


TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


aba-aba n arahan, instruksi, 
isyarat, kode, komando, pe- 
rintah, petunjuk, seruan, su- 
ruhan, tanda, titah 

abad n era, kala, kurun, masa, 
periode, sepuluh dasawarsa, sepuluh de- 
kade, seratus tahun, zaman; 
seabad n seera, sekurun, sezaman; 
berabad-abad adv beratus-ratus tahun, 
berkurun-kurun, bertahun-tahun, berza- 
man-zaman 

abadi a awet, baka, daim, infinit, kekal, lang- 
geng, langsung, lestari, qadim, samad, te- 
tap, wujud; 
ant sementara 
mengabadikan v 1 melanggengkan, me- 
lestarikan, membakakan, meneruskan, 
menetapkan, mengawetkan, mengekal- 
kan; 2 memfilmkan, memfoto, memotret, 
memvideokan, mencatat, mendokumen- 
tasikan, menjepret (cak), menyimpan, me- 
rekam: 
ant memusnahkan 
pengabadian n 1 pelanggengan, pelesta- 
rian, penerusan, pengekalan; 2 pemotret- 
an, pendokumentasian, penjepretan (cak); 
ant pemusnahan 
keabadian n kebakaan, kebaqaan, keber- 
terusan, kekekalan, kelanggengan, kelan- 
jutan, kelestarian, kesinambungan; 
ant kefanaan 
terabadikan v tercatat, terdokumentasi- 
kan, terekam, tersimpan 

abah n arah, depan, hadap, haluan, jurus, 
tuju; 
mengabah v mendatangi, mendekati, me- 
nentang, mengarah, mengedepan, meng- 
hadap, menjurus, menuju; 
mengabahkan v menentangkan, meng- 
arahkan, menghadapkan, mengiblatkan, 
menujukan 

abai a alpa, cabar, ceroboh, cuai, gegabah, 
kelipar, khilaf, lalai, leler, lengah, lupa, 
sembarangan, sembrono, serampangan, 
silap, taksir, teledor; 
ant hirau 
mengabaikan v 1 melalaikan, melambat- 
lambatkan, melanyak, melecehkan, mele- 
ngahkan, melengah-lengahkan, melupa- 
kan, memasabodohkan, membelakangi, 







membenamkan, membengkalaikan, mem- 
biarkan, membuang, memetieskan, me- 
micakan, memperkecil, memunggungi, 
mencampak, mencuaikan, mendiamkan, 
meneledorkan, menghalai-balaikan, 
mengalpakan, menganaktirikan, menge- 
cewakan, menghinakan, menginjak- 
injak, meniadakan, meninggalkan, me- 
nyalahi, menyia-nyiakan, meremehkan, 
merendahkan; 2 menyia-nyiakan, mem- 
biarkan, melepaskan (peluang); 
ant memperhatikan 
pengabai n pelengah, pelupa; 
pengabaian n pelalaian, pelengahan, pen- 
cuaian; 
terabaikan v keleleran, kapiran, sebun, 
terbangai, terbengkalai, terbiar, terbuang, 
tercampak, terjerahak, terkatung-katung, 
terlalaikan, terlantar, terlunta-lunta, ter- 
lupakan, tersia-sia, tertinggal, tertumpuk; 
ant teperhatikan 
keabaian n kealpaan, kecuaian, kelalaian, 
kelengahan, keteledoran 

abakus n dekak-dekak, sempoa, swipoa 

abang n akang, kakak, kakanda, kakang, 
kanda, kangmas, mas, raka, uda 
ant adik 

abc n 1 abjad, aksara, alfabet, alif-ba-ta, fo- 
nem, huruf, leter; 2 ki dasar, pokok; 3 hal- 
ihwal, liku-liku, seluk-beluk 

abdi 1 pron aku, ana (cak), awak, beta, ego, 
hamba, kami, saya; 2 n amah, awang, 
babu, bayu, bedinde, benduan, bibi, bu- 
dak, bujang, dayang, hamba, jongos, ka- 
ula, khadam, kuli, pelayan, pembantu, 
pramuwisma, sahaya, ulun; 
ant 1 kamu; 2 juragan 
-- negara amtenar (cak), aparat, pegawai 
negeri, pegawai pemerintah; 
mengabdi v berbakti, berdedikasi, ber- 
khidmat, berkorban, melayani, membak- 
tikan, memperbudak, memperhambakan, 
mendaulat, mengaki, menghamba, patuh; 
pengabdian n dedikasi, loyalitas, peng- 
hambaan, pengorbanan 
ant pembangkangan 

aben, mengaben v membakar , memperabu- 
kan, mengkremasi; 
pengabenan n kremasi, pembakaran ma- 
yat, pengabuan, plebon 


2 abjad * acak 


abjad n abc, abece, aksara, alfabet, alif-ba- 
ta, fonem, hiroglif, huruf, ideograf, krito- 
gram, piktograf, tulisan; 
mengabjadkan v mengabecekan, mengal- 
fabetkan; 
berabjad v beralfabet 

abnormal a ajaib, aneh, asing, cangga, ce- 
nanga, eksentrik, ganjil, garib, gila, inva- 
lid, istimewa, jarang, kurang, langka, 
miring, pelik, sedeng, sinting, taknormal 
ant normal 

abnormalitas n keanehan, kecacatan, kegan- 
jilan, ketaknormalan 
ant kenormalan, normalitas 

abolisi n pembatalan, penghapusan, penia- 
daan, 
mengabolisi v membatalkan, mementah- 
kan, mencoret (ki), menegasikan, meng- 
akhiri, menganulir, menggugurkan, 
menghapuskan, meniadakan 

abonemen, berabonemen v berlangganan, 
melanggani, mengebon 

aborsi n pengguguran 

abortus n guguran, keguguran, kelulusan, 
keluron 

abrasi n erosi, pengikisan 

abreviasi n akronim, kependekatan, kon- 
traksi, singkatan 

absah 1 a asli, autentik, benar, berlaku, be- 
tul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lu- 
lus, makbul, pasti; 2 n isbat, penetapan, 
penyungguhan; 3 adv jadi, sudah, sung- 
guh, tentu, tepat, terang; 
ant 1 ilegal 
mengabsahkan v melegalkan, melulus- 
kan, memakbulkan, membenarkan, mem- 
buktikan, memperteguhkan, menetapkan, 
mengabulkan, mengesahkan, mengiakan, 
mengiktiraf, mengisbatkan, mengizinkan, 
menguatkan, menyetujui, menyungguh- 
kan, meratifikasikan, meyakinkan; 
ant mengilegalkan 
pengabsahan n pelegalan, pengesahan; 
keabsahan n kesahan 

absen a bolos, mangkir (cak) 
ant hadir 

absensi n ketidakhadiran 
ant kehadiran 

abses n barah, bengkak, nanah, bisul, infeksi, 
jerawat, ketimbis, luka, radang, timbil 


absolut a 1 adikara, despotis, diktatorial, 
otoriter, sewenang-wenang, tiranis, tota- 
liter, 2 habis-habisan, mutlak, sepenuh 
nya, total, 3 lengkap, nyata, pasti, penuh, 
positif, setia, suci, taat, tentu, terang 
ant 1 demokratis: 2 nisbi, relatif 

absorpsi n pelesapan, penyerapan, perem- 
besan, peresapan 

'abstrak a 1 absurd, imajiner, khayali, maya, 
niskala, tanwujud, visioner, 2 hipotetis, 
ideal, konseptual, teoretis, transendental, 
ant konkret 

?abstrak n ijmal, ikhtisar, inti sari, inti, ke- 
rangka, kesimpulan, pati, pokok, rang- 
kuman, resume, ringkasan, rumusan, sari, 
simpulan, sinopsis 

abu n abuk, bubuk, debu, duli, lebu, serbuk, 
tepung, 
-- soda natrium karbonat, soda kristal: 
mengabu v bertabur, bertarai, hancur, le- 
bur, peroi, 
mengabui v membohongi, memperda- 
ya(i), mencurangi, mengaburkan, menge- 
labui, mengelirukan, mengibuli, menipu, 
menutup, menyelindungkan, menyem- 
bunyikan, menyengkilit, menyesatkan; 
perabuan n krematorium, pancaka; 
mengabukan v membakar (mayat), meng- 
aben; 
pengabuan n kremasi, pengabenan 

abu-abu 1 n abu-abu, 2 a kelabu, kelam, pi- 
rau, samar-samar, suram 

abuh a bengkak, benjol, bincul 

abuhan n busung, gembung, kembung 

tabuk n abu, bubuk, debu, duli, lebu, reja- 
reja kayu, serbuk, serdak, siring, tepung 

*abuk, mengabuk v mengakui, menghaki, 
mengeklaim 

acak a arbitrer, awur, begitu saja, manasuka, 
rambang, random, sebarang, sembarang, 
serampangan, sewenang-wenang, 
ant tertentu 
mengacak-acak v memberai-berai, mem- 
bongkar-bongkar, memberantakkan, me- 
morakporandakan, menceraberaikan, me- 
ngacaukan, mengaduk-aduk, 
ant merapikan 
acak-acakan a 1 awut-awutan, berantakan, 
berarakan, berpesai-pesai, bersepah, ber- 
serakan, bongkar-bangkir, centang-pere- 


nang, cerai-berai, kacau, kacau-balau, 
kelut-melut, keruntang-pukang, kibang- 
kibut, morat-marit, porak-parik, porak- 
poranda, sembarangan, semrawut, sera- 
butan, serampangan, serbah-serbih, sero- 
beh, tersara-bara; 2 cepat-cepat, lekas- 
lekas, terburu-buru, tergesa-gesa 

ant rapi 

acap a kerap, rajin, selalu, sering, suka; ba- 
ngat, cepat, lekas, segera; 

ant jarang 

-- kali adv acap-acap, acapkali, berkali- 
kali, berulang kali, berulang-ulang, kerap, 
kerapkali, kerap-kerap, sering, seringkali; 
ant kadangkala 

mengacapkan v 1 memperkerap, mem- 
persering, mengerapkan, mengulang- 
ulang, menyeringkan; 2 memacu, mem- 
bangatkan, memburu-buru, mempercepat, 
mendahulukan, menggesakan, menyege- 


acap * ada 3 


2 mendasarkan, mengacukan, menumpu- 
kan, menyandarkan, merujukkan; 

acuan n 1 referensi, rujukan, tumpuan, 
2 anteseden, anutan, arketipe, cermin, 
ideal, kaca, model, teladan 


"acu, mengacu v membentuk, mencanai, 


mencetak, menuang, menyelaraskan, me- 
nyesuaikan, 

acuan n cetakan, contoh, kelebut, pola, te- 
ladan, tuangan 


acuh v hirau, hisab, indah, ingat, peduli, 


mengacuhkan v mematuhi, memikirkan, 
memperhatikan, memedulikan, memper- 
timbangkan, memusingkan, menanggapi, 
menetapi, mendengarkan, menggubris, 
menghiraukan, menghisab, mengindah- 
kan, mengingat, menyibukkan, menyimak; 
meladeni, melayani, membalas, menj- 
awab, menimpali 

ant mengabaikan 


rakan acuh tak acuh a apatis, beku, cuai, cuek (cak), 
acaran 1 agenda, daftar, jadwal, kalender, ke- dingin (ki), hambar, masa bodoh, tebal 


giatan, kesibukan, program, programa, telinga 
rancangan, rencana, skedul (cak), urusan; acung, mengacung v mengangkat tangan, tun- 
2 kaidah, peraturan, perkara, pokok, sis- juk jari; 


tem, susunan, tata, tertib; 3 hajatan, per- 
helatan, perjamuan, pesta; 

mengacara v menjemput, menyambut 
mengacarakan v 1 memprogramkan, men- 
daftarkan, mengagendakan, mengatur, 
menjadwalkan, merancang; 2 memerka- 
rakan, mengadukan, mengetengahkan; 
pengacara n adjuster, advokat, peguam, 
pembela perkara, penasihat, pendam- 
ping, pokrol 

ant klien 

acau, mengacau v berceloteh, bertura-tura, 
mencacau, menceracau, mengigau, meng- 
oceh, menyanyah, menyelindur, meraban, 
meracau 


mengacungkan v 1 mengangkat tangan, 
menunjukkan jari; 2 membidikkan, me- 
mitar, menetar, mengacukan, menganjur- 
kan, mengarahkan, menodongkan, me- 
nyasarkan 


ada 1 v siap, sedia, terdapat, terpendam, 


tersedia, terselip; 2 berdiri, datang, hadir, 
hidup, jadi, lahir, maujud, muncul, 
tampak, tampil, terlihat, tersua, wujud; 
3 v memegang, memiliki, mempunyai, 
menyimpan; 4 a benar, betul, boleh; 

ant tiada 

mengadakan v melahirkan, melaksana- 
kan, melakukan, melangsungkan, mema- 
sang, membangun, membentuk, mem- 


bikin membuahkan, membuat, mem- 
buatkan, mempersiapkan, menciptakan, 
mendatangkan, mendirikan, menempat- 
kan, menerbitkan, mengarang, meng- 


taci a benar, berlaku, jadi, legal, resmi, sah, 
sahih, sungguh, valid 

"aci n bubuk, kanji, pati, serbuk, tepung 

tacu, mengacu v 1 melewa, membega, mem- 


bidik, mengamang, mengarahkan, meng- 
gugat, menggugut, menodong; 2 menun- 
juk, merujuk; 

mengacukan v 1 membidikkan, menetar, 
menganjurkan, mengarahkan, meno- 
dongkan, menujukan, menyasarkan; 


atur, mengakibatkan, mengeluarkan, 
menggelar, menghadirkan, menghasilkan, 
menimbulkan, menjadikan, menjelma- 
kan, menubuhkan, menurunkan, me- 
nyebabkan, menyediakan, menyelengga- 
rakan, menyiapkan, menyusun, mewu- 


4 adab adi 


judkan; 
ant meniadakan 
berada 1 v berharta, berkecukupan, ber- 
pengaruh, berpunya, beruang; 2 bakir, 
kaya, makmur, mampu, rani, sugih; 
ant miskin 
keberadaan n eksistensi, kehadiran, pre- 
sensi; 
ant ketiadaan 
seadanya adv ala kadarnya, apa adanya, se- 
kadar, semampunya, seperlunya; 
keadaan n1 bentuk, hal ihwal, keduduk- 
an, kejadian, kondisi, laksana, letak, masa, 
perihal, peristiwa, posisi, raut, roman, 
sifat, stan, status,suasana, tanda, tempat, 
2 cuaca, iklim, kealaman, situasi, udara, 
berkeadaan v berbentuk, berkedudukan, 
bersifat, bersituasi, bersuasana: 
sekeadaan n sebangun, sebentuk, seje- 
nis, semacam, seragam, serupa, sewarna; 
mengada-ada v 1 melebih-lebihkan, mem- 
besar-besarkan, membuat-buat, membu- 
buhi, membumbui, menambah-nambahi, 
mendramatisasi, mengarang-ngarang, 
menggarami; 2 berdalih, berhelat, berki- 
lah, membual, menemberang, mendusta, 
otak-otakan, rencek; 
pengadaan n logistik, pemasokan, penye- 
diaan 

adab n 1 adat, akhlak, budi bahasa, budi 
pekerti, etika, kebajikan, kehalusan, ke- 
patuhan, kesantunan, kesopanan, kesu- 
silaan, kultur, moral, sopan santun, tata 
krama, tata susila; 2 cara, hukum, ke- 
biasaan, lembaga, peraturan, resam, sifat; 
3 etik, etos, ideal, nilai, pandangan hidup; 
mengadabi v menghargai, menghormati, 
menjunjung tinggi; 
memperadabkan v memajukan, membi- 
na, membudayakan; 
pemberadaban n iluminasi, pembudaya- 
an, pencerahan, pendidikan, penyadaran, 
sivilisasi; 
beradab 1 v beradat, berakhlak, berbahasa, 
berbudaya, berbudi, berkebudayaan, ber- 
kemajuan, bermoral, bersopan santun, 
bersusila, bertamadun, betertib; 2 a ele- 
gan, manis, santun, sopan, tahu adat, tahu 
etiket; 
ant biadab 


peradaban n kebudayaan, kemajuan, kul- 
tur, tamadun 

adagium n aforisme, pepatah, perbahasaan, 
peribahasa, pepatah, petitih 

adakala, adakalanya adv kadang kala, ka- 
dang-kadang, saat-saat, sekali-sekali, sese- 
kali, terkadang, sewaktu-waktu, sporadis, 
suka-suka 

adalah p ialah, merupakan, sama dengan, 
yaitu, yakni 

adang, mengadang v memegat, menahan, 
mencegat, menegah, menghalangi, me- 
nyekat, merintang; 
pengadang n adang-adang, garong, pa- 
lang, pembegal, pencuri, penghalang, 
penyamun, perampas, perintang 

adaptasi n 1 aklimatisasi, habituasi, orien- 
tasi, pembiasaan, penyesuaian; 2 olahan, 
saduran; 
mengadaptasi v mengolah, menyadur 

adapun p akan halnya, mengenai, tentang 
hal 

'adat n 1 budaya, etiket, istiadat, kebiasaan, 
kelaziman, kultur, rasam, tata cara, tradisi, 
sunah, 2 adab, etik, nilai, norma; 3 aturan, 
etika, hukum, institusi, konvensi, lembaga, 
pranata, 
-- istiadat hukum adat, leluri, pagar adat, 
tali peranti, 
beradat v berajar, berbahasa, berbudi, ber- 
istiadat, berpendidikan, bersopan santun, 
bertata cara; 
mengadatkan v melazimkan, membiasa- 
kan, mencanangkan, menggalibkan, 
mengistiadatkan, mengumumkan, meres- 
mikan, mewartakan; 
teradat v mesti, perlu, terbiasa, teristiadat, 
terlazim, wajib 

"adat, mengadat a 1 marah; 2 macet 

adegan n bab, babak, bagian, episode, frag- 
men, potongan, putaran, segmen 

adem a 1 dingin, lindap, sejuk, teduh; 
2 anyep, campah, cahang, hambar, tawar; 
3 damai, nyaman, tenang, tenteram; 
--ayem a1 damai, tenang, tenteram; 2 beku 
(ki), mandek, mati, melempem (ki), pasif, 
sepi, stagnan (cak) 

adi- a besar, julung, pertama, rafi, tinggi, 
unggul, utama 

adi a biasa, lazim, teradat, terpakai, umum 


adibintang n bintang lapangan, maha- 
bintang, megabintang, superstar, diva, 
primadona, sripanggung 

adicita n ajaran, aliran, fikrah, filsafat, ha- 
luan (ki), ideologi, paham, pandangan, pe- 
mikiran 

adidaya a adikuasa 

adik n adimas, adinda, ading (cak), ari, di- 
mas, muda, rai, yayi, 
ant abang, kakak 
memperadik v memudakan, mengecilkan, 
merendahkan 

adikara 1 a absolut, diktatoral, kahar, oto- 
riter, sewenang-wenang, tiranis, totaliter; 
2 n kekuasaan, kewenangan, kewibawaan, 
tanduk (ki) 

adikarya n karya agung, karya besar, karya 
tama, klasik, mahakarya 

adikuasa n adidaya 

adil a benar, betul, jujur, lurus, merata, rata, 
sebanding, seimbang, saksama, selayak- 
nya, sepantasnya, sepatutnya, setara, se- 
timbal, setimpal, sewajarnya, 
ant berat sebelah, timpang 
mengadili v memeriksa, memperhitung- 
kan, mempertimbangkan, meneliti, meng- 
hakimi, menilai: 
pengadil n hakim, orang tengah, pelerai, 
pemisah, pemutus, pendamai, penerai, 
pengantara, penimbang, telangkai, wasit, 
pengadilan n mahkamah, majelis hukum, 
meja hijau, perbicaraan, perdata, pidana, 
peradilan n kehakiman, yustisi, 
keadilan n kesamarataan, keseimbangan 
ant ketakadilan 

adiluhung a klasik, luhur, mulia, tinggi 

adimarga n bulevar, jalan bentar, jalan besar, 
jalan raya 

adipati n bupati, tumenggung 

adiraja n kaisar, maharaja, raja diraja 

adiratna n 1 batu mulia, permata; 2 (ki) pe- 
rempuan cantik 

adisiswa n bintang kelas, bintang pelajar, 
pelajar teladan, siswa teladan 

aditokoh n hero, pelaku utama, protagonis, 
tokoh utama 

adiwangsa n aristokrat, bangsawan, darah 
biru, menak, ningrat, priyayi 

adiwarna a bagus, cantik, elok, indah, jelita, 
memesona, menawan, molek, rupawan 


adibintang * adu 5 


adjektiva n kata keadaan, kata sifat 

administrasi n manajemen, tadbir, tata lak- 
sana, tata usaha 

administrator n direktur, eksekutif, manajer; 
pejabat, pembesar; pemimpin, penata lak- 
sana, penata usaha; pengelola, penguasa, 
pengurus 

adolesens n masa akil balig, masa puber, 
masa remaja, pubertas 

adon, mengadon v memutar, mencampur, 
mengaduk, mengarau, mengarib, menga- 
run, mengebur, mengocok, meremas- 
remas; 
adonan n adukan, bancuhan, kocokan, le- 
pa, luluhan, plester, turap 

adopsi, mengadopsi v memungut, meng- 
ambil, mengangkat, menjadikan (anak); 
ant menelantarkan 

adres (cak) n alamat; 
mengadreskan v mengalamatkan, menu- 
jukan 

adu v berkelahi, laga, langgar, sabung, tab- 
rak, tubruk; 
- cepat berlomba, bersaing, bersilaju; 
beradu v bentrok, berlanggaran, berantuk, 
berbenturan, berciuman (ki), berlaga, ber- 
langgaran, berlawan, berlomba, bersa- 
bung, bersaingan, bersentuhan, bersom- 
plokan, bertabrakan, bertanding, berta- 
rung, bertumbukan, 
~ kekuatan berkompetisi, berlaga, berlom- 
ba, bersaing, bertanding, bertarung, 
~ kening berhadapan, berseberangan, ber- 
semuka, bertemu muka, bertentangan, 
mengadu v 1 memperhadapkan, mem- 
perlagakan, memperlawankan, memper- 
lombakan, mempertandingkan, memper- 
tarungkan, mempertemukan, menya- 
bung, 2 melanggarkan, melapor, me- 
manas-manasi, memancing, memberi 
tahu, memperkarakan, memprovokasi, 
mendakwa, mengabung, menggugat, 
menghasut, mengipasi, mengocok, me- 
ngompori, 3 mengantukkan, menyen- 
tuhkan, menyenggolkan, 4 melapor, me- 
ngeluh, mengemukakan, mengetengah- 
kan; 
mengadukan v melaporkan, memberi- 
tahukan, memerkarakan, mengacarakan, 
mengelah, mengutarakan, menyampaikan 


6 adu domba * agak-agih 


peraduan n pertandingan, sayembara, mu- 
sabagah, perlawanan, perlombaan, per- 
saingan, pertarungan, 
aduan n 1 kompetisi, kontes, perlagaan, 
perlawanan, perlombaan, persabungan, 
persaingan, pertandingan, pertarungan, 
sabungan; 2 komplain (cak), tuntutan, 
laporan, pengaduan, 
pengadu n pelapor, pemberi tahu, 
pengaduan n aduan, dakwaan, kelah, la- 
poran, tuduhan, 

adu domba, mengadu domba v melawan- 
kan, membentrokkan, memecah-belah, 
mencerai-beraikan; 
ant mendamaikan 

aduhai p duhai, wahai 

aduk v baur, campur, kacau; 
mengaduk v membancuh, membaur, me- 
mutar, mencampur, mengacau, menga- 
don, mengarih, mengebur, menggaul, 
mengincau, mengocok, mengudak, meng- 
udek, mengulek, menguli, merandu; 
mengaduk-aduk {v  memberantakkan, 
membongkar-bongkar, | memorakporan- 
dakan, mencari-cari, menceraiberaikan, 
mengacak-acak, mengacar, mengacaukan, 
mengawut-awut, menggeledah, mengge- 
ratak, mengocok-ngocok; 
beraduk v berbaur, bercampur, bergan- 
duh, bersatu; 
teraduk v berbaur, bercampur, berpadu, 
larut, sabur limbur, terkocok; 
teraduk-aduk v berkecamuk, berputar-pu- 
tar, berselirat; 
adukan n adonan, bancuhan, bauran, cam- 
puran, gabungan, kocokan, lakuran, ram- 
paian, rencah 

advokasi n pembelaan 

afair n 1 hubungan asmara, hubungan cinta, 
percintaan, roman; 2 kasus, kejadian, pe- 
ristiwa, skandal 

afdal a ahsan, genap, komplet, lengkap, 
mantap, sempurna, sip (cak), sreg (cak), 
tamam 

afiat a betah, bugar, cegak, cerdas, cergas, 
kemas, nyaman, pulih, segak, segar, se- 
hat, sembuh, waras 

afiksasi n derivasi, pengimbuhan 

afiliasi n aliansi, asosiasi, hubungan, konek- 
si, perpautan, pertalian, pertautan, relasi 


afirmasi n isbat, konfirmasi, penegasan, pe- 
neguhan, pengukuhan, penyungguhan, 
testimoni 

agak 1 n duga, gamak, kira, nyana, perasan, 
perkiraan, persangkaan, ramal, sangka, 
sangkil, taksiran, tebakan, teka, telah, 
terkaan, 2 adu cukup, lumayan, rada, se- 
dikit, semu: 
agaknya adv barangkali, gaya-gayanya, 
gelagatnya, gerangan, jangan-jangan, ka- 
lau-kalau, kira-kira, kiranya, mungkin, 
rasanya, rasa-rasanya, rupa-rupanya, se- 
pertinya, takah-takahnya, tampaknya, 
agakan n dugaan, estimasi, perkiraan, 
rabaan, sangkaan, telaahan, terkaan 


agak-agak adu barangkali, gerangan, 
kalau-kalau, kira-kira, kiranya, 
kurang lebih, lebih kurang, mung- 


kin, purata, rasanya, rupanya, sangka- 
sangka, seakan-akan, 
mengagak-agak v memikir-mikir, mem- 
pertimbangkan, menaksir naksir, men- 
duga-duga, menebak-nebak, menelah, 
menerka-nerka, mengandai-andai, meng- 
anggap,  mengira-ngira, menimang- 
nimang, menyangka, meraba, meramal- 
kan, mereka-reka, merenungkan; 
mengagakkan v menduga, menerka, me- 
nebak, menyangka, meramalkan; 
teragak v gamak, sangsi, segan, teringat, 
terkira, terlintas, terpikir, tersangka; 
ant terlupa 
teragak-agak a curiga, kurang percaya, 
ragu-ragu, sangsi, tersangka, tertahan- 
tahan, was-was; 
ant pasti 
beragak-agak v 1 berangan, bercita-cita, 
berhasrat, berkeinginan, bermaksud, ber- 
niat, berpikir-pikir, mengacu-acu, menim- 
bang-nimbang; 2 awas-awas, bercadang- 
cadang, berhati-hati, berhitung-hitung, 
berkira-kira, berpikir-pikir, ingat-ingat, 
menimbang-nimbang, ragu-ragu, sangsi, 
ingat-ingat, waspada 

agak-agih, mengagak-agihkan v memapar- 
kan, membeberkan, membentangkan, 
mencatat, mencuraikan, menerangkan, 
mengecam, menggambarkan, mengham- 
parkan, mengkritik, menguraikan, men- 
jabarkan, menjelajahkan, menjelaskan 


agama n ajaran, akidah, anutan, din, ke- 
imanan, kepercayaan, ketuhanan, keya- 
kinan, pedoman, pegangan, petunjuk, re- 
ligi, tuntunan; 

beragama v berakidah, beribadat, berik- 
tikad, beriman, berkepercayaan, berkeya- 
kinan, berpedoman, bertakwa, mematuhi, 
memeluk, menganut, taat; 

ant ateis 

keagamaan n keimanan, keyakinan, religi- 
ositas 

agar p biar, mudah-mudahan, semoga, su- 
paya 

agas n gegat, kekorok, kelulut, kerawai, 
mentadak, ngengat, rengit, serangga, 
sesorok, sigenting, suruk, tawang-tawang 
agen n biro, distributor, leveransir, pemasok, 
penyalur, penyuplai, wakil, 

- rahasia n intel, jasus, kepetangan, mata- 
mata, penelik, pengintai, penyuluh, polisi 
rahasia, seko, spion, 

- siasat mata-mata, penyelidik 

agenda n acara, buku catatan, buku harian, 
daftar, jadwal, program, rancangan, ren- 
cana, senarai, skedul: 

mengagendakan v memrogramkan, men- 
cadangkan, mencatat, menjadwalkan, me- 
nyusun, merancang, merencanakan, 
teragendakan v tercatat, terdaftar, terjad- 
wal, tersusun 


agama ° 'ahli 7 


agunan n andalan, cagaran, gadaian, ja- 
minan, petaruh, runggu, sandar, sandaran, 
tajak kebat, tanggungan, taruhan, tendon; 
mengagunkan v mempertanggungkan, 
mempertaruhkan, mencagarkan, meng- 
gadaikan, menjaminkan, menyandakan, 
menyandarkan, merungguhkan 


agung a akbar, ala, besar, fadil, gadang, 


gede (cak), gemilang, hebat, istimewa, kabir, 
kudus, luhur, mulia, penting, super, ter- 
hormat, teristimewa, terkemuka, terkenal, 
termasyhur, ternama, utama, tertinggi; 
ant kecil 

mengagungkan, memperagungkan v me- 
luhurkan, membesarkan, memuja, me- 
muji, memuliakan, mendewakan, meng- 
akbarkan, menghormati, mengutamakan, 
meninggikan; 

ant mengecilkan, menghinakan 
mengagung-agungkan v memberhala- 
kan, membesar-besarkan, memuja-muja- 
kan, mendewa-dewakan, mengultuskan, 
menyembah; 

ant merendahkan 

keagungan n fadilat, kebesaran, kehor- 
matan, keistimewaan, kejayaan, keluhur- 
an, kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan, 
ketinggian; 

pengagungan n deifikasi, ikram, pemu- 
jaan, pemuliaan, pendewaan, penghor- 


agitasi n 1 hasutan, pancingan, provokasi; 
2 ajakan, per-suasi, propaganda 

agitator n jelatang, penggosok (ki), penghasut, 
provokator 


matan, pengultusan 
ant penghinaan 
Ahad n 1 Minggu; 2 esa, tunggal, satu 
tahli 1 a andal, bernas, cakap, campin, he- 
agraria n pertanian; pertanahan bat, jago, jauhari, jempolan, kawakan, 
agregasi n aglomerasi, akumulasi, penghim- kompeten, lihai, mahir, mampu, mum- 
punan, pengumpulan, penyatuan puni, pandai, terampil, ulung, ung- 
agregat n gabungan, komposit, konglome- gul; 2 v berida (ki), berilmu, berpenga- 
rasi, konglomerat, massa laman, berpengetahuan; 3 n cendekia- 
agresi n aksi, bidasan, gempuran, invasi, wan, cerdik pandai, empu, johar, juara, 
penyerbuan, penyerangan, pelanggaran, master, pakar, pendeta, piawai, profe- 
serangan, serbuan sional, sarjana, spesialis, teknikus, tukang, 
agresif a 1 bergairah, bernafsu; 2 berangasan, ulama; 
garang, kasar -- agama ajengan, alim ulama, kiai, tengku, 
agresor n penyerang, penyerbu ustaz, ustazah; 
agun n cagar, garansi, jaminan, sandar, ta- -- bahasa linguis; 


gan, tanggungan, teban; -- filsafat filsuf; 
menggagunkan v mempertaruhkan, men- -- grafis desainer, perancang; 
cagarkan, menggadaikan, menyandarkan, -- hukum yuris; 


merungguhkan; -- ilmu seks seksolog; 


*ahli * ajar 


- kamus leksikograf, pekamus; 

- nujum astrolog, juru ramal, paranormal, 
penelah, penilik, peramal; dukun; 

- olahraga atlet, olahragawan, 

- pendidikan pedagog; 

- perpustakaan pustakawan; 

- pidato orator, 

— pikir filosof, filsuf, pemikir, teoritikus, 
— politik politikus, politisi, 

-- sastra kritikus sastra, sastrawan, 

— sejarah ahli tarikh, sejarawan, 

-- seni seniman, seniwati; 

-- suluk ahlusuluk, darwis, sufi; 

-- tafsir mufasir; 

mengahlikan v melatih, memahirkan, 
membiasakan, mempercakapkan; 
keahlian n 1 keilmuan, kejuruan, kema- 
hiran, kepakaran, kepandaian, kepintaran, 
kesarjanaan, ketukangan, kewargaan, spe- 
sialisasi, 2 bidang, disiplin, vak 


- perak tinta perak, 

— raksa merkurium; 

— seni air kemih, air kencing, urine, 

-- soda air belanda, 

- suling air murni, akuades, 

-- terjun air lata, gerojokan, jeram, pende- 
rasan, riam, teladas; 

berair a basah, berkemal, berlengas, ber- 
peluh, bersimbah, beruap, lembap; 

ant kering 

mengairi v membanjiri, membasahi, men- 
diris, mendirus, mengayau, menggenangi, 
mengguyur, menyalurkan, menyirami, 
merendam; 

ant mengeringkan 

pengairan n irigasi, pengempangan, 
penggenangan, penyaluran, perendaman, 
tali air; 

ant pengeringan 

perairan n bahar, danau, kali, laut, lautan, 


"ahli n anggota, bani, kaum, peserta, wakil, samudera, segara, selat, sungai, teluk, 
warga ajaib n abnormal, absurd, aneh, asing, ber- 
'ahli n darah daging, famili, kadim, ke- beda, eksentrik, gaib, ganjil, garib, heran, 


luarga, kerabat, keturunan, marga, sanak, 
saudara 

aib 1 a malu, borok, cacat, cela, cema, hina, 
rendah, salah, 2 kejelekan, kekeliruan, ke- 
kurangan, kenistaan, kesalahan, nista, 
noda, penghinaan, penyakit (ki), rendah, 
tewas, 

mengaibkan v memalukan, memperma- 
lukan, mencacatkan, mencelakan, men- 
cerca, mengecam, menghinakan, menis- 
takan, menodai: 

keaiban n kecelaan, kehinaan, kenistaan 
ant kemuliaan 

air n cairan, cecair, larutan, minuman, tirta, 
uap, 

-- atar minyak wangi, 

- bah air sebak, air ampuh, banjir, 

- belanda air soda; 

- hidung ingus, 

- jeruk kuas, 

— keling air pasang; 

-- kencing air kemih, air seni, urine, 

— liur iler, jelijih, ludah, selera, 

- mani benih mani, semen, sperma, 

-- muka ekspresi, roman, rona, seri muka, 
tampang, 

- najis air kencing, air kotor; 


langka, luar biasa, takjub, 

ant normal 

mengajaibkan v menakjubkan, menga- 
gumkan, mengherankan, 

keajaiban n abnormalitas, keabnormalan, 
keanehan, keganjilan, kepelikan, ketak- 
juban, mukjizat 


'ajak, mengajak v membawa, membujuk, 


meminta, memengaruhi, mempersilakan, 
menantang, mencabar, menganjurkan, 
menghasut, mengundang, menjemput, 
menyeru, menyilakan, 

ajakan n anggapan, anjuran, bujukan, im- 
bauan, invitasi, jemputan, lambaian, na- 
sihat, panggilan, permintaan, persuasi, 
propaganda, seruan, undangan, usul 


?ajak p seakan-akan, seolah-olah, seperti, se- 


rupa, 
mengajakkan p memandang, mencontoh- 
kan, menganggap sebagai 


ajal n akhir hayat, janji, kematian, mair, 


maut 


ajang n 1 arena, gelanggang, kancah, medan, 


palagan, panggung: 2 bekas, tempat, wa- 
dah 


ajar n asuh, belasah, beri tahu, bimbing, di- 


dik, gasak, hukum, jaga, latih, pelihara, 


mengajar v 1 melatih, membentuk, mem- 
bimbing, memimpin, menangani, me- 
nasihati, menatar, mendidik, mengarah- 
kan, mengasuh, mengemong, menggem- 
bleng, menggodok, menggurui, mengo- 
meli, menguliahi, menunjuki, menuntun, 
menyuluh; 2 membiasakan, membudaya- 
kan; 

ant mempelajari 

pengajar n dosen, guru, instruktur, men- 
tor, pelatih, pembimbing, pendidik, peng- 
asuh, pensyarah, penyuluh, tentor, tutor, 
ant pelajar 

pengajaran n contoh, ibarat, nasihat, pe- 


ngajian, peringatan, perumpamaan, 
petunjuk, tamsil, teguran, teladan, tutorial, 
wejangan, 


ajaran n 1 advis, aliran, alitan, amanat, an- 
juran, anutan, fatwa, hukuman, ibarat, 
ideologi, ilham, keyakinan, ma- 
sukan, mazhab, moral, paham, pandang- 
an, panduan, pedoman, pemikiran, 
petuah, petunjuk, prinsip, pukul- 
an, sekte, tuntunan, wahyu, wejangan, 
2 aksioma, asas, dalil, doktrin, hukum, 
kaidah, kanon, ketentuan: 

belajar v 1 berguru, berlatih, bersekolah, 
melampas, melancarkan, melatih diri, me- 
mahirkan, membaca, membiasakan, men- 
cari ilmu, menelaah, mengaji, menggali 
ilmu, menimba ilmu, menuntut ilmu: 
2 bercermin, mencontoh, meneladan, me- 
niru; 

pembelajaran n penataran, pendedahan, 
penelaahan, penerimaan, pengajian peng- 
kajian; 

mempelajari v melacak, mempertim- 
bangkan, menakik, mendalami, mene- 
kuni, menelaah, meneliti, mengamati, 
menganalisis, mengeksplorasi, menggali, 
menginvestigasi, mengkaji, mengusut, 
meninjau, menjajaki, menyelami, menye- 
lidiki, menyidik, menyimak; 

ant mengajar 

pelajar n anak didik, anak sekolah, cantrik, 
kadet, mahasiswa, mahasiswi, murid, pe- 
nuntut, praja, siswa, siswi, studen (cak); 
ant pengajar 

pelajaran n bidang, disiplin, ilmu, kaji- 
an, kursus, pengajian, pengetahuan; 


ajar-ajar * akal 9 


terpelajar 1 a akil, arif, bakir, bestari, bijak- 
sana, cendekia; 2 v beradab, berbudaya, 
berbudi, berilmu, berpendidikan, berpe- 
ngetahuan; 3 n cendekiawan, cerdik pan- 
dai, ilmuwan, sarjana 

ajar-ajar n begawan, biarawan, biarawati, 
brahmana, orang suci, pendeta, pertapa, 
resi, wiku, zahid 

aju, mengajukan v melahirkan, memaju- 
kan, mempresentasikan, menampilkan, 
menatakan, mencetuskan, mencurahkan, 
menganjurkan, mengatakan, mengede- 
pankan, mengeluarkan, mengemuka- 
kan, mengetengahkan, menggelinding- 
kan, menghadirkan, mengucapkan, 
mengusulkan, mengutarakan, menuang- 
kan, menumpahkan, menyajikan, me- 
nyalurkan, menyarankan, menyodorkan, 
menyorongkan, 
pengajuan n pengutaraan, penyajian, pe- 
nyampaian, presentasi, 
ajuan n anjuran, proposal, tawaran, usul- 
an 

ajudan n ajun, asisten, kepercayaan, pem- 
bantu, pendamping, pengapit, tangan ka- 
nan 
ant tuan 

tajuk, mengajuk v ejek, jajat, memper- 
mainkan, memperolok-olok, mempersen- 
dakan, mencemooh, mengejek, meng- 
gonjak; 
ajukan n ejekan, olok-olokan, usikan 

ajuk, mengajuk v1 menaksir, menduga, me- 
nebak, menerka, menyelami; 2 memeriksa, 
meneroka, meneropong (ki), meninjau, 
menjajaki, menyelidiki, merasai (ki) 

akad n ikrar, janji, kata sepakat, kesepakat- 
an, ketentuan, komitmen, kontrak, pakta, 
perikatan, perjanjian, permufakatan, per- 
setujuan, syarat, traktat, tuntutan; 
- nikah ijab kabul, pemberkatan, perni- 
kahan; 
berakad v berjanji, berkomitmen, bermu- 
fakat, bersepakat, mengikat, mengontrak 
janji 

akademi n perguruan, perguruan tinggi, se- 
kolah tinggi 

akal n budi, dalih, daya pikir, daya upaya, 
daya usaha, helat, ikhtiar, ingatan, ini- 
siatif, intelek, kebijaksanaan, kecerdikan, 


10 akane akhlak 


kelicikan, kiat, mantik, muslihat, nalar, 
otak, pikiran, prakarsa, rasio, renungan, 
slah, taktik, tipu daya, tipu muslihat, trik, 
- budi akal sehat, bicara, daya pikir, 
intelek, penalaran, pikiran sehat, 
- bulus akal busuk, akal geladak, akal 
kancil, akal keling, akal laba-laba, akal ubi, 
angkara, kecerdikan, kelicikan, makar, 
manipulasi, muslihat, tipu daya, tipu 
muslihat: 
mengakali v 1 melabu, melebun, mele- 
cun, melibas, membodohi, memperdayai, 
mencurangi, mendustai, mengelabui, 
menghelat, mengibuli, menyemu, 2 mem- 
perjuangkan, mencarikan, mengikhtiar- 
kan, mengupayakan, mengusahakan, me- 
nyiasati, 
berakal a berbudi, bernalar, berotak, ber- 
pendidikan, berpengetahuan, berpikiran, 
bestari, bijak, bijaksana, cendekiawan, 
cerah, cerdas, cerdik, intelek, pandai, pin- 
tar, terpelajar, 
ant bodoh 
akal-akalan a cak asal-asalan, bohong- 
bohongan, buat-buatan, pura-pura 
ant sungguh-sungguh 

akan adv 1 bakal, hendak, mau; 2 atas, bagi, 
buat, kepada, pada, untuk, 3 berkenaan, 
mengenai, perihal, sama, tentang, terha- 
dap; 4 sama, tentu, 
mengakan v berkehendak, berhajat, ber- 
keinginan, bermaksud, mengarah, 
mengakankan v membandingkan, memi- 
salkan, mengandaikan, mengibaratkan, 
mengumpamakan, 
seakan-akan adv agak-agak, ajak, bagai- 
kan, menyerupai, selaku, seolah-olah, se- 
perti, serasa 

akar n 1 asal, benih, bibit, dasar, kausa, 
mula, pangkal, pokok, pusat, sumber, 
umbi, 2 ayad, jalur, salur, serat, tisu, 
tulang, urat, 3 esensi, hakikat, inti, punat, 
substansi: 
- masalah pangkal masalah, pokok masa- 
lah, sumber masalah, 
- susu akar tunggang, akar tunjang, akar 
umbi; 
-- tunggang akar tunjang, akar susu, akar 
umbi; 
-- wangi narwastu, serai; 


mengakar 1v berakar, melekat, mendalam, 
menyatu, 2 a merakyat, populer 
berakar v 1 beranak, berisi, berumbi, 
berurat: 2 berasal, berawal, bermula, ber- 
nenek-moyang, berpangkal, bersumber, 
3 masuk, mendalam, mengakar, meng- 
hunjam, menyelap, menyelundup, me- 
nyerap, merasuk, merembes, meresap 
akhir n belakang, final, kemunca, simpulan, 
kesudahan, konklusi, penghabisan, peng- 
hujung, penjuru, penutup, pucuk, puncak, 
rampung, selesai, simpulan, tamat, ter- 
minasi, ujung, 
ant awal 
- hayat ajal, akhir hidup, janji kematian, 
kematian: 
- tahun akhirusanah, tutup tahun, 
- zaman hari penghabisan, kiamat, 
mengakhiri v memberhentikan, memu- 
tuskan, menamatkan, menggulung, meng- 
habisi, menghentikan, mengunci, menun- 
taskan, menutup, menyelesaikan, me- 
nyudahi, 
ant memulai, mengawali 
mengakhirkan v membelakangkan, me- 
mutuskan, mengemudiankan, 
ant mengawalkan 
pengakhiran n pemutusan, penamatan, 
penghentian, penutupan, penyetopan, 
penyudahan, 
ant permulaan 
berakhir v 1 beres, berhenti, finis, gen- 
tas, habis, khatam, kiamat, putus, ram- 
pung, selesai, stop, sudah, tamat, tun- 
tas, usai: 2 berakibat, bercerai, ber- 
hujung, berkeputusan, berkesudahan, 
berparak, berpisah, bersurai, bubar, 
ant berawal: bermula 
terakhir a belakang, bontot, buncit, bung- 
su, buntut, ekor, final, ragil, terkebela- 
kang, termuda, ujung; 
ant terawal 
akhirnya adv akibatnya, alhasil, belakang- 
an, hasilnya, keputusannya, kesimpulan- 
nya, kesudahannya, sudahnya, walhasil, 
ant awalnya, mulanya 
akhirat n alam baka, darul baka 
akhirulkalam n akhir kata, kata penutup, 
wasalam (cak) 
akhlak n adab, budi bahasa, budi pekerti, eti- 


ka, integritas, karakter, kelakuan, moral, 
perangai, sila, sopan santun, susila, tabiat, 
watak; 
berakhlak v adib, beradab, berbudi pe- 
kerti, beriman, bermoral, bersopan santun, 
bersusila, sopan santun 

akibat n akhir, balasan, buah, dampak, efek, 
ekoran, ekses, ganjaran, hasil, imbalan, 
imbangan, imbas, kelanjutan, kesan, ke- 
sudahan, konsekuensi, pengaruh, reaksi, 
resultan, risiko, sambungan, terusan, 
mengakibatkan v melahirkan, membang- 
kitkan, membawa, membuahkan, mem- 
buat, memicu, mendatangkan, menghasil- 
kan, mengundang, menimbulkan, men- 
jadikan, menyebabkan, menyulut: 
berakibat v berakhir, berbuah, berbuntut, 
berdampak, berefek, berimbas, berkesu- 
dahan, berpengaruh, 
akibatnya p akhirnya, alhasil, balasannya, 
hasilnya, jadinya, karenanya, kesannya, 
kesudahannya, risikonya 

akidah n dogma, doktrin, iktikad, iman, ke- 
percayaan, keyakinan 

akil a arif, bakir, berakal, berilmu, berotak, 
berpendidikan, berpengetahuan, berpikir- 
an, bijaksana, budiman, cendekia, cerdik, 
pandai, pintar, terpelajar, 
-- balig cukup akal, cukup umur, dewasa, 
remaja, sampai umur 

akomodasi n fasilitas, kemudahan: 
mengakomodasi v membantu, menam- 
pung, menolong 

akrab a bersahabat, dekat, erat, familier 
(cak), hangat, ikrab, intim, karib, keke- 
luargaan kental, melekat, mendalam, mes- 
ra, rapat, 
ant jauh, renggang 
mengakrabkan v memperdekatkan, mem- 
pererat, mendekatkan, mengaribkan, me- 
ngeratkan, merapatkan, 
ant merenggangkan 
keakraban n kedekatan, keeratan, kein- 
timan, kekariban, kemesraan, kerapatan 
ant kerenggangan 

akreditasi n legalisasi, pengakuan, penge- 
sahan, pengukuhan 

akronim n abreviasi, kependekan, singkat- 
an 

aksara n abjad, huruf, karakter 


akibat * aktivis 11 


aksen n 1 bahasa, dialek, intonasi, irama, 
lagu kalimat, logat, ritme, tekanan (suara), 
titik berat, tonjolan; 2 tanda diakritik 

aksentuasi n pementingan, pemfokusan, pe- 
nekanan, pengutamaan, penitikberatan 

akseptor n penerima, peserta 

akses n jalan masuk, kanal, saluran, susukan, 
terusan 

aksesori n embel-embel, komplemen, pe- 
lengkap, pemanis, perhiasan, suplemen, 
tambahan 

aksi n aktivitas, gelagat, gerak laku, gerakan, 
gerak-gerik, kampanye, kelakuan, kesi- 
bukan, kiprah, lagak, laku, langkah, ma- 
nuver, praktik, sepak terjang, sikap, tin- 
dakan, tingkah laku, ulah; 
beraksi v aktif, bekerja, berbuat, bergaya, 
berkelakuan, berlagak, berlaku, beroperasi, 
berpose, berpura-pura, bertindak, berting- 
kah laku, membuat-buat 

akta n brevet, piagam, keterangan, sertifikat, 
sijil, surat 

aktif 1 a berperan, bersungguh-sungguh, ge- 
tol, giat, rajin, ramai, rancak, ringan ta- 
ngan, sibuk, tangkas; 2 a antusias, ber- 
kobar-kobar, bergairah, bergelora, berse- 
mangat, dinamis, energik, membara; 3 v 
bekerja, berdenyut, berfungsi, bergerak, 
berjalan, berlaku, berlangsung, beroperasi, 
berproses, hidup, main, menyala; 
ant pasif 
mengaktifkan v 1 memacu, membangkit- 
kan, membangunkan, memecut, memper- 
hebatkan, mencepatkan, mendinamis- 
kan, mengencangkan, menggalakkan, 
menggerakkan, menggiatkan, menginten- 
sifkan, mengobarkan, menimbulkan, me- 
numbuhkan, menyibukkan; 2 memasang, 
menggerakkan, menghidupkan, meng- 
operasikan, menjalankan, menyalakan, 
menyetel; 
ant memasifkan; 
pengaktifan n pendayagunaan, pengarya- 
an, pengoperasian; 
keaktifan n aktivitas, kecergasan, kegiatan, 
kerajinan, kesibukan, ketekunan, keuletan, 
usaha 
ant kepasifan 

aktivis n motor (ki), organisator, otak (ki), 
pegiat, pekerja, pelopor, pemrakarsa, pen- 


12 aktivitas ° ‘alam 


cetus, penggagas, penggerak, pentolan 
(cak), praktisi, tokoh 

aktivitas n acara, aksi, denyut, keaktifan, ke- 
giatan, kehidupan, kesibukan, pekerjaan 

aktor n bintang film, pemain film, pemain 
drama, pemeran, pelaku, pesinetron, 
-- intelektual dalang (ki), pelaku, provo- 
kator, tokoh: 

aktual a 1 faktual, kasatmata, konkret, ma- 
ujud, nyata, positif, sebenarnya, sebetulnya, 
sesungguhnya, 2 anyar, baru, gres, hangat, 
mutakhir, baru, berlaku, segar, 
ant 1 abstrak: 2 basi, lama 
mengaktualkan v memanifestasikan, 
mengamalkan, mengejawantahkan, meng- 
implementasikan, mengonkretkan, men- 
jelmakan, merealisasikan, mewujudkan, 
pengaktualan n aktualisasi, manifestasi, 
pelaksanaan, pengamalan, pengejawan- 
tahan, penjelmaan, perwujudan, praktik, 
realisasi 

aktualitas n bukti, evidensi, fakta, kebenar- 
an, kenyataan, realitas 

aku pron abdi, ai, ajeh, ambo, ana (cak), 
awak, aye, beta, ego, gua, gue (cak), ham- 
ba, kawula, patik, sanda, saya, sini, 
ant engkau, kamu 
mengaku v berterus terang, memastikan, 
membenarkan, menanggung, mengang- 
gap, mengesahkan, mengiakan, me- 
nyanggupi, menyetujui, 
mengakui v melegalkan, membenarkan, 
mempercayai, memufakati, menanggapi, 
menerima, mengamini, mengesahkan, 
menghargai, menghormati, mengiakan, 
menyetujui, menyungguhkan, 
ant memungkiri 
memperakukan v mencadangkan, menca- 
lonkan, menganjurkan, mengemukakan, 
mengusulkan, mengutarakan, menyaran- 
kan; 
pengakuan n 1 akreditasi, ikrar, kesaksian, 
konsesi, legalisasi, pembenaran, peneri- 
maan, penetapan, pengesahan, penghar- 
gaan, penghormatan, pengukuhan, pe- 
nyungguhan, syahadat; 2 aduan, tuduhan, 
tuntutan; 
akuan, pengakuan n ikrar, iktikad, iman, 
janji, kepercayaan, keyakinan, sumpah; 
keakuan n egoisme 


akuades n air murni, air suling 

akuisisi n masukan, pemerolehan, peroleh- 
an 

akumulasi n agregasi, konglomerasi, pe- 
longgokan, penambahan, penghimpunan, 
pengumpulan, penimbunan, penumpuk- 
an; 
terakumulasi v terhimpun, terkumpul, 
terlonggok, tertambun, tertimbun, ter- 
tumpuk 

akur a asese (cak), bersatu hati, bersetuju, co- 
cok, damai, harmonis, kompak, lengket, 
mufakat, oke, rukun, sama, sehati, seia 
sekata, sepaham, sependirian, sesuai, se- 
tuju; 
mengakuri v meluluskan, membenarkan, 
memberi, memenuhi, memperbolehkan, 
memperkenankan, menerima, mengabul- 
kan, mengamini, mengiakan, mengizin- 
kan, menyepakati; 
mengakurkan v mencocokkan, menda- 
maikan, menyatukan, menyelaraskan, me- 
nyesuaikan, merukunkan; 
keakuran n kecocokan, kedamaian, kemu- 
fakatan, kesatuan, keselarasan, kesesuaian, 
persetujuan 

akurasi n kecermatan, kehati-hatian, kejitu- 
an, kesaksamaan, ketelitian, ketepatan 

akurat a cermat, eksak, hati-hati, jitu, persis, 
sah, sahih, saksama, teliti 

akut a berat, biut, gawat, genting, keras (ki), 
kritis, kronis, lajat, lasat, menahun, parah, 
payah, serius 

tala p akan, atas, kepada, pada; 
-- kadarnya seadanya, sebisanya, sekadar- 
nya, semampunya, sesanggupnya 

*ala p (cak) cara, gaya, macam, model, se- 
bagai, secara, selaku, seperti 

Sala a agung, luhur, mulia, tinggi; 
terala a teratas, termulia, tertinggi 

talam n angkasa, bidang, buana, bumi, da- 
erah, dunia, habitat, jagat, kawasan, kos- 
mos, langit, lingkungan, loka, mayapada, 
negara, negeri, rat, semesta, tempat, zona; 
-- akhirat akhirat, alam arwah, alam astral, 
alam baka, alam kelanggengan; 
-- barzakh alam kubur; alam samar; 
--raya alam besar, alamin, alam kabir, alam 
semesta, jagat raya, makrokosmos, univer- 
sum 


"alam, mengalami v melakoni, menang- 
gung, mendapati, menderita, menemui, 
mengarungi, mengecapi, mengenyami, 
menghadapi, menikmati, meniti, menjalani, 
menjumpai, menyebrangi, merasai; 
pengalaman n keahlian, kemahiran, ke- 
pandaian, pengetahuan, profesionalisme; 
berpengalaman 1 v berilmu, berpenge- 
tahuan; 2 n ahli, pakar, profesional; 3 a 
ahli, cakap, eksper, kapabel, kawakan, 
kompeten, lihai, mahir, mampu, pandai, 
terampil, terlatih, ulung 

talamat n bakat, bibit, gejala, gelagat, gerak, 
indikasi, isyarat, naga-naga, pertanda, 
petunjuk, semboyan, sinyal, tanda, tarak- 
tarak, tengara 

?alamat n 1 adres, domisili, kediaman, tem- 
pat tinggal; 2 korban, objek, sasaran, tar- 
get, tujuan; 
mengalamatkan v menepatkan, meng- 
adreskan, menujukan; 
beralamat v berdiam, bermukim, bertem- 
pat tinggal, hidup, menetap 

alami a alamiah, bersahaja, natural, wajar 

alang a 1 kepalang, setengah-setengah, 
tanggung; 2 cukup, pas, sedang; 

-- kepalang kepalang tanggung, setengah- 
setengah, tanggung-tanggung 
alang-alang n ilalang, lalang 

alangkah adv betapa, bukan main, sungguh 

alarm n peluit, sirine, tanda bahaya 

alas n akar, asas, bantal, basis, cadar, da- 
sar, fondasi, fundamen, galang, hamparan, 
landas, landasan, lapik, lapisan, lepek, 
lunas, pangkal, pendahuluan, permadani, 
pokok, prinsip, sandaran, sejadah, tangsel, 
tapak, teras, tikar, tumpuan, tunggak, 
tunjang; 

-- kata introduksi, kata pendahuluan, kata 
pengantar, mukadimah, pendahuluan, 
pengantar, prakata, prawacana, sekacip 
pinang, sekapur sirih; 

mengalas v melapik; 

mengalaskan v 1 melapikkan; 2 meng- 
asaskan, mendasarkan, melandaskan, me- 
nyandarkan; 

alasan n argumen, argumentasi, asas, buk- 
ti, dalih, dalil, dasar, kausa, keterangan, 
kilah, latar belakang, pasal, pertimbangan, 
sebab, tanda; 


Zalam salem 13 


beralas v berasas, berbantal, berdasar, ber- 
landasan, berlapik, berpangkal, bersandar, 
bersebab, bertapak, berteras; 
beralasan v berargumen, berargumentasi, 
berdasar; 
beralaskan v berasaskan, berdalil, berda- 
sarkan, berlandasan, berlapikkan, berla- 
piskan, bersandarkan 

alat n 1 gawai, instrumen, mesin, motor, 
perabot, perangkat, peranti, perkakas, 
perlengkapan, pesawat; 2 cara, corong, 
fasilitas, jalan, kendaraan, media, sarana, 
syarat, wahana; 3 aparat, juru bicara, pe- 
tugas; 4 indra; 
-- kata introduksi, kata pendahuluan, kata 
pengantar, mukadimah, pengantar, peng- 
antar kata, prakata, prawacana, sekapur 
sirih; 
-- kelamin alat vital, aurat, genitalia, ke- 
maluan; 
-- pencernaan lambung, perut; 
-- pendengar kuping, telinga; 
-- penghidu hidung; 
-- penglihatan ain, mata, netra; 
-- peraba indra peraba, jangat, kulit, se- 
lerang; 
-- perasa lidah, pengecap; 
-- pernapasan daun, insang, paru-paru, 
peparu; 
-- potret kamera, kodak (cak), pemotret, 
tustel; 
-- tulis kalam, pena, pensil, pulpen; 
peralatan n bahan, instrumen, jentera, ke- 
lengkapan, logistik, mebel, mesin, pera- 
bot, perangkat, peranti, perkakas, perleng- 
kapan, pesawat; 
memperalat v menggunakan; menungga- 
ngi 

albino n andan, balar, bulai, bule (cak), kulit 
putih 

album n 1 rekaman; 2 ki kenangan, memori, 
sejarah 

alegori n parabel; ibarat, kias, metafor, misal, 
pemisalan, perumpamaan, tamsil 

alegoris a asosiatif, figuratif, konotatif, meta- 
foris, simbolis 

alem, mengalem v cak 1 melantan, memanja- 
kan, memberi hati, mengempenak; 2 me- 
lambungkan, memuji, mengambung- 
ambung, mengangkat-angkat, mengan- 


14 aleman ° talir 


jung-anjung, menghargai, menongkat (ki), 
menyanjung-nyanjung 
ant 2 mencela 

aleman a cak beranja-anja, bermanja-manja, 
kolokan, manja 

alfabet n abc, abjad, aksara, alfabet, alif-ba- 
ta, fonem, hiroglif, huruf, ideograf, kri- 
togram, piktograf, tulisan 

algojo n legojo, pelebaya, pengeksekusi 

alhasil p akhirnya, akibatnya, hasilnya, ke- 
sudahannya, walhasil 

aliansi n 1 bon, federasi, gabungan, koali- 
si, konfederasi, liga, pakta, perhimpunan, 
persekutuan, perserikatan, uni; 2 afiliasi, 
asosiasi, hubungan, koneksi, pertalian 

alias cak n nama lain, nama samaran, pe- 
dengan, pseudonim, nama lain, nama 
panggilan, sandi asma 

alibi n alasan, bukti, dalih, dalil, hujah, kete- 
rangan, saksi, tanda 

alienasi n kesendirian, keterasingan 

alih v anjak, ganti, geser, pindah, tukar, 
ubah; 
-- aksara alih huruf, transliterasi; 
-- bentuk alterasi, konversi, metamorfosis, 
modifikasi, salin jirim, transfigurasi, trans- 
formasi, transmutasi; 
-- generasi pembaruan, penyegaran, pere- 
majaan, regenerasi; 
-- haluan berganti haluan, berputar arah, 
bersiru; 
-- suara salin suara, sulih suara; 
-- tempat bedol (cak), eksodus, migrasi, 
pindah, transmigrasi; 
mengalih v mengganti, mengubah, menu- 
kar; 
mengalihkan v memalingkan, membelok 
kan, memesongkan, memindahkan, 
mengganti(kan), menggerakkan, mengge- 
serkan, mengoper, mengubah, mentrans- 
fer, menukarkan, menyesarkan, menyilih, 
menyurihkan percakapan; 
pengalihan n pelimpahan, pemberian, pe- 
mindahan, penggantian, pengubahan, pe- 
nukaran, penyerahan; 
beralih v beranjak, berasak, berbelot, ber- 
ganti, bergerak, bersulih, bergeser, ber- 
hijrah, beringsut, berkalih, berpaling, ber- 
pindah, bertukar, berubah, bidis, meloncat, 
menyimpang, menyisih; 


~ bentuk bermetamorfosis, bertransfor- 
masi, berubah bentuk, menjelma; 
~ haluan ki berubah pandangan; 
~ muka berpalis muka, melengos, mele- 
rok, memalingkan muka, memalis, mem- 
balikkan muka, membuang muka, men- 
dilak; 
peralihan n pancaroba, peranjakan, pergan- 
tian, pergeseran, perpindahan, perputaran, 
pertukaran, perubahan, transisi 

alih-alih p bukannya, kiranya, rupanya, se- 
harusnya, ternyata, 

alih bahasa n penerjemahan, sulih bahasa, 
terjemah; 
mengalihbahasakan v memertal, mempa- 
rafrasakan, menerjemahkan, mengartikan, 
menyulihkan; 
pengalih bahasa n interpreter, juru baha- 
sa, penerjemah, tolok, translator; 
pengalihbahasaan n pemertalan, penerje- 
mahan, penyulihan 

alih tugas n mutasi; 
mengalihtugaskan v memindahkan, me- 
mutasikan, mengirim, mengoper, mero- 
tasi 

alim a ahli, berilmu, berpengetahuan, bestari, 
bijak, imani, muhsin, pandai, patuh; 
kealiman n kebaikan, kecerdikan, kema- 
hiran, kepandaian, kepatuhan, kepintaran, 
kesalehan, kesetiaan, kesucian, ketaatan, 
ketakwaan 

alinea n gugus kalimat, paragraf, pereng- 
gan 

'alir, mengalir v 1 berambai-ambai, ber- 
cucuran, berderai, bergerak, berhembus, 
berlinang, berpindah, berputar, bersirku- 
lasi, bertiup, keluar, meleleh, melurut, 
memancar, mencair, mencerat, menerus, 
menetes, mengarus, menggabak, meng- 
iler, mengucur, menitik, menjelejeh, me- 
rabas, merebak, meremang, merembah 
(air mata), merembes, meresap: 2 ki be- 
ramai-ramai, berbanyak-banyak, berbon- 
dong-bondong, berderai-derai, berduyun- 
duyun; 
mengalirkan v melelehkan, membandar- 
kan, meneteskan, mengarahkan, meng- 
hanyutkan, menitikkan, menjalir, menya- 
lurkan; 
aliran n 1 arus, cucuran, deraian, gelom- 


bang, gerakan, imbasan, jalan, lelehan, 
pancaran, pancuran, peredaran, perpu- 
taran, rembesan, sirkulasi (udara); 2 adi- 
cita, ajaran, anutan, fikrah, filsafat, go- 
longan, haluan, ideologi, isme, keyakinan, 
mazhab,pandangan, pegangan, pemikiran, 
pendapat, sekte, tarekat; 
beraliran v berajaran, berideologi, beris- 
me, bergolongan, berhaluan, berkeyakin- 
an, bermazhab, berpaham, bertarekat; 
sealiran n seideologi, sepaham 

talit n celak, palit, sipat; 
mengalit v memalit, memulas, mencelak, 
menyipat 

alit a cilik, kecil, kerdil, kicik, mikro, mungil, 
tengkes, unyil (cak) 
ant besar 

ĉalit, mengalit v 1 mengikat, melilitkan, 
membelitkan; 2 memacul, memencet, me- 
mijit, memisit, menekan, mengapit, me- 
ngempa, menggencet 

alkisah n berwai, cerita, dongeng, kisah, 
maka 

Allah n Almalik, Halikuljabbar, Sang Pen- 
cipta, Tuhan, Yang Mahakuasa 

almanak n kalender, penanggalan, takwim 

almarhum n almarhumah, mendiang 

alokasi n bagian, catu, distribusi, jatah, kuo- 
ta, peruntukan, porsi; 
mengalokasikan v membagi(-bagi)kan, 
mencatu, mendistribusikan, menjatah; 
pengalokasian n pembagian, pencatuan, 
pendistribusian, penjatahan 

alopesia n kebotakan, keluruhan, kerontok- 
an 

alot a 1 gayal, jegang, kenyal, keras (ki), liat, 
ulet; 2 berkepanjangan, lanjut, sendat, se- 
ngit, sulit 

alpa a abai, cabar, cuai, kelim, lalai, leler, 
lengah, lupa, malas, salah, silap, taksir, 
teledor; 
mengalpakan v melalaikan, melengahkan, 
melupakan, mencuaikan, meneledorkan, 
mengabaikan, mengancaikan, meninggal- 
kan; 
kealpaan n gaflat, keabaian, kecuaian, ke- 
khilafan, kelalaian, kelengahan, kelupaan, 
keteledoran, taksir 

alternasi n pergantian, permutasi, perpu- 
taran, pertukaran, suksesi 


talit ° aman 15 


alternatif n 1 opsi, pilihan, preferensi, seleksi; 
2 pengganti, substitusi, surogat 

alu n anak gobek, anak lesung, antan, antar- 
antar, lenjing, muntu, pelantak, pelocok, 
penghentak, tukul 

alumnus n alumni, jebolan (cak), keluaran, 
lepasan, lulusan, tamatan 

alun n aliran, arus, gelombang, ombak, riak; 
mengalun v 1 berdelan, bergelombang, 
beriak, mengombak; 2 melantun, mem- 
buai; 
mengalunkan v melagukan, melantunkan, 
membawakan (lagu), mendendangkan, 
menyanyikan, menyuarakan; 
alunan n buaian, lantunan, nyanyian 

talun-alun, beralun-alun v bergelombang, 
bergelora, beriak, berikal (rambut), ber- 
kerut-kerut, berketak, berombak-ombak 

?alun-alun n arena, gelanggang, kawasan, 
lapangan, medan, padang, tanah lapang, 
tanah luas 

talur n 1 anak sungai, ceruk, dasar (sungai), 
galur, jejak, paluh, parit, runtut, tali air, 
terusan air, uring; 2 jalan cerita, plot; 3 
aturan, jalan; 
aluran n asal-usul, silsilah, sulalah, susur 
galur; 
beralur v bergalur, bergaris, berlekuk 

alwah n gaharu, tengkaras 

amal n 1 jasa, kebaikan, kebijakan; 2 derma, 
fitrah, infak, pemberian, sedekah, sum- 
bangan, zakat; 
mengamalkan v 1 mendermakan, me- 
nyumbangkan; 2 melaksanakan, melaku- 
kan, memanifestasikan, memenuhi, mem- 
praktikkan, menerapkan, mengaktualkan, 
mengaplikasikan, mengejawantahkan, 
mengerjakan, mengimplementasikan, 
mengusahakan, menjalankan, menunai- 
kan, merealisasi, mewujudkan; 
pengamal n pelaksana, pelaku, pembuat; 
pengamalan n aktualisasi, aplikasi, imple- 
mentasi, manifestasi, pelaksanaan, pene- 
rapan, pengaktualan, pengejawantahan, 
pengerjaan, perwujudan, praktik, reali- 
sasi; 
amalan n ibadah, kebajikan, kebiasaan, wi- 
ritan; 
beramal v bersedekah, menyumbang 

aman a 1 bahagia, damai, hening, jernih 


16 amanah * 'ambisi 


(suasana), lega, reda, rukun, sejahtera, 
senang, sentosa, tenang, tenteram; 2 se- 
lamat, sip (cak), terjaga, terjamin, terlin- 
dung, tersembunyi; 3 mantap, meyakin- 
kan, pasti; 
ant 1 huru-hara 
mengamankan v 1 menenteramkan, 
mengasingkan, menyejahterakan, menye- 
lamatkan, menyentosakan, meredakan, 
2 melindungi, membereskan, menangani, 
menanggulangi, mengatasi, mengendali- 
kan, menguasai, mengungsikan, menja- 
min, menjinakkan, menyelesaikan, me- 
nyembunyikan, menyimpan, menying- 
kirkan; 2 membekuk (ki), menangkap, 
mencekal, menciduk (ki), menyergap, me- 
ringkus, 
ant 1 mengacaukan, 2 membebaskan 
pengaman n 1 laskar, hansip, pendamai, 
penenteram, pengawal, penjaga, penye- 
lamat, polisi, prajurit, satpam, tentara, 
2 alarm, helm: 3 kondom 
pengamanan n penjagaan, penyelamatan, 
perlindungan, proteksi, sekuriti, 
keamanan n kebahagiaan, kedamaian, ke- 
sejahteraan, keselamatan, kesentosaan, ke- 
tenangan, ketenteraman 

amanah n baik, benar, tepercaya, ikhlas, 
jujur, lurus, lurus akal, lurus hati, mukhlis, 
mustakim, sadik, tulus hati, tulus ikhlas: 
ant khianat 
mengamanahkan v memercayakan, mem- 
pertanggungjawabkan, menitipkan 

amanat n 1 amar, arahan, instruksi, mandat, 
nasihat, peninggalan, perintah, permin- 
taan, pesan, suruhan, titah, titipan, wasiat, 
wejangan, 2 ajaran, keterangan, nasi- 
hat, pemberitahuan, petuah; 3 hikmah, 
makna, moral, pelajaran, 
mengamanatkan v memercayakan, men- 
delegasikan, menitipkan, 
beramanat v berpesan, berwasiat, mening- 
galkan pesan, menyampaikan pesan 

amandel n tekak, tonsil 

amarah n kemarahan, kemurkaan, nafsu 

tamat adv banget (cak), benar, benar-benar, 
berlebihan, besar, betul-betul, kelewat 
(cak), maha, nian, paling, sangat, sekali, 
sungguh, terlalu, terlampau, 
memperamat v melebih-lebihkan, mem- 


besar-besarkan, mempergiatkan, memper- 
hebat, memperkuatkan, mempersangat, 
menambah-nambahi, mendramatisasi: 
memperamat-amati, memperamat-amat- 
kan v mempergiat, memperhebat, mem- 
perkuatkan, mempersangat, memperte- 
guh, mempertinggi, mengintensifkan, me- 
ningkatkan 

"amat, mengamati v 1 melihat, memandangi, 
memantau, memata-matai, memerhatikan, 
memeriksa, memindai, memonitor, mem- 
pelajari, menatap, meneliti, mengawasi, 
mengikuti, menginvestigasi, mengobser- 
vasi, menilik, menjelang, menyelidiki, 
menyidik, menyoroti, 2 mempelajari, 
mendalami, menelaah, meneliti, meng- 
kaji,meninjau, menjelajahi (ki), menyelidiki, 
menyimak, 
pengamat n komentator, pemerhati, pe- 
meriksa, peneliti, penganalisis, pengawas, 
pengkaji, pengulas, pengkritik, penyelidik, 
penyidik; 
pengamatan n 1 pemandangan, pengli- 
hatan, tatapan, tilik; 2 kontrol, observasi, 
pemantauan, pemeriksaan, pengawasan, 
peninjauan, 
amatan n kajian, pandangan, pantauan, ti- 
likan, tinjauan, ulasan, 

ambah-ambah n pes, sampar 

ambai, berambai-ambai v bercucuran, ber- 
derai, berhamburan, berjelejehan, berle- 
lehan, berlinang, bersibaran, bertetesan, 
memercik-mercik, mencicik, menciprat, 
mengalir, menitik, menitis, merebak, sa- 
bak, serembah-serembih: 
mengambai-ambaikan v memercik-mer- 
cikkan, mencipratkan, merenjiskan 

tambal n gelaran, guderi, hamparan, kain, 
karpet, katifah, lapik, matras, permadani, 
serampin, tikar, tilam 

?ambal, berambal-ambalan v berarak-arak, 
berdefile, berkirab, berkonvoi, berparade, 
berpawai, 
ambalan n arak-arakan, defile, gugus, 
iring-iringan, kirab, konvoi, parade, pa- 
sukan, pawai, perarakan, prosesi 

tambang 111 alang, belan, kayu palang, lawa, 
rimbat, sengkang; 2 ki babak, fase, periode, 
stadium, tahap, taraf, tingkat; 
mengambang v membendung, menahan, 


mencegah, mengalangi, 
menghambat, menopang, 
menyekat, merintangi 
ant melepaskan 

"ambang, mengambang, terambang v mela- 
yang-layang, terapung-apung, terjumbul- 
jumbul, terkatung-katung 

ambasador n aryaduta, duta besar, maha- 
duta 

ambau, mengambau v 1 terjun; 2 ki angkat 
tangan, bertekuk lutut, kalah, kecundang, 
keok (ki), menyerah, roboh, rontok (ki), 
takluk, tersisih, tumbang, tunduk; 
terambau v (jatuh) menggelangsar, terem- 
pas, terjerahap, terjerembap, tersembam, 
tersungkur 

ambeien n bawasir, hemoroid, puru sem- 
belit, wasir 

ambek, ambekan a aseran, baran, darah 
panas, kereng, ketus, pemanas, pemarah, 
pemberang, penaik darah, perambang; 
mengambek v cak marah, mengadat, mera- 
juk, merenyuk 

amben n balai-balai, bangku, dipan, tapang 

ambet n bebat, lampin, pembalut, pembarut, 
pembelit, pengikat, popok 

ambigu a enigmatis, problematis, samar, 
taksa 

ambiguitas n ketaksaan, kemaknagandaan 

ambil v cabut, capai, cedok, curi, jangkau, 
jiplak, jolok, kait, kebas, kutip, nukil, 
pegang, petik, pungut, rampas, rebut, 
rekam, renggut, rompak, sambar, samun, 
sapu, sedut, sentak, tangkap, tarik, terima, 
tiru: 
ant simpan 
mengambil v 1 memetik, memikat, me- 
mungut, menangkap, menarik, mence- 
dok, mencomot, mencuri, mengangkat, 
mengangkut, mengaut, menggaet, meng- 
gondol, menggutik, menghunus, me- 
nguasai, mengumpulkan, mengutip, me- 
nimba, meniru (karangan), menjemput, 
menjumput, menukil, menyalin, menye- 
dut, menyentuh, menyerobot, menyita, 
meraih, merampas, meraup, merawa, 
merebut, merenggut, 2 makan, melahap 
(ki), mematikan, membantun, membobol, 
memetik, memotong, mempreteli, men- 
cabut, mencaplok (cak), mencatut, men- 


menghalangi, 
menyangga, 


"ambang ° ambisi 17 


coleng, mencopet, mencopot, mencuil, 
mencuri, menelan (ki), mengangkangi 
(ki), mengembat (cak), menggarong, 
menggasak, menggelapkan, menggunting, 
mengorup, mengurangi, mengutil, men- 
jambret, menjarah, menyabet, menye- 
puk, menyerang, menyerobot, menyi- 
angi, menyikat, menyunat, merampas, 
merampok, merebut; 3 mencedok, men- 
centong, menciduk, menggayung, me- 
nyauk, menyendok, menyudu, menim- 
ba, memompa, menyedot; 4 mengadopsi, 
mengangkat; 5 menjemput, menyambut, 
menyongsong; mempekerjakan, meneri- 
ma; 6 memilih, menerima (risiko), me- 
nempuh, menuruti; 
ant menyimpan 
~ alih 1 menggantikan, mengoper; 2 men- 
daulat, mendongkel, menengkarapkan 
(ki), menggulingkan, menjatuhkan, men- 
jungkalkan, mengudeta, mengkup (cak), 
menunggingkan, merebahkan (ki); 
~ ancang-ancang bersiap-siap, menganju; 
~ angin berjalan-jalan, berputar-putar, ma- 
kan angin, melonco-lonco, mencari angin; 
~ contoh mencontoh, meneladan, meniru, 
mengikuti; 
~ gambar memfoto, memotret, mengaba- 
dikan, menjepret (cak); 
~ hati membujuk, memburas, mencumbu, 
mendekati (ki), menjinaki, merayu, me- 
nyanjung; 
~ inisiatif memprakarsai, menganjuri, 
menggagas, 
~ keputusan memilih, memutuskan, me- 
nentukan, menetapkan, menggariskan; 
~ muka ki mencari muka, mengangkat- 
angkat, menjilat, 
~ napas beradu, berihat, beristirahat, mele- 
pas lelah, membuang lelah, membuang le- 
tih, membuang penat, rileks (cak), 
pengambil n pemilik, pemotong, pencatat, 
pencedok, pencuri, penerima, pengebas, 
pengutip, penjiplak, penyamun, penyedot, 
penyorot, perampas, perangkap, perekam, 
perompak, peserta, 
pengambilan n pemungutan, pengutipan, 
~ gambar pemotretan, pengabadian, 
~ pendapat jajak pendapat, poling, survei 
ambisi n gairah, hasrat, intensi, keinginan, 


18 ambivalen * ampun 


kemauan, nafsu pretensi, target, tekad; 
berambisi v bercita-cita, berharap, berhas- 
rat, berkeinginan, berpretensi, bertarget, 
bertekad 

ambivalen a bercabang, mendua, terpecah 

amblas cak 1 v gaib, hanyut, hilang, lelap, 
lenyap, lulus, menggelap, menguap (ki), 
meresap, musnah, pupus, terbang (ki), 2 a 
bersih (cak), habis, kikis, labas, licin, lucut, 
ludes, tandas 

ambles v tenggalam, terbenam, terhunjam, 
terperosok, turun 

ambrol v cak bedah, bobol, jebol, meledos, 
runtuh 

ambruk v 1 anjlok, rampak, roboh, runtuh, 
terjelabak, tumbang; 2 gering, lara, sakit, 
3 bangkrut, berantakan, gulung tikar, 
jatuh, kolaps (cak), pailit, remuk, terpuruk 

ambung, mengambung, mengambungkan 
v melambung, membubung, membum- 
bung, memuncak, mengumbang-ambing- 
kan, meninggi, menjulangkan, merabung, 
naik, 
mengambung-ambung v 1 mengombang- 
ambingkan; 2 melambunkan, memuji- 
muji, mengalem (cak), mengangkat-ang- 
kat, menyanjung-nyanjung, meranggi 

amfibi n bancet, bangkong, belentung, beru- 
du, kadal, kadal air, katak, kintal, kodok, 
kuak, kungkang, loncek, salamander, si 
dengkang 

amin, mengamini v meluluskan, mem(per)- 
bolehkan, membenarkan, memenuhi, 
memperkenankan, memufakati, mengabul- 
kan, mengasese (cak), mengijabkan, 
mengiyakan, mengizinkan, menyetujui; 
mengaminkan v membenarkan, memberi- 
kan, membolehkan, memperkenankan, 
mengesahkan, mengiakan, mengizinkan, 
menyetujui 

amis a anyir 

amoral a asusila, cabul, dursila, jangak, jo- 
rok, kotor, lacur, lucah, mesum, porno, 
tunasusila 
ant bermoral 

ampai v gantung, kait, sampai, sangkut; 
mengampai v kelemping, melelai, melem- 
pai, membawat, menggelepek, menjulai, 
menjuntai, menyampai, menyerebeh, ter- 
jela, terkelepai, terkelepek, terkulai; 


mengampaikan v menganginkan, menge- 

ringkan, menggantungkan, menghampar- 

kan, menjemur, menyampirkan, menyan- 
dangkan, menyangkutkan, menyidai; 
ampaian n gantungan, penyangkut, penyi- 
da, sampaian, sampiran; 

terampai v tergantung, terjemur, tersam- 

pir, tersangkut, tersidai 
ampai-ampai n lumbur, teronak, ubur-ubur 
ampas n bekas, endap-endap, keladak, latak, 

pungkur, residu, sempelah, sempuras, 
sepah, sisa, tahi; 

-- gula ceng, melase, tengguli, tetes 
ampela n empedal, kantong perut, rempela 
ampelas n amril, rempelas 
amplop n 1 pembungkus surat, sampul su- 

rat; 2 beselan, ruba-ruba, uang pelicin, 

uang semir, uang sogok, uang suap, uang 
tempel 

ampu, mengampu v 1 memapah, mema- 
yang, menahan, mencagak, menongkat, 
menopang, menumpil, menunjang, me- 
nyagang, menyangga, menyekang, me- 
nyokong; 2 memerintah, mengampukan; 

3 memelihara, menanggung, merawat; 

mengampukan v memerintah, mengelola, 

mengurus; 

pengampu n 1 cagak, kaki, penahan, pe- 

nongkat, penopang, penumpil, penumpu, 

penyangga, standar; 2 pembimbing, pe- 
nyokong, penanggung jawab, pendidik, 
pengasuh, pengelola, wali 

ampuh a 1 bertuah, cespleng (cak), efektif, 
makbul, mangkus, manjur, mempan, mu- 
jarab, mustajab, sangkil, tokcer (cak); 

2 berilmu, berisi (ki), digdaya, kebal, 

mandraguna, pintar, sakti; 

keampuhan n kekuatan, kemanjuran, ke- 

mujaraban, kemustajaban, kesaktian, kha- 

siat 
ampun 1 p maaf, sori (cak); 2 adv cak bukan 
main, luar biasa tobat; 

mengampunkan v memaafkan, membe- 

ri maaf, menghapuskan dosa, menghilang- 

kan dosa; 

mengampuni v memaafkan; 

pengampun n pemaaf, pengasih, penya- 

yang; 

pengampunan n pemaafan, pengurangan, 

remisi; 


ampunan n abolisi, absolusi, amnesti, be- 
las kasihan, izin, lepas, maaf, magfirah, 
pemaafan, pembebasan 

amputasi, mengamputasi v memotong 

amtenar n cak abdi negara, aparat, pegawai 
negeri, pegawai pemerintah 

amuk v haru biru, huru hara, kegaduhan, 
kekacauan, keonaran, kerusuhan, mabuk, 
memberang, mengganas, menggila, me- 
nyerangsang, prahara, ribut, 
ant tenang 
mengamuk v 1 berkecamuk, membabi 
buta, membadai, memukul, mencamuk, 
menggila, menghebat, menikam, menjadi- 
jadi, merajalela, terkanjar-kanjar, 2 ki 
berjangkit, melanda, mencabul, 
beramuk-amukan v berbalah, bergaduh, 
berkelahi, bertengkar, bertikam 

amung, teramung num satu-satunya, semata 
wayang, tunggal 

amunisi n mesiu, puder 

anai-anai n kelekatu, kiyek, laron, rangas, 
rayap, semut putih 

anak n 1 anak cucu, ananda, anggota, arek, 
awing, bani, bayi, bocah, buah hati, bu- 
dak, bujang, bumiputra, buyung, darah 
daging, entong, ibnu, kanak-kanak, ketu- 
runan, pelerai demam, putra, putri, ujang, 
yuana; 2 penduduk, warga; 3 cabang, 
cawang, pecahan, ranting, tunas; 
-- air anak sungai, bandar, kali, lungkang, 
parit, selokan, sungai kecil; 
-- angin angin sepoi-sepoi, angin silir- 
silir; 
-- babi genjik, kucit; 
-- baju baju dalam, pakaian dalam; 
-- bangsawan 1 anak ningrat; 2 anak komi- 
di, anak tonsil, pemain sandiwara, pemain 
teater, pemain tonsil; 
-- bawang bau kencur, ingusan, junior; 
-- bedil melinjo (ki), pelor, peluru, timah 
panas; 
-- buah 1 anggota kelompok, anggota pa- 
sukan, anggota regu, personel, cantrik, 
cekel, murid; 2 antek, awak, bawahan, 
begundal, kaki tangan, pengikut, peserta, 
pion; 
-- bukit busut, gundukan, pongsu, pusu; 
-- bungsu bontot, buncit, bungsu, keladak 
(ki), ragil, terakhir; 


amputasi ° ancam 19 


-- cobek anak batu, muntu, ulek; 
beranak-(ber)cucu v 1 berketurunan, ber- 
sundut; 2 berakat, beranak pinak, ber- 
ganda, berkembang (biak), berlipat, ber- 
tambah, bertumbuh, membanyak, mem- 
biak, merambak; 
anakan n anak uang, bunga, rente; 
anak-anakan n boneka, popi (cak); 
beranak v babaran, bercambah, berpu- 
tra, bersalin, bertunas, melahirkan, me- 
netas, menjebrolkan (cak); 
peranakan n 1 baba, blaster (cak), didong, 
indo, kacukan, liplap, samsam, turunan; 
2 kandungan, perut, rahim; 
anak-beranak n anak-pinak, sefamili, se- 
keluarga, sekerabat, seketurunan, sesau- 
dara, sesuku 

anak emas n anak kesayangan, sunting hati; 
menganakemaskan v mencintai, menya- 
yangi, memanjakan 

analisis n 1 pengurangan, penjabaran; 2 ka- 
jian, kupasan, penyelidikan, studi, telaah, 
tilikan, ulasan, uraian; 
menganalisis v membedah, menasyrih- 
kan, menelaah, mengkaji, mengupas, 
menguraikan, menilik, menjabarkan, me- 
nyelidiki, menyelisik, menyidik, menyigi 
(ki) 
penganalisis n pemeriksa, peneliti, peng- 
kaji, penilai, penyelidik, penyidik 

analitis a investigatif, logis, mendalam, sis- 
tematis, subtil, tajam, tersusun 

analogi n 1 afinitas, kemiripan, kesamaan, 
keserupaan, kesesuaian, paritas; 2 ibarat, 
kiasan, metafor, paralelisme, perbanding- 
an; 
menganalogikan v melaksanakan, mema- 
dankan, membandingkan, mempersama- 
kan, menolok, menyamakan, menamsil- 
kan, mengibaratkan 

anarki n kehuru-haraan, kekacauan, keru- 
suhan, keruwetan, pemberon-takan 

anarkis n pemberontak, pengacau, perusuh 

anasir n anggota, bagian, elemen, faktor, 
komponen, konstituen, molekul, partikel, 
unsur 

ancam, mengancam v melagak, melasi- 
kan, mempertakuti, menakut-nakuti, me- 
neror, menggaham, menggebah, meng- 
gerantang, menggertak, menggugat, 
mengintimidasi, mengugut; 


20 ancang * aneksasi 


pengancam n pendesak, pengganggu, 
penggertak, penggugat; 
pengancaman n penggertakan, penggu- 
gatan, 
ancaman n bahaya, gaham, gelogok, ger- 
takan, intimidasi, kerawanan, risiko: 
terancam 1 v rawan; 2 a berbahaya, gawat, 
kritis 

ancang, ancang-ancang n anju, awalan, lang- 
kah, persiapan; 
mengancang v mempersiapkan, meran- 
cang, merencanakan; 
mengancang-ancang v 
menganju; 
ancangan n 1 pendekatan, penghampiran; 
2 perhitungan, perkiraan 

ancar-ancar n dugaan, patokan, perkiraan, 
ramalan, taksiran, tebakan, terkaan; 
mengancar-ancar v memperhitungkan, 
memperkirakan, menaksir, menduga, me- 
nebak 

ancol n jazirah, semenanjung, tanjung 

anda n awak, dikau (cak), engkau, kamu, 
sampeyan, saudara, sira, situ (cak), tuan 

andai p jika, misal, umpama, andaikan; 
mengandaikan v membayangkan, memi- 
salkan, memperkirakan, mengasumsikan, 
mengibaratkan, mengumpamakan; 
pengandaian n anggapan, asumsi, ba- 
yangan, dugaan, hipotesis, perkiraan 
andaikan p andaikan, andaikata, apabila, 
asalkan, bila, jika, jikalau, kalau, kalau- 
kalau, misalnya, sekiranya, semisal, se- 
pertinya, seumpama; 
berandai-andai v berbeka, berbincang- 
bincang, berbual-bual, bercakap-cakap, 
bercelatuk, beromong-omong, memburas, 
mengembur, mengobrol 

andal a bijak, cakap, campin, gagah, jujur, 
kredibel, meyakinkan, pandai, pantas, 
patuh, reliabel, setia, taat, tangkas, teper- 
caya, terjamin, teruji; 
mengandalkan v memercayakan, meng- 
gantungkan, mengunggulkan, menyan- 
darkan; 
andalan n 1 harapan, jagoan, jaminan (ba- 
rang), kepercayaan, sandaran, tulang 
punggung, tumpuan, unggulan, 2 agunan, 
cagaran, cengkeram, gadai, jaminan, pan- 
jar, petaruh, sandar, tajak kebat; 


bersiap-siap, 


keandalan n kecakapan, kehebatan, ke- 
jempolan, kemahiran, kepandaian, keper- 
cayaan, kesetiaan, ketaatan, keterampilan, 
keunggulan; 
keterandalan n keterjaminan, kredibilitas, 
reliabilitas 

andan a albino, balar, bulai, bule (cak) 

andeng-andeng n landang, tahi lalat, toh 

andil n 1 bagian, saham, sero, tagan; 2 ban- 
tuan, jasa, kontribusi, peran(an), perto- 
longan, sokongan, sumbangan 

andong n cikar, delman, dokar, kereta kuda, 
sado 

aneh a abnormal, absurd, ajaib, asing, ek- 
sentrik, eksotis, gaib, ganjil, garib, heran, 
jarang, langka, luar biasa; 
ant biasa, normal; 
menganehkan v mengajaibkan, menggan- 
jilkan, mengherankan; 
keanehan n keajaiban, keasingan, kegan- 
jilan, keheranan, keluarbiasaan 
ant kebiasaan 

aneka 1 num banyak, berbagai macam, ber- 
jenis-jenis, bermacam-macam; 2 a serba- 
serbi, varia; 
ant tunggal 
beraneka a beragam, berbagai, berjenis- 
jenis, bermacam-macam, pelbagai; 
keanekaan n kepelbagaian, keragaman 
ant ketunggalan 

aneka ragam a aneka jenis, aneka macam, 
pancaragam, pernak-pernik, rupa-rupa, 
serba-serbi, warna-warni; 
penganekaragaman n diversifikasi; 
beraneka ragam a beragam, beraneka 
macam, beraneka rupa, berbagai macam, 
berbagai ragam, berbagai rupa, berjenis- 
jenis, berlain-lainan, bermacam-macam, 
bermacam ragam, bermacam rupa, ber- 
variasi, bineka, heterogen, majemuk, 
plural, puspa-warna; 
keanekaragaman n diversitas, heterogeni- 
tas, keberbagaian, kebinekaan, kemaje- 
mukan, keragaman, pluralitas, variabi- 
litas; 

anekdot n cerita, kisah (lucu) 

aneksasi n pencaplokan, pendudukan, pe- 
nguasaan, penyerobotan, perebutan (wila- 
yah); 
menganeksasi v menaklukkan, menapak- 


kan kaki, mencaplok (cak), mencengkeram, 
menduduki, menguasai, merebut 

angan n abun-abun, cipta, cita, fantasi, ha- 
rapan, hasrat, impian, ingatan, khayalan, 
lamunan, maksud, niat, pikiran, rancang- 
an, reka-rekaan, rencana, renungan, 
angan-angan n 1 angan, aspirasi, cita-cita, 
hasrat, keinginan, lamunan, 2 bayang- 
bayang, citra, fantasi, gambaran, gagasan, 
ide, imaji, khayal(an), konsepsi, rekaan, 
mengangan-angankan v membayangkan, 
memfantasikan, memikirkan, mencita- 
citakan, mendambakan, mengharapkan, 
menghendaki, mengidamkan, mengimpi- 
impikan, mengingini, mengkhayalkan, 
mereka-reka, merindukan: 
berangan-angan v berawang-awang, ber- 
cita-cita, berencana, berfantasi, berharap, 
berhasrat, berimajinasi, berkeinginan, ber- 
khayal, bermaksud, bermimpi, berniat, me- 
nerawang, 
terangan-angan v terbayang, terpikir, ter- 
kenang, terlintas, terniat 

anggap v andai, duga, ibarat, kira, pendapat, 
prasangka, rasa, sangka, tafsir, tanggap, 
terka; 
menganggap v berpendapat, meman- 
dang, memikir, memperlakukan, mengaku 
(milik), menghitung, mengibaratkan, me- 
ngira(kan), menilik, menyangka, merasa, 
mereken; 
anggapan n citra, dugaan, estimasi, he- 
mat, kesan, kira, opini, pandangan, pen- 
dapat, pendirian, pengandaian, pengeta- 
huan, penilaian, perasaan, perkiraan, 
pikiran, ramalan, sangkaan, tafsiran, 
tanggapan, terkaan, tilikan; 
beranggapan v berpaham, berpandangan, 
berpendapat, berpendirian, berpikiran, 
berprinsip menduga, mengasa, mengira, 
menyangka 

langgar, menganggar(kan) v memperhi- 
tungkan, memperkirakan, menaksir, me- 
ngira-ngira; 
anggaran n bujet, jumlah, nilaian, perhi- 
tungan, perkiraan, taksiran; 
-- dasar peraturan, statuta 

*anggar n candrasa, cenangkas, jenawi, la- 
mang, pedang, sabel, syamsir; 
beranggar v bertarung (dng anggar); 


angan * anggut 21 


~ lidah ki beradu lidah, beradu mulut (ki), 
berbabil, berbalah, berbantah(an), berca- 
ran, bercekcok, bergaduh, bersalahan, ber- 
sisalak, bertaki, bertarung, bertekak (ki), 
bertengkar mulut, bertengking, bertopang, 
rebut; 
~ pena ki berperang pena (ki), berpolemik; 
~ pikiran ki berbahasan, berdebat, ber- 
dialog, berdiskusi, bertukar pikiran 

anggota n 1 ahli, anak buah, anasir, badan, 
bagian, elemen, kaki, komponen, konsti- 
tuen, lengan, tangan, tubuh, unsur; 2 anak 
buah, awak, begundal, kaki tangan, par- 
tisan, pemain, pengikut, personel, peserta, 
warga; 
keanggotaan n keahlian, kedudukan, ke- 
wargaan 

angguk, mengangguk v 1 melenggut, meng- 
anggut, menyengguk, 2 mengamini, meng- 
iyakan, sepakat, setuju; 
ant menggeleng 
mengangguk-angguk v kolang-kaling, 
mengganggut-anggut, terkulai-kulai, ter- 
sengguk-sengguk, turun naik 
berangguk-angguk, terangguk-angguk v 
beranggut, menyengguk, terakuk-akuk, ter- 
anggul-anggul, tersengguk-sengguk, tu- 
run-naik; 
ant menggeleng-geleng 
terangguk-angguk v teranggup-anggip, 
tersengguk-sengguk, tertunduk-tunduk 

anggun a antun, apas, ayu, bagus, baik, be- 
gak, bongkak, cakap, cantik, cegak, ele- 
gan, elok, gelis, gombong, jangak, janguk, 
jelita, juwita, kacak, kirana, laksmi, manis, 
megah, mentereng, merinin, molek, rancak, 
rupawan; 
keanggunan n keayuan, kecantikan, ke- 
eleganan, keelokan, keindahan, kejelitaan, 
kekacakan, kemanisan, kemegahan, ke- 
molekan 

anggur, menganggur v berpangku tangan; 
tidak bekerja, ongkang-ongkang; 
ant bekerja 
penganggur a tunakarya 
ant pekerja 

anggut, beranggut v menganggut; 
menganggut v mengangguk; 
menganggut-anggut v anggung-anggip, 
kolang-kaling, mengangguk-angguk, ter- 


22 angin * angkat 


kulai-kulai, tersengguk-sengguk, turun 
naik 

angin n 1 aliran udara, arus udara, badai, 
bayu, gas, hawa, kentut, pawana, siklon, 
topan, udara; 2 ki harapan, jalan, kans 
(cak), keleluasaan, kemungkinan, ke- 
sempatan, peluang, tren; 3 aki gabuk, ham- 
pa, kosong, nihil; 
- puyuh angin langkisau, angin limbubu, 
punca beliung, puting beliung, siklon, 
tem-beliung (cak), tornado; 
-— ribut angin besar, angin indra bayu, 
badai, prahara, topan; 
angin-anginan a cepat marah, ketus, panas 
baran; 2 pemarah, pembaran, pembengis, 
perengus, tipis telinga; 
ant penyabar 
mengangin-anginkan v 1 mengampaikan, 
mengeringkan, menyampaikan, menyam- 
pirkan, menyidaikan; 
berangin 1 a dingin, enak, lega, nyaman, 
pecah, sedap; 2 v bocor, segar, sejuk, 
terbongkar, tersebar, tersiar; 
peranginan n anglung, bungalo, rumah 
peristirahatan, vila 

angka n biji, bilangan, digit, kredit, nilai, 
nomor, poin, ponten, skor: 
-- ganjil angka gasal, bilangan gasal, 
- tahun bilangan tahun, tarikh, titimang- 
sa, 
pengangkaan n penomoran, 
perangkaan n butir-butir, data, maklumat, 
statistik 

angkara 1 n durjana, kebengisan, kejahatan, 
kekejaman, kelaliman, onar; 2 kekurangajar- 
an; 3 a loba, rakus, serakah, tamak 

angkasa n alam, antariksa, awang-awang, 
bumantara, cakrawala, dirgantara, langit, 
sawang langit, sawangan, tawang, udara; 
mengangkasa v melambung, melangit, 
membubung, memuncak, mengudara, 
meninggi, meningkat, merabung, naik, 
terbang, tinggal landas 

angkasawan n 1 penyiar, pewarta, 2 anta- 
riksawan, astronaut, kosmonaut, 3 pener- 
bang, pilot 

angkat v 1 acungkan (tangan), ambil, naik- 
kan, singsing, tenggar, tinggikan; 2 angkut, 
bawa, 
-- bicara berbicara, berkata, berkomentar, 
bertutur: 


-- kaki 1 ki berangkat, bertolak, enyah, 
pergi, siuh (cak), 2 hengkang, kabur, 
melarikan diri, mengacir, mengibrit (cak), 
minggat, 

- tangan 1 mengacungkan tangan, tunjuk 
jari; 2 bertekuk lutut, kalah, keok (ki), 
menyerah, patah semangat, putus asa, 
roboh, rontok (ki), takluk, tergelincir (cak), 
tersisih, tewas (cak), tumbang, tunduk, 

— topi ki hormat, salut, segan, takzim; 
mengangkat v 1 memanggul, membawa, 
membopong, memikul, mendukung, me- 
nenteng, mengambil, mengangkut, meng- 
arak, menggendong, menggotong, meng- 
usung, menjinjing, menjulang, men- 
junjung, menyunggi, 2 melambungkan, 
melejitkan, memasyhurkan, memopuler- 
kan, menaikkan, menenarkan, mengat- 
rol, mengorbitkan, mengharumkan, 
menyanjung, 3 melantik, membaiat, mem- 
baptis, memilih, menabalkan, menah- 
biskan (ki), menentukan, menetapkan, 
mengukuhkan, menjadikan, menobat- 
kan, menunjuk, 4 mengucapkan, menya- 
takan: 5 melakonkan, memainkan, me- 
manggungkan, membawakan, memen- 
taskan, mempertunjukkan, 6 memungut, 
mengadopsi, mengakui, menganggap, 
menjadikan, 7 ki membahas, membicara- 
kan, membincangkan, mendiskusikan, 
memperbincangkan,  mempercakapkan, 
memperdebatkan, mempersoalkan, 
mengulas, mengupas, 

~ senjata berjuang, berperang, membe- 
rontak, menyerang, 

mengangkatkan v menatang, menating, 
meninggikan, menyingkap, menyingsing- 
kan; 

mengangkat-angkat v ki 1 memuja-muja, 
memuji-muji, mengalem (cak), mengam- 
bung-ambung, menyanjung-nyanjung; 
pengangkatan n inaugurasi, pelantikan, 
pembaiatan, pengukuhan, penobatan, pe- 
nunjukan; 

angkatan n 1 armada, bala, barisan, las- 
kar, legiun, militer, pasukan, tentara, 
2 generasi, tingkatan, 

~ bersenjata bala tentara, militer, para- 
militer 

seangkatan a sealiran, sebaya, seleting 


(cak), seperjuangan, setingkatan, sezaman; 
terangkat v ki mencuat, mengemuka, me- 
nyembul, muncul, timbul; 

angker a berhantu, menakutkan, mengeri- 
kan, menyeramkan, sangar 

angket n daftar pertanyaan, kuesioner, jajak 
pendapat, pol 

angkin n bengkung, kendit, sabuk, setagen, 
timang 

angkuh a arogan, bedegang, bengah, besar 
cakap, besar hati, besar kepala, besar 
mulut, bongak, bongkak, congah, congkak, 
gaduk, jemawa, kacak, lagak, langguk, lan- 
tam, megah, megak, meninggi, merangah, 
pondik, pongah, pongak, rangah, ranggi, 
riak, sok, sombong, takabur, terangkak- 
angkak, tinggi hati, uju, 
ant rendah hati 
keangkuhan n kecongkakan, kejemawaan, 
kepongahan, kesombongan, ketakaburan 
ant kerendahan hati 

angkup n (peng)apit, capit, cunam, (pen) 
jepit, kempa, sapit, sepit: 
angkup-angkup n injap, katup, klep, li- 
dah: 
mengangkup v menjepit, menyepit 

angkut, mengangkut v 1 membawa, memin- 
dahkan, memuat, mengambil, mengang- 
kat, mengantarkan, mengirim, menggotong; 
2 berisi, mengandung, 
pengangkut 1 pembawa, pengangkat, 
pengantar, penghantar, pengirim, 
pengangkutan n pengangkatan, pengan- 
taran, pengiriman, transmisi, transportasi, 
angkutan n beban, bobot, isi, kandungan, 
muatan, pikulan 

anglo n dapur arang, dapur kecil, genahar, 
kompor, perapian, tanur, tenggarung, 
tungku 

anglung n anjungan, paviliun, pesanggrah- 
an 

angon, mengangon v cak menggembala, 
pengangon n bocah angon, penggembala, 
tukang angon 

angsur v cicil, kredit; 
ant tunai 
mengangsur v mencicil, mengkredit; 
angsuran n cicilan, kredit; 
berangsur(-angsur) v1 berantara, berdikit- 
dikit (cak), beroncet-roncet, bertahap, lama- 


angker * anjlok 23 


kelamaan, lama-lama, lambat-laun, per- 
lahan-lahan, sedikit demi sedikit; 2 ber- 
alih, beranjak, bergeser, beringsut, ber- 
pindah, mengesak, menggeremet, me- 
nyesar, merangkak, merayap, merembet 


ani-ani n ketam, pengetam, penuai, tamin 
aniaya n kebengisan, kekejaman, kezalim- 


an, penindasan, siksa; 

menganiaya v membantai, memermak 
(cak), memfitnah, mendera, menekan, 
mengazab, mengejami, menggencet, 
menghimpit, menghujat, menghukum, 
menindas, menindih, menjepit, menyeng- 
sarakan, menyiksa, menyusahkan, men- 
zalimi, merajam; 

penganiaya n pemeras, penindas, penyik- 
sa, penzalim; 

penganiayaan n azab, kezaliman, peme- 
rasan, pemfitnahan, penderaan, penghu- 
jatan, penindasan, penyiksaan; 

teraniaya v terfitnah, terhujat, terinjak- 
injak (ki), tersiksa, tertindas, terzalimi 


animon hasrat, interes, kehendak, keinginan, 


ketertarikan, minat, perhatian, selera 


anja, beranja-anja a aleman (cak), kolokan, 


manja 


anjak, beranjak v 1 beralih, berangsur, ber- 


ganti, bergerak, bergeser, berhijrah, ber- 
pindah, berubah, menyesar, merangkak, 
merembet; 2 ki berangkat,bertambah, 
meningkat, merayap (usia, waktu); 
menganjak v memindahkan, mendorong, 
mengalih, menganggur, mengasak, meng- 
geser; 

menganjakkan v mengalihkan, memin- 
dahkan, menukarkan, mengubah, meng- 
gantikan; 

penganjakan n pengalihan, penggeseran, 
pemindahan, pengubahan, penukaran; 
anjakan n geseran, pindahan, ubahan 


anjangsana n kunjungan; 


beranjangsana v berkunjung, bersambang, 
bertamu, bertandang, melawat 


anjing n asu; 


-- air berangan, berang-berang, sero; 

-- geladak anjing buduk, anjing liar, ko- 
yok; 

-- hutan ajak, jakal, serigala; 

-- tanah gakang, orong-orong 


anjlok v ambruk, drop (cak), jatuh, jebluk 


(ki), merosot, roboh, runtuh, terban, turun 


24 anjung * antariksawan 


anjung, menganjung-anjung v ki melam- 
bungkan, memuji-muji, mengalem (cak), 
mengangkat-angkat, menongkat (ki), me- 
nyanjung-sanjung; 
anjungan n 1 angklung, paviliun, ruang 
pamer, stan, 2 pujian, sanjungan, 3 balkon, 
langkan, 
beranjung v berserambi, berbalkon; 
tanjur v cabut, dorong, hela, jemput, julur, 
rampas, rebut, renggut, saran, sem- 
bul, sentak, tarik, tonjol, undang: 
menganjur v1 keluar, membujuk, membu- 
sung, menanjak, menarik, mencocol, men- 
codak, mencuar, mencuat, mengajak, me- 
ngeret, menghela, menjemput, menjulur, 
menonjol, menyembul, menyentak, me- 
nyeret, meruncing, terserondok, 2 belun- 
jur, berselonjor, 
menganjuri v 1 memimpin, mendahului, 
mengarak, menghulukan; 2 membuka, 
memelopori, memprakarsai, memulai, 
mengawali, menggagas, merintis, 
menganjurkan v 1 menasihatkan, menca- 
dangkan, mengusulkan, menyarankan, 
merekomendasikan, 2 membujuk, meng- 
ajak, menggelitik, menggugah, mengim- 
bau, menyerukan, 3 menaikkan, menan- 
jakkan, mencodokkan, mendongakkan 
kepala; 4 memajukan, mencalonkan, men- 
dorongkan, mengajukan, mengedepankan, 
mengemukakan, mengulurkan, menyo- 
dorkan, menonjolkan; 
penganjur n imam, jagoan, kepala, ketua, 
pelopor, pemandu, pembimbing, pemim- 
pin, pemrakarsa, pemuka, pendorong, 
penggerak, peninjau, pentolan, perintis, 
pionir (cak), presiden, promotor, 
anjuran n 1 ajakan, bujukan, dorongan, 
imbauan, panggilan, permintaan, seruan, 
undangan, 2 advis, nasihat, petuah, pe- 
tunjuk, rekomendasi, saran, usul 
anjur v derek, eret, ganjur, hela, seret, tarik, 
menganjur v menarik, menderek, menge- 
ret, mengganjur, menghela, menyeret 
anom a belia, muda, remaja, yuana, junior 
anomali n ketaknormalan, penyimpangan 
anotasi n catatan, komentar, kritik 
antagonis n antiwirawan, lawan, musuh, 
oponen, rival 
ant protagonis 


antagonisme n 1 antipati, bentrokan, friksi, 


konflik, kontradiksi, oposisi, perbedaan, 
permusuhan, perselisihan, pertentangan, 
2 antitesis, diskrepansi, disparitas, negasi 


antagonistis a anti, bentrok, berlawanan, 


bertentangan, inkompatibel 


antar, mengantar v 1 mendampingi, mene- 


mani, mengiringi, menyertai, 2 menge- 
drop, mengirimkan, menyampaikan, 
membawa, mengangkut: 

pengantar n 1 kurir, loper, pembawa, 2 alas 
kata, introduksi, kata pendahuluan, kata 
pengantar, mukadimah, pembukaan, pra- 
kata, prawacana, prolog, sekapur sirih, 
3 dasar-dasar, punca, 4 pendamping, peng- 
iring, penyerta, teman, 

antaran n bawaan, kiriman, paket, orderan, 
pesanan 


antara 1 n celah, jarak, jeda, jurang, penye- 


ling, renggangan, rumpang, sela, sem- 
pang, tengah, 2 a jarang, jauh, renggang, 
rongak, rumpang, senggang, 3jeda, kurun 
waktu, masa, selang (waktu), selingan, 
tenggang, 4 p kira-kira, lebih kurang, pu- 
rata, sekitar, 

berantara 1 a bercelah, berjarak, berjauhan, 
bersela, berselang, jarang, renggang, rum- 
pang; 2 v berangsur-angsur, berdikit-dikit 
(cak), bertahap, 

mengantarai v 1 membatasi, memisahkan, 
menabiri, menjarangkan, menyekat, me- 
nyempadani; 2 melerai(kan), mencerai- 
kan, mendamaikan, menengahi, meng- 
akurkan, mengetengahi, menjarakkan, 
menjauhkan, menyela, menyelangi, me- 
nyelingi, meragamkan, merukunkan, 

ant merapatkan 

perantara n 1 jembatan, medium, pene- 
ngah, penghubung, penyambung: 2 be- 
lantik, broker, calo, ceti, mak comblang, 
makelar, pelerai, pemisah, pendamai, 
pengadil, penyelang, pialang, wasit, wa- 
sitah: 

perantaraan n bantuan, hubungan, media- 
si, pemisahan, penyambungan, perhu- 
bungan, pertalian, pertolongan; 
memperantarai v mempertemukan, meng- 
hubungkan, menjembatani (ki), mewakili; 


antariksawan n angkasawan, astronaut, kos- 


monaut 


antek n agen, anak buah, bawahan, budak, 
kaki tangan (ki), pengikut, pion 

antem, berantem v cak adu jotos, beradu 
buku tangan (ki), bergocoh, bergumul, ber- 
hantaman, berjotos, berkelahi, berlinyak, 
bertinju, jotos-jotosan 

anteng a kalem, tenang 
ant jahil, lasak 

antero, seantero num segenap, seluruh, se- 
mua, serata 
ant sebagian 

anteseden n acuan, ikutan, kausa, model, 
preseden, referensi, terdahulu 

antih, mengantih v memilin, memintal, me- 
rajut 

antik a 1 arkais, bahari, klasik, kuno, lama, 
tua, 2 cak khas, unik, 3 baheula, ketinggalan 
zaman, lapuk, primitif, usang, 
ant modern 

anting n 1 anting-anting, giwang, kerabu, 
subang, 2 bandul, buah jam, pemberat, 
penduga, pendulum 

antipati n 1 antagonisme, permusuhan, pe- 
nampikan, penentangan, penolakan, per- 
seteruan; 2 kebencian, kemuakan, kesu- 
mat 

antiseptik 1 n pembasmi kuman, pengawa- 
hama, pensteril, penyuci hama; 2 awa- 
hama, steril, suci hama 

antitesis n antagonisme, dikotomi, kebalik- 
an, kontradiksi, kutub, lawan, oposisi 

antologi n analekta, bunga rampai, himpun- 
an, kumpulan karangan, koleksi, kompila- 
si, potpuri, pusparagam, rampaian, seleksi, 
warna sari 

antonim n kebalikan, kesebalikan, kosokbali, 
lawan kata, pertentangan 
ant sinonim 

antre v berbanjar, berbaris, berderet, berurut 

antuk, berantuk v beradu, berbenturan, ber- 
laga, berlanggar, berlawan, bersabung, 
bertarung, bertemu, bertumbuk; 
mengantuk v 1 melanggar, membentur, 
menabrak, menarung, menubruk, me- 
numbuk, menyampuk; 2 mendorong, me- 
nyandung, menyaruk; 3 mengenai, meng- 
goleng, menyenggol, menyentuh, menye- 
rempet, menyinggung; 
mengantukkan v melanggarkan, mem- 
bentrokkan, membenturkan, menabrak- 


antek * anyam 25 


kan, menubrukkan, menumbukkan, me- 
nyampukkan; 
berantukan v berbenturan, berlanggaran, 
bersinggungan, bertabrakan, bertubrukan, 
bertumbukan; 
terantuk v terbentur, terbentus, terkena, 
terlanggar, tersandung, tersangkut, ter- 
saruk, tersentuh, tersentuk, terseranduk, 
terserandung, tersinggung, tersomplok, 
tertabrak, tertarung, tertubruk, tertum- 
buk 

antup n sengat, tandik; 
mengantup v menyengat 

antusias a aktif, berapi-api, bergairah, berge- 
lora, berkobar-kobar, bersemangat, ener- 
gik, membara, menggebu, menggelegak, 
menyala (semangat) 
ant apatis 

antusiasme n dorongan, gairah, gelora, jiwa, 
roh, semangat, spirit, vitalitas 

anu, si anu n si dia, si polan, si fulan, fu- 
lanah 

anugerah n belas kasih, hadiah, hidayah, ka- 
runia, kasih, pemberian, rahmat: 
menganugerahi v memberi, memberkati, 
mengaruniai, mengganjar, menghadiahi, 
merahmati: 
menganugerahkan v memberikan, meng- 
anugerahkan, mengganjar, menghadiah- 
kan; 
penganugerahan n pemberian, penganu- 
gerahan, pengganjaran 

anulir, menganulir v membatalkan, me- 
mentahkan, mencabut, mencoret, mene- 
gasikan, menggugurkan, menghapuskan, 
meniadakan 

anus n bol, burit, dubur, pantat, pelepasan 

anuswara n nasal, sengau 

anut, menganut v mematuhi, memeluk 
(kepercayaan), memercayai, menerima, 
mengikuti, menurut, meyakini, 
penganut n anggota, pemeluk, penerima, 
pengikut, 
anutan n 1 acuan, contoh, figur, ikutan, je- 
jak (ki), panutan, patron, pelajaran, tela- 
dan, turutan; 2 agama, ajaran, aliran, ke- 
percayaan, keyakinan, pegangan 

anyam v jalin, kepang, pilin, pintal, rajut, 
rangkai, 
menganyam v memilin, memintal, me- 


26 anyelir* aplikasi 


ngelabang, mengepang, menjalin, me- 
nyusun, merajut; 
anyam-menganyam v jalin-menjalin, rajut- 
merajut, silang-menyilang; 
penganyam n pengelabang, pengepang, 
penjalin, perajut, perangkai, 
anyaman njalinan, kelabangan, kepangan, 
rajutan, 
beranyam v berajut, berjalin, berkelabang, 
berkepang 

anyelir n serunai, teluki 

anyep a 1 cahang, campah, hambar, tawar 
(rasa), 2 adem, dingin 

anyir a amis, getir, pedar (rasa) 

apa, apa-apa n barang apa, segala apa, segala 
sesuatu, segalanya, apa pun, 
mengapa pron apa pasal, apa sebab, ke- 
napa, kok (cak) 

apabila p andaikan, andaikata, apakala, asal- 
kan, bila, bilamana, demi, jika, jikalau, ka- 
lau, ketika, lamun, manakala, misalnya, 
seandainya, sekiranya, semasa, semisal, 
seumpama, sewaktu, tatkala 

apalagi p bahkan, lagi pula, lebih-lebih lagi, 
makin, malahan, manalagi, terutama 

aparat n abdi negara, alat negara, amtenar 
(cak), birokrat, fungsionaris, pegawai ne- 
geri, pegawai pemerintah, pejabat, petu- 
gas, instansi 

aparatus n alat, aparat, perlengkapan 

apartemen n flat, kondominium, rumah 
susun 

apatis a acuh tak acuh, beku (ki), cuek (cak), 
dingin (ki), tebal telinga 

apel 1 v berhimpun, berkumpul, 2 n upa- 
cara 

apendiks n 1 adendum, lampiran, suplemen, 
tambahan, 2 perut buntu, perut buta, um- 
bai cacing, usus buntu 

apes a buntung (cak), celaka, geruh, jentaka, 
lacur, malang, naas, rengsa, sebal, sial, 
udi 
ant mujur 

api n 1 bara, cahaya, elektrik, kebakaran, 
nyala, obor, sinar, suluh, 2 ki antusiasme, 
dorongan, gairah, gelora (ki), hawa nafsu, 
jiwa, roh, semangat, spirit, vitalitas, 
berapi v berkobar, bernyala, terbakar, 
berapi-api v bergairah, bergelora, berko- 
barkobar, bersemangat, meluap-luap, mem- 
bara, menggebu, menyala, 


perapian n anglo, dapur, genahar, jingkir, 
keran, ketuhar, kompor, pemanas, pen- 
diangan, penyalai, perbaraan, tenggarang, 
tanur, tungku, 

memperapikan v membakar, menggang- 
gang, menggarang, menyelar, menying- 


gang 


'api-api n 1 cakus, geretan, korek api, pe- 


mantik api; 2 murang, sumbu, tali api, 
tunam, upet 


?api-api n kelip-kelip, kunang-kunang 
apik a 1 bagus, bersih, majelis, necis, rapi, 


teratur, tertib; 2 beres, terarah, terencana, 
terorganisasi, tersusun, tertata; 
mengapikkan v membenahi, memberes(- 
beres)kan, mengatur, merapikan 


apit n angkup, aping, capit, cunam, himpit- 


an, jepit, kempa, pipit, sapit, sepit; 
mengapit v 1 memipit, memiting, mencan- 
tumkan, mencapit, mencengkam, mende- 
sak, menekan, mengacip (ki), mengatup, 
menggencet, menghimpit, mengunci, 
menindih, menjepit, menyapit, menye- 
pit, merapatkan; 2 menemani, menga- 
wani, mengiringi, menyertai, mengikuti; 
apitan n capitan, cengkeram, jepitan; 
pengapit n 1 apit; 2 ajudan, ajun, asisten, 
pendamping; 

berapit v berapatan, berdampingan, ber- 
dekatan, berdempetan, berhimpit, ber- 
kembar, berpasangan, bersampingan, ber- 
sanding, bersebelahan, menempel, mepet, 
rapat; 

memperapitkan v mendekatkan, meng- 
himpitkan, menindihkan, menyepitkan, 
merapatkan 


apkir v cak buang, tolak, tampik; 


mengapkir v membuang, mencampakkan, 
mengedrop, menyingkirkan, menyisih- 
kan; 

apkiran n bangkai, (barang) bekas, besi tua, 
kerdak, loakan, reruntuk, rombengan, ro- 
mong, rongsokan 


aplaus n apresiasi, penghargaan, pujian, te- 


puk tangan 


aplikasi n 1 operasi, pelaksanaan, penerap- 


an, penggunaan, praktik, rekayasa; 2 la- 
maran, permintaan, permohonan; 

mengaplikasikan v melaksanakan, me- 
nerapkan, mengamalkan, menggunakan, 


mengimplementasikan, mengoperasikan, 
menjalankan 

apologi n pembelaan, pledoi 

apotek n rumah obat, toko obat 

apresiasi n 1 komplimen, penghargaan, pu- 
jian 2 pemahaman, pengenalan, penger- 
tian, pengetahuan, persepsi: 3 catatan, 
komentar, kritik, tinjauan, ulasan 

apung, apung-apung n pelampung, 
mengapung v 1 berjumbul-jumbul, mem- 
buntang, mengambang, merapung, ter- 
apung-apung, terkatung-katung, terum- 
bang-ambing: 2 melambung, melayang, 
mengawang, 
ant tenggelam 
mengapungkan v merapungkan, mem- 
buntang; 
ant menenggelamkan 
mengapung-apungkan v melondong, 
membabas, mengombang-ambingkan; 
terapung-apung v berhanyut-hanyut, ber- 
oleng-oleng, melampung, melayang- 
layang, membuntang, mengambang, ter- 
enjut-enjut, terhempas-hempas, terjum- 
bul-jumbul, terkapung-kapung, terka- 
tung-katung, terombang-ambing, ter- 
umbang-ambing, timbul, tunggang- 
tunggit 
ant tenggelam 

arah n 1 cita-cita, hadap, haluan, 
jurusan, kiblat, kompas, mata angin, 
niat, panduan, pedoman, petun- 
juk; 2 aspek, faktor, orientasi, penjuru, 
pihak, sebelah, segi, sisi, sudut, tala; 3 
arti, juntrungan, maksud, tembak, ujung 
pangkal; 
mengarah v 1 membidik, memfokus, me- 
musat, mendatangi, mendekati, menen- 
tang, menghadap, menuju, menumpu, 
merentang; 2 berkiblat, berorientasi, 
cenderung, condong, menjurus; 
mengarahkan v 1 membidikkan, memfo- 
kuskan, memusatkan, menepatkan, meng- 
acungkan, mengalamatkan, menghadap- 
kan, mengiblatkan, menjujukan, men- 
juruskan, menodongkan, menyasarkan; 
2 memandu, membimbing, menata, men- 
didik, mengajarkan, mengatur, mengedit, 
mengolah, mengendalikan, menyetir (ki), 
menuntun; 


apologi * aral 27 


pengarah n instruktur, ketua, komandan, 
pemandu, pembimbing, pemimpin, peng- 
atur, pengawas, pengelola, pengendali, 
pengurus, penuntun, penyelia, 
pengarahan n 1 advis, ajaran, amanat, bim- 
bingan, fatwa, masukan, nasihat, petuah, 
petunjuk, taklimat, wejangan 2 konseling, 
penyuluhan 

arahan n 1 bimbingan, firman, panduan, 
pedoman, pengarahan, pengawalan, pe- 
rintah, petunjuk, pimpinan, sabda, su- 
ruhan, tuntunan; 2 aba-aba, amanat, 
mandat, titah 

terarah a apik, beres, rapi, teratur, teren- 
cana, terkendali, terorganisasi, terpimpin, 
tersusun, tertata; 

searah n 1 sehala, sehaluan, sejajar, seja- 
lan, sejurusan, sepadan, setujuan; 2 ki 
akur, satu bahasa, sehati, seia sekata, 
sejiwa, sepaham, sepakat, sependapat, se- 
pendirian, sepikiran, serasi, sesuai, setuju 


arai n manggar, mayang 
larak, berarak v berambal-ambalan, berba- 


ris, berderet-deret, berduyun-duyun, be- 
rerot, bergerak, beriring-iring, berparade, 
berpawai; 

mengarak v memandu, memelopori, me- 
mimpin, mendahului, menganjuri, meng- 
usung; 

pengarak n pemandu, pembawa, peng- 
iring, pengusung; 

arakan n himpunan, iring-iringan, karna- 
val, kumpulan, pasukan, pawai, tandu, 
usungan; 

arak-arakan n ambalan, defile, kirab, kon- 
voi, parade, pawai, perarakan, prosesi; 
perarakan n perbarisan, pawai 


?arak, berarakan v awut-awutan, berantak- 


an, berserakan, bongkar-bangkir, centang- 
perenang, cerai-berai, kacau-balau, 
kelut-melut, keruntang-pukang, kusut, 
morat-marit, porak-parik, porak-poranda, 
rondah-randih, ropak-rapik, semrawut, 
tersara-bara 


aral n gangguan, ganjalan, halangan, ham- 


batan, kendala, larangan, rintangan, san- 
dungan, sekatan, tegahan; 

mengaralkan n mengendalakan, mengha- 
langi, menghambat, menyekat, merin- 
tangi 


28 aram * artifisial 


aram, aram-temaram a buram, gelap, ka 
bur, kabut, kelam, kusam, malis, muram, 
pirau, sebam, subam, suram, taram-taram, 
taram-temaram; 
ant terang 
mengaram v melihat, meluluk, memata- 
matai, mengawasi, mengintai, menyibuk 

aram-aram n kerangka, pelantar, perancah 

aransemen n komposisi, tatanan (musik) 

aras n had, paras, takat; 
mengaras v hingga ke, mencapai, mence- 
cah, menjejak, menyentuh, sampai ke 

arbitrer a acak, manasuka, rambang, rawak, 
sembarang, serampangan, sewenang- 
wenang 

arca n patung, orang-orangan, reca; wayang 

ardi n adam, bentala, buana, bumi, butala, 
dunia, globe, jagat, tanah 

area n bilangan, daerah, distrik, kawasan, 
lingkungan, mandala, sektor, tempat, wi- 
layah, zona 

arek n cak anak muda, pemuda, pemudi, te- 
runa 

aren n enau, nira 

arena n 1 alun-alun, gelanggang, kalangan, 
kancah, kawasan, lapangan, lingkungan, 
lokasi, medan, tanah lapang: 2 ki alam, 
dunia, forum, mimbar, panggung, pentas, 
percaturan 

arestasi n 1 detensi, penahanan, penawanan, 
penghukuman, 2 penangkapan 

argentum n fidah, galuh, perak, selaka 

argumen n alasan, dalih, hujah, kilah; 
berargumen v beralasan, berdalih, berda- 
sar, berhujah 

ari-ari n plasenta, tali pusar, tembuni, uri 

arif a 1 akil, bajik, bakir, bestari, bijak, bi- 
jaksana, cendekia, cerdas, cerdik, cergas, 
mahardika, pandai, pintar, terpelajar, 
2 mafhum, mengerti, paham, tahu, 
mengarifi v memafhumkan, memaham- 
kan, memaklumkan, mencerna, mengerti, 
mengetahui, 
kearifan n kebajikan, kebijakan, kebijaksa- 
naan, kecendekiaan 

aristrokat n adiwangsa, bangsawan, darah 
biru, menak, ningrat, permasan, priayi 

aristrokratis a feodal, kebangsawanan, ke- 
ningratan, kepriayian, mahardika 

arit n clurit, sabit 


arkais a antik, kuno, lama, lawas, obsolet, 
purba, silam, tua, usang, primitif 
ant modern 

arketipe n 1 prototipe, purwarupa, 2 acuan, 
cermin, contoh, eksemplar, ideal, model, 
paradigma, pola, referensi, teladan 

armada n angkatan, bala, barisan, laskar, le- 
giun, pasukan, skuadron 

arogan a angkuh, bengah, besar cakap, besar 
kepala, besar mulut, bongak, bongkak, 
burakah, congkak, gaduk, jemawa, kacak, 
langguk, lantam, pongah, rangah, snobis, 
sombong, tinggi hati, uju 

aroman bau, bebauan, ganda, gangsi, parfum, 
raksi, wangi-wangian, wewangian 

arsenikum n belerang bang, berangan, racun 
tikus, warangan, zirnikh 

arsip n 1 dokumen, 2 kopi, pertinggal, sa- 
linan, tembusan, tindasan, turunan: 
mengarsip v mendokumentasikan, me- 
nyimpan, 
pengarsipan n dokumentasi 

arsitek n 1 bapak, inventor, kreator, pen- 
cipta, pendiri, perancang, perencana, 2 ki 
aktivis, dalang (ki), dedengkot, gembong 
(cak), inisiator, lokomotif (ki), motor (ki), 
otak (ki), pelopor, pemrakarsa, pencetus, 
pengambil inisiatif, penggagas, penggerak, 
pentolan (cak), perintis, tokoh 

arsitektur n bangun, desain, formasi, kom- 
posisi, konstruksi, rancang bangun 

arteri n nadi, aorta 

arti n 1 batasan, definisi, erti, harga, hikmat, 
interpretasi, makna, maksud, pengertian, 
takrif, terjemahan, 2 faedah, guna, keun- 
tungan, laba, manfaat, maslahat, nilai, 
mengartikan v 1 memaknakan, menak- 
rifkan, mendefinisikan, merumuskan; 
2 menjelaskan, menafsirkan, mengasosia- 
sikan, menginterpretasikan, memahami, 
membaca, 3 menerjemahkan, mengalih- 
bahasakan: 
artian n arti, pemahaman, pemaknaan, pe- 
ngertian, tafsiran 
berarti 1 v berfaedah, berguna, berharga, 
berjasa, bermakna, bermanfaat, 2a penting, 
signifikan 

artifisial a bikinan, buatan, fiktif, sintetis, 
lancung, palsu, tiruan, pura-pura 
ant asli, tulen 


artikel n 1 esai, karangan, kolom, makalah, 
risalah, tulisan; 2 pasal, ayat, bab, butir, 
perkara, poin 

artikulasi n 1 pelafalan, pengejaan, peng- 
ucapan, penyebutan, 2 persendian, sendi, 
mengartikulasikan v melafalkan, menga- 
takan, mengeja, mengucapkan, menutur- 
kan, mengekspresikan 

artis n bintang film, cerpenis, ilustrator, juru 
gambar, novelis, pelakon, pelukis, pema- 
hat, pematung, penari, pencipta, peng- 
gubah, pengukir, penyair, penyajak, pe- 
nyanyi, seniman, seniwati 

artistik a bagus, cantik, elok, indah, kreatif, 
majelis, manis, memesona, menawan, se- 
lia 

arung, mengarungi v 1 melalui, malayari, 
melewati, melintas (rimba), memintasi, 
menelusuri, menembusi, menjelajahi, me- 
nyeberangi, menyusuri: 2 melakoni, me- 
nempuh (hidup), mengalami, menjalani, 
menyelami 

arus n 1 aliran, cucuran, deraian, gelom- 
bang, gerak, pancuran, pancaran, 2 per- 
edaran, perkembangan, perputaran, sir- 
kulasi: 
— udara aliran udara, angin, bayu, pawana, 
sirkulasi: 

arwah n 1 atma, jiwa, nyawa, psike, roh, suk- 
ma; almarhum, almarhumah, mendiang; 
2 ki kegairahan, nafsu, semangat, spirit, 
vitalitas 

as n aksis, gandar, pasak, pivot, poros, 
sumbu 

tasa n acan, angan-angan, asan, cita-cita, ha- 
rapan, hasrat, kehendak, keinginan, kerin- 
duan, maksud; 
mengasakan v memimpikan, mencita- 
citakan, mendambakan, mengangankan, 
mengharapkan, menginginkan, merindu- 
kan 

*asa v 1 duga, kira, sangka; 2 sahaja,sengaja; 
mengasa v 1 beranggapan, menduga, me- 
ngira, menyangka; 2 menyahajakan, me- 
nyengaja 

asabat n sinu (cak), urat saraf 

asah v calak, gosok, jerah, kilir, lampas, 
mengasah v 1 melancipkan, mempertajam 
(pikiran), menajamkan, mencalak, men- 
canai, menggerinda, menggosok (gigi), 


artikel ° asas 29 


mengikir, mengilapkan, mengilir, me- 
nyerudi, merancung, meraut, merun- 
cingkan; 2 memapak, memapar, meme- 
pat, meratakan, 3 ki melatih, mengecas 
(ki), menyegarkan (pikiran), 
ant menumpulkan 
pengasah n batu canai, gerinda, kikir, ki- 
liran, penggabus, penggosok, pengilir, 
pengasahan n penajaman 
ant penumpulan 

tasal n akar, awal, dasar, hulu, ibu, mata, 
mula, pangkal, permulaan, pokok, punca, 
pusat, sebab, sumber, umbi, usul, 
- mula akar, induk (ki), kausa, muasal, 
pangkal, pohon (ki), pokok, sebab, 
-- usul aluran, keturunan, pokok pang- 
kal, pucuk pangkal, punca, riwayat, se- 
jarah, silsilah, sulalah, susur galur, asal 
mula, cerita; 
berasal v berakar, berawal, berketurunan, 
bermula, berpangkal, berpokok, berpunca, 
bersumber, berusul, datang 

?asalpandaikan,apabila, asal saja, asalkan, bi- 
la, jika, kalau, lamun, malah, misalnya, se- 
andainya, sekiranya, semisal, seumpama 

“asal acak abai, asal-asalan, ceroboh, gegabah, 
seenaknya, sembarangan, sembrono, se- 
rampangan, teledor 

asam a kecut, masam; 
- garam ki liku-liku kehidupan, penga- 
laman, suka duka, suka duka kehidupan, 
-- jawa tamar hindi, tamarinda 

asan n asa, harap, 

asap n gas, tabun, 
berasap v berkebul, berkelun, berkepul, 
membubung, menabun, 
perasapan n pedupaan 

asas 1 n akar, alas, basis, dasar, fondasi, fun- 
damen, hakikat, hukum, landasan, lunas, 
pangkal, pegangan, pilar, pokok, prin- 
sip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, 
tonggak; 2 n hukum, kaidah, kode etik, 
norma, patokan, pedoman, pijakan, tata 
cara; 
mengasaskan v melandaskan, mendasar- 
kan, menyandarkan; 
pengasas 1 pelopor, pembangun, pembina, 
pemula, perintis; 
berasas v beralas(an), berdasar, berlapik, 
berprinsip, berterima, masuk akal; 


30 asasi * aspek 


berasaskan v berdasarkan, berlandaskan, 
bersandarkan, bersendikan, berteraskan, 
bertonggakkan, bertunjangkan 

asasi a asas, dasar, elementer, esensial, fun- 
damental, hakiki, kardinal, mendasar, po- 
kok, prinsipil 

asbut n asap, jerebu, kabut, kabus 

asese n cak bersetuju, mufakat, sepaham, 
sepakat, sependirian; 

mengasese v cak meluluskan, membenar- 
kan, memberi, membolehkan, memenuhi, 
memperkenankan, mengabulkan, meng- 
amini, mengiyakan, mengizinkan, menye- 
tujui 

aset n aktiva, kapital, kekayaan, modal, sub- 
stansi 

asih a cinta, eman, kasih, sayang 

asimilasi n 1 peleburan, pembauran, penye- 
rapan, percampuran, perpaduan; 2 foto- 
sintesis, pernapasan; 

berasimilasi v 1 berbaur, bercampur, ber- 
gabung, menyabur; 2 bernapas 

asin a masin, payau 

ant tawar 

asing a 1 aneh, berbeda, ganjil, heran, ka- 
gok, kaku, kekok, kikuk, lain, langka, 
parak; 2 jauh, terasing, terpencil, terpisah, 
tersendiri, tersisih; 3 luar, pendatang, 
pengembara, perantau; 

mengasingkan v bertapa, membuang, 
memencilkan, memisahkan, menceraikan, 
mengeluarkan, menghukum, menginter- 
nir, mengisolasi, mengucilkan, menjauh- 
kan (diri), menyembunyikan, menyendiri, 
menyingkirkan, menyisihkan, mereng- 
gangkan; 

ant menyatukan 

~ diri menarik diri, menyisih; bersuluk, 
bertapa, bertarak; 

pengasingan n isolasi, pembuangan, pe- 
mencilan, pemisahan, pengabaian, pe- 
ngucilan, penjara, penyendirian, pe- 
nyingkiran, penyisihan, segregasi; 

ant penyatuan 

~ diri khalwat, pertapaan, pertarakan, se- 
madi, suluk; 

terasing v teralienasi, terbuang, tercerai, 
terisolasi, terkucil, terpencil, terpisah, 
tersendiri, tersingkir, tersisih; 

berasing v bersunyi-sunyi, memencil, me- 
misahkan diri, menyendiri, menyepi; 


berasingan a berlain-lainan, berpisah- 
pisahan, terpisah, tersendiri, sendiri- 
sendiri, masing-masing; 
keterasingan n alienasi, isolasi, keanehan, 
keganjilan, kegariban, kelainan, kepelikan, 
kesendirian, keterkucilan, keterpencilan, 
keterpisahan 

asketisme n ifah, pertarakan, tapa brata, ti- 
rakat, zuhud 

asli n 1 bersih, khalis, murni, orisinal, oten- 
tik, pribumi, sah, sejati, tulen; 2 anak 
negeri, bibit buwit, bumiputra, jati, 
pribumi, totok; 
ant 1 palsu; 2 asing 
keaslian n kemurnian, kesejatian, kesuci- 
an, ketulenan, orisinalitas, otentisitas 

asma n ampek, bengek, manggah, sesak na- 
pas 

asmara n asyik masyuk, berahi, cinta, cinta 
berahi, cinta kasih, kama, kasih, kasih 
sayang, percintaan, rindu, roman; 
berasmara v bercinta, bercinta-cintaan, 
bercium-ciuman, bercumbu-cumbuan, 
berdekap-dekapan, berdua-duaan, bergu- 
mul, berkasih-kasihan, berkhalwat, ber- 
mesra-mesraan, berpeluk-pelukan, bero- 
man 

aso, mengaso v beradu, bercuti, berehat, 
berhenti, berihat, beristirahat, bervakansi, 
reses, rileks (cak), tempoh 

asong, mengasongkan v mendagangkan, 
mengarih, menjajakan, menyodorkan, 
menyorongkan; 
pengasong n penjaja 

asosiasi n afiliasi, aliansi, blok, federasi, ga- 
bungan, klub, koalisi, konsorsium, per- 
himpunan, perkumpulan, persatuan, per- 
sekutuan, perserikatan, uni; 2 fantasi, 
gambaran, ilusi, implikasi, konotasi; 
mengasosiasikan v menafsirkan, menaut- 
kan, mengaitkan, mengartikan, menghu- 
bungkan, menginterpretasikan; 
berasosiasi v bergabungan, berhubungan, 
berkaitan, bersangkutan, bertalian 

asosiatif a alegoris, figuratif, konotatif, meta- 
foris, simbolis 

aspal n belangkin, pek (cak), ter 

asparagus n akar parsi, sapersi 

aspek n arah, bagian, dimensi, faset, gatra, 
perspektif, segi, sudut 


aspiran n bakal, calon, kader, kadet, kandi- 
dat 

aspirasi n ambisi, angan-angan, cita-cita, 
dambaan, hajat, harapan, hasrat, iktikad, 
impian, kehendak, keinginan, kemauan, 
niat, suara, tekad 

asrama n balai, bangsal, barak, bedeng, kos 
(cak), mes, pesantren, pondok, tangsi, wis- 
ma 

asri a baik, cakap, harmonis, patut, selaras, 
serasi 

astaga p waduh, wah 

astrolog n ahli nujum, peramal 

astrologi n falakiah, horoskop, ilmu bintang, 
ilmu nujum, rasi, zodiak 

astronaut n angkasawan, antariksawan, kos- 
monaut 

astronomi n ilmu falak, ilmu perbintangan 

asuh, mengasuh v 1 melatih, membesarkan, 
membimbing, memelihara, mendidik, 
mengajar, mengemong, mengempu, men- 
jaga, menuntun, merawat; 2 ki memim- 
pin, mengelola, mengurus, menyelengga- 
rakan; 
pengasuh n abdi, ayah, babu, dosen, guru, 
hamba, inang, jongos, pamong, pelatih, 
pembimbing, pemelihara, pemimpin, pe- 
nanggung jawab, pendidik, pengajar, 
pengampu, pengelola, penjaga, penuntun, 
penyelenggara, penyusu, pramusiwi, wali; 
pengasuhan n pembimbingan, pemeliha- 
raan, pendidikan, pengajaran, penjagaan; 
asuhan n ajaran, belaan, didikan, jagaan, 
peliharaan 

asumsi n anggapan, dugaan, hipotesis, pa- 
tokan duga, pengandaian, perkiraan, pos- 
tulat, premis, presumsi, proposisi, sang- 
kaan, taksiran; 
mengasumsikan v memperhitungkan, 
memperkirakan, mengandaikan 

asusila a amoral, cabul, dursila, jorok, kotor, 
lacur, mesum, porno, tunasusila 
ant bermoral 

asyik 1 a enak-enak, gemar, hanyut, khu- 
syuk, larut, lupa, ragib, rintang, sibuk, 
suka, tenggelam, terbenam, terlena; 2 a 
enak, senang, sip (cak); 3 v berkhayal, me- 
lamun; 
-- masyuk bercumbu-cumbu, berkasih- 
kasihan; 


aspiran “ ateis 31 


mengasyiki v menggemari, menyenangi, 
menyukai; 

mengasyikkan 1 v menggembirakan, me- 
nyenangkan; 

keasyikan n kealpaan, kekhayalan, kela- 
laian, kelekaan 


atak n komposisi, tata letak; 


mengatak v menata, mengatur 


atap n asbes, bumbung, genting, kapa-kapa, 


para-para, pondong, sengkuap, sirap, su- 
dung, tarup; 

mengatapi v membumbungi, menyirapi, 
merungkup; 

beratapkan v berbumbungkan; 

beratap v berbumbung, bertingkap, bertu- 
dung, bersirap 


atas 1 n arah, tempat; 2 p akan, berasaskan, 


berdasarkan, berlandaskan, bersandar- 
kan, menurut; 3 p mengenai, sehubungan, 
tentang, terhadap; 4 p dari; 5 p demi, 
dengan, pada; 6 p berkat, karena; 

ant 1 bawah 

atas-mengatasi v berdahulu-dahuluan, 
berkompetisi, berlaga, berlawan-lawanan, 
berlomba(-lomba), bersaing, bertanding, 
bertarung; 

mengatas 1 a angkuh, bongkak, cong- 
kak, pongah, sombong; 2 v melambung, 
melangit, membubung, memuncak, meng- 
angkasa, meninggi, merabung, naik; 
mengatasi v melampaui, melebihi, me- 
lewati, memadamkan, membasmi, membe- 
rantas, membereskan, memecahkan, me- 
megang, menandingi, menangani, me- 
nanggulangi, mengalahkan, mengaman- 
kan, mengekang, mengendalikan, me- 
nguasai, menyingkirkan, 

atasan n bos, kepala (ki), ketua, komandan, 
majikan, pejabat, pembesar, pemimpin, 
penasihat, pengarah, superior, 

ant bawahan 

teratas a 1 maksimum, terbaik, termasyhur, 
ternama, terpilih, tertinggi, terunggul, ter- 
utama, top; 2 terala, termulia; 

ant terbawah 

teratasi v terkendali, terlewati, terpecah- 
kan, terselesaikan, tertangani, tertanggu- 
langi 


atau p alias, ataupun, maupun 
ateis n dahriah, kafir, kufur 


32 atensi * awak 


atensi n minat, perhatian 
atlas n denah, kar, peta 
atlet n olahragawan tatanan, 
atma n arwah, jiwa, nyawa, roh, spirit, suk- teratur a 1 apik, koheren, runtut, sistema- 
ma tis, terkendali, terkonsolidasi, terorgani- 
atmosfer n 1 nada, semangat, suasana, 2 sasi, terpadu, terstruktur, tertata, tertib, 
langit, lapisan udara, ruang udara, udara urut, terpimpin: 2 berirama, harmonis, 
atom n molekul, partikel, zarah ritmis; 3 berkala, konstan, periodik, regu- 
atraksi n pementasan, pergelaran, permain- lar, tetap, rutin, 
an, pertunjukan, tontonan ant semrawut 
atraktif a memesona, memikat, memukau, beraturan 1 a berdisiplin, berpola, teratur, 
menakjubkan, menarik, mengagumkan tersusun, tertata, tertib: 2 sopan, tahu atur- 
atribut n1 ciri, karakter, keunikan, petunjuk, an; 
sifat, tanda; 2 cap, emblem, lam-bang, ant berantakan 
simbol, tanda pengenal peraturan n 1 cara, gaya, kaidah, order, 
atrium n serambi, rongga dada patokan, prinsip, reglemen, sistem, su- 
atur, beratur 1 v antre, berbanjar, berbaris, sunan, syarat, tata, tata tertib, tatanan, 


aturan, petunjuk, preskripsi, rel (ki), resam, 
sistem, susunan, tata cara, tata tertib, 


berderet, berduyun-duyun, berjajar, ber- 
jejer, bersusun, berurut, 2 a bersusun, rapi, 
teratur, tertata, tertib: 

mengatur v 1 membanjarkan, membaris- 
kan, membereskan, menata, menderet- 
kan, mengatak, mengategorikan, meng- 


2 anggaran dasar, beleid, hukum, kanun, 
kebijakan, konstitusi, ganun, regulasi, sta- 
tuta, undang-undang, 

keteraturan 1 keharmonian, kecocokan, 
keseimbangan, keselarasan, keserasian, 
kesesuaian, ketertiban, konsistensi 


edit, mengelompokkan, mengemaskan, 
mengeset, menggolongkan, mengklasifi- 
kasikan, mengurus, menjejerkan, menye- aulia n orang suci, wali 

tel, menyusun, merapikan, 2 memanipu- taur n ampel, awi, bambu, buluh, puputan, 
lasi, mendalangi, mengasuh, mengelola, sarik 

mengendalikan, mengerjakan, mengga- aur, mengaur v menabur, mencamur, me- 
rap, mengolah, mengontrol, mengopera- nebar, mengawur, menghambur, menye- 
sikan, mengotaki, menjalankan, menye- bar 

lenggarakan, menyelesaikan, menyetir aurat n alat kelamin, alat vital, genitalia, ke- 
(ki), merancang, merekayasa (ki), meren- maluan 

canakan; 3 menga-rang, menjalin, me- aurum n emas, logam mulia 

rangkai, mereka, meronce; 4 mendikte, aus a buruk, busuk, jebol, lapuk, rombeng, 
memerintah; rongsok, rusak, susut, usang 

ant merusak autokrasi n depotisme, kerajaan, monarki 
pengatur n organisator, pembentuk, pem- autokrat n despot, diktator, tangan besi, ti- 
buat, pengarang, pengatak, pengelola, pe- ran 

ngendali, pengurus, penyelenggara, pe- aviator n juru terbang, penerbang, pilot 
nyusun, perakit, pereka; avontur n pelawatan, pengelanaan, pengem- 
ant perusak baraan, penjelajahan, perjalanan, pertu- 


auditor n pengaudit 
aula n auditorium, balai, balairung 


pengaturan n 1 harmonisasi, koordinasi, alangan 
penataan, pengelompokan, penggolongan, avonturir n pengelana, pengembara, penje- 
pengklasifikasian, penyelarasan, penye- lajah, petualang 


rasian, penyusunan, sistematisasi; 2 kon- awak n badan, fisik, jasad, jasmani, raga, 


trol, pengarahan, pengendalian, sistema- 
tika; 

aturan n adat, hukum, kaidah, kanun, ke- 
tentuan, metode, norma, patokan, per- 


sarira, tubuh; 4 n anak buah, personel; 
kerabat kerja, kru, satuan kerja, satuan 
tugas, tim; 

-- kapal anak kapal, kelasi, matros; 


perawakan n bangun, bentuk badan, 
bentuk tubuh, bodi (cak), postur, potongan 
tubuh, sosok, takah, tampan, tokoh 

awal n 1 asal, dahulu, depan, introduksi, 
mula, pembukaan, permulaan, prelude, 
prolog, start: 2 akar, induk (ki), kausa, 
pangkal, pokok, sebab, 3 dini, pagi buta, 
pagi-pagi, 

ant akhir 

mengawalkan v mempercepat, mendahu- 
lukan, mengedepankan, 

ant mengakhirkan 

mengawali v membuka (perundingan), 
memelopori, memprakarsai, memulai, 
mendahului, menggagas, mengintroduk- 
si, merintis, Start: 

ant mengakhiri 

awalan n 1 prefiks, 2 ancang-ancang, anju, 
persiapan, 

ant akhiran 

berawal v berakar, berasal, bermula, ber- 
pangkal, bersumber 

ant berakhir 

awam n 1 biasa, kebanyakan, khalayak, 
massa, masyarakat, publik, sipil, umum, 
2 buta (ki) 

awan n gegana, mega, 

- kelabu ki kedukaan, kegetiran (ki), ke- 
masygulan, kepedihan, kepiluan, kepri- 
hatinan, kesedihan, patos, 

mengawan v melambung, melangit, 
membubung, mengangkasa, mengawang, 
mengudara, meninggi; 

berawan a kelam (ki), mendung, suram 
lawang, awang-awang n angkasa, buman- 
tara, cakrawala, dirgantara, langit; 
mengawang v 1 melambung, melangit, me- 
layang, membubung, mengangkasa, meng- 
awan, mengudara; 2 hantam kromo (cak), 
membabi buta, mengacak, mengawur, 
merambang, merampus, rucah, serabutan, 
serampangan; 3 berfantasi, berkhayal, ber- 
angan-angan, melamun, berfantasi 
'awang n anak, bocah, budak, buyung, 
kanak-kanak 

awas a cermat, hati-hati, ingat-ingat, jaga- 
jaga, jeli, perdata, tangar, telik, teliti was- 
kita, waspada, prayitna; 

mengawasi v 1 melihat, memandori, me- 
mantau, memeriksa, memonitor, mem- 


awal * ayah 33 


perhatikan, meneliti, menengok-nengok, 
mengamat-amati, mengontrol, mengurus, 
menilik, meninjau, menunggui, menyelia, 
menyoroti; 2 meluluk, memata-matai, 
mengaram, mengintai, menyibuk; 
pengawas n bos (cak), inspektur, kepala, 
mandor, nadir, pemeriksa, pencegah, pe- 
neliti, pengamat, pengawal, pengelola, 
pengontrol, penilik, penjaga, penyelia, 
penyelidik, peronda, supervisor; 
pengawasan n inspeksi, kontrol, pemeli- 
haraan, pemeriksaan, pencegahan, pene- 
litian, pengamatan, pengendalian, pe- 
nilikan, penjagaan, penyeliaan, perlin- 
dungan, supervisi 

awawarna a belel, kepam, luntur, pudar, se- 
put 

awet a abadi, kuat, langgeng, lestari; 
mengawetkan v 1 melanggengkan, meles- 
tarikan, mengabadikan; 2 mengeringkan, 
mengasinkan, mengasamkan; 
pengawetan n 1 konservasi, pelestarian, 
pengabadian, preservasi; 2 pengeringan, 
pengasinan, pengasaman 

awi n aur, bambu, buluh 

awur, mengawur v 1 hantam kromo, main 
tubruk, membabi-buta, menceracam, 
mengacak, mengawang, menyerampang, 
merambang, merampus, merawak, me- 
rawang, merodok, rucah, sembarangan, 
serabutan; 2 a keliru, mengacau, salah 

awut, mengawut-awut v memberai-berai- 
kan, memberantakkan, memorakporanda- 
kan, membongkar-bangkir, mengacak- 
acak, mengacaukan, mengaduk-aduk, 
mengusutkan, 
ant mengatur 
awut-awutan a 1 acak-acakan, berantakan, 
berarakan, berburai, berpesai-pesai, ber- 
serakan, bongkar-bangkir, centang-pere- 
nang, cerai-berai, kacau-balau, karut- 
marut, keruntang-pukang, kibang-kibut, 
kusut, morat-marit, porak-parik, porak- 
poranda, semrawut, serbah-serbih, sero- 
beh, teledor, tergerai; 2 ceroboh, gegabah, 
seenaknya, sembarangan, sembrono, se- 
rampangan 
ant 1 rapi, 2 hati-hati 

ayah n aba, abah, abi, abu, aya, ayahanda, 
bapa, bapak, bapanda, bapang, papa, papi, 


34 ayak * aziz 


rama, ramanda; 
ant ibu 
- bunda ibu bapak, orang tua 

ayak, mengayak v memfilter, menampi, 
menapis, mengisai, menyaring, 
pengayak n ayak, badang, filter, gadang, 
kisaian, nyiru, penapis, penyaring, tam- 
pah, tampian, tapian, tapisan, 
ayakan n saringan, tampian, tapisan 

ayal a 1 bimbang, gamang, kurang percaya, 
ragu-ragu, rambang, sangsi, terbata-bata, 
2 lamban, lambat, lelet, pelan 

ayam n mandung; 
-- katik bantam; 
-- aduan ayam pupuh, ayam sabungan 

tayan n epilepsi, gila babi, pitam babi, sawan, 
sekalor 

?ayan n cabuk, cawan, kobokan, mangkuk 

ayat n 1 artikel, bagian, butir, poin; 2 baris, 
larik; 3 kalimat, perkataan 

ayem a adem, tenang, tenteram 

ayo p mari, marilah, silakan, yuk 

ayom, mengayomi v menjaga, melindungi, 
memayungi, memelihara; 
pengayom n manggala, pamong, payung 
(ki), pelindung, penjaga, protektor, spon- 
sor; 
pengayoman n dukungan, penjagaan, pe- 
lindungan 

ayu a baik, cantik, cendayam, elok, geulis, 
indah, jelita, juwita, kirana, laksmi, manis, 
menawan, molek, permai, rupawan 

ayun n buai, gerak, goyang; 
ayun-temayun v berayun-ayun, berbuai- 
buai; 
mengayun v 1 jatuh, masuk, menggelincir, 
meruyup, tenggelam, terbenam, turun; 
2 membandul; 3 membuaikan, meni- 
mang, mengayuh, menggenjot, menggon- 
cangkan, menimang; 


mengayunkan v 1 melambaikan, meleng- 
gang, menggelengkan, menggerakkan, 
menggoncangkan, menggoyangkan; 
2 melayangkan, membabatkan, memba- 
cokkan, memukulkan, menebaskan, me- 
netakkan; 
ayunan n 1 buaian, limbai, sandungan; 
2 bandul, pendulum; 
terayun-ayun v menggelambir, teralun- 
alun, terayak-ayak, terbuai-buai, tergan- 
tung-gantung, tergoyang-goyang, terjela, 
terjuntai-juntai, terterkual, terlenggang- 
lenggang, terolang-aling, untang-anting; 
berayun v berbandul, berbuai-buai, ber- 
gayut-goyot, bergelantungan, bergerak- 
gerak, bergoyang-goyang, berjuntai, ber- 
lenggang, beroleng-oleng, kupat-kapit, 
melambai-lambai, melampai, meliuk-liuk; 
berayun-ayun v berayun, berbuai-buai, 
bergoyang-goyang, bergayut-gayut, ber- 
juntai-juntai, beroleng-oleng; 
~ kaki ki berleha-leha, bermalas-malasan, 
berpangku tangan, bersantai, bersenang- 
senang, enak-enak, uncang-uncang kaki 

azab n hukuman, kesengsaraan, penderita- 
an, siksaan; 
ant nikmat 
mengazab v membalas, 
menghukum, menyiksa; 
mengazabkan v memerihkan, menjerih- 
kan, menyakitkan, menyengsarakan, me- 
nyiksakan; 
ant menikmatkan 

azan n bang, seruan sembahyang, seruan sa- 
lat 

azimat n amulet, cula, jampi, jimat, obat 
pekasih, obat pengasih, pacau, pelet (cak), 
penangkal, pencacau, pepunden, pripih, 
susuk, uduh 

aziz a teragung, terhormat, termulia 


menganiaya, 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


bab n ayat, babak, bagian, bi- 
dang, hal, ihwal, perihal, juz, 
masalah, pasal, perkara, seksi, 
surah, unit 

babad n cerita, dongeng, epik, 
hikayat, kisah, legenda, mitos, riwayat, 
saga, sejarah, tambo 

babak n adegan, bagian, episode, fase, 
fragmen, jilid, penggal, putaran, ronde, 
sesi, set, stadium, tahap 

'babak, babak belur a bengkak, bakup, 
bengep 

babar, kebabaran v kedapatan, ketahuan, 
terlalah, terkejar, tepergok, tertangkap ba- 
sah, tertangkap tangan 

‘babat v rambah, tebang, tebas; 
membabat v 1 menebang, menebas, me- 
rambah, memenggal, membacok, me- 
mangkas, memotong, mencukur, meng- 
gunting, memarang, 2 melibas, melu- 
matkan, membantai, menaklukan, me- 
nundukkan, mencukur, menewaskan, 
mengalahkan, menggilas, menggulung, 
menghabisi, menghancurkan, menunduk- 
kan, 3 melalap, melantak, meludeskan, 
membersihkan, menandaskan, mengga- 
nyang, menggasak, menghabiskan, me- 
nguras, 
membabatkan v membacokkan, menebas- 
kan, menetakkan, mengayunkan, 
pembabatann pemangkasan, pemotongan, 
penebangan, penebasan, perambahan, 
penggundulan (hutan) 

babi n1 nangui, 2 kartu ceki, 
- alu babi gajah, babi murai, badak tam- 
pung, cipan, kuda air, tapir, tenuk, 
- baran babi kawan, babi lalang, 
- duyung dolfin, lumba-lumba, siketum- 
ba, sikudomba; 
- hutan bagong, celeng, ciling; 
membabi buta v hantam kromo (cak), 
main tubruk (cak), menceracam, meng- 
acak, mengawur, menyerampang, me- 
rambang, merampus, merawak, mera- 
wang, merodok, rucah, sembarangan, se- 
rabutan: 
membabi jalang v ki bercabul, bergendak, 
bermukah, berzina, menjangak 

babit, membabitkan v melibatkan, mem- 
bawa-bawa, membelit, menyangkut- 





nyangkutkan, menyeret-nyeret, merem- 
bet; 
pembabitan n pelibatan, penyangkutan, 
penyeretan, perembetan; 
terbabit v terbawa-bawa, terbelit, ter- 
cemplung (ki), tergiring, terjerumus, ter- 
kebat (ki), terlibat, tersangkut, terseret 

bablas v 1 kadung, kebacut (cak), teranjur, 
terlancap, terlanjur, terlantas, tersorong; 2 
ki amblas (cak), gaib, hanyut, hilang, hirap, 
lelap, lenyap, lucut, menggelap, menguap 
(ki), musnah, pupus, sirna, terbang (ki); 
kebablasan n cak kelewatan, keterusan 

Ibabon n master 

*babon n emak, ibu, indung 

babut n ambal, karpet, permadani 

baca, membaca v 1 melafalkan, melisankan, 
membunyikan, mengaji, mengeja, meng- 
ucapkan, menuturkan, menyebut, me- 
nyuarakan, merapal; 2 mendikte, meng- 
imla; 3 ki memafhumi, memahami, me- 
maklumi, menangkap (ki), mencerna (ki), 
mendeteksi, mengerti, mengetahui, meng- 
indra; 4 ki menafsirkan, mengartikan, 
mengasosiasikan, menginterprestasikan; 
5 ki memperhitungkan, memperkirakan, 
memprediksi, menaksir, menduga, mene- 
bak, menerka, mengantisipasi, meraba, 
meramalkan; 
pembacaan 1 1 artikulasi, pelafalan, peng- 
ajian, pengejaan, pengucapan; 2 inter- 
pretasi, pemahaman, penangkapan, tafsir; 
bacaan n pustaka, referensi, teks, wacana 

bacar mulut a banyak bicara, banyak cakap, 
banyak mulut, banyak omong, bawel, 
celomes, cerewet, ceriwis, gapil mulut, 
gelatak, nyenyeh, nyinyir, ringan lidah 

bacin a amis, anyir, bau (cak), busuk, 
ant wangi 

bacok v cucuk, hunjam, pancung, penggal, 
potong, runjam, sembelih, tetak, tikam, 
tusuk; 
membacok v memarang, membabat, me- 
nebas, menetak; 
membacokkan v membabatkan, menebas- 
kan, menetakkan, mengayunkan (senjata 
tajam); 
bacokan n hunjaman, pancungan, potong- 
an, tikaman, tusukan 

bacot n 1 congor, mulut (ki); 2 perkataan, tu- 
turan, ucapan 


36 bacut ° 'bagi 


bacut, kebacut adv cak bablas, teranjur, ter- 
lanjur, terlantas 

'badai n angin besar, angin kencang, angin 
puting-beliung, angin puyuh, angin ribut, 
angin, prahara, topan, tornado, 
membadai v 1 meribut: 2 berkecamuk, 
mengamuk, menggelora, menggila, meng- 
hebat 

"badai, terbadai v 1 terdampar, tersakat, 
tersanggat, tersangkut, tersekat, terse- 
rampang, 2 celentang, membungkang, 
menelentang, terbaring, tergeletak, tergo- 
lek 

badak n rino, warak; 
- gajah badak jawa, badak sumbu, 
- tampung babi alu, babi gajah, babi mu- 
rai, cipan, kuda air, tapir, tenuk 

badal n agen, kantor cabang, perwakilan 

Ibadan n awak, diri, fisik, jasad, jasmani, 
jisim, raga, sarira, selira, tubuh, 
berbadan dua a berisi, besar perut, buncit, 
bunting, gendut, hamil, mengandung: 
sebadan n setubuh: 
bersebadan v bercampur (cak), berjimak 
(cak), bersanggama, berseranjang (ki), 
bersetubuh, mengentot 

“badan n akademi, dewan, forum, instansi, 
institusi, institut, jawatan kuasa, kelom- 
pok, komisi, komite, konsorsium, lem- 
baga, majelis, organisasi, parlemen, per- 
himpunan, perkumpulan, persatuan, per- 
sekutuan, perserikatan, pranata, senat, 
wadah, yayasan, 
-- legislatif dewan legislatif, dewan per- 
wakilan rakyat, kongres, parlemen, 
badaniah afisis, jasmaniah, kebendaan, la- 
hiriah, materiil, ragawi, wadak 
ant rohaniah 

badang n gadang, indang, nyiru, tampah, 
tampi 

badminton n bulu tangkis 

badung a bandel, bengal, degil, dugal, gem- 
blung, kaku, kepala batu, keras kepala, 
lasak, nakal, pembangkang, pembantah 

badut n bodor, komedian, ogak-ogak, pe- 
lawak, pembanyol, penambul, 
membadut v bergurau, berkelakar, ber- 
olok-olok, berseloroh, melawak, melucu, 
membanyol, mendagel, mengocak 

bagai 1 p bagaikan, bak, laksana, lir, penaka, 


seakan-akan, sebagai, seolah-olah, seperti, 
serupa, 2 njenis, macam, ragam, rupa, 
berbagai v beragam, beraneka macam, ber- 
aneka ragam, beraneka rupa, berbagai ma- 
cam, berbagai ragam, berbagai rupa, 
berjenis-jenis, bermacam-macam, berma- 
cam ragam, bermacam rupa, bervariasi, 
bineka, heterogen, majemuk, plural, 
berbagai-bagai v beragam, beraneka ra- 
gam, beraneka warna, beraneka, berjenis- 
jenis, berkombinasi, bermacam-macam, 
berupa-rupa, bervariasi, berwarna-warni, 
pelbagai, pusparagam,  puspawarna, 
serbaneka, serba-serbi: 
bagaikan p bak, ibarat, kaya (cak), laksana, 
lir, menyerupai, mirip, misal, seumpama, 
seakan-akan, seolah-olah, seperti, serupa, 
keberbagaian n diversitas, heterogenitas, 
keanekaragaman, kebinekaan, kemaje- 
mukan, keragaman, pluralitas, 
sebagai p 1 demi, selaku, 2 jadi, menjadi, 
3 bagai, bagaikan, bak, laksana, seperti, 
serupa 
bagaimana pron betapa, dengan cara apa, 
dengan jalan apa, macam mana, 
sebagaimana p begitu juga, sama dengan, 
sebagai halnya, seperti mana, seperti 

bagak a 1 bangga, besar hati, mangkak; 2 ba- 
hadur, gagah berani, jantan (ki), perkasa, 
perwira 
ant kecil hati 

bagan n denah, diagram, penampang, ran- 
cangan, rangka, skema, sketsa 

bagas a cegak, gagah, kekar, kokoh, kuat, 
kukuh, perkasa, tegap 

bagasi n barang, bawaan, beban, muatan 

"bagi 1 n alokasi, belah, distribusi, jatah, 
paruh, pecah, penggal, perincian, porsi, 
potong, ransum, 2 p per 
membagi v memaruh, membelah, me- 
mecah, memenggal, memilah, memisah, 
memotong, 
pembagian n klasifikasi, pemaruhan, pem 
babakan, pembelahan, pemecahan, pe- 
menggalan, pemisahan, penahapan, pen- 
cabangan, pengelompokan, penggolong- 
an, pengkhususan, penguraian, penjatah- 
an, penjurusan, penyekatan, perincian, 
periodisasi, 
bagian n 1 belahan, cuilan, kepingan, ke- 


ratin, paruhan, pecahan, penggalan, po- 
tongan, serpihan; 2 anasir, anggota, ele- 
men, faktor, komponen, konstituen, par- 
tikel, segmen, unsur, zat, 3 artikel, ayat, 
butir, poin, 4 afdeling, bidang, biro, dapur 
(ki), departemen, divisi, front, organ, seksi, 
sektor, unit, 5 adegan, babak, episode, 
fragmen, putaran, sesi, ronde, 6 ambang, 
etape, fase, langkah, periode, stadium, 
tahap, taraf, 6 jilid, volume, 7 paksa, pihak, 
samping, sayap, sebelah, sisi, 7 giliran, 
terbagi v terbelah, terpecah, terurai, 
sebagian n sebelah, secuil, sekerat, sepa- 
ruh, sepenggal, sepihak, sepotong, seser- 
pih, setengah, 

sebagian-sebagian a fragmentaris, parsial, 
segmental, sepotong-sepotong 

*bagi 1 p akan, buat, guna, kalau, kepada, 
menurut, oleh, pada, untuk; 1 v cak agih, 
beri, kasih: 

membagi v memberi, mengasih; 
membagi-bagikan v memberikan, meng- 
agihkan, mengasihkan, mendistribusikan, 
mengalokasikan, menjatah, 

pembagian n bingkisan, donasi, hadiah, 
pemberian, pendistribusian, pengalokasi- 
an, penjatahan, 

bagian n alokasi, andil, catu, distribusi, 
jatah, kuota, paket, pangsa, periode, 
persentase, porsi, ransum, saham, sero 
baginda n aji, emir, kaisar, kanjeng sul- 
tan, paduka Tuan, paduka, pangeran, 
prabu, raja,ratu, sinuhun, Sri paduka, 
sultan, sunan, syah, tuanku, yamtuan, 
Yang Dipertuan 

bagong n babi hutan, celeng, ciling 

bagus a agus, aksi (cak), apik, bahari, baik, 
cakap, cantik, cemerlang, elok, gagah, 
indah, keren, menawan, molek, mungil, 
necis, perfek, rancak, rupawan, tampan, 
ant jelek, buruk 

memperbagus v memperbaiki, memper- 
halus, mencanggihkan, mengelokkan, 
menyempurnakan, merapikan 

ant memperburuk 

kebagusan n kecantikan, keelokan, kein- 
dahan, kemolekan 

ant kejelekan 

bah n ampuh, bandang, empoh, gelora 
bahadur 1 n hero, jagoan, johan, pahlawan, 


*bagi * bahan 37 


pendekar, satria, wira; 2 a bagak, berani, 
gagah berani, jantan (ki), perkasa, perwira 


bahaduri a heroik, jantan, pemberani 
bahagia a aman, baik, beruntung, cerah, ce- 


ria, enak, gembira, girang, lega, makmur, 
mujur, nikmat, puas, riang, sejahtera, se- 
lamat, senang, sentosa, suka cita, ten- 
teram; 

ant sedih 

membahagiakan v memuaskan, meng- 
gembirakan, menggirangkan, menye- 
nangkan, meriangkan; 

ant menyengsarakan 

berbahagia v berbunga-bunga (ki), ber- 
gembira, bergendang (ki), bersenang hati, 
bersuka cita; 

kebahagiaan n 1 keceriaan, kegembiraan, 
kepuasan, keselamatan, kesenangan, sa- 
kinah; 2 keberuntungan, kemujuran 

ant kesedihan 


bahak, terbahak-bahak v bercekakan, ber- 


dekah-dekah, berdekak-dekak, berdeng- 
kang-dengkang, mengakak, merakah, ter- 
gelak-gelak, terkakah-kakah, terkekeh- 
kekeh, terpingkal-pingkal 


baham n geraham, gigi belakang; 


membaham v memamah, memepak, 
meng-gayem, mengunyah, menyantap 


"bahan n 1 bakal, benih, 2 materi, pelajaran, 


subjek, 3 alamat, bulan-bulanan (ki), in- 
caran, objek, sasaran, target, tujuan, 
4 bukti, data, fakta, informasi, keterangan, 
masukan, petunjuk, 

- galian aspal, aurum, batu bara, batu 
gamping, batu kapur, bauksit, belerang, 
bensin, bentonit, besi, emas, gas alam, ka- 
olin, kerosin, kristal kuarsa, marmer, mi- 
nyak bumi, minyak hitam, minyak men- 
tah, minyak mineral, minyak pajan, 
minyak parafin, minyak patra, minyak 
ringan, minyak sinyal, minyak siram 
jalan, minyak tanah, nikel, pasir kuarsa, 
petroleum, seng (zink), timah, timbal, 
uranium, yodium, zeolit, 

- percakapan bahan omongan, bahan 
pembicaraan, buah bibir, buah cakap, 
buah mulut, buah tutur, topik pembi- 
caraan 


"bahan n 1 congkong, pecahan kayu, selum- 


bar, serpihan kayu, suban, tahi ketam, 


38 'bahana * baik 


tarahan kayu, tatal; 2 bumbu, ramuan, 
resep 

bahana n dengung, gaung, gelegar, gema, 
kumandang; 
membahana v bergaung, bergema, berku- 
mandang, bertalun-talun; 
berbahana v berbunyi, bersuara 

*bahana a bayan, curai, gamblang, jelas, ken- 
tara (cak), nyata, tegas, terang 

bahang n panas (api), hangat (api), kalor 

*pahari a 1 antik, arkais, baheula (cak), da- 
hulu kala, kolot, konservatif, kuno, lama, 
primitif, purbakala, silam, tua, usang, 
2 ampuh, bertuah, keramat, sakti 
ant modern 

?bahari n kelautan, maritim 

bahas n periksa, selidik, telaah, 
membahas v berbalah, berbantah, berbica- 
ra, berbincang-bincang, berdebat, berdis- 
kusi, membicarakan, membincangkan, 
mempercakapkan, mempersoalkan, me- 
musyawarahkan, mendebat, mendiskusi- 
kan, menelaah, menganalisis, mengkaji, 
mengkritik, mengulas, mengupas, meng- 
urai, menyelidiki, merembukkan, me- 
ributkan, merundingkan, 
pembahas n komentator, kritikus, penang- 
gap, pengkritik, pengulas, 
pembahasan n 1 dialog, diskusi, pembica- 
raan, perbincangan, perdebatan, 2 peng- 
kajian, 
bahasan n analisis, debat, diskusi, kupas- 
an, pembahasan, pembicaraan, polemik, 
telaahan, ulasan, uraian: 
berbahasan v berbalahan, berbantahan, 
berdebat, berdialog, berdiskusi, berpole- 
mik, bersilat lidah, bertanya jawab, ber- 
tukar pikiran 

Ibahasa n adab, budi, etiket, kaidah, norma, 
perilaku, sopan santun, tata krama, tata 
susila, tingkah laku, tutur cakap, tutur 
kata; 
perbahasaan n basa-basi, formalitas 

“bahasa n aksen, cara, dialek, gaya, isyarat, 
kode, logat, patois, percakapan, perkataan, 
sandi, laras, ragam, 
-- baku bahasa standar: 
membahasakan v mengatakan, mengeks- 
presikan, mengucapkan, mengutarakan, 
menuturkan, menyatakan, 


berbahasa v berbicara, berbincang, berca- 
kap-cakap, berkata, bertutur, berujar, 
perbahasaan n adagium, aforisme, amsal, 
bidal, ibarat, maksim, misal, pengandaian, 
pepatah, peribahasa, perumpamaan, pe- 
titih, ungkapan 

bahasawan n 1 pemakai bahasa, penutur 
bahasa; 2 ahli bahasa, linguis 

bahaya n ancaman, bala, bencana, kecelaka- 
an, kerawanan, kesusahan, malapateka, 
mara, musibah, naas, petaka, risiko; 
membahayakan v mematikan, membina- 
sakan, memudaratkan, memusnahkan, 
mencelakakan, mengerikan, mengkhawa- 
tirkan menjahanamkan; 
berbahaya a 1 rawan, riskan, rusuh; 2 ga- 
wat, genting, kritis, panas, serius 

bahenol a cak boto, denok, donto, montok, 
molek, padat, pisik, semok (cak), sintal 

bahkan p apalagi, justru, kian, lebih- 
lebih, makin, malahan, sampai-sampai, 
tambahan pula, terlebih 

bahu n pundak, 
bahu-membahu v bantu-membantu, be- 
kerja sama, berangkulan, berdampingan, 
bergandeng tangan, bergotong-royong, 
berkolaborasi, berkongsi, berpegang ta- 
ngan, bersama-sama, bersanding bahu, 
bersekutu, bersendel bahu, sandar- 
menyandar, tolong-menolong 

bahwasanya p sebenarnya, sebetulnya, se- 
sungguhnya 

baiat, membaiat v melantik, membaptis 
(ki), menahbiskan (ki), mengangkat, 
menginisiasikan, mengukuhkan, men- 
jadikan, menobatkan, 
pembaiatan n 1 inisiasi, 2 inaugurasi, pe- 
lantikan, pengangkatan, pengukuhan, 
penobatan 

baik n1 apik, ayu, bagus, bahari, cantik, ce- 
gak, elok, gagah, hasan, indah, molek, 
rancak, rapi, tampan, teratur, 2 hangat, 
jujur, lurus, manis, ramah, santun, so- 
pan, sosial, terpuji, tertib; 3 normal, 
pulih, salim, sehat, sembuh, 4 enak, 
menguntungkan, mujur, 5 ampuh, 
berdaya guna, berfaedah, berguna, ber- 
manfaat, efektif, efisien, manjur, mujarab, 
mustajab, produktif, tokcer (cak), 6 asri, 
patut, 7 oke, setuju, ya, 
ant1 buruk 


baik-baik a 1 hati-hati, waspada; 2 serius, 
sungguh-sungguh; 
membaik v pulih, sehat, sembuh; 
terbaik a jempolan, pokta, sadu, sumu- 
rung, terindah, terkemuka, termulia, ter- 
pilih, ulung, unggul, utama; 
ant terburuk 
berbaik v 1 akur, damai, rukun; 2 ber- 
damai; 
berbaikan v akur, berdamai, bergabung, 
berkarib, berkoalisi, bersahabat, berteman, 
berujuk, rujuk; 
ant bermusuhan 
berbaik-baikan v bermaaf-maafan, saling 
memaafkan 
perbaikan n koreksi, pembaruan, pem- 
betulan, pemeriksaan, pemindaan, pemu- 
garan, pemulihan, penyempurnaan, pe- 
rombakan, perubahan, ralat, reformasi, 
rehabilitasi, rekonsiliasi, rekonstruksi, re- 
novasi, reparasi, restorasi, revisi, servis, 
suntingan; 
memperbaiki v meluruskan, membagus- 
kan, membenahi, membenarkan, membe- 
reskan, membetulkan, memermak, me- 
minda, memperbagus, memugar, me- 
mulihkan, mengedit, mengoreksi, meng- 
ubah suai, menyehatkan, menyempur- 
nakan, menyervis, menyunting, meralat, 
merenovasi, mereparasi, merevisi, me- 
rombak; 
sebaiknya adv hendaknya, sebenarnya, 
seharusnya, selaiknya, selayaknya, semes- 
tinya, sepantasnya, sepatutnya, sewa- 
jarnya, seyogianya; 
baiklah p acc (cak), akur, oke, setuju, ya 

bait n bagian, baris, kuplet, larik, penggal, 
potongan, sajak, stanza, untai; 

'bajak n beluku, berujul, luku, tenggala, trak- 
tor, waluku; 
membajak v meluku, menenggala, me- 
nyungkal 

"bajak, membajak v memalsukan, mencuri, 
menggandakan, meniru, menjiplak; 
-- laut n bajingan, penjahat, penodong, 
penyamun, perampas, perampok, perom- 
pak; 
pembajakan n pemalsuan, pencurian, 
penggandaan, penjiplakan, penyamunan, 
perampokan 


bait * baki 39 


bajik, kebajikan n amal, derma, jasa, ke- 
baikan, keelokan, kemurahan hati, sede- 
kah 

bajing n tupai; 
-- loncat alap-alap, bajingan, bajul, ban- 
dit, bromocorah, cecunguk, maling, pen- 
coleng, pencuri, penjahat, preman 

bajul n buaya 

bak n 1 kolam, palung, pasu; 2 kotak, tem- 
pat, wadah 

baka a abadi, abid, baki, daim, kekal, lang- 
geng, lestari, menetap, permanen, selama- 
nya, sepanjang zaman 
ant fana 

bakal 1 n bahan, benih, bibit, bija, sosok, tam- 
pang; 2 n aspiran, calon, kader, kandidat, 3 
adv akan, hendak, mau: 
- anak embrio, fetus, janin, kandungan, 
lembaga manusia, mudigah, 
- buah n pentil, putik 

bakar, membakar v 1 memanaskan, 
memanggang, membembam, mem- 
perapikan, menambus, menghanguskan, 
mengobarkan, menjilat, menjilat-jilat 
(ki), menunukan, menyalakan, me- 
nyelar, menyembam, menyenggau, me- 
nyiar, menyinggang, menyulut, menyun- 
dut, menyunu; 2 ki memanas-manasi, 
memberangsangkan, menggalakkan, 
menggarangkan, menghasut, mengom- 
pori (ki), menusuk-nusuk (ki), menyirap- 
kan, 3 ki membangunkan, memotivasi, 
mendorong, menggelorakan, menggiat- 
kan, menyemangati, 
ant memadamkan 
“jenazah memperabukan, mengaben, me- 
ngabukan, mengremasi, 
pembakaran n 1 penunuan, pengabuan, 
2 kremasi, pengabenan, 
ant pemadaman 
terbakar v berpijar, betok, gosong, hangus, 
melalak, menyala, terkobar, ter-panggang, 
tersulut, tersundut, tertunu 

bakat n 1 anugerah, fitrah, karunia, kebo- 
lehan, kemampuan, kodrat, talen, talenta, 
2 bekas, kesan, tanda-tanda, tikas: 3 ala- 
mat, faal, gejala, gelagat, indikasi, isyarat, 
pertanda, petunjuk, sinyal, tanda-tanda, 
berbakat a berpembawaan, berdarah 

baki n dulang, kerikal, lenggangan, lim- 


40 bakiak * balas 


bangan, nampan (cak), nyiru, penampan, 
semberip, tabak, talam, tampah, tetampan 

bakiak n gapyak, gamparan, kasut, kelom, 
kelompen, sandal, teklek, terompah 

bakir a 1 berada, berkecukupan, berpunya, 
kaya, makmur, mampu; 2 akil, arif, ber- 
akal, berilmu, berpendidikan, berpenge- 
tahuan, bestari, pandai, terpelajar 

bakteri n basil, kuman, mikroba, patogen 

bakti n abdi, baik, dedikasi, hormat, 
kesetiaan, ketakziman, setia, tunduk: 
membaktikan v 1 mempersembahkan, 
mendedikasikan, mengabdikan, mengor- 
bankan, menyumbangkan, 2 memper- 
hambakan; 
berbakti v berkhidmat, bertakzim, me- 
muliakan, mengabdi, menghormati, setia 

baku n asas, dasar, formal, konvensional, 
lazim, normal, pangkal, patokan, pokok, 
seragam, standar, tolok ukur, tonggak, 
ukuran, utama; 
membakukan v menyamakan, menyera- 
gamkan, menstandarkan; 
pembakuan n penyeragaman, standardi- 
sasi 

*baku adv saling; 
-- kebat bertukaran, saling menukar, saling 
tukar, tukar-menukar 

"bakul n ambung, besek, bongsang, bujam, 
dunak, garing, jangkat, jangki, jangkih, 
jaras, kambut, kampil, kampit, ka- 
rung, katang-katang, kembal, kembu, 
kepis, kepuk, keranjang, kerau, ketumbu, 
kudai, kumbu, kunca, rangking, rinjing, sa- 
lang, sanggan, sarau, sumbul, sungkupan, 
tangguk, temalang, tenggok, tenong 

Ibal n cak bola 

*bal n bandela, bundel, bungkus, ikatan, ka- 
rung, peti 

balah v bantah; 
membalah v melawan, membangkang, 
membantah, menaki, menengkar, me- 
nyanggah, menyangkal; 
berbalah v beradu lidah, beradu mulut, 
beranggar lidah, berbantah, bercekcok, 
berdebat, berembuk, berkelahi, bermu- 
fakat, berselisih, bersengketa, bersitegang, 
berseteru, bersisalak, bertarung, berte- 
kak, bertelingkah, bertengkar mulut, ber- 
tengkar, bertentangan, bertikai, perang 


mulut, ribut; 

ant berdamai 

berbalahan, berbalah-balahan v berban- 
tahan, bercekcokan, berselisihan, berseng- 
ketaan, bertelingkahan, bertengkaran, ber- 
tentangan, bertikaian; 

perbalahan n diskusi, kontroversi, pem- 
bicaraan, perbantahan, percekcokan, per- 
gaduhan, perkelahian, perselisihan, per- 
sengketaan, perseteruan, pertengkaran, 
pertentangan, pertikaian, polemik, seng- 
keta, silang pendapat; 

ant perdamaian 

memperbalahkan v memperbantahkan, 
memperlawankan, mempertengkarkan, 
mempertentangkan, mempertikaikan, 
menengkarkan 

ant memperdamaikan 


balai n gedung, rumah, kantor, auditorium, 


aula, balairung, bangsal, pendapa; 

- angin anglung, bungalo, vila; 

-- madat congkong, gardu, pos penjagaan, 
rumah jaga, 

-- penghadapan paseban, selasar 


balairung n auditorium, aula, balai, bangsal, 


pendapa, ruang, sal 


balak n batang, kayu, 


membalak v memotong, menebang, me- 
numbangkan, 

pembalak n penebang; 

pembalakan n pemotongan, penebangan, 
penumbangan 


balam n ketitir, merbuk, perkutut, tekukur 
balas, membalas v 1 meladeni, melayani, 


membidas, memerhatikan, menanggapi, 
menangkis, menggubris, menimpali, 
menjawab, menyahut, menyambut, me- 
respons; 2 melampiaskan, memuaskan, 
mengembalikan, mengganjar, mengim- 
bangi; 

~ dendam melepaskan kasam, memulang- 
kan balas, mengasam, menuntut balas, 
pembalas n penjawab, penyambut, penya- 
hut; 

pembalasan n bayaran, ganjaran, hukum-- 
an; 

balasan n 1 jawaban, perlawanan, reaksi, 
respons, sahutan, sambutan, tanggapan, 
tangkisan; 2 akibat, bayaran, ganjaran, 
hukuman, imbalan, kisas, pahala; 


berbalas v berjawab, bersambut; 
berbalasan 1 v bersahutan, bersambutan, 
bertimbalan, timbal balik; 2 a resiprokal 

balela, membalela v melanggar, melawan, 
membangkang, membantah, memberon- 
tak, menampik, mendaga, mendagi, men- 
durhaka, menentang, menolak, me- 
nyanggah, menyangkal 
ant mematuhi 

balig a akil balig, bulug, dewasa, remaja, 
sampai umur, sempurna akal 

baliho n papan iklan, papan reklame 

balik 1 v kembali, mudik, pulang, pulih, pu- 
tar, rujuk, ulang; 2 n bawah, (sisi) be- 
lakang; 
ant pergi 
-- adab berandalan, dugal, durjana, konyol 
(cak), kurang adab, kurang ajar, leler, risau, 
sembrono, ugal-ugalan, 
- belah jungkir balik, terbalik, 
- gagang berkhianat, membelot, menye- 
belah, menyeberang: 
- kerak berbaikan, berdamai, memulangi, 
rujuk, 
membalikkan v memalingkan, meman- 
tulkan, memutar arah, memutarbalikkan, 
menegasikan, menelungkupkan, me- 
ngembalikan, menggulingkan, menggu- 
lungkan, meniarapkan, menjempalikkan, 
menjempalitkan, menjengkelitkan, men- 
jungkalkan, menjungkirkan, menunggik- 
kan, menunggingkan, menunggitkan, 
menyulingkan, menyungsangkan; 
~ muka beralih muka, berpalis muka, me- 
lengos, memalingkan muka, memalis, 
membuang muka, mendilak; 
pembalikan n retrogresi, reversi; 
kebalikan n anti, antitesis, antonim, in- 
versi, kesebalikan, kontra, kontradiksi, 
kontroversi, lawan, oposisi, perlawanan, 
pertentangan; 
terbalik a 1 menjempalit, menjengkelit, 
menjengkolet, menyungsang, terjungkir, 
tersuling, tertunggang, tertuntung, teng- 
kurap, terlangkup, tertelungkup, tertun- 
tung; 2 berlawanan, bertentangan, kon- 
tradiktif, paradoksal, 
~ akal berubah akal, gendeng, gila, maje- 
nun, miring, sakit ingatan, sedeng, sinting, 
terganggu, 


balela * balut 41 


berbalik v berbelok, berganti arah, ber- 
paling haluan, berputar, putar balik, ber- 
ubah letak, ingkar, pusing keling: 
sebaliknya p 1 lagi pula, malahan, me- 
lainkan, meskipun, padahal, sedangkan, 
sekalipun, tetapi, walaupun, 2 adu keba- 
likannya, lawannya 
baling-baling n bolang-baling, kincir angin, 
kipas angin, kitiran, propeler, titiran 
balkon n anjungan, bilik, kamar, langkan, 
panggung, ruang, serambi, teras, tribun 
balok n balak, batangan, gelondong, gelugu 
balon n bohlam, bola lampu, bola, gelem- 
bung, globe 
balun, berbalun-balun v bergulung-gulung, 
berpuntal-puntal, 
membalun v memuntal, menggulung, me- 
lipat 
balung n cengger, jengger, pial, ranggah 
Ibalur n balsam, bedak, borehan, lulur, ma- 
ngir, param, pelumur, 
membalurkan v melapisi, meluluri, melu- 
mang(kan), melumas, melumur(kan), 
membalut, membarut, memborehi, me- 
moles(kan), memulas, menggosok(kan), 
mengoles(kan) 
*balur n hablur, kinyang, kristal, silika 
balut n barut, ikat, kain kasa, kebat, ujut, 
pengikat, penutup, penyalut, perban, 
sampul, sarung, selubung, taris, tudung; 
membalut v melilitkan, membebat, mem- 
belit, membolot, membungkus, memer- 
ban, mengebat, mengelubung, mengemas, 
mengepak, mengikat, menudungi, menu- 
tup, menyalut, menyampul, menyaputi, 
menyarungi, menyelaputi, menyelubu- 
ngi, 
membaluti v membungkusi, menyaduri, 
menyaluti, 
membalutkan v membebatkan, mem- 
bungkuskan, menyadurkan, menyalut- 
kan, menyampulkan, menyarungkan, 
ant menanggalkan 
pembalut 1 pembebat, pembungkus, pe- 
nyadur, penyalut, sarung: 
pembalutan 1 pembebatan, pembungkus- 
an, penyaduran, penyalutan, 
ant penanggalan, 
balutan n bebatan, bingkisan, bungkusan, 
saduran, salutan 


42 bambu * bandit 


bambu n ampel, aur, awi, betung, buluh, pe- 
tung; 
-- muda rebung 

Iban n gesper, ikat pinggang, kamisol, kem- 
ban, kemben, obi, pending, sabuk, setagen, 
setagi, timang 

*ban n baris, garis, jalan, jalur, kolom, lajur, 
landasan, lin, lintasan, rel 

'ban n cakra, jentera, roda, 
-- pejal ban buta, ban mati 

banat, membanat v melakak, melibas, me- 
mangkung, membalun, membedal, mem- 
belasah, membesit, memukul, mencemuk, 
mendera, mengembat, menghajar, meng- 
hantam, menyabet, menyapu, menyebat, 
menyesah, merangket, merotan 

bancang, membancang v melindungi, me- 
lintangi, memagari, memalangi, memban- 
tut, membatasi, membayangi, memben- 
dung, membentengi, menahan, menang- 
kis, mencegah, menegah, mengabar, 
mengambang, mengekang, menggalang, 
menghalangi, menghambat, menjegal, 
menolak, menutupi, menyekat, menyen- 
dat, menyenta, menyumbat, merintangi 

bancet n bangkong, berudu, bongkok, kang- 
kung, katak, kecebong, kodok 

banci a 1 bencong, jantina, kedi, wadam, 
wandu, waria; 2 bacul (cak), besar kalang, 
kecut hati, pelasi, penakut, pengecut, 
penggentar 

'banci n cacah jiwa, sensus penduduk 

bancuh a balau, baur, campur aduk, gado- 
gado (cak), kacau, padu; 
membancuh v melumatkan, memadukan, 
membalau, membaur, memutar, mencam- 
pur, mengacau, mengadoni, mengaduk, 
mengocok, mengubek-ubek, mengudek, 
mengules; 
bancuhan n adonan, adukan, bauran, 
campuran, gabungan, kacauan, karauan, 
lumatan, paduan, rencah 

bancut, terbancut v belodok, membersil, 
mencongol, tepersil, terbudur, terjojol, ter- 
sembul 

'bandar n bandar udara, bandara, dermaga, 
kantor pelabuhan, kota pelabuhan, pabe- 
an, pangkalan, pelabuhan, 
— udara lapangan terbang, pelabuhan uda- 
ra; 


perbandaran n bea cukai, duane, kantor 
pelabuhan, pabean 

*bandar n 1 biaperi, bos, cukong, juru bayar, 
pedagang, pemilik modal, pemilik uang, 
saudagar, tengkulak; 2 aktivis, arsitek, 
benggolan, biang, dalang, gembong, otak; 
membandar v berdagang, berjualan, ber- 
niaga, menggalas 

bandasrayan n (harta) gana gini, seguna se- 
kaya, suarang 

bandel a babil, badung, bengal, binal, breng- 
sek, degil, gecul, gelo, gemblung, keras 
kepala, kurang ajar, liar, nakal, pem- 
bangkang, pembantah, penekar, tambung, 
tekak, ugal-ugalan; 
membandel v akut, berat, biut, gawat, gen- 
ting, keras, kritis, kronis, menahun, parah 

bandela n 1 bal, goni, karung, sak; 2 pak, 
peti kemas; kontainer 

banding, membandingkan v melaksanakan, 
memadankan, membanding, menanding, 
menganalogikan, menimbang-nimbang, 
menolok, menyamakan; 
membandingi v mengimbangi, menyamai 
pembanding n pembeda, pengimbang, 
penyelaras; 
bandingan n imbangan, kesamaan, lawan, 
padanan, rival, saingan, santiran, tan- 
dingan, tara, timbalan, timbangan, tim- 
palan, tolok: 
perbandingan n analogi, ibarat, keseta- 
raan, kesetimpalan, komparasi, nisbah, 
parameter, patokan, pedoman, perbedaan, 
perimbangan, perpadanan, perpaduan, 
persamaan, pertimbangan, perumpama- 
an, proporsi, rasio, skala, tolok ukur, 
sebanding n cocok, padu, proporsional, 
sama, sederajat, segagasan, seimbang, se- 
jalan, sekelas, selangkah, selaras, selevel, 
senilai, sepadan, sependapat, sepikiran, 
serasi, sesuai, setanding, setara, setaraf, 
setimbang, setimpal, setingkat, setolok, 
seukuran, 

bandit n bajingan, bajul, bangsat, berandal, 
bergajul, bromocorah, cecunguk, durjana, 
gergajul, jagoan, koruptor, mafia, napi, 
pembantai, pembunuh, pemerkosa, pen- 
coleng, pencopet, pencuri, pengacau, 
penipu, penjahat, penjambret, penjarah, 
penyamun, penyerobot, perampok, pe- 


rompak, perusak, perusuh, preman, pro- 
vokator, provokatur, residivis 

bando n ikat rambut, jepit, perhiasan, pita; 

bandot n buaya darat, gila perempuan, 
hidung belang (ki), mata keranjang, tukang 
kawin 

bandrek n serbat 

bandul n 1 anting-anting, buah jam, pem- 
berat, pendulum; 2 ayunan, buaian; 
membandul v 1 membuai, mengayun, 
2 melayah, melentuk, meliuk 

bang n abang, akang, kakak, kakanda, 
kanda, kang mas, mas, mbak, mbakyu 
ant adik 

bangat a acap, cepat, kunjung, lajak, lekas, 
segera, 
ant lamban 
membangatkan v memacu, memburu- 
buru, mempercepat, memperlekas, meng- 
gegas, menggesakan, menyegerakan 

bangbung n buang, kuangwung, kumbang 
ke-lapa 

banget adv cak amat sangat, amat, begitu, 
benar-benar, betul, betul-betul, kelewat 
(cak), luar biasa, nian, sangat, sekali, 
sungguh, terlalu, terlampau, 
kebangetan n kelewatan, keterlaluan 

bangga a angkuh, bagak, besar diri, besar 
hati, besar kepala, bongkak, congkak, 
dabik dada, gagah, mangkak, megah, 
panggak, pongah, sombong, tinggi hati, 
membanggakan v1 membesarkan hati, me- 
nyenangkan hati; 2 melagakkan, melan- 
tamkan, memegahkan, mengambung- 
ambung, menyanjung-nyanjung, me- 
nyombongkan, meranggi; 
kebanggaan n kebesarhatian, kemangka- 
kan; 
berbangga a bangga, berbesar hati 

bangir a lancip, mancung, panjang, runcing; 
ant pesek 

bangkai n 1 buntang, fosil, jenazah, kunarpa, 
layon, mayat, mayit, mumi; 2 apkiran, 
(barang) bekas, besi tua, kerdak, loakan, 
rombengan, romong, rongsokan 

bangkang, membangkang v melawan, me- 
lintangi, membalah, membalela, mem- 
bantah, memberontak, memprotes, me- 
nampik, menangkis, menantang, menda- 
gi, mendebat, menegah, menentang, 


bando * bangkrut 43 


menepis, menghalangi, menolak, me- 
nyanggah, menyangkak, menyangkal; 
ant menurut 
pembangkang 1 n disiden, lawan, musuh, 
oposan, oposisi, pelanggar, pembalela, 
pembantah, pemberontak, penampik, pe- 
nantang, pendebat, pendurhaka, pene- 
gah, penentang, penghalang, pengkritik, 
penolak, penongkah, penyanggah, pe- 
nyangkal, penyempal; 2 a babil, badung, 
bandel, bengal, degil, gecul, gelo, gem- 
blung, kepala batu, keras kepala, nakal, 
penengkar, tambeng 
ant penurut 

bangket n andrawina, hidangan, perjamuan 
makan, prasmanan, sajian 

bangkit v 1 bangun, jaga; 2 berdiri, bung- 
kas, ceduk, celik, hidup, melek, muncul, 
tegak, terbit, timbul; 3 memuai; 4 bentan, 
kambuh, kumat; 
ant tidur 
membangkit v 1 melahirkan, membuah- 
kan, membuat, memicu, mencetuskan, 
mendatangkan, mengakibatkan, mengun- 
dang, menimbulkan, menjadikan, menum- 
buhkan, menyalakan, menyebabkan, 
menyulut; 2 membongkar-bongkar, me- 
nempelak, mengangkat, mengorek- 
ngorek, mengungkit-ungkit, mengutik- 
utik; 
membangkitkan v 1 membangunkan; 
2 menghidupkan kembali; 3 menerbitkan, 
menimbulkan; 4 ki membakar, mengge- 
lorakan, mengobarkan, menyalakan, me- 
nyirapkan; 
ant 1 menidurkan 
pembangkit n 1 generator; 2 penggelora, 
pengobar, pengungkit, penyemangat; 
pembangkitan n pencetusan, perang- 
sangan; 
kebangkitan n 1 kebangunan, keinsafan, 
kesadaran; 2 pemberontakan, penentang- 
an, perjuangan 

bangkot a (cak) berlumut (ki), gaek, karat 
(ki), karatan (ki), lumutan (ki), tua 

bangkrut a ambruk, bapet (cak), benjut, be- 
rantakan, boyak, gulung tikar, jeblok, 
kantong kering, melarat, miskin, pai- 
lit, remuk, seman, terpuruk; 
kebangkrutan n deklinasi, kehancuran, 


44 bangku * bantah 


kejatuhan, kemerosotan, kemunduran, 
keruntuhan 

bangku n amben, dingklik, dipan, gerai, 
kedera, kursi, lincak, meja, rehal, seliri, 
sofa 

bangsa n anak, bani, famili, familia, genus, 
go-longan, kasta, kategori, kaum, kelas, ke- 
lompok, keluarga, kerabat, keturunan, 
macam, marga, orang, ordo, ras, rumpun, 
spesies, suku, umat, warga, 
berbangsanaristokrat, bangsawan, menak, 
ningrat, priayi, 
kebangsaan n kewarganegaraan, nasional, 
nasionalisme, 
sebangsa n sejenis, semacam, seragam, 
serupa 

bangsal n auditorium, aula, balai, balairung, 
barak, bedeng, belerong, bilik, gudang, 
jambar, kamar, lepau, los, ruang, sal 

'bangsat n kepinding, kutu busuk 

*bangsat a cak bedebah, celaka, durjana, ja- 
hanam, keparat, sial, terkutuk 

bangsawan n adiwangsa, andi, aristokrat, 
darah biru, gusti, menak, ningrat, pa- 
ngeran, permasan, priayi, raden ajeng, 
raden ayu, raden mas, raden roro, raden, 
raja, tubagus, 
ant proletar 
kebangsawanan n aristokrasi, feodalisme, 
keningratan, kepriayian, mahardika 

'bangun v 1 bangkit, 2 jaga, melek, ter- 
buka: 3 berdiri, ingat, siuman, 
tegak, terjaga, 4 engah, insaf, maf- 
hum, maklum, mengerti, sadar, tahu, 5 me- 
kar, membingkas, memuai, mengembang, 
terbit: 
membangunkan v 1 menjagakan, menya- 
darkan: 2 mencacakkan, mendirikan, me- 
negakkan, 3 ki membakar, membangkit- 
kan, menggelorakan, mengobarkan, me- 
nimbulkan, meniupkan, menyalakan, 
kebangunan n kebangkitkan, 
terbangun v terjaga, tersadar 
ant tertidur 

*bangunnarsitektur, bentuk,figur, gatra, kom- 
posisi, konstruksi, pola, rupa, struktur, 
wujud; 
membangun 1 v membentuk, membikin 
(cak), membuat, menciptakan, mendiri- 
kan, menegakkan, menyusun, merentang- 


kan, mewujudkan; 2 v membina, me- 
mupuk, mengembangkan, menjalin; 3 a 
konstruktif, membantu, positif; 
pembangun n pembina, pendiri; 
ant pemusnah 
pembangunan n 1 pembentukan, pendi- 
rian, penyusunan; 2 ekspansi, pengem- 
bangan, perluasan; 
bangunan n gedung, konstruksi, 
sebangun a identik, persis (cak), sama, se- 
rupa 

bani n anak cucu, anak, bangsa, famili, ibnu, 
kaum, keluarga, kerabat, keturunan, rum- 
pun, saudara, zuriat 

Ibanjar n dukuh, dusun, kampung, ling- 
kungan 

*banjar n alur, banjaran, baris, deret, jajaran, 
jalur, jejeran, lajur, lapis, larik, leret, 
rangkaian, rentetan, runtun, saf, untai, 
urutan, 
banjaran n barisan, deretan, jajaran, 
jejeran, rangkaian, rantaian, rentetan, 
berbanjar, berbanjar-banjar v beralur- 
alur, berangkai-rangkai, beratur, berbaris- 
baris, berbuntut-buntut, berderet, ber- 
duyun-duyun, beriring-iring, berjajar, 
berjalur-jalur, berjejer-jejer, berlajur-lajur, 
berlapis-lapis, berla-rik-larik, berleret- 
leret, bersaf-saf, bertatai-tatai, berturut- 
turut, beruntai-untai, beruntun-runtun, 
sambung-menyambung; 
sebanjar n sealur, searah, sebaris, sederet, 
sejajar, sejalur, selajur, selapis, selarik, 
seleret, sepantar, serangkai, sesaf, seturut, 
seumur, seuntai 

banjir1 nairbesar,airnaik,airpasang,ampuh, 
bah, empoh, genangan, kayau, lembak, 
luapan, sebak; 2 ki v melimpah, meluap, 
tumpah ruah; 
membanjiri v 1 melimbur, melimpah, 
meluap, meluber, memenuhi, mencacapi, 
menenggelamkan, mengacapi, mengairi, 
mengampuh, mengayau, menggenangi, 
merendam: 2 memadati, memenuhi, 
menyesaki, tumplak 

bankir n 1 pengelola bank; 2 cak cukong 

bantah, membantah v berkilah, bertengkar, 
melawan, membalah, membangkang, 
memberontak, memprotes, memusuhi, 
menampik, menangkis, mendaga, men- 


dagi, mendebat, menegah, menengkar, 
menengkari, menentang, menepis, meng- 
gugat, menghujat, mengingkari, menolak, 
menyanggah, menyangkal, menyenta; 
ant menurut 
pembantah 1 a badung, bandel, bengal, 
degil, dugal, gecul, gelo, gemblung, 
kepala batu, keras kepala, nakal, tambeng, 
tekak; 2 n pelawan, pembangkang, pem- 
berontak, penentang, penyanggah, pe- 
nyangkal 
ant penurut 
bantahan n sanggahan, sangkalan, ten- 
tangan, 
terbantah v tertentang; 
berbantah v beradu lidah, beradu 
mulut, beranggar lidah, berbalah, 
bercekcok, berdebat, bergaduh, berguam, 
berkelahi, berpolemik, berselisih, ber- 
sengketa, bersilatlidah, ber-sisalak, bertaki, 
bertarung, bertelingkah, bertengkar mu- 
lut, bertengkar, bertengking, bertikai, 
bertingkuh, perang bicara, perang mulut, 
ribut: 
perbantahan n pertengkaran, konflik, 
kontroversi, pemberontakan, perbalahan, 
perbedaan, percekcokan, perdebatan, pe- 
rebutan, perkelahian, perlawanan, per- 
musuhan, perselisihan, pertakian, 
pertarungan, pertelingkahan, pertentangan, 
pertikaian, polemik, sawala, silang 
pendapat, teng-karah, 

bantai, membantai v 1 melibas, memba- 
cok, membanting, membedal, membela- 
sah, membunuh, memotong, memukul, 
menakol, menaruk, mencacahi, mencin- 
cang, mendera, menembak, menendang, 
menerjang, mengembat, mengeroyok, 
menggasak, menggencet, menggorok, 
menghajar, menghantam, menghimpit, 
menginjak-injak, menikam, menimpuk, 
meninju, menjagal, menjotos, menonjok, 
menusuk, menyabat, menyabet, menya- 
kiti, menyebat, menyembelih, menye- 
pak, menyerang, menyerbu, menyiksa, 
meradak; 2 ki melenyapkan, meluluh- 
lantakkan, melumatkan, membasmi, 
membersihkan, membinasakan, memus- 
nahkan, menghancurkan; 3 ki melalap, 
melibas, melumatkan, membabat, me- 


bantai * bantu 45 


naklukkan, mencukur, menewaskan, me- 
ngalahkan, mengganyang,  menggilas, 
menggulung, menghabisi, menghancur- 
kan, menundukkan; 
pembantai n algojo, eksekutor, penjagal, 
penyembelih, 
pembantaian n 1 pemotongan, penjagalan, 
penyembelihan: 2 abatoar, pejagalan, 
rumah jagal, rumah potong, 3 genosida, 
pembunuhan (massal), rajapati 

bantal n alas, bufer, dapra, galang, ganjal, gu- 
ling, kalang, landasan, lapik, penopang, 
penyangga, 
bantalan n alas, galang, ganjal, lambar, 
lapak, lapik, sarap, sendal, tatakan 

bantar, membantar v menangkal, menang- 
kis, mencegah, menegah, menepis, me- 
ngelakkan, menghalang, menghindarkan, 
menjauhkan, menolak, 
pembantarn benteng, penahan, penangkal, 
pencegah 

banteng n andeka, anoa, banting, bison, 
kerbau, lembu hutan, lembu liar, lembu, 
munding, sapi jantan, sapi, seladang; 

banter 1 a mahal, tinggi: 2 a lama, lambat, 3 a 
banyak, pol (cak) 

banting v ayun, buang, campak, goncang, hem- 
pas, kebas, lempar, lepas, 
membanting v 1 mencampakkan, menge- 
ban, menggabrukkan, mengganyah, 
menggebrak, menghempaskan; 2 memu- 
kul, menampar, mengempap, meng- 
gulung; 3 berguncang; 
~ harga mendiskon, mengobral, 
~ tulang bekerja keras, berlelah-lelah, 
berpenat-penat, berpugak-pugak, bersakit- 
sakit, bersusah payah, bersusah-susah, 
membengkil, memeras keringat, memeras 
tenaga 

bantu v angkat, bela, beri, dukung, sangga, 
santuni, sokong, sumbang, tolong, topang, 
tunjang; 
membantu 1 v mendukung, mengakomo- 
dasi, menolong, menopang, menunjang, 
menyantuni, menyokong, menyumbang, 
meringankan, 2 a kondusif, kontributif, 
membangun, positif, sehat, 
bantu-membantu v bahu-membahu, ber- 
gotong-royong, berkolaborasi, berpe- 
gangan tangan, bersama-sama, bersan- 


46 banyak * *barang 


dingan bahu, bersendel bahu, gotong 
royong, tolong-menolong; 

pembantu v abdi, ajudan, ajun, asis- 
ten, babu, bedinde, bibi, budak, bujang, 
caraka, duta, hamba, inang, jongos, ka- 
cung, kawan, kawula, kurir, naib, pe- 
kerja, pelayan, pendamping, pengawal, 
penolong, pesuruh, pramusaji, pramusiwi, 
pramuwisma, sahaya, tambi, timbalan, 
upas, utusan, wakil; 

bantuan n 1 asistensi, derma, dukung- 
an, lindungan, naungan, pemberian, per- 
lindungan, pertolongan, pinjaman, san- 
daran, santunan, sedekah, sokongan, 
subsidi, sumbangan, sumbangsih, tun- 
jangan; 2 andil, dana, donasi, inayat, jasa, 
kontribusi, pelayanan, saham, servis, 
tumpuan, uluran tangan, usaha; 

terbantu v bersambung tangan, tersela- 
matkan, tertolong, tertunjang 

banyak a1 belacak, berjebah, berjibun (cak), 
berlebihan, berlimpah, _ berlipat-lipat, 
bertimbun, besar, deras,jamak, jenuh, lebat, 
luas, luber, melacak, melembak, melim- 
pah, meluap, membludak, memunjung, 
meruah, mumbung, munjung, padat, 
penuh, ramai, 2 besarnya, bilangan, jum- 
lah, 3 banter, pol (cak), 

ant sedikit 


patkan, mengali-kan, menggandakan, 

ant mengurangkan 

kebanyakan 1 n mayoritas, 2 a awam, 
biasa, sipil, umum; 3 adv biasanya, galib- 
nya, lazimnya, umumnya, rata-rata, 4 a 
terlalu banyak, 

sebanyak num 1 sama banyaknya, 2 se- 
besar, sejumlah, 

sebanyak-banyaknya adv paling-paling, 
setinggi-tingginya 


banyol a cak dagelan, gecul, humor, jena- 


ka, kelakar, kocak, komikal, lawak, lucu, 
menggelikan, olok-olok, seloroh, senda- 
gurau, 

membanyol v berjenaka, melawak, me- 
lucu, mendagel, mengocak; 

pembanyol n alan-alan, badut, komedian, 
pelawak, pengocok perut, 

banyolan n 1 bebodoran, dagelan, humor, 
komedi, lawakan, lelucon, seloroh: 2 can- 
da, cura, garah-garah, gurauan, kecandan, 
kelakar, olok-olok, seloroh, senda-gurau 


bapak n 1 aba, abah, abu, ayah, ayahanda, 


babe, bapanda, bokap (cak), buya, empek, 
kepala keluarga, orang tua, papa, papi, 
rama, ramanda; 2 arsitek, inventor, kreator, 
pencipta, pendiri; 

ant ibu 

kebapakan n paternalistis, patriarkat 


-- akal cerdik, panjang akal, pintar; 

-- cincong bawel, bertingkah, cerewet; 

-- mulut bacar mulut, banyak bicara, 
banyak cakap, banyak omong, bawel, 
belu-belai, calak, celomes, celopar (cak), 


bapang n pending, kuningan, selepe 

baplang a lebat, tebal 

bar n kafe, kafetaria, kantin, kedai minuman, 
pub, restoran 

bara n kobaran, nyala (api), panas; 


ceriwis, lebar mulut, nyenyeh, nyinyir, 
ringan lidah; 

membanyak v beranak bercucu, beranak- 
pinak, berganda, berlipat, bertambah, 
membiak, menggunung, meningkat, me- 
numpuk (jumlah); 


membara v antusias, berapi-api, bergai- 
rah, bergelora, berkobar, bersemangat, 
energik, meledak, meluap, memanas, 
menggebu, menyala-nyala; 

perbaraan n anglo, keran, perapian, 
tungku 


ant menyedikit 

terbanyak a teramai, terbesar, tertinggi 
ant tersedikit 

berbanyak-banyak v beramai-ramai, ber- 
bondong-bondong, berduyun-duyun, ber- 
kusu-kusu; 

perbanyakan n multiplikasi, pergandaan, 
perkalian, perlipatan; 

ant pengurangan 

memperbanyak v melipatgandakan, meli- 


barak n asrama, bangsal, bedeng, bilik, gela- 
dak, kamar, kamp, kemah, mes, rumah pe- 
tak, tangsi, tenda 

Ibarang n bagasi, bahan, benda, gawai, har- 
ta, jasad, komoditas, materi, muatan, 
perabot, peralatan, peranti, perkakas, per- 
lengkapan, produk, sesuatu, zat, 

"barang adv agak, kira-kira, kurang lebih, 
sekitar; 
- apa apa saja, segala sesuatu, 


barangkali adv agaknya, bisa jadi, boleh 
jadi, jangan-jangan, kalau-kalau, kali (cak), 
kira-kira, mana tahu, mentak, mudah- 
mudahan, mungkin, siapa tahu, takut- 
takut 

barangsiapa pron sembarang orang 

barbel n besi, halter 

bareng,membarengkanvmenyerempakkan, 
menyerentakkan, menyinkronkan, 
membarengi v mendampingi, mengiringi, 
menyandingi, menyertai, 
berbareng v cak berbarengan, berdam- 
pingan, bergandengan, beriringan, ber- 
jemaah, bersama-sama, bersamaan, ber- 
serempak, berserentak, bersimultan, be- 
serta, menyeluruh, 

baret n cak barik, baris, barut, belang, beret, 
beset, besot, bintik, cacat, coret, garis, 
garit, garukan, goresan, guratan, jalur, 
jejas, lecet, ledes, lelas, lorek, loreng, lurik, 
parut, rusak, surih, uris 

barikade n barier, pelindung, pembatas, 
penahan, pencegah, penegah, penghalang, 
penghambat, penyekat, perintang, sawar 

baring, membaringkan v menggeletakkan, 
menggolekkan, menidurkan, menyema- 
yamkan, merebahkan, 
pembaringan n kasur, peraduan, per- 
tiduran, ranjang, tempat tidur 
terbaring v celentang, rebah, telentang, 
terbujur, tergeletak, tergelimpang, terge- 
lintang, tergolek, terkampai, terkapar, 
terkelempai, terlepa, terselempai, tidur; 
berbaring v berebahan, bergelimpang, 
bergolek, bergulingan, berselerak, ber- 
tangkup, celentang, jelampah, leyeh- 
leyeh, menelentang, menelungkup, 
menengkurap, mengampai, mengangkang, 
menggeletak, menggelimpang, menjelar, 
menjerahap, menjerangkang, merangkup, 
meringkuk, rebah-rebah, telangkup, te- 
lentang, telung-kup, tengadah, tengkurap, 
tergeletak, tergelimpang, tergelintang, ter- 
kapar, tiarap, tidur miring, tidur-tiduran, 
tungkup; 

‘baris n 1 alur, banjar, derek, deret, garis, 
jajar, jalur, jejer, lajur, lapis, larik, leret, 
rangkaian, saf, untaian, urutan; 2 n 
garis, strip; 3 v cak berbaris; 
membariskan v meleretkan, menderetkan, 


barangkali ° 'barut 47 


menjajarkan, menjejerkan, merendengkan; 
barisan n 1 arakan, bala, banjaran, 
defile, deretan, grup, jajaran, jalur, jejeran, 
kaum, kelompok, kesatuan, lapisan, legiun, 
leretan, orkes, parade, partai, pasukan, 
pawai, rangkaian, rantaian, regu, rentetan, 
rombongan, sabuk, tim; 2 angkatan, ar- 
mada, bala, kawula, korps, laskar, legiun, 
massa, pasukan, regu, satuan 
berbaris v berbanjar, berderet, berjajar, 
berjejer, berlarik, berleret, berarak, bersaf; 
sebaris n sealur, sebanjar, sederajat, se- 
garis, sejajar, sejalur, sekelas, selajur, 
selapis, serangkaian, setaraf, setingkat 

barometer n kriteria, patokan, standar, tolok 
ukur, ukuran 

barter n tukar barang, tukar guling, tukar 
lalu 

baru 1 a aktual, anyar, gres, hangat, kontem- 
porer, modern, mutakhir, perdana, per- 
tama, segar, terakhir, terkini, tren- 
di (cak); 2 a hijau, junior; 3 adv kemudian, 
lantas, setelah itu; 
ant lama 
membarui v 1 membenahi, memoles, 
memperbaiki, mempercantik, memugar, 
merehabilitasi, meremajakan, merenovasi, 
merestorasi, merombak; 2 memulai lagi, 
mengulangi; 3 memodernkan; 
memperbarui v memodernkan, memper 
baiki, mempercantik, memperelok, mem- 
perindah, memugar, memulihkan, meng- 
inovasi, mereformasi, merenovasi; 
pembaharu n pelopor, pembuka, pemim- 
pin, penaja, peneroka, perintis, pionir, 
reformis, sponsor; 
pembaharuan n alih generasi, inovasi, 
modernisasi, pembangunan, pembinaan, 
pemodernan, pemugaran, pemulihan, 
pemutakhiran, penyegaran, perbaikan, 
peremajaan, perombakan, reaktualisasi, 
reformasi, regenerasi, rehabilitasi, reno- 
vasi, restorasi; 
kebaruan n inovasi, mutasi 

baruh n dataran rendah, kaki bukit, kaki gu- 
nung, lembah, lembang, lurah, ngarai 

barut n1 balut, bebat, perban; 2 bedung; 
membarut v 1 melilit, memalut, mem 
balut, membebat, membungkus, memer- 
ban, mengebat; 2 membedung; 


48 ?barut * batang 


pembarut n pembalut, pembebat, tali 
barut 

"barut v balur, lumas, oles; 
membarut v melumas, membalur, meng- 
oles, menyapu, 
membarut-barut v membelai-belai, meng- 
elus-elus, mengusap-usap 

basa-basi n adat, baik budi, adab, etika, 
fatsun, formalitas, hormat, perbahasaan, 
sopan-santun, tata krama, tata susila 

basah a 1 becek, berair, berkemal, bersimbah, 
embal, jeblok, kuyup, lecap, lecet, lembap, 
lengas, lepek, ranai, 2 cak empuk, enak, 
ant kering 
membasahi v mandi, meletis, membanjur, 
membasuh, membiaki, memerciki, mence- 
bok, menciprati, mencuci, mencurahkan, 
mengairi, mengelap, mengguyur, meng- 
umbah, menuangi, menyemburi, me- 
nyimbahi, menyiram, 
ant mengeringkan 

basau a engkah, ganyar, ganyut, keras, pu- 
lan 

basi a 1 bau, busuk, boyak, dingin, rasan, 
2 kedaluwarsa, klise (cak), lama, kuno, tua; 
3 batal, gagal, luntur, muncus, rusak, sia- 
sia, tawar 

basil n bakteri, bibit penyakit, kuman, mik- 
roba, patogen 

basis n 1 alas, asas, dasar, fundamen, garis 
dasar, inti, landasan, panduan, pangkal, 
pedoman, penuntun, pokok, sakaguru, 
sendi, tapak, teras, tumpuan, 2 markas, 
pangkalan, pos, sarang, stasiun 

basket n bola keranjang 

baskom n ayan, bajan, batil, batok, bejana, 
beledi, bokor, capah, capar, cawan, ember, 
kobokan, mangkok, panci, pasu, tabung, 
wijikan, 

basmi, membasmi v melangiskan, mela- 
wan, melenyapkan, memadamkan, me- 
matikan, membakar habis, memberantas, 
membersihkan, membinasakan, membu- 
nuh, memerangi, memunahkan, memu- 
puskan, memusnahkan, menamatkan, 
mengancaikan, mengenyahkan, meng- 
eradikasi, mengganyang, menggempur, 
menggulung, menghabiskan, menghan- 
curkan, menghapus, menghilangkan, 
mengikis, meniadakan, menindas, men- 


jatuhkan, menumpas, menyapu, mero- 
bohkan, meruntuhkan: 

pembasmi n pemungkas, pemusnah, 
penghancur 


basuh v cuci; 


membasuh v mandi, melimbang, meman- 
dikan, membersihkan, membilas, men- 
cebok, mencuci, mendulang, mengelap, 
mengepel, menggosok, mengincah, meng- 
umbah, me-nguras, menjilah, menyabun, 
menyeka, menyiram; 

pembasuh n benara, benatu, penatu, pen- 
cuci, tukang cuci; 

pembasuhan n pembersihan, pembilasan, 
pencucian, pengumbahan, penyabunan 


bata-bata, terbata-bata 1 a bengap, gagap, 


gelagapan, gugup, patah lidah, tergagap- 
gagap, tergaguk-gaguk, tergugu-gugu, 
terhenti-henti, terkosel-kosel, terpatah- 
patah, terputus-putus, tersendat-sendat, 
tersengal-sengal, tertahan-tahan, tertatih- 
tatih 

ant lancar 


batal a 1 basi, batil, cabar, gagal, invalid, 


mentah, putus akad, sia-sia, tawar, 
terhenti, tertunda, tunda, urung; 2 kubra, 
suak, urung; 3 bubar, buyar, gagal, kan- 
das, kecewa, patah pucuk; 

membatalkan v 1 melikuidasi, membe- 
kukan, membiarkan, mementahkan, me- 
mutuskan, menarik kembali, mencabut, 
mencoret, menegasikan, mengabolisikan, 
menganulir, menggagalkan, menggugur- 
kan, menghapuskan, menghentikan, 
mengurungkan, meniadakan, menunda; 
2 membubarkan, memundurkan, menge- 
cewakan, mengembalikan, mengubrakan, 
mengundurkan, menyurutkan; 
pembatalan n abolisi, likuidasi, pembeku- 
an, pembubaran, pencabutan (izin), 
penggagalan, pengguguran, penghapusan, 
penghentian, pengurungan, peniadaan, 
penundaan 


batalionn bala, barisan, gerombolan, grup, gu- 


gus, kawanan, kelompok, kesatuan, kompi, 
korps, korsa, pasukan, peleton, regu, resi- 
men, rombongan; 


batang n 1 baur, cabang, dahan, pokok kayu, 


ranting,gagang,tangkai;2hulu,lengan,lonjor, 
pangkal tangan; rangka; 


- air bengawan, kali, sungai, wai; 
-- tubuh badan, torso; diri, pribadi; 
diktum, isi; 
sebatang n satu batang; 
~ kara pinang sebatang, sebatang kacang, 
sebatang karang, seorang diri 

batara n batari, baureksa, Brahmana, dewa, 
dewata, raja 

Batara Syiwa n Mahadewa, Maheswara 

batari n bidadari, dewi, peri 

batas n aras, batasan, bedengan, bintalak, 
garis, had, limit, margin, padan, pema- 
tang, pemisah, penentu, penyekat, pe- 
renggan, perhinggaan, pias, pinggiran, 
sarhad, sekat, sembiran, sempadan, takat, 
tanggul, tapal batas, tenggat, tepi, watas, 
-- waktu tenggang, tenggang waktu, 
tenggat, 
membatas v menceraikan, memisahkan, 
menyekat, 
membatasi v 1 memagari, memisahkan, 
menabiri, mengantarai, menyekat, mewa- 
tasi; 2 mematok, menghadkan, meng- 
hinggakan, menentukan, menetapkan, 
3 melalau, memasung, membelenggu, 
membendung, memingit, menahan, me- 
nelikung, mengabar, mengalangi, menge- 
kang, mengerem, menghalangi, meng- 
hambat, mengungkung,  merintangi, 
4 memformulasikan, menakrifkan, men- 
definisikan, mengartikan, merumuskan, 
pembatas n 1 dinding, partisi, pemisah, 
penyekat, pewatas, sekat, tabir, tembok, 
2 determinan, patok, penentu, 
pembatasan n 1 pemisahan, penyekatan, 
2 embargo, halangan, hambatan, inhibisi, 
kekangan, larangan, prohibisi, represi, res- 
triksi; 3 determinasi, kondisi, kualifikasi, li- 
mitasi, parameter, pemastian, penentuan, 
penetapan, prasyarat, term, 
batasan n 1 batas, sempadan; 2 arti, definisi, 
deskripsi, makna, maksud, pemerian, 
pengertian, penjelasan, takrif, uraian 
terbatas a 1 terhad, terpaku, terpatok, 2 
eksklusif, definit, khusus, spesifik, terpilih, 
tertentu, 3 ala kadarnya, kurang, seada- 
nya, sedikit, 4 kerdil, sempit, cupet, ku- 
rang pikir, parokial, pendek akal, picik, 
sektarian, singkat akal, suntuk, 
berbatas v berhad, berhingga, bersekat, 


batara * batu 49 


perbatasan n pinggiran, tapal batas, tepi- 
an, 
sebatas p hingga, sampai, setakat 

baterai n 1 aki; 2 lampu (senter) 

batih n famili, keluarga, sanak saudara, 
sanak, saudara, suami-istri-anak 

batik, membatik v menggambar, menulis 

batil a 1 batal, mansukh, sia-sia, tawar: 
2 batil, keliru, lancut, percuma, salah, sesat, 
telantar, terbuang, perahu 

batin n 1 arwah, atma, emosi, fuad, hati, 
jantung hati, jiwa, kalbu, lubuk hati, 
mental, moral, nurani, nyawa, relung hati, 
roh, rohani, sanubari, semangat, spirit, 
sukma, 2 gaib, tersembunyi, 
ant jasmani 
membatinkan v membekam, memendam, 
menanam, menyembunyikan, menyim- 
pan, menutupi, merahasiakan, 
kebatinan n 1 kejiwaan, kerohanian, psi- 
kis, spirit, 2 (aliran) kepercayaan, 3 klenik, 
mistik, perdukunan, 4 ilmu sufi, suluk, 
tasawuf 

batiniah a kejiwaan, kerohanian, rohaniah 
ant jasmaniah 

batok n tempurung, geluk, sayak, 
- kelapa tempurung: 
- kepala batu kepala, kranium, tempu- 
rung kepala, tengkorak, tulang kepala 

batu n 1 berangkal, bongkah, cadas, karang, 
kerakal, kerikil, watu (cak), 2 sela, 3 akik, 
4 baterai, 5 biji buah, 
-- asah batu amril, batu canai, batu kilir, 
batu kisaran, gerinda, 
- bara batu arang, emas hitam, 
-- bata bata merah, batu merah: 
- belanda intan buatan, intan imitasi, 
kristal: 
-- bersurat batu bertulis, epigraf, prasasti, 
- besi batu kulansing, granit, 
-- cermin abrak, mika: 
-- dacin batu timbang, buah dacin, bung- 
kal: 
— kubur jirat, nisan, 
- ladung batu jala, batu kail, batu sauh 
- loncatan 1 ki sarana, tumpuan; 2 basis, 
pangkalan, 
- mulia adiratna, batu berharga, delima, 
kecubung, mata kucing, pirus, ratna cem- 
paka, turkois, ultramarin, 


50 batuk * bawa 


-- penarung anca, aral, gangguan, ganjalan, 
halangan, hambatan, kendala, rintangan, 
sandungan, taazur, uzur, 
-- sandungan batu penarung; 
-- ujian cobaan, pukulan, tamparan; 
membatu v 1 mengeras, menulang; 2 ki 
berdiam diri, bergeming, diam, mematung, 
membisu, membungkam, menyengap, 
terpaku, tutup mulut; 
~ runtuh berisik, bising, damat, gaduh, 
gelumat, hingar-bingar, hiruk-pikuk, laguh- 
lagah, membatu roboh, ramai, ribut, riuh- 
rendah 

batuk n batu berdahak, batuk darah, batuk 
kecil, batuk kering, batuk lelah, tbc 

bau n aroma; 
-- kencur ki anak bawang, hijau, ingusan, 
junior, 
— tanah ki tua, renta, uzur 
membaui v1 mencium-cium, mengendus, 
menghidu, menyenguk; 2 ki melacak, 
membayangi, membuntuti, memburu, 
mengikuti, menjejaki, 
berbau v beraroma 

baur 1 v aduk, bancuh, berjodoh, campur, di0 
fusi, gaul, kacau, kawin, larut, lebur, lumat, 
menyatu, nikah, padu, sabur, 2 a balam- 
balam, dubius, ilam-ilam, kabur, kabut, 
kelam, keruh, lamat-lamat, membalam, 
merencam, pirau, redam, redup, remang, 
sabah, samar-samar, saru, sayup-sayup, 
sebam, suram, taksa, terang-terang laras, 
membaur v berasimilasi, bergabung, 
menyabur, menyatu, 
membaurkan v memadukan, memper- 
satukan, mempertemukan, mencampurkan, 
menggabungkan, mengumpulkan, me- 
nyaburkan, menyatukan, 
pembauran n 1 asimilasi, difusi, fusi, koa- 
lisi, merger, pelarutan, peleburan, pelu- 
matan, pemaduan, pembalauan, pemban- 
cuhan, pencampuran, pengacauan, peng- 
adonan, pengadukan, penggabungan, 
penyatuan, 2 kawin campur, penggaulan, 
penjodohan, perkawinan, pernikahan, 
bauran n adukan, campuran, gabungan, 
kumpulan, paduan, satuan, 
terbaur v teraduk, tercampur, 
berbaur v berasimilasi, bercampur, berga- 
bung, berganduh, bergaul, berkacau, 


berkeluarga, berpadu, bersatu, berteman, 
berumah tangga, duduk, kawin, larut, 
merasuk, nikah, teraduk, terkocok: 
perbauran n percampuran, pergaulan, 
perkawinan, pernikahan 

bausastra n kamus, kitab logat, leksikon, 
tesaurus, vokabuler 

bawa v angkat; 
membawa v 1 melanting, memanggul, 
memapah, membagul, membahu, mem- 
bibit, membimbit, membopong, mem- 
boyong, memikul, memompong, memon- 
dong, menandu, menanggung, menatang, 
menating, mencangking, menceteng, 
mendagang, mendukung, menenteng, 
mengacak galas, mengambin, mengang- 
kat, mengangkit, mengangkut, mengan- 
tar, mengawatkan, mengelek, mengem- 
ban, mengempo, mengepit, menggalas, 
menggandar, menggandeng, menggem- 
bol, menggendong, menggeser, meng- 
gondol, menggonggong, menggotong, 
mengusung, menjaja, menjangki, men- 
jangkih, menjimbit, menjinjing, menju- 
lang, menjunjung, menuntun, menyan- 
dang, menyelampai, menyeret, menyom- 
poh, menyundut, menyunggi; 2 memin- 
dahkan, memuat, menarik, mendorong, 
mengalihkan, mengambil, mengapalkan, 
mengajak, menggelandang, menggiring, 
mentransfer; 3 mendatangkan, mengaki- 
batkan, mengantar, mengundang, menye- 
babkan; 4 mengemudikan, mengendarai, 
menjalankan, menyetir, menyopiri; 
~ alamat menandakan, mengalamatkan, 
mengindikasikan, mengisyaratkan, 
menunjukkan; 
~ berat berbadan dua, berisi, besar perut, 
buncit, bunting, duduk perut, hamil, me- 
ngandung, sarat; 
~ diri membawa laku, menempatkan diri, 
menyesuaikan diri; berangkat, pergi; 
~ lari melantah, melarikan, menculik, 
meng-gondol; 
~ salah salah mengerti, salah paham; 
membawa-bawa v melibatkan, membabit- 
kan, membelit, menyangkut-nyangkutkan, 
menyeret-nyeret, merawitkan, merembet, 
membawakan 1 mengantarkan, mena- 
tangkan, menayangkan: 2 mempresen- 


tasikan, mengetengahkan, menyajikan, 
menyampaikan; 3 melagukan, melantun 
kan,mendeklamasikan, mendendangkan, 
mengalunkan, menyanyikan; 4 memain- 
kan, memanggungkan, mementaskan, 
mempergelarkan, mempertontonkan, 
mempertunjukkan, mengangkat; 
pembawa n 1 pengantar, pengangkat, 
pengangkut; 2 pengantara, penyebab; 

~ acara pewara, protokol; 

pembawaan n adat, bakat, bawaan, darah, 
fiil, fitrah, jibilah, karakter, kebiasaan, ke- 
pribadian, khuluk, kodrat, perangai, per- 
sonalitas, resam, sifat asal, tabiat, takdir, 
talen, talenta, temperamen, watak; 
bawaan n 1 buah tangan, oleh-oleh, 
2 antaran, beban, bestelan, kiriman, muat- 
an, pikulan, tayangan, 3 akibat, dampak, 
efek, konsekuensi: 4 pembawaan, 
terbawa-bawa v 1 terbabit, terbelit, ter- 
cemplung, terendong, tergiring, terjeru- 
mus, terkancah, terkebat, terlibat, terpa- 
lit, tersangkut, terseret, tertarik, 2 ter- 
pengaruh, 

berbawaan a berpadanan, cocok, harmo- 
nis, sebati, selaras, seragam, sebahu, serasi, 
sesuai: 

berpembawaan n berbakat, berdarah 
bawah 1 n kaki (gunung), kolong, lembah 
(bukit): 2 dasar, kecil, pendek, rendah, 

ant atas 

- tanah klandestin, rahasia, sembunyi- 
sembunyi, tertutup, 

- tangan diam-diam, ilegal, 

- umur anak-anak, belum dewasa, 
membawahkan v memimpin, mengepa- 
lai, menguasai, 

bawahan n 1 anak buah, antek, begundal, 
kaki tangan, pion, 2 pegawai rendah, 3 an- 
drok, celana, rok 

ant atasan 

bawang n berambang, dasun, kucai, umbi la- 
pis, 

membawang 1 a berang, geram, gusar, 
marah, murka, palak, sewot; 2 v makan 
bawang (ki), membengis, memberangsang, 
menyangkak hati, menyolot, meradang, 
merampang, naik darah, naik pitam; 
pembawang 1 n pemarah, pemberang, 
pemberangsang, peraba, peradang, pe- 


bawah * bayang-bayang 51 


rampang, perongos; 2 a bengkeng, be- 
rangsangan, bingas, darah tinggi, me- 
rongos, sempit hati 


bawasir n ambeien, hemoroid, puru sem- 


bilik, wasir 


bawel a bacar mulut, banyak bicara, banyak 


cakap, banyak cincong, banyak mulut, 
banyak omong, belai, beleter, belu-belai, 
bertingkah, calak, canggih, celomes, 
celopar, cerewet, ceriwis, comel, gapil 
mulut, gelatak, judes, ketus, lebar mulut, 
mulut gapil, mulut gatal, mulut rambang, 
nyenyeh, nyinyir, rewel, ringan lidah, 
ringan mulut 


baya 1 n umur, usia, 2 a berida, berumur, 


jompo, lanjut usia, renta, sepuh, tua, uzur, 
werda, 

sebaya n 1 seangkatan, sepantar, seumur, 
seusia, 2 searas, sebanjar, sederajat, se- 
generasi, seimbang, sejajar, selevel, se- 
pangkat, setingkat 


bayanabahana, berandang, curai, gamblang, 


jelas, jernih, kentara, mencolok, nyata, 
tajali, tegas, terang, terlihat, transparan, 
membayankan v memaknakan, memak- 
sudkan, memaparkan, membabarkan, 
membeberkan, membentangkan, membe- 
ritahukan, menafsirkan, menakbirkan, 
menakwilkan, menandakan, mencerita- 
kan, mencuraikan, menegaskan, mene- 
rangkan, mengagak-agihkan, mengarti- 
kan, mengelaborasikan, mengembang- 
kan, menggambarkan, mengulas, meng- 
uraikan, menjabarkan, menjelajahkan, 
menjelaskan, mensyarahkan, menunjuk- 
kan, menyatakan, menyingkapkan 


bayang-bayang n 1 bayangan, cerminan, 


citra, fatamorgana, gambar, kilatan, pan- 
caran, pantulan, refleksi, santiran, 2 angan- 
angan, asa, fantasi, halusinasi, harapan, 
ilusi, imaji, impian, keinginan, khayalan, 
lamunan, rekaan; 

membayang v 1 menjantang, semera- 
wang, tembus pandang, transparan, 
2 merupa, tampak, tercermin, tergambar, 
terlihat, terpantul, tertangkap: 
membayang-bayangi v 1 membancang, 
membantut, menahan, mengabar, meng- 
alangi, mengambang, menghalangi, 
menghambat, merintangi; 2 melacak, 


52 bayangkara * bebang 


membaui, membuntuti, memburu, meng- 
ikuti; 3 mengganggu, menghantui, meng- 
usik; 

membayangkan v 1 memantulkan, men- 
cerminkan, menggambarkan, merefleksi- 
kan; 2 memikirkan, menanggapkan, men- 
citrakan, mengenangkan, mereka; 3 me- 
mimpikan, memperkirakan, mencita- 
citakan, mendambakan, mengandaikan, 
mengangankan, mengempik, mengharap- 
kan, mengidamkan, mengincar, meng- 
inginkan, mengkhayalkan, mereka; 
4 mengisyaratkan, menyarankan, me- 
nyiratkan; 

pembayangan n pencitraan, 
penggambaran, visualisasi 

bayangan n 1 bayang-bayang, gambaran, 
2 cerminan, pantulan, refleksi, santiran, 
3 antisipasi, estimasi, pengandaian, per- 
kiraan, prakiraan, prediksi, proyeksi, 4 ke- 
nangan, memori, pikiran, 

terbayang v tergambar, terkira, terlukis, 
terbayang-bayang v terayan-rayan, ter- 
mimpi-mimpi, 

bayangkara n bayangkari, bodigar (cak), cen- 
teng, haris, patroli, pelindung, pengaman, 
pengawal, pengawas, penilik, penjaga, pe- 
ronda, polisi 

bayar v beri (uang), tukar, 

membayar v melunasi, membalas, mem- 
bereskan, memberi, memenuhi, menebus, 
menggaji, mengganti, menggenapi, meng- 
impaskan, mengkada, mengupah, menu- 
naikan, menuntaskan, menutup, menyele- 
saikan, menyetor, 

membayari v memodali, mencukongi, 
mentraktir; 

pembayaran n pelunasan, pembalasan, 
pemenuhan, penggajian, penunaian, 
penuntas-an, penyelesaian, penyetoran, 
bayaran 1 n gaji, honorarium, imbalan, ko- 
misi, kompensasi, nafkah, obat jerih, obat 
lelah, pendapatan, penghasilan, perolehan, 
persen, remunerasi, tip, tunjangan, uang buta, 
uang dengar, uang duduk, uang insentif, 
uang jaga, uang jalan, uang jasa, uang le- 
lah, uang lembur, uang rokok, uang 
tambang, upah; 2 n anggaran, bea, be- 
lanja, biaya, iuran, kos, ongkos, pajak, 
pembasuh tangan, pengeluaran, sewa, 


sumbangan, tambangan, 3 n premi, se- 
toran, 4 a profesional, upahan 

bayi n 1 bocah, budak, jabang bayi, kanak- 
kanak anyir, orok; 2 ki anak ingusan, anak 
kecil, anak kemarin sore, anak baru, anak 
muda, 
kebayi-bayian a ki kekanak-kanakan 

bayonet n arit, badik, bayung, beladau, be- 
lati, bendo, celurit, gobang, golok, ke- 
rambit, kujang, parang, pedang, pisau, 
sabit, sangkur, sikin, 
membayonetvmenghunjamkan,memarang, 
menikam, mengarit, menusuk 

bayu n aliran udara, angin puyuh, angin 
ribut, angin sendalu, angin topan, angin, 
arus udara, badai, bodong, bohorok, 
halimbubu, langkisau, limbubu, pawana, 
prahara, puting beliung, sakal, selembubu, 
tornado, wayu 

bayung 11 pisau ukir, pisau wali, 2 bedama, 
belangkas, bendo, gedubang, golok, kele- 
wang, parang 

bazarn ekspo, festival, pameran, pasar amal, 
pasar malam, pasar murah, pekan raya 

bea n banderol, bayaran, beban, biaya, cukai, 
dana, gaji, harga, imbalan, ongkos, pajak, 
pungutan, retribusi, tarif, tol, upah 

beasiswa n dana siwa, darma siswa 

bebal n bahlul, bebel, bego, beloh, berat ke- 
pala, bodoh, bongak, debil, dogol, domot, 
dongok, dungu, goblok, idiot, imbesil, 
lompong, odoh, otak ayam, otak telur, otak 
udang, pandir, pongah, sementung, tolol 
ant pintar 

beban n 1 bagasi, bahara, barang bawaan, 
kewajiban, muatan, pikulan, tanggung 
jawab, tanggungan, 2 berat, bobot, tim- 
bangan; 3 ganjalan, pikiran, sandung- 
an, 
membebani v memayahkan, memberati, 
mengganduli, mengganjal, menggayuti, 
menyengsarakan, menyukarkan, menyu- 
litkan, menyusahkan, merepotkan, me- 
rugikan, merumitkan, merunyamkan, me- 
ruwetkan; 
membebankan v 1 memuatkan; 2 me- 
limpahkan, menyerahkan; 3 menimpakan, 
menolakkan, menuding, menuduhkan, 
menyalahkan 

bebang, terbebang v bencat, gencat, 


macet, mampat, terbantut, terbendung, 
tergalang, terhalang, terhambat, terhenti, 
tersangkut, tersekat, tersumbat, tertahan 
bebas a 1 berdikari, independen, langgas, la- 
pang, lega, leluasa, lepas, los, lucut, mana- 
suka, mandiri, merdeka, sesuka hati, suka- 
rela; 2 otonom, sendiri, swapraja, swasem- 
bada, swatantra; 3 informal, longgar, per- 
misif, rileks, santai, terbuka; 4 khali, lolos, 
luput, selamat, sunyi, terhindar; 5 cuma- 
cuma, gratis, percuma; 
ant terkungkung 
membebaskan v melepaskan, melibur- 
kan, melucutkan, meluluskan, meluput- 
kan, memberhentikan, membersihkan, 
membersihkan, membiarkan, memecat, 
memerdekakan, menanggalkan, menca- 
but, mencopot, mengampuni, menge- 
cualikan, mengeloskan, mengeluarkan, 
menghilangkan, menghindarkan, meng- 
istirahatkan, mengumbar, menoleransi, 
menyelamatkan, menyelesaikan, 
ant mengurung 
kebebasan n independensi, keleluasaan, 
kelepasan, kelonggaran, kemandirian, ke- 
merdekaan, privilese, 
ant kungkungan 
pembebas n pejuang, penjamin, penye- 
lamat 
pembebasan n amnesti, divestasi (modal), 
emansipasi, pelepasan, pelucutan, pelu- 
lusan, pemberhentian, pembersihan, pe- 
mecatan, penanggalan, pencabutan, pen- 


copotan, pengampunan, pengasingan, 
pengecualian, penghentian, penyelamatan, 
penyingkiran, 


ant pengungkungan 
bebat n kebat, pembalut, pembarut, pem- 
belit, pembungkus, pengebat, pengikat, 
penutup, penyalut, perban, sampul, sa- 
rung, selubung, 
- bayi ambet (cak), bedung, lampin, po- 
pok, gurita, 
membebat v melilit, membalut, memba- 
rut, membelit, membungkus, memerban, 
mengebat, mengikat, menutup, menyalut, 
menyampul, menyarung, menyelubung 
bebek n angsa, belibis, dendang laut; 
membebek v ikut-ikutan, latah, membeo, 
mencontoh, meneladan, mengekor, me- 


bebas * beda 53 


nguntit, meniru, menjiplak, menyerupai; 
pembebek n ki epigon, pembeo, pengekor, 
pengikut, peniru, penjiplak, plagiator 

bebenah v cak beberes, berkemas-kemas, 
bersiap-siap, membenahi, memberesi, 
membereskan, membersihkan, membe- 
tulkan, menata, mengatur, mengemasi, 
menyusun, merapikan 

beber v bentang, buka, urai, 
membeber, membeberkan v 1 bercerita, 
melebarkan, memampangkan, memapar- 
kan, membabarkan, membayankan, mem- 
bentangkan, membuka, mementangkan, 
menceritakan, mencuraikan, mendedah- 
kan, mengagak-agihkan, mengelaborasi- 
kan, mengembangkan, menggambarkan, 
menggelar, menghamparkan, mengung- 
kapkan, menguraikan, menjabarkan, men- 
jelajahkan, menjelaskan, menjereng, men- 
syarahkan, menyingkapkan, merentang- 
kan; 2 membocorkan, mendedahkan, me- 
nelanjangi, mengekspos, menguak, me- 
nyibakkan, menyingkapkan; 
pembeberan n 1 deskripsi, elaborasi, pe- 
maparan, pembabaran, pemerian, peng- 
gambaran, penguraian, penjabaran, pen- 
jelasan; 2 ekspose, penelanjangan, peng- 
ungkapan, penyingkapan 
beberapa num jumlah, kaum, kira-kira, 
kurang lebih, para, sebagian, sebanyak, 
segenap, sejumlah, sekitar, seluruh, se- 
mua, separo, separuh, seputar, setengah 

bebodoran n banyolan, canda, dagelan, 
gurauan, humor, kelakar, komedi, lawak- 
an, lelucon, olok-olok, penggeli, seloroh 

bebotoh n penjudi, tukang judi; 

becak n angkong, angkung, lanca, langca, 
trica 

becek a belecak, belok, berair, berbencah, ber- 
lanau, berlanyah, berlanyau, berlumpur, 
berselut, gejah, jeblok (cak), lanau, lanyah, 
lecah, lecak, lembap 

becus a ahli, bisa, boleh, cakap, dapat, kuasa, 
larat, mahir, mampu, pandai, piawai, 
pintar, sanggup 

beda 1 n gap, jarak, kacek, kelainan, pautan, 
perbedaan, selisih, senjang, tikai; 2 a asing, 
lain, parak; 
membedakan v melainkan, memarakkan, 
memilah, memisahkan, menyeleksi, me- 
nyendirikan; 


54 'bedah * bejana 


membeda-bedakan 1 v memilah-milah, 
memperbedakan, 2 a diskriminatif, pilih 
kasih, pilih-pilih, selektif, 
pembedaan n diferensiasi, disimilasi, dis- 
kriminasi, pemisahan, 
berbeda v 1 berlainan, berparak, bersalah, 
bertentangan, divergen, senjang; 2 berja- 
rak, berselisih, bertikai, terpaut, 
perbedaan n antagonisme, diskrepansi, 
dismilaritas, disparitas, distingsi, diver- 
gensi, farak, kelainan, kontras, parak, 
pertikaian, selisih, variasi, 
memperbedakan v membedakan, mem- 
perlawankan, memperselisihkan, mem- 
pertentangkan 

'bedah n operasi 
-- buku resensi buku; diskusi buku; 
membedah v 1 membedel, membelek, 
membuang, memecah, memotong, mene- 
tak, mengiris, mengerat, mengoperasi, 
menoreh, menyayat; 2 membahas, mem- 
bicarakan, mendiskusikan, menganalisis, 
mengulas, mengupas; 
pembedahan n operasi, pembelahan, pe- 
motongan, pengeratan 

*bedah a 1 cabik, cabir, caing, camping, ca- 
rik, kerabit, kerebok, koyak, rabak, robek, 
sobek: 2 ambrol, binasa, bobol, hancur, 
jebol, meledos, pecah, rusak, tengkarap; 
3 bejat, bobrok, boyak, rongsok, 

bedak n 1 bubuk, puder, serbuk, tepung, 
2 lulur, lulut, param, perona pipi, pupur, 
talek; 
membedaki v 1 memupuri, menepungi; 
2 cak ki membarui, membenahi, membe- 
sut, memermak (cak); memperbaiki, me- 
mugar; 3 memoles mempercantik, mem- 
perindah, mendandani; 4 merehabilitasi, 
meremajakan, merenovasi, merestorasi, 
merombak 

bedel v 1 belek, sayat; 2 bedah, operasi; 
membedel v 1 membelek, menoreh, me- 
nyayat; 2 membedah, mengoperasi 

‘bedeng n barak, bilik, geladak, kamar, 
kamp 

*bedeng, bedengan n 1 dam, gili-gili, 
pematang, tambak, tanggul, 2 embarau 

bedil n bom, granat, karabin, meriam, pistol, 
revolver, senapan, senjata api, tembakan 
(cak), 


membedil v membunuh, menembak, me- 
ngedor, menghabisi 

bedol v bantun, betot, bubut, cabut, copot, 
hunus, lepas, petik, ragut, rampas, reng- 
gut, tarik, 
membedol v membantun, membetot, 
mencabut, mencatut, mencopot, meng- 
ganggut, menjujut, menyendal, merabut, 
meragas, 
terbedol v tercabut, terlepas 

beduk n dandi, dap, dol, dram (cak), drum, 
gendang raya, gendang, genderang, ji- 
dur, julur, lengkara, nakara, nekara, no- 
bat, rebana, redap, tabuh, tambur, 
tam-tam, tangsa, terbang, tifa, timpani 

begah a besing, kekenyangan, kembung, pe- 
nuh, sambau, sangih, senak, terjelak 

begal n pemalak, pemeras, penodong, pe- 
nyamun, perampok, 
membegal v membajak, mencoleng, men- 
copet, mencuri, menggasak, menjabal, 
menjambret, menjarah, menodong, me- 
nyamun, merampas, merampok, merebut, 
merompak 

begana-begini v cak berdalih, berhelat, ber- 
kilah, berlik, bersilat kata, bersilat lidah, 
membohong, mencari-cari alasan, men- 
dusta, mengada-ada 

begawan n ajar-ajar, pandita, pendeta, per- 
tapa, resi, wiku, zahid 

begini pron demikian ini, sejenis ini, sema- 
cam ini, seperti ini, serupa ini 

begitu pron sedemikian itu, sejenis itu, 
semacam itu, seperti itu, serupa itu, 

bego a cak bahlul, bambung, bebal, beloh, 
berat kepala, bodoh, bongak, debil, dogol, 
domot, dongok, dungu, goblok, idiot, 
imbesil, lom-pong, lugu, otak kosong, otak 
udang, pandir, pilon, pusung, sementung, 
tolol: 
kebegoan n kebodohan, kedunguan, ke- 
goblokan, ketololan 

begu n cengkedi, hantu hutan, setan hutan 

begundaln agen (cak), anak buah, antek (cak), 
budak, kaki tangan, komplot, pengikut, 
pion, sekongkol 

beha n baju dalam, bra, coli, dalaman, ka- 
misol, kemban, kutang, pengampu susu 

bejana n bajan, bak, baskom, drum, ember, 
gentong, jambang, pasu, pispot, pot, ta- 
bung, tempayan, tong 


bejat a 1 bedah, bobrok, buruk, busuk, ca- 
cat, hancur, jebol, koyak, kupak, lapuk, 
mati, patah, rebeh, remuk, reput, reyot, 
rombeng, rongsok, rusak, susut, usang; 
2 amoral, asusila, dursila, jangak, korup, 
mesum, 
ant alim 
kebejatan n borok, demoralisasi, kebob- 
rokan, keburukan, kebusukan, kehinaan, 
kejelekan, kemerosotan, kemesuman 

bekal n cadangan, catu, jatah, juadah, modal, 
pasokan, pelabur, perawis, perlengkapan, 
persediaan, ransum, sangu, sediaan, sim- 
panan, suplai, 
membekali v memperlengkapi, menye- 
diakan, menyuplai, 
pembekal n agen, diler, distributor, pe- 
masok, penyalur, penyedia, penyuplai, 
pembekalan n pemberian, penyediaan, 
perbekalan n logistik, peralatan, perleng- 
kapan 

bekam, membekam v membatinkan, me- 
mendam, menanam, menutupi, menyem- 
bunyikan 

‘bekas 1 n bakat, cap, garis, gores, impresi, 
jejak, kesan, rekam, surih, tanda, tikas, tilas, 
trek (cak); 2 a eks, mantan; 3 n ampas, baki, 
kelebihan, restan, sempuras, sisa; 4 n ap- 
kiran, bangkai, besi tua, kerdak, loakan, 
rombengan, romong, rongsokan, 
membekasv1 bertanda, mengecap, menge- 
san, menjejak; 2 melekat, mengendap, 
menggores, menggurat 

*bekas n ajang, tempat, wadah 

beken a cak eminen, kawakan, kenama- 
an, kesohor, kondang, masyhur, megah, 
pegah, populer, prominen, punya nama, 
tenar, terkemuka, terkenal, ternama, 
terpegah, tersohor, top 

beker n alarm; jam 

bekicot n barai, batung, belitung, berangas, 
keong, kerang, kilar, kunau, kupang, lala, 
lengkitang, lokan, siput, tutut, ukas 

beku a 1 kaku, kental, keras, lelap, likat, mati 
(ki), membatu, padat, pejal, pekat; 2 ki 
adem ayem, jumud, lumpuh, mandek, 
melempem, pasif, stagnan, statis; 3 ki acuh 
tak acuh, apatis, cuek (cak), dingin, tebal 
telinga; 
ant cair 


bejat * belah 55 


membeku v berpadu, memadat, menge- 
ras, mengkristal; 

ant mencair 

membekukan v melumpuhkan, memati- 
kan, memblokir, mengebiri, menutup, 

ant mencairkan 

pembekuan n pemejalan, pemekatan, pe- 
ngentalan, pengerasan, 

ant pencairan 

kebekuan n kejumudan, kelumpuhan, ke- 
mandekan, stagnasi 


bekuk v lipat, 


membekuk v 1 melumpuhkan, mema- 
tahkan, menahan, menangkap, mene- 
waskan, mengalahkan, mengikat, me- 
ringkus; 2 melebun, membohongi, mem- 
perdayakan, mencurangi, mengakali, 
mengecoh, menipu, menyemukan, mera- 
kut; 3 melipat, mematahkan, memegang, 
menawan, mencekal, menciduk, menco- 
mot, mengamankan, mengangkat, me- 
nyergap, menyerkap; 4 melekukkan, me- 
lengkungkan, membengkokkan, mene- 
kuk, mengelukkan 


bel n alarm, beker, genta, giring-giring, ke- 


leneng (cak), kelinting(an), lonceng 


"bela v jaga, pelihara; 


membelav melambuk, melepaskan, melin- 
dungi, membantu, memelihara, memper- 
tahankan, menaungi, mendampingi, mene- 
gakkan, mengayomi, menjaga, menolong, 
mensuport, menyelamatkan, merawat; 
pembela n pemelihara, penjaga, penolong, 
perawat 


"bela, membela v memenangkan, memihak, 


pro (cak), 

pembela n advokat, ajuster, penasihat hu- 
kum, pengacara, 

pembelaan n advokasi, apologi, defensi, 
pertahanan, pledoi 


"belacan n terasi 
*belacan n kucing hutan, meong congkok 
belah a bekah, bengkah, bentet, cabik, cekah, 


kekar, koyak, lekang, melekang, paro, 
pecah, pisah, putus, raka, rekah, rengat, 
rengkah, retak, robek, rompeng, rompes, 
serpih, sibak, sigar, sobek, sompek, 
sumbing, terbagi, terbuka, terkuak; 

-- duren ki memerawani; 

membelah v melekang, memaro, mema- 


56 belai * belangkin 


ruh, membagi, membatas, membedah, 
membedel, membelek, membuka, meme- 
cah(kan), memisahkan, memotong, me- 
mutus, menarah, mencabik, mencekah, 
menceraikan, menembus, menganga, 
mengantarai, menggelotak, menggores, 
mengiris, mengoyak, menguak, mengu- 
pas, menyayat, menyerkah, menyerpih, 
menyiah, menyibak, menyigar, menyobek, 
menyuak, meracik, merajang, meretas, 
merobek; 
pembelahan n pembagian, pemecahan, 
pemisahan, penguraian; 
belahan n bagian, cuilan, kepingan, kerat- 
an, paruhan, pecahan, penggalan, potong- 
an, rangup, serpihan, sibiran; 2 bengkah- 
an, celah, rekahan, retakan; 
terbelah v terbagi, terpecah, terpisah; 
menyebelah v balik gagang, membelot, 
memihak, menyeberang; 
menyebelahi v membela, memenangkan, 
memihak, pro (cak) 
menyebelahkan v meminggirkan, mengi- 
rikan, menyampingkan, menyingkirkan, 
menyisikan, menyisihkan; 
bersebelahan v berdampingan, berdekat- 
an, berendeng, berhampiran, beriringan, 
bersampingan, bersandingan, bersisi- 
sisian; 
sebelah n 1 satu arah, satu pihak, satu sisi, 
searah, sebagian, separo (cak), separuh, 
seperdua, sepihak, sepotong, sesisi, se- 
tengah; 2 pasangan, satu (dari sepasang); 
3 bagian, paksa, pihak, samping, sayap, 
sisi; 4 arah, jurusan; 

belai n bujuk, cumbu, elus, gosokan, pujuk, 
sa-puan, sekaan, urutan, usap; 
membelai v membarut-barut, mengelus, 
mengusap, menyapu; 
membelai-belai v mengelus-elus, meng- 
usap-usap, meraba-raba, merayau, 
belaian n bujukan, elusan, usapan 

belaka adv cuma, hanya, melulu, saja, sama 
sekali, sekadar, seluruhnya, semata-mata, 
semuanya 

belakang 11 buntut, buritan, dapur, di balik, 
kamar kecil (WC), papar, punggung, 
pungkur; 2 kelak, kemudian, nanti, 
ant depan 
- layar ki diam-diam, rahasia, 


belakang-membelakangi v bertemu bela- 
kang, bertemu punggung: 
membelakangi v 1 memantati, memung- 
gungi; 2 membenamkan, membiarkan, 
memetieskan, mendeponir, mendiamkan, 
menelantarkan, mengabaikan, mengenda- 
pkan, menggantungkan, menggerawat- 
kan, mengubrakan, meninggalkan, 
membelakangkan v meninggalkan, me- 
ngenyampingkan, 
ant mengutamakan 
belakangan 1 n akhirnya, buntutnya, ke- 
sudahannya; 2 a baru-baru ini, belum la- 
ma, 3 v kemudian, menyusul 
terbelakang a 1 beruju, bontot, buncit, 
bungsu, buntut, terakhir, termuda, 2 pri- 
mitif, sederhana, tertinggal, 3 aktual, ha- 
ngat, mutakhir, terbaru, 4 lambat, lemah, 
idiot, imbesil, sementung, tunagrahita, 
ant terdepan 

belalai n hidung, jungur 

belalak a lebar, terbuka: 
membelalak v membelalang, membeliak, 
membuka mata, membuntang, memelo- 
tot, mencelang, mendelik, mengucil, men- 
jegil, menyalang, nanap 

belam, membelam v melantak, memadat- 
kan, memampatkan, memasukkan, mem- 
benamkan, memejalkan, memerosokkan, 
mencekoki, menetalkan, mengasak, me- 
ngendal, menjejalkan, menurukkan, 
menutup, menyempal, menyumbat, me- 
nyumpatkan, menyusupkan, merapatkan 

belandong n orang utas, penebang kayu 

belandung n belatuk, pelatuk 

belang n 1 belak, bercak, bintik, burik, co- 
reng, garis-garis, habluk, jalur-jalur, ko- 
reng, loreng, lurik, noda, noktah, panto, 
pelang, telang, telau; 2 ki aib, borok, 
cacat, cela, fadihat, keburukan, kejelekan, 
kekurangan, tembelang 
belang-belang a bertelang-telang, poleng- 
poleng 

belanga n bajan, dandang, jambangan, ka- 
wah, kuali, pasu, periuk, rawah, wajan 

belangah, terlangah v menganga, ternga- 
ngah, terbuka 

belangkas n bayung, bedama, bendo, gedu- 
bang, golok, kelewang, mimi, parang 

belangkin n aspal, pek (cak), ter 


belanja 1 n biaya, ongkos, 2 n bayaran, gaji, 
honorarium, upah, 3 v cak berbelanja, 
berbelanja v membeli-beli; 
membelanjai v membiayai, menaja, men- 
cukongi, mengongkosi, mensponsori 

belantara a banglas, besar, hana, lapang, 
lawas, lebar, lega, luas, mega, raya, selesa, 
super 

belas n belas kasihan, iba, kasih, patos, sim- 
pati, syafakat, welas 

belasting 1 bea, cukai, pajak 

belasungkawa n duka cita, kabung, sedih 
hati, sungkawa, 
berbelasungkawa v berduka cita, ber- 
kabung, bersedih hati, bersungkawa, ber- 
takziah, melayat 

belat n bidai, kerai, tirai 

belat-belit v berbelit-belit, berbelok-belok, 
berbolak-balik, berdalih, berkelak-kelok, 
berkilah, berputar balik, berputar lidah, 
berputar-putar 

belati n badik, bayonet, belada, beladu, be- 
lebat, bendo, cenangkas, cundrik, golok, 
kelewang, kerambit, keris, kujang, la- 
mang, mandau, parang, pedang, pisau, 
rencong, samurai, sangkur 

belatik n belatuk, gelatik 

belatung n bernga, ulat 

belau n cak biru 
kebelauan a kebiru-biruan 

belebas n bilah, jidar, mistar, penggaris, 
- tenun belera, beligat 

beleid n kebijakan, peraturan, cara, langkah, 
tahap 

Ibelek n belekan (cak), ketimbis, rebek, tahi 
mata, timbil, trakom, trakoma 

"belek, membelek v melihat, membidik, me- 
merhatikan, menatap, mengamati, meng- 
awasi, mengincar 

belendung a bayak, belenting, bengkok, 
benjol, besar, buntal, busung, gembul, 
gembung, gemuk, gendut, kembung, 
melembung, tambun; 
membelendung v melembung, membe- 
lenting, membengkak, membesar, mem- 
busung, mengembung, menggelembung 

belenggu n 1 argari, borgol, gari, kokong, 
pasung, pengikat, rantai, sengkang, seng- 
kela, tali, telikung; 2 ikatan, kungkungan, 
kurungan, rantai; 


belanja * beliak 57 


membelenggu v memasung, membatasi, 
memborgol, memeram, memingit, mene- 
likung, mengandam, mengekang, meng- 
gari, menghambat, mengikat, mengung- 
kung, mengurung, menyekap, menyekat, 
menyengkang, menyengkela, menye- 
rimpang, merantai; 
ant melepaskan 
pembelengguan 1 pemasungan, pembor- 
golan, pengekangan, pengikatan 
ant pembebasan 
terbelenggu v terjebak, terkekang, ter- 
kungkung, terkurung, terpasung, terpen- 
jara, terperangkap, tersekap; 
ant terlepas 

belenting a bengkak, besar, gembung, kem- 
bung, 
membelenting v melembung, membelen- 
dung, membengkak, membesar, mengem- 
bung, menggelembung, menggembung 

belerang n sulfur, welirang; 
- bang arsenikum, berangan, racun tikus, 
warangan, zirnikh 

beleter a banyak bicara, banyak cakap, ba- 
nyak mulut, banyak omong, bawel, 
belai, belu-belai, calak, canggih, celomes, 
celopar, cere-wet, ceriwis, comel, gapil 
mulut, gelatak, mulut gapil, mulut gatal, 
mulut rambang, nyenyeh, nyinyir, ringan 
lidah 
ant pendiam 

beli v bayar, belanja, borong, kulak, 
membeli v berbelanja, membayar, mem- 
borong, mengulak, memesan, mengambil, 
mengecer, mengeteng, menukar, merun- 
cit, tebus: 
ant menjual 
pembeli n konsumen, pemesan 
ant penjual 

belia a anom, bocah, kecil, muda, remaja, ta- 
runa, junior, juvenil, yuwana 
ant renta 

beliak, membeliak v melotot, membelalak, 
membelalang, membuka (mata), mem- 
buntang, mencelang, mencelangap, men- 
delik, menjegil, menyalang, nanap, ter- 
buntang, 
membeliakkan v membelalakkan, mem- 
buntangkan, mendelikkan, menjegilkan, 
terbeliak v terbelalak, terbelalang, ter- 
buka, terbuntang, terjegil, ternanap 


58 belian ° belukut 


belian 1 bomoh, cenayang, dukun, malim, 
orang pintar, pawang, poyang, sengsai, 
sinse, suangi, syaman, tabib 

beliau pron dia, ia, sira 

belibis n angsa, bebek, belebas, itik, meli- 
wis 

beligo n kundur, labu besa 

beling n gelas, gerabah, kaca, keramik, kris- 
tal, pecah belah, porselen, tembereng, tem- 
bikar 

belingsat, belingsatan a gelagapan, gugup, 
kalang kabut, kebingungan, kelabakan, 
kelimpungan, kepompongan, kerepotan, 
panik, raba-rubu, salah tingkah, tergesa- 
gesa, tergopoh-gopoh, terkencar-kencar, 
tersara-bara 

belinjo n 1 melinjo, meninjau, 2 ki pelor, 
peluru, anak bedil, timah panas 

belit n balut, bebat, gelung, gulung, keliling, 
kelok, kelokan, keluk, liku, lilit, lingkar, 
pilin, salut, seluk, 
membelit v 1 melilit, melingkar, mema- 
lun, membalut, membarut, membebat, 
membungkus, mencerut, mengebat, meng- 
gelung, menggulung, mengikat, menya- 
lut, menyangkut, menyaur, menyilang, 
2 melibatkan, membabitkan, membawa- 
bawa, menyangkut-nyang-kutkan, mera- 
witkan; 
membelitkan v melilitkan, mempersalut- 
kan, mengalit, mengikatkan; 
terbelit v 1 tergulung, terikat, terlilit, ter- 
sangkut, tersaur, tersimbah; 2 terbabit, 
terbawa-bawa, tercemplung, terjerumus, 
terkancah, terkebat, terpalit, tersangkut, 
terseret; 
berbelit v berkait, berpaut, berpilin, ber- 
pulas, bersaur, bertaut; 
berbelitan v berpalun-palun, berpelukan, 
berpilin, berpiuh, berpulas, seluk-seme- 
luk; 
berbelit-belit 1 v berbelitan, berpiuh- 
piuh, berseluk, melilit-lilit, sulur bulur; 
2 v berbelok-belok, berkelok-kelok, ber- 
liku-liku; 3 a berjalinan, berjalin-jalin, ber- 
jerait, berkelindan, berselit-selit, bertali-tali, 
bertautan, kusut, rumit, ruwet; 
belitan n gulungan, ikatan, lilitan 

beliung n kapak 

belok v bengkok, beralih arah, berbelit, ber- 


belok, berbengkak-bengkok, berceleng- 
kak-celengkok, berganti arah, berkelok, 
berlekuk, berliku, berputar, berselekoh, 
berselit-selit, berseluk, melenceng, me- 
lengkung, memengkol, menikung, men- 
jelimpat, menyelimpang, menyimpang, 
ant lurus 
membelok v belengkok, berbelok, mem- 
bias, menyelekoh, 
membelokkan v 1 memalingkan, memu- 
tar, mengelokkan, menyesatkan, menyim- 
pangan, 2 ki memindahkan, mengalihkan, 
mengganti, mengubah, menukar, 
ant meluruskan 
pembelokan n deviasi, digresi, lanturan, 
pembiasan, penyimpangan, refraksi, 
ant pelurusan 
belokan n bengkokan, bundaran, kelokan, 
lekukan, lengkungan, pengkolan, putaran, 
siku, tikungan, 
berbelok-belok a berliku-liku, kelang- 
kelok 

belongsong n kelongsong, kerosong, selong- 
song 

belot, membelot v 1 balik gagang, berbalik 
arah, berpaling hati, berpaling tadah, 
bertualang, membalela, membangkang, 
mengkhianati, menyebelah, menyebe- 
rang, menyeleweng, menyimpang, mur- 
tad; 2 cak durhaka, murtad, ingkar; 
pembelot n desertir, pembangkang, pem- 
balela, pengkhianat, pendurhaka, penyele- 
weng, penipu, petualang; 
pembelotan n desersi, pengkhianatan 

belu-belaia bacar mulut, banyak bicara, banyak 
cakap, banyak mulut, banyak omong, 
bawel, beleter, calak, celomes, celopar 
(cak), ceriwis, gapil mulut, gelatak, lebar 
mulut, nyenyeh, nyinyir, ringan lidah 

'beludak n bedudak, dumung, kobra, sen- 
dok, tedung 

?beludak, membeludak v 1 meleber, mele- 
leh, melembak, melimpah, meluap, me- 
luber, membanjir, memenuhi, mengalir, 
mengembang, menghebat, menjadi-jadi, 
menyala-nyala, meruap, tumpah ruah; 
2 ki banyak sekali, sangat banyak 

belukar n samun, semak 

beluku n bajak, luku, tenggala 

belukut n bekatul, busi, lemukut, lukut, 
melukut, menir, temukut 


belulang n bawak, kapal, kulit keras, kulit 
kering, kulit mentah, kulit, risa, 
berbelulang v kapalan (cak) 

beluluk n 1 bungsil, mumbang, putik kela- 
pa, 2 aren, belolok, enau, kabung 

belus a licin, terlepas 

bembam v peram; 
membembam v memanaskan, memang- 
gang, mematangkan, membakar, meme- 
ram, menambus, menyembam; 

bena a 1 memesona, menarik, menawan; 
2 istimewa, luar biasa, penting, signifikan; 
3 acuh, peduli; 
membenakan v meladeni, melayani, 
membalas, membilang, memedulikan, 
memperhatikan, menanggapi, menaruh 
perhatian, mencamkan, mengacuhkan, 
menggubris, menghiraukan, mengindah- 
kan, menjawab; 
pembenaan n atensi, minat, pengindahan, 
perhatian 

benah, berbenah v beres-beres, berkemas- 
kemas, bersegeh, membenahi, 
membenahi v 1 membereskan, mem- 
perbaiki, mempercantik, memperindah, 
menata, mendandani, menertibkan, 
mengapikkan, mengatur, mengemasi, 
menghias, mengurus, menyegeh, me- 
nyiapkan, menyusun, merapikan, merias, 
2 membarui, membedaki, memermak 
(cak), memoles, memperbaiki, memugar, 
menyehatkan, merehabilitasi, meremaja- 
kan, merenovasi, merestorasi; 3 menanga- 
ni, menekel (cak), mengerjakan, meng- 
garap, menghandel (cak), mengurus, me- 
nyelesaikan, 
pembenahan n 1 penataan, penertiban, 
pengaturan, penyusunan, 2 pemugaran, 
perbaikan, rehabilitasi, renovasi, restorasi, 
3 penanganan, pengerjaan, penggarapan, 
penuntasan, penyelesaian 

benak n 1 akal, angan-angan, ingatan, isi 
kepala, kepala, khayalan, logika, otak, 
pikiran, rasio, 2 lemak tulang, sumsum, 
tulang hitam, 

benalu n parasit, pasilan, sakat 

benam, berbenam v1 berendam, berkubang; 
2 berkurung (diri), mendekam, menge- 
ram: 
membenam v masuk, menancap, meng- 
hunjam, menyelam, 


belulang * benar 59 


membenamkan v 1 melelepkan, mema- 
sukkan, membekukan, memendam, me- 
merosokkan, memurukkan, menanam- 
kan, menancapkan, mencantumkan, men- 
celupkan, mencemplungkan, menekan, 
menelungkupkan, menenggelamkan, 
menghunjamkan, menikamkan, menja- 
tuhkan, menjebloskan, menjerembapkan, 
menjunamkan, menusukkan, menyelam- 
kan, menyembamkan, menyurukkan, 
menyembunyikan, merendam; 2 ki mem- 
belakangi, membiarkan, memetieskan, 
mendeponir, mendiamkan, menelantar- 
kan, mengendapkan, 3 ki melupakan, me- 
nekan; 

terbenam v 1 jatuh, karam, kejeblos, ke- 
lelap, kerendam, masuk, tenggelam, ter- 
celup, terendam, tergenang, terjatuh, 
terjeblos, terjerembap, terjunam, terpen- 
dam, terperonyok, terperosok, terpuruk, 
tertanam; 2 ayun temayun, bergeser, 
bergulir, condong, melingsir, tergelincir, 
turun; 3 ki tersembunyi, tersuruk; 4 acap, 
ambles,terhunjam,terselam,tertancap;5ter- 
perosok, terpuruk, tersungkur; 6 beku, 
terlupakan 

ant terbit 


benang n kenur, lawai, lawe, lembar, lung- 


sin, makao, rayon, sutra, tali, untai, utas; 
-- raja bianglala, keluwung, pelangi, teja, 
ular mengiang; 


membenang v berkelanjutan, berkesinam- 
bungan, bersambung-sambung, kontinu, 
per-sisten, terus-menerus 


benar a 1 adil, akurat, betul, cocok, jujur, 


loyal, lurus hati, lurus, mustakim, pas, pasti, 
persis (cak), piawai, sadik, sah, sahih, sejati, 
sempurna, sepadan, sesuai, setia, sung- 
guh, tahkik, tepat, valid; 2 aci, asi, legal, 
resmi; 3 asli, ada, faktual, memang, nyata, 
real, sungguh-sungguh; 4 hak, imbang; 
5 amat, sangat; 6 etis, lugu, naif, polos; 

ant salah 

benar-benar adv amat, betul-betul, sege- 
nap hati, tekun, sepenuh hati, sangat, se- 
rius, sungguh-sungguh 

membenari v membujuk, memburas, 
menasihati; 

membenarkan v bersaksi, melegalkan, 


60 bendung * benara 


melegitimasikan, meluluskan, melurus- 
kan, memastikan, memberi, membetul- 
kan, membolehkan, memperbaiki, mem- 
perkenankan, menahkikan, menanggung, 
menegaskan, meneguhkan, menerima, 
mengabulkan, mengakui, mengamini, 
mengasese (cak), mengasi, mengesahkan, 
menghalalkan, mengiakan, mengijabkan, 
mengikrarkan, mengisbatkan, mengorek- 
si, menguatkan, mengukuhkan, menyem- 
purnakan, menyepakati, menyervis, me- 
nyesuaikan, menyetujui, menyungguh- 
kan, meralat, mereparasi, merestui, per- 
bolehkan, percaya; 
pembenaran n isbat, justifikasi, konfir- 
masi, legalisasi, legitimasi, penegasan, 
peneguhan, pengesahan, pengukuhan, 
penyungguhan, persetujuan, tasdik, testi- 
moni, validasi; 
sebenarnya adv aktual, faktual, kenyata- 
annya, memang, otentik, pada hakikatnya, 
padahal, real, sahaja, sawab, sebetulnya, 
sedianya, semestinya, senyatanya, sepa- 
tutnya, sesungguhnya, sudah barang 
tentu, sememangnya, walhasil; 
kebenaran n 1 bukti, fakta, hakikat, ke- 
absahan, keaslian, kejujuran, kelurusan 
hati, kenyataan, kesahan, kesahihan, va- 
liditas: 2 aktualitas, izin, kebetulan, ke- 
longgaran, konsesi, pembolehan, perkenan, 
permisi, persetujuan, realitas 

benara n benatu, binatu, dobi, penatu 

bencah n lumpur, paya, rawa, 
berbencah a becek, belok, berlumpur, ge- 
jah, jeblok (cak), lanau, lanyah, lecak 

bencana n 1 bahala, bahaya, bala, dahiat, ke- 
celakaan, kegagalan, kemalangan, ke- 
matian, kemudaratan, kenahasan, keru- 
gian, kesedihan, kesengsaraan, kesialan, 
kesusahan, ketewasan, mala, malapetaka, 
mara, marabahaya, musibah, petaka, tra- 
gedi; 2 gangguan, godaan, 
membencanai v memalak, mengganggu, 
menipu, menyusahkan 

bencana alam n murka alam, musibah, pe- 
taka 

benci a antipati, berang, berkesan, bingit, 
cemburu, dendam, dengki, dongkol, ge- 
mas, geram, gondok, gregetan, gusar, 
hasad, iri, jejap, jemu, jengkel, jijik, keki, 


kesal, khisit, mangkel, marah, masygul, 
mengandung hati, mengkal, muak, mual, 
pedar, pegal hati, redut, rongseng, salah 
hati, sebal, sengit, sentimen (cak), sirik, 
ant suka 
membenci v memusuhi, mencicik; 
ant menyukai 
kebencian nantipati, dendam, kecemburu- 
an, kedengkian, kegeraman, kehasadan, ke- 
irian, kejijikan, kekhisitan, kemuakan, kesi- 
rikan, kesumat, permusuhan, perseteruan 
ant kesukaan 

benda n 1 entitas, jasad, materi, objek, 
sesuatu, substansi, zat; 2 arta, aset, banda, 
harta, kekayaan, 3 barang: 
berbenda v berharta, kaya, 
kebendaan n badaniah, fisis, jasmaniah, 
materiil, ragawi 

bendahara n 1 bendaharawan, kasir, petu- 
gas keuangan, 2 mangkubumi, patih, per- 
dana menteri, wazir, 3 gajah, menteri, 
perbendaharaan n kekayaan, khazanah, 
gana, koleksi, 
~ kata glosari, kosakata, leksikon, voka- 
buler 

bendera n 1 kalimantang, liwa, panji-panji, 
tunggul, ular-ular, umbul-umbul, 2 alam, 
duaja, pataka, standar 

bendi n andong, cikar, delman, dokar, ge- 
robak, kereta kuda, pedati, sado 

'bendo n parang 

'bendo n destar, ketu udeng, saluk, teng- 
kuluk 

bendung n dam, pengembang: 
membendung v 1 membatasi, menahan, 
menambak, mencegah, menebat, me- 
ngalah, mengempang, menggalangi, 
menghalangi, menghambat, mengurung, 
menyekat, merintangi; 2 ki melarang, 
membancang, membantut, memintasi, 
menegah, menekan, meredam; 
pembendung n penahan, penebat, peng- 
hambat, penghenti, penyumbat 
pembendungan n penahan, penambang- 
kan, penebatan, pengempangan, peng- 
hambatan, penghentian, penyumbatan; 
bendungan n alahan, benteng, dam, gili- 
gili, pematang, tambak, tanggul, tebat, 
waduk; 
terbendung v bencat, macet, mampat, ter- 


bantut, terbebang, tergalang, terhalang, 
terhambat, terhenti, tersangkut, tersumbat, 
tertahan 

bengap a 1 bimbang; bengal, bising, budek, 
pekak, pengang; 2 gelagapan, gugup, 
patah lidah, terbata-bata, tergagap-gagap, 
terga-guk-gaguk, tergugu-gugu, terkosel- 
kosel, terpatah-patah, terputus-putus, ter- 
sendat-sendat 

bengawan n batang air, kali (besar), sungai, 
Wal 

‘benggol n benjol, bincul 

*benggol n 1 gobang; 2 cak benggolan 

bengis a aniaya, kejam 
membengisi v menganiaya, mengejami, 
menindas, menyiksa, menzalimi, mera- 
jam; 
kebengisan n angkara, kebiadaban, kebru- 
talan, kebuasan, keganasan, kekejaman, 
kezaliman, sadisme 

bengkak a babak belur, bakup, balut, ba- 
rah, basal, bedan, beliut, bengep, benggil, 
benggol, bengkil, bengul, benjol, benjut, 
bentol, besar, bintil, bintul, bisul, bokong, 
bon-col, bonggal, bonjol, buncit, bundas, 
dengkel, gembung, jendol, jendul, lasa, 
melembung, melendung, menyonyor, 
sembam, sembap, tembam, tonjol; 
membengkak v 1 membesar; 2 ki bertam- 
bah, meluas, membanyak, mengembang, 
mengembung, menggelembung, meng- 
gembung; 
pembengkakan n 1 basal, pembesaran; 
2 ki pertambahan 

bengkalai, membengkalaikan v membiar- 
kan,  mendamparkan, mengabaikan, 
mengacuhkan, meninggalkan, menyia- 
nyiakan 
ant memedulikan 
terbengkalai 1 a kandas, lumpuh, macet, 
mandek, menggantung, patah pucuk, 
sebun, telantar, terabai, terabaikan, ter- 
bangai, terbangkang, terbantut, terbeng- 
kelai, terbiarkan, terhantar, terhenti, ter- 
jerahak, terkatung-katung, terlalaikan, 
terlunta-lunta, terlupakan, tersendat, ter- 
sia-sia, tertahan, tertinggal, tertunda, 
2 v melamun, menyerana, tercengung, 
terdiam, termangu, termengung, terme- 
nung; 
ant terpelihara 


bengap * benih 61 


bengkang-bengkok a bengat-bengut, ber- 
keluk-keluk, meliuk-liuk 

bengkarak n kerangka, tulang belulang 

bengkarung n cecak tanah, kadal 

bengkel n 1 pabrik; 2 atelir, padepokan, 
sanggar, studio 

bengkok a1 belengkok, beliut, belok, beng- 
kol, bengkung, benyot, berkelok, berke- 
luk, berlekuk, biang biut, bongkok, bung- 
kuk, cengkok, cengkol, cengkong, geliang- 
geliut, genjang, incang-incut, incut, kelok, 
kencong, lantik, lekuk, lendut, lengkok, 
lengkung, lentur, liku, melendung, me- 
lendut, melengkung, melentik, mencong, 
mengsol, menjengkit, miring, patah, 
pencong, pengkar, pengkol, pengkor, 
peok, piat, pitut, piuh, pukah, ringkuk, 
ruit, serong, tekuk, timpang: 2 ki cerdik, 
curang, culas, kerang-keroh, keroh, lan- 
cung, lengit, licik, licin, 
ant lurus 
membengkok v 1 melengkung, melentur, 
mengeluk, merebeh; 2 berbelok, berubah 
arah, memengkol, menikung; 
membengkokkan v melekukkan, meleng- 
kungkan, membekuk, menekuk, menge- 
lukkan, mengencongkan, mengerotkan; 
ant meluruskan 
pembengkokan n pelengkungan, pembe- 
lokan, pembenyotan, pemiringan, penye- 
rongan 

bengkuang n besusu, lais, sengkuang 

bengkudu n mengkudu, pace 

bengkunang n kancil, mencek, napuh, pe- 
landuk 

bengkung n angkin, bebat perut, ikat ping- 
gang, kendit, korset, sabuk, setagen, 
setagi 

bengong, terbengong-bengong v melamun, 
melongo, tercenung, terdiam, teringa- 
inga, terlolong-lolong, termangu, terme- 
ngung, termenung 

bengot a benyot, berong, erot, genyot, men- 
cong, mengsol, merot, miring, pencong, 
perot, pesong 

benguk a duka, galabah, gobar hati, gundah, 
kusut muka, masygul, muram, murung, 
pilu, prihatin, samak, sedih, sedu, susah 
hati 

benih n 1 asal mula, baka, bakal, benur, bi- 


62 bening * bentrok 


bit, bija, biji, calon, janin, jauhar, nutfah, 
pokok, punca, redih, semaian, sumber; 
2 mani, manikam, semen, sperma; 3 akar, 
asal mula, awal, cikal bakal, induk, kausa, 
pangkal, pokok, sebab tampang; 4 asal, 
keturunan, zuriat; 
membenihkan v 1 membibitkan, mem- 
buahkan, menelurkan, menyemaikan, me- 
nyerbukkan; 2 menimbulkan, menyebab- 
kan; 
pembenihan n 1 fertilisasi, pembibitan, 
pembuahan, penyemaian, penyerbukan, 
2 persemaian 

bening a bersih, cerah, hening, jernih, men- 
jantang, putih, resik, semerawang, suci, 
telus, tembus cahaya, tembus pandang, 
tembus sinar, terang, transparan, 
ant keruh 
membeningkan v membersihkan, menjer- 
nihkan, menyucikan, menerangkan, 
ant mengaburkan 
kebeningan n kejernihan, kekilauan 
ant kekeruhan 

bensin n gasolin, minyak bumi, petrol 

bentak v hardik: 
membentak v bertengking, gusar, har- 
dik, maki, marah, melabrak, meleja, me- 
maki, memarahi, mencaci maki, mencaci, 
mencerca, mencuca, mencura, men- 
damprat, menembis, menengking, meng- 
gebos, menghamun, menghamuni, meng- 
hardik, mengumpat, menjerkah, menye- 
gak, menyembur (cak), menyemprot (ki), 
menyenggak, menyentak, menyergah, 
merampus, umpat, 
bentakan n dampratan, hardikan, makian, 
semburan (cak), semprotan, umpatan 

bentala n adam, ardi, buana, bumi, butala, 
dunia, globe, jagat, tanah 

bentang v 1 beber, buka, ceritakan, hampar, 
jelaskan, terangkan, uraikan, 2 kembang, 
kibar, papar, pentang, rentang, 
membentang v menghampar; 
membentangi v meliputi, menghampari, 
menutupi; 
membentangkan v 1 melebarkan, melu- 
ruskan, memampangkan, membabarkan, 
membeberkan, membuntangkan, me- 
mentangkan, menebarkan, menegangkan, 
mengedangkan, mengembangkan, meng- 


gelar, menghamparkan, mengulurkan, 
menjereng, menyimpirkan, meregangkan, 
merentangkan; 2 memaparkan, memba- 
yankan, mencuraikan, mengagak-agih- 
kan, mengelaborasikan, menggambar- 
kan, menguraikan, menjabarkan, menje- 
laskan, mensyarahkan, 
pembentangan n pembeberan, pengem- 
bangan, penggelaran, penghamparan, pe- 
mampangan, 
bentangan n ambal, babut, ciu, guderi, 
hamparan, kain, karpet, katifah, lampit, 
lapik, layar, matras, permadani, serampin, 
tikar, tilam: 
terbentang v terbabar, terbeber, tergelar, 
terhampar, terkembang, terlanjau, ter- 
pampang 

bentar, membentari v membegari, memu- 
tari, mengelilingi, mengitari 
berbentar v berbegar, berkisar, berkitar, 
memutar, 

benteng n 1 baluarti, baluwarti, bendung, 
dinding, galengan, gili-gili, kota, kubu, 
pagar, pematang, pertahanan, puri, sekat, 
tambak, tembok, 2 defensi, pembantar, 
penahan, penangkal, penangkis, perisai, 
perlindungan, proteksi, tameng, 
membentengi v melindungi, memagari, 
memfortifikasi, memperkokoh, memper- 
kuat, memperkukuh, mempertahankan, 
memperteguh, mendindingi, menebalkan, 
menjaga, menutupi 

bentrok 1 v berantem (cak), berbantah, berbe- 
da pendapat, berbenturan, berburuk, ber- 
cakar-cakaran, bercekak, bercekcok, ber- 
cekit, berdiam-diaman, berkelahi, ber- 
langgaran, berlawanan, bermusuhan, ber- 
sanggit, berselisih, bersengketa, berseteru, 
bertabrakan, bertelingkah, bertengkar, 
bertentangan, bertikai, bertumbukan, ri- 
but, 2 a antagonistis, kontradiktif, para- 
doksal; 3 v beradu, berdampak, ber- 
tubrukan, berlaga, 
membentrokkan v 1 membenturkan, me- 
nabrakkan, menarungkan, menubrukkan, 
menumbukkan, menyampukkan, 2 me- 
mecah belah, menceraiberaikan, mengadu 
domba, 
bentrokan n 1 tabrakan, tubrukan, tum- 
bukan, 2 ki antagonisme, cedera, friksi, 


konflik, konfrontasi, percekcokan, perge- 
sekan, permusuhan, perselisihan, per- 
tengkaran, pertentangan, pertikaian 

bentuk n aliran, bangun, cara, corak, for- 
masi, format, gaya, karakter, kerangka, 
konstruksi, motif, orde, paham, potong- 
an, rangka, raut, roman, rupa, sifat, sikap, 
sistem, sosok, struktur, susunan, tataan, 
tatanan, wajah, watak, wujud; 
-— tubuh perawakan, postur, raut badan, 
sosok, tokoh: 
membentuk v berkreasi, melatih, meleng- 
kungkan, membangun, membengkok- 
kan, membimbing, membina, membuat, 
memformat, menakhlikkan, menata, 
mencetak, mencipta, menciptakan, men- 
corakkan, mendirikan, mendoktrin, me- 
negakkan, menempa, mengacu, meng- 
adakan, mengajar, mengarahkan, meng- 
atur, mengelukkan, menggalang, meng- 
hias, mengikat, menjadikan, menjalin, 
menyelaraskan, menyesuaikan, menyu- 
sun, mereka cipta, merias, merupakan, 
mewujudkan, 
pembentukan n pembuatan, penciptaan, 
pendirian, penjadian, penyusunan, 
bentukan n bikinan, buatan: 
berbentuk 1 a berupa, berwujud, kasat 
mata, konkret, maujud, nyata, real, 2 v 
bercorak, bergaya, bermodel, berpotong- 
an; 
sebentuk n sama, sealiran, sebangun, se- 
buah, secorak, seimbang, sejenis, seka- 
rakter, selaras, selaur, semacam, semotif, 
sepadan, sepaham, sepotongan, seragam, 
serupa, setangkup, setara, sewarna, se- 
watak, sewujud, simetri; 

bentul n keladi, talas 

bentur v langgar, tabrak, 
membentur v kejedot (cak), melanggar, 
menabrak, menarung, mencium (cak), 
mengantuk, menubruk, menumbuk, me- 
nunjang, menyampuk, menyenggol, me- 
nyundak, menyundul, merebeh; 
membenturkan v membentrokkan, me- 
nabrakkan, menarungkan, menghantam- 
kan, menubrukkan, menumbukkan, me- 
nyampukkan, merejahkan; 
benturan n dampak, hantaman, tubrukan, 
tumbukan 


bentuk * berahi 63 


terbentur v beradu, teragung, terantuk, 
terbentus, terhalang, terhambat, terlang- 
gar, tersampuk, tersandung, tersentuh, 
tertabrak, tertahan, tertarung, tertegah, 
tertubruk, tertumbuk; 
berbenturan v beradu, berantem (cak), 
ber-antukan, berbantah, berbentrokan, 
bercekcok, berdampak, berkelahi, berlaga, 
berlanggaran, berlawanan, bermusuhan, 
bersabung, berselisih, bersentuhan, ber- 
singgungan, bersomplokan, bertabrakan, 
bertarung, bertelingkah, bertembung, 
bertengkar, bertentangan, bertikai, ber- 
tubrukan, bertumbukan; 

benuan alam, bentala, buana, bumi, daratan, 
dunia, kerajaan, kesultanan, kontinen, 
negara, negeri, tanah raya, tanah, tempat 

benyek a basah, becek, berair, berlumpur, 
bonyok, empuk, gembur, jembak, lem- 
bek, lembik, lembut, lenyah, lenyau, lodoh, 
lunak 

benyot a bengot, berong, erot, genjang, ge- 
nyot, incang-incut, mencong, mengot, 
mengsol, merot, miring, pencong, penyek, 
penyet, penyot, peok, peot, perot, pesong, 
peyot, serong 

beo n tiung 
membeo v membebek, mencontoh, me- 
neladan, mengekor, menguntit, meniru, 
menjiplak, menyerupai, latah, ikut-ikutan; 
pembeo n epigon, pembebek, pengekor, 
pengikut, peniru, penjiplak, plagiator 

berahi 1 a asmara, asyik masyuk, asyik, be- 
rangta, beranta, cinta, erotisme, seks, 
gemar, kama, kasih, kasmaran, libido, 
seksualitas, sensualitas, syahwat; 2 a 
gandrung, tercantol, terpaut, terpesona, 
terpikat; 
memberahikan 1 a erotis, hot (cak), panas, 
seksi, sensual, seronok; 2 v memikat, me- 
mukau, menarik, menggairahkan, meng- 
giurkan, mengikat, merangsang; 3 v 
menggandrungi, menyenangi, menyukai; 
keberahian n kegairahan, keinginan, ke- 
sensualitasan, kesukaan, kesyahwatan; 
memberaikan v 1 memberantakkan, 
membongkar-bangkir, memecah-belahkan, 
memecah-mecahkan, memisah-misahkan, 
memorak-porandakan, mencerai-berai- 
kan, menceraikan, mengacak-acak, me- 


64 berai * berantak 


ngacau-balaukan, mengacaukan, meng- 
aduk-aduk, mengalang-kabutkan, meng- 
awut-awut, mengelam-kabutkan, mengu- 
car-kacirkan, menyebarkan; 2 memba- 
barkan, me-nyiarkan, menyebarkan 

berai, berberaian a berpesai-pesai, cerai- 
berai, relai; 

beraja n bintang beralih, kelodan, panah api, 
tahi bintang 

berak cak 1 v beol (cak), buang air besar, 


bertambah (usia), 2 menginjak, mulai, 
ant datang 
keberangkatan n kepergian 
ant kedatangan 

berangsang n marah, 
memberangsangkan v memanas-manasi, 
membakar, memberanikan, menggalak- 
kan, menggarangkan, menghasut, me- 
ngompori, menusuk-nusuk, menyirapkan, 
meradangkan, 


buang hajat, buang-buang air, diare, 
disentri, eek (cak), ke belakang, kincit, 
menceret, mencirit, murus: 2 n cirit, feses, 
geladir, hajat, kotoran, tahi, tinja, 

- air bocor (ki), buang-buang air, diare, 
mencirit, mencret, murus: 


pemberangsang n pemakan bawang, pe- 
marah, pembawang, pemberang, peraba, 
pera-dang, perampang, perongos; 

ant penyabar 

berangsangan a bengkeng, bingas, darah 
tinggi, merongos, singkat sungu 


-- darah disentri, penyakit busat; 

terberak-berak v tercirit, terkincit memberangus v 1 memberongsong, me- 
berambang n bawang merah nyelongsongi, menyimpai mulut; 2 mem- 
beranda n anjung, peranginan, balkon, em- bredel 

per, geladeri, halaman, kelek-kelekan, berani a bagak, bahadur, bahaduri, dakar, 


berangus n selongsong; 


langkan, merak simpin, mezanin, peka- 
rangan, pelataran, pendapa, peron, selasar, 
sengkuap, serambi, tepas, teras, 

berandal n anak jalanan, anak nakal, ba- 
jingan, bandit, bergajulan, bergajul, cecu- 
nguk, congo, cungo, gali, pembajak, pen- 
copet, pencuri, pengacau, penjahat, pen- 
jambret, penjarah, penodong, penyamun, 
penyerobot, perampok, perisau, perom- 
pak, perusuh, preman (cak), 

berandalan a balik adab, bergajulan, du- 
gal, durjana, konyol (cak), kurang adab, 
kurang ajar, leler, risau, sembrono, slebor 
(cak), songong (cak), ugal-ugalan, urakan 
berang a marah, murka, 

memberangi v memarahi, mengajar, 
menggusari, mengomeli, 

pemberang 1 a bengkeng, berangsangan, 
darah tinggi, merongos, sempit hati, 
2 n pemakan bawang (ki), pembawang, 
pemberangsang, peraba, peradang, pe- 
rampang, perongos, 

Iberangan n arsenikum, belerang bang, 
racun tikus, warangan, zirnikh 

*berangan n anjing air, sero 

berangkat v 1 angkat kaki, beranjak, ber- 
gerak, berjalan, berlayar,bertolak, bertunda, 
enyah, lari, lepas landas, membawa diri, 
meninggalkan, menuju, pergi, terbang; 


gagah, jantan, kesatria, kosen, nekat, nyali 
besar, pelupuk mata, percaya diri, perkasa, 
perwira, satria, tabah, tegar, tetap hati; 

ant takut 

memberanikan v memberangsangkan, 
mengoja; 

pemberani a jantan, laki-laki, megak, pe- 
rewa; 

ant penakut 

keberanian n kegagahan, kejantanan, ke- 
perkasaan 


berantak, memberantakkan v 1 melerak, 


membongkar-bangkir, memorakporanda- 
kan, menceraiberaikan, mengacak-acak, 
mengacaukan, mengaduk-aduk, meng- 
awut-awut, menyerakkan; 2 membuyar- 
kan, menghancurkan, merusak 

ant merapikan 

berantakan a 1 acak-acakan, amburadul, 
awut-awutan, belepotan, berarakan, ber- 
ceceran, berhamburan, berpesai-pesai, 
berselerakan, bersepah, berserakan, ber- 
tebaran, bongkar-bangkir, bubar, buyar, 
centang-perenang, cerai-berai, colak- 
caling, compang-camping, kacau, kacau- 
balau, kalang-kabut, kapal pecah (ki), 
kelam-kabut, kelut-melut, keruntang- 
pukang, kibang-kibut, kisruh, kocar-kacir, 
kusut masai, kusut, lalu-lalang, malang- 


melintang, menyemak, morat-marit, 
porak-parik, porak-poranda, ricuh, 
rondah-randih, ropak-rapik, rusak, sem- 
rawut, serabutan, simpang-siur, terpisah- 
pisah, tersara-bara; 2 ambruk, benjut, 
bubar, buyar, gulung tikar, jatuh, kolaps 
(cak), pailit, pudar, remuk 
ant rapi 

berantas v basmi, binasakan, bunuh, ha- 
pus, hilangkan, lenyapkan, matikan, mus- 
nahkan, perangi, punahkan; 
memberantas v membasmi, membina- 
sakan, memusnahkan 

beras n bertih, biji-bijian, butir-butiran, ga- 
bah, melukut, menir, padi; 
-- cerah beras putih, beras sosoh; 
-- ketan pulut, sipulut; 

berat 1 n beban, bobot, muatan, sukatan, 
takaran, timbangan, ukuran; 2 a akut, 
biut, elusif, fatal, gawat, genting, hebat, 
keras, kritis, kronis, lajat, lasat, muskil, 
parah, payah, pelik, rumit, runyam, 
ruwet, sangat, serius, sukar, sulit, susah, 
teruk, selit-belit; 2 n kuat (dugaan); 3 v 
cenderung, condong, memihak; 4 a kuyu, 
layuh, luyu, membawat, meralip, redup, 
ruyup, sayu, suram; 
ant ringan 
-- ekor cak berat kaki, berat pinggul, berat 
siku, berat tangan, berat tulang, celih, 
culas, enggan, kelesa, malas, segan; 
-- hati 1 enggan, malas; 2 tidak sampai 
hati, tidak tega; 
-- kepala bambung, bego (cak), beloh, 
bodoh, bongak, debil, dogol, domot, do- 
ngok, dungu, goblok, lompong, pandir, 
sementung, tolol; 
pelo; 
-- sebelah imbal, pincang, timpang; 
memberati v 1 membebani, mengganduli, 
menggayuti; 2 menyulitkan, menyusah- 
kan, merepoti; 
memberatkan v 1 memojokkan, merugi- 
kan, merepotkan; 2 membebankan, me- 
nyerahkan; 3 mementingkan, memerlu- 
kan, memprioritaskan, mengedepankan, 
mengistimewakan, mengutamakan, me- 
nomorsatukan; 
ant meringankan 
pemberat n anting, bandul, beban; 


berantas » berhala 65 


keberatan 1 a cak terlalu berat; 2 v ber- 
keberatan; 3 n penentangan, penolakan, 
protes, keluhan, sesalan; 
berkeberatan v memprotes, menampik, 
menentang, menolak, mengeluh 

bercak n becak, belang, bintik, bopeng, flek, 
kotoran, kurik, loreng, noda, noktah, rin- 
tik, selekeh, telau, titik 

berdikari a bebas, independen, lepas, man- 
diri, merdeka 

beredel v berangus, cabut, tutup; 
memberedel v memberangus, membung- 
kam, mencabut, menutup 

berendeng adv berangkaian, berbaris, ber- 
dampingan, berderet-deret, berentetan, 
beriringan, berjejer-jejer, bersampingan, 
bersinambung, bersisi-sisian, berturut- 
turut, beruntun, berurutan, sambung- 
menyambung 

berengos n berewok, cambang, janggut, 
jenggot, kumis, misai, sungut 

berengsek a amburadul, bandel, bawel, ber- 
gajul, canggih, cerewet, comel, kacau, me- 
nyebalkan, resek (cak) 

beres a 1 apik, bagus, baik, berakhir, bersih, 
habis, kelar (cak), kemas, langsai, lunas, 
mulus, putus, rampung, rapi, segeh, sele- 
sai, sempurna, siap, simpan, teratur, ter- 
tata, tertib, tuntas; 2 impas, terbayar; 3 cak 
betul, normal, jalan, bekerja, berfungsi; 
beres-beres v berbenah, berkemas, berse- 
geh, bersiap-siap; 
membereskan v 1 membenahi, menata, 
menertibkan, mengatur, menyegehi, me- 
nyimpan, menyusun, merapikan; 2 me- 
mintasi, menangani, menanggulangi, me- 
nekel (cak), mengamankan, mengatasi, 
mengurus, menuntaskan, menyelesaikan, 
menyempurnakan, menyudahi, meram- 
pungkan; 3 cak membetulkan, memper- 
baiki, menyervis, mereparasi 

berewok n bereo, bewok, cambang, godek, 
ja-bang, janggut, jenggot, kumis, misai, 
sungut 

bergas a akas, cakap, campin, cepat, cergas, 
galir, gancang, gapah, gesit, jeraus, lang- 
kas, lincah, pantas, sebat, sigap, tangkas, 
terampil, trengginas 

berhala n fetis, kultus, pujaan, tagut; 
memberhalakan v memuja-muja, men- 


66 beri * berkah 


dewa-dewakan, mengagung-agungkan, 
mengultuskan 

beri, berikan v agihkan, alokasikan, antar- 
kan, bagikan, bantu, bayari, beritakan, 
biayai, bubuhkan, danai, distribusikan, 
dukung, haturkan, informasikan, izin- 
kan, kabarkan, kabulkan, kasihkan, 
kirimkan, layangkan, lepaskan, luluskan, 
modali, ongkosi, perbolehkan, perkenan- 
kan, sampaikan, sebarkan, sediakan, se- 
rahkan, silakan, sodorkan, sokong, sum- 
bang, ucapkan, utarakan; 

ant terima 

memberi v bersedekah, melepaskan, me- 
luluskan, memasok, membagi, memban- 
tu, membayari, membiayai, memodali, 
memperuntukkan, menaja, mendanai, 
menderma, mendistribusi, mendukung, 
mengagihkan, mengalokasikan, mengan- 
tarkan, mengasih, menghaturkan, mengi- 
rim, mengongkosi, mengulurkan, meno- 
long, mensponsori, mentraktir, menyam- 
paikan, menyebarkan, menyediakan, me- 
nyerahkan, menyodorkan, menyokong, 
menyubsidi, menyumbang; 

ant menerima 

memberikan v melepaskan, memasrah- 
kan, membagikan, mempersembahkan, 
menerimakan, mengagih, mengamalkan, 
menganjurkan, menganugerahkan, me- 
ngasihkan, mengasung, menghadiahkan, 
menghibahkan, mengikhlaskan, menu- 
runkan, menyampaikan, menyerahkan, 
menyodorkan, merelakan; 

“hati1 melantan, memanjakan, mengalem, 
mengempenak; 2 memberi angin, memberi 
harapan, memberi lampu hijau, memberi 
muka; 

~ sanksi menghukum, menyetrap; 
pemberi n donatur, sponsor, pengagih, 
penyumbang 

pemberian n 1 amal, anugerah, balasan, 
bantuan, berkah, bingkisan, bonus, cen- 
dera mata, dana, derma, donasi, do- 
rongan, fitrah, ganjaran, hadiah, hibah, 
imbalan, infak, kado, karunia, kiriman, 
kontribusi, mahar, mas kawin, pasokan, 
pembagian, pengiriman, persembahan, 
persen, pertolongan, sagu hati, sedekah, 
sokongan, subsidi, sumbangan, tip, upah, 


wakaf, 2 pelimpahan, pengalihan, penye- 
rahan 

beri-beri n filariasis, kaki gajah 

berida a 1 bertongkat sendok, berumur, 
gaek (cak), jompo, lanjut umur, lanjut 
usia, renta, sepuh, tua bangka, tua beng- 
kok, tua leler, tua lontok, tua renta, 
tua suntuk, uzur, wreda; 2 ki ahli, ber- 
pengalaman, cakap, campin, karatan, 
kawakan, lihai, mahir, pacak, pandai, 
piawai, pintar, terampil, ulung 

beringin n mendira, waringin 

berisik a bising, damat, gaduh, geger, ge- 
lumat, gempar, heboh, hiruk, hiruk-pikuk, 
huru-hara, ingar-bingar, onar, ramai, ri- 
but, riuh, riuh-rendah, rusuh; 

berita n buletin, cerita, deklarasi, info, 
informasi, kabar, kisah, maklumat, pem- 
beritahuan, pengumuman, siaran, uar- 
uar, ulasan pers, urit, urita, wara-wara, 
warita (cak), warta; 
memberitakan v 1 melansir, mempubli- 
kasikan, mengabarkan, mengkover, (cak) 
menyiarkan, mewartakan; 2 melaporkan, 
memberitahukan; 
pemberita n beritawan, insan pers, jur- 
nalis, juru berita, juru kabar, juru siar, 
juru warta, koresponden, kuli tinta (cak), 
nyamuk pers, pelapor, peliput, penyiar, 
pewara, reporter, responden, wartawan, 
wartawati; 
pemberitaan n pelaporan, peliputan, 
pemberitahuan, pengabaran, pewartaan, 
publisitas, reportase 

beri tahu, memberi tahu v 1 memperlihat- 
kan, menunjukkan, menyinggir; 2 mem- 
bilangi (cak), memfatwakan, menasihati, 
menegur, mengingatkan, menyelentik, 
menyentil, menyiangi kesalahan; 
memberitahukan v 1 melaporkan, me- 
maklumkan, memberitakan, memper- 
maklumkan, menakrifkan, mengabar- 
kan, menginformasikan, mengungkap- 
kan, mengutarakan, menyampaikan, me- 
nyatakan, mewartakan; 2 mengawamkan, 
mengumumkan, menyebarluaskan, me- 
nyerantakan, menyiarkan 

berkah n bantuan, berkat, hidayah, hidayat, 
inayat, karunia, kebahagiaan, kurnia, 
pangestu, pertolongan, rahmat, tuah 
ant musibah 


berkas n 1 arsip, belembang, bendel, bondot, 
bundel, fail, folder, gabungan, gebung, 
ikatan, jilid, kelompok, kumpulan, su- 
sunan; 2 cercah, jaras; carik, slip; 
memberkas v membondot, menggabung, 
menggemal, mengikat, menyatukan, me- 
nyimpul, 
memberkaskan v menggabungkan, meng- 
ikatkan, menyatukan, menyimpulkan, 
ant menguraikan 
pemberkasan n penggabungan, pengikat- 
an, penyatuan, penyimpulan, 
ant penguraian 
terberkas v tergabung, terikat, tersampul, 
ant terurai 
seberkas n 1 seikat, sejambak, sejaras, se- 
kebat: 2 secercah 

berkat n berkah 
memberkati v menahbiskan, mengaru- 
niai, menyempenakan, menyucikan, me- 
rahmati: 
pemberkatan n pengudusan, penyucian, 
takdis 

berlian n permata 

bernas a 1 berisi, molek (cak), montok, pa- 
dat, penuh, pukal, sebu, sintal, subur, 2 ki 
berbobot, berkualitas, bermutu, bermakna, 
dalam, kaya, luas, signifikan, 

berondong, memberondong v 1 menem- 
baki; 2 ki mencecar, menghujani 

berongsang, memberongsang v marah- 
marah, membawang, membengis, mem- 
berangsang, mencak-mencak, meradang, 
naik darah, naik pitam 

berongsong, memberongsong v membera- 
ngus, menyelongsongi, menyimpai mulut 

berontak v meronta, melawan; 
memberontak v 1 berbalik muka, berkhi- 
anat, berpaling, berubah pikiran, kabur, 
lari, melawan, membalela, membelot, 
memusuhi, mendobrak, mendurhaka, 
menentang, mengacau, mengamuk, me- 
nyeleweng, menyimpang, meronta, ming- 
gat (cak): 2 membangkang, mendaga, 
mengangkat senjata, 
pemberontak n disiden, pelawan, pem- 
bangkang, pendurhaka, pengacau, pe- 
nyempal, perejah, 
pemberontakan n makar, perlawanan 

bersih a 1 bening, cemerlang, cerah, jernih, 


berkas * berudu 67 


jujur, khalis, kilap, kudus, lurus hati, 
mukhlis, murni, mustakim, putih, rapi, 
resik, safa, siang, suci, tahir, terang, 
terang, tulus, zakiah; 2 apik, ceria, cer- 
mat, ikhlas, neto, rela, resik, tuntas: 
3 apik, majelis, necis, rapi, 4 ceria, nir- 
mala, steril, suci, safi, sportif, tahrir, asli, 
orisinal, otentik, sejati, tulen, 5 cak amblas, 
habis, kikis, labas, licin, lindang, lingkap, 
ludes, putus, tandas, 
ant kotor: 
membersihkan v 1 berbenah, berkeramas, 
melangir, melicinkan, meluruskan, me- 
mandikan, membasuh, membeningkan, 
membesut, membuang, memotong, me- 
murnikan, memutihkan, menampi, me- 
napis, mencebok, mencuci, mencukur, 
mencungkil, menebang, menebas, mene- 
rangi, mengampelas, mengebas, menge- 
but, mengelap, mengepel, menggahar, 
menggerinjam, menggonyoh, menggosok, 
mengheningkan, mengilapkan, menguliti, 
mengupas, menjernihkan, mensterilkan, 
menyapu, menyaring, menyiangi, menyi- 
kat, menyisir, menyosoh, menyucihama- 
kan, menyucikan, menyugi, menyuling, 
merapah, meruang; melenyapkan, meli- 
pur, membasmi, memberantas, membi- 
nasakan, memerangi, memusnahkan, 
mencabut, mengeliminasi, mengeradikasi, 
menggempur, menggulung, menghan- 
curkan, menghapuskan, menghilangkan, 
mengikis, menumpas, 2 cak melalap, me- 
lantak, meludeskan, membabat, menan- 
daskan, menggasak, menghabiskan, me- 
nguras, 
ant mengotori 
pembersihan n 1 eliminasi, penghapusan, 
2 penjernihan, penyaringan, purifikasi, 
penggeledahan, penggerebekan, razia, 
pembersih n lap, pembasuh, penyuci, sa- 
bun, sikat 

bersin v bangkis, wahing 

bersit, membersitkan v melahirkan, me- 
munculkan, mengeluarkan, menimbul- 
kan; 
terbersit v muncul, tampak, terbias, ter- 
gambar, terpancar, terpantul, terpintas, 
tersembul, tersiar, timbul 

berudu n anak katak, cebong, gerundang, 
kecebong 


68 berujul * betah 


berujul n kejen, lanjam, mata bajak, mata 
tenggala, nayam, sungkal bajak 

beruntus n belang-belang, bentol, bintik- 
bintik, bintil, jendol, jendul, titik-titik, 
tonjolan, totol, tutul-tutul 

besar 1 a adi, agam, agung, akbar, banyak, 
berdus, boyas, buncit, buntal, dewasa, 
dominan, gadang, gede, gembung, ge- 
muk, gendut, hebat, hiper-, kabir, kapi- 
tal, kuat, lapang, lebar, longgar, luas, lu- 
hur, mahal, mega, mulia, muluk, raya, 
super, tegap, tinggi; 2 v tumbuh, ber- 
kembang; 
ant kecil 
-- cakap besar kecek, besar mulut, omong 
besar, pembual; besar kepala, sombong; 
-- kepala 1 balela, bengal, keras kepala; 
2 aga, agul, anggak, angkuh, arogan, 
bengah, besar cakap, besar kecek, besar 
mulut, bongak, bongkak, burakah, cong- 
kak, gaduk, jemawa, kacak, langguk, lan- 
tam, mengangkat diri, pongah, rangah, 
sombong, tinggi hati, uju; 
S; 
-- lengan berkuasa, berpengaruh, kuat; 
-- perut 1 buncit, gendut; 2 angkara, loba, 
serakah, tamak; 3 berbadan dua, berisi, 
bunting, duduk perut, hamil, membawa 
berat, mengandung, sarat; 
besar-besaran a megah, meriah; gencar, 
habis-habisan; 
membesar v 1 melabu, membelendung, 
membelenting, membengkak, membun- 
citt mengembung, menggelembung, 
menggembung; 2 bergaduk, menyom- 
bong; 3 megar, mekar, membengkar, me- 
ngembang, menguat, meriap, tumbuh; 
ant mengecil 
membesarkan v 1 memperbanyak, mem- 
perbesar, menambah, mengeraskan, me- 
ninggikan, menyaringkan; 2 memuliakan, 
mengagungkan; 
ant mengecilkan 
~ hati memberanikan, menenteramkan, 
menggembirakan hati, menyenangkan 
hati; 
membesar-besarkan v melebih-lebihkan, 
membubuhi, membumbui, memperamat, 
menambah-nambahi, mendramatisasi, 
mengada-ada, menggarami; 


pembesar n administrator, atasan, guber- 
nur, jenderal, kepala negara, kepala ne- 
geri, kepala, ketua, majikan, menteri, 
negarawan, orang besar, orang penting, 
pejabat, pemimpin, penasihat, penggede, 
penghulu, penguasa, perdana menteri, 
pesirah, presiden, raja, sesepuh, sultan, 
superior, tetua, tua-tua, 
pembesaran n pelebaran, pembengkakan, 
pengembangan, perluasan, pertambahan, 
kebesaran 1 n jalal, keagungan, keemas- 
an, kegemilangan, kehormatan, kejayaan, 
kekayaan, kekuasaan, keluhuran, keme- 
gahan, kemuliaan, ketinggian, syiar, 2 a cak 
belandung, kombor, komprang, longgar 

besar hati a bangga, gembira, 
berbesar hati v berbahagia, berbunga- 
bunga, bergembira, bergendang, berse- 
nang hati, bersuka cita, menari-nari, 
kebesar-hatian n kebanggaan, kemang- 
kakan 

beset a babak, balur, baret, barut, beret, 
calar, gores, jejas, lecet, ledes, lelas, parut, 
terkelupas, terkopek, terkubik, terkupas; 
membeset v mencaruk, mengeset, mengu- 
pas, menguliti, menyayat; 
terbeset v tergores, tergurat 

besi n ferum, logam, metal; 
-- berani besi sembrani, magnet; 
-- putih ayan, belek, kaleng, seng, timah 
sari; 
-- tua apkiran, bangka, (barang) bekas, 
kerdak, loakan, reruntuk, rombengan, ro- 
mong, rongsokan 

besing n desing, lesing, lesit; 
membesing v mencicik, mendesing, men- 
desis 

besok n akan datang, besok lusa, esok lusa, 
esok, kelak, lusa, nanti, tulat 

bestel n ekspedisi, pengiriman (barang), 
membestel v 1 memesan, membeli; 
2 mendatangkan; 
bestelan n kiriman, pesanan 

besut, membesut v 1 mengalai, meng- 
gahar, menggonyoh, menggosok, me- 
nyental; mem-bersihkan; 2 ki memoles, 
memperbaiki, mempercantik, memper- 
halus, memperindah, mendandani 

bet n pemukul bola pingpong 

betah a demen (cak), kerasan, kuat, sabar, se- 
nang, tabah, tahan, telaten 


betak-betak n betik-betik, biang keringat, 
biring peluh, ruam 

betapa adv alangkah, bagaimana pun, ba- 
gaimana, bagaimanapun juga, berapa, 
buatan, bukan main, bukan, lebih-lebih, 
meski, sungguh, 
betara n batara, dewa 

betari n batari, dewi 

betatas n ubi jalar 

beti-beti n bida, biti-biti, dayang, pelayan 

Ibetik n kates, keliki, pepaya 

"betik, terbetik v beredar, merebak, me- 
rewak, pecah, terbit, terdengar, terhambur, 
terkuak, tersebar, terselenting, terserak, 
tersiar, tertabur, tertebar 

betik-betik 1 betak-betak, biang keringat, 
biring peluh, ruam 

betina n awewe, bini, cewek, dayang, hawa, 
istri, perempuan, puan, putri, wadon, 
wanita 
ant jantan 

beton n batu, kerikil, pasir, semen 

betul a 1 sesungguhnya, sungguh, 2 cocok, 
piawai, sesuai, tepat, 3 absah, asli, bersih, 
orisinal, sejati, tulen, 4 pas, persis, tepat, 
5 cak beres, berfungsi, jalan, normal, 
ant salah 
betul-betul adv amat, banget (cak), benar- 
benar, kelewat (cak), sama sekali, sangat, 
sekali, sungguh-sungguh, terlalu, terlam- 
pau, 
membetulkan v 1 membereskan, memer- 
mak (cak), meminda, memperbaiki, men- 
dandani, mengedit, mengoreksi, menyer- 
vis, menyunting, meralat, mereparasi, 
merevisi, 2 membenarkan, mengasese, 
mengiyakan, menyetujui, 3 melencang- 
kan, meluruskan, mematut, mencocok- 
kan, menepatkan, menyamakan, menye- 
suaikan, merapikan, 
ant menyalahkan 
pembetulan n 1 perbaikan, reparasi, ser- 
vis; 2 koreksi, pindaan, ralat, revisi, 
betulan a cak benar, benaran (cak), real, 
sungguhan, 
berbetulan v 1 berbarengan, bersamaan, 
bertepatan, serempak, serentak, simultan, 
2 searah, sejalan, setujuan, 
kebetulan adv bertepatan, 
sebetulnya 1 a aktual, nyata, 2 adv se- 


betak-betak * biar 69 


benarnya, sedianya, sesungguhnya, tadi- 
nya 


bhayangkara n tamtama 
biadab a amoral, asusila, barbar, bengis, 


bergajul, brengsek, brutal (cak), buas, bu- 
ruk, buta hati, cabul, cendala, ceroboh, 
durjana, jahat, jendala, kasar, kejam, keji, 
kurang adat, kurang ajar, lalim, lancang, 
liar, lucah, nakal, papakerma, primitif, 
sadis, semena-mena, sewenang-wenang, 
tunasusila, ugal-ugalan, zalim, 

ant beradab 

kebiadaban n kebengisan, kebrutalan, 
kebuasan, keganasan, kekejaman, kekeji- 
an, kezaliman, sadisme 


biadi n cacing kerawit, cacing keremi 
biak v kembang, tumbuh, 


berbiak, membiak beranak bercucu, 
beranak pinak, beranak, bercabang, 
berganda, berjangkit, berkembang, ber- 
tambah, bertumbuh, bertunas, memba- 
nyak, menular, merebak, meriap; 
membiakkan v memijahkan, menang- 
karkan, mengembangbiakkan, merepro- 
duksi; 

pembiakan n reproduksi 


biang n 1 asal mula, babon, bibit, bos, inang, 


induk, indung, inti, kepala, pangkal, pati, 
pemimpin, pokok; 2 biang keladi, buaya; 
3 ekstrak, esens, konsentrat, sari; 4 akar, 
benih, pohon; 

-- keladi aktivis, arsitek, benggolan, biang 
kerok, dalang, dedengkot, gembong, in- 
duk bala, inisiator, motor, otak, pelopor, 
pemrakarsa, pencetus, pengambil inisiatif, 
penggagas, penggerak, pentolan (cak), 
tokoh: 

- keringat betak-betak, betik-betik, biring 
peluh, keringat buntet, ruam 


bianglala n benang raja, keluwung, pelangi, 


teja, ular mengiang, warna-warni 


biaperi n pedagang, saudagar 
biar p 1 kendati, meski; 2 cak agar, supaya, 


membiarkan v 1 melakukan, melepaskan, 
melupakan, membebaskan, membengka- 
laikan, memberikan, membolehkan, me- 
merdekakan, memperbolehkan, memper- 
kenalkan, menampik, mencuaikan, men- 
diamkan, menelantarkan, mengabaikan, 
mengekalkan, mengeloskan, mengikhlas- 


70 biara * Bibel 


kan, mengizinkan, meninggalkan, meno- 
lak, menoleransi, menumang, menyerah- 
kan, merelakan, 2 membelakangi, mem- 
benamkan, memetieskan, mengendapkan, 
menggantungkan (perkara), 
biarpun a kendatipun, meskipun, sung- 
guhpun, walaupun 

biara n asrama, bruderan, pertapaan, sus- 
teran, wihara 

biarawan n biksu, bruder, pertapa, rahib, 
romo 

biarawati n biksuni, pertapa (perempuan), 
suster 

bias n 1 anomali, belokan arah, deviasi, dis- 
torsi, pancaran, patahan, pencaran, pe- 
nyimpangan, refraksi, sebaran, simpang- 
an; 2 kecurigaan, praduga, prasangka, 
purbasangka, syak, 
membias v 1 berbelok, membelok, me- 
ngelok, menyelekoh; 2 ki melenceng, 
memihak, menyembir, menyimpang: 
terbias v terbelok, terdistorsi, terkelok: 
pembiasan n pembelokan, penyimpang- 
an, refraksi (cahaya, suara) 

biasa a 1 awam, banal, elementer, formal, 
gaib, jamak, kaprah, kebanyakan, ke- 
ring, konvensional, lasah, lasak, lazim, 
lugu, lumrah, naif, natural, normal, po- 
los, populer, prosais, reguler, rutin, sa- 
haja, sedang, sederhana, sewajarnya, 
simpel (cak), standar, stereotip, teradat, 
teratur, umum, 2 kebanyakan, preman, 
sipil, 3 cakap, lihai, luwes, mahir, pandai, 
piawai, terampil, terbiasa, terkondisi, 
4 kerap, rutin, sering, 
ant istimewa 
membiasakan v 1 belajar, melampas, me- 
lancarkan, melatih, memahirkan; 2 mela- 
zimkan, menggalibkan, mengistiadatkan, 
menjamakkan, 
pembiasaan n adaptasi, habituasi, penye- 
suaian; 
kebiasaan n 1 kegaliban, kelaziman, ke- 
rutinan, prevalensi, 2 adat budaya, etiket, 
institusi, istiadat, konvensi, kultur, leluri, 
rasam, tata cara, tradisi, sunah: 3 a tuman: 
biasanya a kebanyakan, lazimnya, rata- 
rata, umumnya 

biawak n beriang 

biaya n anggaran, bayaran, bea, beban, be- 


lanja, dana, imbalan, kos, ongkos, pe- 
ngeluaran, upah, 
— siluman tips, uang pelicin, uang sogok; 
membiayai v membantu, membayar, 
membelanjai, memodali, menaja, me- 
nanggung, mencukongi, mendanai, men- 
dukung, menggaji, mengongkosi, meng- 
upah, mengurus, menjamin, menolong, 
mensponsori, menyediakan, menyeleng- 
garakan, menyokong, menyubsidi 

Bibel n Alkitab, Injil 

bibi n 1 bulik, etek, mak kecil, mak cik, 
mak muda, tante; 2 abdi, bayu, bedinda, 
benduan, hamba, pelayan, pembantu 
rumah tangga, pesuruh, pramuwisma 

bibir n 1 bingkai, birai, gisik, lis, pigura, 
pinggir, rusuk, sembir, sisi, susur, tepi, 
tubir; 2 cak bacot, cakap, congor, lambe, 
perkataan, tuturan, ucapan 

bibit n 1 baka, bakal, benih, benur, bija, 
biji, calon, kader, kecambah, keturunan, 
punca, redih, semaian, tampang, tunas, 
2 akar, asal mula, awal, induk, kausa, 
pangkal, pokok, sebab, 3 kadet, kandidat, 
4 biang, ekstrak, esens, konsentrat, pati, 
sari; 
-- penyakit bakteri, basil, kuman, mikroba, 
patogen; 
membibit v mengipuk, menyemai; 
pembibitan n 1 pembenihan, pembuahan, 
penyemaian, 2 kaderisasi, pelatihan, pen- 
didikan, pengaderan 

bibliografi n daftar acuan, daftar rujukan, 
daftar bacaan, daftarpustaka, kepustakaan, 
literatur, pustaka acuan, referensi 

bibliotek n perpustakaan, ruang baca, ruang 
belajar, taman bacaan, taman pustaka 

bicara 1 n cakap, celotehan, kata, ocehan, 
omongan, perkataan, suara, tutur, ucap- 
an, ujaran, wicara, 2 n akal budi, penalaran, 
pikiran, rasio, 3 n cak pembicaraan, perun- 
dingan, 
membicarakan v 1 membahas, membin- 
cangkan, memburaskan, mempercakap- 
kan, memperkatakan, mendiskusikan, 
mengomongkan, mengulas, mengupas, 
mensyarahkan, menyebut, menyinggung: 
2 memperdebatkan, mempersoalkan, me- 
musyawarahkan, menawar, menegosiasi- 
kan, merembukkan, merundingkan, me- 
ributkan; 


pembicara n 1 juru bicara, sambungan 
lidah; 2 pemakalah, pembentang kertas 
kerja, penceramah, pensyarah, panelis, 
3 advokat, penasehat hukum, pengacara, 
pembicaraan n 1 ceramah, dialog, dis- 
kusi, muktamar, negosiasi, pembahasan, 
penjelasan, perbalahan, perbincangan, 
percakapan, percaturan, perdebatan, 
perembukan, perkataan, permufakatan, 
permusyawaratan, perundingan, rapat, 
seminar, sidang, simposium, transaksi, 
2 pemandangan, tinjauan, uraian 
berbicara v 1 berapat, berbahasa, ber- 
bincang, bercakap, berceramah, berce- 
rita, berdiskusi, berembuk, berkata, ber- 
kisah, bermufakat, bermusyawarah, ber- 
pidato, bersuara, bertutur, berucap, ber- 
ujar, berunding, mangap, mengobrol, 
mengomong, menguraikan, menjelaskan, 
merenjeng lidah; 2 berpendapat, bersi- 
kap: 3 bekerja, beraksi, bergerak, berja- 
lan, beroperasi, bertindak, 

bicokok n bingkatak, buaya katak, buaya 
kecil 

bida n 1 bidadari: 2 beti-beti, biti-biti, da- 
yang, pelayan 

bidadari n dewi, haur, peri 

bidah n dusta, kebohongan 

bidak n benteng, buah catur, gajah, kuda, 
laskar, menteri, permaisuri, piadah, pion, 
raja 

bidal n dedal, sarung jari, tudung jari 

bidan n dukun bayi, dukun beranak, para- 
medis, perawat, suster 

bidang n 1 aspek, bagian, dunia, faktor, 
jurusan, kelompok, permukaan, segi, sek- 
tor, sisi, sudut pandangan, tempat, 
2 lopak, petak, piring: 3 disiplin, keahli- 
an, lapangan, lingkungan, vak, 
bidang a datar, latar, lebar, papak, papar 

bidara n widara 
— laut bidara pahit, kebel; 

bidas, membidas v 1 membingkas, menjep- 
rat, terlontar: 2 berbalik, melantun, melen- 
ting, memantul, membal, mengambul, 
menganjal, mengantul, mengelanjar, me- 
ngenyal, menyembat; 3 melantas, men- 
dobrak, menembus, menempur, menero- 
bos, menyerang, menyerbu, menyerobot, 
meradak, merempuh, 4 membalas, me- 


bicokok * *biku 71 


nanggapi, menangkis, menimpali, men- 
jawab, merespons, 
bidasan n 1 balasan, jawaban, reaksi, res- 
pons, tangkisan; 2 gempuran, serangan, 
serbuan, terjangan 

bidik, membidik v 1 membega, memitar, 
menatar, menenok, mengacu, meng- 
arahkan, menghalakan, mengincar, me- 
nodongkan, menuju, menunjukkan, me- 
nyasar, 2 membelek, mengamati, meng- 
awasi, melihat: 
membidikkan v mengacung(kan), meng- 
arahkan, mengincarkan, menodongkan, 
menujukan, menyasarkan 

biduan n biduanita, pelagu, pendendang, 
penembang, penyanyi, pesinden, vokalis 

biduanda n abdi, budak pengiring, juak- 
juak, kundangan, punakawan 

bija n bakal, benih, bibit, biji, tampang 

bijak a 1 alim arif, arif, berakal, berbudi, 
bestari, bijaksana, budiman, cakap, cerdik, 
cermat, fasih, mahir, pandai, pintar, tajam 
pikiran, teliti; 2 calak, pandai bicara, pan- 
tas mulut, petah lidah, petes, 
kebijakan n 1 kearifan, kebijaksanaan, ke- 
cendekiaan, 2 garis haluan, khitah, plat- 
form, politik, prosedur, strategi 

bijaksana a arif, berakal, berbudi, berpa- 
ham, bestari, bijak, cakap, cermat, fasih, 
mahir, pandai, pintar, tajam pikiran, teliti 

bijan n sesam, wijen 

'Ibijinlisi buah, 2 bulir, butir, batu, 3 batang, 
buah, gelintir, gentel, potong, 
- kemaluan biji pelir, biji zakar, buah 
pelir, buah zakar, kelepir, testis, 
-- mata 1 bola mata, manik mata, pupil, 
2 ki belahan diri, belahan jiwa, buah hati, 
bunga hati, cahaya mata, emas tempawan, 
gacoan (cak), kekasih, kesayangan, pacar, 
tajuk mahkota, tali jiwa, tepian mata 

"biji n angka, kredit, kum, nilai, poin, skor, 
membiji v menilai 

bijih n batuan, pasir, tanah, 
- besi n emas hitam, pasir besi 

biksu n biarawan, biku, pendeta, pertapa, 
rahib 

Ibiku n biksu 

*biku n kelim, kili, pelipit, som, takik, wiru, 
berbiku-biku v bergerigi, berigi-rigi, 
berta-kik-takik 


72 bila bina 


bila p andaikan, andaikata, apabila, asalkan, 
bilamana, bilamasa, jika, kalau, kapan, 
ketika, manakala, masa, misalnya, pada 
waktu, saat, seandainya, sekiranya, se- 
misal, seumpama, sukat, waktu; 

bilal n modin, muazin 

bilamana 1 p pada saat; 2 pron bila, kapan 

bilang, berbilang 1 n beberapa, sejumlah; 2 
perhitungan, rekapitulasi; 
membilang v 1 membagi, menakrif, me- 
naksir, mencacah, mencongak, menduga, 
menghisab, menghitung, mengira, meni- 
lai, menjumlahkan, mereken; 2 meme- 
dulikan, memerhatikan, mengecamkan, 
mengacuhkan, menggubris, menghirau- 
kan, mengindahkan; 3 perdata, meladeni, 
melayani, membalas, menanggapi, men- 
jawab; 4 menubatkan, menujum, mera- 
malkan; 
pembilang n pembagi, pengali, penjum- 
lah, penyebut; 
pembilangan n penghitungan, penjum- 
lahan, pengiraan; 
bilangan n 1 angka, cacah, nomor, 2 go- 
longan, kategori, kaum, kelompok, ling- 
karan, 3 cak area, daerah, kawasan, ling- 
kungan, wilayah, 4 peruntungan, ramal- 
an, 5 garis hidup, kadar, kodrat, nasib, 
predestinasi, suratan, takdir, 
terbilang 1 v terhitung: 2 v tergolong, 
termasuk, 3 a berpangkat, terhormat, ter- 
kemuka, terpandang, tersebut, 
sebilang num tiap-tiap, setiap, 
sebilangan n sebanyak, sejumlah 

bilas v basuh, bersihkan, ciprat, cuci, gebyur, 
guyur, mandi, percik, semprot, siram, 
membilas v mengincah, mengirai, meng- 
guyur, menyiram, 
bilasan n basuhan, cucian 

biliar n bola sodok 

bilik n1 bidai, dinding, gedek, kerai, pagar, 
sekat, tadir, tembok, tepas; 2 barak, ge- 
ladak, kabin, kamar, kelas, kurungan, 
petak, ruang, sekatan, sel, sentong; 

bilingual n dua bahasa, dwibahasa 

bilur n bilai, calar, coreng, garit, gores, 
berbilur v berbilai, bercalar, bercoreng, 
bergarit, bergores, 

bilyet n 1 surat berharga, 2 karcis, kartu 

bimbang a bengap, bingung, buncah, cemas, 


curiga, empot-empotan (cak), galau, ga- 
mam, gelisah, gentar, goyah, kacau, 
khawatir, kusut, limbung, mendua hati, 
ragu-ragu, rambang, resah, risau, rusuh 
hati, rusuh pikiran, sangsi, selempang, 
susah hati, syak wasangka, syak, takut, 
terbata-bata, terkimbang-kimbang, terom- 
bang-ambing, was-was, 
membimbangkan v merisaukan, merung- 
singkan, mengkhawatirkan, mencuakkan, 
mencemaskan, merusuhkan: 
kebimbangan n 1 kecurigaan, keraguan, 
kesangsian; 2 kebingungan, kecemasan, 
kekhawatiran 

bimbing v 1 bimbit, tuntun; 2 asuh, didik, 
pimpin, 
berbimbingan v 1 bergandengan, berpe- 
gangan (tangan), 2 ki bekerja sama, ber- 
kolaborasi, tolong-menolong; 
membimbing v melantan, memandu, 
membentuk, memberi pelajaran, mem- 
bina, memedomani, memegang, memeli- 
hara, memelopori, memimbit, memim- 
pin, menasihati, menatar, menceramahi, 
mendidik, mendoktrin, mengajar, meng- 
arahkan, mengasuh, mengemong, meng- 
ampu, menggandeng, menggerakkan, 
menggiring, mengiringi, menjelaskan, 
menunjukkan, menuntun, merangkul, 
merintis: 
pembimbing n 1 dosen, guru besar, guru, 
instruktur, kepala, ketua, mentor, pelatih, 
pelopor, pemandu, pembina, pemimpin, 
penasihat, penatar, pendidik, pengajar, 
pengampu, pengarah, pengasuh, peng- 
gerak, penggiring, pengiring, penunjuk, 
penuntun, penyuluh, perangkul, perintis, 
profesor, tutor, widyaiswara, 2 orang tua, 
pengampu, wali, 
bimbingan n 1 panduan, pengarahan, pe- 
tunjuk, pimpinan, tuntunan, 2 edukasi, 
kursus, latihan, les, pelajaran, pendidikan, 
tuntunan, tutorial 

bina, membina v memajukan, membangun, 
membarukan, membentuk, membimbing, 
membuat, membudayakan, memperadab- 
kan, memperbaiki, memperkuat, memu- 
puk, menasihati, mencipta, mendirikan, 
menegakkan, mengarahkan, mengasuh, 
menggalang, menggerakkan, menjalin, 
menumbuhkan, menyelenggarakan, 


pembina n pengajar, pembimbing, pencip- 
ta, pengarah, pengasuh, penggalang, peng- 
gerak, penjalin, penyelenggara; 
binaan n arahan, asuhan, bentukan, bim- 
bingan, ciptaan, 
terbina v terbangun, terbentuk, terbim- 
bing, tercipta, terjadi, terjalin, terhasil, ter- 
pupuk, terwujud 

binal a 1 babil, bandel, bedegong, bengal, 
berandal, degil, jahat, kepala batu, keras 
kepala, liar, nakal, pembangkang; 2 gela- 
dak, jalang, jangla, lacur, panjang mata 

binar n cahaya, kirana, nur, pendar, sinar, 
berbinar-binar v bercahaya, berkelap- 
kelip, berkelip-kelip, berkilat, berkilauan, 
berkunang-kunang, berpendaran, berseri- 
seri, bersinar, cemerlang 

binasa a1 ambruk, ancai, bedah, bobol, bob- 
rok, habis, hancur lebur, hancur, hilang, 
jahanam, jatuh, jebol, kikis, langis, lebur, 
lenyap, luluh lantak, musnah, pecah, pu- 
nah, pupus, ranap, rapun, redam, rembas, 
remuk redam, roboh, rubuh, runtuh, ru- 
sak, sirna, tamat, tandas, tumpas, tumpur, 
2 mati, tak bernyawa, tewas, 
ant lestari 
membinasakan v 1 melenyapkan, mem- 
basmi, memberantas, membersihkan, me- 
merangi, memunahkan, memusnahkan, 
mengenyahkan, mengeradikasi, menggu- 
lung, mengikis, menumpas, 2 mematikan, 
membunuh, memutus, menewaskan, 
mencabut, menghabisi, menyudahi, 
pembinasaan n destruksi, pemusnahan, 
penghancuran, perusakan 

binatang n 1 dabat, fauna, hewan, satwa, 
kebinatangan n kefaunaan, kehewanan 

binatu n benara, benatu, dobi, penatu 

bincang v bicara, runding; 
membincangkan v membahas, membica- 
rakan, mempercakapkan, memusyawa- 
rahkan, menceritakan, mendiskusikan, 
menggunjingkan, merembukkan, meri- 
butkan, merundingkan, 
berbincang-bincang v beramah tamah, 
berandai-andai, berbual-bual, bercakap- 
cakap, bercengkerama, berdialog, berdis- 
kusi, berembuk, berlabun-labun, bermu- 
syawarah, beromong-omong, bertutur 
kata, mengobrol, 


binal * bingung 73 


perbincangan n dialog, diskusi, musya- 
warah, pembicaraan, percakapan, pe- 
rembukan, perundingan, rapat 

bindam a bedan, bengep, bonyok, memar 

bineka a beragam, beraneka macam, ber- 
aneka ragam, beraneka rupa, berbagai 
macam, berbagai ragam, berbagai rupa, 
berjenis-jenis, berlain-lainan, bermacam- 
macam, bermacam ragam, bermacam rupa, 
beroncet-roncet, bervariasi, heterogen, 
majemuk, plural, puspawarna, 
ant tunggal 
kebinekaan n diversitas, heterogenitas, 
keanekaragaman, keberbagaian, kemaje- 
mukan, keragaman, pluralitas, variabilitas 

bingkah n bongkah, briket, gumpalan, ketul, 
pukal 

bingkai n birai, gipsum (cak), lis, pigura, 
rangka, simpai (roda), 
membingkai v membirai, menyimpai, 
berbingkai v berbirai, berlingkar, berlis, 
berpigura, berangka, bersimpai 

bingkatak n bicokok, buaya katak, buaya 
kecil 

bingkis v kirim, 
membingkis v mengirimkan, menyampai- 
kan; 
bingkisan n 1 alang, donasi, hadiah, kado, 
pembagian, pemberian, peragih; 2 antaran, 
bestelan, bungkusan, kiriman, paket 

bingung a 1 buncah, gagap, gamam, ganar, 
gelagapan, gelisah, gugup, kalang-kabut, 
keder, kelesah, lopak-lapik, nanar, panik, 
salah tingkah, sano, tengak, terkencar- 
kencar; 2 berat otak, bimbang, buntu, 
galau, hilang akal, putus akal, tertumbuk 
akal, kacau, karut, keruh, kusut, pepet, 
ragu, rusuh, semak hati, senewen (cak), 
se-sat pusat, terbang pikiran, tersuntuk, 
tumpat, was-was; 3 bodoh, tolol, bertanya- 
tanya, heran; 
membingungkan v melinglungkan, me- 
mecahkan kepala, memusingkan, men- 
cemaskan, menggelisahkan, 
menggugupkan, me-nyemakkan, meragu, 
merusuhkan; 
kebingungan 1 a belingsatan, bingung, ke- 
labakan, kelimpungan, kepompongan; 2 n 
kebimbangan, kecemasan, kecurigaan, ke- 
gelisahan, kegugupan, kekhawatiran, ke- 
panikan, keraguan, keresahan, kesangsian 


74 bini * bisul 


bini n cak ibu, induk beras, istri, nyonya, , 
pedusi, perempuan, 

-- gahara istri sah, 

-- gelap cak gundik, istri piaraan, istri sim- 
panan, selir 

bintang n 1 kartika, 2 nasib, peruntungan, 
3 medali, medalion, tanda jasa, 4 asterik, 
5 tokoh: 

- beralih beraja, bintang gugur, kelodan, 
panah api, tahi bintang, 

- berasap bintang berekor, bintang sapu, 
komet, 

-- beredar planet, satelit, siarah, 

— lapangan adibintang, pemain andalan, 
- panggung adibintang, diva, primadona, 
sripanggung, 


naganya, rupa-rupanya, siapa tahu, tam- 
paknya, 

kebiasaan n daya, kapabilitas, kapasitas, 
keahlian, kebolehan, kecakapan, kelebih- 
an, kemahiran, kemampuan, kepandaian, 
kepiawaian, kesanggupan, keterampilan, 
kompetensi, kualifikasi, penguasaan, 
sebisa adv sedapat, semampu, sesanggup; 
sebisanya adv sedapatnya, sekuasanya, 
semampunya 


"bisa n racun; 


berbisa 1 v beracun; 2 v ki menjerumus- 
kan, menyesatkan, jahat; 3 a ki bengis, ber- 
sanding, cempala mulut, cencala, keras, 
ketus, lancang mulut, menduri, menusuk 
(ki), menyakitkan, menyembilu (ki), me- 


nyengat (ki), nyelekit (cak), pedas, sengit, 
tajam 
bisai 1 a bagus, elok; 2 n peraga, pesolek 
biseksual a hemafrodit 
bisik n kisik; 
bisik-bisik n desas-desus, kasak-kisik, 
kasak-kusuk; 
membisikkan v mengisikkan, merisikkan; 
bisikan n 1 kisikan; 2 alai-belai, bujukan, 
godaan, rayuan; 3 buah pikiran, gagasan, 


berbintang-bintang v berkunang-kunang, 
berpendar-pendar; 
perbintangan n 1 astronomi; 2 astrologi, 
pernujuman 
bintik n becak, bercak, burik, kurik, noktah, 
rintik, titik, tutul, vlek; 
berbintik-bintik a bercak-bercak, berku- 
rik-kurik, berintik-rintik, bertutul-tutul 
bintil n bentol, bintul, gelegata 


bintit n bintil 5 , Laga i 
: : ; ; ide, ilham, inspirasi, kata hati; 
biodata n curriculum vitae, keterangan, ri- an = 
: berbisik-bisik v berkusu-kusu, merisik 
wayat hidup 


bising a 1 berisik, damat, gaduh, gelumat, 
hingar-bingar, hiruk-pikuk, laguh-lagah, 
membatu roboh, membatu runtuh, ramai, 
ribut, riuh-rendah; 2 bengal, bengap, bu- 
dek, pekak, pengang; 
ant senyap 


biografi n memoar, profil, riwayat hidup 
bioskop n 1 film, gambar hidup, komidi 
gambar, 2 sinema 
birai n bingkai, lis, pigura, 
membirai v membingkai, menyimpai 
birama n ketukan, metrum membisingkan v membingarkan, meng- 


biri-biri n domba, gibas, kambing arab, gegerkan, menggemparkan, mengheboh- 
kambing kibas kan; 


birit, terbirit-birit v berjempalitan, berlari- 
an, bersiah, bertemperasan, bertempiar, 
kocar-kacir, lintang-pukang, mengaprit, 
pontang-panting, sungsang sumbal, tung- 
gang-langgang 

biro n 1 dinas, jawatan, kantor, maktab; 
2 bagian, departemen, divisi, seksi, unit; 
dapur; 3 agen 

birokrat n aparat, eksekutif, fungsionaris, tutup mulut; 
pejabat kebisuan n kesepian, kesenyapan, kesu- 

Ibisa adv becus (cak), cakap, dapat, kuasa, nyian 
larat, mampu, pandai, sanggup; ant kebisingan 
-- jadi barangkali, boleh jadi, kali (cak), keli- bisul n 1 abses, barah, bengkak, inas; 2 ki 
hatannya, mana tahu, mungkin, naga- borok, duri, onak, penarung, pengganggu 


kebisingan n bahana, kebingaran, kegem- 
paran, kehebohan, keributan, keriuhan 
ant kesenyapan 

bisnis n bidang usaha, usaha dagang 

bisu a gagu, kelu, tunawicara; 
membisu v berdiam diri, diam, mema- 
tung, membatu, membungkam, meng- 
gagu, menyengap, mogok bicara, pasif, 


bius, membius v melenakan, menghipnotis, 
meninabobokan, meluruhkan, meruntuh- 
kan; 
terbius v terhipnotis, terlalai, terlena, ter- 
lengah, terlupa 

bivak n barak, kamp, kemah, tenda 

blak-blakan a bermuka-muka, terang- 
terangan, terbuka, terus terang, jujur 

blangko 1 a kosong, polos; abstain; 2 n 
formulir, lembar isian, surat isian 

blaster n cak bastar, bunduk, indo, liplap, 
peranakan, turunan 

blok n 1 gulungan; 2 aliansi, asosiasi, fraksi, 
golongan, grup, kelompok, klik, koalisi, 
kombinasi, kubu, persatuan, persekutuan, 
pihak 

blokade n pengepungan, pengisolasian, pe- 
nutupan, 
memblokade v memojokkan, menge- 
pung, mengisolasi, mengungkung, me- 
ngurung, menjepit, menutup 

blokir, memblokir v membekukan, memu- 
tus, menahan, menghalangi, menghenti- 
kan, menutup, menyegel, menyetop 

blong a cak dol, los 

blus n baju, busana, pakaian 

bobol a 1 ambrol, bedah, hancur, jebol, 
kupak, meledos, pecah, rusak, tengkarap; 
2 buyar, tembus, 
membobol v 1 membobok, membongkar, 
memecahkan, mendobrak, mendongkel, 
menetas, mengencang, menghancurkan, 
mengupak, menjebol, merejang, meretas, 
merompak, merusak, 2 cak mencuri, 
mengambil, mengembat, menggondol, 
menjarah, menyikat, 
kebobolan n kecolongan, kecurian, kema- 
lingan 

bobot n 1 berat, timbangan, 2 ki jenis, kua- 
litas, mutu, nilai: 
berbobot v 1 (agak) berat, antep, berisi, 
padat, 2 ki berkualitas, bermutu, bernas, 
bernilai, dalam 

bobrok a bangpak, bapet, bejat, buruk, jebol, 
jelek, korup, kupak, mati, reyot, rombeng, 
rusak: 
kebobrokan n borok, kebejatan, keburuk- 
an, kebusukan, kehinaan, kejelekan, ke- 
mesuman, penyakit, dekadensi, deklinasi, 
deteriorasi, kemerosotan, kemunduran 


bius * bohong 75 


bocah n anak, awang, budak, bujang, bu- 
yung, entong, kanak-kanak, ujang, yuana, 
-— angon pengangon, penggembala, tukang 
angon 

bocor v 1 berlubang, merembes, tiris; 2 ber- 
burai (rahasia), terkuak, tersibak, ter- 
singkap, terungkap, 3 cak buang-buang air, 
mencret, murus; 4 cak datang bulan, haid, 
membawa bulan, menstruasi: 
membocorkan v 1 melubangi, membo- 
longi, mencoblos, mencocok, menusuk; 
2 ki membeberkan, membongkar, mem- 
buka, mendedahkan,  menelanjangi, 
mengekspos, menguak, mengungkapkan, 
menyibakkan, menyingkapkan; 
pembocoran 1 pembeberan, pembongkar- 
an, pendedahan 

bodi n cak 1 bentuk tubuh, sikap tubuh; 
2 perawakan, postur, potongan, raut ba- 
dan, sosok, tokoh 

bodoh a bahlul, bambung, bebal, bego, beloh, 
berat kepala, bingung, bloon (cak), bongak, 
bongkong, buta, debil, dogol, domot, do- 
ngok, dungu, goblok, idiot, imbesil, jahil, 
konyol, lemah, lompong, odoh, otak ayam, 
otak telur, otak udang, pandir, pendek akal, 
picik, pilon, plongah-plongoh, pongah, pu- 
sung, sementung, singkat akal, teledor, 
terbelakang, tolol, tongong; 


ant pandai 
membodohi v melibas, membekuk (cak), 
membohongi, membuayai, memperda- 


yai, memukau, mencurangi, mendustai, 
mengabui, mengakali, mengecoh, me- 
ngelabui, mengentuti, menghalusi, meng- 
helat, mengibuli, mengingusi, menipu, 
menokoh, menyengkilit, 
kebodohan n jahiliah, kebegoan, ke- 
dunguan, kegoblokan, ketidaktahuan, ke- 
tololan 
ant kepandaian 

bodong a bujal, membersil, tersembul 

bogel a bugil, telanjang, berpukas 

bogem mentah n cak ketupat bangkahulu, 
ketupat bengkulu, pukulan, tangan, tinju 

bogor n atap, aren, enau, kabung, kolang- 
kaling, mergat 

bohong a bongak, dengkul, dusta, kibul, 
ant jujur 
membohongi v melecun, melibas, mem- 


76 bokca * bondong 


bekuk (cak), memberaki, membodohi, 
membuayai, memperdayai, memukau, 
mencurangi, mendustai, mengabui, meng 
akali, mengecoh, mengelabui, mengen- 
tuti, menghalusi, menghelat, mengibuli, 
mengingusi, menipu, menokoh, menyemu, 
menyilap, merakut; 

pembohong n pembual, pendusta, pe- 
ngecoh, penipu, penyemu, penyilap; 
bohong-bohongan a akal-akalan (cak), 
ecek-ecek, gadungan, palsu, pura-pura, si- 
mulasi, tiruan; 

ant asli 

berbohong v begana-begini (cak), berdalih, 
berhelat, berkilah, berlik, berpura-pura, 
membohong, membual, mendusta, meng- 
ada-ada; 

kebohongan n dusta, kecurangan, kelan- 
cungan, kepura-puraan 

ant kejujuran 


beri, memperkenankan, menerima, me- 
ngabulkan, mengakui, mengakuri, meng- 
amini, mengasese (cak), mengasi, menge- 
sahkan, menghalalkan, mengijabkan, 
mengiyakan, mengizinkan, menyepakati, 
menyetujui, merestui; 
ant melarang 
kebolehan n kapabilitas, keahlian, keca- 
kapan, kemahiran, kepandaian, kepiawai- 
an, keterampilan, kompetensi; 
seboleh-bolehnya adv sedapat mungkin, 
sedapat-dapatnya 

boling n bola gelinding 

bolong a berlubang, bosor, sompong, ter- 
perohong; 
membolongi v melirik, melubangi, mem- 
obok, membobol, membocorkan, mencob- 
los, mencocok, menembusi, mengebor, 
menggali, menggerek, menggurdi, meng- 
incar, mengorek, menjara, menusuk, me- 


bokca n kantung bekal, uncang 

bokong n belakang, birit, pantat, pinggul; 
membokong v mencederai, menyerang 

bokser n petinju 

bola n bal; bohlam; 


rusakkan; 
bolongan n cak lubang, perohong 


bolos, membolos v absen, mangkir (cak) 


ant hadir 


-- dunia globe; 

-- kaki sepak bola; 

-- keranjang basket; 

-- lampu bohlam, lampu busur, lampu 
pijar, per; 

-- mata biji mata, manik mata, pupil; 

-- sodok biliar; 

bolak-balik 1 v berkelintaran, berseliwer- 
an, bersimpang-siur, hilir-mudik, keluar- 
masuk, kian ke mari, kolang-kaling, lalu 
lalang, lalu lintas, melangsir (cak), me- 
rayau, mondar-mandir, pulang balik, 
pulang-pergi, ulang-alik; 2 a timbal balik; 
3 a mencla-mencle, plintat-plintut; 
membolak-balikkan v  membeleng- 
beleng, menggelantang 

bolang-baling n baling-baling, propeler 
boleh v bisa, dapat; 

-- jadi barangkali, bisa jadi, kali (cak), keli- 
hatannya, mana tahu, mungkin, siapa 
tahu; 

kebolehjadian n kemungkinan, peluang, 
probabilitas, prospek; 

membolehkan v melegalkan, melegitima- 
sikan, meluluskan, membenarkan, mem- 


bolsak n kasur, pembaringan, ranjang, tem- 
pat tidur, tilam 

bom n peledak 

bombastis a berlebihan, heboh, luar biasa, 
muluk, seru (cak) 

bomoh n 1 belian, cenayang, dukun, para- 
normal, poyang, syaman; 2 malim, pa- 
wang 
berbomoh v berdukun, berpawang 

bon n nota; 
mengebon v mengutang, menyambut 

bonafide a jujur, kredibel, meyakinkan, 
mukhlis, mustakim, tepercaya 

boncel a katai, kerdil, kecil, mungil 
ant bongsor 

bonceng, membonceng v 1 mendompleng 
(cak), menebeng, menempel, menumpang, 
ikut, turut; 2 ki memanfaatkan, menung- 
gangi; 
memboncengkan v mendomplengkan, 
mengikutkan, menumpangkan; 
pembonceng n pendompleng, penebeng, 
pengikut, penumpang; 
boncengan n ikutan, sertaan, tebengan, 
tumpangan, turutan; 

bondong n kelompok, kumpulan; 


berbondong-bondong v beramai-ramai, 
berbanyak-banyak, berdedai-dedai, ber- 
duru, berduyun-duyun, berkusu-kusu 

boneka n anak-anakan, golek, popi (cak) 
membonekakan v ki memperalat, mem- 
pergunakan, mempermainkan 

bongak a aga, agul, anggak, angkuh, arogan, 
bengah, besar cakap, besar kecek, besar 
kepala, besar mulut, bongkak, burakah, 
congkak, gaduk, jemawa, kacak, langguk, 
lantam, pongah, rangah, sombong, tinggi 
hati, uju, 
membongak v bergaduk, berlagak, ber- 
megah, menggadang, menyombong, sok 

bonggol n 1 benjol, boncol, bonjol, jendul, 
kelasa, punuk, tonggong, tonjol; 2 caplak, 
daging tumbuh, gambol, ketuat, kutil, 
berbonggol v berbonjol, berbongkol, ber- 
kelesa, berpunuk 

bongkah n bingkah, briket, bungkal, bukur, 
gumpalan, pukal; 
sebongkah num segumpal, sepukal 

bongkak a aga, agul, anggak, angkuh, aro- 
gan, bengah, besar cakap, besar kepala, 
besar mulut, bongak, burakah, congkak, 
gaduk, jemawa, kacak, langguk, lantam, 
pongah, rangah, sombong, tinggi hati, uju 

bongkar v dobrak, rombak; 
membongkar v 1 menerbankan, meng- 
gusur, menghancurkan, merampak, me- 
robohkan, merombak, meruntuhkan, me- 
rusakkan; 2 menarik, mengangkat; 3 me- 
munggah, menurunkan; 4 membobok, 
membobol, memecahkan, mencongkel, 
mencungkil, mendobrak, mendongkel, 
menetas, mengacar, mengaduk-aduk, me- 
ngencang, menggeledah, menggeratak, 
menjebol, menyelongkar, merejang, me- 
rompak; 5 membeberkan, membocorkan, 
membuka, menelanjangi, mengungkap- 
kan, menyibakkan, menyingkapkan; 
membongkar-bongkar v membangkit- 
bangkit, menggugat, mengorek-ngorek, 
meng-ungkit-ungkit, mengutik-utik; 
pembongkaran n pembeberan, penghan- 
curan, pengungkapan, penyingkapan, pe- 
rombakan 
terbongkar v bocor, diketahui, terbuka, 
terburai, terdedah, tersingkap; 
bongkar-bangkir a acak-acakan, awut- 


boneka * borong 77 


awutan, berantakan, berarakan, berpesai- 
pesai, berserakan, cerai-berai, kacau- 
balau, kelut-melut, keruntang-pukang, 
kibang-kibut, kusut, lalu-lalang, morat- 
marit, porak-parik, porak-poranda, ropak- 
rapik, semrawut; 
membongkar-bangkir v memberantak- 
kan, memorakporandakan, menceraibe- 
raikan, mengacak-acak, mengacaukan, 
mengaduk-aduk, mengawut-awut 

bongkot n pangkal kayu, punggur, tonggak, 
tunggak, tunggul 

bongsor a bagur, jagur, longgor, tonggong 
ant boncel 

bontot a buncit, bungsu, buntut, ragil, ter- 
akhir, termuda 

bonus n 1 ekstra, hadiah, komisi, persen, 
premi; 2 adenda, inset, sisipan, suplemen, 
tambahan 

bonyok a1 benyek, busuk, empuk, kempuh, 
lembek, lenyet, lodoh, lotak, lunak, 
nyanyar, rusak; 2 babak belur, babak- 
bundas, bakup, balut, bedan, bengep, 
bengkak (muka), memar, sembap 

bopeng n 1 borek, burik, capuk; 2 a ki 
berbekas, berlubang-lubang, berparut- 
parut, rusak, tompel-tompel 

bopong, membopong v memanggul, mem- 
bawa, memompong, memondong, me- 
nanggung, mendukung, mengangkat, 
menggendong, menggotong, menjunjung 

bor n germit, gerudi, gurdi, incar, jara, ken- 
ceng, penebuk lubang, penggerai, peng- 
gerek; 
mengebor v menggurdi, mengincar, me- 
lubangi, membolongi, menggali 

bordir n kerawang, rekam, suji, sulam, te- 
kat; 
membordir v menekat, mengerawang, 
menyuji, menyulam, merekam; 
bordiran n kerawang, sujian, sulaman 

borgol n belenggu, gari 
memborgol v membelenggu 

borok n 1 buduk, koreng, kudis, tukak; 
2 ki aib, belang, bisul, cacat, cela, duri, 
fadihat, keburukan, kejelekan, kenistaan, 
onak, tembelang 

borong a sekalian, sekaligus; 
pemborong n 1 peraih, tengkulak; 2 ane- 
mer (cak), kontraktor 


78 boros ° bual 


boros a abur, buar, porah, royal, sokah; 
ant irit 
memboroskan {v membuang-buang, 
menghambur-hamburkan, mengumbar, 
pemboros n mubazir, 
ant pelit 
pemborosan n inefisiensi, penghambur- 
hamburan 
ant pengiritan 

bos n 1 atasan, kepala, majikan, master, pe- 
jabat, pembesar, pemimpin, superior, tau- 
ke, 2 bandar, cukong, pemodal, pemilik 
modal, pemilik uang 
ant anak buah 

bosan a jelak, jemu, jenuh, kesal, muak, pa- 
sai; 
membosankan a boyak, datar, kering, me- 
lelapkan, menjemukan, prosais; 
kebosanan 1 kejelakan, kejemuan, ke- 
jenuhan, kekesalan, kemuakan, kepasaian 

botak a dogol, gundul, plontos, sulah; 
membotakkan v mendogolkan, meng- 
gundulkan, memplontoskan; 
kebotakan n alopesia, kedogolan, kegun- 
dulan, kerontokan 

brengsek 1 p konyol, sontoloyo, 2 a bandel, 
nakal, rewel 

brevet n 1 diploma, ijazah, piagam, 2 akta, 
sertifikat 

brigade n bagian, divisi, satuan 

briket n bingkah, bongkah, gumpalan, ketul, 
pukal 

brilian a cemerlang (ki), cendekia, cerdas, 
cerdik, encer (ki), genial, genius, intelek, 
inteligen, lantip, pandai, pintar, ringan 
kepala, tajam (ki), terang akal 
ant bodoh 

broker n agen, blantik, calo, cengkau, dalal, 
makelar, perantara, pialang, talang, wakil 

bromocorah n bajingan, bakul, bandit, 
bangsat, cecunguk, durjana, jaharu, pen- 
coleng, penjahat, perewa, perisau, preman 
(cak), residivis 

brosur n edaran, folder, katalog, pamflet, 
prospektus, sebaran, selebaran, sirkuler 

brutal a cak 1 kasar, kurang ajar, sembrono, 
2 bengis, biadab (cak), buas, jahat, kejam, 
sadis: 
kebrutalan n 1 kekurangajaran, kesem- 
bronoan; 2 kebengisan, kebiadaban, ke- 


buasan, keganasan, kekejaman, kekejian, 
kezaliman, sadisme 

buah n 1 batu, biji, keping, potong; 2 ba- 
han, pokok; 3 akibat, buntut, dampak, efek, 
ekor, hasil, impak, konsekuensi, pengaruh, 
produk; 
-- bibir bahan pembicaraan, buah cakap, 
buah mulut, buah percakapan, buah tutur, 
gamit-gamitan, omongan; 
-- dada payudara, susu, tetek; 
-- hati 1 anak berkundang, anak emas, 
jan-tung hati, sibiran tulang, tempat hati, 
tepian mata; 2 belahan diri, belahan jiwa, 
biji mata, buah hati, bunga hati, cahaya 
mata, emas tempawan, gacoan (cak), ke- 
cintaan, kekasih, kesayangan, pacar, pu- 
jaan, tajuk mahkota, tali jiwa; 
- pikiran bisikan, gagasan, ide, ilham, ini- 
siatif, inspirasi, opini, pendapat, prakarsa, 
rintisan, 
membuahi v memacek, mengawini, men- 
jantani, menyerbuk, menyetubuhi; 
membuahkan v 1 melahirkan, menetas- 
kan, menghasilkan, mereproduksi; 2 ki 
melantarkan, membangkit, membuat, 
memicu, mencetuskan, mendatangkan, 
menerbitkan, mengakibatkan, mengun- 
dang, menimbulkan, menyebabkan, me- 
nyulut, 
pembuahan n fertilisasi, inseminasi, pem- 
benihan, pembibitan, penyemaian, pe- 
nyerbukan; 
berbuah v 1 berhasil, bertelur; 2 berakibat, 
berbuntut, berdampak 

buai n ayunan, lenggang; 
membuai v 1 mengalun, mengayun-ayun, 
menggayun, menimang; 2 berguncang, 
terbuncang; 3 ki melenakan, membius, 
menghanyutkan, merayu; 
buaian n 1 ayunan, dondang, sandungan; 
2 bandul; 
terbuai v 1 terayun; 2 ki terbius, terlena; 
berbuai v berayun, berendul, berenjut, 
bergoncang, bergoyang; 
berbuai-buai v ayun-temayun, berayun- 
ayun, bergoncang-goncang, bergoyang- 
goyang, berlenggang, beroleng-oleng; 

bual n cakap besar, cerita, isapan jempol, 
kecap, omong kosong, rapik, tahi angin 
(cak), 


membual v mengada-ada, mengecap, me- 
rapik, mereta-reta, 

membualkan v melagakkan, melantam- 
kan, membanggakan, membesar-besar- 
kan, memegahkan, mengagakan, me- 
nyombongkan; 

pembual n pembohong; 

bualan n igauan, isapan jempol, kecap, 
ocehan, omong kosong; 

berbual-bual v berandai-andai, berbeka, 
berbincang-bincang, bercakap-cakap, ber- 
cengkerama, berlabun-labun, berrmong- 
omong, bertutur kata, mengembur, meng- 
obrol; 

buana n adam, ardi, bentala, bumi, butala, 
dunia, globe, jagat, tanah 

buang v campakkan, keluarkan, lempar, 
lepaskan; 

ant pungut 

-- air 1 berak (cak), bertelur (cak), buang air 
besar, buang hajat; 2 berkemih, buang air 
kecil, kencing, pipis (cak); 

membuang v 1 melemparkan, melepas- 
kan, mencampakkan, mencelampakkan, 
mencopot, mendepak, mengapkir (cak), 
mengedrop, mengeluarkan, menggeser, 
meninggalkan, menyepuk, menyingkir- 
kan, menyisihkan; 2 melenyapkan, mem- 
berantas, membersihkan, mencoret, me- 
nebus, mengeliminasi, menghapuskan, 
menghilangkan; 3 memboroskan, menyia- 
nyiakan; 4 memencilkan, mengasingkan, 
menghukum, menginternir, mengisolasi, 
mengucilkan; 

ant memungut 

~ muka beralih muka, berpalis muka, 
melengos, memalingkan muka, memalis, 
membalikkan muka; 

~ nyawa mati, meninggal; 

~ sauh berlabuh, bersandar, bertambat, 
melego jangkar, merapat; 
membuang-buang v berhabis, menyia- 
nyiakan; 

pembuangan n pengasingan, pengucilan, 
penyingkiran 

buangan n 1 kotoran, reja-reja, sampah; 
2 tampikan, tolakan, tundungan, usiran, 
terbuang v tercampak, terdepak, tereli- 
minasi, tergusur, tersampingkan, tersing- 
kir, tersisih, tertendang, terusir, 


buana ° ‘buat 79 


terbuang-buang 1 v tersia-sia; 2 a mele- 
wah, mubazir 


buas a 1 angkara, galak, ganas, garang, liar, 


panas, 2 ki bengis, beringas, biadab (cak), 
brutal (cak), kejam, keji, papakerma, sadis, 
tebal hati (ki), zalim: 

ant jinak 

membuas v mengganas, 

kebuasan n kebengisan, kebiadaban, ke- 
ganasan, kekejaman, kekejian, kezaliman, 
sadisme 


"buat v 1 kerjakan, lakukan, bikin; 2 bagi, 


untuk, 

membuat v melahirkan, melaksanakan, 
melakukan, melancarkan, melangsung 
kan, melantarkan, memakai, membangun, 
membentuk, membikin, membina, mem- 
buahkan, memicu, mempersiapkan, mem- 
produksi, menata, mencetak, mencetus- 
kan, mencipta, mendatangkan, mendiri- 
kan, menempa, menerap, menerbitkan, 
mengadakan, mengakibatkan, menga- 
rang, mengatur, mengeluarkan, menger- 
jakan, menggarap, menggelar, menggu- 
bah, menggunakan, menghasilkan, meng- 
undang, menimbulkan, menjalankan, 
menyebabkan, menyelenggarakan, me- 
nyulut, menyusun, merakit, meran- 
cang, merealisasikan, mereka cipta, meru- 
pakan, mewujudkan, 

membuat-buat v membikin-bikin, meng- 
ada-ada, mengarang-ngarang; 

pembuat n kreator, pelaksana, pemben- 
tuk, pencipta, penggarap, penggubah, 
penghasil, penyelenggara, penyusun, pe- 
rakit, pereka cipta, produsen, 

pembuatan n pabrikasi, pembentukan, 
penciptaan, pengerjaan, penggarapan, 
penyusunan, produksi, 

buatan 11 ciptaan, desain, hasil, keluaran, 
kreasi, produk, rakitan, rekaan, 2 a arti- 
fisial, bikinan, imitasi, lancung, palsu, 
sintetis, tiruan, 

berbuat v melakukan, mengamalkan, me- 
ngerjakan, 

perbuatan n aksi, aktivitas, amal, gajak, 
gerak-gerik, kegiatan, kelakuan, kerja, 
kiprah, krida, langkah, pekerjaan, pera- 
ngai, peri, perilaku, polah, sepak-terjang, 
sikap, telatah, tindak tanduk, tindakan, 
tingkah laku, ulah, 


80 buat ° budi 


memperbuat v 1 membuat, mengerjakan; 
2 mempergerahkan, mempermainkan, 
memperolok, mempersendakan, mengo- 
midikan, menokoh 

*buat p cak bagi, bakal, untuk 

buaya n ki 1 bajul, 2 bergajul, penjahat, 
3 ahli, biang, pakar, penggemar, 
- darat cak don juan, kasanova, mata ke- 
ranjang, penggemar perempuan, perayu, 
membuayai v ki 1 membodohi, membo- 
hongi, memperdayai, memukau, men- 
curangi, mendustai, mengabui, meng- 
akali, mengecoh, mengelabui, mengha- 
lusi, menghelat, mengibuli, mengingusi, 
menipu, 2 melagak, melasikan, memper- 
takuti, menakut-nakuti, mengancam, 
menggaham, menggebah, menggertak, 
mengintimidasi 

bubar v 1 bercempera, bercerai-berai, ber- 
hamburan, berpencaran, bersurai, ber- 
temperasan, bertempiar, buyar, gagal, ja- 
tuh, kandas, mudarat, pudar, 2 berakhir, 
bercerai, berparak, berpisah, habis, patah, 
pecah, rusak, selesai, tamat, usai, 
ant bersatu 
membubarkan v 1 membuyarkan, men- 
ceraiberaikan, mengenyahkan, mengha- 
lau, mengusir, menyurai; 2 membatalkan, 
memutuskan, menamatkan, menggagal- 
kan, menghapuskan, menghentikan, me- 
niadakan, menutup, menyetop; 
ant menyatukan 
pembubaran n pembatalan, penghapus- 
an, peniadaan, penutupan 
ant penyatuan 

bubuh, membubuhkan v memasukkan, 
memberi, memuat, menambahkan, mena- 
ruh, mencantumkan, mencecahkan, me- 
nempatkan, menerakan, mengimbuhkan; 
membubuhi v 1 memberi, menambahi, 
mencampuri, mencecahkan, menerakan, 
menggauli, mengimbuhi, menokok; 2 ki 
melebih-lebihkan, | membesar-besarkan, 
membumbui, memperamat, menambah- 
nambahi, mendramatisasi, mengada-ada, 
menggarami, 
pembubuhan n peletakan, pemasangan, 
pemasukan, pemberian, penambahan, 
penaruhan, pencantuman, pengisian 

bubuk n 1 abuk, puder, serbuk, talek; 2 aci, 
pati, tepung, tapung, 


membubuk v melembutkan, melumat- 
kan, memipis, menepung, menggerus, 
menggiling, menghaluskan, menumbuk, 
menyerbuk 

bubung1 n bubungan, rabung, wuwungan, 
2 a luber, melimpah, meluap, membelu- 
dak, meruah: 
membubung v 1 melambung, melonjak, 
membubul, membumbung, memuncak, 
mencelat, mengambung, mengangkasa, 
mengatas, meninggi, meningkat, mera- 
bung, naik, 2 berasap, berkelun, berkepul, 
berpulun-pulun, membual, menabun, 
mendulang 

bubut v cabut; 
membubut v membantun, membedol, 
membetot, mencabut, mencopot 

budak n 1 abdi, bayu, benduan, hamba, jo- 
ngos, kacung, kawula, khadam, pelayan, 
pembantu, pesuruh, sahaya; 2 anak, bocah, 
bujang, buyung, entong, kanak-kanak, 
ujang; 3 agen (cak), antek, begundal, kaki 
tangan; 
ant 1 juragan, 2 dewasa 
memperbudak v memeras, mengeksploi- 
tasi, menindas 

budaya n 1 akal budi, pikiran, 2 adat, kebia- 
saan, rasam; 
membudayakan v melatih, memasyara- 
katkan, membiasakan, memopulerkan, 
memperadabkan, mengadatkan, meng- 
ajarkan, mentradisikan; 
pembudayaan n enkulturasi, iluminasi, 
pemberadaban, pencerahan, penyadaran, 
sivilisasi 
berbudaya v beradab, berbudi, terpelajar; 
kebudayaan n kultur, peradaban, tama- 
dun 

budayawan n bijak pandai, cendikiawan, 
cerdik pandai, intelektual, pemikir, pu- 
jangga, sastrawan, seniman 

budek a cak 1 bolot (cak), congek (cak), pekak, 
tekek, tuli, tunarungu; 2 bengal, bengap, bi- 
sing, pengang 

budi n 1 hati nurani, kata hati; 2 akhlak, sifat, 
tabiat, watak; 3 amal, kebaikan, perbuatan 
baik; 4 cara, daya upaya, ikhtiar, jalan 
usaha; 5 akal, daya pikir, mantik, otak, 
penalaran, pikiran, rasio; 
berbudi a adib, beradab, berakhlak, ber- 


moral, berpaham, bersusila, elegan, sopan, 
tahu adat, tahu etiket, terpelajar 

budi daya n pengusahaan, 
membudidayakan v memelihara, me- 
miara, menernakkan, mengembangbiak- 
kan, mengupayakan, mengusahakan, 
pembudidayaan n kultur, pengembang- 
biakan 

budi pekerti n adab, akhlak, etika, moral, 
perangai, susila, tabiat, watak 

budiman a berakal, berbudi, bijaksana, pu- 
tih hati 

buduk n 1 borok, koreng, kudis, tukak, 
2 abras, baras, kenohong, kusta, lepra, 
taiko 

bufet n kafe, kafetaria, kantin, kedai kopi, 
kedai makan, restoran, restorasi, warung 
kopi, warung makan 

bugar a afiat, cegak, enak, fit, segak, segar, 
sehat: 
ant lesu 
kebugaran n kesegaran, kesehatan 

bugil a berpukas, bogel, telanjang 

buhuk n beguk, bengok, gondok, gondong, 
struma 

buhul n ikatan, punding, simpul, 
- mati simpul mati, 
membuhul v mengikat, menyimpul 

buih n busa, gelembung, pelembungan, 
ruap, 
berbuih v berbusa, bergelembung, me- 
ruap 

bujal a1 bodong: 2 majal, tumpul 

bujang n 1 cowok (cak), jejaka, pemuda, 
perjaka, 2 abdi, bayu, benduan, hamba, 
jongos, kacung, pelayan, pembantu, pe- 
suruh, tambi: 3 anak, bocah, budak, bu- 
yung, entong, kanak-kanak, ujang; 4 balan, 
balu, janda, randa, 
bujangan n jomlo, wadat; 
membujang v 1 melajang, menyendiri, 
meranda; 2 menjongos 

bujuk n rayu; 
membujuk v 1 membeka, memburas, 
memelet, memengaruhi, memikat, men- 
cumbu, mendekati, mengambil hati, 
mengelon, menggumbuk, menjinaki, me- 
rayu, merumrum, melembuti; 2 mem- 
benari, menasihati; 3 mengajak, meng- 
anjurkan, menggelitik, menggugah, meng- 
imbau; 


budi daya ° buka 81 


bujukan n alai-belai, cumbu, iming-iming, 
rayuan; 

terbujuk v 1 terpengaruh; 2 terdorong, 
tergelitik, tergugah, termotivasi 


bujur n panjang; 


-- sangkar a empat persegi, kotak, petak; 
-- telur bulat panjang, bulat telur, eliptis, 
lonjong, oval; 

membujur v 1 memanjang, menghampar, 
menjulur; 2 terbujur; 

terbujur v terbaring, terbelingkang, ter- 
geletak, tergelimpang, tergelintang, ter- 
golek, terhantar, terjela, terjelapak, terjila, 
terkapai, terkapar, terlepa, terselampai 


buka v 1 sibak, singkap, ungkap; 3 aktif, 


bekerja, berpraktik; 

ant tutup 

membuka v 1 membocorkan, membong- 
kar, mendedahkan, menelanjangi, meng- 
ekspos, menguakkan, mengungkapkan, 
menyelak, menyibakkan, menyinggir, 
menyingkapkan, menyirapkan; 2 mele- 
paskan, melucuti, menanggalkan, men- 
copot; 3 membeberkan, membentangkan, 
mementangkan, mengembangkan, meng- 
gelar; 4 mengorak, mengurai, meretas; 
5 memelopori, memprakarsai, memulai, 
menganjuri, mengawali, menggagas, me- 
rintis; 6 memberi, menyediakan (kesem- 
patan); 7 melapangkan, mencerahi, me- 
nerangi; 8 melatis, membuat, mencetak, 
menerobos, meneroka, merambah, me- 
retas, merintis; 

ant menutup 

pembukaan n 1 awal, introduksi, muka- 
dimah, permulaan, prakata, preambul, 
prelude, prolog; 2 inaugurasi, peresmian; 
3 penebangan, penebasan, penerokaan, 
perintisan; 

ant penutupan 

terbuka v 1 celangak, celangap, mangap, 
melangah, melompong, melongo, men- 
delongop, menganga, terbabang, terbe- 
langah, tercingangah, tercongeh, terge- 
lohok, terkangkang, ternganga; 2 v ber- 
burai, terdedah, terekspos, terkuak, ter- 
sibak, tersingkap, tersirap, terungkap; 
3 a blak-blakan, frontal, gamblang, jelas, 
langsung, polos, telanjang, terang-terang- 
an, terus terang, transparan; 4 a bebas, 


82 bukan * bumiputra 


komunal, liberal, permisif, publik, radi- 
kal, toleran, umum; 5 a liabel, peka, rawan, 
rentan, reseptif, sensitif; 
ant tertutup 
keterbukaan n 1 kelangsungan, keteruste- 
rangan, transparansi; 2 toleransi; 

bukan adv enggak, lain, tak, tidak; 
ant ya 
bukan-bukan a mustahil, tidak-tidak; 
membukankan v memungkiri, menafi- 
kan, menegasikan, mengingkari, me- 
niadakan, menidakkan, menyangkal, me- 
nyanggah, menolak 
ant mengiakan 

bukit n busut, gundukan tanah, gunung, 
pongsu, 
membukit v membusut, menaik, menam- 
bah, menggunung, meninggi 

bukti n bahan, burhan, cena, ciri, data, fak- 
ta, informasi, kebenaran, kenyataan, ke- 
saksian, keterangan, masukan, nas, pe- 
tunjuk, tanda, 
membuktikan v 1 memperlihatkan, men- 
demonstrasikan, menunjukkan, meyakin- 
kan, 2 melihat, menyaksikan, 3 meman- 
du, memeriksa, memverifikasi, mencoba, 
mengecek, mengetes, menguji, menjajal, 
4 menandakan, menegaskan, menyatakan, 
pembuktian n justifikasi, konfirmasi, pe- 
mastian, pembenaran, penegasan, penge- 
sahan, validasi, verifikasi: 
terbukti v benar, pasti, sah, sahih 

Ibuku n bacaan, lektur, wacana, 
membukukan v 1 mencatat, mendaftar- 
kan, mendata, menginventarisasi, menu- 
liskan; 2 mempublikasikan, mencetak, 
menerbitkan, 3 ki memperoleh, mengukir, 
meraih, merebut 

"buku n 1 artikulasi, kunci, sendi, 2 lempeng- 
an, lipatan, ruas, sendi, tampang: 

bulai n albino, andan, balar, bule 

bulan n candra, kamar, rembulan: 

bulan-bulanan n alamat, bahan, incaran, 
korban, mangsa, objek, sasaran, target 

bulat a 1 bundar, 2 cukup, genap, integral, 
jangap, kafi, komplet, lengkap, menye- 
luruh, padu, penuh, sempurna, solid, ta- 
mam, tunggal, utuh, 
-- kata sehati, seia, seide, sepakat, 
membulatkan v melempengkan, mene- 


guhkan, menggenapkan, menyungguh- 
kan; 

kebulatan n integritas, kelengkapan, ke- 
paduan, kesatuan, keseluruhan, kesemes- 
taan, keutuhan, koherensi, totalitas 


bule a cak bulai 
buletin n 1 siaran kilat, warta singkat, 


2 jurnal 


bulu n 1 gombak, jambak, jambul, rambut, 


serabut, surai, 2 miang; 

- ayam kemoceng, pengebut; 
-- roma bulu halus, remang, 
- tangkis badminton; 


buluh n ampel, aur, awi, bambu, 


pembuluh n buluh-buluh, bumbung, cero- 
bong, pipa, salung api, saluran, teropong: 
— balik vena: 

— nadi arteri 


bulus n dari-dari, kura-kura, labi-labi, pi, 


tuntung 


bumbu n 1 bahan, ramuan, rempah-rem- 


pah, resep: 2 ki aksesori, bunga, embel- 
embel, komplemen, pelengkap, suplemen, 
tambahan: 

membumbui v 1 memberi bumbu: 2 ki 
melebih-lebihkan, | membesar-besarkan, 
membubuhi, memperamat, menambah- 
nambahi, mendramatisasi, mengada-ada, 
menggarami 


bumbung n atap, pondong, sengkuap, si- 


rap, sudung, tarup; 

membumbung v melambung, melonjak, 
membubung, membusung, mencelat, 
mengambung, mengepul, mengangkasa, 
meninggi, meningkat, merabung, naik 


*bumbung n 1 gerigik, perian, tabung bam- 


bu; 2 buluh, pembuluh, silinder, tabung 


bumi n 1 adam, alam, ardi, bentala, buana, 


butala, dunia, globe, jagat, planet, rat; 2 
darat, pertiwi, tanah; 

membumi 1 v mendarat, turun, 2 aki logis, 
mantiki, masuk akal, pragmatis, praktis, 
rasional, realistis, sensibel: 
mengebumikan v memakamkan, mena- 
nam, mengetanahkan, menguburkan, me- 
nyelamatkan, 

pengebumian n pemakaman, pengubur- 
an 


bumiputra n anak jati, anak negeri, asli, bibit 


buwit, penduduk asal, pribumi 
ant pendatang 


bunbunan n bubun, ubun-ubun 

buncah a berguncang, bingung, buntu, ga- 
lau, gelisah, hilang akal, kacau, kalang 
kabut, karut, kepompongan, kusut, ma- 
mang, rusuh, sano, selempang, senewen 
(cak), sesat pusat, tengak, tersuntuk 

buncit a 1 balut, bengkak, berdus, boyas, 
bulat, bundar, buntak, buntal, busung, 
gembrot, gembung, gendut, gosong, 
kembung, luncai, melembung, peredus, 
pusang, sembap, senak, tambun; 2 ber- 
badan dua, berisi, besar perut, bunting, 
duduk perut, hamil, mengandung; 
ant kempis 
membuncit v melabu, membesar, me- 
ngembung, menggembung, menggendut 
ant mengempis 

*buncit a beruju, bontot, bungsu, ragil, ter- 
akhir, terbelakang 
ant pertama 

bunda n emak, ibu, ibunda, indung, mama, 
mamak, mami, simbok, umi 
ant ayahanda 

bundar a bulat, buntak, buntar, melingkar, 
bundaran n 1 bulatan, lingkaran, 2 pu- 
taran 

*bundel n berkas, gepokan, ikatan 

*bundel n buhul, simpul 

Ibunga n 1 kembang, kesuma, kujarat, pus- 
pa, puspita, sari, sekar, 2 ki dekorasi, 
hiasan, ornamen, 3 ki perempuan cantik, 
primadona: 4 ki bumbu, embel-embel, 
komplemen, pelengkap, suplemen, tam- 
bahan: 
-- api cetusan, kilatan api, lelatu; 
- hati belahan diri, belahan jiwa, biji mata, 
buah hati, cahaya mata, emas tempawan, 
gacoan (cak), kekasih, kesayangan, 
mahkota hati, mahkota jiwa, pacar, tajuk 
mahkota, tali jiwa, tepian mata, 
- latar bunga raya, cabo, cocor merah, 
jobong, kupu-kupu malam, kutis, lanji, 
loki, lonte, moler, munci, nyamikan, pe- 
lacur, perempuan jalang, sundal, wanita 
tunasusila; 
-- tanah humus, kompos, pupuk hijau, 
soren, tanah daun; 
berbunga v berbuah, berkembang; 
berbunga-bunga v 1 berhiaskan; 2 ki ber- 
bahagia, bergembira, bergendang, berse- 
nang hati, bersuka cita, menari-nari 


bunbunan * buntang 83 


"bunga n anak uang, anakan, riba; 
membungakan v memutar, menaikkan, 
menernakkan (cak), menjalankan 

bungalo n anglung, peranginan, vila 

bungkal n 1 bongkah, gubal, gumpal; 2 anak 
timbangan, batu dacin, buah dacin 

bungkam v diam, sengap, tutup mulut; 
membungkam v1 berdiam diri, diam, me- 
matung, membatu, membisu, menggagu, 
mengunci mulut, menutup mulut, me- 
nyengap, terpaku, tutup mulut; 2 ki mem- 
berangus, membredel, menyumpal 

bungkuk a melengkung, tunggik, 
membungkuk v mengendap, menghor- 
mat, mengokol, menunduk, menunggik, 
menyeluduk, menyoja, merunduk, 
membungkuk-bungkuk v 1 menunduk- 
nunduk, merunduk-runduk, 2 ki menga- 
lah, merendah-rendah: 
membungkukkan v menundukkan, me- 
ringkukkan 

bungkus n 1 balut, basung, buntel, contong, 
lapis, pak, salut, sampul, saput, sarung, 
selaput, selongsong, slof, tungkus; 2 ki 
kedok, selimut: 
membungkus v 1 melapis, membalut, 
membuntel, mengemas, mengepak, me- 
nyalut, menyampul, menyaput, 2 ki me- 
mendam, menebeng, menutup-nutupi, 
menyembunyikan, menyimpan, meraha- 
siakan: 
membungkusi v melapisi, membaluti, 
mengemasi, menyaluti, menyampuli, me- 
nyarungi, menyelubungi, 
pembungkus n pelapis, pembalut, penya- 
lut, sampul, sarung: 
pembungkusan n pelapisan, pembalutan, 
penyalutan penyampulan, penyarungan, 
bungkusan n buntelan, kemasan, paket, 
berbungkus v berbalut, bersalut, bersam- 
pul, bersarung 

bungsil n beluluk, numbang, putik kelapa 

bungsu n beruju, bontot, penghabisan, ragil, 
terakhir, terbelakang, terkecil, termuda 

buntal a berdus, besar, boyas, buncit, bu- 
sung, gembung, gendut, kembung, pe- 
redus, pusang 

buntang, berbuntang v terbelalak, terbe- 
liak; 
membuntang v 1 melotot, membelalak, 


84 buntel * bursa 


membelalang, membeliak, 2 keluar, men- 
cagun, menjengul, menjungkar, meno- 
ngol, menonjol, menyembul, muncul, ter- 
pecul, timbul; 
membuntangkan v meluruskan, mem- 
bentangkan, menegangkan, mengedang- 
kan, meregangkan, merentangkan 

buntel v balut, bungkus; 
membuntel v membalut, membungkus, 
menyalut, mengemas, mengepak 

buntet a buntu, mati, pampat, pepet, ter- 
sumbat, tertutup 

bunting v berbadan dua, berisi, besar perut, 
buncit, duduk perut, gendut, hamil, mem- 
bawa berat, mengandung: 
membuntingi v menghamili, 
buntingan n fetus, janin, kandungan 

buntu a1 bencat, buntet, mati, pampat, pe- 
pet, sebu, terhalang, tersekat, tersumbat, 
tertutup: 2 ki bingung, gagap, gugup, hi- 
lang akal, putus akal, tertumbuk akal, 
membuntukan v membingungkan 

buntung a 1 abtar, kotok, kotong, kudung, 
kutung, potol, putus, puntung, rantas, ter- 
penggal, terpotong: 2 apes, celaka, geruh, 
jentaka, lacur, langkah kidal, langkah kiri, 
malang, nahas, rengsa, sarau, sebal, sial, 
udi 

buntut n 1 belakang, buritan, dubur, ekor, 
punggung, pungkur, 2 bontot, bungsu, 
terakhir, terbelakang, 3 lanjutan, sam- 
bungan, susulan, tambahan, terusan, 
4 akibat, buah, dampak, efek, hasil, kon- 
sekuensi, pengaruh, 
membuntuti v melacak, membaui, mem- 
bayangi, memburu, mengekor, mengikuti, 
menguntit, menjejaki, menuruti, menyu- 
sul 
ant mendahului 
berbuntut v 1 berburit, berdubur, berekor, 
berpunggung: 2 ki berakibat, berbuah, ber- 
dampak, berlanjut, bersambung 

bunuh v pati, padam, 
membunuh v 1 melenyapkan, memati- 
kan, membantai, membasmi, membedil, 
membinasakan, memutus, mencabut 
nyawa, mencincang, menembak, mene- 
waskan, mengambil nyawa, mengedor, 
mengenyahkan, menggorok, menghabisi, 
menghilangkan nyawa, menjagal, 2 me- 


madamkan, mencekik, menindas, men- 
jerat, menutup: 
pembunuh n eksekutor, jagal (cak) 
pembunuhan n genosida, pembantaian 
(massal), rajapati 

bunyi n 1 bahana, suara, vokal, 2 nada, 
lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala, 
3 diktum, isi, kandungan, maksud, 
berbunyi v 1 bersuara, 2 berarti, berisi, 
bermakna, 
membunyikan v 1 menyuarakan, 2 me- 
lafalkan, melafaskan, melisankan, mem- 
bacakan, mengeja, mengucapkan, menu- 
turkan, menyebutkan, merapal 

bupati n regen, tumenggung, wedana 

burai, berburai v 1 buyar, terburai, tercerai, 
terderai, terurai; 2 awut-awutan, tergerai; 
3 ki terbuka, terdedah, terkuak, tersibak, 
tersingkap, terungkap; bocor; 
terburai v berburai 

buram a bureng, guram, kabur, kabut, kalis, 
kelabu, kelam, keruh, kusam, muram, 
pudar, sabur, suram 

buram n bagan, corat-coret, coret-coretan, 
desain, draf, gambaran, konsep, rancang- 
an, rangka, rangrangan, rencana, sketsa 

buras n cakap, obrolan, omongan; 
memburas v 1 beromong kosong, mem- 
bual; 2 berandai-andai, berbeka, berbin- 
cang-bincang, bercakap-cakap, berceng- 
kerama, beromong-omong, bertutur kata, 
mengobrol; 3 membeka, membujuk, men- 
cumbu, mendekati, mengelon, menggum- 
buk, menjinaki, merayu; 
memburaskan v membahas, membicara- 
kan, membincangkan, mempercakapkan, 
mendiskusikan, mengulas, mengupas, 
merundingkan 

burik n 1 bopeng, borek, capuk; 2 becak, 
bercak, bintik, kurik, rintik, titik, vlek 

"burit n 1 belakang, buntut, ekor, punggung, 
pungkur; 2 anus, bol, dubur, pantat, pele- 
pasan; 
memburit v bersemburit, bersodomi 

"burit n magrib, petang, sambekala, senja, 
sore, tunggang gunung 

buron n buronan, buruan, pelarian, target 
operasi 

bursan 1 pasar uang, pura; 2 ki pasar, pasar- 
an 


buru v kejar; 

buru-buru adv lekas, segera, taajul, 
memburu-buru v mendesak, mengejar- 
ngejar, menggesa-gesakan, 

memburu v 1 melelah, mengejar, menyu- 
sul; 2 berkempul-kempul, engap-engap, 
gelagapan, gempul-gempul, kembang- 
kempis, megap-megap, mencengap, men- 
cungap, mengagut-agut, mengap-mengap 
(cak), merengap, ngos-ngosan (cak), 
susul-menyusul (nafas), terengah-engah, 
termengah-mengah, tersengal-sengal, 
buruan n mangsa, tangkapan; 
terburu-buru v bergegas, bersegera, ber- 
sicepat, berlekas-lekas, tergabas, tergesa- 
gesa, tergopoh-gopoh, terkocoh-kocoh, 
terlalah, tersanga-sanga, tersera-sera, ter- 
sipu-sipu, tertalah-talah, 

berburu v mencari, mengejar, 

perburuan n pelacakan, pencarian, penge- 
jaran 

buruh n pegawai, pekerja, karyawan, orang 
upahan, 

buruk a1 cabul, cacat, cendala, gabas, hina, 
inferior, jelek, kasar, keji, korup, kotor, 
lecak, leceh, negatif, nista, odoh, rendah, 
sergut, subal, tercela, 2 jahat, tengik; 3 aus, 
bapet, bejat, busuk, lapuk, rebeh, rombeng, 
rusak, usang, 

ant baik 

- perut belalah, besar perut, bosor makan, 
camar, cangap, caruk, cerbak, comar, 
demap, gegares, gelojoh, majuh, pelahap, 
pelalah, kemaruk, rakus, 
memburuk-burukkan v melimau, melu- 
mangkan, memfitnah, mencemari, men- 
caci, mencela, mencerca, mencoreng, 
mendiskreditkan, menghina, menghitam- 
kan, menghujat, menjahatkan, menjatuh- 
kan, menjelek-jelekkan, menodai (nama 
baik); 

berburuk v bentrok, bermusuhan, berse- 
lisih, berseteru, bertelingkah; 

keburukan n aib, belang, borok, cacat, 
cela, fadihat, kebejatan, kebobrokan, ke- 
busukan, kehinaan, kejelekan, kenistaan, 
noda, penyakit, tembelang 

ant kebaikan 

burung n 1 kukila, paksi; 2 ki butuh, ceceh 
(cak), kalam, kontol, pelir, penis, titit, 
zakar; 


buru * butir 85 


- dewata cenderawasih, sepah raja; 
- hantu celepuk, elang malam, jampuk, 
kokokbeluk, pungguk, suangi, teteguk 

burut n hernia, kelingsir, kondor, turun be- 
rok 

busana n baju, pakaian, fesyen (cak) 

busi n belukut, lemukut, melukut, menir 

busuk a 1 aus, bangsai, bapet, basi, bejat, 
benyek, bonyok, buruk, butut, kempuh, 
kemungkus, keropos, lapuk, lotak, mesum, 
mumuk, puih, rapuh, rasan, rebeh, reput, 
rombeng,rongsok,rusak,tembelang,usang: 
2 apak, bacin, hangit, tengik, sangit, se- 
ngak, 3 buruk, dengki, hasad, jelek, 
khianat, korup, jahat, tebal hati, virulen, 
ant segar 
membusuk v memburuk, mereput; 
membusukkan v 1 memburukkan, mere- 
put: 2 memburuk-burukkan, memfitnah, 
mencela, menghina, 
pembusukan n 1 dekomposisi, pengurai- 
an, 2 fermentasi, peragian, 
kebusukan n aib, belang, borok, cacat, 
cela, kebejatan, kebobrokan, keburukan, 
kehinaan, kejelekan, kenistaan, noda, 

Ibusung a berdus, besar, boyas, buncit, bun- 
tal, gembung, gendut, kembung, peredus, 
pusang; 
membusung v memunjung, menggem- 
bung; 
membusungkan v mengembungkan, 
meng-gelembungkan, menggembungkan; 
~ dada angkuh, melembungkan dada, ra- 
ngah, sombong 

"busung n daun kelapa muda, janur 

busur n busar, gandi, gendewa, ibu panah, 
lung, 
membusur v melengkung: membusar, me- 
meting 

busut n anak bukit, bukit kecil, pongsu, 
pundung, pusu, timbunan tanah 

buta a 1 bolor, pilong, rabun, tunanetra, 2 ki 
awam, picik, 
- huruf buta kayu, tunaaksara, 
— hati bengis, ganas, kejam, 

butek a cak bukat, keruh, kotor, likat 
ant jernih 

butir n 1 biji, gelintir, gentel, tengkel; 2 arti- 
kel, ayat, bagian, elemen, poin, unsur, 
membutir v menengkel, 


86 'butuh ° buyut 


berbutir v berbiji, berbintik, berbintil, ber- 
bintit, berbintul, berketul, bertitik: 
sebutir n sebiji, sebutir, seuntil 

butuh, membutuhkan v memerlukan, 
menghajatkan, menginginkan, 
kebutuhan n hajat, keinginan, kepenting- 
an, keperluan 

*butuh n burung (cak), ceceh (cak), kalam, 
kemaluan laki-laki, kontol, pelir, penis, 
titit, zakar 

butut a bangsai, bapet, bejat, bobrok, bu- 
ruk, busuk, jelek, lapuk, rebeh, reput, rom- 
beng, rusak, usang 
ant bagus 

buya n 1 bapak, 2 kiai 

buyar v 1 bercempera, bercerai-berai, ber- 


hamburan, berpencaran, bersurai, ber- 
temperasan, bertempiar, bubar, burai, 
cerai, terurai: 2 blobor: 3 a berantakan, 
kacau, pudar, pupus, putus, sirna, 
membuyarkan v 1 memadamkan, mem- 
beraikan, memberantakkan, memecah- 
kan, memudarkan, menceraiberaikan, 
mengacaukan, menghancurkan, menyu- 
rai, merusakkan; 2 membubarkan, me- 
morakporandakan, mengenyahkan, 
menghalau, mengusir 

buyung n anak, awang, bocah, budak, bu- 
jang, entong, kanak-kanak, ujang 

"buyung n boncong, jun 

buyut n eyang, nenek, 
bebuyutan v turun-temurun, 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


cabai cabe, cili, lombok; 
cabang n 1 agen, badal, bagian, 
belahan, cabang, cagak, cang- 
gah, cawangan, dahan, filial, 
galah, jabang, penggal, per- 
wakilan, ranting, simpangan, tangkai, 
unit; 2 persimpangan; 
ant batang; pusat 
bercabang v 1 beranting, bercagak, ber- 
canggah, berdahan, berjupang, bersang- 
kak, bertangkai; 2 bersimpang, memecah; 
ant lurus 
percabangan n perempatan, persimpang- 
an 
cabik n bedah, bekah, bertas, betak, cabak, ca- 
bir, carik, cebeh-cebeh, cempek, cobak, 
combang-cambing, dedel, kerabit, koyak, 
rabak, rabik, rabit, rebek, rempak, retas, 
robek, rombeng, rompang, rompang- 
ramping, rompeng, rompoh, rongak, rum- 
pang, sempak, serpih, sobek, sumbing, 
sompek, somplak, sontak, sopeng, suwir, 
terbelah: 
cabik-cabik v bercetai-cetai, bersetai-setai, 
betak-betak, carik-barik, cobak-cabik, co- 
bar-cabir, compang-camping, corak-carik, 
koyak-koyak, rebeh, robat-rabit, robek- 
robek, rombeng, romping-ramping, sobek- 
sobek; 
mencabik v membetas, mencabir, men- 
carik, mendedel, mendodet, mengerabit, 
mengoyak, mengerobak, menyobek, me- 
nyomplak, menyuwir, merabak, meretas, 
merobek, merompes, merongak, merun- 
tih; 
~ arang ki berteriak; 
mencabik-cabik v mencarik-carik, men- 
dedel-dedel, mengerebok, mengoyak- 
ngoyak, menyerpih, menyobek-nyobek, 
menyuntih, menyuwir-nyuwir, merepih, 
merobek-robek; 
pencabikan n pengoyakan, penyobekan; 
cabikan n carikan, koyakan, robekan, so- 
bekan; 
secabik num secarik, secebir, secebis, se- 
gumpal, sehelai, sekacip, sekelumit, se- 
kepal, sekeping, sekerat, seketul, seku- 
dung, separuh, sepenggal, sepiak, sepo- 
teng, sepotong, setengah 
cabuk n kelemayuh, pekung 


cabul a amoral, asusila, buruk, carut, ce- 


mat, cendala, dursila, jangak, jorok, keji, 
kotor, lucah, mencarut, mesum, nista, 
penyangak, porno, rendah, saru, tidak 
sopan, vulgar, 

ant bermoral 

mencabuli v 1 makan (ki), melalap (ki), 
memerkosa, mencemari, menggagahi, 
menggarap, menggauli, menjamah, men- 
jimak, menodai, menyetubuhi, merodok, 
merogol, 2 melanggar, mencaring, meng- 
abaikan, mengingkari, menginjak-injak, 
pencabulan n 1 prostitusi, 2 pelanggaran, 
pemungkiran, pengingkaran, 

bercabul v 1 bergendak, bermukah, berzi- 
na, menjangak; 2 bermaha-rajalela, ber- 
jangkit, melanda, mengganas, menggila, 
menghebat, mewabah, 

kecabulan n 1 kebiadaban, kecemaran, 
kecerobohan, ketidaksopanan; 2 kehinaan, 
kekejian 


cabut, mencabut v 1 melepaskan, membetot, 


membuang, membubut, menanggalkan, 
menarik, mencopot, mendudut, menge- 
luarkan, menghunus, mengumbut, me- 
nyasap, menyentuk, menyiangi, mera- 
but, merapih, merengut, merugut, me- 
rumput, 2 melambatkan, memansuhkan, 
membantun, membatalkan, memutuskan, 
menangguhkan, menarik, menghapuskan, 
menghentikan, mengulur-ulurkan, meng- 
undurkan, mengungkai, mengurungkan, 
meniadakan, menunda, 3 cak ki angkat 
kaki, keluar, lari, pergi: 4 ki melucutkan, 
membebaskan, memecat, mendepak, me- 
ngeluarkan, menyingkirkan, 

ant memasukkan: 

~ nyawa melenyapkan, mematikan, mem- 
binasakan, membunuh, menewaskan, 
menghabisi, 

mencabuti v membantuni, mencabut- 
cabut: 

mencabutkan v melucutkan, meluruhkan, 
membuka, menanggalkan, menarikkan, 
pencabutan n pembatalan, penarikan, 
penghapusan, 

tercabut v copot, locah, tanggal, terbetot, 
terhunus, terkelopak, terkupas, terlepas, 
tertarik 


‘cacah, mencacah v memotong, mencencang, 


88 ?cacah ° cacing 


mencincang, mengernai, mengiris-iris, 
meracik, merajang, merincih, motong 
*cacah n rajah, tato; 

bercacah n berajah, bergambar, berlukis, 
bertato: 
mencacahv1lmenato,mencocok-cocok,me- 
nusuk-nusuk, merajah; 2 menginjeksi, 
menjarum, menyuntik 

'cacah n bilangan, jumlah, 

mencacah v membilang, menghitung, me- 
reken; 

pencacahan n enumerasi, penghitungan, 
penjumlahan 

cacah jiwa n sensus penduduk 

cacak a tecancang, tegak, terpancang; 
mencacak a berdiri tegak, memancang, 
mencuar, 

mencacakkan v 1 memacakkan, meman- 
cangkan, mematok, menancapkan, 2 ki 
mendirikan, menegakkan, 

tercacak v terpaku, terpancang, terpatok, 
tertancap 

cacap, mencacap membasahi, mengusap- 
usap, 

mencacapi v melamun, membanjiri, me- 
nakung, mengacapi, menggenangi, meren- 
dam 


pencacat n pencela, pencemooh, pencerca, 
pengkritik, pengutuk, 

cacatan n celaan, cemoohan, cercaan, kri- 
tikan, kutukan, 

ant pujian 

tercacat v tercela, ternoda: 

kecacatan n keburukan, kecelaan, keku- 
rangan, kelemahan, kerusakan, ketaksem- 
purnaan 


cacau, mencacau 1 a cacar, gesit, lincah, ra- 


cau; 2 a bingung, buncah, gagap, gamam, 
ganar, gelagapan, gelisah, gugup, nanar, 
panik, tersara bara, 3 v berceloteh, ber- 
tura-tura, mencerabih, menceracau, me- 
ngacau, mengaco, menganglong, mengi- 
gau, mengoceh, menyanyah, meraban, 
meracau, meranyau, merayan, meremet, 
merepet, mericau, meronyeh, 

pencacau n pengigau, azimat; 

cacauan n igauan, repekan, racauan, ri- 
cauan 


caci n bentak, cela, cerca, damprat, gertak, 


hardik, kritik, kutuk, maki, nista, pekik, 
redik, sembur, senging, serenging, sumpah 
serapah, tempelak, tengking, umpat, 

ant sanjung 

mencaci v melabrak, meleja, memaki, me- 


Jeacar n abilah, ketumbuhan, variola; 
pencacaran n imunisasi, penyuntikan 

*cacar a cacau, gesit, lincah, racau 

cacat a 1 aib, buruk, cela, daif, dosa, hina, 


marahi, membelusing, membentak, men- 
cerca, mencuca, mencura, mendamprat, 
menembis, menengking, mengata-ngatai, 


keji, laif, lata, lemah, leta, nama buruk, 
nista, noda, rendah, wiring, 2 abnormal, 
bengkok, capik, cedera, cempeng, ce- 
nangga, cengkeh kuap, cepoh, compeng, 
compes, cuil, galat, gempil, gerepes, ge- 
ripis, incut, invalid, jengkang-jengkot, ke- 
cok, kipa, kurang, luka, lumpuh, pecok, 
pengkor, pincang, rempak, rengkat, retak, 
romping, rusak, serpih, sompek, somplak, 
sontak, sumbing, terjengket-jengket, te- 
weng, timpang, tuna, keliru, salah, 

ant1 baik: 2 normal 

mencacat v mencela, mencemooh, mencerca, 
mengaibkan, mengecam, mengkritik, mengu- 
tuk, 

ant memuji 

mencacati v melukai, mencabuli, meno- 
dai; 

ant kesempurnaan 


mengebos, menghardik, menghujat, 
mengumpat, menyegak, menyembur, me- 
nyemprot, menyenggak, menyentak, me- 
rampus, meredik; 

ant menyanjung 

pencaci n pencela, pencemooh, pencerca, 
pengutuk, 

ant penyanjung 

pencacian n pencelaan, pencemoohan, pen- 
cercaan, penistaan, penghinaan, pengutukan; 
cacian n celaan, cemoohan, cercaan, dam- 
pratan, hinaan, kutukan, nistaan 

ant sanjungan 


caci maki n cacian, cercaan, makian, sumpah 


serapah, umpatan; 
mencaci maki v memaki-maki, mengata- 
ngatai, menghamuni, menyumpahi 


cacing n cacing es, cacing gelang-gelang, 


cacing gila, cacing gilig, cacing ginjal, 
cacing hati, cacing hitadid, cacing jantung, 


cacing kalung, cacing kentar, cacing ka- 
rawit, cacing keremi, cacing palolo, cacing 
pipih, cacing pita, cacing rambut kuda, 
cacing tambang, cacing tanah; 
cacingan v keremian 

cadang, mencadangkan v 1 menahan, me- 
ninggalkan, menyediakan, menyimpan, 
menyisakan, menyisihkan; 2 melantaskan, 
memajukan, membentangkan, memper- 
hadapkan, memperlakukan, menamakan, 
mencalonkan, menelantarkan, menganjur- 
kan, mengawamkan, mengemukakan, 
mengura-urakan, mengusulkan, meng- 
utarakan, menjagokan, menyerukan, me- 
rancangkan; 3 mengagendakan, menjad- 
walkan, menyiapkan, merencanakan, me- 
rancang; 4 mengabdikan, menggunakan, 
memperuntukkan; 
pencadangan n penahanan, peninggalan, 
penyediaan, penyimpanan, 
pencadang n penganjur, pengusul, pe- 
nyaran; 
ant. pemutus 
cadangan n 1 basi, persediaan, pengganti 
(ki), serep, simpanan, sediaan; 2 agenda, 
persiapan, program, rancangan, rencana; 
3 mosi, saran, usul 

cadar n kain, kerudung, selubung; 
bercadar n berjubah, berkerudung, berse- 
lubung 

cadas n wadas, padas 

cadel a dengkol (ki), leper, pelat lidah, pelat, 
pelo, telor 

cadik n katir, semah-semah 

caduk, mencaduk v melentikkan, menco- 
dak, menjungkitkan; 
tercaduk v terjungkit, terlentik 

cagak n 1 cabang; 2 kaki, penahan, peng- 
ampu, penongkat, penopang, penumpil, 
penumpu, penunjang, penyangga, sagang, 
standar; 3 persimpangan; 
bercagak v bercabang, bercanggah, ber- 
sangkak, bersimpang; 
mencagak v 1 menahan, mengampu, 
menggalang, mengganjal, menongkat, me- 
nopang, menumpil, menunjang, me- 
nyangga, menyengkang, menyokong; 
2 membantu, menolong; 3 memancang; 
tercagak v terganjal, terpancang, tersang- 
ga, tersokong, tertopang; tertegun 


cadang ° caing 89 


*cagar n 1 agunan, boreh, gadai, jaminan, 
rungguhan, tanggungan; 2 acaram, pan- 
jar, persekot, tanda jadi, tempah, uang 
muka; 
mencagarkan v mempertanggungkan, 
mempertaruhkan, mengagunkan, meng- 
gadaikan, menjaminkan, merungguhkan; 
ant menebus 
cagaran n agunan, andalan, cagaran, ga- 
daian, jaminan, rungguhan, sandaran, ta- 
gan, tandon, taruhan 

*cagar n lindungan; 

-- alam suaka alam, taman nasional; 
mencagar v melindungi, mereservasi 
caguh n canggu, cantengan, kelurut 

cagut, mencagut v memagut, mematuk, 
mencatuk, mencotok 

cahar a cair, encer; 
pencahar n laksatif, obat pencuci perut, 
peluntur 

cahaya n binar, cerah, cuaca, kilap, kilat, ki- 
lauan, kirana, kurat, nur, panah, pendar, 
semarak, seri, sinar, sorot, terang; 

-- mata 1 sinar mata, sorot mata; 2 belahan 
diri, belahan jiwa, buah hati, bunga hati, 
kekasih, pacar, tajuk mahkota, tali jiwa, 
tepian mata; 

mencahayai vmendamari, menerangi, meng- 
obori, menyenteri, menyigi, menyinari, 
menyoroti, menyuluhi; 

mencahayakanv memancarkan, menyinar- 
kan; 

pencahayaan n iluminasi, pemancaran, 
pencerahan, penerangan, penyinaran, pe- 
nyorotan, penyuluhan, 

bercahaya v bercelak, berkilap, berkilat, 
berkilau-kilau, berpendar, bersemarak, 
berseri, bersinar, cemerlang, cerah, ceria, 
gemerlepan, gilang-gemilang, jernih, men- 
calak, mencerlang, mencorong, menerangi, 
mengilap, menyinari, menyorot, nurani, 
semburat, seminau, sumringah, 

ant suram 

caing a bedah, betas, cabik, camping, carik, 
dedel, kerabit, koyak, rabak, retas, robek, 
sobek, 
mencaing-caing v mencabik-cabik, menca- 
rik-carik, mengerebok, mengoyak-ngoyak, 
menyerpih, menyobek-nyobek, menyun- 
tih, merepih, merobek-robek, 


90 cair ° 'calak 


cair a cahar, encer, jelang, lebur, likuid, lu- 
luh, lumer, reda, surut; 

ant beku; pekat 

mencair v meleleh, meluluh, melumer, 
mengalir; 

ant membeku 

mencairkan v 1 melarutkan, meleburkan, 
melelehkan, meluluhkan, melumerkan, 
mengencerkan; 2 ki menguangkan; 

ant membekukan 

cairan n air, enceran, larutan 

cakak n perkelahian, 

bercakak v adu jotos, berantem, bergocoh, 
berhantaman, berjotos, berkelahi, berpu- 
puh, bertinju, bertumbukan, jotos-jotosan 
Icakap n auta, bahasa, bibir, bicara, borak, 
bualan, buras, celoteh, gebang, kata-kata, 
kecek, kicauan, lambe, obrolan, ocehan, 
omong, temberang, tutur kata, ucap, ujar, 
ant diam 

bercakap v berbahasa, berbicara, berkata, 
bertutur, berucap, mangap, mengomong: 
bercakap-cakap v beralur, beramah- 
tamah, berandai-andai, berapat, berbeka- 
beka, berbicara, berbincang, berbual- 
bual, bercelatuk, bercelopar mulut, ber- 
celoteh, bercengkrama, berembuk, berge- 
bang, beria-ia, berjenaka, berkata-kata, 
berkecek-kecek, berkicau, berkira-kira, 
berlabun-labun, bermulut-mulut, ber- 
omong-omong, berpadanan, bersembang, 
bersenda gurau, bersidang, bertegur sapa, 
bertentu, bertutur-tutur, berua-rua, berun- 
ding, kongko, mengembur, mengobrol, 
mengoceh, 

ant berdiam diri 

percakapan n begandring, dialog, diskusi, 
interlokusi, konversasi, musyawarah, 
pembicaraan, pembualan, penuturan, pe- 
rasanan, perbincangan, perembukan, per- 
mufakatan, persepakatan, persidangan, 
pertemuan, perundingan, rapat, ura-ura; 
mempercakapkan v membahas, mem- 
bicarakan, membincangkan, mengomong- 
kan, mengulas, mengupas, merundingkan 
*cakap a ahli, akas, andal, berida, biasa, bijak, 
campin, cekatan, cekuh, cerdas, cerdik, 
cergas, gesit, giat, jeraus, juru, kincir air 
(ki), lancar, langkas, lincah, mahir, mam- 
pu, pakar, pandai, pantas, piawai, pintar, 


prigel, sanggup, spesialis, tangkas, tangu, 
terampil, terlatih, ulung, utas; 

ant ceroboh 

kecakapan n kapabilitas, keahlian, kebi- 
jakan, kebijaksanaan, kecegakan, kece- 
katan, kecerdikan, kecergasan, kegesit- 
an, kehandalan, kelincahan, kemahiran, 
kemampuan, kepakaran, kepandaian, ke- 
pantasan, kepiawaian, kepintaran, ke- 
sanggupan, kesigapan, ketangkasan, ke- 
terampilan, kompetensi, kualitas, musli- 
hat, penguasaan, putar belit, siasat, spe- 
sialisasi, taktik 


cakar n 1 ceker, kakas, kuku; 2 balur, baret, 


barut, besot, calar, garis, garit, gores, lecet, 
ledes, parut; 3 kukur, cabau, penggaruk; 
mencakar v 1 mencabau, menggaruk, 
2 menceker, mengais, mengakas, meng- 
geragau, mengorek-ngorek; 

pencakar n penggaru; 

bercakar-cakaran v 1 saling mencakar; 2 ki 
bentrok, berbalah, bercekak, bercekcok,- 
bergaduh, berkelahi, berselisih, berseng- 
keta, bertelingkah, bertengkar, berting- 
kuh; 

percakarann perbalahan, percekcokan, per- 
gaduhan, perkelahian, pertelingkahan, 
pertengkaran 


cakiak n bakiak, gamparan, kelompen, tek- 


lek, terompah 


cakram n diskus, piringan, plat 
cakrawala n 1 alam, angkasa, awang- 


awang, bulatan langit, bumantara, falak, 
horizon, kaki langit, langit, lingkaran la- 
ngit, lingkung langit, tepi langit, udara, 
wait, 2 akanan, batas pemandangan, ufuk, 
3 wawasan, 

bercakrawala v berlangit 


Icakup, mencakup v menangkap, menca- 


ngam, mencaplok, mencengam, mence- 
ngap 


*cakup, mencakup v 1 mencomot, mengaut, 


menyauk, meraup; 2 ki melingkupi, me- 
lingkungi, meliputi, mengkover, menyelu- 
ruhi, merangkum; 

cakupan n 1 comotan; 2 jangkauan, ling- 
kup, radius, skop, spektrum 


tcalak a 1 bijak, fasih, lancar, pandai bica- 


ra, petah lidah, petes; 2 bengis, berbisa, 
cempala, cencala, keras, ketus, lancang 


mulut, nyelekit, pedas, tajam; 3 bacar mu- 
lut, banyak mulut, banyak bicara, banyak 
cakap, banyak omong, bawel, beleter, belu 
belai, celopar, cerewet, ceriwis, gelatak, 
nyinyir, ringan lidah 

*calak a 1 bagus, cakap, elok, indah, meme- 
sona, menawan; 2 benderang, cemerlang, 
cerah, marak, mencolok, terang 

*calak, mencalak v melampas, mencelak, 
mengasah, menggosok, menyelip, menye- 
rudi 

‘calang, mencalang v mengintai, mengintip, 
meninjau, melihat-lihat 

*calang a bulus, gundul, meranggas, reges 

calar a balur, baret, barut, beret, beset, besot, 
cakar, garis, garit, gores, lecet, ledes, parut; 
mencalar v menconteng, mencoreng, men- 
coret, menggarit, menggores, 
mencalarkan v mencontengkan, menco- 
rekan, mencorengkan, mencoretkan, 
menggariskan, menggaritkan, menggores- 
kan; 
tercalar v terconteng, tercorek, tercoreng, 
tercoret, tergaris, tergarit, tergores; 
bercalarv berconteng, bercorek, bercoreng, 
bercoret, bergaris, bergarit, bergores, 

caling n saing, suing, taring 

calit n bercak, noda, 
mencalit v menconteng, mencoreng, 
menggores, 
mencalitkan v mencontengkan, menco- 
rengkan, menggoreskan, 
bercalit v berconteng, bercoreng, bernoda 

calo n blantik, broker, cengkau, makelar, 
perantara, pialang, talang 

calon n 1 aspiran, bakal, jago, kader, kadet, 
kandidat, magang, peserta, 2 bahan, bakal, 
benih, bibit, sosok: 
mencalonkan v membentangkan, menca- 
dangkan, mengakukan, menganjurkan, 
mengemukakan, mengusulkan, menguta- 
rakan, menjagokan, menyarankan, meran- 
cangkan, 
pencalon n pelantik, penama, pencadang; 
pencalonan v penamaan, pencadangan, 
penganjuran, pengemukaan, pengusulan 

caluk n balu, bao, duda 

cam n asi, atensi, minat, perhatian, 
mengecamkan v 1 membenakan, meme- 
dulikan, memperhatikan, mendengarkan, 


'calak * campung 91 


mengacuhkan, mengasi, menggubris, 
menghiraukan, mengindahkan; 2 menca- 
tat, mengingat-ingat, menyadari 

tcamar n burung laut 

*camar a belalah, besar perut, bosor makan, 
buruk perut, cangap, caruk, cerbak, comar, 
demap, gegares, gelojoh, majuh, pelahap, 
pelalah 

cambang n bereo, berewok, bewok, godek, 
jambang 

cambuk n 1 cemeti, jari ampai, lecut, pecut, 
pelecut, pemukul, penyebat, tembung, 
tongkat; 2 ki dorongan; 
mencambuk v 1 melecut, memecut, me- 
mukul, mencemeti, menyebat, merangket; 
2 ki memotivasi, mendorong, menggenjot, 
menggiatkan 

cambung n basi, mangkuk, pinggan 

camca n sendok teh, sudu 

camil, camilan n kudapan, makanan kecil, 
nyamikan 

Icampak v balang, baling, banting, buang, 
emap, hagur, hambus, hembalang, hem- 
pas, humban, lempar, lontar, pelung; 
mencampak v melempar, membanting, 


membuang: 
mencampakkan v 1 melabuhkan, melem- 
parkan, melontarkan, membalangkan, 


membantingkan, membuangkan, mence- 
burkan, menebarkan, menghebankan, 
menghempaskan, menghumbankan, men- 
jatuhkan, menyepuk; 2 melepaskan, men- 
copot, mendepak, mengapkir, menge- 
drop, mengeluarkan, menggeser, me- 
nyingkirkan, menyisihkan, 
tercampak v1 terbuang, terdepak, terelimi- 
nasi, tergusur, terlempar, terlontar, ter- 
pelanting, tersampingkan, tersingkir, ter- 
sisih, terusir; 2 terbanting, terhempas; 3 ki 
hanyut, terdampar 

*campak n gabak, tampak 

campinalakas, bergas, cekatan, cergas, galir, 
gancang, gapah, gesit, jeraus, langkas, lin- 
cah, pantas, sebat, sigap, tangkas, te- 
rampil, trengginas; 2 ahli, berida (ki), ber 
pengalaman, cakap, eksper, kawakan, lihai, 
mahir, pacak, pandai, piawai, pintar, te- 
rampil, ulung 

campung a penggal, potong; 
mencampung v melatas, memagas, me- 


92 campur ° candu 


mangkas, memaras, membabat, memung- 
gal, mencukur, menggunting, meranting; 
memotong 

campur v 1 aduk, bancuh, baur, gaul, kacau, 
karan, larut, sabur; 2 bersama, gabung; 
- tangan 1 ikut campur, ikut-ikut, men- 
campuri, menggapil, mengurusi; turun 
tangan; 2 terbawa, terlibat, tersangkut; 
3 interferensi, intervensi; 
mencampur v memadukan, membancuh, 
memutar, mengacuh, mengaduk, meng- 
adun, mengarau, menggabung, mengin- 
cau, mengocok, mengombinasi, meng- 
oplos, menyatukan, menyeduh, meracik, 
meragi, meramu, meranggu, merencah, 
merencam; 
ant memisah 
mencampuri v 1 memberi, membubuhi, 
menambahi, menggauli; 2 ikut-ikutan, me- 
masuki, menggapil, mengurusi, menyam- 
puk, serta-menyertai; 
mencampurkan v melarutkan, memadu- 
kan, membaurkan, menggabungkan, me- 
ngombinasikan, menyaburkan, 
ant memisahkan 
pencampuran n pelarutan, pengadonan, 
pengoplosan, peramuan, peracikan; 
ant pemisahan 
campuran n 1 adonan, larutan, oplosan, 
racikan, rampai, ramuan, rancaman, se- 
nyawa, sintesis, 2 gado-gado, gabungan, 
kacukan, kombinasi, komposit, paduan, 
tercampur v teraduk, teradun, terbaur, ter- 
gaul, tersatu, 
ant terpisah 
bercampur v beraduk, berbancuh, ber- 
baur, berganduh, bergaul, berkacau, ber- 
kalan, berkaran, berlakur, berpadu, ber- 
satu, bersebati, larut, sambur limbur, 
teraduk, terkocok: 
ant berpisah 
bercampuran v bercampur aduk, bercam- 
pur baur, 
ant bercerai-berai 
percampuran n persenyawaan; pergaulan, 
persosialan 

campur aduk a bancuh, gado-gado (cak), ka- 
cau, rancu, 
mencampuradukkan v mengacaukan, me- 
rancukan 


camuk, mencamuk v beramuk, kalap, lupa 
diri, mata gelap, mengamuk, nanar 

camur, mencamurkan v menaburkan, men- 
cecerkan, menebarkan, mengawurkan, 
menghamburkan, menyebarkan, menye- 
rakkan 

canai n batu asah: 
mencanai v 1 mengasah, menggerinda, 
2 melicinkan, menghaluskan, meratakan 

canak, mencanak v berceranggah, berceren- 
cangan, berjerangkang, mencoang, men- 
cuar, mencuat, menculak, menganjur, 
menjulang, terserondok 

canang n bende, bendir, celempung, geloneng, 
gong kecil, kemung, kenong, lampari, mong- 
mong, tawak-tawak, telempong; 
mencanangkan v 1 memaklumatkan, 
menceritakan, menebarkan, meneriak- 
neriakkan, menggembar-gemborkan, 
mengheboh-hebohkan, mengumumkan, 
menyerantakan, menyiarkan; 2 melan- 
tamkan, mempropagandakan, mende- 
ngungkan, mengumandangkan; 
pencanangan n pemaklumatan, pemasy- 
huran, pemberitahuan, penggembar-gem- 
boran, pengumuman, penyiaran 

cancang n pacak, pancang, patok, rambu, 
tapal, tonggak, tunggak; 
tercancang v mencacak, tegak, terpancang, 
terpatok 

canda n 1 banyolan, candai, cumbu, garah- 
garah, gurauan, kecandan, kecindai, ke- 
lakar, kelucuan, kejenakaan, kocak, lelu- 
con, lucu-lucuan, olok-olok, seloroh, sen- 
da gurau; 2 kelakuan, tingkah, ulah; 
bercanda v 1 berbual, bercandai, berceng- 
kerama, bercumbu-cumbu, bergurau, ber- 
gurau-gurau, berjenaka, berkelakar, ber- 
lawak-lawakan, bermain-main, berolok- 
olok, berseloroh, bersenda gurau, ber- 
senda-senda, melawak, melucu, mencadai, 
mengocak-ngocak; 2 bertingkah, berulah 

candit n pelatuk, picu 

candra n bulan, kamar, rembulan 

candrasa n anggar, cenangkas, jenawi, la- 
mang, pedang, sabel, syamsir 

candu n 1 apiun, cimeng (cak), dadah, ganda, 
madat, mariyuana, morfin, narkotik, opi- 
um, putau, shabu-shabu, tengkoh, tike, 
zat pemabuk; 2 ki hobi, kegemaran, ke- 
senangan, kesukaan; 


mencandu v kecanduan; 
pecandu n 1 pemadat; 2 peminat, peng- 
gemar, 
kecanduan v gemar akan, keranjingan, ke- 
tagihan, suka akan, tergila-gila 

cangah, mencangah v mangap, melongo, me- 
mengang, menganga, terbabang, terbela- 
ngah, terbuka lebar 

cangak, tercangak-cangak v celangak-celi- 
nguk, celingak-celinguk, celingukan, ter- 
kindap-kindap, longak-longok 

cangam v cakup, cengam, cengap; 
mencangam v mencakup, mencaplok, 
mencengam, mencengap 

cangga a cacat, cenangga, invalid, 
canggaan n bentuk, deformasi, perubahan, 
transmutasi 

canggih a 1 berbelit-belit, elusif, hebat, kom- 
pleks, maju, pelik, rumit, ruwet, terik (ki), 
tinggi, 2 bacar mulut, banyak bicara, ba- 
nyak cakap, banyak mulut, banyak omong, 
bawel, beleter, calak, celomes, celopar, ce- 
rewet, ceriwis, gelatak, nyinyir, 3 iseng, 
ail, panjang lidah, resek, usil 

canggu n caguh, cantengan, kelurut 

canggung a aneh, asing, gabir, grogi, jang- 
gal, kagok, kaku, kekurangan, kikuk, ma- 
las, malu-malu, merasa hormat, merasa 
malu, merasa takut, rikuh, risi, segan, 
sungkan, cangkang n 1 kelompok, 
kerabang, kulit telur, 2 kulit kerang, rumah 
siput 

cangkat a cetek, dangkal, dangkar, tohor 

cangkel, mencangkelkan v1 mencantelkan, 
mencantolkan, menggantungkan, me- 
nyangkutkan, meranggitkan; 2 mengait- 
kan, menggandengkan, menyambungkan, 
tercangkel v tercantel, tercantol, tergan- 
tung, terkait, tersangkut, teruit 

cangkih, cangkih-mangkih a bersembulan, 
congkah-cangkih, gerunjulan 

cangklong n 1 gudu-gudu, hokah, honcoe, 
pipa, 2 culim, pengudut 

cangkok, mencangkokkan v ki memasuk- 
kan, menanamkan, menyuntikkan, 
pencangkokan n transplantasi 

cangkrang n cacar air 

cangkrim, cangkriman n tebakan, teka-teki 

cangkul n pacul, pangkur, penggali, 
mencangkul v memacul, memangkur 


cangah * cantol 93 


cangkum, mencangkum v melekap, mema- 
gut, memalun, memaut, memeluk, men- 
dekap, menyikap, merangkul, merang- 
kum, merangkup 

cangkung, mencangkung v berjongkok, ber- 
tinggung, duduk bercengkung, mencong- 
kong, menongkrong, merangkung, me- 
rungguh, terponggok 

cante n gandum, garai, sorgum 

cantel, mencantelkan v menautkan, men- 
cangkelkan, mencantolkan, mengaitkan, 
menggantungkan, menyangkutkan, me- 
ranggitkan; 
tercantel v tercangkel, tercantol, terkait, 
tersangkut, tergantung 

cantengan n caguh, canggu, kelurut 

‘cantik a adiwarna, adun, anggun, apas, 
ayu, bagus, bahari, baik, bergaya, berupa, 
cakap, cendayam, elok, ganteng, geulis, 
gombang, hasan, indah, jambu, jangak, 
janguk, jelita, jombang, juita, kacak, ki- 
rana, laksmi, majelis, manis, memesona- 
kan, menarik hati, menawan, mentereng, 
molek, mongel, pantas, rancak, ranggi, 
rupawan, sajak, segak, sekak, songgak, 
syahdu, tampan, tampan, tumandang; 
ant jelek 
bercantik-cantik v beradun, berantun, 
berdandan, bergaya, berhias, bersolek; 
mempercantik v ki membarui, membe- 
daki, membenahi, membesut, memermak, 
memoles, memperbaiki, memperindah, 
mendandani, merehabilitasi, meremaja- 
kan, merenovasi, merestorasi, merombak; 
ant memperjelek 
kecantikan n jamal, keanggunan, keba- 
gusan, kebaikan, keelokan, kegagahan, 
keindahan, kejelitaan, kejombangan, kema- 
nisan, kemolekan, kemungelan, kepermaian, 
ketampanan 
ant kejelekan 

?'cantik a 1 centil, ganjen, genit, keletah, ke- 
mayu, kenes, 2 gasang, gatal (ki), gemar 
ber-setubuh, suka bersetubuh 

cantol, mencantol v berpaut, bertaut, me- 
nyangkut, 
mencantolkan v menautkan, mencang- 
kekan, menggantungkan, menyangkut- 
kan, meranggitkan, 
cantolan n gantungan, kapstok, sangkutan, 
tautan, 


94 cantrik ° cara 


tercantol v 1 tercangkel, tercantel, terkait, 
tersangkut, teruit, tergantung; 2 ki gan- 
drung, jatuh cinta, kasmaran, terpaut, 
terpesona, terpikat, terpincut, terpukau, 
tertambat, tertawan; 

cantrik n anak buah, cekel, murid, pengikut 
cantum, mencantumkan v mancatatkan, 
melekatkan, memadukan, memasang, me- 
masukkan, memautkan, membubuhkan, 
memuat, menancapkan, menaruh, me- 
nautkan, mencecahkan, mencocokkan, 
menempatkan, menempelkan, menemu- 
kan, menerakan, menerapkan, mengena- 
kan, menghunjamkan, mengikat, meni- 
kamkan, menjelitkan, menuliskan, menu- 
sukkan, menyambung, menyatukan, me- 
nyelipkan, menyematkan, menyempilkan, 
menyertakan, menyetel, menyisipkan, me- 
nyuntingkan, merangkaikan, merapatkan, 
merekatkan: 

tercantum v 1 terpasang, tersemat, ter- 
tempel, 2 tercatat, terdaftar, termaktub, 
termasuk, termuat, tersimpul, tertera, ter- 
tulis, 3 terkandung, terpendam, terselip, 
tersimpan, tersisip 

cap n 1 meterai, mokor, segel, selar, stempel, 
tera, 2 bakat, bekas, impresi, jejak, kesan, 
rekam, tanda, tikas, trek: 3 cetakan, etiket, 
gambar, label, merek, sablon, tanda, 4 atri- 
but, emblem, lambang, simbol, tanda 
pengenal, 5 ciri, sebutan, stigma, 
mengecap v1 mencetak, menera, menge- 
lak, menstempel, menyablon, menyegel, 
merekam, meterai: 2 bertanda, membe- 
kas, mengesan, menjejak; 3 menamai, 
menjuluki, menyebut, 

pengecapan n pencetakan, penyegelan, 
tercap v tersegel, terstempel 

capah n capar, pasu 

Icapai, mencapai v berhasil, memperoleh, 
memetik, mencengkau, mendapat, men- 
dapatkan, mengantongi, menggabai, 
menggapai, menggayuh, menggenggam, 
menggerapai, menggondol, mengulurkan, 
menjangkau, menyabet, menyenggau, me- 
nyentuh, meraih, merapai, merebut, me- 
renggut, merengkuh, sampai, tiba di, 
pencapaian n pendapatan, penerimaan, 
perangkuhan, perolehan, 

tercapai v berhasil, gol, jadi, kesampaian, 


makbul, teraih, terjangkau, terkabul, 
terlaksana 
ant gagal 

Icapak, mencapak v melanyak (ki), melata- 
kan, melecehkan, memudahkan, me- 
munggungi (ki), mencebikkan, mendaif- 
kan, mengabaikan, mengecilkan, menge- 
sampingkan, mengetanahkan (ki), meng- 
gampangkan, menghinakan, meniada- 
kan, menistakan, menyambil-lalukan, me- 
nyepelekan, meremehkan, merendahkan, 
merigankan 

'capak, mencapak-capak v mencepak- 
cepak, mengecap-ngecap 

'capak, tercapak v duduk tercelapak, ter- 
kangkang 

capek a erak, lejar, lelah, letih, payah, penat, 
kecapekan n kelelahan, keletihan, kepayah- 
an, kepenatan 

capik a cengkeh, encok, incut, kecok, kipa, 
kuap, pecok, pincang, rengkat, teweng, 
timpang, 
tercapik-capik adv terincang-incut, ter- 
jengkang-jengkot, tertimpang-timpang 

caping n capelin, capil, tudung 

capit n angkup, apit, cunam, kempa, penje- 
pit, pipet, sapit, sepit; 
mencapit v memipit, mengapit, menjepit, 
menyepit, 
tercapit v terjepit 

caplak n bonggol, daging tumbuh, gembol, 
ketuat, kutil, risa, uci-uci 

caplok, mencaplok v 1 mencakup, mence- 
ngap, menangkap, 2 cak melahap, mema- 
pas, mendaulat, menelan, mengambil, 
menggasak, menilap, menjarah, menyauk, 
menyepuk, menyerobot, merampas, me- 
rebut, meruntun, makan: 3 cak men- 
cengkeram, menduduki, menganeksasi, 
menggenggam, menguasai, menapakkan 
kaki, menginjakkan kaki, 
pencaplokan n aneksasi, penguasaan, pe- 
nyerobotan, perampasan, perebutan 

capuk n bopeng, borek, burik 

capung n belalang patung, cecibar, patung- 
patung, sepasin, sepatung, sibur-sibur 

cara n 1 aturan, kaidah, sistem; 2 ala, gaya, 
lagam, lagu, langgam, macam, model, 
ragam, siasat, 3 daya upaya, ikhtiar, kiat, 
muslihat, taktik, tenggang, trik, usaha, 


alat, jalan, metode, proses, teknik; 4 akal, 
budi; 5 aksen, dialek, logat, bahasa; 6 adat, 
kebiasaan, rasam, sifat; 
secara p 1 sebagai, selaku; 2 ala, menurut 

carah, mencarah v 1 mengecer, mengeteng; 
2 memotong-motong, mencacah, mencelis, 
mencincang, mengernai, mengiris-iris, 
meracik, merajang, merincih 

caran, bercaran v beradu lidah, beranggar 
lidah, beradu mulut, bertengkar mulut, 
berperang mulut, berbabil, berbalah, 
berbantahan, bercekcok, berdebat, ber- 
gaduh, bersalahan, bersisalak, bersitegang, 
bertaki, bertarung, bertekak (ki), berto- 
pang, rebut 

cari v gagar, geledah, kerekau, kerosek, men- 
cekau, raba; 
mencari v 1 melacak, memancing, mem- 
bongkar-bongkar, memecahkan, meme- 
riksa, memilih, memisah-misahkan, me- 
nangkap, menduga, mengacar, meng- 
aduk-aduk, mengagau, mengebek, meng- 
etahui, menggali, menggeledah, meng- 
geratak, mengungkai, mengusut, menye- 
lam, menyelesaikan, menyelidik, menyi- 
dik, menyondong, meraba, meranya, me- 
rayau, merisik; 2 berburu, mengejar; 
~ angin berjalan-jalan, berputar-putar, 
makan angin, melonco-lonco, mengambil 
angin; 
~ ilmu belajar, bersekolah, menggali ilmu, 
menimba ilmu, menuntut ilmu, studi; 
~ jalan ki berikhtiar, bertenggang, berupa- 
ya, berusaha, mencari akal, merakit (ki), 
mereka, 
~ muka mengambil muka, mengangkat- 
angkat, menggula, menjilat, 
~ nafkah bekerja, mencari rezeki, mencari 
uang, 
~ untung menakik rezeki, 
mencari-cari v membikin-bikin, membuat- 
buat, mengada-ada; 
mencarikan v membantu, mendapatkan, 
mengikhtiarkan, mengusahakan, meno- 
long; 
pencarian n 1 pelacakan, pengejaran, per- 
buruan, 2 eksplorasi, investigasi, peme- 
riksaan, penelitian, penggalian (ki), pe- 
nyelidikan, 3 pekerjaan, profesi 

Icarik a 1 bekah, berlubang-lubang, betas, 


carah * catat 95 


cabak, cabik, cabir, cebir, cebis, cempek, 
cempeng, kerabik, kerabit, kerobak, koyak, 
pecah, rabak, rabit, rebak, rempak, retas, 
robek, rombeng, rompeng, rumbing, sek, 
sempak, sobek panjang, sompal, sompek, 
sompeng, sontak, sopeng, soyak, sum- 
bing, terbelah; 2 berkas, eksemplar, helai, 
keping, keping-kepingan kecil, lampir, 
lembar, pel, perca, potong-potongan kecil, 
reja, serpih, slip, utas; 
mencarik v membetas, mencabik, menca- 
bir, mendedel, mendodet, mengerabit, 
mengoyak, menyobek, meretas, meruntih; 
secarik n secabik, secebir, secebis, seco- 
peng, secubit, sehelai, sejoker, sekelumit, 
sekeping, sekerat, selembar, sepotong, se- 
sibir, sekacip 

carik n dabir, juru tulis, kerani, klerek, 
penulis, sekretaris, setia usaha 

caring, mencaring v melanggar, memer- 
kosa, mencabuli, mengabaikan, meng- 
ingkari (aturan, janji) 

carter, mencarter v menyewa 

caruk, mencaruk v membeset, mengeset, 
menguliti, mengupas, menyayat 

*carut n baret, calar, gores, jejas, lecet, parut; 
carut-marut a bilai, bilur-bilur 

*carut a amoral, asusila, cabul, cemar, dursila, 
jangak, jorok, kotor, lucah, mesum, porno, 
saru, vulgar 

cas, mengecas v ki mengasah, menyegarkan 

cat n pencelup, pewarna, 
mengecat v mencelup, mewarnai, 
pengecat n tukang cat; 
pengecatan n pencelupan, pewarnaan; 
bercat v bercelup, berwarna 

catak n caplak, lalat besar, langau, pikat 

catat v tulis: 
mencatat v 1 membuku, memperingatkan, 
memperoleh, mengecamkan, mencatatkan, 
mencetak, mencontoh, mendaftar, menda- 
pat, menggores, mengopi, mengukir, me- 
niru, menjiplak, mentranskripsikan, me- 
nulis, menurun, menyadari, menyalin, 
menyurat, meraih, merekam, 2 mendoku- 
mentasikan, mengabadikan, menyimpan, 
merekam: 
mencatatkan v 1 membukukan, mencan- 
tumkan, mengagendakan, menuliskan, 
2 memasukkan, mengikutkan, menyerta- 
kan; 


96 catek * cecah 


pencatat n carik, dabir, juru tulis, katib, 
notulis, panitera, penulis, penyadur, pe- 
nyalin, perekam; 
pencatatan n kodifikasi, pencoretan, pen- 
daftaran, pendataan, penulisan, penyalinan, 
penyensusan, penyuratan, perekaman, re- 
gistrasi; 
catatan n 1 goresan, notasi, tulisan; dispo- 
sisi, kronik, memo, pemberitahuan, per- 
ingatan, pesan, surat; 2 daftar, lis; 3 no- 
tulen, rencana, risalah; 4 tambahan; 
tercatat v 1 teragendakan, terdaftar, ter- 
jadwal, tersurat, tertera, tertulis; 2 ter- 
cantum, termaktub, termasuk, termuat; 
3 terabadikan, terdokumentasi, terekam, 
tersimpan 

catek, mencatek v memagut, mematuk, 
mencagut, mencatuk, mencotok 

catu n alokasi, bagian, distribusi, habuan, 
jatah, kuota, paket, panggu, porsi, ransum, 
ruji; 
mencatu v membagi-bagikan, mencekit, 
mendistribusikan, mengalokasikan, men- 
jatah; 
pencatuan n pembagian, pendistribusian, 
pengalokasian, penjatahan 

catuk, mencantuk v 1 memagut, mematuk, 
mencagut, mencatek, mencekit, mencotok; 
2 mengentak, menikam, menohok, me- 
nusuk, menyuduk, meradak, merajah; 
3 memangkung, mementung, memukul, 
mengetuk, menggetok, menghajar, meng- 
hantam 

tcatur n gajah-gajahan, skak; 
percaturan n 1 siasat; 2 ki arena, dunia, fo- 
rum, gelanggang, kancah, panggung, pen- 
tas, perlagaan 

*catur num empat 

catut n angkup, capit, kakatua, penjepit, se- 
pit, tang; 
mencatut v 1 membedol, membetot, men- 
cabut, mencopot; 2 memotong, men- 
cengkelong, mencuri, mengambil, me- 
ngorup, mengutil, menggunting, menyu- 
nat 

caung a cauk, ceduk, cekung, celung, kem- 
pot, legok, lesung, peyot 

cawan n ayan, bokor bertutup, bokor besar, 
cabuk, cangkir, celung, gelup, kobokan, 
mangkuk, muk, mukun, mundam, pence- 
dok, sangku 


cawat n cangcut (cak), caping, celana dalam, 
kain penutup kemaluan, kancut, sabuk, 
selampit 

cawis v ada, siap, terhidang, tersaji, tersedia, 
tersuguh; 
mencawiskan v memasok, mempersiap- 
kan, mengadakan, mengedrop, menyaji- 
kan, menyediakan, menyuplai 

cebak, mencebak v melampan, menambang, 
menggali; 
cebakan n barang tambang 

cebik, mencebik v 1 mengerenyot; 2 mele- 
dek, mencela, mencemeeh, mencemooh, 
mencibir, mengata-ngatai, mengecimus, 
mengejek, menggonjak, menghina, meng- 
olok-olok; 
mencebikkan v melanyak, melatakan, me- 
lecehkan, memudahkan, memunggungi, 
mencapak, mendaifkan, mengabaikan, 
mengecilkan, menggampangkan, menghi- 
nakan, menistakan, menyepelekan, me- 
remehkan, merendahkan 

cebikas n cecak terbang, cekibar, kubin 

cebir, mencebir v mencabik, mencarik, me- 
ngoyak, menyobek, merobek 

cebol a katik, kerdil, kontet, tengkes, ter- 
kanceh 

cebong n berudu, gerundang, kecebong 

cebur v cemplung, cempung; 
mencebur v mencemplung, mencempung, 
menggelabu; 
menceburkan v melabuhkan, melempar- 
kan, membuang, mencemplungkan, men- 
cempungkan, menjatuhkan; 
tercebur v terjebak, terjerumus, terperang- 
kap 

cecah, mencecah v 1 mencocol, mencolek, 
mengambil; 2 mencuil, menggamit, meng- 
guit, menggutik, mengubit, menjawil, 
menowel, menyentuh; 3 memijak, me- 
ngencang, mengenjak, mengentak, meng- 
injak, mengirik, menjejak; 
mencecahkan v 1 mencelupkan, mencocol- 
kan; 2 membubuhkan, mencantumkan, 
menerakan; 
sececah n 1 pendek, sebentar, sejenak, 
sejenang, sejurus, sekeceng, sekejap, se- 
kelebat, sekilas, selincam, selintas, se- 
pemakan sirih, sepintas, sesaat; 2 se- 
cercah, secolek, secuil, sedikit, segelintir, 


sejumput, sekelonet, sekelumit, sekotes, 
sekubit, sekuku, sekutil 

*cecak, mencecak v 1 memirik, mencubit, 
mengetip, menggutik, mengubit, menjen- 
tik, menjiwit; 2 menceluk, mencilok, men- 
copet, mengambil; 
pencecak n kabit, kadet, maling, penceluk, 
pencilok, pencoleng, pencopet, pencuri, 
pengutil, penjambret 

cecap, mencecap v 1 mencicip, mencoba, 
mengecap; 2 ki menanggung, mengalami, 
mengecap, mengenyam, menikmati, me- 
rasi 

cecar, mencecar v memberondong, meng- 
hujani 

cecer, berceceran v berhamburan, berjebai, 
berlampar, berpencaran, bersebaran, ber- 
serakan, bertaburan, bertebaran, cerai- 
berai, pontang-panting, porak-poranda, 
tergelebar, 
mencecerkan v menaburkan, mencamur- 
kan, menebarkan, mengawurkan, meng- 
hamburkan, menyebarkan, menyerakkan, 
menuangkan, menumpahkan, 
ceceran n sebaran, serakan, taburan, te- 
baran 
tercecer v 1 tersebar, terserai, terserak, terte- 
bar, tertumpah, 2 hilang, lenyap, penyap, 
pupus, sirna, menguap, 3 ki tertinggal, 
tersisa 

cecunguk n 1 coro, kakerlak, kecoak, ke- 
puyuk, lipas; 2 ki bajingan, bajul, bandit, 
bangsat, berandal, bromocorah, durjana, 
gali, jahau, pencoleng, penjahat, perewa, 
preman, residivis 

cederan1cacat, luka, 2 friksi, konflik, permu- 
suhan, perselisihan, pertengkaran, perten- 
tangan, pertikaian, sengketa, 
ant pulih 
mencederai v 1 melukai, mencelakai; 
2 mengingkari, mengkhianati, 3 membo- 
kong, menyerang, 
ant. mengobati 
percederaan n bentrokan, kesumat, kon- 
flik, percekcokan, permusuhan, perselisih- 
an, pertengkaran, pertikaian, sengketa 

cedok n centong, ciduk, serok, sudip; 
mencedok v melukis, menanjur, menca- 
kup, mencedong, mencentong, menciduk, 
mengakut, mengambil, menggayung, me- 


2cecak ° *cekak 97 


ngumpulkan, menimba, menyapu, me- 
nyauk, menyenduk, menyerok, menyibur, 
menyodok, menyudip, menyudu, merapu, 
merauk, meraup 

cegah, mencegah 1 v melalau, melarang, 
melawan, memanggang, memantang, 
membancang, membantar, membantut, 
memberangus, memintasi, menahan, me- 
nambak, menanggap, menangkal, menga- 
wal, mengekang, mengelakkan, mengha- 
lang, menghambat, mengharamkan, men- 
jaga, menjauhkan, menolak, menyekat, 
merintangi; 2 a melindungi, preventif, pro- 
tektif 

cegak a 1 cacak, kacak, segak, tegak, 2 agam, 
bagas, bedegap, gagah, kekar, tegap 

cegak a afiat, bugar, enak, fit, segar, sehat 

cegar n air terjun, riam kecil, serasah 

cegat, mencegat v menghadang, mengha- 
lang, memegat, menahan di jalan, meng- 
hambat, merintangi 

ceguk, cegukan v cikutan 

cek, mengecek v melihat, memantau, me- 
meriksa, mencoba, mencocokkan, mende- 
monstrasikan, mengetes, menginformasi, 
mengontrol, menilik, menjajal, 
pengecekan n kir, kontrol, pemeriksaan, 
pembuktian, tes, validasi, verifikasi 

cekah a bekah, belah, bengkah, kekar, ke- 
reseng, melekang, raka, rekah, rengat, 
rengkah, retak, 
mencekah v 1 merekah: 2 membelah, me- 
mecahkan, menyerkah 
bercekah v 1 mengereseng, merekah, 2 ber- 
belah-belah, pecah-pecah 

tcekak a kecil, kurang, minim, sedikit, cupet, 
cupul, sempit, senteng; 
bercekak pinggang v berkacak pinggang, 
bertekan pinggang, bertolak pinggang 

?'cekak, bercekak v bentrok, bercakar- 
cakaran, bercekcok, berkelahi, berselisih, 
bersengketa, bertelingkah, bertengkar, 
bertikai, ribut: 
mempercekakkan v memperebutkan, 
mempertengkarkan, menyelisihkan, me- 
ributkan 
cekakak, bercekakakan v berdekak- 
dekak, berdengkang-dengkang, menga- 
kak, merakah, terbahak-bahak, tergelak- 
gelak, terkakah-kakah, terkakak-kakak, ter- 
kekeh-kekeh, terpingkal-pingkal 


98 "cekal ° cekung 


Icekal, mencekal v 1 membekam, mence- 
kam, mencengkam, mencengkau, men- 
cengkeram, mencerkau, mengerkau, me- 
rangkam, memegang, 2 melipat, membe- 
kuk, menahan, menangkap, menciduk, 
mencomot, mengamankan, menyergap, 
menyerkap, meringkus 
ant melepaskan 

?cekal a derana, keras, kuat hati, senggang, 
tabah, tangguh, tegar, teguh, tetap hati 

cekam, mencekam 1 v membekam, men- 
cekau, mencengkam, mencengkau, men- 
cengkeram, mencerkau, menerkam, me- 
ngerkau, menjeramah, merangkam, me- 
megang, 2 v mencekak, mencekik, me- 
njapit, menjepit leher, 3 v menakutkan, 
mencabarkan, mendebarkan, menegang- 
kan, mengerikan, menggentarkan, menye- 
ramkan, merindingkan 

cekang a jegang, kaku, kejang, kejat, kejur, 
keras, kujur, tegang, terkiat 

cekat, cekatan a akas, alamah, bergas, bi- 
jak, cakap, cegak, cepat, cergas, gancang, 
gapah, gesit, giat, jeraus, langkas, lekas, 
lincah, lintas, mahir, pantas, rekuh, ringan 
tulang, sebat, sigap, tangkas, tangu, te- 
rampil, terlatih, trengginas, utus, 
ant lamban 
kecekatan n keakasan, kecakapan, kece- 
gakan, kecepatan, kecerdikan, kegapalan, 
kegesitan, kelincahan, kemahiran, kepan- 
daian, kepantasan, kesigapan, ketang- 
kasan, keterampilan 
ant kelambanan 

cekau, mencekau v memegang, membekam, 
mencekam, mencengkam, mencengkau, 
mencengkeram, mencerkau, menerkam, 
mengerkau, menjeramah, merangkam 

cekcok, bercekcok v bentrok, beradu lidah, 
beradu mulut, beranggar lidah, berbabil, 
berbalah, berbantahan, bercakar-cakaran, 
bercaran, bercekak, bercekit, berdebat, ber- 
gaduh, berkelahi, bersalahan, bersanggit 
(ki), berselisih, bersengketa, bersitegang, 
bertaki, bertarung, bertekak (ki), berteling- 
kah, bertengkar mulut, bertengkar, ber- 
tengking, bertikai, bertingkuh, bertopang, 
perang mulut, rebut, ricuh, 
ant rukun 
percekcokan n bentrokan, percederaan, 


pergesekan, permusuhan, perselisihan, 
pertengkaran, pertikaian, sengketa 


tcekel a bakhil, ceker, kedekut, kejai berlapis 


(ki), kejam, kekel, kerekot, kikir, lokek, 
medit, okok, pelit, singkat tangan, tangkai 
kering (ki) 


*cekel n anak buah, cantrik, murid, peng- 


ikut 


ceker n 1 cakar, kuku, 2 kaki; 


menceker v mengais-ngais, menggeragau, 
mengorek-ngorek 


ceki n kartu babi, koa 
cekibar n cekibas, cecak terbang, kubin 
cekik, mencekik v 1 mencekak, mencekam, 


mencengkam, menjapit, menjepit, 2 me- 
nindas, menjerat, mematikan, membunuh, 
tercekik v 1 tercekak, tercekam, 2 terjerat, 
tertindas, 3 kebengkalan, kesimpatan, ter- 
kelolong, termengkelan, tersedak, terselak, 
terteguk 


cekikik, cekikikan v bercekakak-cekikik, 


terkikih-kikih 


ceking a ampai, bangsai (ki), cengkeh, gen- 


ting, kerempeng, kering-kerontang, kurus 
kering, lampai, lancip, langkai, langsing, 
langsir, lanjai, memuncak, mersik, me- 
runjau, ramping, renceng, sangat kurus, 
semampai, tegang 

ant gendut 


‘cekit, mencekit v 1 memagut, mematuk, 


mencagut, mencatuk, mencotok; 2 men- 
cekut, mencoket, mencuil, menjumut, 
mengambil, 3 membagikan, mencatu, men- 
distribusikan, mengalokasikan 


2cekit, bercekit v bentrok, bercekak, ber- 


cekcok, berkelahi, berselisih, bersengketa, 
bertelingkah, bertengkar, bertikai, ribut 


cekluk, tercekluk v tergelicik, tergelincir, 


tergulir, terlulur, terpeleset, terselip 


cekok, mencekoki v 1 mendulang, menjejal- 


kan, menyombol, menyuapi, 2 ki men- 
doktrin, mendoktrinasi, menyuntik 


ceku, menceku v dugal, enek, meloya, me- 


luah, muak, mual 


cekuh, mencekuh v menceluk, menyeluk, 


merogoh, merosok 


cekung a cauk, caung, cawak, ceduk, ce- 


lung, cengkera, cengkerung, cengkung, 
gentat, gopeng, jeluk, kecut, kedut, kem- 
pis, kempot, kempum, kempung, kepek, 


kisut, kunyam, legok, lekuk, lekung, 
lembang, lengkung, lepek, leper, licak, 
lombong, mendelong, mungkum, pecak, 
pencek, penyek, penyet, penyok, peruh, 
pesek, pipih, rekuk, relung, seruh, susut, 
terhimpus, terkimpus, peyot; konkaf; 
ant cembung 
bercekung a bercauk, bercaung, berceduk, 
bercekuk, berjeluk, berkedut, berkempis, 
berkempung, berlembang, berlepek 
cekup, mencekup v menangkupkan, me- 
nempelkan, mengatupkan, merapatkan 
cekut, mencekut v mencekit, mencoket, 
mencuil, menjeput, menjumut, mengam- 
bil 
cela n 1 cacat, cedera; 2 aib, belang, borok, 
fadihat, keburukan, kecewa, kejelekan, 
kekurangan, kenistaan, noda, retak; 3 ke- 
caman, komentar, kritik; 
mencela v 1 mencacat, mengecam, meng- 
kritik; 2 melecehkan, meledek, mencebik, 
mencemeeh, mencemooh, mencibir, me- 
ngata-ngatai, mengejek, menggonjak, 
menghina, mengolok-olok, menyepele- 
kan, meremehkan; 
celaan n cemeeh, cemooh, ejekan, hinaan, 
kecaman, kritikan, ledekan; 
tercela a buruk, cacat, cemar, jelek, kotor, 
leceh, nista, rendah 
celah n 1 antara, ganggang, jarak, kisi-kisi, 
renggangan, sela, seslat, sirat-sirat, 2 belahan, 
bengkahan, rekahan, retakan, 
mencelah v memotong, menyela, menye- 
lang, menyelit, menyusup: 
bercelah a berantara, berjarak, bersela, ber- 
selang, pecah, renggang, retak, ronggang 
celak n alit, palit, perona mata, pulas mata, 
sipat; 
mencelak v 1 memalit, memulas, mengalit, 
menyipat; 2 ki melampas, mencalak, meng- 
asah, menggosok, menyerudi 
celak, bercelak a berkaca-kaca, berkilat, ber- 
kilau, gemerlap, mengilap, merelap 
celaka a apes, bunting, geruh, hancur, jen- 
taka, lacur, mala, malang, menderita, na- 
has, rengsa, runyam, rusak, sebal, sial, su- 
sah; 
ant selamat 
mencelakakan v 1 melukai, mencederai; 
2 melondongkan, melucutkan, menggeru- 


cekup ° *celeng 99 


pukkan, menjahanamkan, menjerumuskan, 
menohok (ki), menyesatkan, meracuni, me- 
rusak (ki); 
kecelakaan n 1 bahala, bala, bencana, ka- 
tastrope, ketewasan, mala, musibah, peta- 
ka, gerhana (ki), kegeruhan, kemalangan, 
kesesakan, kesialan, kesusahan, penderi- 
taan; 2 insiden; 
ant 1 keselamatan 

celam-celum v bolak-balik, celas-celus, ke- 
luar-masuk,  menggelintar, mondar- 
mandir, pulang balik 

celampak, mencelampakkan v melempar- 
kan, membuang, mencampakkan 

celana n lancingan, seluar, serawal, 
-- dalam cangcut (cak), cawat, kancut; sa- 
buk; 
-- panjang pantalon 

celang, mencelang v melotot, membelalak, 
membeliak, mendelik, menjegil, menya- 
lang, nanap 

celangak v melangah, mencangah, terba- 
bang, terbuka, tercingangah, tergelohok 

celangak-celinguk v celingak-celinguk, celi- 
ngukan, longak-longok, tercangak-cangak, 
terkindap-kindap 

celangap v mangap, melongo, mencangah, 
mendelongop, menganga, ter-buka lebar 

celas-celus v bolak-balik, celam-celum, ke- 
luar-masuk,  menggelintar, mondar- 
mandir, pulang balik 

celat, mencelat v 1 melating, melejit, mele- 
sat, mental, menyembat, pelesat, terlontar, 
terpelanting; 2 melambung, membubung, 
naik 

celatuk, bercelatuk v berandai-andai, ber- 
beka, berbincang-bincang, berbual-bual, 
bercakap-cakap, bercengkerama, berla- 
bun-labun, beromong-omong, bersapaan, 
bertutur kata 

celedang-celedok v megal-megol, meleng- 
gak-lenggok, meliang-liuk, meliuk-liuk, 
mengayak 

celek a buta sebelah, cemek, pecak 

celemotan a berbercak-bercak, berpalit-palit, 
bersokom, celomok, cemong, cemuas, co- 
mot, sempuras 

tceleng n babi hutan, bagong, ciling 

'celeng, mencelengi v menabung, me- 
nyimpan, mendepositokan; 


100 celengkak-celengkok * cemburu 


celengan n abuan, deposito, simpanan, ta- 
bungan, taruhan 

celengkak-celengkok a bengkang-bengkok, 
berkelok-kelok, meliuk-liuk 

celentang v membungkang, menelentang, 
terbadai, terbaring, tergeletak, tergolek, 
terlepa 

celetuk, menceletuk v mematahkan, me- 
menggal lidah, memintas, memotong, me- 
mutus, mengaru, mengerat lidah, meng- 
interupsi, meningkah, menukas, menyela, 
menyelang, menyerobot, 
celetukan n interupsi, penyelaan 

celih a berat ekor, berat kaki, berat pinggul, 
berat siku, berat tangan, berat tulang, eng- 
gan, malas, segan 

celik v 1 bangun, jaga, melek, mendusin, ter- 
buka mata, 2 ki engah, insaf, mahfum, 
maklum, mengerti, sadar, tahu, 
ant1 tidur 
mencelikkan v 1 melek, membuka mata: 
2 ki menegur, mengingatkan, menginsaf- 
kan, menyadarkan 

celingak-celinguk v celingukan 

celinguk, celingukan v celangak-celinguk, 
celingak-celinguk, tercangak-cangak, ter- 
kindap-kindap 

celis, mencelis  memotong-motong, men 
cacah, mencarah, mencencang, mencin- 
cang, mengernai, mengiris-iris, meracik, 
merajang, merincih 

celomes n lemah, menyerana, rentan, ring- 
kih 

celomok a berpalit-palit, bersokom, cele- 
motan, cemong, cemuas, comot, coreng- 
moreng, kotor 

celoteh n kicau (ki), ocehan: 
berceloteh v berkicau, bertura-tura, men- 
cacau, mencerabih, menceracau, menga- 
cau, mengaco, mengigau, mengoceh, me- 
nyanyah, meraban (ki), meracau, mera- 
nyau, merayan, meremet, merepet 

celuk, menceluk v 1 mencekuh, menyeluk, 
merogoh, merosok, 2 mencecak, mencilok, 
mencopet, 
penceluk n alap-alap, congo, kabit, ka- 
det (cak), maling, pencecak, pencilok, pen- 
coleng, pencopet, pencuri, pengutil, pen- 
jambret 

celung a caung, ceduk, cekung, kempot, 


peyot 


celup, mencelupkan v mencecahkan, men- 
cocol, melelapkan, memasukkan, mem- 
benamkan, menenggelamkan, menutulkan, 
merendam 

celus a 1 lolos, lucut, lulus, molos; 2 tembus 

cema n dakwaan, saman, sangkaan, tuding- 
an, tuduhan 

cemar a 1 dekil, kotor, kumuh, ladah, terno- 
da; 2 ki buruk, cacat, jelek, tercela; 3 amoral, 
asusila, cabul, carut, dursila, jangak, jorok, 
kotor, lucah, mesum, porno; 
ant bersih 
mencemari v1 mencalit, menconteng, men- 
coreng, mengotori, menodai, menyelekeh; 
2 memburukkan, memfitnah, memojok- 
kan, mendiskreditkan, menghitamkan 
(ki), menghujat, menjahatkan, menjatuh- 
kan (nama baik), menjelek-jelekkan; 3 me- 
merkosa, mencabuli, menceroboh, menge- 
nai, menggagahi, menggauli, meniduri (ki), 
menjamah (ki), menjimak, menyetubuhi, 
merodok, merogol; 
mencemarkan v 1 mengotorkan; 2 ki mem- 
beraki (ki), memburukkan, menghinakan, 
merendahkan, merusakkan; 
pencemaran 1 kontaminasi, pengotoran, po- 
lusi; 
tercemar a korup, kotor, terkontaminasi; 

cemara n arun, eru, pinus, saru 

Icemas n asan tak asan, berwalang hati, bi- 
ngung, empot-empotan, galau, gamang, 
gelebah, gelisah, harap-harap cemas, 
jeri, karut, kelesah, khawatir, ma- 
mang, nyanyang, renyang, resah, ri- 
sau, samara, selempang, takut, tegang, 
was-was; 
mencemaskan v membingungkan, meng- 
galaukan, menggelisahkan, mengkhawa- 
tirkan, meresahkan, merisaukan, menyu- 
sahkan, menggaduhkan; 
kecemasan n kebingungan, kegalauan, ke- 
gelisahan, kekhawatiran, kepanikan, ke- 
resahan, ketakutan 

?cemas adv hampir, hampir-hampir, nyaris, 
sayup 

cemberut a asam (ki), bersut, senderut 

cembul n kenop, pentol, tombol 

cembung a gembung, kembung 
ant cekung 

cemburu a 1 bingit, dengki, hasad, iri hati, 


keki, khisit, panas hati, resan, sirik, tim- 

buru; 2 berprasangka, curiga, ragu, sang- 

si 

cemeh a cemek, cuai, encer, enteng, minor, 
ringan, sepele, sepi, sipil; marginal 

cemek a buta melek, cemer, buta sebelah, 
celek 

cemer a buta melek, cemek 

cemerlang a 1 benderang, bening, bercelak, 
berkilat, berkilau, bersih, calak, cerah, 
gemerlap, gemilang, jernih, marak, semi- 
nar, terang, tergelang-gelang; 2 brilian, 
cendekia, cerdas, cerdik, encer (ki), genial, 
genius, intelek, inteligen, lantip, pandai, 
pintar, ringan kepala, tajam (ki), terang 
akal 
ant 1 gelap; 2 dungu 
cemeti n cambuk, lecut, pecut, senawat, tem- 
bung 
cemong a berpalit-palit, bersokom, cele- 
motan, celomok, cemuas, comot, coreng- 
moreng, kotor 

cemooh n celaan, cemeeh, ejekan, hinaan, le- 
dekan; 

mencemooh v melecehkan, meledek, men- 

cebik, mencela, mencemeeh, mencibir, 

mengata-ngatai, mengecimus, mengejek, 
menggonjak, menghina, mengolok-olok, 
menyepelekan, meremehkan, merendah- 
kan 

cempala a gerenyau, lancing; 

-- mulut bengis, berbisa, bersanding, calak, 

cencala, keras, ketus, lancing mulut, meni- 

duri (ki), menyakitkan, menyembilu (ki), 
menyengat (ki), nyelekit, pedas, sengit, 
tajam; 

-- tangan lancang tangan, ringan tangan 
cempe n anak domba, anak kambing 
cempek a cacat, cempeng, compeng, com- 

pes, cuil, gempil, gerepes, geripis, rem- 

pak, romping, rompes, rumbing, sempak, 
serpih, sompek, somplak, sumbing, rusak 

cempera, bercempera v bercerai-cerai, ber- 
hamburan, berpencaran, bertempiar, bu- 
bar, buyar, kocar-kacir, lintang pukang, 
pontang-panting, terbirit-birit, tunggang- 
langgang 

cempiang n jagoan, jawara, pendekar, sam- 
seng 

cemping n perca, reja kain, tiras 


cemeh * cencawan 101 


cemplang a1 adem, anyep, cahang, campah, 
dingin (ki), hambar, tawar; 2 ki absurd, 
aneh, asing, eksentrik, ganjil, janggal, so- 
meng 

cemplung, mencemplung v mencebur, 
mencepung, menggelabur; 
mencemplungkan v 1 menceburkan, men- 
cepungkan, mendorong; 2 ki mengeru- 
pukkan, menjahanamkan, menjerumus- 
kan, menyesatkan; 
tercemplung v 1 tercebur, tercempung; 2 ki 
terbabit, terbawa-bawa, terbelit, tergiring, 
terjerumus, terkancah, terkebat (ki), ter- 
libat, terpalit (ki), tersangkut, terseret 

cempuling n tempuling 

cempung, mencempung v mencebur, men- 
cemplung, menggelabur 

cemuas 4 berpalit-palit, bersokom, celemot- 
an, celomok, cemong, comot, coreng- 
moreng, kotor 

cemuk, mencemuk v melibas, membalun, 
membedal, membelasah, membesit, meng- 
embat, menyabet, menyebat, menyesah, 
merangket, merotan, memangkung, me- 
mentung, memepah, memukul, mendera, 
menggetok, menghajar, menghantam, me- 
nutuk 

cena n bukti, ciri, petunjuk, tanda 

cenangau n jenangau, pianggang, walang sa- 
ngit 

cenangga n abnormal, cacat, cangga, in- 
valid 
ant normal 

cenangkas n anggar, candrasa, jenawi, la- 
mang, pedang, sabel, syamsir 

cenayang n belian, bomoh, dukun, para- 
normal, pawang, poyang, syaman 

cencala a bengis, berbisa, bersanding, calak, 
cempala mulut, keras, ketus, lancang mu- 
lut, menusuk, menyembilu (ki), menyengat 
(ki), nyelekit, pedas, sengit, tajam 

cencang v bacok, tebas, tetak; 
mencencang v 1 memotong-motong, men- 
celis, mencincang, mengiris-iris, meracik, 
merajang, merincih; 2 membabat, mem- 
bacok, memenggal, menebas, menetak, 
menggabung; 3 membantai, menjagal, 
membunuh, menewaskan, menghabisi, me- 
nyudahi 

cencawan n cawan, kunci lutut, tempurung 
lutut 


102 cendala * cengkerama 


cendala a buruk, cabul, hina, keji, kotor, le- 
ceh, nista, rendah 

cendang a jereng, juling, kero, sela, sendeng, 
teleng 

cendawan n fungi, jamur, kulat, rabuk; 
bercendawan a berjamur, lapuk 

cendekia a brilian, cemerlang (ki), cerdas, 
cerdik, encer (ki), genial, genius, intelek, 
inteligen, pandai, pintar, ringan kepala, 
tajam (ki), terang akal; 
ant dungu 
kecendekiaan n intelek, kecerdasan, kecer- 
dikan, kepintaran 
ant kedunguan 

cendekiawan n kaum cerdik cendekia, cerdik 
pandai, ilmuwan, intelektual, jauhari, sar- 
jana, sastrawan 

1cendera, cendera mata n 1 cindur mata, ha- 
diah, kenang-kenangan, oleh-oleh, sagu 
hati, suvenir, tanda mata, 2 jantung hati, 
kekasih 

'cendera a enak, jenak, lelap, lena, lenyak, 
nyenyak, pulas, renyap 

cenderasa n pedang sakti 

cenderawasih n burung dewata, sepah raja 

cenderung a berat, condong, miring, meng- 
arah, menjurus, 
kecenderungan n 1 kecondongan, ten- 
densi, tren; 2 hasrat, kegemaran, kehen- 
dak, keinginan, kesukaan, niat, pre- 
disposisi, tendensi 

ceng n ampas gula, melase, tengguli, tetes 

cengam, mencengam v mencakup, men- 
cangam, mencaplok, mencengap, me- 
nangkap 

cengang, mencengangkan v memesona, 
memikat, menakjubkan, menarik, menga- 
gumkan, mengherankan; 
tercengang v melengak, melenggong, me- 
lengung, menyelingar, tercenung, terce- 
ngut, tergemap, terjelengar, terkesima, ter- 
pana, terpegun, tersendat, tertegun 

cengap, mencengap v 1 mencakup, men- 
cangam, mencaplok, mencengam, me- 
nangkap; 2 berkempul-kempul, engap- 
engap, gelagapan, gempul-gempul, kem- 
bang-kempis, megap-megap, memburu, 
mencungap, mengagut-agut, mengap- 
mengap, merengap, ngos-ngosan, susul- 
menyusul, terkekeh-kekeh, terengah- 


engah, terkapah-kapah, 
mengah, tersengal-sengal 

cengar-cengir v cengengesan, mesam- 
mesem, peringisan 

cengeng a 1 gembeng, penangis; 2 ki lemah, 
lembek, payah, rapuh, ringkih 

cengengesan v cengar-cengir, 
mesem, pringas-pringis 

cengger n balung, jengger, pial, ranggah 
cenggeret n tonggeret, uir-uir 

cengis n bau gosong, bau sangit 

cengkal n tombak 

cengkam, mencengkam v 1 membekam, me- 
megang, mencekam, mencekau, menceng- 
kau, mencengkeram, menerkam, menger- 
kau, menjeramah, merangkam; 2 men- 
cekak, mencekik, menjapit, menjepit; 
cengkaman 1 1 cengkeraman, terkaman; 2 ki 
genggaman, kekuasaan, kuku (ki), pengaruh 
(ki) 

cengkar a bera, gersang, kasang, kering, ker- 
sang, kurus, sangar, tandus 

cengkau, mencengkau v membekam, men- 
cekam, mencekau, mencengkam, men- 
cengkeram, mencerkau, menerkam, me- 
ngerkau, menjeramah, merangkam, me- 
megang 

cengkek a ampai, ceking, genting, langkai, 
langsing, lanjai, lampai, merunjau, ram- 
ping, renceng, rigai, saring, semampai 

cengkelong, mencengkelong v memotong, 
mencatut, mencuri, mengambil, mengutil, 
menilap, menyunat 

tcengkeram, mencengkeram v 1 membe- 
kam, mencekam, mencekau, mencengkam, 
mencengkau, mencerkau, menerkam, me- 
ngerkau, menjeramah, merangkam, me- 
megang; 2 ki menggenggam, mencaplok, 
menganeksasi, menyerobot, merebut, me- 
naklukkan, menapakkan kaki, menginjakkan 
kaki, menduduki, menguasai; 
cengkeraman n 1 cengkaman, terkaman; 
2 genggaman (ki), kekuasaan, kuku (ki), pe- 
ngaruh (ki) 

*cengkeram n 1 acaram, cagar, cekeram, cek- 
rem, panjar, persekot, tanda jadi, tempah, 
uang muka; 2 agunan, andalan, boreh, 
gadai, jaminan, petaruh, rungguhan, san- 
dar, tendon, tanggungan 

cengkerama n banyolan, canda, cumbu, 


termengah- 


mesam- 


garah-garah, kecandan, kecindan, kucin- 
dan, olok-olok, seloroh, senda gurau; 
bercengkerama v 1 bercanda, bercum- 
buan, bercura, bergarah, bergurau, ber- 
kecanduan, berkelakar, berolok-olok, ber- 
seloroh, mencadai, bermain-main; 2 ber- 
andai-andai, berbeka, berbincang-bincang, 
berbual-bual, bercakap-cakap, bercelatuk, 
berlabun-labun, beromong-omong, bersa- 
paan, bertutur kata, memburas, mengem- 
bur, mengobrol 

cengkerik n jangkrik, kuririk, riang-riang 

cengking n dengking, lengking, tengking 

cengkir n cingkat, degan, kelapa muda, ke- 
longkong 

cengkok a belengkok, beliut, bengkok, beng- 
kong, bengkung, lantik, lengkok, meleng- 
kung, ruit 

cengkol a belok, kelok, pengkol, tikung 

Icengkung a caung, cekung, kempot, kem- 
pung, kunyam 
ant. cembung 

*cengkung, bercengkung v bertinggung, du- 
duk berjongkok, mencangkung, mencong- 
kong, merangkung 

cengli a jujur, patut, sudah semestinya 

cengung, tercengung v keheranan, mele- 
ngak, melengung, menyelingar, terbeng- 
kalai, tercengang, tercengut, terdiam, ter- 
gemap, termangu, termenung, terpana, 
terpegun, tersendat, tertegun 

cengut, mencengut, tercengut v tercengung 

Icentang, centang-perenang a awut-awutan, 
berantakan, berarakan, berpesai-pesai, 
bersepah, berserakan, bongkar-bangkir, 
cerai-berai, colak-caling, kacau balau, kelut- 
melut, kibang-kibut, kisruh, kocar-kacir, 
kusut, lalu-lalang, malang-melintang, 
morat-marit, porak-parik, porak-poranda, 
ropak-rapik, semrawut, serabutan, tersara 
bara, tidak keruan 
ant bersatu padu 

*centang, mencentang v melampang, me- 
nabok, menampar, menampung, mena- 
ngani, menapuk, mendebik, mendemik, 
menempeleng, menepak, menepik, meng- 
gampar, menggaplok, menimbuk, menye- 
pak, memukul 

centeng n 1 penjaga malam; 2 bodigar (cak), 
pengawal, tukang pukul 


cengkerik * cepol 103 


centil a ganjen, genit, keletah, kemayu, ke- 
nes 

centong n cedok, ciduk, gayung, sauk, sen- 
dok, sibur; 
mencentong v mencedok, menciduk, me- 
nyauk, menyendok, mengambil 

centung n gombak, jambak, jambul, kucir, 
kuncung 

cenung, tercenung v melamun, merenung, 
termangu, termenung 

Icepak n kecap; 
mencepak-cepak v 
mengecap-ngecap 

*cepak a pendek 

cepat a 1 acap, banter, bangat, buru-buru, 
kunjung, lajak, lekas, segera; 2 deras, eks- 
pres, kencang, kilat, pesat, sput; alegro; 
3 akas, bergas, campin, cekatan, cergas, 
gancang, gesit, jeraus, langkas, lincah, 
pantas, sigap, tangkas, terampil, 
ant lambat 
pencepatan n pelajuan, pelancaran, pele- 
kasan, pemecutan, pemesatan, penderas- 
an, pengencangan, penggegasan, peng- 
giatan, penyegeraan, 
bersicepat v bergegas, berlekas-lekas, ber- 
segera, terburu-buru, tertalah-talah, 
mempercepat v meligat, memacu, mem 
bangatkan, memburu-buru, memecutkan, 
memesat, memperkencang, memperlaju, 
memperlancar, memperlekas, memper- 
maju, memperpendek, mencekat, men- 
deras, mengacapkan, menggagas, meng- 
gertakkan, menggesakan, menggiat, me- 
nyegerakan, menyelak, menyigap, me- 
nyungga, 
ant memperlambat 
percepatan n akselerasi, 
secepat-cepatnya a paling awal, secepat 
mungkin, selekas-lekasnya, sesegera 
mungkin, 
ant selambat-lambatnya 
kecepatan n 1 kecekapan, kecekatan, ke- 
cerdasan, kecergasan, kederasan, keken- 
cangan, kelajuan, kelancangan, kelancar- 
an, kemajuan, kepantasan, kesebatan, 
kesigapan, ketangkasan, 2 irama, ritme, 
tempo 

ceper a gepeng, layah, lempeng, leper, pipih 

cepol a coplok, copot, tanggal, terlepas, 


mencapak-capak, 


104 cepu * cerap 


mencepol v melepaskan, memupuh, me- 
nanggalkan, mencabut, mencopot 
ant memasang 

cepu n cupu, kadam, tempat sirih 

cerabih, bercerabih, mencerabih v berce- 
loteh, bertura-tura, mencacau, mencera- 
cau, mengacau, menganglong, mengigau, 
mengoceh, menyanyah, meraban (ki), me- 
racau, meranyau, merayan, meremet, me- 
repet, mericau, meronyeh 

ceracam, menceracam v hantam kromo, 
main tubruk, membabi buta, mengacak, 
mengawur, menyerampang, merambang, 
merawak, merodok, rucah, sembarangan, 
serabutan, serampangan 

ceracau, menceracau v berceloteh, bertura- 
tura, melindur, mencacau, mencerabih, 
mengacau, menganglong, mengigau, 
mengoceh, menyanyah, meraban (ki), 
meracau, meranyau, merayan, meremet, 
merepet, mericau, meronyeh 

cerah a 1 benderang, bening, bersih, calak, 
cemerlang, jernih, marak, terang; 2 ber- 
cahaya, berseri, bersinar, ceria, sumri- 
ngah; 
ant gelap; muram 
mencerahkan v membahagiakan, menca- 
hayakan, menceriakan, menerangkan, 
menggembirakan, menggirangkan, me- 
nyenangkan, menyinari, menyinarkan, 
meriangkan; 
ant menggelapkan; memuramkan 
pencerahan n 1 iluminasi, pencahayaan, 
penerangan, penyinaran; 2 pemberadaban, 
pembudayaan, pendidikan, penyadaran 

cerai v pecah, pisah, putus, sibak; 
menceraikan v 1 mematahkan, memegat, 
memutuskan, menalak; 2 membelah, me- 
mecah, memencarkan, memisahkan, me- 
ngerakkan, menguraikan, menjarakkan, me- 
renggangkan; 
ant menyatukan 
penceraian n pemisahan; 
ant penyatuan 
tercerai v terbuncang, terpecah, terpisah, 
terputus; 
bercerai v 1 pisah, putus; 2 berakhir, 
bererak, berganggang, berparak, berpisah, 
bubar; 
ant bersatu 


perceraian n parak, perpecahan, perpisah- 
an, separasi 
ant persatuan 


cerai-berai a acak-acakan, awut-awutan, be- 


rantakan, berarakan, bercerai-berai, ber- 
pesai-pesai, bongkar-bangkir, centang- 
perenang, colak-caling, kacau-balau, ke- 
lut, melut, kibang-kibut, kusut, lalu lalang, 
lerak, malang-melintang, morat-marit, 
porak-parik, porak-poranda, relai, rondah- 
randih, ropak-rapik, semrawut, tersara 
bara, tidak keruan; 

menceraiberaikan v memberai-beraikan, 
memberantakkan, membongkar-bangkir, 
membubarkan, membuyarkan, memecah 
belah, memecahkan, memorak-poranda- 
kan, mengacak-acak, mengacaukan, 
mengadu domba, mengaduk-aduk, meng- 
awut-awut, menyurai; 

ant menyatupadukan 

bercerai-berai v 1 berceceran, berhambur- 
an, berlampar, berpencaran, berperai- 
perai, berpesai-pesai, bersebaran, berse- 
rakan, bertaburan, bertebaran, bertem- 
piar, puruk-parak, tergelebar, terpisah- 
pisah; 2 lari bercempera, bertemperasan, 
bubar, buyar, kocar-kacir, lintang pukang, 
mengaprit, pontang panting, terbirit-birit, 
tunggang langgang 

ant bersatu-padu 


cerakin n pendadah, peti obat 
ceramah n khotbah, kuliah, lektur, orasi, pi- 


dato, syarah; 

menceramahkan v membahaskan, mem- 
bicarakan, membincangkan, memperca- 
kapkan, memperkatakan, mempersoalkan, 
mendebatkan; 

penceramah n orator, pembicara, pensya- 
rah; 

ant pendengar 

berceramah v berkhotbah, berpidato, ber- 
syarah 


cerancangan, bercerancangan v 1 berce- 


ranggah, berjerangkang; 2 mencanak, 
mencuar, mencuat, menculak, menjulang 


ceranggah n cabang-cabang; 


berceranggah v 1 bercabang-cabang; 
2 bercerancangan 


cerap, mencerap v 1 memperhatikan, meng- 


amati, menyimak, melihat dng cermat; 
2 menanggap; 


cerapan n impresi, kesan, persepsi, sensasi, 
signifikansi; 
pencerapan n pemahaman, penangkapan, 
rekognisi, resepsi 

cerat n cerocok, corong, corot, curat, 
mencerat v bersimbur, melancur, melan- 
cut, memancar, memancur, membasut, 
membesut, memuncrat, mencurat, me- 
ngucur, menyembur, menyemprot 

ceratai, mencerataikan v membahas, mem- 
bicarakan, membincangkan, menggosip- 
kan, menggunjingkan, mengomongkan, 
meributkan 

cerca n caci, cela, damprat, hujat, umpat, 
ant puji 
mencerca v melabrak, memaki, memara- 
hi, membentak, mencaci, mencura, men- 
damprat, menembis, menengking, me- 
ngata-ngatai, menggebos, menghardik, 
menghujat, mengumpat, menyegak, me- 
nyembur, menyemprot (ki), menyenggak, 
menyentak, merampus, meredik 
ant memuji 

cercah n berkas, jaras; 
secercah n seberkas, secolek, secuil, sedi- 
kit, segelintir, sejumput, sekelumit, seku- 
bit, sekuku, sekutil 

cerdas a arif, berbudi pekerti yang baik, ber- 
pendidikan, berpengetahuan, bestari, bi- 
jaksana, brilian, budiman, cekatan, cemer- 
lang (ki), cendekia, cerdas, cerdik, cergas, 
encer (ki), genial, genius, gesit, giat, in- 
telek, inteligen, lantip, pandai, pintar, ri- 
ngan kepala, tajam (ki), tangkas, tangkas, 
terang akal; 
ant bodoh 
-- cermat cerdas tangkas; 
kecerdasan n intelek, kecendekiaan, kecer- 
dikan, kepintaran 

cerdik a 1 cerdas, licin (ki), mahardika, pan- 
dai, panjang akal, pintar, ringan kepala, 
terang akal; 2 bengkok (ki), calak, culas, 
curang, kepetangan (kl), kerang-keroh (ki), 
keroh, lancang, lengit, licik, main kayu, 
subtil; 
ant dungu; 
-- cendekia arif bijaksana, intelektual, ter- 
pelajar; 
kecerdikan n 1 intelek, kecendekiaan, ke- 
cerdasan, kepintaran, 2 akal busuk, akal 


cerat * cerita 105 


geladak, akal kancil, akal keling, akal laba- 
laba, akal ubi, kelicikan, muslihat licik, 
tipu daya, tipu muslihat 

cerek n 1 kan, ketel, morong, teko, 2 embrat, 
emrat, gembor 

cerempung n dandi, kecapi 

cerewet a bacar mulut, banyak bicara, banyak 
cakap, banyak cincong, banyak mulut, ba- 
nyak omong, bawel, beleter, belu-belai, 
bertingkah, ceriwis, gapil mulut, gelatak, 
lebar mulut, nyenyeh, nyinyir, rewel, 
ringan lidah 
ant pendiam 

cergas n akas, bergas, cakap, campin, cekat- 
an, cepat, gancang, gesit, giat, jeraus, 
langkas, lincah, mahir, pantas, sebat, sigap, 
tangkas, terampil, trengginas; 
kecergasan n ketangkasan, kegesitan, ke- 
cekatan 

ceriaa 1 bercahaya, berseri, bersinar, cerah, 
jernih, sumringah, 2 bersih, kalis, kudus, 
murni, nirmala, suci, zakiah; 3 bahagia, 
gembira, girang, riang, senang: 
ant 1 muram: 2 bernoda; 3 sedih 
menceriakan v 1 mencerahkan, meng- 
gembirakan, menggirangkan, meriangkan, 
2 membersihkan, memurnikan, mengu- 
duskan, menyucikan, menulenkan, 
ant 1 memuramkan; 2 menodai 
keceriaan n 1 kesucian, 2 kebahagiaan, ke- 
gembiraan, kegirangan, keriangan, kese- 
nangan, kesukacitaan 
ant kemuraman 

ceriga n golok, sewar 

cerita n riwayat, sejarah, 2 alkisah, lakon, 
stori, warita, anekdot, deskripsi, narasi, 
tuturan, 3 fiksi, karangan, prosa, rencana, 
4 babad, dongeng, hikayat, tambo; 5 ki 
bual, isapan jempol, omong kosong, tahi 
angin, cerita anak, cerita rekaan, cerita 
khayal, 
-— burung angin lalu, desas-desus, gosip, 
gunjingan, kabar angin, kabar burung, 
rumor, stori, tatah-tatah; 
menceritakan v melukiskan, mendeskrip- 
sikan, mendongengkan, menerangkan, 
menggambarkan, mengisahkan, meng- 
omongkan, mengononkan, menuturkan, 
merawikan, meriwayatkan; 
pencerita n pendongeng, penutur, rawi; 


106 ceriwis * cetak 


penceritaan n pengisahan, periwayatan; 
bercerita v berkisah, mendongeng, menga- 
rang, merawi, merencana 

ceriwis a bacar mulut, banyak bicara (ki), 
banyak cakap (ki), banyak mulut (ki), 
banyak omong (ki), bawel, beleter, calak, 
celomes, celopar, cerewet, gelatak, nyinyir, 
ringan lidah 
ant pendiam 

cerkau, mencerkau v membekam, mence- 
kam, mencekau, mencengkam, men- 
cengkau, mencengkeram, menerkam, 
merangkam 

cerlang n gemerlap, kilau, 
kecerlangan n ki jamal, keelokan, kein- 
dahan 

cerling, mencerling v melirik, mengambal, 
mengerling, menjeling, menjuling, meli- 
hat 

cermat a 1 awas, hati-hati, jeli, ketat, open, 
saksama, siasat, telaten, teliti: akurat, ek- 
sak, korek; 2 gemi, hemat, irit, 
mencermatkan v menghematkan, meng- 
irit: 
ant memboroskan 
mencermati v memperhatikan, meng- 
amati, menilik: 
kecermatan n akurasi, ketelitian, ketepat- 
an, presisi 
ant kelalaian 

cermin n 1 kaca, kaca muka, mirat, reflek- 
tor, 2 ki bayangan, citra, gambaran, pan- 
tulan, refleksi, representasi, 3 acuan, con- 
toh, eksemplar, ideal, model, paradigma, 
pola, teladan, 
mencerminkan v memantulkan, memba- 
yangkan, menggambarkan, merefleksi- 
kan, merepresentasikan; 
pencerminan n pemaparan, pembayang- 
an, penggambaran; 
cerminan n bayangan, gambaran, pa- 
paran; 
tercermin v membayang, menjelma, tam- 
pak, tergambar, terlihat, terpantul; 
bercermin v 1 berkaca; 2 ki belajar, men- 
contoh, meneladan, meniru; 3 ki mawas 
diri, memeriksa, meneliti, introspeksi 

cerna a hancur, luluh; 
mencerna v ki memafhumi, memahami, 
memaklumi, mengerti, mengunyah; 


mencernakan v memasukkan, menghan- 
curkan, menyerapkan; 
pencernaan n penghancuran, penyerapan; 
tecerna v masuk, termakan, terserap 

ceroboh a 1 abai, asal-asalan, awut-awutan, 
gabal, gegabah, sembarangan, sembrono, 
serampangan, silap mata, teledor; 2 aco- 
acoan, kasar, kurang ajar, rusuh, seleder, 
slebor, ugal-ugalan; 
ant telaten 
menceroboh v berbuat biadab, berbuat 
tidak senonoh, makan (ki), melalap (ki), 
melanggar, memerkosa, mencabuli, men- 
cemari (ki), mengenai, menggagahi (ki), 
mengganggui, menggauli, meniduri (ki), 
menjamah (ki), menjimak, menodai (ki), 
menyetubuhi, merodok, merogol; 
mencerobohi v melanggar, menakali, me- 
nakluki, mencabuli, mengganggu, me- 
nyerang; 
penceroboh n agresor, pelanggar, penca- 
bul, penyerang; 
pencerobohan n agresi, pelanggaran, 
penak-lukan, pencabulan, penyerangan; 
kecerobohan n kebiadaban, kecabulan 

cerobong n berumbung, buluh-buluh, co- 
rong, pipa asap, salung api, teropong 

cerocok n 1 pancang, terucuk; 2 dermaga, 
kade, pangkalan, pelabuhan; 3 cerat, co- 
rong, corot, curat 

cerocos, mencerocos v berbicara, berceloteh, 
mencerabih, menceracau, mengoceh 

ceropong n moncong, mulut 

ceruh, menceruh v menumbuk, menyosoh 

ceruk n 1jelukan, kedung, lekukan, lombong, 
lubuk, relung; 2 gaung, gohong, gua, liang, 
lubang, rongga 

cerup, mencerup v mencarak, mencucup, 
mencucut, mengesup, menghirup, meng- 
hisap, menyeruput, menyerap, menyesap, 
menyedot 

cerut, mencerut v melilit, membelit 

cerutu n lisong, serutu 

cespleng a ampuk, asian, efektif, makbul, 
mandi, mangkus, manjur, mempan, mu- 
jarab, mustajab, sakti, tokcer 

cetak n cap, sablon; 
-- biru desain, rancangan, reka bentuk, 
skema, sketsa, strategi; 
mencetak v 1 mengecap, menyablon, me- 


rekam; 2 membukukan, memublikasikan, 
menerbitkan; 3 membentuk, menempa, 
mengacu; 4 memperoleh, mencatat, me- 
ngulir, meraih, merebut; 
pencetak n penerbit; pengecap; 
cetakan n 1 edisi, keluaran, lembaran, 
nomor, terbitan; 2 acuan, gemblengan, 
tempaan, teraan 

cetek a 1 cangkat, dangkal, dangkar, tohor, 
2 ki kurang, sedikit, sempit, 
ant. dalam 
mencetekkan v mendangkalkan, men- 
cangkatkan, menohorkan, 
ant. mendalamkan 
kecetekan n kecangkatan, kedangkalan, 
ketohoran 
ant kedalaman 

ceteng, menceteng v membawa, menenteng, 
menjinjing 

ceti n lintah darat, pelepas uang, rentenir, 
riba 

cetus, mencetuskan v 1 memarakkan, me- 
masang, mencucuh, menghidupkan, me- 
nyalakan, menyulut, menyundut, 2 ki me- 
lahirkan, melantarkan, membangkit, mem- 
buat, memicu (ki), mendatangkan, mener- 
bitkan, mengakibatkan, mengundang, me- 
nimbulkan, menyebabkan, 3 ki mencurah- 
kan, mengatakan, mengekspresikan, me- 
ngeluarkan, mengucapkan, mengungkap- 
kan, mengutarakan, menuangkan, menum- 
pahkan, menyalurkan, menyatakan, 
pencetus n 1 gara-gara, lantaran, pasal, 
pemicu, pendorong, penyebab, penyulut; 
2 aktivis, arsitek (ki), benggolan, biang 
keladi, dalang (ki), dedengkot, gembong, 
induk bala, inisiator, motor (ki), otak (ki), 
pelopor, pemrakarsa, penggagas, peng- 
gerak, pentolan, tokoh, 
cetusan n 1 bunga api, kilat api, lelatu; 2 ki 
ekspresi, luapan, pernyataan, ungkapan 

cewek n cak anak dara, bikir, gadis, kuntum 
(ki), perawan, putri 
ant cowok (cak) 

chauvinis n nasionalis, patriot 

chauvinistis a nasionalistis, patriotis 

ciap, menciap-ciap v mencicip, mencicit 

ciar, menciar-ciar v melengking-lengking 

cibir, cebik, mencibir v melecehkan, mele- 
dek, mencebik, mencela, mencemeeh, men- 


cetek * cilok 107 


cemooh, mengata-ngatai, mengecimus, 
mengejek, menghina, mengolok-olok, me- 
rendahkan; 
cibiran n kecimus 

'cicik, mencicik v 1 membesing, mendesing, 
mendesis; 2 ki berambai-ambai, bercucuran, 
berderai, berjelejehan, berlelehan, berli- 
nang, bertetesan, mengalir, mengucur, 
rembah-rembih 

*cicik a benci, jijik, meloya; 
mencicik v membenci 

cicil, mencicil v mengangsur, mengkredit; 
cicilan n angsuran, kredit 

Icicip, mencicip v mencecap, mencoba, me- 
ngecap, 
mencicipi v mencobai, merasai 

*cicip, mencicip v menciap-ciap, mencicip 

ciduk n batil, cedok, gayung, serok, sibur, si- 
duk, tajur, 
menciduk v 1 menanjur, mencedok, 
mengambil, menggayung, menyauk, me- 
nyendok, menyerok, 2 ki membekuk, me- 
nahan, menangkap, menawan, mencekal, 
mencomot (ki), menculik, mengamankan, 
menyergap, menyerkap, meringkus 

cigak n beruk, cengkok, kera, ketek, kunyuk, 
monyet 

cika n kedadak, muntah berak 

cikal n tunas kelapa, 
-- bakal 1 asal mula, benih, bibit: 2 bi- 
bit buwit, kakek atau nenek moyang, ka- 
ruhun, leluhur, pendahulu, pitarah, po- 
yang, sesepuh 

cikar n andong, bendi, dokar, sado; kahar, 
kereta kerbau, kereta sapi, pedati 

cikun, bercikun-cikun v berbisik-bisik, ber- 
sembunyi-sembunyi, berkolusi, berkom- 
plot, berkongkalikong, berkonspirasi, ber- 
sekongkol, berselingkuh, main mata 

cikut, cikutan v cegukan 

cilap n kedip, kelip; 
tercilap-cilap v berkedip-kedip, berkelap- 
kelip, berkelip-kelip, terembut-rembut 

cilik a alit, kecil, mungil 


cilok, mencilok v mencopet, mencuri, 
mengambil, mengembat, menjambret, 
merogoh, 


pencilok n alap-alap, congo, kabit, kadet, 
maling, pencecak, penceluk, pencoleng, 
pencopet, pencuri, pengutil, penjambret 


108 cincang * cium 


cincang, mencincang v 1 memotong- 
motong, mencacah, mencarah, mencelis, 
mencencang, mengernai, mengiris-iris, 
meracik, merajang, merincih; 2 memban- 
tai, menjagal, membunuh 

cindur mata n 1 cendera mata, hadiah, 
kenang-kenangan, oleh-oleh, sagu hati, su- 
venir, tanda mata; 2 ki jantung hati, kecinta- 
an, kekasih 

cingangah, tercingangah v mencangah, ter- 
babang, terbuka mulut, terlangah, ter- 
nganga, terpangah 

cinta n afeksi, amor, asmara, berahi, cinta 
kasih, cita, dendam berahi, filantropi, hi- 
bat, hasrat, kama, kasih, kasih sayang, ke- 
hangatan, kekaguman, nafsu, renjana, sa- 
yang, tresna; 
mencintai v menaruh hati, mengasihi, me- 
nyayangi, menyenangi, menyukai, meng- 
anak-emaskan, menggemari, 
ant membenci 
pencinta n peminat, pengagum, pengasih, 
penggairah, penggemar, penyayang, 
ant pembenci 
tercinta v terkasih, tersayang, 
bercintaan v berasmara, bercumbuan, ber- 
kasih-kasihan, bermesraan, berpacaran, 
bersuka-sukaan, main api; 
percintaan n afair, hubungan asmara, ro- 
man, 
kecintaan n buah hati, cindur mata, jan- 
tung hati, kegilaan, kekasih, kesayangan, 
kesukaan, pujaan 
ant kebencian 

ciprat, menciprat v berambai-ambai, ber- 
sibaran, memacak, memancit, memancut, 
memer-cik, mengiprat, menjeprat, mere- 
cik, merenjis, muncrat, 
ant mengguyur 
menciprati v meletis, membasahi, mem- 
biaki, memerciki: 
mencipratkan v memercikkan, mengam- 
bai-ambaikan, menyemprotkan, merenjis- 
kan 
ant mengguyurkan 

cipta, menciptakan v 1 menakhlikkan, me- 
nemukan, mengadakan, menjadikan, me- 
rupakan, mewujudkan, 2 melahirkan, 
membangun, membentuk, membikin, 
membuat, memproduksi, menelurkan, 


menganggit, mengarang, menggubah, 
menghasilkan, menyusun, mereka cipta, 
mereka, 

pencipta n inventor, komponis, kreator, 
pembuat, pengarang, penggubah, penyu- 
sun, pereka cipta, 

penciptaan n invensi, kreasi, pembentuk- 
an, pembuatan, pendirian, penemuan, 
penjadian, reka cipta, 

ciptaan n buatan, desain, gubahan, karya, 
karangan, kreasi, produk, rakitan, rekaan 


ciri n atribut, bukti, cap, cena, identitas, 


individualitas, jati diri, karakter, keis- 
timewaan, kekhasan, kekhususan, keunikan, 
kualitas, petunjuk, sifat, stigma, tanda, 
bercirikan v bersifatkan, berunsurkan 


cirit n 1 berak, feses, geladir, hajat, kotoran, 


tahi, tinja, 2 ampas, cerih, endap-endap, 
pungkur, residu, sempelah, sempuras, 
sisa; 

mencirit v buang-buang air, diare, men- 
ceret, murus; bocor; 

tercirit v kincit, terberak-berak, terbirit- 
birit 


*cita n perasaan, rasa hati; hajat, hasrat, ke- 


inginan, niat, 

- rasa kecenderungan, kegemaran, kehen- 
dak, kemauan, kesukaan, pilihan, selera, 
cita-cita n angan-angan, aspirasi, azam, has- 
rat, kehendak, keinginan, khitah, maksud, 
niat, 

mencita-citakan v membayangkan, me- 
mimpikan, mendambakan, mengangan- 
kan, mengempik, mengharapkan, meng- 
idamkan, mengincar, menginginkan, 
mengkhayalkan, mereka 


*cita n cit, encit, kain kapas, kain leja 
citra n 1 angan-angan, bayang-bayang, cer- 


min, fantasi, gambaran, ide, ikon, imaji, 
impresi, khayalan, konsep, potret, re- 
kaan, representasi, 2 anggapan, kesan, 
pandangan, penilaian, 

mencitrakan v melukiskan, membayang- 
kan, memvisualkan, menganggapkan, 
menggambarkan, mengilustrasikan, me- 
reka, merepresentasikan; 

pencitraan n pembayangan, penggambar- 
an, visualisasi 


ciu n arak, minuman keras 
cium, mencium v 1 mencucup, mengecup, 


mengesun; 2 membaui, mengendus, 
menghidu; 3 ki membaca (ki), me- 
nangkap, mendapatkan, mendeteksi, me- 
nemukan, mengetahui, mengindra, men- 
jumpai, menyenguk; 
ciuman n kecupan, sun; 
berciuman v 1 berkecupan; 2 ki bentrok, 
beradu, berbenturan, berdampak, ber- 
langgaran, bersomplokan, bertabrakan, 
bertarung, bertembung, bertubrukan, ber- 
tumbukan 

ciut 1 v menciut, 2 a bergidik, cabar hati, 
cuak, gamang, gayat, gecar, gentar (ki), 
giris, kecil hati, kecut (ki), keder, mengirik, 
menyangkak bulu, meremang, merinding, 
ngeri, patah hati, takut, 
menciut v berkurang, memendek, menge- 
cil, mengempis, mengerut, menggembos, 
menguncup, menyempit, menyusut, 
ant mengembang 
penciutan n 1 kontraksi, pengurangan, 
penyusutan, reduksi, 2 perampingan 

coak, mencoaki v menakik, menakuk, me- 
ngelar, menukik 

‘coang, mencoang a berceranggah, berceren- 
cangan, berjerangkang, mencuar, mencuat, 
menganjur, menjulang, terserondok 

*coang, mencoang-coang v berkelintaran, 
berseliweran, bersimpang-siur, bolak- 
balik, hilir mudik, ke sana-ke mari, kian ke 
mari, melangsir, mondar-mandir, pulang 
balik 

coba p jika, kalau, seandainya, seumpama; 
mencoba v 1 mengepas, menyedang; 2 
memandu, membuktikan, memeriksa, 
memverifikasi, mendemonstrasikan, me- 
ngecek, mengetes, menguji, menjajal, 
3 berikhtiar, berupaya, berusaha, mencari 
akal, mencari jalan, merakit (ki); 4 men- 
cecap, mencicip, mengecap, merasai, 
cobaan n godaan, pukulan, tamparan, uji- 
an, 
percobaan n eksperimen, pemeriksaan, 
penelitian, penyelidikan, riset, tajribah, 
tes 

cobar-cabir a bersetai-setai, betak-betak, 
cabik-cabik, compang-camping, koyak- 
koyak, rebeh, rombeng, rompang- 
ramping 

cobek n anak batu, anak cobek, ulekan 


ciut ° codak 109 


coblos, mencoblos v melubangi, membo- 
longi, memusut, mencocok, menusuk, me- 
nerok; 
mencobloskan a mencocokkan, menusuk- 
kan 

tcocok n pacak, sunduk, tusukan; 
mencocok v 1 melubangi, memusut, men- 
cacah, mencoblos, menindik, menyun- 
duk, menyemat, mencolok, 2 memacak, 
memasak, menusuk, menata, menganggit, 
mengarang, mengatur, menyusuk, me- 
nyusun, merangkai, meronce; 
mencocokkan v 1 mencobloskan, menu- 
sukkan; 2 memasang, mencantumkan, 
menyematkan, menyuntingkan 

*cocok a 1 akur, berbetulan, searah, se- 
bahu, sebati, sehaluan, seia sekata, seja- 
lan, sepaham, sepakat, sependirian, se- 
ragam, setubuh (ki), setuju; 2 betul, pas, 
sreg, tepat; 3 akseptabel, layak, pantas, 
patut, tampan; 4 asri, berpatutan, ber- 
temu, harmonis, klop, kompatibel, masuk 

(ki), mengena, pas, sajak, selaras, serasi, 
sesuai, setimpal, sinkron; 5 sebabat, se- 
banding, sebaya, sederajat, seimbang, se- 
jajar, sekelas, selevel, sepadan, setara, se- 
timbang, setingkat; 
mencocokkan v 1 membandingkan, me- 
meriksa, mengecek; 2 memadankan, me- 
madu, membetulkan, menepatkan, meng- 
akurkan, menyamakan, menyerasikan, 
menyesuaikan, menyetel, menyinkron- 
kan; 
kecocokan n 1 kemufakatan, kesepakatan, 
konsensus; 2 keselarasan, keserasian, ke- 
sesuaian, keteraturan, persetujuan 

cocok tanam, bercocok tanam v berladang, 
bertani 

cocol, mencocol v mencecah, mencelupkan, 
mencolek, menutulkan 

cocor n congor, cotok, cucuk, moncong, pa- 
ruh, sudu; 

-- merah ki bunga latar, bunga raya, cabo, 
kupu-kupu malam, lanji, loki, lonte, moler, 
munci, pelacur, perempuan jalang, sundal, 
wanita tunasusila 

codak, mencodak v 1 melengak, melenggak, 
mencaduk, mencongak, mencugat, men- 
dongak, menengadah, menjelangak, me- 
ranggul; 2 mencuat, menganjur, menjorok, 
menjulur 


110 codet * congak 


codet n parut, tompel 

cogah a 1 aksi, bagus, calak, cantik, elegan, 
elok, flamboyan (ki), keren, necis, per- 
lente, rancak, solek: 2 bakir, berada, ber- 
kecukupan, berpu-nya, gani, kaya, mak- 
mur, mampu, rani 

cokar n congklak, dakon 

cokelat n 1 kakao; 2 deragem, sawo matang 

coket, mencoket v mencekit, mencekut, 
mencuil, menjeput, menjonjot, menjumut; 
meng-ambil, mencukil, mengutip, men- 
jumput 

cokok, mencokok v menangkap, mencekal 

cokol, bercokol v 1 duduk, tinggal; 2 ki ber- 
diam, bersarang, bertempat, bertengger 

cola-cala v beromong kosong, membual, me- 
ngecap (ki), merapik, mereta-reta 

colak-caling a awut-awutan, berantakan, 
berarakan, berserakan, centang-perenang, 
cerai-berai, kacau-balau, kelut-melut, ke- 
runtang-pukang, kibang-kibut, kusut, lalu- 
lalang, malang-melintang, morat-marit, 
porak-parik, porak-poranda, rondah- 
randih, ropak-rapik, semrawut, tidak ke- 
ruan 

colek v gamit, jawil, 
mencolek v 1 mencecah, mencuil, mengga- 
mit, menggemik, menggetik, menggu- 
tik, mengguit, mengubit, menjawil, me- 
nyentuh; 2 memalit, menjumput, men- 
jumut, 3 mencukil, mencungkil, mengo- 
rek, 
secolek n sececah, secercah, secuil, sedikit, 
segelintir, sejumput, sekelonet, sekelumit, 
sekotes, sekubit, sekuku, sekutil 

coleng, mencoleng v mencolong, men- 
curi, menjarah, menggasak, menyamun, 
merampas, merampok, merayah, meng- 
ambil, mengembat, menggaet, menjam- 
bret: 
pencoleng n bajingan, bajul (ki), bandit, 
bromocorah, durjana, gali, pencuri, pen- 
jahat, preman, residivis 

coli n anak baju, baju dalam, beha, kutang, 
sarung tetek 

colok, mencolok 1 v mencoblos, mencocok, 
menjolok, menusuk, menyadau, menyo- 
dok, menyogok, meranggah, merogok, 
merunjang; 2 a ki bahana, bayan, beran- 
dang, gamblang, jelas, kentara, nyata, 


sabit, tegas, terang, terlihat, 3 a benderang, 
calak, cemerlang, cerah, menonjol, terang 

colong, mencolong v memaling, mencuri, 
kecolongan v kecurian, kebobolan, kehi- 
langan, kemalingan 

comar a belalah, besar lambung, besar perut, 
buruk perut, camar, cangap, caruk, cerbak, 
gegares, gelojoh, majuh, pelahap, pelalah, 
kemaruk, rakus 

comberan n got, parit, pelimbahan, riol, se- 
lokan 

comblang, mak comblang n 1 ceti, peranta- 
ra, 2 alku, baktau, barua, germo, jaruman, 
muncikari 

comel, mencomel v bersungut-sungut, ber- 
tura-tura, menggerendeng, menggerun- 
del, menggerutu, mengomel, marah- 
marah, meratus, merengut, 
mencomeli v menggerutui, mengomeli, 
merenguti; 
pencomel n pengoceh, pengomel, pere- 
ngut, perungut, penyungut; 
comelan n gerutu, omelan, sungutan 

comot, mencomot v 1 mencakup, mengaut, 
menjojot, menyauk, meraup; 2 melipat 
(ki), membekuk, menahan, menawan, 
mencekal, menciduk (ki), menyergap, me- 
nyerkap, meringkus 

compang-camping a bersetai-setai, betak- 
betak, cabik-cabik, cobar-cabir, cuang- 
caing, koyak-koyak, rebeh, robat-rabit, 
rombeng, romang-romping 

compeng a cacat, cempek, cempeng, cuil, 
gempil, gerepes, geripis, koyak-koyak, 
meramping, rempak, romping, rompes, 
rumbing, rusak, sempak, serpih, sompek, 
somplak, sontak 

condong 1 a doyong, ereng, gendeng, jeneng, 
miring, piat, sadak, sendeng, senget; 
2 v bergeser, bergulir, melingsir, ruyup, 
senget, tenggelam, terbenam, tergelincir, 
turun; 3 v berat, cenderung; 
mencondongkan v memihak kepada, me- 
miringkan, mencenderungkan, menye- 
ngetkan; 
kecondongan n kecenderungan, tendensi, 
tren 

congak, mencongak v melengak, meleng- 
gak, mencodak, mencugat, mendongak, 
menengadah, menjelangak, meranggul 


congek a cak budeg, pekak, tekek, tuli, tuna- 
rungu 

congkah-cangkih a bersembulan, cangkih- 
mangkih, gerunjulan 

Icongkak a aga, agul, anggak, angkuh, aro- 
gan, bengah, besar cakap, besar kepala, 
besar mulut, bongak, bongkak, congah, 
gaduk, jemawa, kacak, kocak, langguk, 
pongah, rangah, ria, sok, sombong, tinggi 
hati, uju; 
ant rendah hati 
kecongkakan n keangkuhan, kejemawaan, 
kepongahan, kesombongan, ketinggian 
hati; 
ant kerendahhatian 

'congkak n 1 kulit lokan; 2 dakon, permain- 
an cokar 

congkel, mencongkel v membobok, membo- 
bol, mencungkil, mendongkel, menjebol 

Icongkong, mencongkong v berjongkok, 
bertinggung, bercengkung, mencangkung, 
menongkrong, merangkung, merungguh 

?congkong n balai madat, gardu, pos, penja- 
gaan, rumah jaga 

'congkong n bahan, pecahan kayu, selumbar, 
serpihan kayu, suban, tahi ketam, tarahan 
kayu, tatal 

congol, mencongol v belodok, membersil, 
mencuat, menganjur, mengembol, men- 
jengul, menjungkar, menonjol, menyem- 
bul, tepersil, terbancut, terjojol 

congor n 1 cocor, cotok, cucuk, jungur, mon- 
cong, monyong, sudu; 2 bacot (cak), bibir, 
mulut; 
mencontek v meniru, menjiplak, menya- 
lin 

conteng n calit, coreng, coret, palit; 
menconteng v memalit, mencalit, menco- 
reng, mencoret; 
terconteng v tercoreng, tercoret, tergores; 
berconteng-conteng a bercoreng-coreng, 
bercoreng-moreng 

contoh n 1 kopi, model, replika, tiruan; 
2 desain, eksemplar, model, patron, 
pola, representatif, sampel, spe- 
simen; 3 acuan, anteseden, anutan, cermin, 
ideal, ikutan, hikmah, iktibar, ilustrasi, 
jejak (ki), kaca (ki), pelajaran, preseden, 
representasi, teladan, terdahulu; 
mencontoh v 1 bercermin, berkaca, me 


congek ° corat-coret 111 


neladan, meniru, menuruti jejak; 2 me- 
molakan, mengikuti, mengopi, menjiplak, 
menyalin, mencontek; 3 ikut-ikutan, la- 
tah, membebek, membeo, mengekor, me- 
ngopi, meniru, menjiplak, menyerupai; 
mencontohi v meneladani, mengikuti, me- 
nuruti; 

mencontohkan v memeragakan, memper- 
tontonkan, mempertunjukkan, mende- 
monstrasikan; 

percontoh n sampel, spesimen 


contong n basung, bungkus 
copet n congo, kabit, kadet (cak), pencecak, 


penceluk, pencilok; 

mencopet v mencilok, mencoleng, men- 
curi, mengambil, mengembat, menggaet, 
menyebat (cak), merogoh; 

pencopet n maling, pencilok, pencoleng, 
pencuri; 

pencopetan n pencurian; 

kecopetan n kecurian 


copot v coplok, jatuh, lerak, melukat, meng- 


gelup, potol, pretel, rontok, tanggal, ter- 
lepas, terpacul, tersungkap; 

mencopot v 1 melepaskan, melorotkan, 
memapas, membuka, mempreteli, me- 
nanggalkan, menjatuhkan, menurunkan; 
2 membantun, membedol, mencabut, 
mencatut, mengganggut, menjujut, me- 
nyendal, merabut, meragas; 3 ki meleng- 
serkan, memakzulkan, membebaskan, 
memberhentikan, mendepak, menendang, 
mengeliminasi, mengeluarkan, menurun- 
kan, menyingkirkan; 

ant memasang 

mencopoti v melepasi, mempreteli, me- 
rontokkan; 

ant memasangi 

pencopotan n pembebasan, pemberhenti- 
an, pemecatan 

ant pelantikan 


corak n 1 desain, figur, motif, patron, pola, 


ragam, warna; 2 bentuk, gaya, model, 
potongan; 

mencorakkan v melenturkan, memben- 
tuk, membina; 

bercorak v 1 bermotif, berpola; 2 berben- 
tuk, bergaya, bermodel, berpotongan 


corat-coret n 1 coret-coret, grafiti; 2 buram, 


coret-coretan, draf, konsep, rancangan, 
rangrangan, sketsa 


112 coreng * *cuca 


coreng n belang, conteng, coret, garis, ko- 
reng, loreng; 
-- moreng cemomot, cemong, comot, je- 
muas, kotor; 
mencoreng v 1 melumangkan, melumas, 
melumuri, mencalit, mencemari, mencon- 
teng, mencoret, menggores, mengotori, 
menodai, menyetrip; 2 ki memburukkan, 
memfitnah, memojokkan, mendiskredit- 
kan, menghitamkan (ki), menghujat, men- 
jatuhkan, menjelek-jelekkan; 
-- muka ki memberi anggit, memberi malu, 
mempermalukan, memutihkan mata (ki), 
mengaibkan 

*coret n coreng; 
mencoret v 1 memarang, menarik garis, 
mencoreng, menyetrip; 2 memakzulkan, 
memansukhkan, membatalkan, membe- 
baskan, memberhentikan, memecat, men- 
cabut, mencopot, mengabolisikan, meng- 
anulir, menggugurkan, menghapuskan, 
meniadakan; 
tercoret v tergores, tergurat; 
coret-coretan n buram, corat-coret, draf, 
konsep, rancangan, rangrangan, sketsa 

*coret, mencoret v memancar, memancur, 
membasut, membesut, memuncrat, men- 
cerat, mencorot, mencurat, mengucur, 
menyembur 

Icorong n 1 berumbung, cerat, cerobong, 
cerocok, corot, curat, pipa, semprong; 
2 ki alat, instrumen, juru bicara, kendara- 
an, media, medium, organ, saluran, 
trompet (ki) 

*corong n dian, dila, kandil, lampu, lentera, 
misbah, pelita, penerang; 
mencorong v bercahaya, bersinar, me- 
mancar, menggelimantang, menyorot 

corot n cerat, cerocok, corong, curat; 
mencorot v memancar, memancur, mem- 
basut, membesut, memuncrat, mencerat, 
mencoret, mencurat, mengucur, menyem- 
bur 

cotok n cocor, congor, cucuk, moncong, pa- 
ruh, patuk, sudu; 
mencotok v memagut, mematuk, men- 
cagut, mencatuk 

cowok n cak bujang, jaka, jejaka, pemuda, 
perjaka, teruna 
ant cak cewek 


cuaca n 1 keadaan udara, hawa, iklim; 2 ki 
keadaan, situasi, suasana 

cuai a 1 remeh, sepele, encer, enteng, kecil, 
rendah, sepi; 2 abai, alpa, cabar, khali, 
lalai, lengah, teledor; 
mencuaikan v 1 melecehkan, meremeh- 
kan, merendahkan; 2 melalaikan, mele- 
ngahkan, melupakan kewajiban, mem- 
biarkan, memicakan, mempersetan, men- 
cupaikan, meneledorkan, mengabaikan, 
mengalpakan; 
kecuaian n keabaian, kealpaan, kelalaian, 
kelengahan, keteledoran 

cuak a bergidik, cabar hati, ciut (ki), gamang, 
gayat, gecar, gentar (ki), giris, kecil hati, 
kecut (ki), keder, kimput, menggeriap, 
menyangkak bulu, meremang, merinding, 
ngeri, takut 

cuang, cuang-caing a bersetai-setai, betak- 
betak, cabik-cabik, cobar-cabir, compang- 
camping, koyak-koyak, rebeh, robat-rabit, 
rombeng, romping-romping 

cuat, mencuat v 1 bercerancangan, berce- 
ranggah, berdiri tegak, berjerangkang; me- 
mancang, mencacak, mencanak, menco- 
ang, mencongol, mencuar, menculak, 
menjulang, terserondok; 2 membersil, 
menajuk, menonjol, menyembul, 3 ki 
mengemuka, muncul, terangkat (ki), tim- 
bul 

cubit, mencubit v memirik, mencecak, me- 
ngetip, menggetil, menggutik, mengubit, 
menjentik, menjiwit, 
secubit num secarik, seconet, sedikit, se- 
jumput, sekelonet, sekelumit, 
cubitan n getilan 

cublik n corong, dian, dila, kandil, lentera, 
misbah, pelita, penerang 

cubung, cubung-cubung n larva lalat, tem- 
payak 

Icuca, mencuca v melabrak, meleja, mema- 
ki, memarahi, membelungsing, memben- 
tak, mencaci, mencerca, mencura, men- 
damprat, menembis, menengking, meng- 
gebos, menghamuni, menghardik, meng- 
umpat, menjerkah, menyegak, menyem- 
bur (cak), menyemprot (ki), menyenggak, 
menyentak 

*cuca n aji-aji, jampi-jampi, mantra, pesona, si- 
rep; 


mencuca v memantrai, menjampi-jampi 
cuci v basuh, 

- mata merintang mata, 

mencuci v 1 membasuh, membersihkan, 
mengumbah, memproses (film), 2 ki me- 
mulihkan, mengembalikan, 

pencuci n binatu, pembasuh, tukang ba- 
suh, tukang cuci, 

pencucian n pembasuhan, pembersihan, 
pembilasan, pengumbahan, 

cucian n basuhan, bilasan 

cucuh, mencucuh v memasang, mencetus- 
kan, menyalakan, menyulut, menyundut 
Icucuk n cocor, congor, cotok, moncong, pa- 
ruh, patuk, sudu 

2cucuk n duri, onak, semat, susuh, tusuk; 
mencucuk v mencacah, menikam, menu- 
suk; 

mencucukkan v menancapkan, menghun- 
jamkan, menikamkan, menusukkan; 
pencucuk n jarum, penusuk, penyemat; 
cucukan n tusukan; 

tercucuk v tertikam, tertusuk 

cucup, mencucup v 1 mencerup, mencucut, 
menghirup, menghisap, menyedot, me- 
nyerap, menyeruput, menyesap; 2 men- 
cium, mengecup 

Icucur n curah, limpah; 

mencucur, mencucuri v 1 mendirus, me- 
nyirami; mencurahi, menyimbahi, me- 
numpahi; 2 menganugerahi; 
mencucurkan v melimpahkan, mencurah- 
kan, meneteskan, mengucurkan, menitik- 
kan, menuangkan, menumpahkan, me- 
ruahkan; 

cucuran n kucuran, ruahan; 

bercucuran v berambai-rambai, berderai, 
berhamburan, berlinang, bertetesan, men- 
cicik, mengalir, menggabak, menitik, me- 
ngucur, menjelejeh, merebak, rembah- 
rembih, sabak, serembah-serembih 

*cucur n 1 haluan kapal, jungur; 2 jib, layar 
kapal air 

cucut, mencucut v mencarak, mencerup, 
mengesup, menyerap, menyeruput, me- 
nyesap, menghirup, menghisap, menyedot 
cuek a cak acuh tak acuh, apatis, beku (ki), 
cuai, dingin (ki), masa bodoh, tebal telinga 
ant acuh 

cugat, mencugat v melenggak, mencodak, 


cuci ° cukup 113 


mencongak, mendongak, menengadah, 
menjelangak, meranggul 

tcuil, mencuil v mencecah, mencolek, meng- 
gamit, menggemik, mengguit, menggutik, 
mengubit, menjawil, menowel 

*cuil a cacat, cempek, cempeng, compeng, 
compes, gempil, gerepes, geripis, rempak, 
romping, rompes, rumbing, rusak, sem- 
pak, serpih, sompek, sontak; 
mencuil v mencekit, mencekut, mencoket, 
mencukil, mencungkil, mengerat, menje- 
put, merepih; 
mencuil-cuil v menyebit, menyerpih; 
cuilan n belahan, irisan, kepingan, keratan, 
pecahan, penggalan, potongan, rangup; 
secuil n sececah, secolek, sedikit, segelin- 
tir, sejumput, sekelumit, sekotes, sekubit, 
sekuku, sekutil, serepih 

cuk n jentik-jentik, uget-uget 

cuka n asam, asid, cuka belanda, cuka jawa 

cukai n bea, pajak, retribusi, tol 

cukil n cungkil; 
mencukil v 1 mencolek, mencungkil, me- 
ngorek, menyugi, menyungkit; 2 me- 
mahat, menatah, mengukir, 3 memetik, 
memungut, mencuplik, mengutip, menu- 
kil, menyitir 

cukit n garpu, porok 

cukong n bandar, bos, patron, pemodal, 
penaja, sponsor, 
mencukongi v membayari, membelan- 
jai, membiayai, memodali, menaja, meng- 
ongkosi, mensponsori, mentraktir 

cukup a 1 layak, memadai, pas, patut, sepan; 
2 bulat, genap, kafi, komplet, lengkap, 
penuh, sempurna, tamam; 3 agak, sedikit, 
rada, 4 lumayan, pada, sedang: 
- umur balig, bulug, cukup akal, dewasa, 
matang, remaja, 
mencukupi 1 v memenuhi, mengkover, 
menutup, melengkapi, menggenapi, me- 
nokok, menyempurnakan, 2 a layak, me- 
madai, sampai, 
mencukupkan v memadakan, menyam- 
paikan, menyedangkan, 
kecukupan n kelengkapan, kepadaan, 
berkecukupan a bakir, berada, berpunya, 
cogah, kaya, makmur, mampu, rani, 
ant miskin 
secukupnya a ala kadarnya, seadanya 


114 cukur * cura 


cukur, bercukur v bertebeng, potong ram- 
but; 

mencukur v 1 melatas, memangkas, me- 
maras, membabat, memotong, menggun- 
ting; 2 ki melalap, melibas, melumatkan, 
membabat, membantai, menaklukkan, me- 
newaskan, mengalahkan, mengganyang, 
menggilas, menggulung, menghabisi, 
menghancurkan, menundukkan 


tercundang v terkalahkan, terkecundang; 
kecundang v angkat tangan, bertekuk lu- 
tut, kalah, keok (ki), mengambau (ki), 
menyerah, roboh, rontok (ki), takluk, ter- 
gelincir (cak), tersisih, tewas (cak), tumbang, 
tunduk 

cundrik n badik, belati, pisau 

cunduk n arnal (cak), tusuk konde 

cungap, mencungap, tercungap v berkem- 


cula n sumbu badak, sungu, tanduk, 
bercula v bertanduk 

culak, menculak v 1 mencanak, menco- 
ang, mencuat, menganjur, menjulang, ter- 
serondok, 2 bercerancangan, bercerang- 
gah, berjerangkang 

tculas a bengkok (ki), cerdik, curang, kerang- 
keroh (ki), keroh, lancing, lengit, licik, licin 
(ki), lihai, padan, patgulipat, serong (ki) 
ant jujur 

*culas a berat ekor, berat kaki, berat pinggul, 
berat siku, berat tangan, berat tulang, celih, 
enggan, indolen, kelesa, malas 

culik, menculik v melarikan: 
penculik n pencuri 

culim n cangklong, pengudut 

cuma adv belaka, doang (cak), hanya, saja, 
semata-mata; 
percuma a sia-sia; 
ant bermanfaat 
cuma-cuma a 1 bebas, gratis, prodeo; 2 lan- 
cut, percuma, sia-sia 
ant bayar 

cumbu 7 1 bujukan, rayuan, 2 banyolan, can- 
da, cura, garah-garah, gurauan, kecandan, 
kelakar, olok-olok, seloroh, senda gurau; 
cumbuan n belaian, bujukan, rayuan 
mencumbu v membeka, membujuk, mem- 
buras, memikat, menjinaki, merayu, me- 
rumrum; 
bercumbuan v 1 berkasihan, berlaga 
kasih, bermesraan, berpacaran; 2 bercan- 
da, bercengkerama, bergarah, bergurau, 
berkelakar, bermain-main, berolok-olok, 
berseloroh, bersenda-gurau, bersuka- 
sukaan, mencadai, mencura 

cumi-cumi n comek, ikan mangsi 

cunam n angkup, apit, capit, kempa, peng- 
apit, penjepit, pinset, sepit 

cundang, mencundangi v mempercundang, 
mengalahkan, mengecundang; 


pul-kempul, engap-engap, gelagapan, 
gempul-gempul, kembang-kempis, me- 
gap-megap, mencengap, mengagut-agut, 
merengap, ngos-ngosan (cak), susul- 
menyusul, terekeh-ekeh, terengah- 
engah, terkapah-kapah, termengah- 
mengah (kl), tersengal-sengal 


cungap-cungip v mencungap 
cungkil n cukil, korek; 


mencungkil v mencukil, menggerai, me- 
ngorek, menyigi, menyungkit 


cupet a 1 cekak, cupul, kurang, senteng; 2 ki 


kerdil, kurang pikir, parokial, pendek akal, 
pendek ingatan, pendek kira-kira, pendek 
pikiran, picik, sektarian, sempit, singkat 
akal, sontok akal, suntuk, terbatas; 
kecupetan n kekerdilan, kepicikan, kesem- 
pitan 


cuplik, mencuplik v memetik, memungut, 


mencukil, mengambil, mengutip, menukil, 
menyitir; 

cuplikan n cukilan, fragmen, kutipan, nu- 
kilan, petikan, sempalan, sitat 


cupu n cepu, kadam, tempat sirih 
cupul a cekak, cupet, kurang, sempit, sen- 


teng 


*cura 1 n banyolan, canda, garah-garah, gu- 


rauan, kecandan, kelakar, olok-olok, se- 
loroh, senda-gurau; 2 a banyol (cak), gecul, 
jenaka, kocak, komikal, lawak, lucu, 
membawa gelak, menggelikan; 

mencura v bercura; 

bercura v bercanda, bercengkerama, ber- 
garah, bergurau, berkecandan, berkelakar, 
bermain-main, berolok-olok, berseloroh, 
mencadai 


*cura, berura-cura v mengomel, mengum- 


pat; 

mencura v melabrak, meleja, memaki, 
membelungsing, membentak, mencaci, 
mencerca, mencuca, mendamprat, me- 


nembis, menengking, mengata-ngatai, 
menggebos, menghamuni, menghardik, 
mengumpat, menjerkah, menyegak, me- 
nyembur (cak), menyemprot (ki), me- 
nyenggak, menyentak, merampus, mere- 
dik, memarahi 

curah, mencurah v tumpah; 

mencurahi v 1 melimpahi, menumpahi, 
2 memberi, menganugerahi; 
mencurahkan v 1 melimpahkan, mencu- 
curkan, mengucurkan, menuangkan, me- 
numpahkan, menyalurkan, meruahkan; 
2 melampiaskan, memuaskan, mengerah- 
kan, menuntungkan, menumpukkan; 

ant memendam 

curahan n tuangan, tumpahan; 

tercurah v tertumpah, tertuntung; 

ant terpendam 

tercurahkan v terlampiaskan, terpenuhi, 
terpuaskan, tersalurkan 

ant terpendam 

curai a 1 burai, buyar, lepas, tercerai, terurai, 
2 bahana, bayan, jelas, kentara (cak), 
mencolok (ki), nyata, terang; 
mencuraikan v 1 melepaskan, memberai- 
kan, memburaikan, menceraikan, men- 
cerai-beraikan, menguraikan, meretas; 
2 memaparkan, membabarkan, memba- 
yankan, membeberkan, membentangkan, 
menegaskan, mengagak-agihkan, meng- 
gambarkan, menghamparkan, mengurai- 
kan, menjabarkan, menjelajahkan, menje- 
laskan; 

curaian n pemaparan, pemerian, pene- 
rangan, penjelasan, uraian 

curam 4 cerun, terjal, tunggang; 

ant landai 

mencuram n menerjal, menurun; 

ant melandai 

kecuraman n kecerunan, kecondongan, ke- 
terjalan 

curang a bengkok (ki), cerdik, culas, kerang- 
keroh (ki), keroh, korup, lancung, lengit, 
licik, licin (ki), main kayu, main sabun, 
padan, patgulipat, serong (ki); 

ant jujur 

mencurangi v melabu (ki), melebun, me- 
lecun, melibas, membekuk (cak), mem- 
bodohi, membohongi, memperdayai, 
mendustai, mengabui, mengakali, me- 
ngecoh, menghelat, mengibuli, menipu, 


curah * cuti 115 


menokoh, menyesatkan (mata, pandang- 
an), menyikut, merakut (ki); 

kecurangan n kebohongan, kelancungan, 
ketakjujuran, ketaksetiaan, korupsi, mani- 
pulasi (ki), penggelapan, penyelewengan, 
perselingkuhan 

ant kejujuran 


curat n cerocok, corong, corot, 


mencurat v bersimbur, melancur, melan- 
cut, memancar, memancur, membasut, 
membura, memuncrat, mencerat, mengu- 
cur, menyembur, menyemprot 


curi, mencuri v memaling, membobol, men- 


caplok, mencatut, mencengkelong, men- 
comot, mencopet, mengambil, mengem- 
bat (cak), menggarong, menggelapkan, 
menggondol, mengorup, mengutil, me- 
nilap, menjambret, menjarah, menyikat, 
menyunat, merampas, merampok, mera- 
yah, merebut; 

~ dengar menyadap (ki); menguping (cak) 
~ pandang melirik, mengintip 
mencuri-curi v ki diam-diam, sembunyi- 
sembunyi, slintat-slintut; 

pencuri n alap-alap (cak), bajak laut, kabit, 
kadet (cak), maling, pencecak, penceluk, 
pencopet, pengutil, pencoleng, penjambret, 
penjarah, perampas, perampok, perompak, 
pencurian n penggarongan, penggelapan, 
penyamunan, perampasan, perampokan, 
curian n gasakan, jarahan, rampasan, 
kecurian v kebongkaran, kecopetan, kehi- 
langan, kemalingan 


curiga a 1 berprasangka, menaruh syak, 


ragu, rambang, sangsi, suuzan, 2 awas, 
berhati-hati, syak wasangka, waspada, 

ant percaya 

mencurigakan v menyangsikan, meragu- 
kan; 

mencurigai v 1 berprasangka, mensyaki, 
menyangsikan, meragukan; 2 mewaspa- 
dai; 

ant memercayai 

kecurigaan n 1 kebimbangan, kebingung- 
an, keraguan, kesangsian; 2 bias, praduga, 
prasangka, purbasangka, syak, waham 


cuti n kelepasan, libur, perlop (cak), vakansi, 


bercuti v bebas, beristirahat, berlibur, ber- 
vakansi, mengaso, prei 
ant bertugas 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


dabik, mendabik v memu- 
kul; 
- dada 1 memukul dada, 
menepuk dada; 2 angkuh, 
bongkak, megah, panggak, 
takabur 
dacin n neraca, pengukur, penimbang, pe- 
nyukat, timbangan; 
mendacin v menimbang, mengukur, me- 
nyukat; 
berdacin v berimbal, bertimbal, bertim- 
bang 
dada n depan, front, muka, sadar 
mendada v menahan, menangkis, meng- 
hadang; melawan, menghadapi, menja- 
wab, menongkah, menyambut (serangan), 
menyongsong 
dadah n candu, narkotika; 
pendadah n cerakin 
dadak, mendadak adv segera, tergempar, 
seketika, sekonyong-konyong, selajur, 
serempak, serta-merta, sontak, tahu-tahu, 
tengok-tengok, tiba-tiba 
1dadu n 1 buah undi; 2 kotak, kubus: 
-- putar dadu pusing, dadu sintir 
?dadu n jambon, merah jambu, merah muda 
daerah n 1 alam, alun-alun, area, arena, ar- 
pa, bulatan, bundaran, cutak, gelang- 
gang, kalangan, kampus, kancah, ka- 
wasan, koloni, korong, landasan, ling- 
karan, lingkungan, lokasi, luruh, man- 
dala, medan, mintakat, mukim, pa- 
dang, ruang, tanah lapang, tempat luak, 
tempat, teritori, wilayah, zona; 2 bilang- 
an, domain, ranah; 3 desa, distrik, dusun, 
kampung, marga, nagari, negeri, tanah, 
udik; 4 provinsi, wilayah; 5 rayon, region, 
resor; bagian, bidang, sektor, unit; 
-- hitam daerah rawan; 
-- jajahan dominion, koloni, protektorat; 
-- otonom daerah swatantra; 
-- tingkat I provinsi; 
-- tingkat II kabupaten, kota; 
kedaerahan a 1 etnis, kesukuan, rasial, tra- 
disional; 2 kewilayahan, provinsial, pro- 
vinsialisme, regional, separatisme, teri- 
torial 
daftar n 1 catatan, jadwal, lis, register, sijil, 
skedul, susunan, tabel, urutan; 2 himpunan, 
kumpulan, senarai; 3 faharasat, formasi, 


indeks, katalog, perincian, ruang, uraian; 
4 direktori, indeks, inventori; 
-- bacaan daftar pustaka; 
-- istilah daftar kata, glosarium, leksikon; 
-- pertanyaan angket, kuesioner; 
-- pustaka daftar bacaan; bibliografi, ke- 
pustakaan, literatur, pustaka acuan, re- 
ferensi; 
mendaftar v mencatat, mendata, mengin- 
deks, menginventarisasi; 
mendaftarkan v memasukkan, membu- 
kukan, memerincikan, menabelkan, men- 
cantumkan, mencatatkan, mengatalog- 
kan, mengikutkan, menginventarisasikan; 
menjadwalkan, menyenaraikan, menyer- 
takan; 
pendaftar n pencatat, pendata, pengin- 
deks, penjadwal, penyenarai, perekam; 
pendaftaran n pencatatan, pendataan, re- 
gistrasi; 
terdaftar v tercantum, tercap, tercatat, ter- 
cetak, terekam, terjadwal, termaktub, ter- 
mazkur, termeterai, terinci, tersenarai, ter- 
surat, tertera, tertulis 

'dagang n bisnis, jual beli, komersial, kulak, 
niaga; 
pedagang n bakul, biaperi, broker, calo, 
distributor, grosir, juragan, khoja, pebis- 
nis, pemasok, pemborong, pengasong, 
pengecer, pengedar, pengekspor, peng- 
galas, pengimpor, pengurup, pengusaha, 
peniaga, penjaja, penjual, penyalur, pera- 
ih, peruncit, pialang, rentenir, saudagar, 
tauke, tukang kredit, usahawan, wira- 
niaga; 
ant pembeli 
~ borongan grosir, tauke; 
~ perantara blantik, broker, calo, cengkau, 
makelar, pialang; 
~ eceran pengecer, peruncit; 
dagangan n barangan, galas, komoditas, 
komoditi, stok; 
berdagang v berbisnis, bergalas, berge- 
rai, berjual beli, berjualan, berkedai, ber- 
kelontong, berniaga, berusaha, berwa- 
rung; 
perdagangan n bazar, bursa, ekspor im- 
por, penggalasan, perbelanjaan, perbisnis- 
an, perkulakan, perniagaan; 
memperdagangkan v melelangkan, me- 


masarkan, membisniskan, memperniaga- 
kan, mendistribusikan, mengasongkan, 
mengekspor, mengimpor, mengkreditkan, 
mengusahakan, menjajakan, menjualbeli- 
kan, meribakan 

"dagang, mendagang v membahu, memikul, 
menggalas, menggandar, 
pendagang n galas, pikulan 

dag-dig-dug v berdampung-dampung, ber- 
debar-debar, berdegap-degap, deg-degan, 
empot-empotan 

dagel, mendagel v berjenaka, melawak, me- 
lucu, membanyol, mengocak, mengocok 
perut; 
dagelan 1 banyolan, bebodoran, humor, 
komedi, lawakan, lelucon, seloroh 

daging n 1 ketuat, kutil, mata ikan, musir, 
otot, tubuh, tumor, uci-uci; 2 abon, balur, 
buari, daing, dendeng, empal 

dahaga a haus, kering tekak, mendambakan, 
mengidamkan, merindukan; 
mendahagakan v mau, mendambakan,, 
menghauskan, menghendakkan, meng- 
inginkan, merindukan; 
kedahagaan n kehausan, keinginan, ke- 
mauan, kerinduan 

dahak n balgam, geladir, gelema, geriak, ka- 
hak, lendir, rahak, riak, sputum, 
berdahak v berbalgam, bergeladir, ber- 
gelema, bergeriak, berkahak, berlendir, 
bersputum 

dahan n ampak, bagian, cabang, cagak, 
canggah, galah, jipang, lembing, penda- 
han, ranting, rejis, sub, tangkai; 
berdahan v beranting, bercabang 

dahi n jidat, kening 

1dahsyat 1 a azmat, bahana, hebat, luar biasa, 
ramai, sengit, seru, spektakuler; 2 adv amat 
sangat, terlalu, terlampau; 
mendahsyat v berkobar-kobar, meluap, 
menghangat, menghebat, menjadi-jadi, 
menyala-nyala; 
mendahsyatkan v memburukkan, mem- 
perburuk, memperhebat, menghebatkan; 
kedahsyatan n keajaiban, kehebatan, ke- 
heranan, kekaguman, keluarbiasaan, ke- 
takjuban 

*dahsyat 1 a bengis, bingung, menakutkan, 
mengerikan, menggentarkan, menyeram- 
kan, ngeri, seram, takut; 2 n kehebatan, 


*dagang ° daif 117 


kengerian, kesangatan, ketakutan, keter- 
laluan; 
kedahsyatan n kegentaran, kegenturan, 
kengerian, keseraman, ketakutan 

dahulu n awal, berlalu, di depan, di muka, 
dulu, lalu, lampau, lepas, lewat, mula- 
mula, purba, silam, sudah-sudah, tempo 
hari, waktu lalu; 
ant sekarang 
- kala purbakala, zaman baheula, zaman 
bahari: 
mendahului v 1 membuka, memelopori, 
memimpin, memulai, mengarak, meng- 
awali, mengepalai, mengetuai, meng- 
hulukan, meranyak; 2 melangkahi, me- 
lampaui, melewati, mengatasi, mening- 
galkan, menyalip, menyodok, menyusul, 
3 ki meninggal, 
mendahulukan v melekaskan, memen- 
tingkan, memertamakan, memprioritas- 
kan, memulakan, mencepatkan, meng- 
awalkan, mengedepankan, mengistime- 
wakan, mengutamakan, menomorsatu- 
kan, menyegerakan; 
ant mengesampingkan 
pendahulu n 1 pelopor, pembaharu, pene- 
roka, penganjur, perintis, pionir; 2 bibit 
buwit, cikal bakal, karuhun, leluhur, nenek 
moyang, pitarah, poyang; 
pendahuluan n alas kata, haluan kata, 
introduksi, kata pengantar, mukadimah, 
pembukaan, pengantar kata, pengenalan, 
permulaan, pimpinan, prakata, prawa- 
cana, prolog; 
ant penutup 
terdahulu 1 a terdepan, 2 n anteseden, con- 
toh, ikutan, model, preseden, teladan; 
ant terakhir 
berdahulu-dahuluan v atas mengatasi, 
berasak-asakan, berebut-rebutan, berkon- 
kurensi, berlaju-lajuan, berlombaan, ber- 
lomba-lomba, berpacu, bersaingan, ber- 
susul-susulan, bertanding; 
kedahuluan v terlalui, terlambat, ter- 
lampaui, terlewat, tersusul, tertambat 

dai n mubalig, pendakwah, ustaz 

daif a cacat, hina, kecil, keji, laif, lata, leceh, 
lemah, leta, miskin, nista, papa, remeh, ren- 
dah, sukar; 
ant mulia 


118 dajal * dalang 


mendaifkan v melatakan, melecehkan, 
mengabaikan, mengecilkan, menggam- 
pangkan, menghinakan, menistakan, me- 
nyepelekan, meremehkan, merendahkan; 
ant memuliakan 
kedaifan n kehinaan, kekejian, kekurang- 
an, kelemahan, kenistaan, kerendahan 
ant kemulian 

dajal n bengal, keras kepala, nakal (ki), ma- 
nipulator, pembohong, pemerdaya, pen- 
dusta, pengecoh, penipu, setan 

dakar a1 babil, bedegong, kaku, keras ke- 
pala, tegar (ki), 2 hilang akal, keras hati, 
membabi buta, nekat, ngotot, palak 

Idaki n karah, kelemumur, kerak, kotoran, 
puyan, sindap, 
berdaki 1 v berbintik, berdanur, berdekil, 
berkarah, berkarat, berkerak, bermeduk, 
berpuyan, bersekeh, berselaput; 2 dekil, 
medok; 
ant 2 bersih 

?daki, mendaki v memanjat, menanjak, me- 
naiki, meninggi, 
ant menurun: 
pendaki n pemanjat, 
pendakian n pemanjatan, penaikan; 

dakon n cokar, congklak 

daksina n kanan; selatan 

dakwa v duga, gugat, sangka, tuding, tuduh, 
tukas, tuntut: 
mendakwa v mencema, menduga, me- 
nerka, mengadukan (perkara), mengelah, 
menggugat, menuding, menuduh, menu- 
kas, menuntut, menyalahkan, menyang- 
ka; 
pendakwa n pencema, penggugat, penu- 
ding, penuduh, penuntut, penyangka; 
dakwaan n cema, dugaan, gugatan, kelah, 
pengaduan, perkara, saman, sangkaan, 
tudingan, tuduhan, tukasan, tuntutan; 
terdakwa n pesakitan, tercema, terduga, 
tergugat, tersangka, tertuding, tertuduh, 
tertuntut; 

dakwah n ajakan, dakyah, kampanye, khot- 
bah, misi, penyampaian, penyiaran, propa- 
ganda, seruan, tablig; 
mendakwahkan v memaklumkan, me- 
ngembangkan, menabligkan, mensyiarkan, 
menyebarkan, menyerukan, menyiarkan; 
pendakwah n dai, mubalig, pensyiar, pe- 
nyebar, penyeru, penyiar; 


pendakwahan n pemakluman, pengem- 
bangan, penyeruan, penyiaran; 
berdakwah v berceramah, berkhotbah, ber- 
seru, bertablig 

dakyah n indoktrinasi, penyebaran, propa- 
ganda, publikasi; 
mendakyahkan v mengindoktrin, mempro- 
pagandakan, memublikasikan, menyebar- 
kan, menyerantakan, menyiarkan; 
pendakyah n penyebar, penyiar; 
pendakyahan n penyebaran, penyeranta- 
an, penyiaran 

‘dalam 4 1 analitis, batin (hati), berarti (mak- 
sud), berbobot, berisi, berkualitas, ber- 
makna, bermutu, bernas, jeluk, lombong, 
lubuk (pinggan), paham; 2 intern, internal; 
3 intens, serius, sungguh-sungguh; 
mendalam 1 v lanjut, meluas, menghun- 
jam, menusuk, merasuk, meresap; 2 a 
tebal (iman), teguh, kukuh, terperinci; 3 a 
benar-benar, serius, sungguh-sungguh; 
4 ki akrab (hubungan), dekat, erat, intim, 
karib, kental, melekat, mesra, rapat; 
5 intensif, komprehensif, luas, matang, 
mendetail, saksama; 
mendalami v memahami, mempelajari, 
memeriksa, mendaras, menduga, menela- 
ah, meneliti, mengajuk, menggali, meng- 
galur-galur, menghayati, menginvestigasi, 
mengkaji, mengorek, mengusut, menye- 
lami, menyelidiki, 
pedalaman n banat, ceruk, daerah ter- 
pencil, hulu, pelosok, udik, 
pendalaman n 1 penajaman, penekanan, 
pengkhususan; 2 eksplorasi, investigasi, 
penelitian, penggalian, pengkajian, penye- 
lidikan, riset, studi: 
dalaman n isi perut, jeroan, visera, 
kedalaman n daya, intensitas, kekuatan, 
tenaga 
ant kedangkalan 

?dalam p 1 di, di dalam; 2 ketika, pada, saat, 
tatkala, waktu: 3 selama 

'dalam p sambil, sementara, seraya 

dalang n 1 pelipur lara, pencerita, pen- 
dongeng, trubadur, tukang cerita, 2 ak- 
tivis, arsitek (ki), benggolan, biang (ke- 
ladi), dedengkot, gembong, induk bala, 
inisiator, motor (ki), otak (ki), pelopor, 
pemikir, pemimpin, pemrakarsa, pen- 


cetus, pengarah, pengatur, penggagas, 
penggerak, pentolan (cak), perancang, pe- 
reka, perencana, sutradara, tokoh; 
mendalangi v mengatur, mengotaki, me- 
nyusun, merancang, merencanakan, 
mendalangkan v melakonkan, mewa- 
yangkan 

dalih n alibi, alasan, argumen, elak, helah, 
kilah, lik, muslihat, pelabi, sebab, tang- 
kisan, tipu daya, 
berdalih v begana-begini (cak), berbohong, 
berhelah, berhelat, berkilah, berlik, ber- 
sangkal, bersilat kata, bersilat lidah, ber- 
tipu daya, dusta, mencari-cari alasan, 
mengada-ada 

dalil n ajaran, aksioma, alasan, asas, bukti, 
burhan, doktrin, hipotesis, hukum, kai- 
dah, pendapat, pendirian, penunjukan, 
postulat, rumusan, 
mendalilkan v membuktikan, menerang- 
kan, mempertahankan (pendapat), 
berdalil a beralasan, berbukti 

dalu a 1 kempuh, magang, masak, matang, 
ranum, tua; 2 jauh, larut, suntuk 

dam n bendungan, tanggul, waduk 

damai a adem ayem, akur, aman, bahagia, 
baik, enak, guyub, harmoni, jenjam, kom- 
pak, nyaman, rukun, sakinah, salam, se- 
jahtera, sentosa, syahdu, tenang, tente- 
ram: 
ant kacau balau: rusuh 
mendamaikan v meleraikan, membaik- 
kan, memisahkan, mempersatukan, me- 
mufakatkan, menenangkan, menengahi, 
mengakurkan, mengantarai, meragam- 
kan, merarai, merembukkan, merujukkan, 
merukunkan, merundingkan; 
pendamai n juru damai, juru runding, pe- 
lerai, penengah, pengaman, perantara, pe- 
runding, wasit; 
ant provakator 
pendamaian n peleraian, penengahan, pe- 
nenangan, pengakuran, perujukan; 
berdamai v balik kerak, berbaikan, ber- 
bicara, berbincang, berembuk, bermufakat, 
berunding, rujuk; 
ant bermusuhan 
perdamaian n peleraian, pemufakatan, 
penyelesaian, perbaikan, persesuian, pe- 
rundingan, rekonsiliasi; 
ant permusuhan 


dalih * dampar 119 


kedamaian n keamanan, kebahagiaan, ke- 
guyuban, kekompakan, kenyamanan, ke- 
ragaman, kerukunan, kesakinahan, kese- 
jahteraan, keselamatan, kesentosaan, ke- 
syahduan, ketenangan, ketenteraman 
ant kekacauan 

damar n 1 arpus, getah; 2 alim, dempul, dian, 
dilah, embalau, gala-gala, gegala, jabung, 
kandil, ketaya, lampu, lentera, malau, 
misbah, obor, pakal, pandam, pelita, pe- 
nerang, pijar-pijar, salang, sengai, siongko, 
suluh, terpentin; 
mendamari v menerangi, menyinari, me- 
nyuluhi; 
berdamar v bercahaya, berlampu, berpe- 
lita 

damba a cita-cita, gemar, hajat, hasrat, hen- 
dak, idam, ingin, lepau, palar, rangat, 
rindu, suka; 
mendambakan v haus (ki), memalarkan, 
membayangkan, memimpikan, mencita- 
citakan, mengangankan, mengempik, 
mengharapkan, menghasrati, menghen- 
daki, mengidamkan, mengincar, meng- 
inginkan, mengkhayalkan, merindukan; 
dambaan n angan-angan, aspirasi, cita- 
cita, harapan, hasrat, idaman, ideal, im- 
pian, keinginan, kemauan 

damik v dabik, pukul dada, tepuk dada, 
mendamik v memukul dada, mendabik, 
menepuk dada 

dampak n 1 akibat, buah, buntut, efek, ekor, 
ekses (cak), hasil, imbas, impak, impresi, 
konsekuensi, pengaruh, resultan; 2 ben- 
turan, hantaman, tumbukan: 
mendampak v melanggar, membentur, 
membentus, menabrak, menarung, men- 
cium (ki), mengantuk, menubruk, me- 
numbuk, menyenggol, 
berdampak v 1 berakhir, berakibat, ber- 
pengaruh, 2 bentrok, beradu, berbenturan, 
berciuman (ki), berlanggaran, bersabung, 
bersomplokan, bertabrakan, bertarung, 
bertembung, bertubrukan, bertumbukan 

dampar, mendampar v hanyut, memban- 
ting, mengeban, menghempas, 
mendamparkan v melanggarkan (pera- 
hu), melemparkan, membanting, menab- 
rakkan (perahu), mencampakkan, me- 
nenggelamkan, mengandaskan, menge- 


120 dampil * dangkal 


bankan, menggagalkan, menghancurkan, 
menghanyutkan, menghempaskan, menya- 
katkan (perahu); 
terdampar v karam, terbadai, terbeting, 
tercampak, terempas, terkandas, terlandai, 
terpasah, tersadai, tersakat, tersanggat, 
tersangkut, tersekat, terserampang 

dampil, berdampil v berapit, berdamping- 
an, berendeng, bersandaran, bersinggungan, 
mendempet, menempel, mengepil, mera- 
pat; 
mendampilkan v mendempetkan, mera- 
patkan, merendengkan 

damping a akrab, dekat, dempang, dempet, 
erat, hampir, intim, karib, rapat (persau- 
daraan), sanding; 
ant renggang 
mendampingi v membarengi, membela, 
mendempeti, menemani, mengawal, me- 
ngawani, mengekori, mengikuti, meng- 
iringi, menuruti, menyaingi, menyam- 
pingi, menyandingi, menyertai, menyusuli, 
mendampingkan v mendampilkan, men- 
dekapkan, mendekatkan, mendempetkan, 
menemankan, mengawankan, mengepil- 
kan, menghampirkan, menjajarkan, men- 
jejerkan, menyandingkan, menyebelah- 
kan, menyisikan, merapatkan; 
ant merenggangkan 
pendamping n 1 ajudan, asisten, jenang, 
pembantu, pengantar, pengikut, pengiring: 
mitra, 2 ki istri, kekasih, pacar, pasangan, 
suami, teman hidup, 
berdampingan v1 berapat-rapat, berdam- 
pilan, berdekatan, berdempetan, berdom- 
pak, berendeng, bergandengan, berham- 
piran, berhimpit, beriringan, bersaing, ber- 
sama-sama, bersampingan, bersandingan, 
bersebelahan, bersisian, berteman, ber- 
tetangga, kolateral, mengepil, pararel, 
rapat, sejajar, sejalan; 2 bahu-membahu, 
bantu-membantu, berpegangan tangan, 
bersama-sama, bersandingan bahu, ber- 
sendel bahu, gotong-royong, sandar- 
menyandar, tolong-menolong 
ant berjauhan 

damprat, mendamprat v melabrak, melak- 
nat, meleja, memaki, memarahi, memben- 
tak, mencaci, mencaci-maki, mencela, 
mencerca, mencuca, mencura, menem- 


bis, menengking, mengata-ngatai, meng- 
gebos, menggusari, menghamuni, meng- 
hardik, mengumpat, mengutuk, menista, 
menjerkah, menyegak, menyembur, me- 
nyemprot, menyenggak, menyentak, me- 
nyumpahi, merampus, meredik, meren- 
tang-rentang, peradam; 
dampratan n bentakan, cacian, caci-maki- 
an, celaan, cercaan, hardikan, hinaan, ku- 
tukan, laknatan, makian, nistaan, sem- 
buran, semprotan, umpatan 

dampung, berdampung-dampung v ber- 
debar-debar, berdetak-detak, dag-dig- 
dug, deg-degan 

dan p bersama, beserta, dengan, lagi, lalu, 
maka, pula, selanjutnya, serta 

dana n 1 anggaran, biaya, devisa, kapital, 
mal, modal, persediaan, pura, simpanan, 
tabungan, uang; 2 bantuan, derma, donasi, 
hadiah, pemberian, santunan, sedekah, 
sokongan, 
-- siswa n beasiswa, darmasiswa; 
mendanai v membayari, membiayai, me- 
modali, mencukongi; 
pendanaan n investasi, kapitalisasi, pemo- 
dalan, penanaman modal 

danau n balong, danu, haud, kolam, rawa, 
situ, tasik, telaga, welabar 

dandan, berdandan v beradun, berantun, 
berbusana, berhias, berias, bersolek; 
mendandani v 1 melengkapi, memakai- 
kan, memantas, membedaki, membersihi, 
membesut, membusanai, memermak (cak), 
memoles, mempercantik, memperindah, 
mengadunkan, menghiasi, merias; 2 mem- 
benahi, membereskan, membetulkan, 
memperbaiki, menyervis, menyirat, me- 
remajakan, merenovasi, mereparasi, me- 
restorasi, merombak; 
pedandan n juru solek, perias, pesolek; 
dandanan n aksesori, hiasan, perlengkap- 
an 

dandang n belanga, kuali 

dangau v baluh, barung-barung, gubuk, 
gulang-gulang, jambar, jemboan, jerum- 
bun, jerumun, pondok, saung, sudung- 
sudung, sulup 

dangkal a 1 cangkat, ceper, cetek, jangkat, 
leper, pipih, sempit, singkat, suntuk; 2 ki 
kosong, picik, ringan, sederhana, sedikit 


(wawasan) 
ant dalam 

dangkung, mendangkung v melunyah, 
membonggol, memupuh, mencepol, me- 
nebok, menepung, menggocoh, meng- 
hajar, menghantam, meninju, menjotos, 
menonjok, menoyor, menumbuk, menyo- 
dok, menyontok 

dansa n ajojing, disko, joget, tarian; 
berdansa v berajojing, berjoget, geng- 
sot(cak), melantai, menari, turun (cak) 

Danuh n Alkus, Kaus, Sagitarius 

dapat 1 adv angsal, becus (cak), beroleh, bisa, 
boleh, cakap, kuasa, mampu, pandai, 
sanggup; 2 v berhasil, bersua, bertemu, 
memperoleh, menemui, menerima, mung- 
kin, raih, tercapai, terima; 3 v kena, ter- 
tangkap; 
mendapat v beroleh, kena, memenangi, 
memiliki, memperoleh, memungut, me- 
nanggung, mendapatkan, mendengar (be- 
rita), menderita, menemukan, menerima, 
mengalami, mengantongi, menggondol, 
mengidap, menyabet, meraih, meraup, 
merebut, mewarisi, terkena, terserang 
(penyakit), 
mendapati v melihat, memergoki, mem- 
peroleh, menanggap, menemui, mene- 
mukan, mengalami, mengetahui, men- 
jumpai, menyadari, menyaksikan, 
mendapatkan v membaca, memperoleh, 
menangkap, mencapai, mencium, mende- 
teksi (gelagat), menemukan, menerima, 
mengindra, menjumpai 
pendapat n ajaran, aksioma, anggapan, 
buah pikiran, dasar, doktrin, dugaan, 
falsafah, fatwa, gagasan, hemat, hukum, 
ide, ijtihad, kaidah, kesimpulan, ketentuan, 
konsep, maksud, motif, nasihat, opini, 
paham, pandangan, panduan, pemikiran, 
pendirian, pengetahuan, penglihatan, per- 
hitungan, pertimbangan, pikiran, postulat, 
prinsip, putusan, rasa, saran, sikap, suara, 
tafsiran, taksiran, tanggapan, teori, tilikan, 
timbangan, tinjauan, visi, 
pendapatan n 1 gaji, nafkah, pencarian, pe- 
nerimaan, penghasilan, perolehan, 2 harta, 
kekayaan, rezeki, uang; 
berpendapat v beranggapan, berbicara, 
berpaham, berpandangan, berpendirian, 


dangkung * darah 121 


berpikiran, berprinsip, bersikap, bersuara, 
dapatan n hasil, penemuan, perolehan, 
terdapat v ada, diperoleh, ditemukan, ke- 
dapatan, tampak, terkandung, termuat, 
terpakai, terpendam, terselip, tersembu- 
nyi, tersimpul, tersua, terukir, 
berdapat v berjumpa (dengan), bersua 
(dengan), bertemu (dengan), bercocok, 
berpadan, berpatut, bersesuai 
sedapat adv sebisa, semampu, sesanggup; 
sependapat n satu bahasa, searah, seha- 
luan, seia sekata, sejalan, sepikiran, 
sedapat-dapatnya adv sebisa-bisanya, se- 
boleh-bolehnya, sedapat mungkin, se- 
kuasa-kuasanya, semampu-mampunya, 
seupaya-upayanya, 
kedapatan v1 didapati, diketahui, ditemu- 
kan, kelihatan, ketahuan, tapak, terdapat, 
terlihat, terselip, tersua; 2 kebabaran, ke- 
tahuan, tepergok, terkejar, tertangkap ba- 
sah, tertangkap tangan 

dapuk, mendapuk v mendaulat, menodong 
(ki) 

dapur n 1 anglo, batu tungku, cengkeran, 
jingkir, ketuhar, kompor, open, pelipir, 
penanggahan, pendiangan, perapian, sa- 
bak, soyok, tanur, tenggarung, tonggan, 
tunggang, tungku, 2 ki bagian, biro, kantor, 
seksi, 3 ki nafkah perut, rezeki 

dara n amoi, cewek (cak), dayang, gadis, 
kuntum (ki), nona, pemudi, perawan, pe- 
rempuan, putri, upik 

darah n 1 ki keluarga, keturunan, 2 bakat, 
pembawaan, talenta, 3 cairan, 
- biru adiwangsa, aristokrat, bangsawan, 
menak, ningrat, priayi, 
- daging anak (kandung), ananda, famili, 
kadim, kaum, keluarga, kerabat, ketu- 
runan, klan, marga, sanak, saudara, 
— tinggi 1 (penyakit) bludrek, hipertensi, 
2 berangsangan, bingas, merongos, pema- 
rah, pembawang (ki), pemberang, pembe- 
rangsang, peradang, perampang, sempit 
hati: 
mendarah daging v menjadi air mandi, 
menjadi kebiasaan, 
berdarah a 1 ki berbakat, berketurunan, 
berpembawaan, 2 mengalirkan darah, me- 
ngeluarkan darah, 
— dingin ki ganas, kejam, 


122 daras * datang 


perdarahan n epistaksis, mimisan; 

sedarah a sedaging, sekandung 

daras, mendaras v membaca, mempelajari, 
menaklik, menekuni, menelaah, meneliti, 
mengaji, mengkaji, menyelami, menyeli- 
diki 

darat n bumi, tanah; 

mendarat v berlabuh, datang, membumi, 
merapat, sampai, tiba, turun; 

ant lepas landas; berlayar, melaut 
mendaratkan 1 v melabuhkan, menam- 
batkan, mengenakan (ki), menghentikan, 
meninggalkan, menurunkan, menying- 
gahkan, merapatkan (kapal, perahu), 2 ki 
melayangkan, melontarkan, mengirim- 
kan; 

daratan n darat, pulau, tanah, 

ant lautan 

pendaratan n 1 penurunan, perapatan, 
2 pelabuhan, pangkalan, persinggahan 
dari p 1 berawal, bermula, mulai, pada, per, 
sejak, semenjak, 2 mengenai, oleh karena, 
tentang, 3 melalui, melewati, 4 atas, 5 cak 
daripada, ketimbang: 6 gara-gara, lantaran, 
sebab: 

sedari p mulai, sejak, semenjak 


pendapat, perangai, permulaan, pribadi, 
punca, rancangan, sendi, sudut, tapak, te- 
ras, tiang; 2 bawah, dek, geladak, landasan, 
lantai, lunas (kapal, perahu), 3 esensi, 
hakikat, inti; 4 asas, basis, batu tapak(an), 
falsafah, fondasi, fundamen, hukum, 
marga, panduan, patokan, pedoman, per- 
aturan, pijakan, pilar, prinsip, rukun, saka 
guru, syarat, tonggak, tumpuan, ukuran, 
undang-undang: 5 akar, induk (ki), kausa, 
pangkal, pokok, 

mendasar 1 v beralas, berasa, berbasis, 
berfundamen, berlandas, bermotif, ber- 
pangkal, berpedoman, berpegang, berpo- 
kok, bersandar, bersendi, bertema: 2 a ele- 
menter, esensial, fundamental, menopang, 
primer, prinsipil, radikal, utama, 
mendasari v melambari, melandasi, me- 
medomani; 

mendasarkan v melandaskan, mengacau- 
kan, mengasaskan, menyandarkan, me- 
numpukkan, menyendikan, merujukkan; 
berdasar v 1 beralasan, berargumen; 2 ber- 
patokan, berpedoman, berpegang, ber- 
pijak, bersandar, bertopang: 

berdasarkan v beralaskan, berasas, berlan- 


daskan, bersandarkan, bersendikan, ber- 
sumber pada, berteraskan 
dasawarsa n dekade, sepuluh tahun 
darmabakti n amal, dedikasi, kebajikan, data n bahan, bukti, evidensi, fakta, infor- 
mendarmabaktikan v membaktikan, masi, keterangan, masukan, petunjuk, sta- 
mempersembahkan, mendedikasikan, tistik; 
mengabdikan, mengamalkan mendata v membukukan, mencatat, men- 
darmasiswa n beasiswa, dana siswa daftar, menginventarisasi, 
darmawisata n berjalan-jalan, ekskursi, ke- pendataan n inventarisasi, kodifikasi, 


daripada p dari, ketimbang 
darma n kebajikan, keharusan, kewajiban, 
komitmen 


lah, kunjungan, lawatan, pakansi (cak), 
pelesir, piknik, rekreasi, tamasya, tur (cak), 
wisata, vakansi; 

berdarmawisata v berekreasi, berkelah, 
berlibur, berpakansi, berpelesir, berpesiar, 
bertamasya, berwisata, bervakansi, dolan, 


pembukuan, pencatatan, pendaftaran 


datang 1 v ada, asal, berasal, berkunjung, 


berlabuh, bertandang, hadir, hingga, ma- 
suk, mendarat, menjeru, merapat, muncul, 
pegari, sampai, singgah, tampak, terbit 
(perasaan), terlihat, terlintas, tiba, timbul, 


jalan-jalan, melancong, piknik turun: 2 n kelak, kemudian, nanti: 


darurata 1 gawat, genting, bahaya, terdesak, ant pergi 
krisis, kritis, mendesak, serius, terjepit, mendatang n kelak, nanti, yang akan 
terpaksa, terpojok, urgen, 2 sementara, datang (waktu), 


temporer 

dasa num deka-, sepuluh 

dasar n 1 alas, alur (sungai), asas, aturan, ba- 
kat, basis, jalan, lambar, latar, lunas, 
motif, pangkal, pegangan, pembawaan, 


mendatangi v bertandang ke, memasuki, 
membesuk, mendekati, menempuh, me- 
nengok, menentang, mengarah, mengge- 
rayang, menghampiri, mengulangi, me- 
ngunjungi, menjenguk, menjumpai, me- 


nuju, menyambangi, menyamperi, me- 
nyatroni, menziarahi, merapati, pergi ke, 
sampai; 
ant meninggalkan 
mendatangkan v melahirkan, melantar- 
kan, memanggil, memasukkan, mem- 
bawa, membuahkan, membuat, memicu, 
memperkenalkan, mencetuskan, mener- 
bitkan, mengadakan, mengakibatkan, 
menghadirkan, mengimpor, mengundang, 
menimbulkan, menjadikan, menumbuh- 
kan, menurunkan (hujan), menyebabkan, 
menyelundupkan, menyulut, merang- 
sang, mewujudkan; 
pendatang n ekspatriat, imigran, orang 
asing, pelancong, turis, urban, wisatawan, 
ant pribumi 
~ baru anggota baru, junior, pemula, rek- 
rut, 
~ haram imigran gelap; 
berdatang v berkata, 
- sembah menghormat, memohon, me- 
nyembah, 
kedatangan 1 n kehadiran, kemunculan, 
ketibaan; 2 v cak kemasukan, kerasukan 
ant keberangkatan 

datar a 1 latar, melantai, papak, papar, pepat, 
rata, 2 ki banal, boyak, gersang, hambar, 
kering, melelapkan, membosankan, men- 
jemukan, prosais, 
mendatar v melintang, mengufuk, hori- 
zontal; 
mendatarkan v memaraskan, menyama- 
kan, meratakan; 
dataran n alun-alun, lapangan, lembah, pa- 
dang, pamah, pelantaran, ranah, rataan, 
~ rendah baruh, kaki bukit, kaki gunung, 
lembah, lembang, lurah, ngarai, ranah, 
tanah ledok; 
~ tinggi plato; 
pendataran n pemarasan, penyamaan, pe- 
rataan 

datuk n 1 aki, bapak, embah, engkong, 
eyang, inyik, kakek, nenek, opa; 2 afrit, 
bajang, balung, begu, berhala, cik wa, 
gendembai, hantu, jin, makhluk halus, 
mambang, maru, orang bunian, orang 
halus, pukang-pukang, sampar, suangi, 
setan, toapekong; 3 kamitua, ketua, le- 
luhur, pasak negeri, patriark, penghulu 


datar ° daya 123 


adat, penunggu, puaka, sesepuh, sintua, 
tetua 

'daulat n andika, bahagia, dominasi, kebaha- 
giaan, kekuasaan tertinggi, kekuatan ter- 
tinggi, kuasa, otoritas, pemerintah, sup- 
remasi; 
mendaulat v melantik, membaiat, mem- 
baptis, menabalkan, menahbiskan, men- 
dapuk, menelan, mengangkat, mengu- 
kuhkan, menjadikan, menjunjung, meno- 
batkan, menodong; 
pendaulat n penjunjung, penyanjung; 
pendaulatan n penghormatan, penjun- 
jungan, penyanjungan; 
berdaulat v berhak, berjaya, berkuasa, 
bertuah, independen, otonom, swapraja; 
kedaulatan n independensi, kebesaran, 
kekuasaan (tertinggi), kemandirian, ke- 
merdekaan, kerajaan, ketuanan, kewe- 
nangan, kewibawaan, otonomi 

"daulat n karma, kualat, laknat, sumpah, 
tulah; 
mendaulat v 1 cak mencaplok (cak), meng- 
ambil, menghaki, menyauk, menyerobot, 
merampas, merebut; 2 melengserkan, 
memakzulkan, membebaskan, member- 
hentikan, memecat, mencabut, menco- 
pot, mendepak, mendongkel, menen- 
dang, mengambil alih (kekuasaan), 
mengeluarkan, menggulingkan, me- 
ngudeta, menjatuhkan, menjungkalkan, 
menumbangkan, menurunkan, menying- 
kirkan 

daun n patera; 
-- hidup kejut-kejut, putri malu, rebah ba- 
ngun, semalu, sikejut, simalu; 
-- jendela pintu jendela; 
-- kelapa muda busung, janur; 
-- mahkota petal; 
-- muda 1 pucuk, pupus; 2 perempuan mu- 
da (ki) 

daur n abad, kurun, masa, periode, siklus 

dawai n kabel, kawat, logam, senar, tali, wa- 
yar 

dawat n mangsi, tinta 

daya n 1 kapabilitas, kapasitas, kebisaan, ke- 
bolehan, kecakapan, kemampuan, kepan- 
daian, kesanggupan, kompetensi, kuali- 
fikasi; 2 energi, gaya, harkat, kekuatan, 
ketajaman, tenaga; 3 akal, kiat, kunci, mus- 


124 daya guna * debat 


lihat, rahasia, resep, siasat, taktik, trik; 
4 cara, hal, ikhtiar, jalan, kadar, kesediaan, 
kuasa, muslihat, pengaruh, pikiran, reka, 
tipu, upaya, usaha; 

- adaptasi adaptabilitas; 

-- cerap daya serap, persepsi, 

- cipta daya kreasi, inspirasi, kreativitas, 
produktivitas, 

--gabungafinitas, keterikatan, ketertarikan, 
kohesi; 

-- hantar konduktivitas 

-- hidup antusiasme, gairah, jiwa, nafsu, 
semangat, spirit, viabilitas, vitalitas, 

- kreasi kreativitas: 

— laba profitabilitas, 

- muat daya serap, daya tampung, isi, ka- 
pasitas, ukuran, volume, 

-- pancar emisivitas; 

-- pikir akal, budi, mantik, otak, pernalar- 
an, pikiran, rasio; 

-- sebar diversivitas; 

-- serap absorbsivitas; 

-- suai adaptasi, akomodasi, 

-- tahan durabilitas, imunitas, ketahanan, 
stamina, toleransi; 

-- tarik daya pikat, magnet, pesona, pu- 
kau; 

-- tembus penetrabilitas; 

-- upaya cara, ikhtiar, jalan, muslihat, 
usaha; 

teperdaya v terjerumus, terkecoh, ter- 
kena, terkurung, terperangkap, terpikat, 
terpukau, tertangkap, tertawan, tertipu, 
berdaya v berakal, berenergi, bergaya, ber- 
ikhtiar, berkekuatan, berkemampuan, ber- 
kuasa, berkutik, bertenaga, sanggup: 
memperdaya v mengacah, mengacan, 
mengecoh, menggocek (cak), menipu (ge- 
rakan), 

memperdayai v melabu (ki), melebun, me- 
lecun, melibas, membekuk (cak), mem- 
bodohi, membohongi, membuayai (ki), 
memerangkapi, memongahi, memperma- 
inkan (ki), mencelakakan, mencurangi, 
mendustai, mengakali, mengecoh, menge- 
labui, menghalusi, menghelah, menghelat, 
mengibuli, mengecek, mengecong, meng- 
khianati, mengomedikan, menipu, men- 
jatuhkan, menjerumuskan, menokoh, me- 
nyesatkan, menyikut, menyilap, merakut 


daya guna n efektivitas, efisiensi, keefektif- 
an, keefisienan, kemangkusan, kesangkil- 
an, 
mendayagunakan mengefektifkan, 
mengefisienkan, menggenjot, 
pendayagunaan n eksploitasi, pemanfa- 
atan, pengaktifan, pengaryaan, penggu- 
naan, pengusahaan, 
berdaya guna a baik, berhasil, efektif, efi- 
sien, praktis, sangkil 

dayuh, terdayuh a sedih, terharu, tersentuh 
(perasaan), trenyuh 

dayung n campang, injak-injak, kayuh, pe- 
dal, pengayuh, ridip (ikan), 
mendayung v bersepeda, mancawas, 
menciau, mengayuh, menyadau, 
berdayung v berkapal, berkayuh, ber- 
perahu, bersampan, bersepeda 

debah, mendebah v membantai, memotong, 
mendabih, menggorok, menjagal, me- 
nyembelih 

debar v degup, dengap, denyut, detak, ge- 
rak, getaran, pulsa, renyut; 
mendebarkan v ki menakutkan, menca- 
barkan, mencekam, menegangkan, me- 
ngerikan, menggentarkan, menyeramkan, 
merindingkan 
berdebar v berdampung, berdegub, ber- 
dengap, berdenyut, berdesar, berdetak, 
bergerak, dag-dig-dug, deg-degan, empot- 
empotan, kembang tengkuk, tersirap 

debat n balah, bantah, diskusi, pembahasan, 
pikiran, sanggah, sawala, takar; 
mendebat v melawan, membahas, mem- 
balah, membantah, mempersoalkan, me- 
naki, menanggapi, menengkari, meno- 
pang, menyanggah; 
mendebatkan v memasalahkan, memper- 
balahkan, memperbantahkan, memper- 
bincangkan, memperkarakan, memper- 
selisihkan, mempersoalkan, memperteng- 
karkan, mempertikaikan, mendiskusikan; 
pendebat n pembalah, pembantah, pem- 
bahas; 
berdebat v beradu lidah, beranggar li- 
dah, beranggar pikiran, berbahas, berba- 
lah, berbantah, bercaran, bercekcok, ber- 
dialog, berdiskusi, bergaduh, bersalah- 
an, bersawala, bersilat (kata, lidah), ber- 
sisalak, bersoal jawab, bertaki, bertarung, 


bertekak, bertengkar, bertengking, ber- 
tukar pendapat, bertukar pikiran, ribut; 
perdebatan n dialog, kontroversi, pen- 
diskusian, perbalahan, perbantahan, per- 
bincangan, persoalan, pertakian, perteng- 
karan, polemik, sawala, silang pendapat 

debik, mendebik v melampang, melapuk, 
menabok, menampar, menangani, men- 
centang, mendemik, menempeleng, me- 
nepak, menepuk, menggampar, meng- 
gaplok 

debil a bambung, bebal, bego (cak), beloh, 
bodoh, bongak, dogol, domot, dongok, 
dungu, goblok, pandir, pongah, semen- 
tung, tolol 

debirokratisasi n pemendekan, pemotong- 
an, penyederhanaan 

‘debit n piutang, tagihan, 
ant kredit 
mendebitkan v memiutangkan, 
berdebit v berpiutang 

?debit n volume 

debitor n debitur, pengutang, tertagih 
ant kreditur 

debu n abu, abuk, bubuk, duli, serbuk, ser- 
dak, tepung: 
berdebu v berabu, berabuk, berduli, ber- 
serbuk 

dedah, mendedah, mendedahkan v me- 
maparkan, membeberkan, membentang- 
kan, membongkar, membuka, memper- 
lihatkan, menampakkan, menelanjangi, 


mengekspos, menguak, menunjukkan, 
menyelungkur, menyibakkan, menying- 
kap(kan); 


pendedahan n pembongkaran, pembuka- 
an (rahasia); 
terdedah 1 v berburai, terbuka, terekspos, 
terkuak, tersibak, tersingkap, terungkap; 
2 a liabel, peka, rawan, rentan, sensitif 

dedak n bekatul, busi, dedek, sekam; 
berdedak v bersekam 

dedal n bidal, sarung jari, tudung jari 

dedel a betas, buka, koyak, lepas, retas (ja- 
hitan), robek, sobek; 
mendedel v membetas, membuka, mendo- 
det, menyobek, meretas 

dedemit 1 danyang, demon, genderuwo, 
hantu, iblis, leak, lelembut, memedi, mo- 
mok, orang halus, pejajaran, popokan, 
puaka, roh jahat, setan, siluman 


debik * 'degap 125 


dedengkot n aktivis, arsitek, benggolan, 
biang (keladi), dalang, gembong, induk 
bala, inisiator, motor, otak, pelopor, 
pemrakarsa, pencetus, penggagas, peng- 
gerak, pentolan (cak), tokoh 

dederuk n balam, puter, tekukur 

dedes n 1 luak, musang: 2 jebat, kesturi 

dedikasi n kontribusi, pengabdian, pengor- 
banan, persembahan, sumbangan, sum- 
bangsih; 
mendedikasikan v membaktikan, mem- 
persembahkan, mengabdikan, menyum- 
bangkan 

deduksi n inferensi, kesimpulan, konklusi, 
penali 

defensi n benteng, pembelaan, penjagaan, 
pertahanan, proteksi 

defensif a melindungi, mencegah, preventif, 
protektif 

defile n ambalan, arak-arakan, barisan, iring- 
iringan, kirab, konvoi, parade, pawai; 
berdefile v berambal-ambalan, berarak, 
beriring-iring, berparade, berpawai 

definisi n arti, batasan, deskripsi, interpre- 
tasi, ketentuan, keterangan, makna, mak- 
sud, pengertian, penjelasan, pernyataan, 
pertegasan, rumusan, takrif, uraian; 
mendefinisikan v membatasi, mendes- 
kripsikan, menakrifkan, mengartikan, 
menginterpretasikan, merumuskan 

definit a 1 final, konklusif, mapan, pasti, 
positif, tandas, tegas, terbatas, tertentu; 
2 eksplisit, jelas, kategoris, spesifik 

definitif a pasti, tentu, tetap 
ant taktentu 

defisit n kekurangan, kerugian, minus 
ant surplus 

deflasi n pelambungan, penaikan (nilai mata 
uang) 
ant inflasi 

deformasi n canggaan, transformasi 

degam, mendegam-degam v bertagar, 
menggeledek, menggelegar, menggemu- 
ruh, merenek 

degan n cengkir, cingkat, kelapa muda, ke- 
longkong 

'degap n degup; 
berdegap-degap v berdebar-debar, berde- 
gub-degub, berdetak-detak, dag-dig-dug, 
deg-degan 


126 ?degap * dekat 


*degap a agam, bagas, bedegap, cegak, kekar, 
kuat, kukuh, tegap (badan) 

deg-degan v cak dag-dig-dug, empot-empot- 
an, berdampung-dampung, berdebar-debar, 
berdegab-degab, berdegub-degub, berde- 
tak-detak 

degenerasi n degradasi, dekadensi, dekli- 
nasi, deteriorasi, kebangkrutan, kejatuhan, 
kemerosotan, kemunduran, keruntuhan 

degil a babil, badung, bandel, bengal, binal, 
dakar, dampit, deging, dugal, gecul, gelo, 
gemblung, kaku, kepala batu, keras hati, 
keras kepala, mengotot, nakal, nekad, 
pelawan, pembangkang, pembantah, pe- 
nengkar, senggang, tambeng, tekak, ung- 
kal: 
ant penurut 
mendegil v membalah, membandel, mem- 
bangkang, membantah, menengkar; 
ant menurut 
kedegilan 1 kekerasan hati, ketegaran 
hati 

deging, berdeging v berkeras hati, bersere- 
gang, bersikeras, bersikukuh, bersitegang, 
bersiteguh, bertahan, mengotot, tarik urat; 
kedegingan n kedegilan, kekerasan hati, 
ketegaran 

degradasi n demosi, deteriorasi, kemerosot- 
an, penurunan, reduksi 
ant gradasi 

degub n debar, denyut, getaran, pulsa, re- 
nyut 

deham, mendeham v batuk-batuk kambing, 
membelahak, mendehem 

deifikasi n ikram, pemujaan, pemuliaan, 
pendewaan, pengagungan, penghormat- 
an, pengultusan, penyembahan 

dek n dasar, geladak, lantai (kapal, perahu), 
lunas 

dekade n dasawarsa, sepuluh tahun 

dekadensi n degenerasi, deklinasi, depresi, 
deteriorasi, kebangkrutan, kejatuhan, ke- 
kurangan (nilai seni), kemelesetan, keme- 
rosotan, kemunduran, keruntuhan 

dekak, berdekak-dekak v bercekakakan 
(cak), berdengkang-dengkang, mengakak, 
merakah, terbahak-bahak, tergelak-gelak, 
terkakah-kakah, terkakak-kakak, terkekeh- 
kekeh, terpingkal-pingkal 

dekak-dekak n abakus, cempoa, sempoa, 
swipoa 


dekam, mendekam v 1 berdekam, bersa- 
rang, bertapa, mengeram, menggerumuk, 
mengokol, meringkuk, meromok, me- 
rongkok, terkurung, terpenjara, terpe- 
ronyok, 2 bercokol, berdiam, berkurung, 
mengeram (cak), tinggal, 3 cak melekat, 
membekas, mengendap, menggores, meng- 
gurat (dl ingatan) 
ant 1 bebas 

dekap v dakap, kapuk, lekap, peluk, rang- 
kul, takul; 
berdekap v berpagut, berpaut, berpeluk; 
berdekapan v berangkulan, berlekapan, 
berpalun-palun, berpautan, berpelukan; 
mendekap v melekap, memagut, mema- 
lun, memaut, memeluk, memiting, men- 
cangkum, menyikap, merangkul, merang- 
kum, merangkup; 
dekapan n pagutan, pautan, pelukan, 
rangkulan, 
terdekap v terkancah, terpeluk 

dekat a akrab, ambang, antara, dampil, dam- 
ping, dekap, dempang, dempet, depan, 
di, erat, hadapan, hampir, intim, karib, 
kental, kepil, melekat, mendalam, me- 
nempel, menjelang, mepet, mesra, parak, 
pendek, rapat, samping, sanding, sebelah, 
sekitar, sisi, susur; 
ant jauh 
mendekat v 1 memepet, melekati, mera- 
pat, 2 mencapai, mendatangi, menjelang, 
ant menjauh 
mendekati v 1 melekati, mencapai, men- 
datangi, mendekapi, menentang, meng- 
abah, mengarah, menghampiri, menuju, 
menyamperi, menyandingi, merapati, 2 ki 
membujuk, memburas, memikat (hati), 
mencumbu, mengakrabi, mengambil hati, 
mengelon, menggumbuk, menjinaki, me- 
nyebelahi, merangkul, merayu, 3 a arah- 
arah, hampir sama, mirip, seiras, serupa, 
ant menjauhi 
mendekatkan v melekapkan, melekatkan, 
mendampingkan, mendempetkan, meng- 
akrabkan, mengaribkan, mengerapkan, 
menggabungkan, menggandengkan, 
menghampirkan, menjajarkan, menyan- 
dingkan, meraihkan, merapatkan, meren- 
dengkan; 
ant menjauhkan 


pendekatan n ancangan, penghampiran; 
terdekat a terhampir, terdamping; 
ant terjauh 
berdekatan v berapit, berdampingan, be- 
rendeng, bergandeng, berhampiran, ber- 
himpit, beriringan, berjajar, berapat, ber- 
sanding, bersebelahan; 
ant berjauhan 
memperdekat, memperdekatkan v mem- 
buat lebih erat, membuat lebih rapat; 
kedekatan n afinitas, interelasi, koneksi, 
korelasi, relasi 

dekik n lesung pipi, sarang pipit 

dekil a beluwek, berdaki, berkarah, bukat, 
cemar, kotor, kumal, ladah, lusuh, meduk, 
puyan, ternoda 
ant bersih 

deklamasi n pembacaan (puisi, sajak); 
mendeklamasi n membaca, mempersem- 
bahkan, menyampaikan, 
pendeklamasian n pembacaan, penyam- 
paian, persembahan, 
berdeklamasi v bersyair 

deklarasi n keterangan, maklumat, manifes- 
to, pemakluman, pengumuman, pernya- 
taan, persiaran, proklamasi, wara-wara 

deklinasi n degenerasi, dekadensi, dete- 
riorasi, kebangkrutan, kejatuhan, keme- 
rosotan, kemunduran, keruntuhan, pe- 
lemahan, pengenduran, pengurangan 
ant inklinasi 

dekomposisi n pembusukan, penguraian 

dekor n dekorasi, hiasan, latar 

dekorasi n bintang jasa, dandanan, hiasan, 
ornamen, paesan, pajangan, riasan, 
mendekorasi v memajang, mendandani, 
menghiasi, merias 

dekoratif a ornamental 

dekrit n maklumat, kanon, keputusan, ke- 
tentuan, ketetapan, perintah, pernyataan 

deku, berdeku v berlutut, mendengkul 

dekut, mendekut v memeram 

delan n alun, gelombang, riak; 
berdelan v bergelimbang, beriak, meng- 
alun, mengombak 

delegasi n 1 deputi, duta, kafilah, kontingen, 
misi, perutusan, perwakilan, regu, repre- 
sentatif, rombongan, tim, utusan, wakil; 
2 mandat, pelimpahan wewenang; 
mendelegasikan v melimpahkan wewe- 


dekik * demonstran 127 


nang, memercayakan, mengamanatkan, 
mengutus, mewakilkan 

delik, mendelik v melotot, membelalak, 
membelalang, membuntang, mencelang, 
menyalang, nanap 

delik n tindak pidana 

2delik n temberos: 
- air bangas putih, delima burung: 
-- bangas medang, nasi-nasi; 
-- bukit delik tembaga, delik limau manis, 
medang berunit; 
-- jambu putih api-api hutan, ketat batu 

delima n delima katik, delima kuning, de- 
lima putih, delima serikaya, 
- burung bangas putih, delik air, 
- hutan cempaka tanjung, 
-- merekah (ki) bibir merah 

delman n andong, bendi, cikar, dokar, kereta 
kuda, pedati, sado 

delongop, mendelongop v mangap, mela- 
ngah, melenggong, melongo, membengang, 
menganga, terbuka (mulut) 

delta n muara sungai 

delusif a ilusif, khayali 

demam a dedar, gerah, hangat, meriang, pa- 
lak, panas, pijau 

demang n bupati, kepala daerah, kepala dis- 
trik, lurah, penghulu, wedana 

demek a basah, embal, lembap, lengas, be- 
luwek, kumal, kusam, lunyai, lusuh, luti, 
suram 

demen a cak senang, suka 

demi p 1 bagi, buat, perlu, untuk, per, 2 be- 
gitu, ketika, saat, serta, tatkala, waktu, 
3 atas nama, dengan nama, sebagai, se- 
perti; 4 apabila, baru saja, epas, karena, 
pada, segera, setelah 

demik, mendemik v melampang, melapuk, 
menabok, menampar, mendebik, menem- 
peleng, menepak, menepik, menepuk, 
menggampar, menggaplok, menimbuk 

demikian pron begini, begitu, sebagai itu, se- 
kian, seperti itu, serupa itu, 
sedemikan pron sebegitu 

demobilisasin pembebasan, pemberhentian, 
pembubaran, pengakhiran (tentara), peng- 
hapusan, penghentian 

demokrasi n kerakyatan 

demokratisasi n pendemokrasian 

demonstran n pengunjuk rasa 


128 demonstrasi * delik 


demonstrasi n 1 protes, unjuk rasa; 2 eks- 
hibisi, pameran, peragaan, pertunjukan, 
presentasi, spektakel, 
mendemonstrasikan v 1 memamerkan, 
memperagakan, memperlihatkan, mem- 
pertontonkan, mempertunjukkan, mem- 
presentasikan, mencontohkan, 2 membuk- 
tikan, memverifikasi, mencoba, menge- 
cek; 
pendemonstrasi n demonstran, pengunjuk 
rasa 

demoralisasi n keberkurangan (akhlak), ke- 
jatuhan, kekusutan, kemerosotan, kemun- 
duran 

demosi n degradasi, penurunan 

dempak a bogok, demes, gempal, lebar, pe- 
pat, pesek, rata (gigi), sintal, tumpul (pi- 
sau) 
ant runcing 

dempet a dekat, gencet, impit, kembar (jari), 
lekap, menempel, mepet, rapat, rendeng; 
ant renggang 
mendempet v berdampil, berdampingan, 
mengepil; 
ant merenggang 
mendempetkan v melekatkan, mendam- 
pilkan, mendampingkan, mendekatkan, 
menghampirkan, menjajarkan, menyan- 
dingkan, merapatkan, merendengkan; 
ant merenggangkan 
berdempetan v berapatan, berapit, ber- 
dampingan, berendeng, bergencetan, ber- 
hampiran, berimpitan, bersebelahan 
ant berenggangan 

dempul n damar, gala-gala, gegala, jabung, 
lotek, pakal, sengai 

denah n atlas, bagan, gambar, lukisan, pe- 
nampang, peta, rajah, rancangan, skema 

denai n jejak (kaki), runut, selarung, tapak, 
tikas, trek (cak) 

dendan dam, deraan, diat, fidyah, ganti rugi, 
hukuman, kifarat, kompensasi, pampasan, 
penalti, saman, sanksi, 
mendenda v memajan, menghukum, me- 
nyaman, menyatih 

dendam n bengis, bengkak hati, geram, ka- 
sam, kesumat, marah, sakit hati, senti- 
men; 
mendendam v berdedak, berdengki, ber- 
kasam, mendongkol; 


kedendaman n kebengisan, kedongkol- 
an, kegemaran, kemarahan 

dendang n gita, kidungan, lagu, nyanyian, 
sekar, senandung, tembang; 
mendendangkan v melagukan, melantun- 
kan, membawakan, mendayukan, menem- 
bang, mengalunkan, mengidungkan, me- 
nyanyikan, menyuarakan, merinaikan; 
pendendang n penyanyi; 
berdendang v bergamat, berlaku, ber- 
nyanyi, bersenandung, meragam, merinai, 

dendeng n balur, daging kering, daging sale, 

dengan p cak atas, bersama, bersama-sama, 
beserta, dan, demi, karena, lewat, melalui, 
memakai, menggunakan, oleh, pada, pa- 
kai (cak), per, plus, sama, sambil, seraya, 
serta, serupa, tambah, via 

dengar v tangkap (suara), 
- pendapat dialog, diskusi, interviu, kon- 
sultasi, tatap muka, temu muka, wawan- 
cara, 
mendengar v mengikuti, mengindahkan, 
menurut, 
mendengarkan v membena, membena- 
(kan), memedulikan, memperhatikan, me- 
mikirkan, memperhitungkan, mengecam- 
kan, mencerapkan, mencermati, meng- 
acuhkan, mengasi, menggubris, meng- 
hiraukan, menghisabkan, mengikuti (na- 
sihat), mengindahkan, mengira, menim- 
bang, menurut, menyimak, 
pendengar n mustamik, pemirsa, penon- 
ton 
terdengar v merebak, pecah, terbetik, ter- 
sebar, tersiar (berita), tertebar, 
memperdengarkan v memancarkan, me- 
maparkan, mendengungkan, menguman- 
dangkan, mengumumkan, menyebarkan, 
menyiarkan, menyuarakan, menyuguh- 
kan 

denging, berdenging v jengang, mengiang; 
mendenging v mendengung, mendesing 

dengkang, berdengkang-dengkang v ber- 
cekakakan (cak), berdekak-dekak, menga- 
kak, mengilai(-ilai), merakah, terbahak- 
bahak, tergelak-gelak, terkakak-kakak, ter- 
kekek-kekek, terpingkal-pingkal 

dengki a benci, bingit, busuk, cemburu, den- 
dam, hasad, iri, jahat, khianat, marah, re- 
san, sirik; 


mendengki v membenci, mendendam, 
menghasad, mengiri, menjaili, menyiriki; 
pendengki n pencemburu, penghasad, 
pengiri; 
kedengkian n kebencian 

dengkik a benyai, bokoh, bopok (cak), lemah, 
lemas, lemau, lenyai, lesu, letoi (cak), loyo, 
lunglai, ruai, teklok (cak) 

dengking n cengking, lengking, tengking; 
mendengking v melengking, memeking, 
menengking, meringking 

dengkul n 1 lutut, 2 ki bidah, bohong, bo- 
ngak, dusta, karut, kidib, kosong, palsu, 
mendengkul v berlutut, mendeku 

dengkur n dengus, dengut, keruh, lengkur, 
orok; 
mendengkur v bersendar, melengkur, 
mendengus, mendungas,  mengebuh, 
menggerluh, menggeros,  mengorok, 
mereluh, merenguh 

dengung n bahana, deru, gaung, gema, ge- 
taran (suara), kumandang, resonansi, si- 
pongang, tala, talun; 
mendengung v berdesing, menggema, 
mendengungkan v melagukan, melan- 
tamkan, membahanakan, memberitahukan, 
memberitakan, memperdengarkan, mem- 
propagandakan, meneriakkan, mengga- 
ungkan, menggemakan, menggembar- 
gemborkan, menginformasikan, mengu- 
mandangkan, mengumumkan, menyam- 
paikan, menyebarkan (paham/berita), 
menyerukan, menyiarkan, menyuarakan, 
mewartakan 
berdengung v 1 berbengang, berdesing 
(telinga), bergaung, bergema, berkeman- 
dang, berkumandang, bersipongang, ber- 
talun-talun, membahana, meraung, me- 
rongrong; 2 ki keras (suara), melengking, 
nyaring, 
dengus n dengkung, dengkus, dungas, 
mendengus v membersut (hewan), men- 
dengkus, mendengu 

dentam, berdentam v berdengkung, berden- 
tang, berdenting, berdentum, berdentur 

dentang, berdentang v berdengkung, ber- 
dentam, berdenting, berdentum, berden- 
tur 

denting, berdenting v berdengkung, berden- 
tang, berdentum, berdentum, berdentung, 
berdentur 


dengkik * depan 129 


dentum, berdentum v berdegum-degum, 


berdengkung, berdentam, berdentang, 
berdenting, bergelegar, bergemuruh, 
dentuman n denotasi, ledakan, letusan 


dentur, berdentur v berdengking, berdeng- 


kung, berdentam, berdentang, berdentung 


denyut n 1 debar, degub, detak, gembut- 


gembut, gerak, getaran, kemut-kemut, 
kenyat-kenyut, pulsa, renyut; 2 ki aksi, 
aktivitas, kegiatan, kehidupan, kesibukan, 
mendenyutkan v mendebarkan, meng- 
gerakkan, merenyutkan, 

denyutan n debaran, gerakan, getaran, 
kedut: 

berdenyut v 1 berdebar, berdengap, ber- 
detak, bergembut, bergerak, berkernyut, 
mengemut, menggembut, merenyut; 2 ki 
aktif, hidup, 

berdenyut-denyut v bergembut-gembut, 
berkenyit-kenyit, mengembut-embut, te- 
mut-temut 


depak v sepak, tendang, terajang, terjang, 


mendepak v 1 menendang, menerajang, 
menerjang, menyepak; 2 melemparkan, 
melengserkan, melepaskan, memakzul- 
kan, memberhentikan, membuang, meme- 
cat, mencabut, mencopot, mengeluarkan, 
menggasak, mengistirahatkan, mengusir, 
menurunkan, menyingkirkan, 

ant 2 memilih: merangkul 

pendepakan n pemberhentian, pemecatan, 
pengusiran, 

ant pemilihan, perangkulan 

depakan n sepakan, tendangan, terjangan 
terdepak v 1 tersepak, tertendang; 2 ki 
terbuang, tercampak, tereliminasi, tergu- 
sur, terkesampingkan, tersingkir, tersisih, 
terusir 

ant 2 terpilih 


depan n ambang, dada, front, hadapan, 


muka, pendahuluan, permulaan, 

ant belakang 

mengedepankan v 1 memajukan, mem- 
bentangkan, memunculkan, menampil- 
kan, mencadangkan, menganjurkan, me- 
ngemukakan, mengutarakan, menyam- 
paikan, menyodorkan, menyorongkan, 
2 memberatkan, mementingkan, memer- 
lukan, memprioritaskan, mengistimewa- 
kan, menomorsatukan, mengutamakan, 


130 depang * deret 


terdepan a 1 terdahulu; 2 penting, utama; 
ant terbelakang 
berdepan v berhadapan, bersebarangan, 
bersemuka 

depang, mendepang v mengabar, mengge- 
ledang, menghadang, menghalangi, me- 
rintangi 

departemen n bagian, biro, divisi, jurusan, 
kompartemen, seksi, unit 

dependen a terbatas, terbelenggu, tergan- 
tung, terikat, terjajah 
ant independen, bebas 

dependensi n keterbatasan, ketergantung- 
an, keterikatan, ketidakmandirian 

deponir, mendeponir v membelakangi, 
membenamkan, membiarkan, mencuek- 
kan (cak), memetieskan, mendiamkan, 
menelantarkan, mengabaikan, menggan- 
tungkan, meninggalkan 

deportasi n pemulangan, pengembalian, 
pengusiran; 
mendeportasi v memulangkan, menen- 
dang, mengembalikan, mengusir 

deposit n endapan, sedimen 

deposito n abuan, celengan, simpanan, ta- 
bungan 

depot n depo, gardu, gudang, kedai, ma- 
gasin, toko, warung 

depresi n 1 kelesuan, kemerosotan, kemun- 
duran, kesulitan, kesusahan, penurunan, 
resesi, stagnasi, 2 kedukaan, kemuram- 
an, kemurungan, kepedihan, keputus- 
asaan, kesayuan, kesedihan, kesuraman, 
melankoli, penderitaan, tekanan mental 
ant 2 kebahagiaan 

depresiasi n kemerosotan, penurunan, pe- 
nyusutan 
ant apresiasi 

deputi n delegasi, duta, representatif, utus- 
an, wakil 

dera n hukum, pukul, siksa (pikiran), 
mendera v memangkung, membalun, 
membanat, memukul, menangani, men- 
denda, mendesak, menganiaya, meng- 
azab, menggasak, menggebuk, mengha- 
jar, menghantam, menghukum, menya- 
kiti, menyiksa, menzalimi, setrap, 
deraan n hukuman, pukulan, siksaan, 
pendera n pemukul, penganiaya, peng- 
azab, penggasak, penggebuk, penghajar, 
penghantam, penyiksa, penzalim 


deragem n (warna) cokelat tua, sawo ma- 
tang 

derai, berderai 1 a bonyor, gambut, gem- 
bur (tanah), halus, hancur, kersai, lam- 
buk, lebuk, lembut, lunak, nyanyar, per- 
ci, serul; 2 v berambai-ambai, bercerai, 
bercucuran, berlinang, bertaburan, ber- 
tetesan, berurai, gugur, mencicik, me- 
ngucur, menitik, merebak, meremang, 
merembah, sabak, serembah-serembih, 
terburai: 
berderai-derai v berbiji-biji, berbutir gem- 
bur (nasi), berbutir-butir, bercerai-cerai, 
bercucuran (air mata), berduyun-duyun, 
berhamburan (air mata), berperai-perai, 
berpisah-pisah, bertitik-titik, berurai-urai 

derajah n garis bujur, meridian 

derajat n bagian, gradasi, harga, harkat, 
kadar, kelas, kualifikasi, kualitas, level, 
martabat, mutu, nilai, pangkat, peringkat, 
posisi, stadium, standar, status, tahap, 
tara, taraf, tingkatan, 
sederajat a cocok, ekuivalen, sama, seba- 
bat, sebanding, segolongan, seimbang, se- 
jajar, sekadar, sekelas, selevel (cak), sepa- 
dan, separas, seperingkat, setara, setaraf, 
setimpal, setingkatan, seukur, 
kesederajatan n ekualitas, ekuivalensi, ke- 
samaan, kesejajaran, kesetaraan, paritas 

deram n aum, aung, raung 
menderam, berderam v berderam-derum, 


bergemuruh, menderum, mengaum, 
mengaung, menggeram, meraung, meru- 
ngus 


deras n kencang, keracak, keras, laju, lebat 
(hujan), lekas, licin, pesat, seput, 
ant lambat 
penderasan n air lata, air terjun, gerojokan, 
jeram, riam, 
kederasan n kecepatan, kelajuan, kelan- 
caran, kepantasan 

derek n belok, kapi, katrol, kerek, takal 

deres, menderes v menggores, mengkeceh, 
menoreh, menyadap 

deresi n gerbong, wagon 

deret n antre, banjar, baris, derek, jajar, jalur, 
jejer, lajur, larik, leret, ririt, saf, untaian; 
menderetkan v melajurkan, membanjar- 
kan, membariskan, menangkilkan, men- 
derekkan, mengatur, menguntaikan, meng- 


urutkan, menjajarkan, menjejerkan, me- 
nyusun; 
deretan n banjaran, barisan, jajaran, jalur, 
jejeran, lapis, leretan, rangkaian, rantaian, 
rentetan, runtutan, untaian 
berderet v antre, beratur, berbanjar, ber- 
baris, berderek, berjajar, berjejer, berturut, 
beruntun, berurutan: 
berderet-deret v berangkaian, berbanjar- 
banjar, berbaris-baris, berduyun-duyun, 
berencetan, berendeng-rendeng, beren- 
tetan, berjajaran, berjajar-jajar, berjejal-jejal, 
berjejer-jejer, berlapis-lapis, berleret-leret, 
bersaf-saf, berturut-turut, runtun-runtun, 
sambung-menyambung; 
sederet n sebanjar, sebaris, sebaya, sejajar, 
selari, selarik, seleret, sepantar, setetar, 
setimbal, seumur, seuntai 

dering, mendering, berdering v memekik, 
mengerik, menjerit, rengeh, ringkik 

derita, menderita 1 v berpenyakitan, me 
nahan, menanggung, mendapat, mene- 
lan, mengalami, mengidap, menyandang, 
merasai, terkena, terserang; 2 a buram, 
cedera, celaka, celomes, guram, kelam, 
merana, muram, redup, rugi, sedih, seng- 
sara, suram, susah, terkutuk; 
penderita n orang sakit, pasien, penang- 
gung, pengidap, pesakit; 
penderitaan n beban, derita, kecelakaan, 
kegetiran, kemalangan, kepahitan, keru- 
gian, kesengsaraan, kesialan, kesulitan, 
kesusahan, mala, sengsara, tragedi 

derivasi n bentukan, jadian, turunan 

derivat n bentuk majemuk, gabungan kata, 
kata bentukan, kata jadian, kata turunan, 
majemuk frasa, majemuk kata 

derma n amal, angpau, bantuan, donasi, 
hadiah, infak, kebajikan, khairat, 
pemberian, sedekah, sokongan, sumbang- 
an, wakaf, zakat: 
menderma v beramal, bersedekah, me- 
nyumbang, 
mendermakan v membantu, mendonasi- 
kan, mendonorkan, mengamalkan, meng- 
hadiahkan, menginfakkan, menyedekah- 
kan, menyumbangkan, 
penderma 1 n donatur, kontributor, pem- 
bantu, pemberi, penaja, pendonor, pe- 
nyedekah, penyokong, penyumbang, 


dering * desak 131 


sponsor, 2 a murah hati, dermawan, so- 
sialistis; 
bederma v beramal, berinfak, bersede- 
kah, berzakat, menginfakkan, menyum- 
bang, menzakatkan 

dermaga n bandar, cerocok, kade, pangkal- 
an, pelabuhan, sandaran, tambatan 

dermawan a ikhlas hati, karim, kaya hati, 
mulia hati, murah hati, sosial; 
ant kikir 
kedermawanan n kebaikan hati, keikhlas- 
an hati, kemurahan hati, keridaan, ke- 
tulusan 
ant kekikiran 

deru n bahana, bunyi, dahanam, dengung, 
gaung, gelegar, gema, gemuruh, kuman- 
dang, sipongang, suara, tala, talun 

desan 1 babakan, banat, dukuh, dusun, kam- 
pung, kuria, marga, pedalaman, udik; 2 da- 
erah, tanah, tempat 
ant kota 

desah n desau; 
mendesah v mendesau 

desain n 1 buatan, ciptaan, kreasi, metode, 
proyek, rancangan, rangka, reka bentuk, 
skema, sketsa, strategi, tata; 2 contoh, corak, 
figur, motif, patron, pola, 3 arsitektur, 
bentuk, formasi, komposisi, konstruksi, 
mendesain v memolakan, mengonsep, me- 
rancang, merencanakan, 
pendesain n desainer, perancang 

desainer n pendesain, perancang 

desak, mendesak 1 v memaksa, memargi- 
nalkan, memburu-buru, memepet, me- 
minggirkan, meminta, memojokkan, me- 
nagih, mendera, mendongsok, mendo- 
rong, menekan, meneral, mengasak-asak, 
mengejar-ngejar, mengempik, mengerasi, 
menggelosang, menggesa, menggugat, 
menggusur, mengharap, menghasut, 
menghimpit, mengeklaim, menindih, me- 
nolak, menonjol-nonjolkan, menunda, me- 
nuntut, menyelak, menyelingkit, me- 
nyengkelit, menyesak, menyodorkan, me- 
nyorong (badan), menyusahkan, merayu, 
2a darurat, gawat, genting, krusial, mepet, 
penting, perlu, sempit (waktu), urgen, 
mendesakkan v memaksakan, menolak- 
kan, menyorongkan, 
pendesak n penekan, penggesa, penuntut, 


132 desalinasi * devian 


desakan n dorongan, gentusan, hasrat, 
imbas, klaim, paksaan, permintaan, rem- 
puhan, serbuan, sorongan, tagihan, te- 
kanan, tolakan, tuntutan; 
terdesak v terapit, terasak, terdorong, ter- 
himpit, terjepit, terpaksa, terpepet, ter- 
pojok, tersenak, tersepit, terserondong, 
tersesak, tersudut, tertekan, tertindas, ter- 
tindih; 
berdesakan v berasak, berdempetan, ber- 
dingkit-dingkit, berhimpitan, berjejalan, 
berselingkit, bersempit-sempit, bersesak- 
an, empet-empetan (cak); 
ant berlapang 
berdesak-desak, berdesak-desakan v ber- 
asak-asak, berdempet-dempetan, berebut- 
rebut, berjejal-jejal, bersesak-sesak, berterak- 
terak, bertolak-tolak 

desalinasi n penawaran, penyulingan 

desas-desus n angin lalu, berita angin, bisik- 
bisik, cerita burung, debas-debus, gerbas- 
gerbus, gosip, isu, kabar angin, kabar bu- 
rung, kabar gelap, kasak-kisik, kasak- 
kusuk, meresik, pergunjingan, rumor, 
mendesas-desuskan v menggosipkan, 
menggunjingkan, mengisukan 

deselerasi n perlambatan, retardasi 
ant akselerasi 

desersi n mangkir, pelarian, pembelotan, 
pendurhakaan, pengkhianatan, penyele- 
wengan 

desertir n pelarian, pembelot, pengkhianat 

desing n besing, lesing, lesit; 
mendesing v 1 membesing, mencicik, men- 
desis: 2 berkesiuran 

desir n dersik, kersik: 
mendesir v mengersik, menyelir, meresik, 
desiran n derauan 

desis n desing; 
mendesis v mencicik, mendesing, men- 
desis 

deskripsi n cerita, elaborasi, gambaran, lu- 
kisan, narasi, pemaparan, pemerian, pen- 
jelasan, sketsa, uraian; 
mendeskripsikan v melukiskan, memeri- 
kan, menceritakan, mendefinisikan, meng- 
gambarkan, menguraikan, menjelaskan, 
merumuskan 

despot n diktator, otokrat, tangan besi, tiran 

despotis a absolut, adikara, diktatorial, ka- 


har, otoriter, sewenang-wenang, tiranis, 
totaliter 

despotisme n kediktatoran, otokrasi, tirani, 
totaliterisme 

destar n bando, bendo, ikat kepala, kain ke- 
pala, ketu udeng, pemuntal, saluk, setangan 
kepala, tanjak, tengkolok 

destruksi n pembinasaan, pemusnahan, 
penghancuran, perusakan, vandalisme 
ant pembangunan 

destruktif a merusak, negatif, subversif 
ant konstruktif 

detail n perincian, pernik, serpih, spesifikasi, 
uraian; 
mendetail v terperinci, terurai 

detak n debar, degub, denyut, gerak, getar- 
an, pulsa, vibrasi; 
berdetak v berdebar, berdegap, berdegub, 
berdenyut, berkernyut, menggembut, me- 
renyut; 
berdetak-detak v berdampung-dampung, 
berdebar-debar, berdegap-degap, berde- 
gub-degub, dag-dig-dug, deg-degan, 
empot-empotan 

deteksi n penemuan, pengindraan; 
mendeteksi v membaca, menangkap (ge- 
lagat), mencium, mendapatkan, menemu- 
kan, mengendus, mengetahui, mengindra, 
menjumpai 

detektif n intel, mata-mata, penelik, penyu- 
luh, perisik, reserse, spion 

detensi n arestasi, penahanan, penawanan 

detente n perdamaian, rekonsiliasi 

deteriorasi n degenerasi, degradasi, deka- 
densi, deklinasi, disintegrasi, kebangkrut- 
an, kejatuhan, kemerosotan, kemunduran, 
keruntuhan 

determinan n pembatas, penentu 

determinasi n 1 pemastian, pembatasan, pe- 
nentuan; 2 kesimpulan, kesudahan, keten- 
tuan, ketetapan, konklusi, resolusi 

tdetik n detak, denyut; 

2detik n sekon; 
berdetik v berdetak, berdenyut 

deting, berdeting v berdencing, berdeng- 
kung, berdentam, berdentang, berdenting, 
berdentum, berdentung, berdentur, me- 
lenting 

detonasi n dentuman, ledakan, letusan 

devian a abnormal, menyempal, menyim- 


pang 


deviasi n digresi, pembelokan, penyimpang- 
an 

dewa n batara, batari, bidadara, bidadari, de- 
wata, dewi, hyang, pari-pari, pujaan, roh, 
mendewakan v memuja, mengagungkan, 
merajakan, 
mendewa-dewakan v  memberhalakan, 
mempermuliakan, mempertuhankan, me- 
muja-muja, mencintai, mengaguneg- 
agungkan, mengidolakan, mengultuskan, 
menyanjung-nyanjung, 
pendewaan n deifikasi, ikram, pemujaan, 
pemuliaan, pengagungan, penghormatan, 
pengultusan, 
kedewaan n indraloka, kayangan, ke- 
indraan, surgaloka, suralaya, surga 

dewan n badan, balai, forum, jawatan, kabi- 
net, lembaga, mahkamah, majelis, parle- 
men, senat, sidang; 

1dewasa n kala, masa, waktu 

?dewasa a akil-balig, besar, bulug, cukup 
umur, matang, sampai umur, sempurna 
akal; 
mendewasakan v mematangkan, membe- 
sarkan; 
kedewasaan n kematangan 

dewi n betari, bidadari, buah hati, jantung 
hati, kekasih, laksmi, peri, putri 

di p dalam, dekat, pada 

dia pron beliau, dirinya, doi (cak), doski (cak), 
ia 

diabetes n glukosuria, kencing manis, sakit 
gula, salasal 

diagnosis n analisis, pemeriksaan, peneliti- 
an, penentuan 

diagram n bagan, buram, gambaran, grafik, 
skema, sketsa, tabel, tabulasi 

dialek n aksen, bahasa, cara, logat, patois, 
pelat daerah, pelat negeri; 
berdialek v beraksen, berlogat, berpelat 

dialog n perbincangan, percakapan, perun- 
dingan, rembukan, tanya-jawab 
berdialog v berbahas, berbicara, berbin- 
cang, bercakap, berdebat, berdiskusi, be- 
rembuk, bersawala, bersoal jawab, berta- 
nya jawab, bertukar pikiran, berunding, 
berwawancara 

‘diam v antap, bungkam, hening, kosong, 
lengang, mematung, membatu, membisu, 
pasif, senyap, sepi, stagnan, statis, sunyi, 
tenang; 


deviasi * didik 133 


mendiamkan v memantapkan, membe- 
lakangi, membenamkan, membiarkan, 
membungkam, memetieskan, mendepo- 
nir, menelantarkan, menenangkan (ta- 
ngisan), mengabaikan, mengendapkan, 
menggantungkan (perkara), meninggal- 
kan, menyembunyikan; 
pendiam a berat bibir, berat mulut, pe- 
nyengap, tebal bibir 
terdiam v bengong, melamun, menyerana, 
senyap, terbengkalai, tercenung, terhenti, 
terkelu, termangu, termenung, terpukau 

2diam, berdiam v beralamat, bercokol, bermar- 
kas, bermukim, bersarang, bersemayam, 
berteduh, bertempat tinggal, bertempat, 
bertengger, berumah, duduk, hidup, me- 
netap, menumpang, tinggal, 
mendiami v berumah di, membumi, me- 
naiki, menduduki, menempati, menghuni, 
meninggali, menunggui, tinggal, 
kediaman n adres, alamat, domisili, habi- 
tat, karangan, panti, persemayaman, pon- 
dok, rumah: 
diam-diam adv berselindung, bisik-bisik, 
curi-curi, nyolong-nyolong, sembunyi- 
sembunyi, senyap-senyap, sorok-sorok 

diameter n garis tengah, kaliber, penam- 
pang, sengkang 

diare v berak air, bocor, mencirit, menceret, 
mencuru, murus 

didih, mendidih v berbuih, bergolak, ma- 
rah, meluap-luap, menggelegak, mereneh, 
meruak, meruap; 
mendidihkan v memanaskan (air), meng- 
gelegakkan 

didik v ajar, asuh, bimbing, jaga, pelihara, 
tuntun; 
mendidik v ceria, melatih, membimbing, 
memelihara, menempa, mengajar, meng- 
arahkan, mengasuh, menggembleng, 
menggodok, menjaga, menuntun; 
pendidik n dosen, guru, instruktur, pa- 
mong, pelatih, pembimbing, pemimpin, 
pengajar, pengasuh, penuntun, penye- 
lenggara, penyuluh, tutor, ustaz, ustazah, 
wali; 
ant murid 
pendidikan n bimbingan, didikan, edu- 
kasi, kuliah, kursus, pelajaran, pelatih- 
an, pembelajaran, pemberadaban, pem- 


134 diferensiasi * dingin 


bibitan, pemeliharaan, pencerahan, peng- 
ajaran, pengasuhan, penggemblengan, 
penggodokan, sekolah, tarbiah, tuntunan; 
terdidik v terasuh, terbentuk, terbimbing, 
terjaga, terlatih, terpelajar; 
berpendidikan 1 v berakal, berbudi pe- 
kerti, berilmu, berpengetahuan; 2 a akil, 
arif, bakir, bestari, cendekia, cerdas, inte- 
lek, pandai, terpelajar 

diferensiasi n pembedaan, pemisahan 

difusi n pelarutan, pembauran, pemencaran, 
penyebaran 
ant pengumpulan 

digdaya a ampuh, berilmu, berisi, kebal, 
mandraguna, pintar, sakti, weduk 

digresi n 1 deviasi, distorsi, erotan, pem- 
belokan, penyimpangan, 2 lanturan 

dikit a cak sedikit: 
berdikit-dikit v 1 berantara, berangsur- 
angsur, berhati-hati, berkecil-kecil, berta- 
hap, beruncit-runcit, lambat laun, perla- 
han-lahan, teliti, 2 berhemat, berjimat, ber- 
tenggang, irit, 
sedikit a kecil, minim, sececah, secolek, 
secuil, segelintir, sejumput, sekelumit, 
tipis, 
ant banyak 
sedikit-sedikitnya adv minimal, mini- 
mum, paling kurang, paling sedikit, 
sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya 
ant sebanyak-banyaknya 

dikotomi n dualitas, oposisi, polaritas 

diktat n berita (radio), catatan buku, laporan, 
stensilan 

diktator a buta hati, despot, kuku besi, oto- 
krat, tangan besi, tiran, 
kediktatoran n despotisme, tirani, totali- 
terisme 

diktatorial a absolut, adikara, despotis, dog- 
matis, doktriner, kahar, otoriter, sewe- 
nang-wenang, tiranis, totaliter 

dikte v baca, imla; 
mendikte v 1 memerintah, mengatur, me- 
nyuruh, 2 membaca(kan), mengimla, 
mendiktekan v 1 memerintahkan, me- 
neriakkan, menginstruksikan, menyebut- 
kan, menyuruh, merencanakan, 2 mem- 
bacakan, mengimlakan 

diktum n 1 batang tubuh, bunyi, isi, 2 afo- 
risme, aksioma, maksim 


dilak, mendilak v berdalih muka, berpalis 
muka, memalingkan muka, membalikkan 
muka, membuang muka, melengos, me- 
malis 

dilema n buah simalakama, masalah 

dilematis a problematis, rumit, sulit 

dimensi n 1 format, luas, sukatan, takaran, 
ukuran, 2 aspek, faset, gatra, perspektif, 
segi, sudut pandang 

din n agama, kepercayaan, keyakinan, religi 

dinamika n gairah, gelora, gerak, semangat 

dinamis a 1 bergairah, bergelora, bergerak, 
bersemangat, bertenaga, energik, giat, 
pantas, rajin, 2 aktif, berdenyut, berfungsi, 
hidup 

dinamit n bom, petasan 

dinamo n generator, pembangkit listrik 

dinas n biro, instansi, jabatan, jawatan, kan- 
tor, tugas, 
berdinas v bekerja, berkantor, bertugas 
ant pensiun 

dinasti n bangsa, keluarga, kerabat, ketu- 
runan, marga, trah, wangsa 

dinding n abar-abar, benteng, bilik, pagar, 
paldu, partisi, pembatas, pemisah, peng- 
halang, penutup, sekat, skrin, selaput, 
selupat (sel), tabir, tembok, 
— terjal gawar, tebing, 
mendindingi v melindungi, memagari, 
membentengi, menahan, menghalangi, 
menghambat, menjaga, menutup, menye- 
kat, merintangi, 
terdinding v terhalang, terhambat, terlin- 
dung, terpisahkan, tersukat, tertutup, 
berdinding v berbenteng, berbilik, ber- 
pagar, berpenghalang, bersekat, berskrin, 
berselaput, berselupat, bertabir, bertem- 
bok, bertutup 

dingin a 1 adem (cak), rendah (suhu), sejuk, 
2 frigid (seks), lenggang, masa bodoh, 
reda, senyap, sepi, sunyi, tawar (hati), 
3 acuh tak acuh, apatis, beku, cuek (cak), 
kaku kering, redup, tebal telinga, 
ant panas 
mendinginkan v 1 mengademkan, me- 
nyejukkan, 2 ki menenangkan (amarah), 
menentramkan,menghibur,menghilangkan, 
menyabarkan, menyenangkan, menyu- 
rutkan, meredakan, meredam (emosi), 
pendingin n pengadem (cak), penyaman, 


penyejuk; 
ant pemanas 
kedinginan n kekakuan, 
angin, kesejukan 
ant kepanasan 

dingkit, berdingkit-dingkit v berasak, ber- 
desakan, berhimpitan, berjejalan, berse- 
lingkit, bersempit-sempit, bersesakan, 
empet-empetan (cak) 

dingklang a encot, gempor, incang-incut, 
jengkot, pengkor, pincang, timpang 

dini a 1 awal, mula, pagi buta, sebelum, pra, 
prematur; 
-- hari a fajar, pagi buta, pagi-pagi benar, 
subuh 

dipan n amben, balai-balai, bangku, kursi, 
tapang 

diploma n akta, brevet, ijazah, kelulusan, 
piagam, rapor, sertifikat, sijil, tanda tamat 

diplomasi n kebijaksanaan, kebolehan, ke- 
cakapan, muslihat, siasat, taktik; 
berdiplomasi v berbicara, berhubungan, 
bernegosiasi, bersiasat, berunding 

diplomat n atase, caraka, duta, konsul, kuasa 
usaha, utusan, wakil 

diplomatis a politis, strategis, taktis 

direksi n dewan, komisaris, pengurus, pim- 
pinan 

direktur n administrator, bos, direktris, ek- 
sekutif, kepala, ketua, manajer, pembim- 
bing, pemimpin, penasihat, pengarah, pe- 
ngelola, pengurus 

dirgantara n angkasa, antariksa, awang- 
awang, bumantara, cakrawala, langit, 
udara 

Idiri n awak, badan, batang tubuh, nafsi, 
orang, perseorangan, pribadi, sendiri 

?diri, berdiri 1 v ada, bangkit (roma), bang- 
kit, bangun, berdasar, berjejak, berkacak, 
berpijak, bertumpu, jinjing, lahir, menca- 
cak, muncul, tegak, terbentuk, 2 a me- 
mancang, mencacak, mencuar, tegak, 
ant terbaring 
mendirikan v 1 menegakkan, mencacak- 
kan, 2 memasang, membangun, memben- 
tuk, membina, membuat, mengadakan, 
mengasaskan, menumbuhkan, menye- 
lenggarakan, menyusun, 3 melaksanakan, 
mengerjakan, menjalankan, 
ant membubarkan, meruntuhkan 


kemasukan 


dingkit * diskrepansi 135 


pendiri n peletak, pembangun, pembuat, 
penaja, penegak, pengasas, penggagas, 
pendirian 1 1 pembangunan, pemben- 
tukan, pembikinan, penciptaan, penjadian, 
2 anggapan, gagasan, ide, keyakinan, opi- 
ni, paham, pandangan, pedoman, pe- 
gangan, pendapat, perasaan, pikiran, prin- 
sip, sikap, suara, tilikan, 
berpendirian v beranggapan, berpaham, 
berpandangan, berpendapat, berpikiran, 
berprinsip, bersuara, 
sependirian n akur, asese (cak), harmonis, 
mufakat, seirama, sejalan, selaras, sepa- 
ham, sepakat, setuju, sesuai 

dirigen n konduktor, mayoret, pemimpin 
orkes 

disekuilibrium n kepincangan, kesenjang- 
an, ketakseimbangan, ketimpangan 

diseminasi n distribusi, persebaran, sirku- 
lasi 

disentri n berak darah, mejan, penyakit bu- 
sat 

disertasi n karangan, kertas kerja, makalah, 
skripsi, tesis 

disharmoni a disonansi, kecanggungan, ke- 
janggalan, kekikukan, kekakuan, ketak- 
cocokan, ketakselarasan, ketaksesuaian 

disiden n pembangkang, pemberontak, pen- 
durhaka, penyempal, perejah 

disimilaritas n diskrepansi, disparitas, dis- 
tingsi, divergensi, kelainan, kontras, per- 
bedaan, variasi 

disinfektan n awahama, penyuci hama 

disintegrasi n kehancuran, perpecahan, de- 
teriorasi 
ant pernyatuan 

disiplin n 1 bidang, ilmu, jurusan, keahlian, 
kejuruan, kekhususan, lapangan, ling- 
kungan, sains, spesialisasi, vak, 2 aturan, 
hukum, kepatuhan, kesetiaan, ketaatan, 
ketertiban, peraturan, tata tertib 

diskon n korting, potongan (harga), rabat, 
reduksi 

diskredit, mendiskreditkan v memburuk- 
kan, memfitnah, memojokkan, mencemari, 
mencoreng, menghitamkan, menghujat, 
menimpuk, menjahatkan, menjatuhkan, 
menjelek-jelekkan, menodai 

diskrepansi n disimilaritas, distingsi, diver- 
gensi, inkompatibilitas, inkonsistensi, ke- 
takcocokan, ketaksesuaian, perbedaan 


136 diskriminasi * dokter 


diskriminasi n pembedaan, pemisahan, seg- 
regasi 

diskriminatif a eksklusif, intoleran, mem- 
beda-bedakan, pilih-pilih, terbatas, terpi- 
lih, tertentu 

diskusi n dialog, konferensi, konsultasi, mu- 
syawarah, pembahasan, pembicaraan, per- 
bincangan, permufakatan, pertemuan, pe- 
rundingan, polemik, rembuk, silang pen- 
dapat, tanya jawab, tukar pikiran, wa- 
wancara; 
mendiskusikan v membahas, membicara- 
kan, membincangkan, mempertimbang- 
kan, memufakatkan, memusyawarahkan, 
mendialogkan, mengupas, merembukkan, 
merundingkan 
berdiskusi v beranggar pikiran, berbahas- 
an, berbincang(-bincang), berdebat, berdi- 
alog, berpolemik, bersoal jawab, bertanya 
jawab, bertukar pikiran, berunding 

disonansi n disharmoni, ketakcocokan, ke- 
takselarasan, ketaksesuaian 
ant harmoni 

disparitas n disimilaritas, distingsi, diver- 
gensi, kepincangan, kesenjangan, ketim- 
pangan, perbedaan, pertikaian 

dispensasi n kecualian, kelonggaran, kemu- 
dahan, keringanan, pengistimewaan 

disposisi n catatan, katebelece (cak), memo 

distingsi n disimilaritas, disparitas, diver- 
gensi, farak, kelainan, kontras, perbedaan, 
pertikaian 

distingtif a idiosinkritis, individual, isti- 
mewa, karakteristik, khas, khusus, spesial, 
spesifik, tersendiri, unik 

distorsi n bias, digresi, penyimpangan 

distribusi n 1 diseminasi, pembagian, peng- 
edaran, pengiriman, penyaluran, 2 alokasi, 
bagian, jatah, kuota, porsi, ransum, 
mendistribusikan v megedarkan, mem- 
bagikan, mencatu, mencekit, mengalo- 
kasikan, mengirimkan, menjatah, me- 
nyalurkan, menyebarkan; 
ant mengumpulkan 
pendistribusian n pembagian, pengaloka- 
sian, penjatahan 
ant pengumpulan 

distributor n agen, badal, leveransir, pe- 
masok, penyuplai, penyalur 
ant pengecer 


distrik n area, daerah, kawasan, kewedanan, 
negeri, provinsi, wilayah 

divisi n bagian, jurusan, kelompok, satuan, 
seksi 

doa n berkah, ciri, harapan, jampi, mantra, 
permintaan, permohonan, pujian (Tuhan), 
restu, sembahyang; 
mendoakan v memberkati, memintakan, 
memohonkan, menazarkan, mengaulkan, 
mengharapkan, meniatkan, menyelawat- 
kan, merestui; 
berdoa v berharap, beribadah, bermohon, 
berpasrah, berselawat, bersemadi, bersem- 
bahyang, bertafakur, meminta (kpd 
Tuhan); 

doang p cak cuma, hanya, jua, juga, saja 

dobel a cak berpasangan, dua kali, dupleks, 
ganda, kembar, lipat dua, rangkap 
ant tunggal 

dobrak v bobok, bobol, bongkar, rombak, 
mendobrak v melanda, melanggar, me- 
lantas, melanyak, membidas, membina- 
sakan, membobok, membobol, membong- 
kar, memecahkan, memukul, memusnah- 
kan, menembus, menerobos, mengen- 
cang, menggempur, menghancurkan, 
menghapus, mengupak, menjebol, me- 
nyerang, menyerbu, menyerobot, mera- 
dak, merempuh, merompak, merusakkan 

dodekagon n segi dua belas 

dodol n jenang, kelamai, wajik 

dodor, kedodoran n dol, gombrang, gom- 
broh, gombrong, kebesaran, lapang, long- 
gar 

dogma n ajaran, akaid, akidah, doktrin, ka- 
non, kepercayaan, keyakinan, paham, 
prinsip; 

dogmatis a diktatorial, doktriner, kaku (ki), 
keras (ki), normatif, otoriter, preskriptif, 
sektarian, tegas 

doi n cak kekasih, pacar, si dia (cak) 

dok n galangan, gudi, limbung 

dokar n andong, bendi, cikar, delman, kahar, 
pedati, sado 

dokter n dukun, mantri, medikus, sinse, ta- 
bib; 
-- anak pediatrik; 
-- mata okulis; 
-- penyakit dalam internis; 
-- kandungan genekolog; 


kedokteran a medis 

doktor n ahli, pakar; gelar 

doktrin n ajaran, akaid, akidah, aliran, asas, 
dogma, ideologi, kanon, paham, prinsip, 
teori; 
mendoktrin v mencekoki (ki), mengin- 
doktrinasi, menyuntik (ki) 

dokumen n akta, arsip, inskripsi, kopi, ma- 
nuskrip, pertinggal, piagam, sahifah, sa- 
linan, sertifikat, surat, tembusan, tindasan 

dokumentasi n pemilihan, pengarsipan, 
pengolahan, pengumpulan, penyimpan- 
an, perbahanan, 
mendokumentasikan v mengabadikan, 
mengarsip, menyimpan, merekam 
terdokumentasikan v terabadikan, terar- 
sipkan, tercatat, terekam, tersimpan 

dol a blong, loncer, longgar, los, renggang, 
rusak 

dolfin n (ikan) babi duyung, lumba-lumba, 
siketumba, sikudomba 

dom n basilika, gereja agung, gereja keus- 
kupan, gereja utama, katedral 

domain n daerah, lingkungan, ranah, wi- 
layah 

domba n biri-biri, kambing, kibas 

domestik a 1 dalam negeri, lokal, nasional, 
nusantara, pribumi, regional, setempat, 
tempatan, 2 internal (cak), kerumahtang- 
gaan; 3 jinak, piaraan 

domestikasi n penjinakan 

dominan a berkuasa, berpengaruh, menon- 
jol, besar, kuat 

dominasi n 1 kekuasaan, kemenangan, ke- 
unggulan, kontrol, otoritas, pengaruh, pe- 
nguasaan, yurisdiksi, 2 daulat, dominion, 
supremasi, 
mendominasi v memenangi, memerintah, 
memimpin, mengatasi, mengelola, me- 
ngontrol, menguasai, mengungguli, me- 
rajai 

dominion n 1 daulat, dominasi, supremasi, 
2 (daerah) jajahan, koloni, protektorat 

domisili n adres, alamat, kediaman, kedu- 
dukan, tempat tinggal, 
berdomisili v beralamat, berkedudukan, ber- 
semayam, bertakhta 

dompet n bakca, dabal, guntil, jabil, kambut, 
kampil, kampit, kandi, kantung, kerbat, 
kirbat, kisa, kopek, ponjen, pundi-pundi, 
pura, saku, sitak, umpau, uncang 


doktor * dongkel 137 


dompleng, mendompleng v cak membon- 
ceng, menebeng, menempel (ki), menum- 
pang, ikut, turut; 
mendomplengkan v memboncengkan, 
mengikutkan, menumpangkan; 
pendompleng v pembonceng, pengikut, 
penumpang 

dompol, berdompol v bergerombol (buah- 
buahan); 
sedompol n segerombol, seikat, serangkai, 
setandan 

donasi n 1 bantuan, dana, derma, infak, 
pemberian, sedekah, sokongan, sumbang- 
an; 2 bingkisan, hadiah, hibah, pemberian 

donatur n dermawan, kontributor, pembe- 
ri, penaja, penderma, penyedekah, penyo- 
kong, penyumbang, sponsor 

dondang n ayunan, buaian, sandungan; 
mendondangkan v membuaikan, meng- 
ayun(-ayun)kan, menggoyangkan 

dongak v codak, congak, dengak, jelangak, 
longgak, tengadah, tonggak; 
terdongak v tercodak, tercongak, terde- 
ngak, terpangok, tertonjol; 
ant tertunduk 
mendongakkan v melenggakkan, menco- 
dakkan, mencongakkan, menengadahkan, 
menganjurkan; 
ant menundukkan 
mendongak v melengak, melenggak, me- 
mandang (atas), mencaduk, mencodak, 
mencongak, mencugat, mendangak, me- 
nengadah, menjelangak, meranggul 
ant menunduk 

dongeng n alkisah, babad, berita angin, ce- 
rita, desas-desus, fabel, fiksi, hikayat, ka- 
bar burung, karangan, khayalan, khurafat, 
legenda, rawi, rekaan, riwayat, takhayul, 
tambo; 
mendongeng v bercerita, berkisah, me- 
ngarang, merawi; 
mendongengkan v menceritakan, me- 
ngisahkan, merawikan, meriwayatkan, 
pendongeng n pencerita, penutur, perawi 

dongkak, mendongkak v melompat, melon- 
cat; mendompak, menerjang 

dongkel n alabangka, dongkrak, pengumpil, 
pengungkil, penyungkit, tuas, tuil, 
mendongkel v 1 membobok, membobol, 
membongkar, mencongkel, mencungkil, 


138 'dongkol * dril 


mendongkrak, menggeser, mengumpil, 
menjebol, menuas, menuil, menyungkit, 
menurunkan; 2 ki mendaulat, mengambil 
alih, menggulingkan, menjatuhkan, men- 
jungkalkan, mengudeta, menumbangkan, 
merebahkan (ki) 

'dongkol a debek, dengkul, dogol, dungkul 

?dongkol a benci, bengkak hati, berang, 
dendam, gemas, geram, geregetan, gon- 
dok, gusar, jengkel, kecewa, kesal, mang- 
kal, marah, masygul, redut, rongseng, sakit 
hati, salah hati, sebal, sewot, susah hati: 
mendongkolkan n memengkalkan, me- 
ngecewakan, mengesalkan, menggemas- 
kan, menggondokkan, menghampakan, 
menjengkelkan, menyebalkan 

dongkrak n bicu, dongkel, kurbal, pengum- 
pil, pengungkit, penyungkit, tuas, tuil; 
mendongkrak v meluluskan, memban- 
tu, membicu, memuji-muji, mendongkel, 
mengangkat, mengumpil, mengungkit, 
meninggikan, menolong, menuas, menuil, 
menyungkit 

1dongok a buntak, dempak 

?dongok a bambung, bebal, bego (cak), beloh, 
berat kepala, bodoh, bongak, debil, dogol, 
domot, dungu, goblok, pandir, pilon, po- 
ngah, sementung, tolol 

dongsok, mendongsok v mendesak, men- 
dorong, mengasak, menolak, menyodok 

donor n pemberi, penderma, penyumbang 
ant penerima 

dop n bohlam, bola lampu 

dorong v sorong, tolak, 
mendorong v 1 memajukan, memaksa, 
membawa, memerosokkan, mendesak, 
mendongsok, mengasak, menggerakkan, 
menjorokkan, menolak, menunda, 
menyelingkit, | menyodok, menyorong, 
merangsang; 2 melecut (ki), membakar 
(ki), memecut (ki), memotivasi, mempro- 
vokasi, mencambuk (ki), mengajak, meng- 
genjot, menggiatkan, mengobarkan, men- 
stimulasi, menyemangati, menyulut, me- 
rangsang; 
ant 1 menarik; 2 melemahkan 
pendorong n penganjur, penggerak, peng- 
giat, penolak, penyorong, perangsang, 
promotor; 
terdorong v teranjur, terdesak, tergelincir, 


terlepas, terlompat, terpaksa, terpengaruh, 
tersandung, tersorong, tertarik, tertolak; 
dorongan n 1 anjuran, desakan, gaya, 
gentusan, gerakan, hasrat, kakas, keingin- 
an, nafsu, selera, sorongan, sugesti, 
tolakan; 2 ki bantuan, cambuk, dukungan, 
lecut, pecut, semangat, spirit; 3 alasan, 
ambisi, impetus, kausa, latar belakang, 
motivasi, pemicu, perangsang, pretensi, 
pusa, stimulan, stimulus 

dos n boks, kardus, kotak 

dosa n cacat, diryah, kedurhakaan, kefasik- 
an, keingkaran, kejahatan, kekeliruan, ke- 
khilafan, kekufuran, kemungkaran, kesa- 
lahan, maksiat, salah, syirik, 

dosen n guru besar, guru, pelatih, pembim- 
bing, penatar, pendidik, pengajar, pen- 
syarah, tutor, widyaiswara 
ant mahasiswa 

dosis n jumlah, sukatan, takaran, ukuran 

idot n empeng (cak) 

*dot n cak poin, titik 

doyan v demen, gemar, senang, suka, 
kedoyanan n kegemaran, kesenangan, ke- 
sukaan 

draf n buram, corat-coret, coret-coretan, ke- 
rangka, konsep, ragangan, rancangan, 
rangrangan, rencana, skema, sketsa, 
mengedraf v mengonsep, merancang, 
merangka, merencana, 
pengedraf n perancang, perencana, pe- 
ngonsep 

dragon n naga 

drama n cerita, kisah, komidi bangsawan, 
lakon, pertunjukan, sandiwara, teater, 
tonil 

dramatikus n 1 ahli drama, dramaturg; 2 pe- 
ngarang naskah, penulis lakon, penulis 
skenario 

dramatis a menggemparkan, mengheboh- 
kan, sensasional, spektakuler 

dramatisasi n pendramaan; 
mendramatisasi v 1 mendramakan; 2 me- 
lebih-lebihkan, membesar-besarkan, mem- 
bubuhi (ki), membumbui (ki), memper- 
amat, menambah-nambahi, mengada-ada, 
menggarami (ki) 

drastis a ekstrem, mencolok, radikal, tajam 

draw a balui, berimbang, pulik, remis, 

dril n latihan, pengulangan, tubian; 


mengedril v memperlelar, mengulang- 
ulang, menubikan 

drop v cak anjlok, jatuh, jeblok (ki), merosot, 
turun; 


ant naik 
mengedrop v 1 memasok, memberikan, 
menaruh, menerjunkan, mengadakan, 


mengantarkan, mengirimkan, menjatuh- 
kan, menurunkan, menyediakan, me- 
nyuplai; 2 melemparkan, membuang, 
mencopot, mencoret, mendepak, meng- 
apkir, mengeluarkan, menyingkirkan, me- 
nyisihkan 

drum n beduk, dol, gendang, genderang, 
kendang, rebana, redap, tahang, tambur, 
tamtam, tangsa, timpani, tong 

dua num dobel, dua, duet, dwi, ganda, 
kembar, rangkap, sepasang, 
mendua 1 aambigu, ambivalen, bercabang, 
bermakna ganda, bimbang, ragu, samar- 
samar, taksa, terpecah; 2 v berlipat ganda; 
menduakan v mengkhianati, mensyirik- 
kan, menyekutukan; 
berdua a empat mata; 
berduaan 1 v berpasangan; 2 cak berkasih- 
kasihan, berpacaran; 
perdua n paruh, tengah; 
memperdua v membagi dua; 
seperdua num sebagian, sebelah, separuh, 
setengah; 
kemenduaan n ambivalensi, dualitas 

duafa n fakir, orang miskin, orang papa 

duaja n 1 alam, bendera, kalimantang, liwa, 
panji-panji, pataka, standar, tunggul, 
umbul-umbul; 2 aba-aba, anggai, isyarat, 
kode, petunjuk, tanda 

dualitas n dikotomi, kemenduaan; kontra- 
diksi, oposisi, paradoks, polaritas 

duane n bea cukai, pabean, perbandaran 

dubius a balam-balam, baur, gelap, kabur, 
problematis, remang, samar, taksa 

dubur n anus, belakang, bol, buntut, buri, 
burit, pantat, pelepasan 

duda n balu, bao, caluk 
ant janda 

duduk v 1 beristirahat, bersandar, bersema- 
yam, bersila, bersimpuh, berteduh, me- 
lendeh, melungguh, menggelesot, me- 
nongkrong, 2 ada, bercokol, bermukim, 
bertempat, diam, hidup, menumpang 


drop * duga 139 


tinggal, tinggal, 3 berbaur, berkeluarga, 
bertunangan, berumah tangga, kawin, 
menikah, 4 ampas (kopi), 
ant 1 berdiri 
- perut berbadan dua, besar perut, bun- 
ting, hamil, membawa berat, mengan- 
dung, sarat (ki): berisi; mengangkut, bun- 
cit, gendut, 
mendudukkan v 1 mempersilakan (du- 
duk), menyuruh, 2 meletakkan, mempe- 
rumahkan, menempatkan, menyemayam- 
kan; 3 memasangkan, membaurkan (ki), 
mempertemukan, mempertunangkan, 
mengawinkan, mengijabkan, menikah- 
kan, menjodohkan, menyandingkan, 
menduduki v 1 mendiami, menempati, 
menghuni, meninggali, menunggui, ting- 
gal, 2 memangku, memasuki, memegang, 
menaklukkan, mencaplok (cak), menceng- 
keram, mengalahkan, mengambil, meng- 
aneksasi, menguasai, menjajah, menye- 
robot, merebut, meruntun: 
penduduk n masyarakat, orang, penghu- 
ni, penunggu, populasi, rakyat, warga 
negara, warga, 
ant pendatang 
pendudukan n aneksasi, kolonisasi, oku- 
pasi, pencaplokan, penguasaan, penyero- 
botan, perebutan, 
terduduk v mengendap, tercatak, terjatuh, 
termendak, terperenyuk, 
kedudukan n 1 pertalian (keluarga), 2 do- 
misili, kediaman, persemayaman, tempat 
tinggal, 3 konstruksi, letak, lokasi, posisi, 
situs, susunan, tempat, 4 derajat, jabatan, 
jawatan, keadaan, kondisi, kursi (ki), 
martabat, pangkat, pekerjaan, peran, sta- 
tus, takhta, taraf, tingkatan; 5 keadaan, 
kondisi, situasi: 
berkedudukan n 1 berada, berdomisili, 
berpusat, bersemayam, bersinggasana, 
2 berfungsi, berlaku, berperan, bertindak, 
3 berkelas, berpangkat, berstatus, ber- 
takhta 
sekedudukan v 1 sederajat, seimbang, 
sepangkat, setaraf, setimbang, setingkat 
duel, berduel v beradu, berkelahi, bertan- 
ding, bertengkar 
duga v agak, asa, kira, nyana, sangka, 
sangkil, taksir, tebak, terka, 


140 dugal * 'dulang 


menduga v beranggapan, berniat, ber- 
spekulasi, memeriksa, memperhitungkan, 
memperkirakan, memprediksi, menaksir, 
mencari, mencoba, mencurigai, menebak, 
menelaah, menengok, menerka, mengagak, 
mengajuk, mengancar-ancar, mengantisi- 
pasi, mengharapkan, menghendak, mengi- 
ra, menguji, menjajak, menjangka, menu- 
duh, menyana, menyangka, menyelami 
(ki), meramal, mereka-reka, 
dugaan ajukan, ancar-ancar, asumsi, kira- 
kira, pendapat, perkiraan, persangkaan, 
prediksi, presumsi, rekaan, sangkaan, 
spekulasi, taksiran, tebakan, telaahan, ter- 
kaan; 
terduga v terkaji, terkira, tersangka, terse- 
lami 

dugal a badung, bandel, bangor, bengal, be- 
randalan, bergajulan, degil, durjana, gecul, 
gelo, gemblung, kepala batu, keras ke- 
pala, kurang ajar, nakal, pembangkang, 
pembantah, penengkar, risau, sembrono, 
slebor, songong, ugal-ugalan 

duhai p aduhai, wahai 

duit n arta, doku (cak), fulus, harta, kepeng, 
koin, uang; 
berduit 1 v berharta, berpunya, beruang; 
2 biliuner, hartawan, jutawan, milyarder, 
milyuner 

duka a benguk, galabah, gelebah, gelisah, 
gobar hati, gundah, kecewa, kesal, kusut 
muka, lara, malang, masy gul, muram, mu- 
rung, nestapa, pilu, prihatin, samak, sedih, 
sedu, sungkawa, susah hati; 
ant gembira 
berduka v berkabung, berlara-lara, ber- 
muram durja, bersedih, bersungkawa, 
bersusah hati, menyesal, sedu; 
ant bergembira 
kedukaan n kegetiran, kemasygulan, ke- 
pahitan, kepedihan, kepiluan, keprihatin- 
an, kesayuan, kesedihan, melankoli, nes- 
tapa, patos 
ant kegembiraan 

dukacita n belasungkawa, duka nestapa, gu- 
lana, gundah, kesedihan, muram, pilu; 
ant sukacita 
mendukacitakan v memilukan, memper- 
susah, mendukakan, menyayatkan hati, 
menyedihkan, menyusahkan hati, meri- 


saukan; 

ant menyukacitakan 

berdukacita v berbelasungkawa, berduka 
nestapa, berkabung, bersedih, bersusah 
hati; 

ant bersukacita 

kedukacitaan n kedukaan, kesedihan, ke- 
susahan hati, kepiluan; 

ant kesukacitaan 


duku n langsat 
dukuh n desa, dusun, kampung, nagari, 


udik; 
pedukuhan n kawasan dusun, kumpulan 
dusun, pedusunan, perkampungan kecil 


dukun n balian, bomoh, cenayang, mantri, 


okultis, orang pintar, paranormal, pawang, 
poyang, sinse, syaman, tabib; 

- sunat bengkong, bong, tukang sunat; 

- beranak bidan, paraji; 

mendukuni v 1 melukai, mencederai, 
menenung, mengguna-gunai, menyantet, 
2 mengobati, 

berdukun v berbomoh, berobat, berpa- 
wang, berpoyang, bersinse, 

perdukunan n kebatinan, klenik, mistik, 
okultisme 


dukung v bawa, bopong, gendong, pang- 


gul, 

mendukung 1 v memanggul, membagul, 
membantu, membawa, membopong, me- 
mikul, menanggung, mengangkat, meng- 
angkut, menggendong, menjunjung, me- 
nolong, 2 a kondusif, kontributif, mem- 
bantu, sehat: 

pendukung n pembantu, pembawa, peng- 
anut, penggendong, penolong, penunjang, 
penyokong, simpatisan, suporter, 
dukungan n 1 gendongan, 2 bantuan, pat- 
ronasi, pengayoman, pertolongan, so- 
kongan, suport 


'dulang n baki, lenggangan, limbang, nam- 


pan, panai, penampan, tabak, talam, 
tampan, tetampan, 

mendulang v melanda, melimbang, men- 
cari (bijih), mencuci (emas), meriau, 
pendulang n pelanda, pelimbang, pencari 
(bijih): 

berdulang v bertampan, 


?dulang, mendulang v menyuapi 
'dulang, mendulang v berasap, berkelun, 


berkepul, berpulun-pulun, membum- 
bung, menambun, mengepul 

duli n 1 abu, debu, lebu; tapak kaki, kadam; 
2 baginda 

dungkul n afrit, balung, begu, gedembai, 
genderuwo, hantu, jurik, kemang, lang- 
suir, manjang, maru, memedi, pejajaran, 
polong, pukang-pukang, singiang-ngiang, 
suangi, tuyul 

dungu a ahmak (ki), bagal, bahlul, bambung, 
bangang, bebal, bego (cak), beloh, benah 
hati, berat kepala, besar rabu, bingung, 
bodoh, bongok, dabih, debil, dongok, 
dungkul, goblok, hamik, hampa, otak 
udang, pandir, pilon, pongah, sementung, 
tolol, tumpul otak; 
ant pandai, pintar 
mendungukan v membebalkan, membo- 
dohkan; 
ant memandaikan 
kedunguan n kebebalan, kebegoan, kebo- 
dohan, kegoblokan, ketololan 
ant kepandaian, kepintaran 

dunia n 1 adam, alam, ardi, bentala, buana, 
bumi, butala, globe, jagat, 
kosmos, loka, manjapada, maya- 
pada, mercapada, negeri fana, rat, se- 
mesta, tempat; 2 kalangan, lapangan, ling- 
kungan, masyarakat, mimbar, panggung, 
pentas, percaturan; 3 bidang, disiplin, 
jurusan, keahlian, vak; 
ant 1 akhirat 
-- hewan fauna; 
- tumbuhan flora; 
keduniaan 1 n harta benda, jasmani, lahir, 
maujud; 2 a duniawi, lahiriah, profan, se- 
kuler; 
sedunia n antarbangsa, internasional, se- 
alam, sebuana, sejagat 

duniawi a kebendaan, keduniaan, materi- 
alisme, profan, sekular 

dupa n cendana, gaharu, hio, jawi, keme- 
nyan, loban, ratus, setanggi; 
mendupai v membakar (kemenyan, se- 
tanggi) mengangsi, mengasapi, mengu- 
kup; 
pedupaan n perasapan 

dupak, mendupak v mendepak, menen- 
dang, menerjang, menyepak 

dupleks a dobel, lipat dua, rangkap dua 
ant simpleks 


duli * dusta 141 


duplikasi n penggandaan, penjiplakan 

duplikat n imitasi, jiplakan, kopian, replika, 
salinan, tembusan, tiruan 
ant asli 

durasi n lama, periode, tempo, termin, 
waktu 

durhaka a belot, durjana, ingkar, jahil, 
mungkar, murtad, subversif; 
mendurhakai v membalela, melawan, 
membangkang, membantah, membelot, 
memberontak, mendaga, menentang, 
mengingkari, menyeleweng; 
pendurhaka n bandit, pembangkang, 
pembelot, pemberontak, penentang, pe- 
ngacau, pengganggu, pengkhianat, pe- 
nyeleweng, penyempal, perejah, perusuh; 
pendurhakaan n pembangkangan, pem- 
belotan, pemberontakan, penentangan, 
pengkhianatan, penyelewengan, penyem- 
palan, perlawanan 

duri n 1 cucuk, onak, serpihan, susuh, tu- 
lang, 2 ki kesukaran, kesusahan, penarung, 
pengganggu, 
menduri a ki bengis, berbisa, calak, cem- 
pala, cencala, keras, ketus, menusuk (ki), 
menyakitkan, menyembilu (ki), menye- 
ngat (ki), menyelekit (cak), pedas, sengit, 
tajam, 
berduri v beranjau, beronak, bersusuh 

durja n cahaya muka, muka, paras, roman, 
tampang, wajah 

durjana 1 a amoral, asusila, bejat, biadab, 
bobrok, buruk, durhaka, durkasa, dursila, 
hina, jahat, jalang, keji, kotor (tabiat), me- 
sum, papakerma, risau, sembrono, ugal- 
ugalan; 2 n angkara, durkasa, kebejatan, 
kebiadaban, kebengisan, kedurhakaan, ke- 
jahatan, kekejaman, kekejian, kezaliman, 
3 n bajingan, bajul, bandit, bangsat, be- 
randal, bergajul, bromocorah, gali, pen- 
coleng, penjahat, perisau, preman, resi- 
divis; 
kedurjanaan n angkara, kebengisan, kebu- 
rukan, kehinaan, kejahatan, kekejaman, 
kekejian, kezaliman 

dusta a bohong, bongak, bual, dengkul, 
palsu, tipu; 
ant benar 
mendustai v membodohi, membohongi, 
memperdayai, mencurangi, mengakali, 


142 dusun * dwibahasa 


mengecoh, mengelabui, mengibuli, me- 
nipu, 

pendusta 1 pembelit, pembohong, pem- 
bual, pengecoh, penipu, 

berdusta v berbohong, berdalih, berkilah, 
bersangkal, mengada-ada, 

kedustaan n kebohongan, kecurangan 

ant kebenaran 


- besar n ambasador, aryaduta, maha- 
duta 


duyun, berduyun-duyun v beramai-ramai, 


berbanjar-banjar, berbondong bondong, 
berderai-derai, berderet-deret, berduru, 
beriring-iringan, berjejal-jejal, berjejer-jejer, 
berjuak-juak, berjujuk-jujuk, berkelom- 
pok-kelompok, berkusu-kusu, bertunda- 


tunda, beruntun-runtun 
dwi- num dua, duet, duo, ganda, sepasang 
dwibahasa n bilingual, dua bahasa 

ant ekabahasa 


dusun n desa, dukuh, kampung, kawasan 
hulu, nagari, pedalaman, pelosok, udik, 
ant kota 
perdusunan n perdesaan, perkampungan 
duta n caraka, delegasi, deputi, diplomat, 
konsul, representatif, utusan,wakil, 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


ebi n udang kering 
eceng n genjer, kelayan 
ecer, mengecer v mencarah, meng- 
asong, mengeteng, menjajakan, 
meruncit; 
pengecer v pedagang, pengasong, penge- 
teng, penjaja, penjual, peruncit; 
ant grosir 
eceran 1 asongan, ketengan, rincih, runcit- 
runcit, satuan 
edan n gila, sinting; 
ant waras 
edan-edanan adv gila-gilaan; 
edar, mengedar v membentar, memindah- 
kan, memusing, memutar, mengalih, 
mengelilingi, mengisar, mengitar, menyilih; 
mengedari v melingkari, melingkungi, 
melingkupi, membentari, memutari, me- 
ngitari, menjelajahi,mengelilingi; 
mengedarkan, memperedarkan v mem- 
pergilirkan, memperniagakan, memutar- 
kan, menabirkan, mendistribusikan, mene- 
barkan, mengeluarkan, menghamburkan, 
menuarkan, menularkan, menyalurkan, 
menyebarkan, menyiarkan, mengeliling- 
kan; 
pengedaran n distribusi, pendistribusian, 
penyaluran, penyebaran; 
edaran n brosur, buletin, informasi, jurnal, 
koran, lembaran, majalah, maklumat, pam- 
flet, pengumuman, risalah, sebaran, 
selebaran, surat kabar, tabloid, tebaran, 
undangan, 
beredar v berbentar, berkeliling, berki- 
sar, berkitar, berotasi, berpusar, berpusing, 
berputar, bersirkulasi, 
peredaran 1 penyebaran, perkembangan, 
perkisaran, perkitaran, perpindahan, per- 
putaran, persebaran, perubahan, revolusi, 
rotasi, sirkulasi: 
~ darah aliran darah, sirkulasi darah: 
~ udara sirkulasi udara 
edisi n cetakan, ciptaan, corak, format, karya, 
keluaran, lembaran, lepasan, lulusan, no- 
mor, penerbitan, publikasi, terbitan, versi 
mengedit v membetulkan, memilah-milah, 
memperbaiki, mengoreksi, meralat, mere- 
visi, merombak, menyunting, 
pengedit n editor, penyunting, 
pengeditan n penyuntingan 


editor n pengedit, penyunting 

editorial n induk karangan, pojok karangan, 
tajuk karangan, tajuk rencana 

'efek n akibat, buah, buntut, dampak, daya, 
ekor, hasil, imbas, impak, impresi, kekuasa- 
an, kekuatan, kesan, kesudahan, konseku- 
ensi, pengaruh, produk, upaya, 

?efek n surat berharga 

efektif a ampuh, berhasil, berkhasiat, 
cespleng (cak), efisien, makbul, mandi, 
mangkus, manjur, mempan, mengena, 
mujarab, mustajab, positif, sakti, sehat, 
tokcer (cak) 
mengefektifkan v memaksimalkan, men- 
dayagunakan, mengefisienkan, menggen- 
jot, 
keefektifan n faedah, keberhasilan, kegu- 
naan, kemampuan, kemangkusan, keman- 
juran, kemujaraban, kemustajaban 

efisien a berdaya guna, efektif, ekonomis, 
praktis, realistis, sangkil, sesuai, tepat, te- 
pat guna, 
ant inefisien 
mengefisienkan v memaksimalkan, men- 
dayagunakan, mengefektifkan, menggen- 
jot, 

efisiensi n kemampuan, kedayagunaan, ke- 
sangkilan, ketepatan, ketepatgunaan, ke- 
mampuan, 
ant inefisiensi 

egalisasin 1 perataan, penyamaan, 2 penyele- 
saian 

egaliter a sama, sederajat, setingkat 

ego n 1 kepribadian abdi, aku, awak, beta, 
diri, hamba, kami, patik, saya, 

egois a individualis 
ant pluralis 

egoisme n keakuan 

egoistis a nafsi 

eigendom n kepunyaan, milik 

eja, mengeja v melafalkan, melafazkan, 
melisankan, membaca, mengucapkan, me- 
nuturkan, menyuarakan, merapal; 
ejaan n pelafalan, tulisan 

ejakulasi n pemancaran, pemuncratan, pe- 
ngeluaran, penyemprotan 

ejan, mengejan v meneran, merejan 

ejawantah, mengejawantahkan v melak- 
sanakan, memanifestasikan, mengaktualkan, 
mengamalkan, mengimplementasikan, 


144 ejek * eksplisit 


menjalankan,menjelmakan,mereali- 
sasikan, mewujudkan; 
pengejawantahan n aktualisasi, imple- 
mentasi, konkretisasi, manifestasi, pelak- 
sanaan,pengamalan, pengonkretan, pen- 
jelmaan, perwujudan, praktik, realisasi, 
tampilan 

ejek, mengejek v jajat, meledek, memper- 
mainkan, mencebik, mencela, men- 
cemeeh, mencemek, mencemooh, men- 
cemuh (cak), mencibir, mengajuk, meng- 
ata-ngatai, mengecimus, mengeji, meng- 
giat, menggonjak, menggonyakkan, meng- 
hinakan, mengolok-olok, mengumpat, 
mengusik, menistakan, menyendakan, 
menyepelekan, menyindir, meremehkan, 
merendahkan; 
ant memuji 
ejekan n ajukan, celaan, cemeeh, cemooh- 
an, cemuhan, cibiran, gangguan, gelaran, 
giat, gurauan, hinaan, jenaka, kelakar, 
olok-olok, panggilan, seloroh, senda, sin- 
diran, usikan; 

eka num esa, satu, tunggal 

ekaristi n ibadat, kebaktian, misa, persem- 
bahan kudus, sakramen, sembahyang 

ekologi n ilmu lingkungan 

ekonom n ahli ekonomi, pakar ekonomi 

ekonomi n perniagaan, perdagangan; 
-- terpimpin ekonomi terpusat 

ekonomis a cermat, hati-hati, hemat, irit 
ant boros 

ekopariwisata n ekoturisme, wisata alam, 
wisata lingkungan 

ekor n akhir, belakang, buntut, burit, hujung, 
kotek, punggung, sudut, ujung; 
ant kepala 
-- kuda kuncir; 
mengekor v 1 bergantung, bergayut, ber- 
paut, membuntuti, mendudu, mengesani, 
mengikuti, mengintil, menguntit, menu- 
ruti, menyertai, menyusul, merunuti;2ikut- 
ikutan, latah, membebek, membeo, men- 
contoh, meniru, menjiplak; 
pengekor n 1 epigon, pembebek, pembeo, 
plagiator, peniru, penjiplak; 2 abdi, budak, 
cantrik, gundal, kaki tangan, murid, peng- 
ikut, pengiring; 
berekor v 1 berbuntut, berburit, berpung- 
gung, berujung; 2 berangkai-rangkai, ber- 


kait-kait, berpaut-paut, bersambung-sam- 
bung; 
berekor-ekor v berangkaian, berang- 
kai-rangkai, berentetan, berkelanjutan, 
berkepanjangan, bersambung-sambung, 
bersinambung, berturut-turut, berun- 
tun-runtun; 

eks n bekas, dahulu, mantan 

eksak a akurat, cermat, korek, pasti, persis, 
saksama, tepat, tentu 
ant non-eksak 

eksakta n ilmu pasti 

eksekutif n administrator, manajer, pelaksana 

eksekutor n pelaksana, pelaku, penggarap, 
penyelenggara 

eksemplar 1 n carik, helai, lembar, potongan; 
2 a arketipe, cermin, contoh, ideal, model, 
paradigma, pola, teladan 

eksentrik a abnormal, ajaib, aneh, asing, 
cemplang, eksotis, ganjil, luar biasa, jarang, 
langka 

ekses a 1 akibat, dampak, imbas, 2 kelebihan, 
kelewahan, keterlaluan, surplus 

eksesif n berlebihan, ekstrem, lewat batas, 
melampaui, supernatural 

ekshibisi n demonstrasi, pameran, peragaan, 
pertunjukan, uji coba 

eksistensi n keberadaan, kehadiran, presensi 

eksklusif a idiosinkretis, individual, isti- 
mewa, khas, khusus, privat, tunggal, unik, 
diskriminatif, parokial, sektarian, terbatas, 
terhad, terpilih 
ant inklusif 

eksodus n evakuasi, hijrah, pemindahan, 
pengungsian, perpindahan 

eksotis a abnormal, aneh, ajaib, asing, eksen- 
trik, ganjil, istimewa, jarang, langka, luar 
biasa, pelik, unik 

ekspansi n pengembangan, peluasan; 
berekspansi v melebarkan, meluaskan, 
mengembangkan 

ekspedisi n bestel, pelayaran, pengembaraan, 
pengiriman, penjelajahan, perjalanan, trip 

ekspeditor n peneliti, pengembara, penjelajah 

eksperimenn pemeriksaan, penelitian, peng- 
kajian, pengujian, percobaan, riset, tes 

eksplisit a akurat, definitif, gamblang, jelas, 
kentara, positif, spesifik, tegas, terang, ter- 
perinci, tersurat 
ant implisit 


eksploitasi n pemakaian, pemanfaatan, pen- 
dayagunaan,penggunaan, pengusahaan, 
mengeksploitasi v memakai, memaksa- 
kan, memanfaatkan, memeras, memforsir, 
menguras, mengusahakan 

eksplorasi n investigasi, pencarian, pen- 
dalaman, penelitian, penggalian, penja- 
jakan, pengkajian, penjelajahan, penyeli- 
dikan, riset, studi: 
mengeksplorasi v mempelajari, mendalami, 
meneliti, menggali, menggeluti, meng- 
investigasi, menjelajahi, menyelidiki, me- 
nyelisik, menyidik, menyigi, menyurvei 

eksponen n protagonis, tokoh 

ekspos, mengekspos v 1 membeberkan, 
membocorkan, mendedahkan, menelan- 
jangi, menguak, mengungkapkan, me- 
nyingkapkan, 2 memajang, memajankan, 
memamerkan, memperlihatkan, memper- 
tontonkan, menampakkan, menunjukkan, 
terekspos v1 terbuka, terdedah, terkuak, 
tersingkap, terungkap, 2 terpajan, terpa- 
jang, terpampang 

ekspose n pembeberan, penelanjangan, pe- 
nguakan, pengungkapan, penyingkapan 

ekspres a cepat, cekatan, gancang, keras, 
kencang, kilat, laju, langkas, lekas, pantas, 
pesat, segera, tangkas 
ant lambat 

ekspresi n1 air muka, mimik, muka, roman, 
rona, rupa, seri muka, tampang, wajah, 
2 cetusan, luapan, pernyataan, ungkapan, 
mengekspresikan v melahirkan, meluapkan, 
memadahkan, memanifestasikan, memfor- 
mulasikan, mencurahkan, mengartikulasi- 
kan, mengatakan, mengeluarkan, menge- 
mukakan, mengucapkan, mengungkap- 
kan, mengutarakan, menumpahkan, me- 
nyampaikan, menyatakan 

ekstensi n perpanjangan, perluasan 

ekstensif a ensiklopedis, komprehensif, leng- 
kap, luas, menyeluruh 
ant parsial 

eksterior n (bagian) luar 
ant interior 

ekstra n basi, bonus, lemburan, sisipan, 
suplemen, tambahan 
ant intra 

ekstrak n biang, bibit, esensi, induk, inti, 
intisari, intipati, isi, kentalan, konsentrat, 
pati, sari, saripati 


eksploitasi * elegan 145 


ekstrem a 1 berlebihan, drastis, eksesif, le- 
wat batas, melampaui, musykil, super- 
natural: 2 fanatik, keterlaluan, radikal, re- 
aksioner, revolusioner, ultra 
ant moderat 

ekstremis n radikalis, reaksioner, revolusi- 
oner 

ekuator n garis khatulistiwa 

ekuilibrium n keseimbangan, kesetaraan, 
kesetimbangan 

ekuivalen a identik, kembar, sama, sebanding, 
sederajat, sejajar, sepadan, setara, persis 

elaborasi n definisi, deskripsi, eksplanasi, 
eksplikasi, eksposisi, paparan, pemerian, 
penafsiran, pengembangan, penjabaran, 
penjelasan, perluasan, uraian; 
mengelaborasi v memaparkan, memba- 
barkan, membeberkan, membentangkan, 
memerikan, menafsirkan, mendeskripsi- 
kan,mengagak-agihkan,mengembangkan, 
menggambarkan, menguraikan, menja- 
barkan, menjelajahkan, menjelaskan, meng- 
ungkapkan, mengutarakan 

elak, mengelak v berkelit, lari, membantah, 
menangkal, menangkis, menepi, menepis, 
mengelit, mengelik, mengelokkan, meng- 
gelicik, menghindar, menjauhkan, me- 
nolak, menyangkal, menyimpang, me- 
nyingkir, menyisih, menyolang, mungkir, 
mengelakkan v melepaskan, meluputkan, 
membelokkan, menahan, menangkal, 
menangkil, menangkiskan, mencegah, me- 
nepiskan, mengelitkan, menghindarkan, 
menjauhkan, menolakkan, menyiahkan, 
menyingkirkan 

elang n elang bangkai, elang belalang, elang 
gunung, elang hitam, elang jambul, elang 
laut putih, elang malam, elang putih, elang 
sikap 

elastis a fleksibel, kenyal, laur, lentur, lentuk, 
luwes, plastis, variabel 
ant kaku 

elastisitas n fleksibilitas, kelenturan, kelen- 
tukan, keluwesan, plastisitas 
ant kekakuan 

elegan a 1 aksi, anggun, elok, flamboyan, 
gagah, jantan, jatmika, keren, ksatria, necis, 
parlente, ranggi; 2 adib, beradab, berbudi, 
beretiket, bermoral, bersusila, sopan, tahu 
adat 


146 elektrik * embara 


elektrik n listrik 

elektron n partikel 

elemen n anasir, anggota, bagian, butir, hara, 
komponen, konstituen, molekul, partikel, 
poin, unsur, zat 

elementera biasa, esensial, fundamental, kardi- 
nal, mendasar, pokok, primer, sederhana, 
simpel, utama 

elevator n gondola, kemudi angkat, lift (cak) 

eliminasin 1 pembersihan, pencabutan, pen- 
copotan, penghilangan, 2 pemencilan, peng- 
asingan, pengisolasian, penyingkiran, pe- 
nyisihan, 
mengeliminasi v melenyapkan, member- 
sihkan, menghapuskan, menghilangkan, 
mencabut, mencopot, mengeluarkan, meng- 
isolasi: 
tereliminasivterbuang,tercampak,terdepak, 
tergusur, tersisih, tersampingkan, tersing- 
kir, terkalahkan 

elips n bujur telur, bulat panjang, bulat telur, 
lonjong, oval 

elite n golongan atas, pilihan, sosialita 
ant proletar 

elitis a terpandang, terpilih 

elok a adiwarna, agus, anggun, artistik, 
asri, ayu, bagus, bahagia, bahari, baik, 
bisai, cakap, cantik, cegak, cendayam, cerah, 
comel, elegan, gagah, ganteng, gaya, 
gombang, halus, hasan, indah, jelita, 
jombang, juwita, kacak, keren, kirana, 
lagak, laksmi, latif, lela, lembut, majelis, 
manis, megah, mentereng, molek, mungil, 
necis, parlente, patut, permai, ragam, 
rancak, ranggi, rapi, rupawan, selia, seni, 
setia, simpatik, solek, sopan, syahda, 
tampan, teratur, uli, 
ant buruk 
emperelokkan v memajukan, membagus- 
kan, membaikkan, memegahkan, memo- 
lekkan, mempercantikkan, mempercerah, 
memperhalus, memperindahkan, mence- 
rahkan, menganggunkan, menghaluskan, 
merapikan, 
keelokannjamal, keanggunan, kebagusan, 
kebaikan, kebajikan, kecantikan, kecer- 
langan, kecemerlangan, kegagahan, kege- 
milangan, keindahan, kejombangan, keme- 
gahan, kementerangan, kemolekan, kemu- 
liaan, kepermaian, ketampanan, semarak 
ant keburukan 


seelok a seanggun, sebaik, sebagus, secantik, 
secerah, seelegan, segagah, seindah, sejelita, 
selembut, semanis, sementereng, semolek, 
sepatut, serancak, serapi, setampan, 

elu, mengelu-elukan v mapak, menerima, 
mengarak, menjemput, menyambut, me- 
nyongsong 

elus v belai, usap; 
elus, mengelus(-elus)  membaiki-baiki, 
membarut, membelai-belai, membujuk, 
mencumbu, mengambil hati, menggosok, 
mengurut, mengusap(-usap), meraba-raba, 
merayau, menyapu(-nyapu), menyeka, 
elusan n belaian, bujukan, cumbuan, go- 
sokan, pujukan, rabaan, sekaan, sapuan, 
urutan, usapan 

emaknambu, bunda,ema,embok,enyak, ibu, 
ibunda, ina, inang, induk, indung, mak, 
mama, mamak, mami, nyak, nyokap, (cak), 
umi 
ant bapak 

emansipasin 1 pembebasan, pelepasan; 2 per- 
samaan, penyejajaran 

emas n 1 aurum, logam, logam adi, logam 
mulia, 2 uang, harta, 
- batangan emas lantak; 
- hitam (ki) 1 bijih besi, pasir besi, 2 batu 
bara, batu arang; 3 aspal, 
-- kerajang emas kertas, perada; 
-- kimpal emas pukal, emas tempaan, 
- kodok emas putih, platina, 
-— murni emas 24 karat, emas sepuluh 
mutu, emas tua, emas tulen, 
-- perak (ki) aset, harta benda, kekayaan, 
keemasan n ki kebesaran, kegemilangan, 
kejayaan, kemasyhuran, kemasygulan, ke- 
megahan, kecemerlangan 

embacang n kuini 

embah n eyang, kakek-nenek 

embak n ayuk, ayunda, embok, empok, 
embuk, kakak, mbak, mbakyu, mbok, 
mbuk, ning, taci, teteh, uni, yunda 

embara, mengembara v berhanyut-hanyut, 
berjalan-jalan, bertualang, larat, melabang, 
melanglang, menelusur, mengelana, meng- 
gelandang, menjelajah, merantau, me- 
rapah, 
pengembara n avonturir, musafir, pelim- 
bang, pengelana, petandang, petualang, 
penjelajah 


embargo n larangan, pembatasan, rintangan 

embat, mengembat v melakak, membalun, 
membanat, membedal, membesit, membi- 
las, memukul, mendera, menghajar, meng- 
hantam, menyabet, menyapu, menyebat, 
menyesah, merotan 

ember n baldi, beledi, timba 

emblem n 1 cemat, cuban, insinye, jarum, 
lencana, medali, peniti, pin, tingau, 2 atri- 
but, cap, lambang, simbol 

embrio n bakal anak, benih, bibit, fetus, ja- 
nin, mudigah, lembaga manusia 

embun n halimun, ibun, kabut, kabus, uap 
air 

embung n barap, sulung, wayan 

emergensi 1 n bahaya, darurat, gelorat, kece- 
masan, kegawatan, kegentingan, kemelut, 
ketegangan, krisis, 2 adv sementara 

emis,mengemisv meminta-minta, menadah- 
(kan) tangan, mendaduk, merapu, meradai; 
pengemis n gelandangan, gembel, ge- 
peng (cak), peminta-minta, pemulung, tuna- 
wisma 
ant penderma 

emong, mengemong v melantan, membim- 
bing, memelihara, mendidik, mengasuh, 
menjaga, merawat, mengajar, menuntun 

emosi n afeksi, hati, jiwa, kalbu, perasaan, 
sentimen 

emosional a penuh emosi, sentimental 

empang n alahan, balong, bendung, danau, 
kali, kolam, pematang, sungai, tambak, 
tasik, tebat, telaga, waduk 
mengempang v menghambat, membatas, 
membendung, menahan, menakung, me- 
nalah, menambak, menampung, men- 
cegah, menebar, menebat, menegah, melin- 
tang, menggalang, menghalang, mengong- 
kong, mengurung, menyekat, merintang; 
pengempang n pembatas, pembendung, 
penahan, penampung, pencegah, penebat, 
penggalang, penghalang, penghambat, 
pengurung, penyekat, perintang; 
pengempangan n pembatasan, pemben- 
dungan, penahanan, penebatan, peng- 
galangan, penghalangan, pengurungan, 
penyekatan, perintangan, 
terempang v sekat, terbatas, terbendung, 
tergalang, terhalang, terintang, terkurung, 
tertahan, tertampung, tertebat 


embargo * encer 147 


empat n catur, 
-- penjuru empat tepas, mata angin, 
seperempat n sepaha, suku 

empati n afeksi, afinitas, belas kasihan, iba, 
patos, simpati, syafakat, tenggang rasa, 
timbang rasa 

empern beranda, geladari, langkan, pantaran, 
selasar, sengkuap, serambi, tepas, teras 

empu n hulu, kepala 

empuk a benyek, bonyok, gembur, kempuh, 
kendur, legit, lemah, lemas, lembek, lembik, 
lembut, lunak, merdu, ranum, rapuh, re- 
nyah, sedap 
ant keras 

empunya n pemilik, tuan 

emulasi n 1 kedengkian, keirihatian; 2 abal- 
abal, imitasi, palsu 

enak a 1 eco (cak), gurih, legit, lemak, lezat, 
nikmat, sedap, segar, seronok, sip (cak), 
2 aman, naim, puas, nyaman, tenteram, 
3 empuk, lembut, merdu, serundai, wangi, 
4 ki asyik, baik, basah, beruntung, empuk, 
menguntungkan, mujur, sreg (cak) 
mengenakkan v melemakkan, melezat- 
kan, memuaskan, menenteramkan, meng- 
amankan, menikmatkan, menyamankan, 
menyedapkan, menyegarkan, menyenangkan, 
keenakan n keamanan, kelezatan, kenik- 
matan,kenyamanan,kepuasan,kesedapan, 
kesegaran, kesenangan, ketenteraman 
seenaknya asekehendak hati, sekehendak- 
nya,sekenanya,semaunya,sesedap hati, se- 
senang hati, sesenangnya, sesuka hati, 
sesukanya 

enam n heksa-: 

enasaiba, haru, masygul, pilu, prihatin, sedih; 
mengenaskan v memasygulkan, meme- 
dihkan, memerihkan, memilukan, mem- 
prihatinkan, menggundahkan, mengharu- 
kan, mengibakan, menyayat hati, me- 
nyedihkan, menyentuh, menyilukan, 
merayukan, patetis, tragis 

enau " aren, atap, bagat, beluluk, bogor, kabung, 
kaung, kolang-kaling, peluluk 

encer a 1 cahar, cair, jelang; 2 ki angin lalu, 
enteng,gampang,kecil, mudah(cak),remeh, 
rendah, ringan, sepele (cak), 3 ki bernas, 
brilian, cemerlang, cendekia, cerdas, cerdik, 
genius, pandai, pintar, ringan kepala, ta- 
jam, terang akal 
ant 1 pekat, 2 sulit, 3 bodoh, 


148 encok * epilog 


mengencerkan v melarutkan, mencairkan; 
enceran n cair, cairan, hancuran, larutan 

encok n kaku, kejang, kejur, kram, pegal, 
reumatik, sengal, sengal tulang 

lendap n ampas: 
pengendapan n sedimentasi, 
endapan n deposit, sedimen 

?endap, mengendap v bersembunyi, melikut, 
membungkuk, mengumpet, menunduk, 
menyeluduk, menyuruk, merengkeh, me- 
rondok, merunduk 
mengendapkan v 1 memendakkan, me- 
mendam, memeram, menggelapkan, me- 
nyembunyikan, menyimpan; 2 mem- 
belakangi, membenamkan, membiarkan, 
memetieskan,mendiamkan,menelantarkan, 
mengabaikan, menggantungkan, meng- 
ubrakan, meninggalkan, 
mengendap-endap v diam-diam, menyu- 
ruk, nyuruk, sembunyi-sembunyi 

endemi n epidemi, hawar, pandemi, pa- 
gebluk, taun, wabah 

endus, mengendus v 1 membaui, mencium, 
menghidu; 2 membaca, menangkap, 
mendengar, mendeteksi, mengetahui, men- 
jejaki, menyadari 

endut-endut, endut-endutan a berdebar- 
debar, bergembut-gembut, bergerak-ge- 
rak, berkemut-kemut, gembur, kenyat- 
kenyit, kenyet-kenyut 

energi n 1 daya, dorongan, forsa, gaya, kakas, 
kekuatan, stamina, tenaga, upaya; 2 gairah, 
intensitas, semangat, spirit vitalitas; 
-- kinetik energi gerak; 
-- surya energi matahari; 

energik a aktif, antusias, berapi-api, ber- 
gairah, bergelora, bersemangat, dinamis, 
intens, perkasa 

engah, terengah-engah v cungap-cungip, e- 
ngap-engapan, gelagapan, kembang-kem- 
pis, megap-megap, memburu, mencengap, 
mencungap, merengap, ngos-ngosan (cak), 
terekeh-ekeh, terkapah-kapah, termengah- 
mengah, tersengal-sengal, turun-naik 

enggan a berat ekor, berat hati, berat kaki, 
berat pinggul, berat siku, berat tangan, 
berat tulang, celih, culas, ewa (cak), kelesa, 
lamban, lenggana, lesu, malas, ogah (cak), 
segan, sungkan; 
keengganan n kemalasan, kesungkanan, 
kewegahan 


engkau pron anda, anta, awak, encik, engku, 
ente, kamu, kau, kena, lu (cak), pakanira, 
saudara, sira, situ, tuan; 
berengkau v beranda, berkamu, berencik, 
bertuan, berengku, berawak 

engku n 1 angku, datuk, emang, mamak, om 
(cak), pakcik, paman; 2 aki, datuk, embah, 
engkong, eyang, kakek, opa 

engsel n persendian, sekeri 

enkulturasi n pembudayaan 

ensiklopedis a besar, komprehensif, leng- 
kap, luas, menyeluruh 

entah adv anu, barangkali, bisa jadi, boleh 
jadi, jangan-jangan, kalau-kalau, mungkin 

entak, mengentak v main kayu, main muda, 
melantak, melanyak, memaku, memasak, 
memijak, mencecah, mencucuk, menebuk, 
menekan, mengamput, mengencang, 
mengenjak, menggasak, menginjak, meng- 
irik, menikam, menjejak, menjolok, me- 
numbuk, menusuk, menyetubuhi, me- 
nyodok, menyorong, merentak; 

enteritis n radang usus 

entri n kata kepala, kata pokok, lema 

enumerasi n pencacahan, penghitungan, 
penjumlahan, pembilangan 

enyah v angkat kaki, berangkat, bertolak, 
hengkang, kabur, melarikan diri, mem- 
buang belakang, mengibrit, minggat, 
pergi, 
mengenyahkan v membubarkan, mem- 
buyarkan, memecat, mencerai-beraikan, 
mengeluarkan, mengembuskan, meng- 
garah, menggiring, menghabiskan, meng- 
halau(kan), menghilangkan, meng- 
incitkan, mengusir, meniupkan, menolak- 
kan; 

epidemi n endemi, hawar, pandemi, taun, wa- 
bah 

epidermis n gelimir, gendang-gendang, ku- 
lit ari, selaput, selupat, silir bawang 

epigonnpembebek,pembeo,pengekor,peng- 
ikut, peniru, penjiplak, plagiator 

epigraf n batu bersurat, batu bertulis, prasasti, 
piagam 

epik n 1 epos, wiracarita; 2 babad, saga, tambo 

epilepsi n ayan, gila babi, pitam babi, sawan 
babi, sekalor (cak) 

epilog n kesudahan, penutup, tamatan (cak) 
ant prolog 


episode n adegan, babak, bagian, fragmen, 
penggalan, putaran 

epos n 1 epik, wiracarita; 2 babad, saga, tambo 

era n abad, daur, kala, kurun, masa, periode, 
waktu, zaman 

eram, mengeram v mendekam, meng- 
gerumuk, mengokol, meringkuk, mero- 
mok, terperonyok; 
mengeramkan v menetaskan, mengentaskan; 
pengeraman n inkubasi, penetasan, peng- 
entasan 

erang n keluh, ratap, rintih, sauk 
mengerang v memekik, mengaduh, 
mengeluh, mengerih, mengesah, mengge- 
rung, menjerit, meratap, meraung-raung, 
meringik, merintih, sauk 

erata akrab, baik, dekat, intim, karib, kemas, 
kencang, ketang, ketat, kuat, melekat, 
mesra, rapat, rodong, sempit, sendat, sing- 
set, tegang, terik; 
ant renggang 
mengeratkan v meneguhkan, menerikkan, 
mengakrabkan, mengencangkan, mengu- 
atkan, menyingsetkan, merapatkan; 
ant merenggangkan 
mempererat v memperketat, memperapat, 
memperdekat, memperintim, memperken- 
cang, memperkuat, memperkukuh, mem- 
persempit, mempersendat, memperteguh; 
keeratan n keakraban, keintiman, kekarib- 
an, keketatan, kekuatan, kekukuhan, ke- 
mesraan, kerapatan, keteguhan 
ant kerenggangan 

ercis n kacang polong, kacang kapri 

erosi n abrasi, pengikisan 

erot a miring; 
bererot, bererotan v berasak, berbondong- 
bondong, bercucuran (air), berderai-derai, 
berderet-deret, berdesak-desak, berduyun- 
duyun, beriring-iring, berjejal-jejal, be- 
rombongan, berpusu-pusu, bersesak- 
sesak, beruntun-runtun 

erotis a memberahikan, menggiurkan, me- 
rangsang, panas (ki), seksi, sensual, semok 
(cak), seronok 

erti n arti 
mengertiv menerima, memafhumi, menge- 
tahui, memahami, memaklumi, mengarifi, 
menginsafi, menyadari 
pengertian n pemahaman, penafsiran, 


episode ° eyang 149 


penguraian,penjelasan,permakluman,per- 
setujuan, pertimbangan, tanggapan 

eru n cemara 

esa n ahad, satu, tunggal, 
mengesakan v memusatkan, menunggal- 
kan, menyatukan, 
keesaan n ahadiat, keekaan, kesatuan, ke- 
sendirian, ketunggalan, wahdah 

esai n artikel, karangan, kolom, makalah, ri- 
salah, tulisan, paper (cak) 

esensi n akar, dasar, ekstrak, induk, inti, 
konsentrat, pati, sari, hakikat 

esensial a 1 elementer, inheren, intrinsik, 
melekat, menyatu, 2 fundamental, kar- 
dinal, mendasar, penting, radikal, vital, 
asasi, hakiki, pokok, primer, prinsipil, 
utama, 

eskalasi n kenaikan, peningkatan, pertam- 
bahan 

eskalator n tangga berjalan 

esok n akan datang, belakang hari, besok, 
jemah, kelak, kemudian hari, lusa, nanti, 
tubin, tulat 

estafet n berantai, beranting, safari 

estetis a artistik, bagus, berseni, elok, indah 

estuari n ambang, hilir, kuala, muara, mulut 
sungai 

etape n 1 bagian, fase, jenjang, tahap, 2 per- 
hentian 

etiket n 1 adab, akhlak, bermoral, bersu- 
sila, kultur, moral, moralitas, pekerti, tata 
susila, 2 adat, kriteria, norma, prinsip, 
standar 

etisa benar, bermartabat, bermoral, bersusila, 
moralistis, sopan, ter-hormat 

etnis a etnik, kedaerahan, kesukuan, rasial 

etnologi n ilmu bangsa-bangsa 

eufemisme n pelembutan, penghalusan 

eulogi n penghargaan, pujian, sanjungan 


evakuasi n pemindahan, penghijrahan, 
pengungsian, penyelamatan, penying- 
kiran; 


mengevakuasi v memindahkan, meng- 
ungsikan, menyelamatkan 

evaluasi n catatan, penilaian, pertimbangan, 
mengevaluasi v menilai, menyigi, menyurvei 

evaporasi n penguapan 

evolusi n kemajuan, perkembangan, pertum- 
buhan, perubahan, 

eyang n embah, kakek-nenek 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


fabula n drama, sandiwara 
faali a kodrati, otomatis 
fabel n cerita binatang 
faedah n arti, fungsi, guna, 
kebaikan, keefektifan, keistime- 
waan, kekuatan, kelebihan, kemujaraban, 
kemustajaban, kepentingan, khasiat, kur- 
nia, manfaat, maslahat 
berfaedah v berarti, berfungsi, berguna, 
berharga, berkhasiat, bermanfaat, ber- 
makna, bernilai 
fail n berkas, dokumen 
fajar n dini hari, pagi buta, subuh 
fakir 1 a miskin, papa, 2 n darwis, duafa, 
gelandangan, gembel, peminta-minta, pen- 
daduk, pengemis 
kefakiran n kemiskinan, kemelaratan 
faksi n kelompok 
fakta n alasan, bahan, bainah, bukti, burhan, 
cena, dalil, data, fenomena, gejala, hakikat, 
hujah, informasi, kebenaran, kenyataan, 
kesahihan, keterangan, masukan, petun- 
juk, realitas, saksi, tanda 
faktor n 1 anasir, aspek, bagian, ciri, elemen, 
hal, keadaan, komponen, konstituen, se- 
gi, sisi, situasi, suasana, sudut, sudut pan- 
dang, unsur, 2 alasan, penyebab, sebab, 
variabel 
faktual a aktual, benar, konkret, nyata, objek- 
tif, otentik, reliabel 
falsafah n ajaran, aliran, dasar, fikrah, 
fundamen, gagasan, ideologi, paham, pan- 
dangan hidup, panduan, pedoman, pe- 
gangan, pemikiran, pendirian, prinsip 
famili n ahli, anak, anak cucu, angkatan, 
baka, batih, belahan, benih, bibit, cucu, 
dan sanak, darah, dinasti, dulur, kadim, 
kaum, keluarga, kerabat, keturunan, 
klan, kulasentana, kulawangsa, kulit da- 
ging, leluhur, marga, moyang, nenek, 
rumpun, sanak, sanak saudara, saudara, 
sundut, titisan, trah, wangsa, zuriah 
fana n sementara, temporer 
ant. baka 
fanatik a ekstrem, militan, radikal, revolusi- 
oner, sektarian 
fanatisme n asabiyah, kefanatikan, keyakin- 
an, keteguhan, ortodoksi, tradisionalisme 
fantasi n abun-abun, angan-angan, asosiasi, 
bayangan, citra, delusi, fiksi, gambaran, 


halusinasi, ide, ilusi, imajinasi, impian, 
khayalan, lamunan, mimpi, visi 
ant. kenyataan 

fantastis a 1 dahsyat, fenomenal, luar biasa, 
menakjubkan, spektakuler, 2 delusif, fiktif, 
imajinatif, ilusif, khayali 

fardu n kadim, keharusan, ketentuan, kudu (cak), 
mesti, musti, pasti, wajib 
ant sunah 
memfardukan v memerintahkan, memes- 
tikan, menentukan, menetapkan, mengha- 
ruskan, menghendaki, menuntut, mewa- 
jibkan 

farik a berbeda, berlainan 

faring n hulu kerongkongan 

farmakolog n ahli obat, apoteker 

farmakologi n ilmu obat 

fasad n kebinasaan, kehancuran, kerusakan 

fase n ambang, aras, babak, bagian, batas, 
etape, golongan, kelas, langkah, peringkat, 
periode, ronde, seksi, sesi, stadium, su- 
sunan, tahap, taraf, tingkat, unit 

fasia n cacat wicara, gagap 

fasid a binasa, buruk, hancur, rusak 

fasih 1n bacar, bijak, calak, cepat, galir, lancar, 
lincir, lincir lidah, pantas, petah, petah 
lidah, petes; 2 v memahami, menguasai 
ant gagap: 
kefasihan n kecalakan, kelancaran, kema- 
hiran, kepetahlidahan 

fasik a buruk, jahat 

fasilitas n 1 akomodasi, alat, kelawasan, 
keleluasaan, kelonggaran, keluasan, kemu- 
dahan,keringanan,kesempatan,prasarana, 
sarana, wahana, 2 layanan, pelayanan, 
servis, 
memfasilitasi v memudahkan, menyediakan 

fasilitator n penyedia 

fatah n kemenangan 

fatanah a cerdas, cerdik, pintar 

fatinah n pembukaan 

fatal a berat, buruk, celaka, mematikan, parah, 
membahayakan, menyulitkan, teruk 

fatamorgana n bayang-bayang, delusi, fan- 
tasi, halusinasi, ilusi, khayal, mirat 

fatsun n etika, etiket, sopan santun 

fatwa n advis, ajaran, amanat, ceramah, 
jawaban, khotbah, kuliah, masukan, nasi- 
hat, panduan, pedoman, penerangan, peng- 
arahan, penjelasan, peringatan, petuah, 


petunjuk, pidato, pitawar, putusan, tak- 
limat, wejangan; 
memfatwakan v memberi tahu, meng- 
amanatkan, menasihati, mengingatkan, 
menjelaskan 

fauna n alam hewan, dunia hewan 

favorit n 1 idola, kesayangan, pujaan, 2 ho- 
bi, kegemaran, kesenangan, kesukaan, 
pelipuran 

federasi n aliansi, asosiasi, bon, gabungan, 
koalisi, kumpulan, liga, perhimpunan, 
perhubungan, perkongsian, persatuan, 
persekutuan, perserikatan, pertalian, uni 

feminin a kewanitaan 
ant maskulin 

fenomena n anggai, faal, fakta, gejala, ge- 
lagat, isyarat, keajaiban, kejadian, pertan- 
da, petunjuk, sinyal, tanda, tengara, wujud 

fenomenal 1 4 ajaib, aneh, dahsyat, fantastis, 
hebat, jarang, khusus, luar biasa, penting, 
unik; 2 v menakjubkan, mengagumkan, 
mengherankan, 

feodal a aristokratis, kolot (ki), konservatif 
ant modern 

feodalisme n aristokrasi, kebangsawanan, 
kekonservatifan, keningratan, kepriyayian, 
mahardika 

feri n (kapal) tambang, perahu 

fermen n khamir, ragi 

fermentasi n peragian, pembusukan 

fertil a berjebah, berlambak, berlimpah, ge- 
muk, kaya, peridi, produktif, subur, um- 
bul, umbur 
ant infertil 

fertilisasi n1 pembenihan, pembuahan, 2 pe- 
mupukan, perabukan 

fertilitas n kesuburan, produktivitas 
ant infertilitas 

feses n berak, cirit, eek (cak), geladir, hajat, 
kotoran, tahi, tahi kotok, tinja 

festival n 1 hajatan, kegiatan, keramaian, pa- 
meran, parade, pekan raya, perayaan, 
pergelaran, pertunjukan, pesta: 2 ajang, 
kejuaraan, kompetisi, konkurs, kontes, 
lomba, perlombaan, pertandingan, per- 
tarungan, sayembara, turnamen 

fiber n serat 

fibrasi n getaran 

figur n 1 bentuk, persona, profil, rupa, sosok, 
tokoh, wajah, wujud, 2 bangun, bentuk, rupa, 
wujud, corak, desain, motif, patron, 


fauna » fisibel 151 


figuran n peran pembantu 

figuratif n asosiatif, konotatif, metaforis, sim- 
bolis 

fiksi n fantasi, khayalan, lamunan 

fiktif a 1 delusif, ilusif, khayali, 2 artifisial, 
isapan jempol, palsu 

filamen n benang, tangkai sari 

filantropi n cinta kasih, kedermawanan 

filial n bagian, cabang, perwakilan 

film n 1 bioskop, gambar hidup, komidi 
gambar, sinema, teater, 2 klise, negatif, 
-- biru film panas, film porno 
memfilmkan v memvideokan, mengabadi- 
kan, mengambil gambar 

filsafat n 1 makulat, metafisika: 2 adicita, 
ajaran, aliran, fikrah, haluan (ki), ideologi, 
paham, pemikiran, prinsip 

filsuf n ahli filsafat, ahli pikir, filosof, pemikir 

filter n penapis, pengayak, penuras, pe- 
nyaring, penyeleksi, 
memfilterv menampi, menapis, mengayak, 
menyaring, menyeleksi 

filtrasi n pemilihan, penampian, penapisan, 
pengayakan, penyaringan, penyerkaian, 
penyeleksian 

final n akhir, belakang, finis, habis, 
kesimpulan, kesudahan, penamatan, peng- 
habisan, penutup, penyelesaian, penyim- 
pulan, penyudahan, selesai, simpulan 

finansial a keuangan, moneter 

finis n berakhir, beres, berhenti, bubar, cutel, 
final, habis, khatam, kiamat, langsai, putus, 
selesai, stop, sudah, tamat, tutup, ujung 
ant start 

firasat n alamat, anggai, bisikan hati, faal, 
fenomena, gejala, gelagat, intuisi, isyarat, 
perasaan (hati), pertanda, petunjuk, sem- 
boyan, sinyal, suara hati, tanda, tengara 

firdaus n adnan, indraloka, kayangan, nir- 
wana, surga, surgaloka, taman bahagia 
ant neraka 

firdausi a surgawi 

firma n perusahaan 

firman n amaran, kalam, perintah (Tuhan), 
perkataan, sabda, titah, tuturan, ucapan, 
memfirmankanvmemerintahkan,menyab- 
dakan 
berfirman v berkata, bersabda, bertutur, 
bertitah, berucap 

fisibel a terlaksana, terwujud 


152 fisik * forum 


fisik n awak, badan, bodi, jasad, jasmani, 
raga, tubuh, benda, materi, wujud 

fisiognomi n ilmu wajah 

fisiologi n ilmu faal 

fiskal n pajak 

fit a afiat, bugar, cegak, segak, segar, sehat 
ant. sakit 

fitnah n cacian, celaan, cemoohan, cercaan, 
dergama, gujirat, gunjingan, hasutan, 
hinaan, hujahan, kecaman, nistaan, tu- 
duhan, umpatan, 
memfitnah v melumangkan, mem- 
buruk-burukkan, mencaci, mencela, men- 
celakakan, mencemari, mencemooh, men- 
coreng, mendiskreditkan, mendusta- 
kan, menganiaya,  menggujirat, meng- 
gunjing, menghasut, menghinakan, meng- 
hitamkan, menghujah, menghujat, meng- 
khianati, mengumpat, menistakan, men- 
jahatkan, menjatuhkan, menjelek-jelekkan, 
menodai, menuduh, menyimpuk 

"fitrah n amal, bantuan, derma, hadiah, infak, 
pemberian, sedekah, sumbangan, sum- 
bangsih, zakat 

*fitrah n bakat, darah, kodrat, pembawaan 

fitur n karakteristik, sifat 

flat n apartemen, hunian, kondominium, 
rumah pangsa, rusun, rumah susun 

flek n bercak, bintik, titik 

fleksibel aelastis, kenyal, laur, lemas, lenting, 
lentuk, lentur, plastis: adaptif, luwes, supel 
ant kaku 

fleksibilitas n elastisitas, kelenturan, kelu- 
wesan, plastisitas 
ant kekakuan 

fleksor n otot ketul, otot pembentuk 

flora n alam tumbuhan, dunia tumbuhan, 
nabatah 

flos n benang sutra 
-- gigi benang gigi 

fluensi n kefasihan, kelancaran 

fluida n zat alir, zalir 

fluktuasi n instabilitas, kegoncangan, kego- 
yahan, kelabilan, ketaktetapan, ketaksta- 
bilan, naik-turun (cak), perubahan, 

fluktuatif a labil, naik turun 

fokus n inti, pokok, pusat, titip api; 
memfokuskan v mementingkan, memu- 
satkan, menekankan, mengutamakan, 
menitikberatkan, menonjolkan, menum- 
pukkan, 


pemfokusannkonsentrasi, pemusatan, peng- 
utamaan, penitikberatan, sentralisasi 
berfokus v berpusat 

folder n berkas, map 

fon n 1 bunyi bahasa, 2 huruf angka, simbol, 
tanda baca 

fondasinlalas, asas, basis, dasar, fundamen, 
landasan, pilar, rukun, sendi, 2 permulaan, 
pokok, pangkal 

fonem n abece, abjad, aksara, alfabet, huruf, 
lambang bunyi 

fonetik n bunyi, intonasi, lafal, lisan, nada, 
suara, tuturan, ucapan, vokal 

fonologi nilmu bunyi 

forensik n ilmu mayat 

forklif n mesin pengangkat 

formal a 1 absah, halal, legal, protokoler, 
resmi, sah, sahih, seremonial: 2 baku, 
biasa, jamak, konvensional, lazim, lumrah, 
normal, stereotip 
ant nonformal 

formalitas n 1 ritual, seremoni, upacara, 
2 basa-basi, etiket, kepatutan, kebiasaan, 
konvensi, perbahasaan, tata cara 

formasi n ala, arsitektur, aturan, barisan, 
bentuk, cara, desain, gaya, komposisi, 
konstruksi, model, orde, rancang bangun, 
rangkaian, rentetan, struktur, susunan, 
tataan, tatanan 

format n 1 bentuk, pola, struktur, 2 dimensi, 
edisi, ukuran 

formatur n formatir, pembentuk, pembuat, 
pencipta, pendiri, penyusun, pewujud 

formula n cara, kiat, metode, rahasia, resep, 
rumus 

formulasi n perumusan, 
memformulasikan v mengekspresikan, 
menyusun, merumuskan 

formulir n blangko, borang, isian, lembar 
isian 

forsir, memforsir v memaksakan, memeras, 
mengeksploitasi, menguras 

forte a keras, kuat 

fortifikasi n pembentengan, penguatan 

forum n 1 badan, dewan, diskusi, kongres, 
konvensi, lembaga, majelis, muktamar, 
musyawarah, panel, pembahasan, pembi- 
caraan, perbincangan, perdebatan, perhim- 
punan, seminar, sidang, simposium, wa- 
dah, 2 arena, mimbar, pentas 


foto n cetakan, film, fotograf, gambar, klise, 
lukisan, negatif, positif, potret, salindia; 
memfoto v memotret, mengabadikan, 
mengambil gambar, menjepret 
berfoto v bergambar, berpotret 

fotografer n juru foto, juru potret, mat kodak 
(cak), pemotret, pengambil gambar, tukang 
foto, tukang potret 

fotokopi n duplikat, jiplakan, kopi (cak), 
salinan, tembusan, tindasan 
ant asli 

fotometer n ukuran foto 

fotosintesis n asimilasi, pernapasan 

foya, berfoya-foya v bergembira, berhura- 
hura (cak), beria-ria, berpelesir, berpesta 
pora, berpesta ria, berpesta-pesta, ber- 
porah-porah, bersenang-senang, bersuka ria, 

fragmen n1 adegan, babak, bagian, cuplikan, 
episode, kutipan, nukilan, pecahan, peng- 
galan, petikan, potongan, segmen, sem- 
palan, unsur, 2 drama, sandiwara, sinetron, 
teater, tonil 

fraksi n bagian, blok, faksi, golongan, grup, 
himpunan, jenis, kalangan, kelompok, 
klik, kumpulan, regu, seksi, unit 

frekuensi n 1 gelombang, saluran, 2 kera- 
patan, kekerapan, keseringan 

front 1 batas, garis depan, perenggan, 
perhinggaan, 2 adv depan, muka, 3 n 
bagian, bidang, sektor 


foto * futur 153 


frontal a langsung, terang-terangan, terbuka 

frustasi n kegagalan, kekecewaan, kekesalan, 
kehampaan, kekosongan, kemusykilan, pil 
pahit (ki) 

fundamen n alas, asas, basis, dasar, fondasi, 
hakikat, landasan, pilar, pokok, prinsip, 
tiang, tonggak 

fundamental a elementer, esensial, kardinal, 
mendasar, pokok, primer, radikal, vital, 
utama 

fungsi n guna, jabatan, kegiatan, kewajiban, 
manfaat, peran, peranan, tanggung jawab, 
tugas; 
berfungsi v 1 berkedudukan, berlaku, 
berperan; 2 aktif, bekerja, beroperasi, ber- 
jalan, hidup, main, oke (cak); 3 berdaya 
guna, berfaedah, berguna, berjalan, ber- 
manfaat, berperan, bertanggung jawab, 
bertugas 

fungsionaris n aparat, birokrat, karyawan, 
organisatoris, pegawai, pejabat, petugas 

furnitur n mebel, perabot 

fusi n 1 inkorporasi, integrasi, konsolidasi, 
merger, peleburan, pembauran, pengga- 
bungan, penyatuan, perpaduan, 2 kohesi, 
perhubungan, persatuan, persenyawaan 
berfusi v bergabung, melebur, menyatu 

futur n kala nanti, masa depan 
ant lampau 


154 fungsionaris * *futur 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


gabah n antah, butir padi 
gabung v balut, bebat, berkas, 
ikat, jaras, kebat, taris; 
menggabungkan v mele- 
burkan, memadukan, memba- 
urkan, mempersatukan, mencampurkan, 
menghimpun,menghubungkan,menginte- 
grasikan, mengumpulkan, menyangkut- 
kan, menyatukan, merangkum; 
ant memisahkan 
penggabungan fusi, inkorporasi, konsoli- 
dasi, merger, peleburan, pemaduan, pem- 
bauran, pembulatan, pencampuran, peng- 
adukan, penyatuan, sintesis; 
ant pemisahan 
gabungan n agregat, berkas, campuran, 
gugus, himpunan, ikatan, jalinan, kacu- 
kan, kelompok, koalisi, kombinasi, kom- 
posisi, kumpulan, larutan, perpaduan, 
pumpunan, rampai; 
tergabung v tercampur, terhimpun, 
terpadu, terkumpul, terpumpun; 
ant terpisah 
bergabung v berasosiasi, berbaur, ber- 
campur, bercantum, berfusi, bergugus- 
gugus, berhimpun, berikat, berintegrasi, 
berkelompok, berkoalisi, berkomplot, ber- 
kongkalikong, berkolusi, berkumpul, ber- 


padu, bersatu, bersekutu, bersepakat, 
berserikat; 

'gabus n ikan aruan, ikan bujuk 

'gabus n penutup, penyumbat, spons, 


sumbat, tutup, tudung 
gada n belantan, pentungan, tembung 
gadai n agun, andalan, boreh, cagar, ceng- 
keram, hipotek, jaminan, sandar, tagan, 
tandon, tanggungan, taruh, teban; 
menggadaikan v mempertanggungkan, 
mempertaruhkan, mengagunkan, menja- 
minkan, menyandarkan, merungguhkan; 
ant menebus 
pegadaian n rumah gadai, tempat gadai 
gadis n anak dara, anak perempuan, cewek 
(cak), dara, dayang, inong, kenya, kuntum, 
lajang, nona, pemudi, perawan, putri, 
teruna, upik 
ant (je)jaka 
gado, menggado v memakan, meratah 
gado-gado a bancuh, campur aduk, campur 
baur, campuran, gabungan, kolaborasi, 
kusut, paduan, ricu 


gaduh a abuh, berisik, bising, bundah, 
galau, geger, gelumat, gempar, heboh, 
hingar-bingar, hiruk-pikuk, kacau, kecoh, 
membatu roboh, ramai, rangak, recok, 
ribut, ripuh, riuh-rendah, rusuh; 
menggaduhkan v1 membundak, meneror, 
mengacau, menggegerkan, menggem- 
parkan, menghebohkan, menghirukkan, 
meributkan, merusuhkan; 2 membim- 
bangkan, memusingkan, mencemaskan, 
mengkhawatirkan, menyusahkan, meri- 
saukan, merungsingkan; 3 mengagan, 
mengarut, mengganggu, menggerecoki, 
menggoda, mengusik, mengusili, men- 
jahili, merecoki, 
bergaduh v benagar lidah, beradu, 
beradu lidah, beradu mulut, berbalah, 
berbantahan, bercekcok, berdebat, berlaga, 
bersengketa, berselisih paham, bersisalak, 
bertaki, bertarung, bertekak, bertengkar 
mulut, bertopang, perang mulut; 
kegaduhan n amuk, huru-hara, kegegeran, 
kegemparan, kehebohan, kekacauan, ke- 
kalutan, keonaran, kerecokan, keributan, 
sensasi 

gadung n tumbuhan akar; 
-- jantan akar tumbuhan, kijil; 
--samak akar sesawat, akar carik putri, akar 
puding rimba, daun pakan, selantung 

gadungan 41 abal-abal, akal-akalan, bohong- 
bohongan, ecek-ecek, imitasi, palsu, tiruan; 
2 jadi-jadian, siluman 

gaet n gait, gancu, kait; 
menggaet v 1 mengait, menggait, meng- 
gancu, 2 mencoleng, mencopet, 
mengambil, mengembat, menjambret, 
menyambar, menyabet, menyewat, me- 
rampas, merebut, merenggut; 3 memikat, 
menaklukkan, menundukkan 

gagah a 1 agam, bagas, bedegap, bertenaga, 
cegak, kekar, kuat, kukuh, perkasa; 2 ba- 
haduri, berani, jantan, perkasa; 3 elegan, 
jatmika, ranggi, takah; 
— berani heroik, jantan, pemberani, perwira; 
menggagahi v 1 memaksa, mendesak, 
mengasari, mengerasi, menguasai, 2 me- 
lalap (ki), memerkosa, mencabuli, mence- 
mari, menceroboh, mengenai, menggarap, 
menggauli, meniduri, menjamah, menji- 
mak, menodai, menyetubuhi, menyodok, 
menyorong, merodok, merogol, 


156 gagak * 'galang 


kegagahan n 1 keberanian, kecegakan, 
kejantanan, kekuatan, keperkasaan; 2 ke- 
kacakan, kemegahan 

gagak n burung dandang, dendang, gaok 

gagal a batal, bubar, kalah, kandas, kubra, 
malang, mudarat, patah pucuk, puatang, 
rusak, suak, urung, 
ant berhasil 
menggagalkan v 1 membatalkan, membu- 
barkan, memorakporandakan, mengalah- 
kan, mengurungkan, 2 melumpuhkan, 
mematahkan, menangkis, mengandaskan, 
mengecewakan, menghalangi, memban- 
tutkan, menjegal, menyabot; 
kegagalan n kehampaan, kekalahan, ke- 
kandasan, kekecewaan; 
ant keberhasilan 

gagang n1 batang, carang, sulur, tangkai; 2 
gandar, pegangan, tampuk, taran; 
-- senapan pangkal senapan, popor, siku 
bedil, siku-siku, tangkai bedil 

gagap a bengap, bingung, buncah, gamam, 
gelagapan, gelisah, gugup, hilang akal, 
kalang kabut, kepompongan, mamang, 
nalar, panik, tengak; 
ant lancar 
tergagap-gagap v patah lidah, teragak- 
agak, terbata-bata, terkosel-kosel, terputus- 
putus, tertahan-tahan, tersangkut-sangkut, 
tersendat-sendat 

gagas, menggagas v membuka, memelopori, 
memprakarsai, memulai, menaja, mene- 
roka, mengajun, menganjuri, mengawali, 
merencanakan, merintis; 
penggagas n aktivis, arsitek, benggolan, 
biang keladi, dalang (ki), dedengkot, gem- 
bong, induk bala, inisiator, motor (ki), otak 
(ki), pelopor, pemrakarsa, pencetus, peng- 
gerak, pentolan (cak), perintis, tokoh, 
gagasan n buah pikiran, ide, ilham, in- 
spirasi, pandangan, pendapat, pendirian, 
sikap, tanggapan 

gagu a bisu, kelu, tunawicara 

gaharu n pohon karas, kelembak 

gaib1 a abnormal, ajaib, aneh, asing, eksen- 
trik, eksotis, ganjil, garib, jarang, langka, 
luar biasa, pelik; 2 v amblas (cak), bablas, 
hanyut, hilang, hirap, lelap, lenyap, meng- 
gelap, menguap (ki), meresap, musnah, 
penyap, pupus 


gairah n antusiasme, api (ki), aspirasi, do- 
rongan, energi, gelora (ki), jiwa, roh, 
selera, semangat, spirit, vitalitas, 
menggairahkan 1 v memukau, mengge- 
lorakan, merangsang: 2 a erotis, hot (cak), 
memberahikan, menggiurkan, panas (ki), 
seksi, sensual, seronok: 

gajah-gajahan n 1 main catur, skak; 2 elefan- 
tiasis, filariasis, kaki gajah, untut 

gaji n bayaran, honorarium, nafkah, penda- 
patan, penghasilan, perolehan, upah; 
menggaji v membayar, mengupah 

gajih n gemuk, lemak, minyak, vet 

gajus n jambu mede, jambu mete, jambu monyet 

gakang n anjing tanah, orong-orong 

‘gala 1 n perdana, pertama, 2 a akbar, agung, 
besar, raya 

'gala n damar, embalau, pandam 
bergala v 1 belengket, melekap, melekat, 
menempel, menengkel, merekat: 2 be- 
rangkaian, berantai, bergandengan, ber- 
hubungan, berjalinan, berkaitan, berpautan, 
bersambungan, bersangkutan, bersentuhan, 
bersinggungan, bertalian, bertautan 

galagasi n laba-laba 

galah n gantar, penjolok, tongkat panjang, 
sortang, sekat 

Igalak a 1 anggara, buas, ganas, garang, 
genge, liar, sengit, tajam, 2 bengis, berani, 
berangasan, beringas, judes, pemarah, 
pemberang, sempit hati, 
menggalakkan v 1 memanas-manasi, 
membakar, memberangsangkan, meng- 
hasut, menusuk-nusuk (ki), meradangkan, 
2 mendorong, menggelorakan, menggiat- 
kan, mengintensifkan, mengampanyekan, 
penggalakn1cambuk,pendorong, perang- 
sang, 2 pelindung, pembantu, penaung; 
penggalakan n intensifikasi, penggiatan, 
pengintensifan, 
galakan n dorongan 

'galak, penggalak n ucis 

galaksi n bima sakti, sistem solar, tata surya 

'galang n bantalan, ganjal, kalang, lapik, pa- 
lang, penopang, penunjang, penyangga, 
petelasan, sandal, 
menggalangv1 mengalas, melandas, mela- 
pik, mengganjal, menyendal, menahan, 
mencagak, menopang, menunjang, me- 
nyangga, menyokong: 2 membina, memper- 


erat, memperkuat, memperkukuh, memper- 
teguh, mengonsolidasikan, menegakkan, 
mengikat; 

penggalangan n konsolidasi, pembentuk- 
an, peneguhan, pengikatan, penguatan, 
pengukuhan 

ant pembubaran 

'@galang, menggalang v melintang, memalang, 
membelintang, menghalang, merintang; 
menggalangi v melintangi, membendung, 
menahan, mengambang, menghalangi, 
menghambat, menyendat, merintangi; 
tergalang ubencat, gencat, macet, mampat, 
terbantut, terbendung, teralang, terbentur, 
terhenti, tersekat, tersumbat, tertahan 


*galang ° gampang 157 


galur n alur, silsilah 

gamal n unta 

gamam a bingung 

gamang a gayat, khawatir, ngeri, takut 

gambar n coretan, goresan, ilustrasi, lakaran, 
lukisan, pigura, rajah, sketsa, tulisan, 
menggambar v melukis, menulis, meng- 
abadikan, merajah, 
menggambarkan v1 melukiskan, memvi- 
sualkan, mencitrakan, mengilustrasikan, 
2 memantulkan, membayangkan, men- 
cerminkan, menjelmakan; 3 memapar- 
kan, membeberkan, memerikan, mendes- 
kripsikan, menerangkan, mengelaborasi- 
kan, mengisahkan, menguraikan, menja- 


‘galangan n galengan, halangan, pematang barkan, menjelaskan; 

sawah, sekatan penggambar n pelakar, pelukis, pemeta, 
'galangan n dok, gudi, guri, landasan, limbung penulis, ilustrator, perajah, perupa, 
galat n cacat, cela, keliru, salah, silap penggambarann1 pelukisan, pembayang- 
galau a berat otak, bimbang, bingung, cemas, an, pencitraan, pengisahan, visualisasi; 


gelisah, hilang akal, kacau, karut, keruh, 
khawatir, kusut, nanar, pakau, resah, ri- 
but, risau, semak hati, senewen, sesat 
pusat, terombang-ambing, was-was; 
menggalau v mencemaskan, mengacau, 
menggelisahkan, mengkhawatirkan, mere- 
sahkan, merungsingkan; 

kegalauan n kebingungan, kecemasan, ke- 
gelisahan, kekhawatiran, kepanikan, kere- 
sahan 

galeng, galengan n galangan, halangan, pe- 
matang, sekatan 

gali v keduk, keruk; 

menggali v1 melampan, melombong, me- 
lubangi, menambang, mencebak; 2 ki 
mencungkil, menelusuri, mengeksplorasi, 
menginvestigasi, mengusut, menjelajahi, 
menyelami, menyelidik, menyidik, me- 
nyigi; 

menggali-gali v membangkit-bangkit, 
membongkar-bongkar, menggugat, meng- 
ungkit-ungkit; 

penggali npencungkil, penggerek, penggerai, 
penggerudi, penebuk, pengorek, tembilang; 
penggalian n 1 eksploitasi, penambangan, 
pengedukan, pengerukan, 2 ki eksplorasi, 
investigasi, pendalaman, penelaahan, pe- 
nelitian, pengkajian, penyidikan, penyigian, 
riset, studi 

galian n batu, cebakan, lombong 


2 deskripsi, elaborasi, pemaparan, pemeri- 
an, penguraian, penjelasan, 
gambaran n 1 cerita, kisah, lukisan, sketsa, 
2 cermin, potret, refleksi, representasi, 
wajah, 3 angan-angan, asosiasi, bayangan, 
fantasi, imaji, khayalan, rekaan, 4 anti- 
sipasi, perkiraan, prakiraan, prediksi, 5 cu- 
raian, deskripsi, keterangan, paparan, 
uraian, 
tergambar v tampak, tecermin, terbayang, 
terbentang, terlihat, terlukis, terpapar, ter- 
surat, 
bergambar v berfoto, berpotret, mengambil 
foto 

gambas n ketola, oyong 

gambir n pancasuda 

gamblang a bahana, bayan, berandang, 
eksplisit, jelas, kentara, mencolok, nyata, 
terang, terbuka, tersurat, transparan, 

gamet n sel kelamin 

gamelan n klonengan, beleganjur 

gamis n baju, kemeja 

gamit v colek, jawil; 
menggamit v1 mencecah, mencolek, men- 
cuil, mencuit, mencolek, menggemik, meng- 
getik, menggutik, mengubit, menjawil, me- 
nyentuh, 2 membunyikan, memetik, 
gamit-gamitan n buah bibir, buah mulut, 
omongan 

gampang a 1 gamblang, gangsar, lancar, 


158 gampar * ganggu 


licin, mudah, mulus, murah, sederhana, 
suang; 2 enteng, ganyir, remeh, ringan, 
sepele, sipil (cak); 
menggampangkan v 1 mempermudah, 
memudahkan, mengentengkan, meri- 
ngankan, memuluskan, melancarkan, me- 
licinkan; 2 melanyak, melatakan, mele- 
cehkan, mencebikkan, mendaifkan, 
mengabaikan, mengecilkan, menghinakan, 
menistakan, menyepelekan, meremehkan, 
merendahkan; 
ant 1 mempersulit; 

gampar, menggampar v memukul, melam- 
pang, melapuk, menabok, menampar, me- 
nampung, menangani, menapuk, mencen- 
tang, menempeleng, menepak, menepik, 
menggaplok, menyepak; 
gamparan n gaplokan, pukulan, tabokan, 
tamparan, tempelengan, tepakan 

gamping n batu kapur, batu rabuk 

gana-gini n bandasrayan, guna-ganah, segu- 
na sekaya, suarang 

ganas a anggara, bengis, berangsang, be- 
ringas, biadab, buas, galak, garang, ja- 
hat, kejam, liar, sadis, 
mengganasv bercabul, berkecamuk, meng- 
gila, menghebat, merajalela, 
keganasan n kebengisan, kebiadaban, ke- 
brutalan, kebuasaan, kekejaman, kekejian, 
kezaliman, sadisme 

gancang a akas, bergas, cekatan, cepat, cer- 
gas, galir, gapah, gesit, langkas, lincah, 
pantas, sebat, sigap, tangkas, terampil, 
trengginas 
ant lamban 

ganda n 1 dobel, kembar, rangkap; 2 ber- 
pasangan; 
ant 2 tunggal 
menggandakan v melipatgandakan, mem- 
perbanyak, menangkarkan, mendarah, me- 
ngalikan; 
penggandaan n duplikasi, penambahan, 
penokokan, perangkapan, perulangan 
berganda v beranak bercucu, beranak pi- 
nak, berkembang biak, berlipat ganda, ber- 
tambah, bertokok,membiak, menggunung, 
menumpuk, merambak, 
ant berkurang 
pergandaan n penangkaran, perbanyakan, 
perdaraban, perkalian, perlipatgandaan, 


berganda-ganda v berkali-kali, berulang- 
ulang, berkali lipat: 

Igandar n aksis, as, pivot, poros, sumbu 

'gandar n galas, pikulan; 
menggandar v membahu, memikul, men- 
dagang, menggalas 

gandasuli n kembang laras 

gandeng v berbimbing, berhubungan, ber- 
sambung 
menggandeng v 1 membimbing, mem- 
bimbit, menuntun, 2 menarik, mengganjur, 
menghela, menyeret, 
menggandengkan v mencangkelkan, me- 
ngaitkan, menghubungkan, menjalin, me- 
nyambungkan, merangkai; 
gandengan njalinan, rangkaian, sambungan, 
seri 
bergandengan v 1 berangkaian, berbim- 
bingan, berdampingan, berdekatan, ber- 
jabatan, berpegangan tangan, bertaut; 
2 berangkaian, berantai, bergala, ber- 
hubungan, berjalinan, berkaitan, ber- 
pautan, bersambungan, bersangkutan, 
bertalian, bertautan; 3 bahu-memba- 
hu, bekerja sama, bergotong royong, ber- 
kolaborasi, tolong-menolong 

gandik n 1 batu giling, pipisan; 2 perhiasan 

gandul n bandul; 
menggandul v bergantung, bergayut, 
menggantol, menggelantung, 
mengganduli v membanduli, menggayuti, 
membebani, memberati 

gandum n cante, garai, sorgum, terigu 

gang n jalan, jalur, koridor, lorong 

ganggang n lumut 

ganggu v goda, kacau, kusai, kosek, usik; 
mengganggu v 1 membayang-bayangi, 
memprovokasi, mengagan, mengaduhkan, 
menggelisahi, menggerecoki, menggoda, 
menghalangi, menghantui, mengharu, 
mengosek, mengusik, mengusili, men- 
jahili, menyakatkan, menyempit (ki), 
merecoki, merembet, merintangi, merusak, 
merundung, menyakat, 2 memalak, mem- 
bencanai, memusingkan, meneror, me- 
ngacaukan, menyusahkan, meragu, me- 
rongrong, merundung, 
pengganggu n 1 pengacau, penggoda, 
penghasut, pengusik, penyakat, provo- 
kator; 2 ki bisul, borok, duri, onak; 


gangguan n 1 godaan, provokasi, usikan; 
2 aral, batu sandungan, bencana, ganjalan, 
rintangan, taazur, tahanan, teraha, uzur; 

~ jiwa sakit jiwa, gila 

terganggu v1 tergoda, terusik, 2 terencat, 
terganjal, terhalang, terhambat, terhenti, 
tersendat, tertahan: 

ganglion n simpul saraf 

ganjal n 1 bantalan, galang, lapik, sendal, 
2 baji, dongkrak, palam, sekang, sumbat, 
sumpah, tangsel, 

mengganjal v 1 melapik, menahan, me- 
nangsel, mencagak, menggalang, meno- 
pang, menunjang, menyangga, menyokong, 
2 memalam, membaji, menyekang, me- 
nyempal, menyumbat, menjejal; 3 ki. 
membayang-bayangi, membebani, meng- 
ganggu, menghantui, mengusik, 

ganjalan n aral, beban, gangguan, halang- 
an, hambatan, kendala, restriksi, rintang- 
an, sandungan, tahanan, uzur, 

terganjal v1 tertahan, tertopang, tertun- 
jang, 2 terbentur, tergalang, terhalang, ter- 
hambat, terhenti, terganggu, terkalang, 
tersekang, tersumbat, tersuntuk, tertahan, 
tertumbuk 

ganjar, mengganjar v membalas, memberi, 
mengenakan, menghadiahi, menghukum, 
mengimbangi, menimbangi; 

ganjaran n 1 balasan, bonus, bunga, 
hadiah, imbalan, kompensasi, pahala, 
pemberian, sagu hati, sawab, upah, 2 hu- 
kuman, padahan, tentangan, timbalan 
ganjen a bergaya, centil, genit, kemayu, 
mentel 

'ganjil a gangsal, gasal, witir 

ant genap 

?ganjila1 abnormal, ajaib, aneh, asing, cem- 
plang, eksentrik, eksotis, gaib, garib, istime- 
wa, luar biasa, pelik, 2 jarang, langka, kaku, 
kekok, nadir, unik, 3 edan, gelo, gemblung, 
gendeng, gila-gilaan, miring, rada-rada, sa- 
bleng, sinting; 

keganjilan n 1 keajaiban, keanehan, kehe- 
ranan, ketaklaziman, ketaknormalan, ketak- 
wajaran; 2 kelangkaan, kepelikan, keunikan 
ganteng a bagus, cantik, cakap, elok, gagah, 
indah, kasep, rupawan, tampan 

ganti 1 v berganti, salin, silih, tiru, tukar, 
ubah, 2 n pengganti, penukar, substitusi, 


ganglion * gantung 159 


sulih; 

ant 1 tetap; 2 tetap; 3 pakai 

mengganti v 1 membarui, merombak, 
menggilir, menukar, menyalin, 2 menga- 
lih, mengubah, menyulih; 3 membayar, 
mengganti rugi 

menggantikan v mengambil alih, mengap- 
lus, mengoper, mewakili, 

pengganti n 1 alternatif, penukar, silihan, 
substitusi, sulih; 2 pelanjut, pemangku, 
penerus, penjabat, utusan, wakil, wali, 
penggantian n pemutaran, pengalihan, 
penukaran, penyulihan, susbtitusi, pengu- 
bahan 

bergantian v bergiliran, berselang-seling, 
bertukaran, silih-berganti, berputar, 
pergantian n alternasi, kisaran, mutasi, 
pancaroba, peralihan, peremajaan, perpu- 
taran, pertukaran, perubahan, regenerasi, 
suksesi, transisi: 

berganti-ganti v bertukar-tukar, berubah- 
ubah, gonta-ganti, 


gantung v andok, sampai, sangkut, sidai, 


menggantung v 1 bergantung, melelai, 
melempai, membawat, mengampai, meng- 
gelepek, menjemur, menjulai, menjuntai, 
menyangkut, terjela, terkulai, 2 ki me- 
ngendap, patah pucuk, terabai, terbeng- 
kalai, terperap, tertahan, tertumpuk, 
menggantungkan v 1  mencantelkan, 
mencantolkan, menyangkutkan, meng- 
amaikan, menyampaikan, menyampirkan, 
menyandangkan, menyidaikan; 2 memer- 
cayakan, mempertanggungkan, mengan- 
dalkan, mengharapkan, menyandarkan; 
gantungan n cantolan, galah, kapstok, 
penyidai, sampiran, sangkutan, tautan; 
tergantung v 1 tercantel, tercantol, ter- 
gayut, terjemur, terjumbai, terjurai, ter- 
kait, tersangkut, terpaut; 2 bergantung, 
terpulang, terserah, tersila; 

ketergantungan n 1 dependensi; 2 kecan- 
duan, ketagihan 

bergantung v 1 berjumbai, berjuntai, ber- 
pegang, bergayut, berjurai, bersangkut, 
menggantung, menggelantung, terikat, 
2 tergantung, terpulang, terserah, 3 ber- 
harap, bersandar, berserah, 
bergantungan v bergayutan, bergelanjut- 
an, berjumbaian, berjuntaian, berjuntai- 


160 ganyang * garis 


juntai, berjuraian, bersenggayut, berse- 
rayut 

ganyang, mengganyang v 1 melahap, me- 
lantak, memakan, memamah, menggasak, 
menggeramus, menghabiskan, mengon- 
sumsi, mengunyah, menyantap, menye- 
gam, merangkus; 2 menggempur, meng- 
hancurkan, menumpas; 3 ki melalap, me- 
libas,melumatkan, membabat, membantai, 
menaklukkan, mengalahkan, menggilas, 
menggulung, menghabisi, menundukkan 

ganyong n laos mekah, jambe mekah 

gaok n burung dandang, dendang, gagak 

gapah-gopoha bergegas, gabas, kesusu, lalar, 
mendugas, segera, taajal, terburu-buru, ter- 
gabas, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, ter- 
kocoh-kocoh, tersera-sera, tersipu-sipu 

gapai a capai, jangkau, raih, ulur; 
menggapai v mencapai, menggabai, meng- 
gayuk, menggerapai, menjangkau, me- 
nyenggau, meraih, mengulurkan 

gaplok, menggaplok v melampang, me- 
nabok, menampar, menampung, menapuk, 
mencentang, menggampar, menimbuk, 
memukul; 
gaplokan n gamparan, pukulan, tabokan, 
tamparan, tempelengan, tepakan 

gapura n gaba-gaba, gerbang, pintu, pintu 
gerbang 

gara-gara n kegemparan, kehebohan, keka- 
lutan, keonaran, keributan, kerusuhan 

*gara-gara1p dari, karena, lantaran, sebab, te- 
gal; 2 n alasan, kausa, pasal, pemicu, pen- 
cetus, penyebab, penyulut 

garai n cante, gandum, sorgum 

garam n jerut, sira, taram; 
-- dapur natrium klorida 
menggaramiv1mengasinkan, merempahi, 
meraksi; 2 ki melebih-lebihkan, membesar- 
besarkan, membubuhi, membumbui, mem- 
peramat, menambah-nambahi, mendrama- 
tisasi, mengada-ada 

garang a anggara, barak, bengis, berangasan, 
beringas, buas, galak, ganas, liar, menye- 
ramkan, pemarah, pemberang, sangar, 
sempit hati, sengit, tajam; 
menggarang v 1 memanas-manasi, mem- 
bakar, memberangsangkan, menggalakkan, 
menghasut, menusuk-nusuk, meradang- 
kan; 2 ki membangkitkan, membangunkan, 


mengobarkan, 3 membuas, mengganas, 
menghebat, 
ant 3 menjinakkan 
kegarangan n 1 kebengisan, kebengka- 
ngan, 2 kebuasan, kegalakan, keganasan 

garansi n agunan, andalan, gadaian, jaminan, 
pertanggungan, runggu 

garap, menggarap v 1 melakukan, mem- 
benahi, membereskan, memproses, me- 
nangani, menekel, mengendalikan, me- 
ngerjakan, mengolah, mengusahakan, me- 
ngurus, menyelesaikan, menyusun, 2 ki 
memerkosa, mencabuli, menceroboh, 
menggagahi, menggauli, meniduri, men- 
jamah, menjimak, menodai, menyetubuhi, 
menyodok, menyorong, merodok, merogol, 
ant1 membiarkan 
penggarap n eksekutor, pelaksana, pelaku, 
pembuat, penyelenggara, 
penggarapan n kultivasi, penanganan, 
pengendalian, pengerjaan, pengolahan, pe- 
ngurusan, pengusahaan, penyelesaian, 
penyusunan, 
tergarap v dikerjakan, diolah, diselesaikan, 
terjamah 

garasi n kandang mobil 

garda n centeng, pengawal, penjaga 

gardu n 1 congkong, pos penjagaan, rumah 
jaga, rumah monyet, 2 depot, toko, wa- 
rung 

garing a 1 renyah, repih, kering, krispi (cak), 
mersik, rangup; 2 ki empuk, enak, merdu, 
nyaring 

garis 11 balur, baret, baris, barut, beret, beset, 
besot, calar, contreng, coreng, coret, garit, 
gores, lorek, parut, surih, strip: 2 batas, 
demarkasi, marka, markah, sempadan, 
- bentuk kontur: 
— bujur derajah, meridian, 
- haluan kebijakan, ketentuan, khitah, po- 
litik, prosedur, strategi, 
- hidup bilangan, kadar, karier, kodrat, 
nasib, suratan, takdir, tulisan nasib: 
— khatulistiwa ekuator: 
- tangan rajah, 
— tengah diameter, penampang, sengkang; 
- wajah raut muka, roman muka, 
menggaris v melarik, melorek, melukis, 
mencalar, mencoreng, mencoret, meng- 
garit, menggores, menyurih, 


menggariskan v 1 mencalarkan, menco- 
rengkan, menggaritkan, menggoreskan, 
menyurihkan;2memutuskan,menentukan, 
menetapkan, menakdirkan, menyuratkan; 
penggaris n mistar, pembaris, satar, skala; 
garisan n corengan, coretan, garitan; 
bergaris v bercorek, bercoret, bergarik, ber- 
gores, berlarik, berlorek, bersurih; 

segaris n sealiran, sehaluan, sejalan, sepa- 
ham 

garis bawah, menggarisbawahi v ki memen- 
tingkan, menekankan, menitikberatkan, 
menonjolkan, memfokuskan, memusatkan 
garit n baret, barut, beset, besot, cakar, calar, 
garis, gores, lecet, ledes, lelas, parut; 
menggarit v mencalar, mengelar, meng- 
gores, menggurat, menoreh 

garong n bajak laut, pencopet, pencuri, 
penjarah, penodong, penyamun, peram- 
pas, perampok, perompak, 

menggarong v mencopet, mencuri, meng- 
ambil, menjarah, menodong, menyamun, 
menyerobot, merampas, merampok, me- 
rebut, merompak, 

garpu n cukit, porok, tala 

garu, penggaru n garuk, sisir, 

menggaru v menggaruk, menyisir, 
penggaru n penggaruk 

garuk, menggaruk v1 mencabau, mencakar, 
mengais, mengerok, mengeruk, mengorek, 
mengukur, menyikat;2 menggerebek, me- 
razia, menangkapi, menciduk, 
mengaruk-garuk v mencakar-cakar, meng- 
geragau, menggerayang, 

penggaruk n cakar, garu, kukur, pangut, 
parut, penggaru, sikat, sisir 

gasnlasap, angin, udara, 2 cak kentut 
gasak, menggasak v 1 mendepak, menen- 
dang, menerjang, menunjang, menye- 
pak; 2 membelasah, memukul, meng- 
gebuk, menghajar, menghantam, mere- 
mas bibir, 3 membegal, mencaplok, men- 
coleng, mengambil, menggondol, men- 
jambret, menjarah, menyamun, menye- 
robot, merampas, merampok, merayah, 
merebut, 4 membantai, melalap, memba- 
bat, membersihkan, menandaskan, meng- 
ganyang, menguras, merangkus, 
gasakan n curian, jarahan, rampasan, ra- 
yahan 


garis bawah * gawat 161 


gasal a gangsal, ganjil, 
ant genap 

gasolin n bensin 

gastronomi n tata boga 

gatala 1 mengerinyau, renyem, 2 gasang, 
giang, galak, jelingah, menggelinyau, 
menggerenyam, merenyam, 

gatran1 bangun, bentuk, entitas, konstruk- 
si, materi, rupa, struktur, wujud, zat, 2 aspek, 
dimensi, faset, perspektif, segi, sudut pan- 
dang 

gaul v aduk, baur, campur, kacau, 
menggaul v membancuh, memutar, men- 
campur, mengacau, mengadon, meng- 
aduk, mengarau, mengecung, mengincau, 
mengocok, 
menggauli v 1 menemani, mengawani, 
2 mencampuri, membubuhi, 3 cak makan 
(ki), melalap (ki), memerkosa, mencabuli, 
mencemari (ki), menceroboh, mengenai, 
menggagahi, menggarap (ki), meniduri, 
menjamah, menjimak, menodai, menye- 
tubuhi, menyorong, merodok, merogol, 
menggaulkanvmembaurkan,mencampur- 
kan, mencampuradukkan, mengadukkan, 
bergaul v berbaur, bercampur, berkawan, 
berkenalan, bersosialisasi, bersahabat, ber- 
satu, berteman, merasuk: 
pergaulan n perbauran, percampuran, per- 
kawanan, persahabatan, pertemanan, 

gaun n baju, busana, pakaian, rok 
- tidur hoskut 

'gaung n bahana, dengung, gema, keman- 
dang, kumandang, sipongang, tala, talun, 
bergaung v berdengung, bergema, ber- 
gemuruh, berkemandang, berkuman- 
dang, bersipongang, bertala-tala, bertalun- 
talun, membahana 

'gaung n ceruk, gohong, gua, jurang, lembah, 
liang, lubang, lurah, ngarai, tahang 

'gawai n kerja, kriya, pekerjaan, peranan, tugas, 
pegawai n fungsionaris, karyawan, perso- 
nel, sida-sida, tenaga kerja; 
~ negeri abdi negara, amtenar, aparat, 
pegawai pemerintah 
~ rendahan buruh, karyawan 

*gawai n alat, instrumen, perabot, perangkat, 
peranti, perkakas, perlengkapan, radas 

gawat a 1 berbahaya, cemas, darurat, gen- 
ting, krisis, kritis, mendesak, panas, rawan, 


162 gawir * gegar 


runcing, serius, terancam, urgen; 2 akut, 
berat, biut, keras, kronis, parah, payah, 
serius; 3 rumit, ruwet, sulit, susah 

gawir n gisik, rubing, tebing, tubir 

‘gaya n daya, energi, kekuatan, tenaga 

?gaya n 1 aksi, gerak-gerik, lagak-lagu, pem- 
bawaan, perangai, pose, sikap, tingkah, 
ulah: 2 ala, bentuk, cara, corak, kecen- 
derungan, lagam, lagu, macam, model, 
ragam, rupa, siasat, teknik, tren, 
gaya-gayanya adv gerak-geriknya, lagak- 
nya, rupa-rupanya 
bergaya v 1 beraksi, berpose, bersikap, 
2 berlagak, berperangai, bertingkah, 3 ber- 
bentuk, bercorak, bermodel, berpotongan 

gayem, menggayem a mengunyah 

gayung n batil, ciduk, sibur, siduk, tanjur, 
menggayung v menanjur, menciduk, me- 


ngambil 

gayut, bergayut v bergantung, bergayuh, 
berpegang, menggandul, menggantol, 
menggelantung 


menggayutkan v menggantungkan, me- 
nyangkutkan, menyidaikan, 
menggayutiv1 membanduli, mengganduli, 
2 ki membebani, memberati, merepoti, 
gayutan n 1 ampaian, cantelan, gantungan, 
penyidai, sangkutan, tautan, 2 hubungan, 
pertalian, relasi, sangkut paut 
bergayutan v bergantungan, bergelayutan, 
berjumbaian, berjuntaian, berjuraian 

gazebo n bale bengong 

gebah, menggebah v melagak, melasikan, 
membubarkan, membuyarkan, menakut- 
nakuti, mencerai-beraikan, menggertak, 
menghalau, mengintimidasi, mengusik, 
mengusir 

geblak, menggeblak vterjengkang, terkapar, 
tertelentang 

geblok, segeblok n segulung, sebungkus 

gebok, menggebok v 1 melempari, menim- 
puk, merajam;2 membonggol, memukul, 
mencepol, menggasak, menggebuk, meng- 
hajar, menghantam, meninju, menjotos, 
menonjok, menumbuk, menyangkal, me- 
remas bibir (ki) 

gebos, menggebos v melabrak, meleja, me- 
maki, memarahi, membentak, mencaci, 
mencerca, mencura, mendamprat, me- 
nengking, mengata-ngatai, menghamuni, 


menghardik, mengumpat, menjerkah, me- 
nyembur, menyemprot, menyentak, me- 
rampus, meredik 

gebrak, menggebrak v membanting, me- 
mukul, mengganyah, menggedor 

gebu, menggebul aantusias, berapi-api, ber- 
gairah, bergelora, bergolak, berkobar, 
bersemangat, energik, membara, meng- 
gelegak, menyala, 2 v ki meletus, timbul, 
menggebu-gebu v berkobar-kobar, me- 
nyala-nyala 

gebuk, menggebuk v memukul, menangani, 
menghantam, meremas bibir (ki) 

gebyar n gemilap, kemegahan, kemilau, 
kesemarakan 

gebyur, menggebyur v membanjur, meng- 
guyur, menyiram 

gecek, menggecek v melembutkan, melu- 
matkan, membubuk, menggerus, meng- 
giling, menghaluskan, menumbuk 

gede a cak besar, bongsor, gadang, gedang; 
ant kecil 
penggede n cak orang besar, pejabat, pem- 
besar, petinggi 

gedebokn1 batang pisang, gedebung; 2 ke- 
lesek 

gedek n bilik, sasak, tadir, tepas 

gedombak n gendang kecil, gong kecil 

gedor, menggedor v 1 memukul, mengetuk, 
menggebrak, 2 ki menjarah, merampas, me- 
rampok, meromak, 
penggedor n ki penjarah, penyamun, pe- 
rampok, perompak 

gedubang n bayung, bedama, bendo, golok, 
kelewang, parang, sangkur 

gedung n bangunan, kantor 

gegabah a asal-asalan, awut-awutan, ber- 
gopoh-gapah, ceroboh, kasar, rusuh, se- 
enaknya, sembarangan, sembrono, se- 
rampangan, sia-sia, silap mata, teledor, 
terburu-buru, tergesa-gesa 

gegana n lawan, mega, udara, 2 peledak 

gegap, gegap-gempita a hiruk-pikuk, ramai, 
ribut, riuh-rendah, semarak 

gegar v geletar, getar, gentar, goncang, go- 
yang, guncang, 
menggegar v bergegar, bergeletar, berge- 
tar, berguncang, menggeletar, 
menggegarkan n menggemparkan, meng- 
getarkan, menggoncangkan, menggoyang, 
mengguncangkan 


gegares a belalah, besar lambung, besar pe- 
rut, bosor makan, buruk perut, caruk, 
cerbak, gelojoh, kemaruk, majuh, pelahap, 
rakus 

gegas, bergegas v berlekas-lekas, bersegera, 
bersicepat, mendugas, terburu-buru, terga- 
bas, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, terko- 
coh-kocoh, terlalah, tersanga-sanga, ter- 
sipu-sipu; 
menggegas v memacu, membangatkan, 
memburu-buru, mempercepat, memperle- 
kas, menggesakan, menyegerakan 

gegau, tergegau v kaget, nanap, tercengang, 
tergemap, terjaga, terkejut, terkesiap, ter- 
perangah, terperanjat, tersadar, tersentak, 
tertegun 

gegep n catut, kakaktua, penjepit, tang 

geger a bundak, cabuh, gaduh, gempar, he- 
boh, kacau, ramai, ribut, rusuh; 
menggegerkan v bertimba karang, mem- 
bundak, mengacaukan, menggemparkan, 
mengguncangkan, menghebohkan, menghi- 
raukan, meramaikan, meributkan; 
kegegeran n kegemparan, kehebohan, ke- 
kacauan, kekalutan, keramaian, keributan 

gejala n 1 fakta, fenomena, kenyataan; 2 alamat, 
gelagat, indikasi, isyarat, naga-naga, 
pelebaya, pertanda, petunjuk, riak, sim- 
tom, sinyal, tanda-tanda 

gejolak n 1 bualan, gelegak, luapan, pu- 
saran, turbulensi; 2 jilatan, kobaran, sam- 
baran, 3 ki gerakan, guncangan, 
bergejolakv1 bergolak, meluap, membelu- 
dak, membual, mendidih, menggelegak, 
tumpah ruah, 2 bercabul, berkobar, meletus, 
pecah, 

Igeladakn1 dasar, dek, lantai, lunas:2 barak, 
bedeng, bilik, kamar, ruang 

?geladak a binal, jalang, janda, lacur, liar, 
nakal, panjang mata 

gelagap, gelagapan 1 v berkempul- 
kempul, engap-engap, kembang-kempis, 
megap-megap, memburu, mencengap, 
mengagut-agut, mengap-mengap, ngos- 
ngosan, susul-menyusul, terengah-engah, 
terkapah-kapah, termengah-mengah, ter- 
sengal-sengal, 2 a bingung, buncah, ga- 
mam, ganar, gelisah, kalang-kabut, ke- 
labakan, kelimpungan, kepompongan, 
kerepotan, mencacau, nanar, panik, salah 


gegares * gelap 163 


tingkah, senewen (cak), tersara-bara, 
3 a bergugup, patah lidah, terbata-bata, 
tergagap-gagap, tergaguk-gaguk, tergugu- 
gugu, terpatah-patah, terputus-putus, ter- 
sendat-sendat 

gelagat n 1 alamat, bakat, firasat, gejala, 
indikasi, isyarat, naga-naga, pelebaya, 
pertanda, petunjuk, riak, simtom, sinyal, 
tanda-tanda, tengara; 2 aksi, gerak-gerik, 
tingkah-laku, 
gelagatnya adv agaknya, kelihatannya, 
kira-kira, kiranya, naga-naganya, rupa- 
nya, sepertinya, tampaknya 

'gelandang, bergelandangvayeng-ayengan, 
bergelayangan, bergentayangan, bergera- 
yangan, berkeliaran, berkeluyuran, ber- 
tualang, kelayapan, luntang-lantung, me- 
rayau, merubu-rubu, 
menggelandang v berhanyut-hanyut, ber- 
tualang, melabang, melanglang, melim- 
bang, mengelana, mengembara, menje- 
lajah, merantau, 
gelandangan n gembel, tunawisma 

'gelandang, menggelandang v membawa, 
menggiring, menyeret 

gelang n cincin, rantai, ring 

gelang-gelang n cincin, kelikir, kili-kili, ring, 
tebu-tebu, sendi, simpai, temin 

galangan n kalangan, lingkaran 

'gelang n bilang-bilang, kerokot 

?gelang, tergelang-gelang a cemerlang, ge- 
merlap, gilang-gemilang 

gelanggang n 1 ajang, arena, kancah, la- 
pangan, medan, panggung, ring, ruang, 
sasana; 2 lingkaran, sirkuit 

'gelantang, menggelantangv mengelantang, 
menjemur 

'gelantang, menggelantang v membolak- 
balikkan, mengguling-gulingkan 

gelantung, menggelantung v bergantung, 
bergayut, berlabuh, mengampai, menjun- 
tai, menyampai, turun 

gelap a1 gelita, kelam, malam, silam, 2 men- 
derita, sulit, suram, susah: 
— gulita gelap buta, gelap katup, gelap pekat, 
menggelap v 1 amblas, bablas, hilang, 
lenyap, menguap, musnah, penyap, pu- 
pus, sirna 
menggelapkan v 1 menghitamkam, me- 
ngelamkan, menyilamkan, 2 ki mengen- 
dapkan, menyembunyikan, 


164 'gelar * geli 


penggelapan n ki kecurangan, korupsi, 
manipulasi, penyelewengan, 
kegelapan 1 v kemalaman, 2 n kekelaman, 
keremangan, kesamaran, ketaksaan 

'gelar n julukan, sebutan, titel 

?9elar, menggelar v 1 melebarkan, mem- 
babarkan, membeberkan, membentang- 
kan, mementangkan, mengembangkan, 
menghamparkan, menjereng; 2 ki mem- 
peragakan, melaksanakan, melangsung- 
kan, membuat, menyelenggarakan, 
mempergelarkan v melakonkan, me- 
mainkan, membawakan, mementaskan, 
mempertontonkan, mempertunjukkan, 
pergelaran n atraksi, pementasan, pertunjuk- 
an, tontonan 

gelas n beling, kaca 

gelayut, bergelayut v bergantung, bergayut, 
bergelantung 
bergelayutanv bergantungan, bergayutan, 
bersenggayut 

gelebar, bergelebar v berkibar, melambai 

geleber, menggeleber v mendambir, meng- 
gelambir, menggelepai 

geledah, menggeledah v membongkar- 
bongkar, mengaduk-aduk, menggeratak, 
meraba-raba, merisik; 
penggeledahan n pemeriksaan, pencarian, 
razia 

geledek n guntur, guruh, halilintar, petir, pe- 
tus, tagar; 
menggeledek v bertagar, memetir-metir, 
mendegam-degam, menggelegar, mengge- 
muruh 

geledur, menggeledur v berlipat-lipat 

gelegak, menggelegak v1 bergolak, berjobak, 
melimpah, meluap, membual, membuih, 
mendidih; 2 ki antusias, berapi-api, bergai- 
rah, bergelora, bergejolak, berkobar-kobar, 
bersemangat, energik, membaca, menggebu- 
gebu, menyala 

gelegar n bahana, dahanam, deru, gemuruh; 
menggelegar v bertagar, memetir-metir, 
mendegam-degam,menggeledek,mengge- 
muruh 

gelegata n 1 bentol-bentol, bintil-bintil;2 kedut, 
keriput, kernyut, kerut-kerut 

gelekek, menggelekek v bercekakakan, 
berdekak-dekak, berdengkang-dengkang, 
mengakak, terbahak-bahak, tergelak-gelak, 


terkakah-kakah, terkakak-kakak, terkekeh- 
kekeh, terpingkal-pingkal 

gelema n balgam, dahak, lendir, rahak, sputum 

gelembung n buih, kempung; 
menggelembungv melembung, melendung, 
membelenting, mengembung, menggem- 
bung, membengkak, membesar; 
menggelembungkan v 1 melembungkan, 
menggembungkan, memompa, meniup;2 ki 
membengkakkan, membesarkan 

gelembur, menggelembur v berkedut, ber- 
keriput, berkerut-kerut 

gelendong n beladu, kelindan, kilai, kum- 
paran, sepul, tika; 
menggelendong v memuntal, menggu- 
lung, mengumpar 

gelenyar, menggelenyar a geringgingan, ke- 
bas, kesemutan, senyar 

gelepar, menggelepar v berkelejatan, berke- 
lojotan, kelabakan, mengelupur 

gelepek, menggelepek v kelemping, 
melelai, melempai, mengampai, menjulai, 
menjuntai, menyampai, merebeh, terjela, 
terkelepai, terkelepek, terkulai 

geleser, menggeleser v bergerak, berguling, 
bergulir, berjalan, menggelinding, mengge- 
lundung 

gelesot, menggelesot v bergeser, beringsut, 
mengesot 

geletak, bergeletakanvbergelimpangan, ber- 
hantaran, berjelepak, berkampaian, berka- 
paran; 
menggeletak v berbaring, leyeh-leyeh, re- 
bahan, tergeletak, tiduran; 
menggeletakkan v membaringkan, meng- 
golekkan, menghantarkan, menidurkan, 
merebahkan: 
tergeletak v 1 terbaring, terbujur, terge- 
limpang, tergelintang, tergolek, terhantar, 
terjela, terjelepak, terkapar, terlepa, tersem- 
palai, 2 celentang, membungkang, telentang, 
tengkurap, tertelungkup 

geletar, menggeletar v gemetar, menggentar, 
menggigil 

geletik, menggelitik v menggeliang, meng- 
geliat, menggelinjang, meronta-ronta 

geletuk, menggeletuk v gemeletuk, mengge- 
latuk 

geli a jijik, risi; 
menggelikan 1 v menggelatak, mengge- 


litik, mengilik-ngilik, mengitik-ngitik; 2 v 
memuakkan,menjengkelkan,menjijikkan, 
menyebalkan, 3 a banyol, gecul, jenaka, 
kocak, komikal, lucu: 
penggeli n banyolan, bebodoran, dagelan, 
humor, komedi, lawakan, lelucon 

geliat, geliat-geliut n geliang-geliut, 
menggeliat v mengejai, menggelitik, meng- 
geliang, menggelinjang, mengulet, meronta, 
tergeliat v keseleo, terbelingut, terkehel, 
terkiat, terkilir, terpelecok, terpiuh 

geli-geli n buah pinggang, buah punggung, 
ginjal 

gelimang, bergelimang v1 berlumang, ber- 
lumur, bernoda, lumus; 2 ki berlimpah, 
bermandikan, bertaburkan, mengandung 

gelimbir a bergantung, mengelepai 

gelimpang, menggelimpang v menggeletak, 
tergelimpang; 
bergelimpangan v bergeletakan, berhan- 
taran, berjelapak, berkampaian, berka- 
paran, menjelempah, puruk-parak; 
tergelimpang v terbaring, terbelingkang, 
terbujur, tergeletak, tergelintang, tergolek, 
terhantar, terjela, terjelapak, terjila, terkam- 
pai, terkapar, terlepa, tersempalai 

gelincir, menggelincir v berserondong, me- 
lincir, melorot, melulur, meluncur, me- 
meleset, menggelingsir, menggelong- 
sor,menyelusuh, menyelusur,menyerosoh, 
turun, tergeluncur, terkucil; 
tergelincir v 1 anjlok, bergeser, bergulir, 
melecit, melingsir, tenggelam, terbenam, 
tersendorong, turun; 2 melincir, mele- 
set, menggelingsir, menggelongsor, ter- 
geluncur, tergulir, terlulur, terpeleset, 
terselip: 3 ki terjebak, terjerumus, terpe- 
rangkap, terperosok 

gelinding, menggelinding v bergerak, ber- 
guling, bergulir, berjalan, berpendar, 
berputar, menggeleser, menggelundung 
menggelinding-gelinding v berguling- 
guling 
menggelindingkan v menggeleserkan, 
menggulingkan, melahirkan, memuncul- 
kan,mencetuskan, mengajukan, mengemu- 
kakan, mengenengahkan, mengutarakan 
gelindingan n ban, roda 

gelinjang, menggelinjang v 1 berjengkek- 
jengkek, berjingkrak-jingkrak, melompat- 


geliat * gelongsor 165 


lompat, meloncat-loncat, melonjak-lon- 
jak, terkincak-kincak;2 menggelitik, mengge- 
liang, menggeliat, meronta-ronta 

gelintar, menggelintar v berkeliling, keliling 

gelinting, menggelinting v 1 berbaring; 2 ter- 
guling 

gelintir n biji, butir, gentel; 
segelintir n 1 sebiji, sebutir, segentel; 2 se- 
cercah, secuil, sedikit, sejumput, sekelumit, 
sekubit, sekuku, sekutil, sepadi 

gelisah a asan tak asan, bergolak, bergun- 
dang, bingung, cemas, gelebah, gerah, 
karut, kelesah, kelusuh-kelasah, khawatir, 
meranyah, nyanyang, pusang, resah, re- 
wel, risau, samar, selempang, semak hati, 
takut, uring-uringan, was-was, 
menggelisahi v mengganggu, mengge- 
recoki, menggoda, mengusik, mengusili, 
menjaili, merecoki, 
menggelisahkan v membingungkan, men- 
cemaskan,mengkhawatirkan,meresahkan, 
merisaukan, menyusahkan; 
kegelisahan n kebingungan, kecemasan, 
kegalauan, kekhawatiran, kepanikan, ke- 
resahan, ketakutan 

gelitik n 1 kilik-kilik, kitik; 2 ki agitasi, 
asungan, hasutan, pancingan, provokasi 
menggelitikv1menggelatak,menggelikan, 
menggili, mengilik, mengitik-ngitik, 2 ki 
memanas-manasi, memancing, mempro- 
vokasi, mengadu, menghasut, mengilik- 
ngilik, mengi-pasi, mengocok, mengoja, 
3 memberanikan, mendorong, meng- 
gerakkan, mengimbau, merangsang, 
gelitikan 7 1 gilikan, kilikan; 2 ki agitasi, hasutan 
tergelitik v1 terkilik, terkitik; 2 ki terdorong, 
tergugah 

gelobak a koyak, rusak 

gelogok, menggelogok v menggelegak, me- 
ngelontor 

gelombang n 1 aliran, alun, arus, bena, 
ombak, riak; 2 frekuensi, saluran; 
-- listrik gelombang elektronik, gelombang 
elektrik 
bergelombang 1 v berdelan, beriak, meng- 
alun, mengombak; 2 v ki bertahap, be- 
runtun; 3 a legak-legok, berlekak-lekuk, 
tunggang-tunggit, 
menggelombang v mengalun, mengombak 

gelongsor, menggelongsor v melincir, melorot, 


166 gelontor * gembira 


meluncur, melungsur, memberosot, me- 
meleset, menggelincir, menggelingsir, me- 
rosot, tergeluncur 

gelontor, menggelontor v menyiram meng- 
hanyutkan 

gelopak, menggelopak v melekang, menge- 
lupas, menggelekak, meregah, pecah, 
rontok, terkeloyak, terkelubak, terkelupas, 
terkupas 

gelora n 1 angin ribut, badai, prahara, to- 
pan, 2 ki dorongan, gairah, hawa nafsu, 
jiwa, roh, semangat, spirit, vitalitas, 3 ki 
gejolak, pergolakan, 
menggelora v berkecamuk, mengamuk, 
menggila, menjadi-jadi, 
menggelorakanvmembakar,membangkit- 
kan,membangunkan,menggalakan,meng- 
giatkan, mengobarkan, menyalakan, me- 
nyemangati, menyulut, 
bergelora v berapi-api, bergejolak, ber- 
golak, berkobar-kobar, bersemangat, mem- 
bara, menggelegak 

geluduk n geledek 

geluncur, tergeluncur v melincir, melulur, 
memeleset, menggelincir, menggelingsir, 
menggelongsor, menyerosoh 

gelundung, bergelundungan v menggelundur 
menggelundung v berbeleng, bergerak, 
berguling, bergulir, bergulung, berputar, 


bergema v bergaung, berkumandang, ber- 
talun-talun, membahana 


gemar a camar, doyan, senang, suka, 


menggemari v mencintai, mengasyiki, me- 
nyenangi, menyukai, 

penggemar n fans, peminat, pemuja, pe- 
ngagum, 

kegemaran n candu, favorit, hobi, kecen- 
derungan, kesenangan, kesukaan, predis- 
posisi, selera, minat 


gemasal benci, dongkol, geregetan, gondok, 


jengkel, keki (cak), kesal, mangkel, masygul, 
mengkal, pegal hati, redut, rongseng, sebal, 
2 berang, geram, gusar, marah, palak, 
sewot, 

menggemaskan v memengkalkan, men- 
dongkolkan, mengecewakan, mengesal- 
kan, menggondokkan, menjengkelkan, 
menyebalkan 


gembala, menggembala v mengangon: 


penggembala n pengangon, tukang angon 


gembar-gembor, bergembar-gembor v ber- 


kaok-kaok, berkoar-koar, berseru-seru, ber- 
teriak-teriak, memekik-mekik, menjerit- 
jerit, 

menggembar-gemborkan v mempropa- 
gandakan, mencanangkan, mendengung- 
kan, meneriakkan, mengumandangkan, 
meraung-raungkan 


menggelinding; 

menggelundungkan v menggelindingkan, 
menggerakkan, menggulingkan, menggu- 
lirkan 


gembel 1 a bulus, melarat, miskin, papa, 
rudin; 2 n gelandangan, tunawisma 

gembil a tembam, tembem 

gembira a bahagia, ceria, girang, ria, riang, 


gelung n gelangan, gelanggang, kalangan, ling- 
karan; 
menggelung v mengonde, menyanggul 
bergelung v bergulung; 

gelut, menggeluti v 1 memeluki, meng- 
gumuli; 2 ki menekuni, mendalami, me- 
nerjuni, menjelajahi, menyelami; 
bergelut v1 bergulat, bergumul; 2 berkutat, 
berperang, bertekun, bergerak, berkiprah; 
pergelutan n pergulatan, pergumulan, 
perkelahian, pertarungan; 

gema 1 bahana, dengung, gaung, getaran, ke- 
mandang, kumandang, resonansi, sipo- 
ngang, talun; 
menggemakanv1 mendengungkan,meman- 
tulkan, membalikkan; 2 menyerukan, me- 
nyiarkan 


senang, sukacita; 

ant sedih 

menggembirakan v melegakan, membaha- 
giakan, memuaskan, mengasyikkan, meng- 
girangkan, menyejukkan, menyenangkan, 
merayu; 

ant menyedihkan 

~ hati membesarkan hati, menyenangkan 
hati, menenteramkan; 

penggembira n periang, pemandu sorai, 
pemandu sorak 

bergembira v berbahagia, berbesar hati, 
berbunga-bunga (ki), bergendang (ki), ber- 
senang hati, bersukacita; 

ant bersedih 

~ ria berpesta, bersenang-senang, bersuka- 
suka: 


kegembiraan n kebahagiaan, keceriaan, ke- 
girangan, kepuasan, kesenangan, kesuka- 
citaan 

gembleng, menggembleng v 1 melabang, 
menempa, mengimpa; 2 ki melatih, men- 
didik, menggodok; 
gemblengan n cetakan, tempaan 

gembok n induk kunci 

gembol, menggembol v membawa, me- 
ngantongi, menyakukan 

gembong n 1 harimau, macan loreng: 2 cak 
cempiang, jagoan, pendekar, samseng 

gembrot a bongsor, gembuk, gendut, tambun 
ant kerempeng 

gembung a 1 besar, buncit, buntal, bu- 
sung, gendut, kembung, pusang: 
menggembung v melendung, membelen- 
ting, mengembang, mengembung, meng- 
gelembung, membengkak, membesar, mem- 
busung, 
menggembungkan v melembungkan, 
menggelembungkan, memompa, meniup 

gembur a1 berderai, lambuk, lembuk: 2empuk, 
lembek, lunak: 
menggemburkan v melambuk, menderaikan 

gemerlap 1 n bercelak, berkaca-kaca, ber- 
kilap, berkilat, berkilauan, bersemarak, 
gilang-gemilang, seminar 

gemetar v bergetar, menggeligis, meng- 
gelugut, menggigil, meretek, terkokol-kokol 

gemilang 1 berkilat, berkilau, berseri, calak, 
cerah, gemerlap, gemilap, terang: 
kegemilangan n kebesaran, keemasan, ke- 
jayaan, kemasyhuran, kemegahan, kese- 
marakan 

geming, bergeming v bertahan, diam, me- 
matung, membatu, terpaku 

Gemini n Juja, Mintuna 

gemintang n gugusan bintang, rasi, rekata 

gempa n guncangan, 
— bumi lindu, lini, linu 
menggempakan v menggegarkan, meng- 
getarkan, mengguncangkan 

gempal a bahenol, berisi, gemuk, montok, 
padat, semoh, sintal 

gempar a 1 gaduh, geger, heboh, kacau, 
kecoh, ramai, recok, ribut; 2 ki dahsyat, 
hebat, seru: 
menggemparkan 1 v membundak, meng- 
gegerkan, mengguncangkan, mengharu 


gembleng * genap 167 


biru, menghebohkan, menghirukkan, me- 
ributkan; 2 a dramatis, sensasional, spek- 
takuler; 
kegemparan n gara-gara, haru biru,huru- 
hara, kegaduhan, kehebohan, kekacauan, 
kekalutan, keonaran, kerecokan, keributan, 
kerusuhan, prahara 

gempil a cempeng, compeng, gerepes, geri- 
pis, rempak, rompeng, rompes, rumbing, 
serpih, somplak, sontak, sumbing 

gempita a gaduh, gegap-gempita, ramai, 
riuh-rendah 

gempor a dingklang, incang-incut, pengkor, 
pincang, timpang 

gempur, menggempur v 1 meleburkan, 
meluluhlantakan, membasmi, memberan- 
tas, membersihkan, membinasakan, me- 
merangi, menghancurkan, menghantam, 
mengikis, menumpas, merapun, meredam, 
meremukkan; 2 melabrak, melutu, meng- 
genjot, menggoyang, menyerang, me- 
nyerbu; 
gempuran n agresi, ofensif, pukulan, sam- 
baran, serangan, serbuan, terjangan 

'gemuk 1 a gembrot, gempal, gendut, tambun; 
2n gajih, lemak, vet; 
menggemukkan v memupuk, menyuburkan; 
kegemukan n adipositas, obesitas 

?gemuk n baja, kompos, pupuk, rabuk 

gemulai a halus, lemah lembut, lentur 

gemuruh n bahana, dahanam, deru, gelegar, 
kegaduhan; 
menggemuruh v berisik, memetir-metir, 
mendegam-degam, menderu-deru, meng- 
geledek, menggelegar, merenek 

genang, menggenang v bertakung, mengumpul; 
menggenangi v melamun, melimbur, 
membanjiri, mengampuh, merendam; 
genangan n kobakan, kubangan, lopak, 
paluh 
tergenang v 1 terhenti, terkumpul, ter- 
sumbat; 2 berkaca-kaca, berlinang, sebak, 
senak, terendam, terlimpas 

genap a bulat, jangkap, komplet, lengkap, 
penuh, sempurna, tamam, utuh; 
menggenapi v 1 melengkapi, memenuhi, 
mencukupi, menutup, menyem-purnakan; 
2 membayar, memenuhi, menunaikan 
menggenapkan v melempengkan, mem- 
bulatkan; 


168 gencar * gentayangan 


segenap a seberinda, semesta, sepenuh 

gencar a beruntun, besar-besaran, habis- 
habisan, terus-menerus; 
menggencarkan v menggalakkan, menja- 
lankan 

gencat a buntu, macet, pampat, terbantut, 
terhalang, terhambat, terhenti, tersangkut, 
tersenak, tersendat, tertahan; 
gencatan n penghentian 

gencet a himpit, tekan, tindas, tindih, 
menggencet v menekan, menindas, me- 
nindih, mengalit, mengapit, mengempa, 
menghimpit, menjepit, 
tergencet v terhimpit, terjepit, tertimpa, 
tertindas, tertindih 

gendak n candik, gula-gula, istri gelap, istri 
piaraan, istri simpanan, munci, nyai, selir, 
ulam-ulam; 
bergendak v bercabul, bermukah, berzina, 
membabi jalang, menjangak 

gendang n dol, kendang, tingkah; 
— telinga gendang pendengaran; 
bergendang v 1 menggendang, mena- 
buh; 2 ki berbahagia, berbesar hati, 
berbunga-bunga, bergembira, bersukacita 

'gendang n gulung, rol, 
segendang n segulung, serol 

gendang-gendang n epidermis, gelimir, kulit 
ari, selaput, silir bawang 

gender n kelamin, seks 

genderang n drum, gendang besar, gendang 
raya, lengkara, nekara, nobat, tabal, tabuh, 
tambur 

gendong, menggendong v memanggul, mem- 
bagul, membawa, membopong, memikul, 
mendukung, menjulang, menyompong 

gendut1 a besar perut, buncit, buntal, busung, 
gembung, kembung, peredus; 2 a gem- 
brot, gempal, gemuk, tambun, 3 v berbadan 
dua, berisi, besar perut, bunting, duduk 
perut, hamil, mengandung, mengangkut 
ant 2 kurus 

generalisasi n 1 abstraksi; 2 penyamarataan, 
pukul rata, rampatan; 
menggeneralisasi v memukulratakan, me- 
nyamaratakan, merampatkan, merampat 
papan 

generasi n angkatan, keturunan, turunan 

generator n dinamo, genset, pembangkit listrik 

gengn cak gerombolan, kelompok, klub, kum- 
pulan 


genggam n kepal; 
menggenggam v memegang, mengawat, 
mengepal, menjawat; 
genggaman n 1 kepalan, tinju, 2ki cekaman, 
cengkeraman, kekuasaan, pengaruh, ter- 
kaman 

gengsi n harga diri, martabat, pamor, prestise, 
status; 
bergengsi a berkelas, berpamor, impresif, 
prestisius, penggah 

genit a cantik, centil, ganjen, kemayu, kenes 

genital a seksual 

genius a brilian, cemerlang, cendekia, cerdas, 
cerdik, intelek, inteligen, pandai, pintar, 
ringan kepala, tajam, terang akal 

genjang 1 a erot, incang-incut, menceng, 
miring, pincang, serong, timpang, 2n belah 
ketupat, jajaran genjang, paralelogram 

genjang-genjot a erang-erot, kerang-keroh, 
menyerong-nyerong 

genjik n anak babi, kucit 

genjot, menggenjot v 1 mengayuh, me- 
ngayun; 2 melabrak, menggempur, 
menyerang, menyikat, 3 ki melecut, me- 
macu, memotivasi, mencambuk, mendo- 
rong, menggiatkan, menggalakkan, 
penggenjot n pengayuh 

genjring n kencreng, rebana, terbang 

genosida n pembantaian, pembunuhan, pe- 
musnahan 

genre n bentuk, jenis, ragam, rumpun, tipe 

genta n bel, giring-giring, lonceng 

gentar 1 n geletar, getar, gerak, 2 a ki cabar 
hati, ciut, gamang, gecar, giris, kecil hati, 
keder, kimput, ngeri, patah hati, takut, 
menggentari v menakut-nakuti, menginti- 
midasi: 
menggentarkan v menakutkan, mence- 
kam, menegangkan, mengerikan, meng- 
gecarkan, menyeramkan, 
penggentar1n pengacau, perusuh, preman, 
teroris, 2 a bacul, banci, besar kalang, kecut 
hati, pelasi, penakut, pengecut, tawar hati, 
kegentaran n kegelisahan, ketakutan 

gentas v 1 putus,terpetik; 2 berakhir,habis,se- 
lesai; 
menggentas v memetik, memutuskan 

gentayangan v berkeliaran, gelayaran; 
bergentayangan v bergelandangan, ber- 
gelayangan, bergelayaran, bergerayangan, 


berkeliaran, berkeluyuran, bertualang, ge- 
layaran, merubu-rubu 

'genting a 1 berbahaya, darurat, gawat, 
krisis, kritis, krusial, mendesak, rawan, 
runcing, serius, tegang, urgen; 2 akut, 
berat, biut, kronis, lasat, parah; 
kegentingan n kemelut, ketegangan, krisis 

"genting n atap 

gentong n tapaian, tempayan 

genus n 1 jenis, golongan, kelompok, ma- 
cam, 2 bangsa, kelas, marga, ordo, rumpun, 
spesies, suku 

geodesi n ilmu handasah, ilmu ukur tanah 

geologi n ilmu bumi 

geografi n ilmu permukaan bumi 

geometri n ilmu ukur 

gepeng a ceper, layah, lempeng, pecak, pe- 
nyek, penyok, pipih 

gepok, gepokan n berkas, bundelan, tumpukan, 
segepok n seberkas, sebundel, setumpuk 

gerabah n beling, keramik, pecah belah, por- 
selen, tembereng, tembikar 

geragap a gelagap 

geragot a berakot, gerogot 

gerah a1 beringsang, palak, panas, 2 ki ge- 
lisah, resah, risau, was-was 

geraham n baham, gigi belakang 

Igerai n 1 pelaminan, 2 amben, balai-balai, 
3 barung-barung, etalase, kedai, kios, lepau, 
toko, warung 

?gerai, menggerai v melubangi, mencungkil, 
mengorek, menyungkit 

'gerai, menggeraikan v menguraikan, meriap; 
tergerai v berburai, menggerbang, meng- 
geriap, menjembak, terurai 

gerak n 1 debar, denyut, detak, garit, kejut, 
renyut, 2 aksi, dinamika, dorongan; 
— badan olahraga, 
-- gerik gelagat, perangai, perilaku, sepak 
terjang, sikap, tindak tanduk, tingkah laku, 
ulah; 
menggerakkan v 1 memobilisasi, menga- 
lihkan, mengaktifkan, mengutik; 2 ki 
membakar, membangkitkan, mendorong, 
menggarangkan, menggelorakan, mengo- 
barkan, menyudikan 
penggerak n aktivis, biang keladi, dalang 
(ki), dedengkot, gembong, inisiator, loko- 
motif (ki), motor (ki), otak (ki), pelopor, 
pemrakarsa, pencetus, pengambil inisiatif, 
penggagas, tokoh; 


'genting ° gerek 169 


gerakan n 1 aksi, aktivitas, aliran, kam- 
panye, kegiatan, kiprah, manuver, pusaran, 
putaran, tindakan, 2 gejolak, guncangan, 
bergerak v1 beralih, beranjak, berguling, 
bergulir, berdenyut, bergetar, bergun- 
cang, beringsut, berkutik, berpindah, 
berputar, mengalir, mengembut, meng- 
garit, menggelinding, menggelundung, 
merenyut, terbuncang; 2 bekerja, ber- 
aksi, bergelut, bergiat, berjalan, ber- 
kecimpung, berkiprah, beroperasi, hidup, 

'gerama1berang, gusar, makan bawang (ki), 
marah, membawang (ki), memberangsang, 
meradang, murka, naik darah, naik pitam, 
palak, sewot, 2 benci, dongkol, gemas, 
gregetan, gondok, jengkel, keki (cak), kesal, 
mangkel, masygul, mengkal, pegal hati, 
redut, salah hati, rongseng, sebal 

'geram,menggeramvmenderum,mengaum, 
meraung, merungus 

geramus,menggeramus v melahap, mema- 
kan, menganyang, menyasau, menyi- 
kat(ki), menyungkah; 

gerangan adv agaknya, kiranya, rupanya, ya 

geranggang n bambu runcing, tombak bambu 

gerat, menggeratkan v mengeritkan, menger- 
takkan, menggertakkan, menyanggit 

gerayang, menggerayang v 1 memegang- 
megang, menjamah, merabai, meraba-raba; 
2 mendatangi, menyatroni; 
bergerayangan v bergelandangan, ber- 
gelayangan, bergentayangan, berkeliaran, 
berkeluyuran 

gerbang n; gaba-gaba, gapura, pintu, portal 

gerbong n deresi, wagon 

gerebek, menggerebek v menggerompok, 
menggeropyok, menangkap, menggele- 
dah, menyergap, menyerkap, merazia, me- 
rejeng; 
penggerebekan n pembersihan, penang- 
kapan, penyergapan 

gerecok, menggerecoki v mengarut, meng- 
ganggu, menggelisahi, menggoda, mengu- 
sik, mengusili, menjaili, menyempit (ki), 
merecoki, merembet, merintangi 

gereja n basilika, dom, katedral 

gerek, menggerek v 1 melirik, melubangi, 
membolongi, memusut, menebuk, menger- 
buk, mengorek; 2 mengebor, menggurdi, 
mengincar; 


170 geremet * geru 


penggerek n bor, gurdi, incar, pusut 

geremet, menggeremet v merangkak 

gerendel n belan, kunci 

gerendeng, menggerendeng v bersungut- 
sungut, marah-marah, mencomel, meng- 
gerundel, menggerutu, merajuk, meratus, 
merengut, merutuk 

gerenjeng n kertas alumunium, kertas timah, 
timarah 

gerenyau a cempala, lancang 

gerenyot a erot 

gerepe, menggerepe v menggagap, mengga- 
gau, meraba-raba, meresek-resek, merubu- 
rubu 

gerepes a cacat, cempeng, compeng, gempil, 
geripis, rempak, rompeng, rompes, rum- 
bing, serpih, somplak, sontak, sumbing 

geret, menggeret v menggarit, menggores 

geretan n api-api, cakus, korek api, macis 
(cak), pemantik api 

gergaji, menggergaji v memotong 

gergajul a berandal, bergajul, buaya, durjana 

gerhana n 1 eklips, kapangan; 2 ki kecela- 
kaan, kemalangan, kesusahan, penderi- 
taan, perasaian 

geriap, menggeriap 1 v bergidik, mengirik, 
menyangkak bulu, meremang, merinding: 
2 a cuak, gamang, gayat, gecar, gentar (ki), 
giris, kecil hati, kecut (ki), keder, ngeri, takut, 
3 menggerbang, menjembak, tergerai, terurai 

gerigi n biku, kelar, rigi-rigi, ringgit, takik, 
bergerigi v berbiku-biku, berigi-rigi, berta- 
kik-takik 

gerimis n hujan, rebas-rebas, rinai, tahi angin 

gerinda n batu asah, batu canai, batu kilir, 
batu kisaran; 
menggerinda v mencanai, mengasah 

gering a ambruk, lara, sakit, 
— hulu gayang, jangar, lengar, mabuk, pening, 
pitam, pusing, sakit kepala, teler, 
penggering a 1 sakit-sakitan, 2 gendam, 
guna-guna, pesona 

geringgingana kebas, kepecong, kesemutan, 
menggelenyar, sebar, senyar 

gerinyau, menggerinyau v gatal-gatal, renyem 

geripis a cempek, cempeng, compeng, com- 
pes, gempil, gerepes, rempak, rompeng, 
rompes, rumbing, serpih, somplak, sontak, 
sumbing 

gerlap a gemerlap, kerlap, kilat, kilau, 


menggerlap a berkilauan 

gerlip a kerlip, 
menggerlip a berkelip-kelip 

germo n aiku, baktau, barua, dalalah, jaruman, 
lalat hijau (ki), muncikari 

germut, menggermut v berkerumun 

gerobak n pedati 

gerogol n cerocok, pagar, sogang 

gerogot, menggerogot v mengerat, mengeri- 
kit, mengerip, menggigit, mengunggis; 
menggerogoti v 1 memoroti, mengeret, 
menggi-giti, mengunggit, merongrong; ; 2 ki 
mengambil, mengikis 

gerohok n lubang besar 

gerojok, menggerojok v mengalir deras, 
tumpah-ruah 
gerojokan n air terjun, pancuran, penderasan 

gerombol, menggerombol v mengelompok, 
merombong; 
gerombolan n geng, gerombongan, ka- 
wanan, kelompok, komplotan, pasukan, 
rombongan; 
bergerombol v berdompol, berhimpun, 
berkawanan, berkelompok, berkerubung, 
berkerumun, berkumpul, berombongan, 
bergerombolan v berkawanan, berke- 
lompok-kelompok, berpuak-puak 
segerombol n 1 sedompol, seikat, serang- 
kai, setandan; 2 sekawanan, sekelompok, 
sekerumun 

geronyot, menggeronyot v berdenyut-de- 
nyut, bergembut-gembut, bergerak-gerak, 
mengembut-embut, menggerenyet 

geropyok, menggeropyok v menangkap, 
menggerebek,menggerompok, menyergap, 
menyerkap, merazia, merejeng 

gersang a 1 bera, cengkar, kasang, kering, 
kersang, kurus, tandus; 2 ki datar, hambar 

gertak n bentak 
- sambal bedil buluh, ugut keling; 
menggertak v melagak, melasikan, mem- 
buayai, menakut-nakuti, mengamang, 
mengancam, mengintimidasi; 
menggertakkanv1memacu,mempercepat, 
mengencangkan; 2 mengeritkan, meng- 
geratkan, menyanggit; 
gertakan n ancaman, bentakan, gaham, 
intimidasi 

geru n raung, 
menggeru v menggeruh, meraung 


gerugut, bergerugut a berbongkol-bongkol, 
gerutu, kasap, kasar, kesat 

geruit n keremi, keruit 

gerumit, menggerumit v bergerak, meng- 
geremet 

gerundel n gerutu, 
menggerundel v 1 bersungut-sungut, men- 
comel, menggerendeng, menggerutu, me- 
ratus, merengut; 2 mengomel 

gerunjul, gerunjulan a bersembulan, cang- 
kih-mangkih, congkah-cangkih 

gerupis, menggerupis v meromet 

tgerus n kulit kerang, tengkuyung 

*gerus, menggerusv 1 melembutkan, melumat- 
kan, membubuk, memipis, menggecek, 
menggiling, menghaluskan, mengulek; 
2 menghancurkan, menyerbuk, mere- 
mukkan, merusakkan 

gerutu n gerundel 
menggerutu v bersungut-sungut, bertura- 
tura, marah-marah,mencomel,menggeren- 
deng, menggerundel, mengomel, meratus, 
merengut, merutuk 

gesa, bergesa-gesa v tergesa-gesa; 
menggesakan v memacu, membangatkan, 
memburu-buru, mempercepat, memper- 
lekas, menggegas, menyegerakan; 
menggesa-gesakan v memburu-buru, me- 
ngejar-ngejar, mendesak; 
tergesa-gesa v bergegas, bersicepat, lekas- 
lekas, mendugas, terburu-buru, tergabas, 
tergopoh-gopoh, terkocoh-kocoh, terlalah, 
tersanga-sanga, tersera-sera, tersipu-sipu, 
tertalah-talah 

gesek, menggesek v menggisil, menggosok; 
bergesekan v bergeselan, bergeseran, ber- 
gosokan, bersinggungan; 
pergesekan 1 1 hubungan, kontak, per- 
sentuhan, persinggungan; 2 pergeseran; 
3 ki bentrokan, friksi, konflik, konfrontasi, 
percekcokan, permusuhan, perselisihan, 
perseteruan, pertengkaran, pertentangan, 
pertikaian; 

geser, menggeserv1 membawa, memindah- 
kan, menarik, mendorong, mengalihkan, 
mengasak, menggesel, mengisarkan, men- 
transfer; 2 menggesek, 3 ki memarginalkan, 
membuang, memencilkan, meminggirkan, 
memisahkan, mengasingkan, menggusur, 
menyingkirkan, menyisihkan 


gerugut * giat 171 


bergeser v1 beralih, berangsur, beranjak, 
berasak, bergulir, beringsut, berkisar, ber- 
pindah, bertukar, melenceng, mengesak, me- 
nyesar, menyimpang, merangkak, mera- 
yap, merembet, 2 bergesek, bersinggungan, 
ant berdiam 

gesit a akas, bergas, cakap, cekatan, cergas, 
galir, gancang, gapah, langkas, lincah, pan- 
tas, sigap, tangkas, terampil, trengginas; 
ant lamban 
kegesitan n kecekatan, kelincahan, kesi- 
gapan, ketangkasan, keterampilan 

gesper n ban, epek, ikat pinggang, sabuk, 
timang 

gestur n isyarat, kial 

getah n nuftah 
-- karet getah perca, karet, para; 
menggetah v memerangkap, memulut, 
menjebak 

getar1 n gentaran, getaran, guncangan; 2v 
gegar, goyang; 
bergetar v bergerak, berguncang, mengge- 
gar, menggetar 
menggetarkan v1 menggempakan, meng- 
gentarkan, mengguncangkan 2 menakut- 
kan, mencekam, mendebarkan, mengeri- 
kan, menyeramkan, merindingkan; 
getaran n 1 getar, pulsa, renyut, vibrasi; 
2 dengung, gema, resonansi 

getas a empuk, getis, lempung, lunak, peroi, 
rapuh, repas, tepok 

getek n rakit, sasak 

getik, menggetik v mencecah, mencolek, 
menggamit, menggemik, menggutik, me- 
ngubit, menjawil, menowel, menyentuh 

getil, menggetil v mencecak, mencubit, men- 
jentik, menjiwit 

getir a 1 anyir, pedar; 2 ki pedih, sengsara, 
susah; 
kegetiran n ki kepahitan, kepedihan, kesa- 
yuan, kesengsaraan, kesusahan, patos, 
penderitaan 

getok n ketuk, pukul, tutuk, totok; 
menggetok v memalu, memartil, meme- 
pah, memukul, mencatuk, mencemuk, me- 
ngetuk 

giat a aktif, bernafsu, berperan, bersemangat, 
getol, intensif, langkas, rajin, repot; 
menggiatkan v 1 memacu, memecut (ki), 
memotivasi, mendorong, mengaktifkan, 


172 gidik * girang 


menstimulasi, menyemangati, 2 membakar 
(ki), menggalakkan, menggelorakan, me- 
ngobarkan, menyulut; 
penggiatan n intensifikasi, penggalakan, 
pengintensifan 
bergiat v bergelut, bergerak, berkecim- 
pung, berkiprah, 
pegiat n aktivis, motor (ki), pekerja, praktisi, 
kegiatan n 1 aksi, aktivitas, gerakan, ke- 
sibukan, tindakan, 2 gairah, kegairahan 

gidik, bergidik a 1 menggeriap, mengirik, 
meremang, merinding, 2 cabar hati, kecil 
hati, patah hati, ciut (ki), cuak, gamang, 
gayat, gecar, gemang, gentar (ki), giris, 
kecut (ki), keder, kimput, ngeri, takut 

gigi n 1 baham, geraham, 3 cak persneling, 
transmisi: 
- belakang baham, geraham, 
--sumbi1 gigi tambahan, 2 gigi buatan, gigi 
palsu, 
bergigi v 1 bergerigi; 2 ki berkuasa, ber- 
pengaruh, bertanduk (ki), kuat; 

gigiha 1 kukuh, persisten, teguh, tetap hati, 
2 giat, keras hati, liat, tunggang hati, ulet, 
kegigihan n ketahanan, keuletan 

gigil, menggigil v gemelugut, gemetar, 
menggeligis, menggelugut, menggogoh, 
merengket, meretek, terkokol-kokol 

gigit v cokot 
-- jari ki berawai, kecewa, meringis; 
menggigit v mengerkah, mengerutak, me- 
nokak 

gigolo n kayu-kayu 

gila a 1 abnormal, bertukar akal, sesat akal, 
edan, gendeng, majenun,miring (ki), sedeng, 
sinting, terganggu; 2 gila-gilaan, luar bia- 
sa, terlalu, tidak masuk akal; 
-- babi ayan, epilepsi, pitam babi, sawan 
babi, sekalor (cak); 
menggila v 1 mengamuk, mengganas, 
menghebat, menjadi-jadi, merajalela; 2 me- 
lonjak, meningkat, naik; 
gila-gilaan a 1 ancak-ancak, sekehendak 
hati, sesuka hati; 2 absurd, edan, ganjil, 
gendeng, miring, otak-otakan, rada-rada, 
sableng (cak), sinting; 
tergila-gila 1 v kecanduan, keranjingan, 
ketagihan, rintang; 2 a gandrung, jatuh 
cinta, jatuh hati, kasmaran, kepincut, ke- 
sengsem, mabuk asmara, mabuk kepa- 
yang, tersengsem; 


kegilaan n1 kelainanjiwa, psikopati, psiko- 
sis; 2 absurditas, keedanan, keganjilan, ke- 
sintingan; 3 cak kecintaan, kesukaan 

gilang, gilang-gemilang a 1 bayad, ben- 
derang, bercelak, berkilat, berkilau, ber- 
semarak, berseri, calak, cemerlang, cerah, 
gemerlap,gemilang, terang benderang; 
2 memuaskan, mengagumkan, tergelang- 
gelang 

gilap a kilap, kilat, kilau, relap; 
menggilapkan v memoles, mengilapkan; 
membesut, menggahar, menggosok, meng- 
haluskan, menyental 

gilas, menggilas v 1 melindas, menggelek; 
2 menggecek, menggiling, mengulek, 
menumbuk; melumatkan; 3 ki melalap, 
melibas, membabat, membantai, mengalah- 
kan, mengganyang, menggulung, meng- 
habisi, menghancurkan, menundukkan 

gili, menggili v mengateki, menggelatak, 
menggelikan, menggelitik, mengilik, me- 
ngitik-ngitik 

gili-gili n bedengan, pematang, tambak, tang- 
gul, tembok, trotoar 

giling, menggilingv1 menggelek, mengulek; 
2 memeras, mengupas; 3 melinting, me- 
musar, menggulung; ; 
penggilingan n kisaran 

gilir, bergilir v1 beralih, beredar , berganti , 
berputar, bertukar; 2 bergantian, melegar; 
menggilir v mengganti, menukar; 
giliran n aplusan (cak), kesempatan, putaran 
bergilir-gilir v bergantian, berganti-gan- 
ti, bergonta-ganti, bergiliran, ganti-ber- 
ganti, gilir-bergilir, silih-berganti; 
bergiliran v aplus, bergantian, bergilir- 
gilir, berotasi, bersilih; 
pergiliran n pergantian, perputaran, persi- 
lihan, pertukaran; 
mempergilirkan v mengedarkan, mengeli- 
lingkan; 

gimnastik n senam, kebugaran 

gincu n bincu, cat bibir, pemulas bibir, pe- 
warna bibir, lipstik 

ginding a elok, rapi 

ginjal n buah pinggang, buah punggung, 
geli-geli, kerinjal 

ginseng n kolesom 

girang a bahagia, ceria, gembira, lega, ria, 
riang, senang, sukacita, nikmat; 


menggirangkan v melegakan, memba- 
hagiakan, memuaskan, menggembirakan, 
menyenangkan; 
kegirangan n keceriaan, kegembiraan, ke- 
riangan 

'girik n surat tanah 

*girik n surat keterangan, nota, kupon 

giring, menggiring v mengantarkan, meng- 
gelandang, menghalau, 
tergiring v terbawa, tercemplung (ki), 
terlibat, tersangkut, terseret, tertarik 

giring-giring n 1 circir, kerincingan, klin- 
tingan; 2 bel, gegenta, genta, lonceng 

gisil, menggisil v menggesek, menggesel 

gita n dendang, kidung, lagu, nyanyian, se- 
kar, senandung, tembang 

gitapati n mayoret, pemimpin drumben 

gitar n gitar akustik, gitar listrik, mandolin 

giur, menggiurkan 1 v memikat, memukau, 
menarik, merangsang, 2 a erotis, meng- 
gairahkan, seksi, sensual, seronok, 
tergiur v mengiler, mereguk liur, terangsang 

giwangn 1 gelang, kerabu, pelik, subang, 2 si- 
put mutiara 

gizi n vitamin, zat makanan, zat pertumbuhan 

glamor n kegemerlapan, kemewahan 

glandula n kelenjar 

glegek, glegekan v beserdawa, bersendawa 

glikogenesis n pembentukan gula 

glikosuria n diabetes, kencing manis 

global a 1 garis besar, ijmal, inklusif, ka- 
sar, komprehensif, menyeluruh; 2 inter- 
nasional, mendunia, mondial, semesta, 
universal 

globalisasi n kesejagatan 

globen1boladunia;2 adam,ardi, bentala, bua- 
na, bumi, butala, dunia, jagat, tanah 

globus n kepala buah zakar 

glosari n daftar kata, khazanah kata, kosa- 
kata, leksikon, perbendaharaan kata, voka- 
buler 

glositas n radang lidah 

glositis n infeksi lidah, radang lidah 

glotal n bunyi hamzah 

goblokabebal, bego (cak), beloh, bodoh, debil, 
dogol, dongok, dungu, lompong (ki), pan- 
dir, pilon, pongah, pusung, tolol 

gocek, menggocek v cak memperdaya, meng- 
acah, mengacan, mengecoh, menipu 

gocoh, bergocoh v adu jotos, berantem 


igirik ° golek 173 


(cak), bercakak, berhantaman, berjotos, 
berkelahi, berlinyak, bersesah, bertinju, 
bertumbukan, jotos-jotosan, 
menggocoh v melunyah, memukul, me- 
mupuh, mendangkung, menebok, mene- 
pung, menghajar, menghantam, meninju, 
menjotos,menonjok,menoyor, menumbuk, 
menyentakkan, menyodok 

goda, menggoda v memprovokasi, menga- 
rung, menggerecoki, mengganggu, meng- 
goyang, mengusik, mengusili, menjaili, 
merecoki, merisak 

godaan n 1 alai-belai, bisikan, bujukan, rayu- 
an, 2 bencana, gangguan, provokasi, 3 batu 
ujian, cobaan 
tergoda v goyah (ki), jatuh (ki), terganggu, 
terhasut, termakan (ki), terpengaruh 

godam n belasah, gandin, ketuk, martil, palu, 
menggodam v memalu, memukul, menge- 
tuk, menghentam 

'godek n berewok, bewok, cambang 

*godek v gedek, geleng 

godok, menggodok v 1 merebus, 2 ki meng- 
garap, mengolah, mematangkan, 3 ki me- 
latih, mendidik, menempa, menggem- 
bleng 
penggodokan n 1 perebusan, 2 pengga- 
rapan, pengolahan 

godot, menggodot v memotong, mengerat, 
mengiris, 
menggodot-godot v memotong-motong, 
mengiris-iris 

gogo n huma, ladang 

gohok n gowok, kupa 

gojlok, menggojlok v mengocok, menggun- 
cang-guncang, menggerak-gerakkan 

gol n 1 angka, nilai, poin, 2 cak beres, ber- 
hasil, lulus, sukses, tercapai, terlaksana, 
terwujud, 
mengegolkanv1 memasukkan, menjaring- 
kan, menyarangkan, 2 cak mewujudkan 

golak, bergolak 1 v bergejolak, melimpah, 
meluap, membual, mendidih, menggele- 
gak, 2 a rawan, panas; 3 a bergolak, gelisah, 
risau, rusuh; 
golakan n kisaran, olakan, pusaran; 
pergolakan n gejolak, huru-hara, kekacau- 
an, kemelut, turbulensi 

golek, menggolekkan v membaringkan, 
menggeletakkan, menghantarkan, meni- 
durkan, merebahkan, 


174 golok * gorila 


tergolek v terbaring, terbelingkang, ter- 
bujur, tergeletak, tergelimpang, terge- 
lintang, terjelapak, terkampai, terkapar, 
terkelempai, terlepa, tersempalai; 
bergolekv1 berbaring, menggeletak; 2 ber- 
guling, menggelinding; 
bergolekan v berbaringan, rebahan, ti- 
duran 

golok n bayung, belangkas, bendo, gedubang, 
kelewang, parang, sangkur; 
menggolok v memarang, membacok, me- 
nebas 

golong, menggolongkan v 1 memilah, me- 
ngategorikan, mengatur, mengelompok- 
kan, mengklasifikasikan; 2 memasukkan, 
memperhitungkan, menganggap: 
penggolongan n kategorisasi, pengelom- 
pokan, pengklasifikasian, penjenisan, 
golongan n 1 bangsa, kalangan, kaum, la- 
pisan, lingkungan, keluarga, komunitas, 
puak, wangsa, 2 bilangan, jenis, kategori, 
kelas, kelompok, klasifikasi, rombongan, 
rumpun, terup, 3 blok, faksi, fraksi, kubu, 
partai, pihak, 
tergolong v terbilang, terhitung, termasuk, 
termuat: 
segolongan n seagama, seberinda, se- 
iman, sekaum, seikhwan, sekeluarga, se- 
keturunan, sepuak; 
bergolong-golong v berkaum, berkelom- 
pok-kelompok, berpuak-puak; 

gombak n jambak, jambul, kucir, kuncung 

gombal n 1 lap, topo; 2 a ki bohong, tipu 

gombang n guci, setun, tempayan 

gompal a rompal 

goncang, menggoncang a guncang, meng- 
guncang 

gondok n bengok, buhuk, gondong, struma 

*gon dok a benci, dongkol, gregetan, jengkel, 
keki (cak), kesal, mangkel, mengkal, pegal 
hati, salah hati, rongseng, sebal; 
menggondokkan v memengkalkan, men- 
dongkolkan, mengecewakan, mengesal- 
kan, menggemaskan, menghampakan, 
menjengkelkan 

gondol, menggondol v 1 menggonggong, 
membawa; 2 ki melantah, melarikan, me- 
nerbangkan, menyabet ; 3 ki memenangi, 
mendapat, meraih, mengantongi 

gondrong a panjang 


gong n canang, gelegah, kemung, kenung, 
mungmungan 

gonggong, menggonggong v1 menggondol, 
membawa; 2 menyalak 

gongli, pergonglian n pelacuran, persundal- 
an, prostitusi 

gongseng, menggongseng v menggoreng, me- 
nyangrai 

gonin1 rami, yute; 2 bal, bandela, karung, sak 

gonjak, menggonjak v mempermainkan, 
memperbuat, memperolok, meledek, men- 
cela, mencemooh, mengata-ngatai, me- 
ngejek, menghina, mengolok-olok 

gonjang-ganjing v berguncang, bergonjang 

gonjlang-ganjling v bergetar-getar, bergo- 
yang-goyang 

gonjok, menggonjokkan v memperolokkan 

gonjong a lancip 

gonore n sakit sabun, kencing nanah 

gonta-ganti v cak berganti-ganti, beri-mem- 
beri, bertukar-tukar 

gontai a 1 goyang, limbung; 2 lamban, lam- 
bat, lunglai, perlahan 

gontok, bergontok v 1 berjotosan, bergocoh, 
berkelahi, berlinyak, bertarung; 2 bermu- 
suhan, berselisih, bertengkar 

gonyoh, menggonyoh v membesut, meng- 
gahar, menggosok, menyental 

gopoh, tergopoh-gopoh v bergegas, gapah- 
gopoh, kesusu, mendugas, segera, terburu- 
buru, tergabas, tergesa-gesa, tertalah-talah 

gorden n perdah, tabir, tirai 

goreng, menggoreng v menumis, menyelar, 
menggongseng, menyangrai, merendang; 
penggorengan n bajan, wajan 

gores n baret (cak), barut, beret, besot, 
cakar, garit, lecet, ledes, parut; 
menggores v 1 menggarit, menggarut, 
menggeret, menggurat, menoreh, menu- 
ris; 2 menconteng, mencoreng, menco- 
ret, menulis, menyurat; 3 ki melekat, 
membekas, menggurat; 
menggoreskan v menggariskan, mengga- 
ritkan, mengguratkan, menorehkan; 
goresan n catatan, coretan, karangan, garit- 
an, gubahan, tulisan; 
tergores v1 terbeset, tergaris, tergurat, ter- 
kikis; 2 terlintas, terpikir 

gorila n kera, kingkong, mawas, monyet, 
orang utan 


gorok, menggorok v membantai, mem- 
bunuh, memenggal, mendabih, mende- 
bah, menjagal, menyembelih, menzabah, 

gorong-gorong n lorong air, parit, riol, saluran 
air, terowongan, terbis (cak), terusan 

gosip n angin lalu, cerita burung, desas-desus, 
gunjingan, isu, kabar burung, rumor, 
menggosipkan v membicarakan, memper- 
cakapkan, menceritakan, mendesas-desus- 
kan, menggunjingkan, 
bergosip v bergunjing, meresik, merumpi, 
ngrumpi (cak) 

gosok v asah, calak, gesek, 
menggosok v 1 membesut, menggahar, 
menggonyoh, menyental, menyikat, 2 me- 
lampas, mencalak, mengasah, mengilir, 
menyelip, menyerudi, 3 ki menghasut, 
penggosok n pengasah, penggabus, pengilir; 
menggosok-gosok v 1 menggesek-gesek, 
2 memuyu-muyu,mengucek-ngucek, me- 
nyapu-nyapu, 

gosong a betok, geseng, hangus, terbakar, 
tutung 

got n alur, comberan, gorong-gorong, parit, 
peceren, pelimbahan, riol, saluran air, 
selokan 

gotes, menggotesv memetik, memotong, me- 
motek, mengiris 

gotong, menggotong v memikul, meng- 
angkat, mengangkut, menyanggak, 

gotong royong, bergotong royong v 
gugur gunung, bahu-membahu, bantu- 
membantu, berangkulan, berdampingan, 
berkolaborasi, berpegangan tangan, bersa- 
ma-sama, bersandingan bahu, sandar-me- 
nyandar, tolong-menolong 

gotrok n gerobak, gerbong, lori, pedati 

gowok n gohok, kupa 

goyah a 1 goyang, labil, otek, ruai, ruat; 2 ki 
tergoda, terpengaruh; 
menggoyahkan v menggerakkan, meng- 
goyangkan, mengoyak-oyak; 
kegoyahan n instabilitas, kelabilan, keti- 
dakstabilan 

goyak, menggoyak v menggoyangkan 

goyang v 1 ayun, buncang, gegar, getar, 
guncang, oleng, merewang; 2 goyah, ruat; 
2 ki berfluktuasi; 
-- kaki ongkang-ongkang, ungkang-ungkang; 
-- pinggul berjoget, menandak, menari, 
mengibing, meronggeng; 


gorok * grup 175 


menggoyang v 1 melambai-lambaikan, 
mengayunkan, mengguncang, menggegar- 
kan, mengguncang; 2 ki menggempur, me- 
nyerang; 
goyangan n 1 gegaran, goncangan, 2ayun- 
an, lambaian, olengan; 3 cak geolan 
bergoyang v berayun, berbuai-buai, ber- 
gerak, berguncang, berlenggang, beroleng- 
oleng, inggang-inggung, menggayun, ter- 
buncang; 

gradasi n nuansa, susunan, tingkatan; 
bergradasi v benuansa, gradual 

gradual a 1 berangsur-angsur, perlahan- 
lahan, 2 bergradasi, bernuansa 

graf n huruf 

grafika n ilmu cetak-mencetak 

grafikawan n ahli grafika 

grafik n diagram, tabel, tabulasi 

grafis a ilustratif 

grafit n plumbago 

grafolog n ahli grafologi 

grafologi n 1 ilmu aksara, sistem tulisan; 2 ilmu 
rajah, suratan tangan 

grahita v mafhum, memahami, mengerti, paham 

gramatika n nahu, paramasastra, sintaksis, tata 
bahasa 

granat n bom lempar, bom tangan 

granit n batu besi, batu kulansing 

granula n butir, butiran 

grapyak n ramah 

grasi n pengampunan 

gratis a bebas, cuma-cuma, percuma 

gravel n kerikil, kelikir 

graver, menggraver v menyuntik 

gravitasi n 1 gaya tarik bumi; 2 gaya berat 

gregetan a benci, dongkol, gemas, gondok, 
geregetan, jengkel, keki (cak), kesal, mang- 
kel, masygul, mengandung hati (ki), 
mengkal, pegal hati, rongseng, salah hati, 
sebal 

grempel, grempelan n bongkah, gumpalan 

gres a cak aktual, anyar, baru, hangat, segar 

griya n gerha, graha, rumah 

grogi a cak canggung, salah tingkah 

gros num dua belas lusin 

grosir n agen, pusat perkulakan 

grup n 1 blok, klik, kubu; 2 agregasi, per- 
kumpulan, persekutuan, perserikatan; 
3 kartel, konglomerat, sindikat; 4 gerombo- 
lan (cak), golongan, kategori, kelas, kelom- 


176 gruwung * guling 


pok, liga, rombongan, tim 
ant perseorangan 
gruwung a berlubang, bolong, gerumpung 
gua n gaung, gorong-gorong, korok, liang, 
lubang, terowongan: 
-- garba kandungan, peranakan, perut (ki), 
rahim 
guam n sariawan, seriawan 
gubah, menggubah v 1 membuat, me- 


nazamkan, menciptakan, mengarang, 
mereka, menulis, 2 mengatur, menyusun, 
merangkai, 


penggubah ilustrator, komponis, kreator, 
pencipta, pengarang, penyair, penyusun, 
pujangga, 
penggubahan n penciptaan, 
gubahan n anggitan, buatan, ciptaan, ka- 
rangan, karya, komposisi, kreasi 

gubal n bingkah, bongkah, bungkal, gumpal 

gubang n rakuk, takik, takuk, tukik 

gubris, menggubris v 1 membenakan, 
membilang, memedulikan, memperha- 
tikan, menanggapi, mengacuhkan, meng- 
hiraukan, mengindahkan; 2 meladeni, me- 
layani, membalas 

gubuk 11 pondok, rumah, sudung (ki); 2 ba- 
luh, barung-barung, dangau, jambar, sa- 
ung, teratak 

guci n bocong, buyung, gombang, kempit, 
kumba, tempayan 

gudang n bangunan, depo, depot, magasin, 
pakus; 
menggudangkan v menyimpan 

Igudi n cerana, sanggan, tempat sirih 

*gudi n dok, galangan kapal, limbung 

gugah, menggugah v 1 membangkitkan, 
membangunkan, menjagakan; 2 menyen- 
tuh;3membujuk,mengajak,menganjurkan, 
mengimbau, menyerukan, merangsang; 
tergugah v 1 terbangun, terjaga, tersadar; 
2 ki tergerak, terketuk, tersentuh (hati) 

gugat, menggugat v 1 memerkarakan, 
mendakwa, mengadukan, 2 menagih, 
menuntut, 3 membangkit-bangkit, mem- 
bongkar, mengungkit, 4 membantah, mem- 
persoalkan, mempertanyakan, mencela, 
mengkritik, menyanggah, 
penggugat n penuntut ; 
ant tergugat 
gugatann1petisi,serangan,tuntutan,2 ban- 
tahan, celaan, kritikan, sanggahan 


gugup a 1 bingung, buncah, gagap, ge- 
lisah, kalang kabut, kepompongan, men- 
cacau, nanar, panik, senewen, terken- 
car-kencar, tersara bara, 2 gelagapan, 
patah lidah, terbata-bata, tergagap-gagap, 
tergaguk-gaguk, tergugu-gugu, terpatah- 
patah, terperanjat, terputus-putus, ter- 
sendat-sendat 

gugur v 1 berjatuhan, jatuh, langkas, laras, 
longsor, luruh, turut, merabas, ranggas, 
rontok, runtuh, rurut, tanggal, terkelupas, 
tumbang, 2 batal: 3 mangkat, mati, me- 
ninggal, tewas, wafat, 
menggugurkan v 1 meluruhkan, men- 
jatuhkan, menumbangkan, meranggaskan, 
merontokkan, meruntuhkan; 2 meman- 
sukhkan, membatalkan, mencoret, me- 
ngandaskan, menganulir, menggagalkan, 
menghapuskan, meniadakan; 
pengguguran n aborsi, 
berguguran v berjatuhan, berluruhan, rabas; 
keguguran n abortus, kelulusan, keluron, 
miskram 

gugusn gabungan, himpunan, konglomerasi, 
rangkai, tumpuk; 
gugusan n kelompok, kumpulan, rangkai- 
an, tumpukan 

gula n maltos, sakaros, sukrosa; 
-- enau gula kawung, gula merah; 
-- jawa gula kelapa, gula merah; 
-- kabung gendis, gula kelapa; 
-- kasar gula kental, gula pekat, gula ganting; 
-- kelapa gula jawa, gula kelapa, gula nyiur; 
-- pasir gula putih 

gula-gula n kembang gula, manisan, permen 

gulam n anak, budak 

gulana a layu, lesu, letih, leyu (cak) 

gulat, bergulat v 1 bergolek, berguling; 2 ber- 
gelut, bergumul; 3 ki bekerja keras, ber- 
juang, berperang, membanting tulang, me- 
meras keringat; 
pergulatan n 1 cakak, pergelutan, pergu- 
mulan, perkelahian, perlawanan, persa- 
bungan, pertarungan, 2 ki perjuangan 

guling, mengguling v berguling, terbalik, 
menggulingkan v 1 menggelindingkan, 
menggulirkan, menjungkirbalikkan, me- 
nunggingkan, merebahkan, 2 ki mendau- 
lat, mendongkel, mengambil alih, men- 
jatuhkan, menjungkalkan, mengudeta, 


menumbangkan; 3 ki mengalahkan, men- 
jatuhkan, merobohkan; 
mengguling-gulingkan v 1 membolak-ba- 
likkan, menggelantang; 2 melantingkan, 
melemparkan, melontarkan; 
terguling v 1 tengguling, tergolek, terjatuh, 
terjungkal; 2 roboh 
berguling v bergerak, bergolek, bergulir, 
bergulung, berjalan, berpusing, berputar; 
bergulinganv berbalik-balik, bergolek-golek, 
berguling-guling, bergulung-gulung; 

gulir, bergulir v bergerak, bergeser, ber- 
guling, berpendar, berputar, condong, me- 
lingsir, ruyup, tenggelam, terbenam, terge- 
lincir, terpuruk, turun, 
tergulir v tercekluk, tergelincir, terguling, ter- 
lulur, terpeleset 

gulita a gelap, nirsinar 
ant benderang 

gulung n gelung, gendang, rol, 
— tikar ki ambruk, bangkrut, bubar, han- 
cur, jatuh, kolaps (cak), pailit, 
menggulung v 1 melipat, membalun, 
melinting, memulung, menyingsatkan, 
menyingsingkan; 2 melikas, meruing, 
melilitkan, membelitkan, menggelondong, 
mengumpar, 3 ki melenyapkan, membas- 
mi, memberantas, membersihkan, mem- 
binasakan, memerangi, memusnahkan, 
menanggulangi, mengatasi, menggempur, 
mengancurkan, mengikis, menumpas, 
menyapu bersih; 4 ki melalap, melibas, 
melumatkan, membabat, membantai, me- 
naklukan, mencukur, mengalahkan, meng- 
gilas, menghabisi, menundukkan; 
gulungan n gelendong, gelung, kili-kili, 
kumparan, lempoyan, lilitan, puntalan, rol, 
tergulung v 1 melintir, terlipat, tersimbah, 
tersingsing, tersisih, 2 terbelit, terlilit, 
bergulung v 1 bergelung, berlingkar, ter- 
lipat; 2 berbeleng, bergerak, berguling, ber- 
gulir, berputar, menggeleser, menggelin- 
ding, menggelundung; 
bergulung-gulung v 1 berbalun-balun, 
berpuntal-puntal, 2 berguling-guling, 

gumam n gemam, kemam; 
bergumam v berbicara, bergemam, berke- 
mam, komat-kamit, mengemu 

gumpal n bongkah, bungkal, gubal, kepal, 
ketul, kimpal, pukal, 


gulir * gundah 177 


menggumpal v membeku, mengental, 
menggumpalkan v memukal, 
penggumpalan n aglutinasi, 
gumpalan n bongkahan, 
segumpal num sebongkah, sepukal 
gumuk n bukit pasir, gundukan pasir 
‘guna n fungsi, manfaat, peranan, 
menggunakan v memakai, memanfaatkan, 
membonceng, memerlukan, menghabiskan, 
menyedot, mengonsumsi, nunggangi; 
pengguna n konsumen, pemakai, 
ant produsen 
penggunaan n aplikasi, eksploitasi, pe- 
laksanaan, pemakaian, pemanfaatan, pen- 
dayagunaan, penerapan, 
berguna a berarti, berfaedah, berfungsi, 
berjasa, berkhasiat, bermanfaat, bermakna, 
berperan, menguntungkan 
kegunaan n arti, faedah, kemaslahatan, ke- 
pentingan, keuntungan, khasiat, makna, 
manfaat, nilai, profit, relevansi, utilitas 
?guna p bagi, buat, demi, untuk 
'guna, guna-guna n gendam, jampi-jampi, 
jimat, mantera, pekasih, pelet, pengasih, 
penggering, perindu, pesona, pukau, 
restu, sebeh (cak) sihir; 
mengguna-guna v memelet, memesona- 
kan, menggendam, menyihir, merestui 
guncang a gegar, goyah, goyang, merewang; 
mengguncangkan 1 v menggebrak, meng- 
gedor, menggempakan, menggetarkan, 
menggoyangkan, menghinggut; 2 ki meng- 
gegerkan, menggemparkan, menghe- 
bohkan; 
guncangan n 1 gejolak, gerakan, getaran; 
gempa bumi, lindu, lini, linu; 2 tekanan ji- 
wa, tekanan mental, trauma; 
terguncang v 1 bergerak, bergoyang, 
menggayuk, terbuncang; 2 ki syok, ter- 
pukul; 
berguncang v 1 bergegar, bergerak, ber- 
gejolak, bergoyang, berkocak, terbuncang- 
buncang; 2 ki buncah, gelisah; 
gundah a benguk, duka, galabah, gobar 
hati, kusut muka, lara, masygul, muram, 
murung, pilu, prihatin, samak, sedih, 
sedu, sungkawa, susah hati; 
ant riang 
menggundahkan v memasygulkan, meme- 
dihkan, memilukan, memprihatinkan, me- 


178 gundik * gurun 


ngenaskan, mengharukan, mengibakan, 
menyayukan, menyedihkan, menyentuh 
hati, merawankan, merayukan, tragis; 
kegundahan n kedukaan, kegetiran, ke- 
gundahan, kemasygulan, kepahitan, kepilu- 
an, keprihatinan, kesedihan, melankoli 
gundik n ayut-ayutan, bini gelap (cak), 
candik, gendak, gula-gula, istri gelap, istri 
piaraan, istri simpanan, munci, nyai, selir, 
ulam-ulam; 

bergundik v bergendak, bermukah, berselir 
gundu n guli, jaka, kelereng, kelici, keneker 
gunduk n longgok, onggok, tambun, tonggok, 
gundukan n buncak, bukit kecil, busut, 
lambak, longgokan, onggokan, pundung, 
pusu, tambunan, tandingan, timbunan, 
tumpukan 

gundula botak, bulus, calang, lokos, merang- 
gas, meranting, plontos, reges, sulah, 

ant lebat 

menggunduli v 1 membabati, membotaki, 
mencukur habis, menebangi, 2 ki me- 
ngalahkan, 

ant 1 menanami 

penggundulan n pembabatan, pemlontos- 
an, penebangan, 

ant penanaman 

gunjing n fitnah, gibah, hasut, umpat, 
menggunjing v memfitnah, mencaci, 
menghasut, mengumpat, 
menggunjingkan v menggosipkan, me- 
ributkan, membahas, membicarakan, 
membincangkan, mengomongkan, 
gunjingan n angin lalu, cerita burung, 
desas-desus, gosip, isu, kabar angin, kabar 
burung, rumor, stori (cak), tatah-tatah 
bergunjing v bergosip, meresik, merumpi 
gunting n kacip, kelati 

menggunting v 1 memangkas, mem- 
babat, memenggal, memotong, mencam- 
pung, menobak, 2 ki mencatut, mengambil, 
mengorup, mengutil, menilap, menipu, 
menyunat, 

guntingan n potongan, serpihan, 

guntur n balu, geledek, geluduk, guruh, pe- 
tir, petus, tagar 

mengguntur v menggemuruh, menggele- 
dek, menggelegar 

gunung n ancala, ardi, argo, bukit, dolok, 
giri, jabal; 


-- api vulkano; 
menggunung a bertimbun, bertumpuk, 
kumulatif, menjulang, menumpuk; 
pegunungan n gunung-gemunung, gu- 
nung-gunung, rangkaian gunung 

gurah, bergurah v berkemu, berkumur; 
menggurah v membersihkan, menguras, 
menimba 

gurat n baret, barut, coret, garit, gores, goret; 
menggurat v 1 membaret, mencoret, meng- 
garit, menggarut, menoreh, menuris; 2 ki 
melekat, membekas, mengendap; 
mengguratkan v menggaritkan, menggo- 
reskan, menorehkan; 
tergurat v terbeset, tergarit, tergores 

gurau n gurauan; 
mengguraukan v mempermainkan, mem- 
perolok-olok; 
gurauan n banyolan, canda, cumbu, jenaka, 
kelakar, lelucon, seloroh, senda-gurau 
bergurau v berbual, bercanda, bercengke- 
rama, bercumbuan, bergarah, berkelakar, 
bermain-main, berolok-olok, berseloroh 

gurdi n bor, incar, kenceng, penggerai, 
penggerek; 
menggurdi v mengebor, menggerek, me- 
ngincar, melubangi, membolongi 

guri a gudi 

gurih a eco (cak), enak, legit, lemak, lezat, 
mak-nyus (cak), nikmat, sedap 

gurinda a gerinda 

gurita n bebat bayi, geritan 

guru n dosen, instruktur, kiai, mentor, 
mualim, pamong, pelatih, pembimbing, 
pemelihara, pendidik, pengajar, pengasuh, 
tutor, ustaz, ustazah, widyaiswara; 
ant murid 
~ besar mahaguru, profesor 
menggurui v mengajari, menasihati; 
berguru v belajar, bersekolah, mencari 
ilmu, menimba ilmu, nyantri (cak); 
perguruan n madrasah, maktab, pondok, 
sekolah, seminari; 
~ tinggi akademi, institut, jamiah, maktab, 
sekolah tinggi, universitas 

guruh n balu, geledek, geluduk, guntur, pe- 
tir, petus, tagar; 
mengguruh v menggeledek, menggelu- 
duk, menggemuruh 

gurun n padang pasir, padang luas, tanah 
tandus 


gusar * guyur 179 


gusar a berang, dongkol, gemas, geregetan, 
geram, gondok, jengkel, kecil hati, keki, 
kesal, makan bawang, mangkel, marah, 
masygul, membawang, mengkal, me- 
nyangkak hati, menyolot, meraba, me- 
radang, merampang, murka, naik darah, 
naik pitam, palak, pegal hati, rongseng, 
salah hati, sebal, sewot, tersinggung; 


gusuran n buangan, campakan, pindahan 
gutik, menggutik v 1 mencecah, menggamit, 
menggetik, mengubit, menyentuh; 2 men- 
cecak, mencubit, mengetip, menggetil, 
menjentik 
guyon v bercanda, bergurau, berkelakar; 
guyonan n banyolan, canda, gurauan, kelakar 
'guyub a akur, bersatu hati, kompak, ragam, 


ant senang 

menggusari v memarahi, memberangi, 
mengomeli, 

kegusaran n keberangan, kemarahan, ke- 
tersinggungan, perangsang 

gusti n baginda, paduka 


rukun; 

keguyuban n kedamaian, kekompakan, 
kerukunan; 

ant keretakan 

paguyuban n asosiasi, ikatan, kekerabatan, 
komunitas, masyarakat, perkumpulan, 


gusur, menggusur v 1 memarginalkan, me- 
mindahkan, meminggirkan, mendesak, 
mengalihkan, menggeser, menyudutkan; 


persatuan 
'guyub n gaib 
guyur, mengguyur v membanjur, meng- 


2 membersihkan, membongkar, merata- 
kan; 

ant membangun 

tergusur v terbuang, tercampak, terdepak, 
tereliminasi, terkesampingkan, tersingkir, 
tersisih, tertendang, terusir; 


gebyur, mendirus, mengucuri, menyiram, 
membasahi, mengairi 
terguyur v terbanjur, tersiram 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


habibnbuahhati,kekasih,sa- 
yid, tuan 
habis 1 v amblas, berakhir, 
beres, berhenti, bersih, da- 
mas, finis, gentas, gugur, hi- 
lang, jatuh, khatam, kosong, lenyap, 
lesap, lewat, lindang, lingkap, ludes, luruh, 
melindap, punah, putus, rapi, rugi, selesai, 
siap, suntuk, tamam, tamat, tandas, tandus, 
tewas, timpas, tohor, tumpas, tuntas, usai: 2 v 
beres, impas, lunas, terbayar, 
ant1 bersisa 
- akal bingung, buntu, habis ikhtiar, 
hilang akal, putus asa, putus akal, 
— bulan akhir bulan, ujung bulan, 
- tahun akhir tahun, ujung tahun, 
menghabiskan v melenyapkan, mema- 
kan,membelanjakan,membersihkan,mem- 
binasakan, membuang, membubarkan, 
menamatkan, menandaskan,menggunduli, 
menghancurkan, mengikis, menguras, me- 
niadakan, menunaikan, menyelesaikan, 
merusakkan; 
ant menyisakan 
menghabisi v melenyapkan, membinasa- 
kan, membunuh, mengakhiri, menghi- 
langkan, menyita; 
penghabisan n akhir zaman, kesudahan, 
keputusan, ujung; 
habis-habisan adv mati-matian, melampaui 
batas, sungguh-sungguh; 
sehabis p pasca-, selepas, sesudah, setelah; 
sehabis-habisnya adv paling-paling, seba- 
nyak-banyaknya, sedapat mungkin, se- 
galanya, sejadi-jadinya, sekendak hati, se- 
kuasanya, sekuat-kuatnya, seluruhnya, 
sesudah-sudahnya, teramat sangat; 
kehabisan n kehilangan, kekeringan, keku- 
rangan, kesuntukan 
habitat n kediaman, lingkungan, persekitar- 
an, rumah, tempat tinggal, teritori 
habituasi n adaptasi, aklimatisasi, pembiasaan, 
penyesuaian 
hablur n balur, kinyang, kristal, silika 
had n batas, perenggan, sempadan, senggat, 
takat, tenggat, 
berhad vberbatas, berhingga, bersempadan, 
bersekat, bertaka; 
menghadkanvmematok,membatasi,mem- 
bataskan, menentukan; 


terhad v terbatas, terhingga, terpaku, terpa- 
tok, tertentu 


hadang, menghadang v membancang, mem- 


bantut, membendung, menahan, mencegat, 
menghalangi, menghambat, menyergap; 
penghadangan n pencegatan, penghalang- 
an, penghambatan, penyergapan, penyong- 
songan 


hadap 7 Larah, hala, jurusan, paran, tala, tepas, 


tuju; 2 depan, hadapan, haluan, muka; 
menghadap v berkunjung, bertentang, 
menangkil, menemui, menengok, meng- 
arah, menghala, menjelang; 

menghadapi v 1 berjumpa, bertemu, mela- 
wan, memaksudkan, membangkang, mem- 
bantah,menagak,menahan,menempuh, me- 
nemui, menentang, mengalami, meng- 
hadang, menjelang, menjumpai, menuju, 
menyambut, menyongsong; 2 menagak, 
menampung, menangkis, menantang, 
menempuh, menjelang, menyambut, me- 
nyongsong, merencah; 3 bertanding, me- 
lawan, melayani, mengembari; 
menghadapkanv1menentangkan, menge- 
mukakan, mengarahkan, menghadirkan; 
2 memperlawankan, mempertandingkan; 
penghadap-hadapan n pengutuhan, per- 
tentangan, polarisasi; 

hadapan n ambang, dekat, depan, hadirat, 
muka, pada; 

terhadap p berkenaan, tentang, mengenai, 
atas, kepada, lawan, akan; 

berhadapan v beradu kening, berdekatan, 
berseberangan, bersemuka, bersua, ber- 
tandang, bertanding, bertemu muka, berten- 
tangan, melawan; 

memperhadapkan v memperlagakan, 
mempertandingkan, mempertarungkan, 
mempertemukan,mempertentangkan, me- 
ngonfrontasikan 


hadiah n amplop (ki), angpau, anugerah, 


baksis, bingkisan, bonus, cendera mata, 
derma, donasi, ganjaran, hibah, imbalan, 
kado, kenang-kenangan, komisi, parsel, 
pemberian, penghargaan, persembahan, 
persen, sagu hati, suvenir, tanda mata, tip, 
uang lelah, uang rokok, upah; 
menghadiahi v memberi, memerseni, 
menganugerahi, mengganjari, meng- 
upahi, menyalini; 


menghadiahkan v meletakkan, membe- 
rikan, membingkiskan, mempersalinkan, 
mendermakan, menganugerahkan, meng- 
ganjar, menghibahkan, mengimbali, me- 
ngurniakan 

hadir v 1 ada, datang, masuk, muncul, 
sedia, siap, tampil, tampak; 2 tecermin, 
tergambar, terlihat, terlukis, terpantul; 

ant absen 

menghadiri v mendatangi, mengikuti (ce- 
ramah), mengunjungi, menyertai (sidang); 
menghadirkan v membawa, memper- 
kenalkan, menampilkan, mendatangkan, 
mengadakan, mengajukan, menghadap- 
kan, mengumpulkan, menyediakan, me- 
nyertakan, menyiapkan, 

kehadiran n eksistensi, keberadaan, keda- 
tangan, keikhlasan, kerelaan, kesanggupan, 
kesediaan; 

ant kemangkiran 

hadirat n aribaan, hadapan, penghadapan, 
pangkuan 

hadirin n peserta, pengunjung, pengikut, 
tamu, tetamu 

hadis n perkataan nabi, perbuatan nabi 
(Nabi Muhammad), sabda, titah 

hafal v ingat, lancar (ucapan), 

menghafal, menghafalkan v memahfuz- 
kan, menghafaz, mengingat, 

hafalan n mahfuz, bacaan 

haid n bercemar kain, bocor (cak), datang bu- 
lan, datang kotor, kedatangan tamu, meli- 
hat bulan, membawa adat, membawa 
bulan, membawa cemar, mendapat bulan, 
mendapat kain camar, mendapat kain kotor, 
mens, menstruasi, merah (cak), sakit bulan 
hajarv gasak, gebuk, hantam, jotos, libas, labrak, 
pukul, tabok, tebak, tinju, tonjok, tumbuk; 
menghajar v melabrak, melunyah, me- 
mangkung, membonggol, memukul, me- 
nangani, mendangkung, menggasak, 
menggebuk, menggocoh, menghantam, 
melibas, meninju, menjotos, menonjok, 
menumbuk, menyakal, menyentakkan, 
merangket, merangsang 

hajat n 1 desakan, dorongan, kebutuhan, 
kehendak, keinginan, kemauan, kepenting- 
an, keperluan, maksud, niat, rencana, tujuan; 
2 air besar, berak, cirit, feses, tahi, geladir, 
kotoran, tinja; 


hadir * *halaman 181 


menghajatkan v memaksudkan, mem- 
butuhkan, memerlukan, mengharapkan, 
menginginkan; 
hajatan n acara, kenduri, perhelatan, pesta, 
resepsi, selamatan, walimah; 
berhajat v bercadang, bercita-cita, ber- 
harap, berharap, berkehendak, berkeingin- 
an, berkemauan, bermaksud, berniat, ber- 
tujuan, membutuhkan, memerlukan, 
menghendaki 

Ihak a 1 benar, lurus, sah, sahih, sidik, 
tahkik; 2 kebebasan, kedaulatan, keistime- 
waan, kekuasaan, kelayakan, kewenangan, 
kewibawaan, prerogatif; 3 milik, kepunyaan; 
ant kewajiban; 
-- cipta hak paten, oktroi; 


- paten hak cipta; 
menghaki v mengabuk, mengakui, 
menguasai, 


berhak berkuasa, berwenang, mempunyai 
hak: 

"hak n sol sepatu, tungkak sepatu 

hakikat n akar, asas, dasar, esensi, induk (ki), 
inti, kehakikian, kenyataan, pokok, prinsip 

hakiki a asasi, esensial, mendasar, penting, 
prinsipil, vital, utama 

hakim n juri, kadi, ketua pengadilan, ketua 
sidang, magistrat, pengadil, refere (cak), 
wasit, 
menghakimi v 1 memeriksa, mempertim- 
bangkan, memutuskan, mengadili, 2 menge- 
cam, mengkritik, mengomentari, menilai, 
kehakiman n peradilan, yustisi 

hal n 1 keadaan, kejadian, peristiwa, situasi, 
2 masalah, perkara, soal, urusan: 3 bab, 
ihwal, kondisi, mengenai, peri, perihal, tentang; 
-- ihwal seluk beluk: 
berhal v berurusan, berhalangan, bermasalah 

halal a dibenarkan, dibolehkan, diizinkan, 
diperkenankan, formal, legal, resmi, sah, 
ant haram 
menghalalkanvmelegalkan, melegitimasikan, 
membenarkan,membolehkan,memperkenan- 
kan, menerima, mengakui, mengesahkan, 
menghapuskan, merelakan; 
ant mengharamkan 

"halaman n jerambah, laman, pekarangan, 
pelataran, peron, taman 

"halaman n kaca, lembaran, muka (surat), 
pagina 


182 halang * hambat 


halang, menghalang v melintang, mema- 
lang, mengekang, menghambat, menye- 
kat, merintang; 
menghalangi v 1 melintangi, memalangi, 
membantut, membendung, menahan, me- 
nambak, menanggang, mencegah, merin- 
tangi; 2 melarang, mematahkan, mem- 
blokir, memintasi, memutus, mencegah, 
menegah, mengandaskan, menghalangi, 
menghambat, menjegal, menyabot, me- 
nyakatkan, menyangkak, menyekat, 
menyendat, menutupi, meredam; 
penghalang n barikade, batas, partisi, 
penahan, penarung, penggalang, peng- 
hambat, penyakat, penyekat, perintang, 
sawar, tempan, 
halangan n aral, batu penarung, batu san- 
dungan, galangan, gandal, gangguan, gan- 
jalan, hambatan, inhibisi, kendala, 
larangan, lintangan, pembatasan, prohibi- 
si, restriksi, rintangan, sangkutan, sekat, 
tahanan, 
terhalang 1 v terbancut, terbebang, terben- 
dung, terbentur, tergalang, terhambat, ter- 
henti, terlintang, tersangkut, tersekat, ter- 
sumbat, tersuntuk, tertahan, tertangguh, 
tertumbuk, tertutup: 2 a bencat, gencat, 
macet, mampat, pampat, 
berhalangan v absen, berurusan, berhal, 
bermasalah: 
berpenghalang v berdinding, bersekat, 
bertabir, bertirai 

halau, menghalau v ligan, membubarkan, 
membuyarkan, mencerai-beraikan, meng- 
enyahkan, menggelandang, mengusir, me- 
nolak, menggiring, 
penghalau n penggiring, pengusir 
penghalauan n penggelendangan, penggi- 
ringan, pengusiran, 

halimunan n batin, gaib, halus, siluman 

halte n naungan, perhentian, pos, stasiun, ter- 
minal 

halter n barbel, roda lori 

haluann1labah,arah,hadapan,jurusan,tujuan, 
2 depan, muka, 3 adicita, ajaran, aliran, cita- 
cita, fikrah, filsafat, ideologi, maksud, pa- 
ham, pedoman, pemikiran, 
ant 2 buritan 
menghaluankan v mengarahkan, mencita- 
citakan, menujukan; 


berhaluan v beraliran, berideologi, ber- 
pegangan, berpedoman, berpikiran; 
sehaluan n satu bahasa, searah, seia sekata, 
sejalan, sependapat, sepikiran, seideologi, 
sealiran 


halus a 1 kecil, lembut, lumat, renik, subtil; 


2 elok, (kulit) gebu, lampas, lembut, licin, 
mulus, rapi; 3 baik, baradab, gemulai, halim, 
lemah-lembut, lemas, pelan, sopan, sen- 
sitif; ; 

ant 1 kasar 

menghalusi v memeriksa, memerinci, 
mendalami, meneliti, menginvestigasi, 
mengkaji, mengusut, menyelidiki, me- 
nyiasat, menyigi, menyurvei; 
menghaluskan v 1 mengecilkan; 2 me- 
lembutkan, melunakkan, melumatkan, 
membubuk, menggerus, menggiling, 
menghancurkan, menumbuk; 3 melicinkan, 
memuluskan, mencanai, menggilapkan, me- 
nyelip, meratakan, meraut; 

memperhalus v membarui, membedaki, 
membenahi,membesut,memoles,memper- 
baiki, mendandani; 

kehalusan n 1 kegebuan, kelembutan, 
kelicinan, kerapian; 2 keadaban, kebaikan, 
keelokan, kesopanan, kesantunan, keter- 
tiban; 3 kebagusan, kecermatan, kesem- 
purnaan, ketelitian 

ant 1 kekasaran 


halusinasi n bayang-bayang, fatamorgana 
hama n (benih) penyakit, kuman 
hamba pron 1 abdi, aku, ane (cak), awak, 


bayu, beta, debu, ego, kami, kula, pacal, 
patik, pecacal, sahaya, sanda, saya, titiang; 
2 babu, batur, bawahan, bedinde, bili- 
bili, budak, bujang, dapa, hulur, jongos, 
kawula, khadam, pelayan, pembantu, 
pengikut, penjawat, pesuruh, pra- 
muwisma, sahaya, saksi; 

ant 1 kamu 

menghamba v bertuankan, mengabdi; 
menghambakan v mengabdikan, mem- 
baktikan; 

perhambaan n1 perabdian, perbudakan; 
2 pengabdian, penyerahan diri; 
memperhambakan v menghambakan 


hambar a adem, basi, boyak, cahang, campah, 


cemplang, dingin, tawar 


hambat, menghambat v memasung, me- 


mayahkan, membancang, membantut, 
membendalkan, membendung, memingit, 
menahan, menambak, menanggang, me- 
ngambang, mengekang, mengerem, meng- 
galangi, menghalang, menyakatkan, me- 
nyekat, menyendat, menyeratkan, me- 
redam, merentangi, merintangi, 
penghambat n barikade, penarung, peng- 
halang, perintang, penyekat, penggalang; 
penghambatan n isolasi, penahanan, peng- 
galangan, penghalangan, penyekatan, pe- 
rintangan, 

hambatan n aral, batu ganjalan, batu san- 
dungan, galangan, gangguan, ganjalan, 
halangan, inhibisi, kekangan, kendala, 
larangan, obstruksi, pembatasan, restriksi, 
rintangan, sekatan, tahanan, 

terhambat 1 a bencat, gencat, macet, man- 
dek, merandek, pampat; 2 terbantut, 
terbebang, terbendung, terbentur, terga- 
lang, terhalang, terhenti, terkekang, ter- 
sangkut, tersekang, tersekat, tersendat, 
terserat, tersumbat, tersuntuk, tertahan, 
tertangguh, tertumbuk, 

ant lancar 

hambur, menghambur v memencar, menye- 
bar, menyerak; 

menghamburi v menaburi, menebari; 
menghamburkan 1 menaburkan, mene- 
barkan, mengawurkan, menyerakkan, 
menyebarkan; 2 ki memboroskan, mem- 
buang-buang; 

penghamburan n penaburan, penebaran, 
penyebaran, penyerakan; 

hamburan n sebaran, serakan, taburan, te- 
baran; 

terhambur v terbebat, terpencar, terserak, 
terselerak, tersiar, tertabur, tertebar; 
berhamburan v 1 berantakan, bubar, 
buyar; 2 berceceran, bercerai-berai, 
berkenjah-kenjah, berlompatan, berlam- 
par, berperai-perai, bertaburan, bertebar- 
an, bertemperasan, berserakan, betaburan, 
beterbangan, beterjunan, melayang-la- 
yang, membebar, pontang-panting, porak- 
poranda, tergelebar; 3 berambai-ambai, 
bercucuran, berderai-derai, berkopoh- 
kapah, bertitis-titis 

hamil v berbadan dua, besar perut, berisi, ber- 
tian, bunting, duduk perut, membawa 


hambur * hampir 183 


berat, mengandung; 

menghamili v membuntingi, membuahi; 
penghamilan n inseminasi, pembenihan, 
pembuahan 


hampa a 1 angin, gabuk, kelompong, 


kosong, lompong, mandul, nihil, sia-sia, 
2 ki hambar, kecut, kosong, sepi, sumbing, 
sunyi, tawar, 

menghampakan v1 mengosongkan, 2 me- 
matahkan, memengkalkan, mengecewa- 
kan, mengesalkan, menggagalkan, meng- 
gondokkan, menghampakan, menjengkel- 
kan, menyebalkan, menyia-nyiakan, 
kehampaan n 1 kekecewaan, kekosongan, 
kenihilan; 2 kebebalan, kedagalan, kego- 
blokan, kebodohan, kedunguan, ketololan, 
putusan, sia-siaan; 3 ki kesepian 


hampar, menghampar v membentang, ter- 


bentang, terentang, tergelar, tergelar, terkem- 
bang, terpampang, terpapar, terpentang; 
menghampari v meliputi, membentangi, 
menutupi; 

menghamparkan v1 melebarkan,memam- 
pangkan, membabarkan, membeberkan, 
membentangkan, mengembangkan, meng- 
gelar, 2 ki memaparkan, memerincikan, 
menerangkan, mengagak-agihkan, meng- 
hujahkan, menguraikan, menjelaskan, 
menyatakan, 

hamparan n 1 beberan, bentangan, papar- 
an, perincian, rincian, ulasan, uraian, 2 alas, 
ambal, babut, karpet, lapik, permadani, 
tikar, 

terhampar v terbabar, terbeber, terbentang, 
terbuka luas, tergelar, terkembang, terlanjau, 
terpapar, terurai 


hampir 1 adv nyaris, 2 a dekat, 


menghampirivmerapati,mendampili, men- 
dampingi, mendatangi, mendekati, me- 
nyamperi, 

ant menjauhi 

menghampirkan v mendampilkan, men- 
dampingkan, mendekatkan, menjajarkan, 
menyandingkan, merapatkan, merendeng- 
kan; 

penghampiran n ancangan, pendekatan, 
perencanaan, 

hampiran n dampingan, dekatan, 
hampir-hampir adv cemas-cemas, dekat- 
dekat, nyaris-nyaris, sedikit lagi, 


184 hancur * hantar 


berhampiran v berapit, berdampingan, 
berdekatan, berdempetan, berendeng, ber- 
gencetan, beriringan, bersampingan, ber- 
sandingan, bersebelahan; 
ant berjauhan 
kehampiran n kedekatan, kerapatan 
hancur a 1 ancai, beredak, berkecai, berse- 
pai, cair, cerai-berai, hancai, koyak- 
koyak,kucar-kacir, larut, lebur, luluh, 
lumat, pecah, relai, remuk, 2 ambruk, be- 
dah, binasa, bobol, cerna, jahanam, 
musnah, rampak, roboh, runtuh, rusak, 3 
ki bangkrut, boyak, gulung tikar, pailit, 
ant utuh 
menghancurkan v melapukkan, melebuk, 
melenyapkan, meleraikan, melumatkan, 
memusnahkan, mengacaukan, mengancai- 
kan, mengganyang, menggempur, meng- 
habiskan, mengisarkan, menumbangkan, 
merobohkan, meruntuhkan, merusakkan; 
penghancur n pelarut, pelebur, pembas- 
mi, pembinasa, pemecah, pemusnah, 
perusak, 
penghancuran n destruksi, pecahan, pe- 
larutan, peleburan, pelenyapan, pembajak- 
an, pemusnahan, peruntuhan, perusakan, 
vandalisme, 
hancuran n luluhan, pecahan, remukan, 
kehancuran n kebangkrutan, kebinasaan, 
kebobrokan, keboyakan, kejatuhan, ke- 
musnahan, keruntuhan, kerusakan, kesediaan 
handai n geng, kawan, kenalan, kroni, kolega, 
konco, rekan, sahabat, sekutu, taulan, teman 
handuk n tuala 
hangat a 1 panas kuku, pesam, suam, suam- 
suam kuku; 2 akrab, bersahabat, 
dekat, erat, familiar (cak), intim, karib, 
kekeluargaan, lembut, manis, mendalam, 
menyenangkan, mesra, ramah, simpatik, 
sosial, 3 aktual, baru, mutakhir, segar, 
terakhir, 4 berapi-api, berkobar-kobar, 
genting, hebat, meruncing, sengit, tegang, 
ant sejuk 
menghangat v menegang, menyengit, me- 
runcing, 
menghangatkan v 1 memanaskan, 
menyangai,2memeriahkan,menggembira- 
kan, menghebatkan, menyeronokkan, me- 
nyemarakkan, meriuhkan; 3 memarak- 
kan, menegangkan, menggentingkan, 


kehangatannlafeksi,keintiman,perhatian, 
2 kedamaian, ketenangan, ketenteraman, 
kenyamanan, 3 kegentingan, keruncingan, 
kesengitan, ketegangan, 4 kegembiraan, ke- 
meriahan, keriuhan, keseronokan 

hangit a angit, hangus, sangit, 
menghangitkanvmenghanguskan,menya- 
ngitkan, 
kehangitan n kehangusan, kesangitan 

hangus a cengkut, gosong, terbakar, tutung; 
menghanguskan v melembai, memang- 
gang, membakar, menggosongkan, me- 
nyelar, menyiar 

hanjuang n juang-juang, lenjuang 

hantam v libas, pukul, tinju, tonjok, 
-- kromo main tubruk, membabi buta, 
menceracam, mengacak, mengawang, 
mengawur, menyerampang, merambang, 
merampus, merawang, merodok, sem- 
barangan, serabutan, 
menghantamv1melunyah,memangkung, 
membonggol, memukul, menabok, mena- 
ngani, mendangkung, menggasak, meng- 
gebuk, menghajar, meninju, menjotos, 
menonjok, menoyor, menumbuk, menyen- 
takkan, menyontok, merangket, meremas 
bibir (ki): 2 melabrak, menggempur, meng- 
genjot, menyerang, menyikat, merangsang, 
3 melanda, melanggar, menerjang, mener- 
pa, menyambar, menyapu, menyerang, me- 
rampak, 
menghantamkan v membentrokkan, mem- 
benturkan, menabrakkan, menarungkan, 
meninjukan, menubrukkan, menumbuk- 
kan; 
hantaman n gempuran, hajaran, jotosan, 
pukulan, sambaran, serangan, tabokan 
(cak), tamparan, tonjokan 
berhantam v adu jotos, beradu buku ta- 
ngan, berantam, bercakak, berjotos, ber- 
kelahi, berlinyak, berpupuh, bertinju, ber- 
tumbuk, jotos-jotosan; 

hantar, menghantarkan v membaringkan, 
menggeletakkan,menggolekkan,menidur- 
kan, merebahkan, 
terhantar v1 terbaring, terbujur, tergeletak, 
tergelimpang, tergelintang, tergolek, ter- 
jelapak, terjila, terkampai, terkapar, ter- 
sempalai; 2 terbiar, telantar, terabai, ter- 
bengkalai, terdampar, terhampar, terje- 


rahak, terlalaikan, terlupakan, tersia- 
siakan; 

ant 2 terpelihara 

berhantaran v bergeletakan, bergelim- 
pangan, berhamburan, bertebaran, bertabur- 
an, berserakan 

hantu n balung, begu, belis, cengkedi, da- 
nyang, datuk, dedemit, demon, gedembai, 
iblis, ifrit, jembalang, jin, kemamang, 
langsuir, lelembut, makhluk halus, mam- 
bang, memedi, momok, orang bunian, 
orang halus, pejajaran, pelesit, penang- 
galan, penjaga, penunggu, puaka, roh 
jahat, serindai, setan, siluman, sundal 
bolong, tuyul, 
menghantuivmembayang-bayangi, meng- 
acau, mengganggu, mengusik, menakuti- 
nakuti; 

berhantu v 1 berpuaka, berpenunggu, ber- 
penjaga; 2 menakutkan, mengerikan, me- 
nyeramkan 

hanya adv 1 belaka, cuma, doang (cak), sa- 
haja, saja, sekadar; 2 semata-mata, tetapi, 
namun 

hanyut v 1 berlarat-larat, larut, mengempar, 
menjauh, tercampak, terdampar, terhem- 
pas, terpasah, terpusing-pusing; 2 ki am- 
blas, bablas, habis, hilang, lelap, lenyap, 
lucut, ludes, menguap, musnah, penyap, 
pupus, sirna, terbang; 3 berangan-angan, 
melamun, syok;; 

menghanyutkan v 1 melabuhkan, me- 
larungkan, membabas, membandarkan, m 
endamparkan,mengalirkan, mengapung- 
apungkan, menggelontorkan, meng- 
ombang-ambingkan, menyalurkan; 2 me- 
lekakan, melenakkan, melengahkan, mem- 
bius, membuai, mengasyikkan, meng- 
khayalkan, meninabobokan; 

berhanyutan v 1 terapung-apung, 
terbabas, terkolek-kolek, terombang- 
ambing; 2 berkelana, bermusafir, ber- 
tualang, melabang, melanglang buana, me- 
limbang, mengembara, menggelandang, 
menjelajah, merantau, merapah, mero- 
dong;3berlarut-larut, berpanjang-panjang, 
bertele-tele 

hapus v hilang, lelap, lenyap, lesap, lipur, 
luput, musnah; 

hapus, menghapus v mengesat, mengusap, 
menyapu, menyasap, menyeka; 


hantu * harap 185 


menghapuskan v 1 melenyapkan, mele- 
sapkan, melelapkan, membuang, mem- 
bubarkan, mengeliminasi, menghi- 
langkan, meniadakan, melupakan, me- 
luputkan, memusnahkan, menghabisi, 
menghapuskan, menebus; membatalkan, 
mementahkan, mencabut, mencoret, me- 
negasikan, mengabolisikan, menganulir, 
menggugurkan, menghalalkan,merelakan; 
2 membersihkan, memburas, menyapu, 
menyetip; 

penghapus n setip, tipeks (cak); 
penghapusan n eliminasi, pembasmian, 
pembersihan, pemansuhan, pembatalan, 
pencabutan, penghilangan; 

terhapus v batal, mansuh 


haram a 1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, 


sumbang, tabu, terlarang; 2 mulia, suci; 
ant 1 halal 

mengharamkan v melarang, memantang, 
mencegah, menegah, menolak, 

ant menghalalkan 

pengharaman pencegahan, pelarangan, pe- 
negahan, 

ant penghalalan 


harap v minta, mohon, 


harap-harap cemas a bimbang, cemas, 
khawatir, nyanyang, selempang, 

berharap v 1 berambisi, bercita-cita, ber- 
hasrat, berhajat, berniat, berkehendak, ber- 
keinginan, kepingin (cak): 2 meminta, me- 
mohon, 

mengharapkan v 1 memalarkan, memimpi- 
kan, menantikan, mencita-citakan, meng- 
angankan, mengasakan, menghajatkan, 
menginginkan, mengkhayalkan, merindu- 
kan; 2 bersandar pada, mencagarkan, meng- 
gantungkan, 3 menduga, mengagak, mera- 
sakan; 

harapan n 1 ambisi, angan-angan, asa, 
cita-cita, hajat, hasrat, impian, intensi, ke- 
inginan, maksud, pamrih, suara, tuju- 
an, 2 andalan, tulang punggung, tumpuan, 
3 angin, celah, jalan, kesempatan, peluang, 
prospek, 

terharap-harap v terasa-asa, terbuai-buai, 
terbayang-bayang, tercita-cita, terimpi-impi, 
ternanti-nanti 

berpengharapan a optimistis, percaya (di- 
ri), yakin 


186 hardik * harus 


hardik n bentak, damprat, pekik, redik, teng- 
king; 
menghardik v melabrak, memaki, mema- 
rahi, membelungsing, membentak, meme- 
kik, memengking, mencaci, mencerca, 
mencura, mendamprat, menengking, me- 
ngata-ngatai, mengumpat, menjerkah, me- 
nyegak, menyemprot (ki), menyenggak, 
menyentak, menyergah, merampus, meredik; 
hardikan n bentakan, dampratan, makian, 
semprotan (ki), sentakan, umpatan 

harfiah a literal, verbatim, lurus 

harga n 1 kadar, kualitas, mutu, nilai, payu, 
taksiran; 2 derajat, harkat, kehormatan, 
martabat, pangkat; 3 arti, faedah, guna, 
makna, manfaat, maslahat, kepentingan, 
keperluan; 
menghargai v 1 menaksir, menilai; 2 me- 
mandang, memperhitungkan, mengadabi, 
menghormati, menyegani; 3 memuji, meng- 
alem, menyanjung, memuliakan, menjunjung; 
berharga v 1 bernilai, mustahak penting; 
2 berarti, berfaedah, berguna, bermakna, 
bermanfaat, bermaslahat 

hari n 1 musim, yaum; 2 keadaan, 
-- kiamat hari hisab, hari kemudian, hari 
penghabisan, yaumulakhir; 
harian n koran, surat kabar 

harimau n gembong, macan, maung, pak 
belang (cak); 
- belang gembong, harimau tunggal, macan 
loreng, 
- kumbang harimau peturun; 
- loreng macan loreng 

haring n jebakan, jerat, perangkap 

harkat n 1 derajat, harga diri, kadar, kualitas, 
martabat, mutu, nilai, pangkat, taraf, 
2 daya, gerakan, kekuatan, tenaga 

harmoni n keseimbangan, kepaduan, kese- 
larasan, kesesuaian, keteraturan, ketertib- 
an, simetri 
ant disharmoni 

harmonis a 1 berpatutan, cocok, koheren, 
rampak, sebahu, seia, seimbang, selaras, 
sepadan, sepasang, seragam, serasi, sesuai, 
setem, simetris, sinkron, teratur, terpadu, 
2 ki akur, lengket, mesra, rukun, 
ant1 disharmonis 
mengharmoniskanvmemadankan,mema- 
du, menyelaraskan, menyerasikan, menye- 
suaikan, menyinkronkan; 


pengharmonisan n harmonisasi, kesepa- 
danan, koordinasi, penyelarasan, penyera- 
sian, rekonsiliasi, sinkronisasi 
keharmonisan 1 1 harmoni, keselarasan, 
keserasian, keteraturan 2 ki keakuran, keha- 
ngatan, kemesraan 


harmonisasi 1 kesepadanan, pengharmonis- 


an, penyelarasan, penyerasian, sinkronisasi 


harmonium n orgel 
harta n arta, aset, banda, kekayaan, keme- 


wahan, mal, pusaka, substansi, uang; 
berharta v berada, berpunya, beruang, ber- 
tanah, gana, kaya, mewah, sugih 


hartawan n jutawan, konglomerat (cak), mili- 


uner, pengusaha 


tharu a iba, kasihan, sedih, tersentuh, trenyuh; 


mengharukan v memasygulkan, meme- 
dihkan, memerihkan, memilukan, mem- 
prihatinkan, mengenaskan, menggundah- 
kan, mengibakan, menyayat hati, menye- 
dihkan, menyentuh, merawankan, patetis, 
tragis 


?haru v campur, kacau, karau, onar, rusuh, 


mengharu v meneror, mengacau, meresah- 
kan, merusuhkan, mengharubirukan 


haru biru n amuk, huru-hara, kalibut, kega- 


duhan, kehebohan, kekacauan, keonaran, 
keributan, kerusuhan, prahara, 

mengharu biru v memorak-porandakan, 
meneror, mengacau, mengacaubalaukan, 
menggaduhkan, menggegerkan, menggem- 
parkan, menghebohkan, meributkan, me- 
rusuhkan 


harum 4 1 enak, raksi, resi, sedap, semerbak, 


wangi, 2 ki masyhur, populer, terkenal, ter- 
puji, 

ant busuk 

mengharum v meraksi, mewangi; 
mengharumkan v 1 menyerbakkan, me- 
nyemerbakkan, meraksi, mewangikan, 2 ki 
memegahkan, mengangkat, memopuler- 
kan, menaikkan; 

ant 1 membusukkan 

pengharum n raksi, wewangian, 
keharuman n 1 keenakan, kenyamanan, 
kesedapan, kewangian: 2 kemasyhuran, 
kepopuleran 


harus adv kudu, layak, mesti, pantas, patut, 


perlu, wajar, wajib, 
mengharuskan v memaksa, meminta, me- 


netapkan, menggariskan, mengikat, men- 
syaratkan, menuntut, mewajibkan; 
keharusan n kemestian, kepatutan, kewajar- 
an, kewajiban, prasyarat; 
seharusnya adv sebaiknya, seboleh-boleh- 
nya, selayaknya, semestinya, sepatutnya, 
sewajarnya, seyogianya 

hasil n buatan, produk, rakitan, 
menghasilkan v1 memanifestasikan, men- 
ciptakan, mengejawantahkan, mewujud- 
kan; 2 membangun, membentuk, mem- 
bikin, membuat, memproduksi, 3 melahir- 
kan, membuahkan, mencetuskan, men- 
datangkan, menerbitkan, menelurkan, 
mengakibatkan, menimbulkan, menyebab- 
kan, mereproduksi, 
penghasil n karyawan, pembina, pembuat, 
pencetus, pencipta, pengilang, pereka, pro- 
dusen, produser, 
penghasilan n 1 pembuahan, penciptaan, 
perakitan, pewujudan, produksi, 2 bayar- 
an, gaji, honorarium, imbalan, nafkah, 
pendapatan, penerimaan, perolehan, upah, 
berhasil 1 v berjaya, berbuah, berbunga, 
bertelur, jadi, lulus, makbul, menang, ter- 
capai, 2a menang, sukses 
ant 1 gagal 
keberhasilan n kejayaan, kemakbulan, ke- 
menangan, kesuksesan 
ant kegagalan 

hasrat n ambisi, angan-angan, animo, aspi- 
rasi, cita-cita, dorongan, gairah, harapan, 
idaman, iktikad, impian, ingatan, kehen- 
dak, keinginan, maksud, nafsu, niat, ren- 
cana, selera: 
berhasrat v beragan, berambisi, berangan- 
angan, beraspirasi, berazam, bercita-cita, 
berencana, bergairah, berharap, beriktikad, 
berkehendak, berkeinginan, bermaksud, 
berminat, bernafsu, berniat, berselera, ber- 
semangat, mengajun, terdorong, 

hasta n lengan bawah, 
- karya pekerjaan tangan, prakarya 

hasut, menghasut v 1 memanas-manasi, me- 
mancing, memengaruhi, memprovokasi, 
mengadu domba, mengajak, menggelitik, 
mengilik-ngilik, meniup-niup, menusuk- 
nusuk; 2 menggalakkan, menggarangkan, 
menyirapkan, meradangkan; 
penghasut n agitator, batu api, kacang miang, 
pemfitnah, pengumpat, provokator; 


hasil * hebat 187 


hasutan n agitasi, gelitik, kilik-kilik, pan- 
cingan, provokasi; 
terhasut v jatuh (ki), tergoda, termakan 
(ki), terpengaruh, terpancing 

Ihati n 1 lever, jantung; 2 afeksi, batin, emo- 
si, fuad, jiwa, kalbu, lubuk, nurani, perasa- 
an, roh, sanubari, sentimen: 
sehati n sebahu, sebau, sebulu, sehalu- 
an,seia sekata, sejalan, sepaham, sepakat, 
sependirian, sepikiran, seragam 

?hati, hati-hati 1 adv awas, cermat, ingat-ingat, 
perdata, prayitna, telaten, teliti, waspada, 2 a 
ketat, selektif: 
berhati-hati v beringat-ingat, berwaspada, 
berawas-awas, berjaga, 
perhati, memperhatikan v 1 melihat, 
memandang, membelek, memindai, me- 
monitor, menatap, mencerap, mengamati, 
mengawasi, menengok, menilik, meng- 
ikuti, menyimak, menyoroti, 2 membena- 
kan, membilang, memedulikan, memu- 
singkan, menanggapi, menaruh menetapi, 
mengacuhkan, menggubris, menghirau- 
kan, mengindahkan, 
perhatian n atensi, afeksi, animo, kepedu- 
lian, ketertarikan, minat, pengindahan, 
berperhatian v berminat 

haus n 1 dahaga, 2 v mendambakan, merin- 
dukan: 
kehausan n 1 kedahagaan, kekeringan, 
ketohoran; 2 kehendak, keinginan, kemau- 
an, kerinduan, harapan 

hawa nafsu n antusiasme, api, dorongan, gai- 
rah, gelora, jiwa, nafsu, roh, semangat, spi- 
rit, vitalitas 

hayat n hidup, jiwa, kehidupan, nyawa, raga, 
menghayati v mendalami, menikmati, men- 
jiwai, menyelami, meresapi, 
penghayatan n pendalaman, penjiwaan, 
peresapan 

hebat a azamat, bergaya, berkuasa, cemer- 
lang, dahsyat, genting, hangat, hormat, 
istimewa, jempolan, kuat, luar biasa, 
memesona, memikat, memuaskan, mena- 
rik, mencengangkan, mencolok, menga- 
gumkan, mengerikan, panas, perkasa, 
santer, segan, sengit, seru, spektakuler, 
super, superior, teruk, yahud (cak), 
ant biasa 
menghebat v bercabul, berkecamuk, berko- 


188 heboh * hendak 


bar, bertambah-tambah, meluap, mendah- 
syat, mengamuk, menggila, menghangat, 
menjadi-jadi, menyala-nyala, menyengit, 
merajalela, meruncing; 
ant mereda 
menghebatkan, memperhebat v memper- 
giat, memperkeras, memperkuat, memper- 
tingkatkan, menggalakkan, mengintensif- 
kan, mengoptimalkan, menguatkan, me- 
ningkatkan; 
kehebatan n keampuhan, kebisaan, kebo- 
lehan, kecanggihan, kedahsyatan, keistime- 
waan, kesengitan, keterlaluan, keunggulan 

heboh a bising, bundak, cabuh, ceruh, 
gaduh, geger, gempar, huru-hara, kacau, 
kecoh, ramai, recok, ribut, ripuh, riuh, 
rusuh, skandal; 
ant tenang 
menghebohkan 1 v melebih-lebihkan, 
membesar-besarkan, membisingkan, meng- 
gaduhkan, menggegerkan, menggempar- 
kan, mengguncangkan, mengharu biru, 
menghirukkan, meriuhkan, merusuhkan; 
2 a dramatis, sensasional, spektakuler, 
kehebohan n haru biru, huru hara, kaos, 
kebisingan, kegaduhan, kegegeran, kegem- 
paran, kekacauan, kekalutan, keonaran, 
keributan, keriuhan, kerusuhan, prahara, 
sensasi: 
ant ketenangan 

hela v tarik, seret, anjur, ganjur; 
menghela v menarik, menganjur, meng- 
gandeng, mengganjur, menggelandang, 
menghirup, menjajarkan, menjujut, me- 
nyedot, menyentak, menyeret, meruntun; 
ant menolak 
penghela n penarik, pengeret, penyeret; 
helaan n seretan, tarikan; 

helai n carik, eksemplar, keping, lampir, lem- 
bar, pel, rim, utas 

helat, perhelatan n acara, kenduri, peralatan, 
perjamuan, pesta, resepsi, selamatan 

themat a berhati-hati, cermat, ekonomis, 
gemi, irit, jimat, saksama; 
ant boros 
menghemat v mempertegangkan, mencer- 
matkan, menekan, mengirit, menjimatkan, 
menyesuaikan, menyingkat; 
penghematan n pencermatan, pengiritan, 
penjimatan; 


berhemat v berdikit-dikit, berhati-hati, ber- 
tenggang, jimat-jimat, kulimat 


"hemat n pikiran, pertimbangan, pendapat, 


pendirian, pemahaman, pengertian 


hembus v tiup; 


ant isap 

menghembus v memuput, mendesir, me- 
niup, menyembur; 

ant mengisap 

menghembuskan v mengeluarkan, me- 
niupkan, menyemburkan 

berhembus v berdesir, bergerak, bersem- 
bur, bertiup, keluar 


hempas v banting, campak, eban, henyak, 


pukul; 

menghempas v membanting, memukul, 
mendampar, menebas, mengeban, me- 
ngenyak, menggulung, menjatuhkan, me- 
rebahkan; 

menghempaskan v melemparkan, mem- 
bantingkan, membuangkan, memdam- 
pratkan, mencampakkan, mendamparkan, 
mengembankan, menggabrukkan, menja- 
tuhkan; 

terhempas v mengempar, terambau, ter- 
banting, tercampak, terdampar, teremban, 
terjerahap, terjerembab, terlempar, terpe- 
lanting, tersembam, tertumus; 
terhempas-hempas v terapung-apung, ter- 
babas, terbanting-banting, terjumbul-jum- 
bul, terombang-ambing, tunggang-tunggit 


hendak adv akan, bakal, bermaksud, ingin, 


kepingin, lepau, mau, palar, untuk; 
menghendaki v memaksudkan, memalar, 
memerlukan, meminta,memohon,mencita- 
citakan, mengangankan, mengharapkan, 
mengimpikan, menginginkan, menuntut, 
mewujudkan, memustahakkan; 
berkehendak v berangan-angan, bercita- 
cita, berhajat, berharap, berhasrat, ber- 
keinginan, berkemauan, bermaksud, ber- 
mimpi, berniat, bersemangat; 

hendaklah adv harusnya, mestinya, sepa- 
tutnya, seharusnya, sudilah; 

kehendak n kemauan, keinginan, hasrat, 
harapan, maksud, tujuan, hajat, niat, ira- 
dat, tuntutan, matlamat; 

hendaknya adv seharusnya, sepatutnya, sela- 
yaknya, seyogianya, sekiranya, agar, supaya, 
semoga, insya Allah; 


sekehendaknya adv seenaknya, semaunya, 
sesudah-sudahnya, sesuka hati 

hengkang v angkat kaki, enyah, kabur, lari, 
melarikan diri, membuang belakang, me- 
ngacir (cak), mengibrit (cak), minggat, 
mundur 

hening a 1 diam, lengang, senyap, sepi, su- 
nyi, tenang: 2 bening, bersih, jernih, lut, 
sinar; 
ant 1 bising, riuh 
mengheningkanv1membeningkan, mem- 
bersihkan, memurnikan, menenangkan, 
mengendapkan, menguduskan, menjer- 
nihkan,menyucikan; 2 mendiamkan, me- 
ngenangkan, merenungkan; 
keheningan n 1 kelengangan, kesenyapan, 
kesepian, kesunyian, ketenangan; 2 kebe- 
ningan, kebersihan, kejernihan 
ant 1 kebisingan, keriuhan 

henti n jeda, reses, istirahat; 
menghentikan, memberhentikan v 1 me- 
lepas, melucutkan, memansyuhkan, mem- 
bantut,membatalkan, membebaskan, mem- 
bubarkan, memecat, memutuskan, me- 
nahan, mendepak, mendiamkan, mene- 
nangkan, menendang, mengakhiri, menge- 
luarkan, mengheningkan, meniadakan,me- 
nyapu, menyarak, menyepak, menyetop, 
menyingkirkan, menyudahi, meredakan; 2 
melabuhkan, mendaratkan,meninggalkan, 
menurunkan, menyinggahkan; 
ant menjalankan 
penghentian, pemberhentian n pelepasan, 
pemecatan, pemutusan, pencopotan, pen- 
depakan, penutupan, penyingkiran, pe- 
nyudahan; 
terhenti v genang, gencat, kandas, kerdil, 
macet, mandek, pampat, peluang, stag- 
nasi, terbantut, terbengkalai, tercegah, 
terdiam, terencat, tergencet, terhal, ter- 
halang, terhambat, terkanceh, terlambat, 
terpenggal, terputus, tersampang, ter- 
sangkut, tersekat, tersendat, terserampang, 
terseret, tertahan, tertakung, tertancap, 
tertangguh, tertegun, tertunda; 
berhenti v 1 beradu, berakhir, berehat, ber- 
istirahat, berjeda, diam, habis, mandek, 
mengerem, mogok, reda, selesai, stop, 
tamat; 2 berlabuh, bertambat, bubar, jatuh 
(ki), keluar, mangkal, merapat, nongkrong 


hengkang * hias 189 


(cak), singgah, teduh; 3 putus, bercerai, 
pensiun, 
perhentian n depot, halte, pelabuhan, per- 
singgahan, setopan (cak), stasiun, terminal 
hepatitis n radang hati, sakit kuning (cak) 
heptagon n segi tujuh 
heptahedron n bidang tujuh 
heran a 1 bertanya-tanya, kagum, takjub, 
tercengang, tergeleng-geleng, terkesima, 
terpana, terpesona, terpukau, 2 aneh, 
ganjil, pelik, perak, sisi, 
mengherani v mengagumi, 
mengherankan v membingungkan, me- 
melikkan,memesonakan,memikathati,me- 
nakjubkan, menarik hati, mencengangkan, 
mencurigakan, mengagumkan, 
terheran-heran v tercengang, terpesona, 
terpukau, terjelengar, terpinga-pinga, ter- 
tegun; 
keheranan n kedahsyatan, kehebatan, ke- 
kaguman, kepelikan, ketakjubkan, 
herbivor n herbivora, pemakan tumbuhan 
herdik, mengherdik v menghardik 
heregistrasi n daftar ulang 
hermaprodit n biseksual, berkelamin ganda 
hermetis a kedap udara 
hernia n burut, kelingsir, kondor, sakit angin, 
sakit badek, sakit pasang-pasang, turun 
berok, ulur-ulur 
heterogen 1 a beragam, beraneka, beraneka 
ragam, berjenis-jenis, berlain-lainan, berma- 
cam-macam, bervariasi, majemuk, plural, 
rupa-rupa; 2 num berbagai-bagai, berbagai 
macam, bermacam jenis, bermacam rupa, 
bineka, pelbagai, puspawarna 
ant homogen 
heterogenitas n diversitas, keanekaragaman, 
keberagaman, keberbagaian, kebinekaan, 
kemajemukan, pluralitas 
ant homogenitas 
hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 
hias, menghias v memanjang, memper- 
cantik, memperelok, memperindah, mem- 
persolek, mendandankan, mengadunkan, 
menggambari, mengumaikan, 
penghias n juru rias, juru solek, penyolek, 
perias, tukang hias, 
hiasan n adunan, dandanan, dekorasi, ku- 
maian, ornamen, paesan, pajangan, riasan, 
sungging, 


190 hibah ° hilir 


berhias v beradun, berantun, berdandan, 
beregak, beregek, bergaya, berjanguk, 
berlawa-lawa, bersolek, mematut; 
perhiasan n adunan, aksesori, pelengkap, 
riasan, semarak; 

hibah n bingkisan, derma, donasi, hadiah, 
kado, pemberian, peragih, sumbangan; 
menghibahkan v memberikan, mender- 
makan, menghadiahkan, menyerahkan, 
menyumbangkan 

hibiskus n bunga raya, bunga sepatu, kem- 
bang sepatu 

hibur, menghibur v melengah, melipur, 
menarik, mendinginkan, menenangkan, 
menggirangkan, menumbuk, menyejuk- 
kan, menyenangkan, menyukakan, me- 
redakan, merintangkan, 
penghibur n pelipur, penggembira, pengobat: 
hiburan n intermezo, lipuran, mainan, per- 
tunjukan, rekreasi, 
terhibur v terlibur, terlupa, terpikat, tertarik 

hidang, menghidangkan v melayankan, 
membentangkan, memperagakan, mem- 
persembahkan, mempertontonkan, menya- 
jikan, menyediakan, menyuguhkan, 
hidangan n makanan, minuman, pemen- 
tasan, permainan, persembahan, pertun- 
jukkan, sajian, santapan, suguhan, 
terhidang v cawis, tersaji, tersedia, tersuguh 

hidung n alat pencium, cingur, hangit, indra 
penciuman, moncong, penghidu, penghirup 

hidup 1 v berjiwa, bernapas, bernyawa, 
membesar, tumbuh, urip, 2 v menyala, 3 v 
bergerak, berjalan, bekerja, berfungsi, ber- 
operasi, 4 a baru, segar, 5 v beralamat, 
berdiam, bermukim, duduk, tinggal, 6 a 
marak, menggembirakan, meriah, ramai, 
ant 1 mati; 2 padam 
menghidupi v membela, membiarkan hidup, 
memelihara, menafkahi, menjaga, mengasuh, 
menghidupkan v 1 membakar, menyalakan, 
2 mencetuskan, mengoperasikan, 3 meng- 
obarkan, menimbulkan: 4 memeriahkan, me- 
nyemarakkan, meramaikan, 
ant1 memadamkan 
penghidupan n nafkah, pemeliharaan, pen- 
caharian, pekerjaan, rezeki, 
kehidupan n aktivitas, denyut, kesibukan 

hierarki n jenjang, kedudukan, skala, strata, 
struktur, tahap, tangga, tataran, tingkatan 


hijau a ki baru, lugu, muda, plonco, polos, 


remaja, 


hijrah, menghijrah v memindahkan, meng- 


ungsikan, menyingkirkan, 

berhijrah vbereksodus, bermigrasi, berpin- 
dah, menghindar, mengili, mengungsi, 
menyelamatkan diri, menyingkir, 2 n 
eksodus, pemindahan, pengungsian, pe- 
nyingkiran, perpindahan 

ant menetap 


hikayat n babad, cerita, dongeng, kisah, 


peristiwa, riwayat, sejarah, tambo, tawarikh, 
menghikayatkan v menceritakan, men- 
dongeng; 

berhikayat v bercerita, beriwayat 


hikmahnkearifan,kebestarian, kebijakan, ke- 


bijaksanaan, kecerdikan, kepandaian 


hilal n bulan sabit 
hilang v beterbangan, buyar, gaib, gelibat, 


gugur, habis, hapus, jatuh, kering, ki- 
kis, lelap, lenyap, lesap, lipur, lucut, lun- 
tur, luput, luruh, mati, melayang, mengi- 
rap, meninggal, menyingsing, menyisih, 
musnah, pecah, pergi, punah, resap, rugi, 
runtuh, seman, sirna, tanggal, tenggelam, 
tercecer, tertinggal, tewas, tumpas, turun; 
menghilang v berkurang, bersembunyi, 
melenyapkan (diri), mendingin, menggaib, 
menipis, menyelam, menyorok, mereda; 
menghilangkan v melelapkan, melenyap- 
kan, melipurkan, melucutkan, memadam- 
kan, mematikan, membasmi, membinasa- 
kan, membuang, memupuskan, memusnah- 
kan, menawarkan, mendinginkan, mene- 
nangkan, mengebas, mengebut, meng- 
gaibkan, menggelapkan, menghabisi, meng- 
hapuskan, mengikis, mengirap, me- 
niadakan, menyingkirkan, menyirnakan, 
meredakan, merusakkan; 

penghilangan n eliminasi, pelenyapan, 
pemberantasan, pemusnahan, peniadaan; 
kehilangan n 1 kematian, kelenyapan, 
kemusnahan, putus (pencaharian); 2 kerugian 


hilir n ambang, estuari, kuala, muara, mulut 


sungai, olak; 

-- mudik berkeliaran, berseliweran, 
bersimpang-siur, bolak balik, celam-celum, 
celas-celus, ke sana kemari, keluar masuk, 
melangsir, merayau, mondar-mandir, pu- 
lang balik, 

ant diam 


himbau, menghimbau a imbau, mengimbau 

himen n selaput dara 

himne n gita puja, lagu pujian 

himpit a impit 

himpun, menghimpun v 1 melumpukkan, 
mempersatukan, mempertemukan, me- 
nampung, menggabungkan, menimbun, 
menumpuk, menyatukan, merangkum; 
2 memobilisasi, mengerahkan, mengum- 
pulkan; 
penghimpun n penimbun, pengumpul, 
penyatu; 
penghimpunan n agregasi, akumulasi, 
pelonggokan, pengumpulan, penimbunan, 
penyatuan; 
himpunan n gabungan, gugus, kelompok, 
kompilasi, kumpulan, longgokan, perangkat, 
pumpunan, set, timbunan, tumpukan; 
terhimpun v terkumpul, terpumpun, ter- 
kampung, terpusatkan, terangkum, ter- 


gabung 
berhimpun v berbaur, bercampur, berfusi, 
bergabung, bergerombol, berkerumun, 


berkumpul, berlonggok-longgok, berpa- 
du, bersatu, bersidang, bertimbun, ber- 
tumpuk-tumpuk, melebur, menyatu; 
perhimpunan n asosiasi, gabungan, 
ikatan, jemaah, klub, konferensi, majelis, 
muktamar, perjumpaan, perkumpulan, 
permusyawaratan, persatuan, persekutuan, 
perserikatan, persidangan, pertemuan, 
perundingan, serikat, syarikat 

hina a aib, asor, buruk, cacat, candal, cela, 
celaka, cemar, ceroboh, daif, dina, jelata, 
keji, kotor, laif, laknat, lata, lemah, leta, 
lucah, mala, murba, nista, rendah, roda, 
rucah, terkutuk; 
menghina(kan) v melanyak, melata- 
kan, melecehkan, melumangkan, mema- 
ki, membenci, memburukkan, menca- 
ci, mencela, mencemooh, mencibir, men- 
cicik, mendaifkan, mengecilkan, mengejek, 
menggampangkan, mengumpat, menis- 
ta, menodai, menyakiti, menyindir, me- 
remehkan, merendahkan; 
penghinaan, hinaan n cacian, cemeeh, 
cemooh, cercaan, ejekan, fitnah, makian, 
nama buruk, nistaan, olok-olok, pe- 
nyepelean, perundungan, rasa malu; 
terhinav direndahkan, disakiti, terabai, ter- 
biar, tercampak, tersinggung; 


himbau * hipopotamus 191 


kehinaannkeaiban,kebejatan,kebobrokan, 
keburukan, kebusukan, kecabulan, ke- 
daifan, kelemahan, kelucahan, kenistaan, 
kejelekan, kekejian 

hindar, menghindar v menepi, meng- 
elak, mengelik, mengelit, menggelek, 
menggelicik, menjauh, menyelimpat, me- 
nyelinap, menyendiri, menyimpang, me- 
nyingkir, menyisih, merenggang; 
menghindari v memencilkan, meninggal- 
kan, menjauhi, menyingkir, pergi; 
menghindarkanvmelepaskan,meleraikan, 
melintasi, meluputkan, mencegah, meng- 
atasi, mengelakkan, mengelikkan, menja- 
uhkan, menolakkan, menyelamatkan, me- 
nyingkirkan, merenggangkan; 
penghindarann penangkisan, pencegahan, 
pengelakan, penjauhan, penyingkiran, pe- 
nolakan; 
terhindar v bebas, khali, lepas, lolos, luput, 
selamat, terbias, terjatuhkan, terlepas, 
tersiah, tersingkirkan 

hingar a bebar, berisik, bingar, bising, damat, 
gaduh, gamat, gegak, gelumat, gempar, 
hiruk-pikuk, kecoh, laguh-lagah, ramai, 
ribut, riuh-rendah, taru; 

hingga 1 n batas, engat, had, limit, sangkat, 
santak, sempadan, senggat, takat, tenggat, 
tumpu; 2 p maka, sampai-sampai, 
menghinggakan v membatasi, mematok, 
menghadkan, menyempadani, 
terhingga v terbatas, terhad, terkira, ter- 
peri, tertentu, 
berhingga v berbatas, berhad, bertakat, 
bersempadan; 
perhinggaan n batas, perenggan 

hinggap v 1 bertengger, bertenggek, men- 
clok, menemplok, merahap, singgah; 2 ki 
menimpa, menjangkit; 
menghinggapi v menimpa, menjangkiti, 
menghampiri, menjalari, merayapi 

hipermetropia n rabun dekat, cadok 

hipertensi n bludrek, darah tinggi 

hipnosis, menghipnosis v melenakan, me- 
luruhkan, membius, membuai, menina- 
bobokan, meruntuhkan: 
terhipnosis v terbius, terlalai, terlena, ter- 
lengah, terlupa 

hipokrit a bermuka dua, inkonsisten, munafik 

hipopotamus n kuda nil 


192 hipotesis * horizon 


hipotesis n andaian, anggapan, asumsi, dugaan, 
postulat, premis, presumsi, proposisi, spe- 
kulasi, teori, tesis, usul 

hirau v acuh, bena, hisab, ingat, peduli, tahu; 
menghiraukan v meladeni, melayani, 
membalas, membilang, memedulikan, me- 
meka, memperhatikan, memikirkan, me- 
musingkan, menanggapi, mengacuhkan, 


hitam n 1 aswad, bolong, erang, lotong; 2 bu- 


ruk, gelap, kelam, mesum, 

menghitam v berkerumun, 
menghitamkan v 1 menggelapkan, 2 meli- 
mau, melumangkan, memburuk-burukkan, 
memfitnah, mencemari, mencoreng, men- 
diskreditkan, menjahatkan, menjatuhkan, 
menjelek-jelekkan 


hitung v bagi, bilang, hisab, jumlah, kira, ku- 
rang, perbanyak, 
menghitung v membagi, membilang, me- 
mikirkan, memperkirakan, mempertim- 
bangkan, menaksir, mencongak, mengali, 
mengestimasi, mengurangi, menjumlah, 
mereken; 
penghitungan n enumerasi, estimasi, pem- 
bagian, pembilangan, penaksiran, penca- 
cahan, pendaraban, pengalian, pengiraan, 
pengurangan, penjumlahan; 
hitungan n bilangan, hasil, hisab, penda- 
patan, penelitian, perkiraan, pertimbangan, 
pikiran, rekanan, soal; 
terhitung 1 v terbatas, terbilang, terduga, 
tergolong, terhingga, terjangka, terjumlah, 
terkira, termasuk, termuat, ternilai; 2 v 
tercakup, termasuk, tergolong; 3 a inklusif; 
berhitung v berbilang, berkira-kira; 
memperhitungkan v 1 melihat, memba- 
ca, memfaalkan, memperkirakan, mempre- 
diksi, menaksir, mengantisipasi, meng- 


mengambil tahu, mengasi, menggubris, 
menghargai, menghisabkan, menghormati 
mengindahkan, menyibukkan, menyegani, 
mereken 

hiruk a berisik, bising, damat, gaduh, gegap, 
gempar, gempita, heboh, hingar-bingar, 
ramai, ribut, riuh-rendah; 
ant sunyi 
menghirukkan v menggaduhkan, meng- 
gemparkan, menghebohkan 

hirup, menghirup v meminum, mencerup, 
mencium, mencucup, mencucut, meng- 
hidu, menghisap, mengisap, menyedot, 
menyerap, menyerot, menyeruput, me- 
nyesap; 
terhirup v tercium, terhidu, terhisap, terisap, 
terminum, tersedot, 

hisab n 1 hitung, perhitungan, perkira- 
an; 2 acuh, bena, hirau, indah, peduli; 
menghisab v1 membilang, memeriksa, me- 
naksir, menghitung, mengira; 2 memper- 
hatikan, memedulikan, memperwahkan, 


á ° asumsikan, mengestimasi, mengira- 
mengacuhkan, menghiraukan, mengin- ngira, meraba, meramalkan; 2 meng- 
dahkan; : akui, menghargai, menghormati, meng- 
terhisab v terhitung indahkan, menyegani; 


hisap, menghisap v mencarak, mencerup, 
mencucup, mencucut, menghirup, menyedot, 
menyerap, menyeruput, menyesap, minum, 
penghisap n penyedot, penagih, pencandu, 
perokok, 
penghisapann1 penghirupan, penyedot- 
an, penyerapan, penyesapan, penyeru- 
putan, 2eksploitasi, pemerasan, penindas- 


perhitungan n 1 ancangan, anggaran, kalkulasi, 
perincian, rekapitulasi, 2 antisipasi, estimasi, 
perkiraan, prediksi, rekaan, runding, taksiran, 

hobi n favorit, kegemaran, kesenangan, ke- 
sukaan, minat 

hoki n nasib, peruntungan 

homogen a sama, seragam, tunggal, unik, 
ant heterogen 


an, kehomogenan n homogenitas, kesamaan, 

terhisap v terhirup, tersedot, terserap, keseragaman, kesurupan 

tersesap ant keheterogenan 
histeria n kekecohan, kepanikan, kerasukan, homogenitas n kehomogenan 

ketakutan honorarium 1 bayaran, gaji, imbalan, nafkah, 
histeris a nanar, panik pendapatan, penghasilan, perolehan, royalti, 
histologi n ilmu jaringan tubuh upah 


horizon n cakrawala, falak, kaki langit, 
lengkung langit, tepi langit, ufuk 


histori n (ilmu) sejarah 
historikus n ahli sejarah, sejarawan 


horizontal a mendatar, melintang, mem- 
bujur 

hormat 1 a khidmat, respek, salut, segan, 
tabik, takzim; 2 n sembah sujud, 
menghormatv1 membahasakan, menegur, 
menyapa; 2 menyembah, membungkuk, 
menunduk; 
menghormati v 1 meluhurkan, meman- 
dang, memuliakan, mengagungkan, meng- 
hargai, mengindahkan, menjamu, men- 
julang, menyegani, mematuhi, 2 takzim; 
penghormatan n hidmat, ikram, kredit, pe- 
mujaan, pemuliaan, penakziman, peng- 
akuan, penghargaan, pujian, rekognisi, 
sanjungan, takrim, taslim; 
terhormat a agung, aziz, berpangkat, etis, 
fadil, luhur, muktahar, mulia, terbilang, 
terkemuka, terpandang, tertinggi; 
kehormatan n 1 gengsi, harga diri, izah, ke- 
banggaan, kebesaran, kemasyhuran, keme- 
gahan, kemuliaan, kemurniaan, keluhuran, 
ketinggian, kemegahan, kebaikan hati, 
martabat, nama baik, prestise, respek; 2 ke- 
gadisan, keperawanan, kesucian, virginitas 

horor n kepanikan, ketakutan, teror 

hostel n penginapan 

hostes n pramuria 

hotel n hostel, losmen, motel, pencaus, peng- 
inapan, pesanggrahan, pondok, wisma 

hubung v sambung; 
menghubungi v bertamu, menemui, men- 
jumpai, mengabari, mengontak, mene- 
lepon, mengebel, mengikuti, menunuti, 


menyurati; 
menghubungkan v1 melekatkan, mematri, 
memautkan, mempertalikan, memper- 


tautkan, mengaitkan, menjalin, menyam- 
bat, menyambung, menyangkutkan, me- 
nyangkutpautkan, menyatukan, merang- 
kaikan, merapatkan; 2 memperistrikan, 
mempersuamikan, mencampurkan, me- 
ngawinkan, menikahkan; 

penghubung n 1 calo, jembatan, makelar, 
mediator, penengah, penyambung, pe- 
nyampai, perantara, pialang, titi, ulas; 
2 corong, kendaraan, media, medium, 
saluran; 

hubungan 11 ikatan, jalinan, jaringan, kait- 
an, kekerabatan, pertalian, tali, saluran, 
sambungan; 2 afiliasi, asosiasi, interaksi, 


horizontal * hulu 193 


koneksi, kontak, relasi; 3 gayutan, kaitan, 
sangkutan, sangkut paut, signifikansi; 
berhubung 1 v berangkai, berinteraksi, 
berkait, berkomunikasi, bersambung, 
bersangkut(an), bertalian; 2 p cak karena, 
oleh sebab; 
berhubungan v berangkaian, berasosiasi, 
berkaitan, berkenaan, berkorelasi, ber- 
pautan, bersambungan, bersinggungan, 
bertalian; 
perhubungan n kopulasi, perpautan, per- 
saudaraan, persendian, persentuhan, perta- 
lian, pertautan, pertemanan, relasi, wasilah 

hujan n hujan abu, hujan angin, hujan 
asam, hujan buatan, hujan bubuk, hujan 
deras, hujan es, (hujan) gerimis, hujan 
halau mentua, hujan kuning, hujan lalu, 
hujan lari, hujan lebat, hujan lokal, hujan 
lumpur, hujan merah, hujan renyai, hujan 
ringan, hujan rintik-rintik; 
menghujani v melepaskan, melontarkan, 
memberondong (ki), mencecar, mengemu- 
kakan, menjatuhkan, menuangi; 
berhujan-hujan v mandi hujan 

hujat n caci, cerca, fitnah, umpat; 
menghujat v 1 memaki, memburukkan, 
memfitnah, mencaci, mendiskreditkan, 
mengumpat, merampus; 2 menghitamkan, 
menjahatkan, menjelek-jelekkan, mencema- 
ri, mencoreng, menodai 
ant memuji 

hukum n adat, asas, dasar, kada, kaidah, 
kanun, kekuasaan, keputusan, ketentuan, 
ketetapan, lembaga, norma, patokan, per- 
aturan, perintah, prinsip, rasam, syairat, 
takdir, tiorem, undang-undang, yura; 
menghukum v memidana, mendenda, 
mendera, menganiaya, mengazab, menya- 
kiti, menyetrap, menyiksa; 
penghukuman n arestasi; 
ant pembebasan 
hukuman n 1 aniaya, azab, balasan, gan- 
jaran, ikah, putusan, siksa, vonis, 2 ares, 
denda, deraan, hajaran, pukulan, setrap 
terhukum v benduan, narapidana, pesa- 
kitan, tahanan, tawanan, tersiksa, ter- 
pidana 
ant terbebas 

hulu n 1 asal, atas, awal, pangkal, permulaan, 
punca, tangkai, ujung: 2 desa, gagang, kepala, 


194 hulubalang * huyung 


mudik, pedalaman, pegangan, udik; 
ant hilir 
menghulukan v memelopori, memimpin, 
mendahului, mengetuai, menganjuri, 
berhulu v bertangkai 

hulubalang n dulubalang, kepala, kepala ne- 
geri, komandan, panglima, pemimpin 

huma n cerang, gaga, kebun, ladang, parak, 
sesapan, tegal, tipar 

humiditas n kelembapan, kelengasan 

humor n banyolan, bodoran, dagelan, keje- 
nakaan, kelucuan, lawak, lelucon, penggeli, 
seloroh, senda gurau 

humus n bunga tanah, kompos, pupuk, soren, 
tanah daun 

huni, menghuni v mendiami, menduduki, 
menempati, mengawas, meninggali, menjaga, 
menunggui, 
penghuni n ahli, bait, isi rumah, penjaga, 
penunggu, penduduk, rakyat, warga, 
hunian n kediaman, permukiman, tempat 
tinggal 

hunjam, menghunjam v memacak, meman- 
tak, menancap, menikam, menjunam, me- 
nukik, menusuk, meresap, 
ant menghunus 
menghunjamkan v memancangkan, me- 
nancapkan, menikamkan, menukikkan, 
menusukkan; 
ant menghunuskan 
terhunjam v terjunan, terpancang, ter- 


pacak, terpaku, tersendam, tersuruk, ter- 
tancap 


hunus v bantun, cabut, tarik; 


menghunus v meloloskan, meluluskan, 
melucutkan, melurut membantun, me- 
narik, mencabut, mengeluarkan 

ant menghunjam 

terhunus v tercabut 

ant terhunjam 


huru-hara n kebisingan, kecabuhan, kega- 


duhan,kegemparan, keharuan,kehebohan, 
kehingarbingaran, kekacauan, kekalutan, 
kekarutan, kekecohan, kekusutan, kemelut, 
keonaran, keributan, kericuhan, kerisau- 
an, kerusuhan, pergolakan, prahara, turbu- 
lensi 


huruf n abjad, aksara, karakter, konsonan, 


leter, sastra, tulisan, vokal 


Hut n Mina, Pises 
hutan n alas, jenggala, pangan, rimba, wana; 


menghutankan v menanami, menghi- 
jaukan, membelukarkan, membelanta- 
rakan; 

ant menggunduli 

penghutanan n penanaman, penghijauan, 
reboisasi 

ant penggundulan 


huyung, terhuyung-huyung v bergoyang- 


goyang, bersenoyong, gelayaran, goyang, 
meloyong, olang-aling, sempoyongan, 
terkemut-kemut, tersendeng-sendeng 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


tia pron beliau, dia, sira 
ja piya, 
seia sekata n satu bahasa, searah, 
sebati, sehaluan, sehati, sejalan, 
sependapat, sepikiran, 
mengiakan v membenarkan, membetul- 
kan, mengakui, mengesahkan, mengiyakan, 
menyetujui, menyungguhkan, 
beria-ia v 1 bersungguh-sungguh, ber- 
susah-susah; 2 berbicara, berbincang, 
bercakap-cakap, berembuk, bermusya- 
warat, berunding 
ialah p adalah, merupakan, yaitu, yakni 
iba1n belaskasih,kasihan,patos,sayang,sim- 
pati, syafakat, welas asih; 2 a dukacita, 
nestapa, pilu, rawan, rayu, sayu, sedih, 
susah hati, terharu, tersentuh, trenyuh, 
mengibakan v memasygulkan, memedih- 
kan, memerihkan, memilukan, mempriha- 
tinkan, mengenaskan, menggodot, meng- 
gundahkan, mengharukan, menyayat hati, 
menyayukan, menyedihkan, menyentuh 
(ki),menyilukan,merawankan,merayukan, 
tragis 
iban n kerang, kijing 
ibadat n ekaristi, kebaktian, kultus, liturgi, 
misa, sakramen, sedekah, sembahyang, 
beribadat v berdoa, sembahyang, 
peribadatan n 1 ritual, 2 tempat beribadat 
ibarat 1 n alegori, bidal, contoh, iktibar, 
kiasan,metafor,misal,pengajaran,pepatah, 
perbahasaan, peribahasa, permisalan, 
perumpamaan, petitih, tamsil, ungkapan, 
2 p bagai, bagaikan, bak, laksana, sebagai, 
seolah-olah, seperti, seumpama, 
mengibaratkan v 1 memisalkan, menam- 
silkan, mencontohkan, meneladankan, 
mengaci-acikan, mengandaikan, mengias- 
kan, mengumpamakan, menyepertikan, 
2 memperlakukan, menganggap, meng- 
angkat, 3 memadankan, membandingkan, 
menganalogikan, menyamakan 
ibing, mengibing v berjoget, goyang badan, 
goyang pinggul, menandak, menari, me- 
ronggeng 
iblis n belis, dedemit, demon, hantu, ifrit, 
jin, lelembut, memedi, momok, roh jahat, 
setan 
ibnu n anak laki-laki, anak lelaki, bani, ibni 
ibra n pembebasan 


ibrani n Yahudi 

ibrit, mengibrit v cak angkat kaki, enyah, 
hengkang, kabur, melarikan diri, menarik 
langkah seribu, mengacir, minggat 

ibtidaiah n tingkat dasar 

ibun1biyung, bok, bunda, emak, embuk, em- 
cok, encim, ibunda, incim, induk, indung, 
injin, mak, mama, mami (cak), mandeh, uai, 
umi, 2 bini (cak), induk beras, istri, nyonya, 
orang belakang (cak), orang rumah, pedusi, 
perempuan, 3 pusat, induk, pokok, utama, 
sentral: 
ant bapak 
- bapak ayah bunda, orang tua, 
-- jari biang jari, biang tangan, empu jari, 
empu tangan, ibu tangan, induk jari, jempol, 
-- kunci repuh-repuh, gembok, induk kun- 
ci, tala; 
- panah busar, busur, gandi, gendewa, in- 
duk panah, lung; 
-- pertiwi negeri, tanah air, tumpah darah, 
watan, 
- suri ibunda raja, bunda raja, 
beribu v beremak, bermami: 
beribukan v beremakkan, bermamikan; 
keibuan a feminin, kewanitaan: 

ibun n embun, nyamur 

ibunda n bunda, emak, ibu, mama, mami 
(cak), umi 

idam, mengidamkan v memalarkan, mem- 
bayangkan, memimpikan, mencita-cita- 
kan, mendambakan, mengangankan, meng- 
harapkan, mengincar, menginginkan, 
mengigaukan, mengkhayalkan, merindukan, 
idaman n angan-angan, aspirasi, cita-cita, 
dambaan, harapan, hasrat, ideal, impian, 
keinginan, model, teladan 

idap, mengidap v menanggung, mendapat, 
menderita, menyandang, terkena, terserang 

idas n pilin, pintal, spiral, pelintir, puntir, 
mengidas v melembarkan, memilin, memintal 

ide n 1 citra, konsep, impresi, pendapat, 
pengertian, persepsi, pikiran: 2 bisikan, 
buah pikiran, cita-cita, gagasan, ilham, 
inisiatif, inspirasi, prakarsa, tanggapan 

ideal 1 n acuan, arketipe, cermin, contoh, 
eksemplar, model, paradigma, pola, te- 
ladan, 2 a abstrak, hipotetis, konseptual, 
teoretis, transendental; 3 a kamil, kom- 
plet, lengkap, sempurna, 


196 idealis * ikat 


idealis n pemimpi, pengkhayal, utopis 

identifikasi n pengenalan, rekognisi, 
mengidentifikasi v mengenali 

identik a analog, ekuivalen, sama, sebangun, 
serupa 
ant berbeda 

identitas n ciri-ciri, individualitas, jati diri, 
label, nama, personalitas, sebutan 

ideologi n adicita, ajaran, aliran, fikrah, fil- 
safat, haluan, mazhab, paham, pandangan, 
pemikiran, 
berideologi v beraliran, bermazhab, berpaham; 
seideologi n sealiran, sepaham 

idiom n kata majemuk, ungkapan 

idiosinkrasi n individualitas, karakteristik, 
keistimewaan, kekhasan, kekhususan, ke- 
sendirian, keunikan, partikularitas, sifat, 
singularitas 

idiosinkratis a distingtif, eksklusif, indivi- 
dual, istimewa, khas, khusus, partikular, 
spesifik, tersendiri, unik 

idiot a imbesil, lambat, lemah, sementung, 
terbelakang, tunagrahita 

idola n favorit, kesayangan, pujaan 

Iduladha n Idulkurban, Lebaran Haji 

Idulfitri n Lebaran 

ifah n asketisme, pantang, pertarakan, pu- 
asa, saum, tirakat, zuhud 

iftitah n pendahuluan, permulaan, pembukaan 

iga n (tulang) rusuk 

igal, mengigal v menandak, menari 

igau n huru-hara, kegemparan, kekacauan, 
kekalutan, kerusuhan: 
mengigau v berceloteh, bermamai, ber- 
mimpi, mencacau, meracau, mencerabih, 
melindur, manyau, menceracau, me- 
ngacau, mengaco(-belo), mengoceh, me- 
ngungam, menyanyah, meraban (ki), me- 
racau, meranyau, merayan, meremet, me- 
repek, merepet, 
mengigaukan v memimpikan, menghas- 
ratkan, mengidamkan, menginginkan, 
igau-igauan a bising, gaduh, gempar, he- 
boh, huru-hara, riuh rendah: 
igauan n ki bualan, cacauan, cakap angin, 
kecap (ki), ocehan, omong kosong 

ihram a bersih, suci, kudus, murni 

ihtimal n asumsi, perkiraan 

ihwal n bab, hal, keadaan, kondisi, mengenai, 
peri, perihal, tentang 


ijab n penawaran, 
— kabul akad nikah, ijab nikah, pernikahan, 
mengijabkan v 1 menawarkan, 2 me- 
masangkan, membaurkan (ki), memper- 
temukan, memperumahkan, menduduk- 
kan, mengawinkan, menikahkan, men- 
jodohkan, menunangkan, menyandingkan; 
3 meluluskan, membenarkan, memberi, 
mem(per)bolehkan, | memperkenankan, 
menerima, mengabulkan, mengakui, 
mengasi, mengiyakan, mengizinkan, me- 
nyepakati, menyetujui 

ijabat n kabul, lulus, persetujuan 

ijazahn brevet, diploma, kebenaran, piagam, 
sertifikat, sijil, syahdah, tanda lulus , tanda 
tamatan 

ijil n anak lembu, pedet 

ijmal 1 n abstrak, garis besar, ikhtisar, ke- 
rangka, rangkuman, ringkasan, sari; 2 a 
global, kasar, umum, 
mengijmalkanv memendekkan, mengambil 
ringkas, mengikhtisarkan, menyarikan, me- 
nyingkat, merangkum, meringkas 

ijuk n bengkung, serabut 

ikab n azab, hukuman, siksa 

ikal a berkeluk-keluk, berkerut, berombak, 
keriting, patah mayang 

ikan n iwak, lauk: 
— asin budu, cangkuk, gereh, peda, 
- basah ikan segar 
-- darat ikan air tawar 

ikat n 1 belembang, berkas, gabung, gemal, 
genggam, gepokan, jaras, kambak, 2 balut, 
bebat, bondot, kebat, kujut, taris; 
-- kepala kain kepala; 
-- pinggang ban, epek, gesper, sabuk; 
mengikat v 1 melilit, melingkar, mema- 
du, memaut, membalut, membarut, mem- 
bebat, membekuk, membelenggu, membelit, 
memberkas, membuhul, membungkus, me- 
nalikan, menambat, menaris, menelikung, 
menerap, mengacit, mengalit, mengamban, 
mengancing, mengebat, mengepak, meng- 
gari, menggetang, mengukuhkan, menjaras, 
menuas,menyangkut,menyaur, menyimpul, 
merantai, merimpus; 2 memaksa, meng- 
haruskan, mensyaratkan, menuntut, me- 
wajibkan, menggalang; 3 memberahikan, 
memesona, memikat, memukau, menarik, 
menawan, merangsang; 


~ janji memadu janji, mengikat kata; 
~ hati menarik hati: 
~ pinggang menghemat, mengikat perut; 
mengikatkan v melilitkan, memancang- 
kan, memautkan, membalutkan, mem- 
bebatkan, membelitkan, memberkaskan, 
membulang, mempertalikan, menalikan, 
menambatkan, menancang, mengalitkan, 
mengarihkan, mengebatkan, menyimpul- 
kan; 
pengikat n pembarut, pembalut, pembelit, 
pembebat, pemikat, penambat, penali, 
ikatann1bingkai,belembang,berkas,gebung; 
rengkel, rumpun, salut, sendi, simpai, 
simpul; 2 belenggu, kung-kungan, ku- 
rungan; 3 hubungan, jalinan, pertalian, 
pertautan, rangkaian, rantai, susunan, wa- 
silah; 4 asosiasi, perhimpunan, perkum- 
pulan, persatuan, persekutuan, perseri- 
katan; 5 kontrak, perjanjian; 
terikat v 1 terbalut, terbebat, terbelenggu, 
terbelit, terberkas, terjalin, terkait, terkebat, 
terkongkong, terkujut, terkurung, terlilit, 
terpaut, terpikat, tersaur, tersekat, ter- 
simpai, tersimpul, tertambat, tertawan; 2 
tergabung, tergolong, terlibat, tersangkut; 
3 tertakluk 
ant terbebas 
perikatan n 1 habitat, koalisi, perga- 
bungan, perhubungan, perkaitan, per- 
kumpulan, persatuan, persekutuan, per- 
serikatan, pertautan, syarikat; 2 akad, 
janji, komitmen, kontrak, perjanjian, 
permufakatan, persetujuan, 3 susunan, 
rangkaian, hubungan, 
keterikatan n afinitas, ketertarikan, ko- 
hesi; 
seikat n seberkas, segepok, segerombol, 
segugus,sejerat, sekebat, sekuncit, serangkai, 
serenceng, serenteng, serongkol, serumpun, 
seruntai, setandan, setangkai, seuntai 
ikhlas a jujur, lila, lurus hati, mukhlis, mus- 
takim, rela, sukarela, tulus; 
mengikhlaskan v 1 membiarkan, merelakan; 
melepaskan, memasrahkan, 2 menghalalkan, 
menghapuskan; 
keikhlasan n kebaikan hati, kederma- 
wanan, kejujuran, kemurahan hati, kerela- 
an, kesucian hati, kesudian, ketulusan 
ikhtiar n 1 cara, jalan, muslihat, tenggang, 


ikhlas * iktikad 197 


usaha; 2 pertimbangan, penelitian, per- 
hitungan, inisiatif, prakarsa; 
mengikhtiarkan v memperjuangkan, 
mencarikan akal, mencarikan jalan, meng- 
upayakan, mengusahakan, menyiasati, 
menyurihkan jalan; 
berikhtiar v bertenggang, berupaya, ber- 
usaha, mencari akal, mencari jalan, men- 
coba, merakit (ki) 

ikhtisar n abstrak, garis besar, ijmal, 
keputusan, kesimpulan, rangkuman, re- 
kapitulasi, resume, ringkasan, intisari, 
singkatan, sinopsis, sketsa, 
mengikhtisarkan v memendekkan, meng- 
ijmalkan, menyadur, menyarikan, me- 
nyimpulkan, menyingkat, merangkum, 
meringkas 

ikhwan n bendu, dongan, kawan, kenalan, 
sahabat, sejawat, sobat (cak), teman; 
ant musuh 
seikhwan n sebangsa, sejenis, sekaum, se- 
persaudaraan, sepertalian 

iklan n 1 advertensi, pariwara, promosi, rek- 
lame; 2 propaganda, publisitas, siaran; 
mengiklankan v memperkenalkan, mem- 
propagandakan, memublikasikan, mem- 
promosikan 

iklim n 1 hawa; 2 keadaan, kondisi, situasi, 
suasana 

ikon n citra, lambang, simbol, tanda 

ikonografi n ilmu area 

ikram n deifikasi, pemujaan, pemuliaan, pen- 
dewaan, penghormatan, pengultusan, pe- 
nyembahan, takrim 

ikrar n 1 akad, janji, kata sepakat, padan, 
prasetia, sumpah, taki;2 kepastian, penetapan, 
pengakuan, pengesahan, ratifikasi; 
mengikrarkanv1 meneguhkan, mengikat, 
mengukuhkan; 2 membenarkan, meng- 
akui, mengesahkan; 
berikrar v berjanji, bersepakat, bersetuju, 
bersumpah, bertaki 

iktibar n contoh, ibarat, hikmah, misal, mo- 
del, moral, perbandingan, tamsil, teladan, 
umpama 

iktidal a lurus, seimbang, sebanding 

iktikad n 1 kebulatan hati, kepercayaan, ke- 
yakinan; 2 maksud, niat, kehendak, 
kemauan, 3 iman, ketentuan, kepastian, 
kesungguhan, 


198 iktifak * ilmu 


beriktikad v 1 berhasrat, berkehendak, 
bermaksud, berniat, 2 berkeyakinan, percaya 

iktifak n kecocokan, kesetaraan, permufa- 
katan, persamaan, persesuaian, persetu- 
juan 

iktiologi n ilmu perikanan 

iktirad n komentar, kritik, penilaian, pertim- 
bangan 

ikut v 1 beserta, iring, kintil, menimbrung, 
serta, tiru, tempuh, turut: 2 membonceng, 
mendompleng (cak), menebeng, menum- 
pang, 
ikut-ikut v 1 campur tangan, men- 
campuri, menggapil, mengurusi, me- 
nyampuk, serta-menyertai, 2 ikut-ikutan, 
latah, membebek, membeo, mengekor, 
meniru, turut-menurut; 
mengikuti 1 membayangi , membuntuti, 
memburu, mendudu, mengintil, me- 
nguntit, menjejaki (ki), menuruti, me- 
nyertai, menyelusuri, menyusul, 2 v men- 
contoh, meneladan, mengimak, me- 
nirukan; 3 membebek, membeo, meng- 
ekor, ikut-ikutan, latah, menjiplak, 
mengikutkan v 1 menambahkan, meng- 
imbuhkan, menyertakan, menyusulkan, 
memasukkan,mencatatkan,mendaftarkan, 
memboncengkan, mendomplengkan, me- 
numpangkan, menurunkan, 2 melampir- 
kan; 
pengikut n 1 abdi, anak buah, anggota, 
antek, begundal, canterik, hamba, kaki ta- 
ngan, kawula, massa, murid, orang su- 
ruhan, partisan, pendukung, penganut, 
pemeluk, pembantu, penolong, penyo- 
kong, sakai, satelit, suporter, 2 hadirin, 
kandidat, peserta; 3 pembonceng, pen- 
dompleng, penumpang, 4 tali barut, ba- 
rua, penurut, epigon, pengekor, peni- 
ru, penjiplak, plagiator, 5 rencang, kawan, 
rencang, sekutu, 
ant musuh 
ikutan n 1 boncengan, sertaan, turutan; 
2 anteseden, anutan, contoh, preseden, 
teladan, 3 ajaran, aliran, keyakinan, 
berikut 1 v bersama-sama, beserta, 2 p 
selanjutnya, seterusnya 

ikut serta v berpartisipasi, berperan serta, 
mengikuti, terlibat, turut, 
mengikutsertakan v melibatkan, menyertakan, 


keikutsertaan n kesertaan, keterlibatan, 
kontribusi, partisipasi, peran serta 
ilahiah n keilahian 
ilat n kecelakaan, kesialan, kemalangan, ke- 
susahan, kerugian, kesakitan 
ilegal a bawah tangan, gelap (ki), haram, liar, 
palsu, terlarang 
ant legal 
iler n air liur, ludah: 
mengiler v 1 menetes, mengalir, menitik, 
menjelejeh (air liur); 2 bangkit selera, ber- 
selera, mereguk liur (ki), terangsang, terbit 
selera, tergiur 
iles n, mengiles v melinjak, memijak-mijak, 
menginjak-injak, mengirik 
ili, mengili v mengungsi 
ilian n konveksi 
ilham n 1 ajaran, petunjuk, wahi, wahyu, 
wangsit; 2 bisikan, buah pikiran, gagasan, 
ide, inspirasi, kata hati, sempena hati, 
gerak hati, sempena hati, suara halus 
ilmiah a keilmuan, objektif, rasional, saintifik 
ant khayal 
ilmu n 1 bidang, disiplin, keahlian, la- 
pangan, lingkungan, sains, 2 kemahiran, 
kepandaian, kesaktian, keterampilan, pe- 
ngetahuan, 
- bintang astrologi, falakiah, horoskop, 
ilmu nujum, rasi, 
-- bisnis ilmu dagang, ilmu ekonomi; 
- cuaca ilmu iklim, klimatologi; 
-- eksakta ilmu pasti, 
- gaib ilmu klenik, ilmu mistik, 
- hayat biologi; 
- hewan zoologi; 
-- hitung aritmetika, ilmu hisab, matematika; 
- jiwa psikologi; 
- keguruan didaktik, ilmu pendidikan, pe- 
dagogi; 
- kependudukan demografi; 
- kesehatan jiwa psikiatri; 
- ketatanegaraan ilmu politik, 
- nahu ilmu tata kalimat, sintaksis: 
- obat farmakologi, 
- panas ilmu gaib, ilmu sihir; 
-- pasti fisika, kimia, matematika, 
- penerbangan aeronautika, aviasi, 
-- perbintangan astronomi, ilmu falak; 
- purbakala arkeologi, 
- serangga insektologi; 


- sufi ilmu batin, kebatinan, suluk, tasawuf; 
- tauhid ilmu kalam, ilmu usuludin; 
- tumbuh-tumbuhan botani; 
- ukur tanah geodesi, ilmu handasah; 
-- urai anatomi, ilmu tasyrih; 
berilmu a 1 alim, arif, bakir, berakal, 
berpendidikan, berpengetahuan, bestari, 
bijak, bijaksana, pandai, pintar, terpelajar; 
2 ampuh, berisi (ki), digdaya, mandraguna, 
pintar, sakti, 
ilmuwan n akademikus, cendekiawan, 
intelektual, jauhari, sarjana 

iluminasi n 1 pencahayaan, penerangan, 
penyigian, penyinaran: 2 pencerahan, pe- 
nyadaran, 3 pemberadaban, pembudayaan, 
sivilisasi 

ilusi n asosiasi, delusi, fantasi, khayalan 

ilusif a delusif, fantastis, imajinatif, khayali 

ilusionis n 1 pemimpi, pengkhayal, 2 pe- 
nyilap, pesulap, tukang sulap 

ilustrasi n 1 coretan, gambar, gores- 
an, lukisan, sketsa, vinyet; 2 penjelasan, 
contoh, representatif, sampel, spesimen 

ilustratif a grafis, skematis 

imajin bayang-bayang, citra, gambaran, kon- 
sep, rekaan 

imajinasi n angan-angan, fantasi, khayalan, visi 

imajinatif a1 delusif, fantastis, ilusif, khayali, 
2 inovatif, inventif, kreatif 

imajiner a abstrak, khayali, konseptual, maya, 
semu 

imak, mengimak vmengajuk, mengikuti, me- 
nirukan 

imam n 1 penghantar, pemimpin, penganjur, 
zaim, 2 kepala adat, kepala negeri, ketua, 
penghulu, raja, 3 padri, pastor, pater, pendeta, 
mengimami v memimpin 

iman n 1 kepercayaan, keyakinan, reli- 
giositas; 2 keteguhan batin, keteguhan hati, 
kekuatan batin, ketaatan, ketetapan hati; 
mengimani v memercayai, meyakini, 
beriman v 1 beragama, memeluk (agama), 
menganut (agama), 2 berkeyakinan, per- 
caya, 
keimanan n keagamaan, religiositas 

imani a alim, saleh 

timbal a bengkok, benyot, gelebek, mencong, 
mengok, mengsol, piat, pincang, serong, 
timpang, 

2imbal n balasan, balik 


iluminasi * imbuh 199 


imbalan n lakibat, balasan, ganjaran, kom- 
pensasi, padahan, timbalan, 2 bayaran, hadiah, 
honorarium, obat jerih, remunerasi, tip, upah 
timbang a timbal, timbang; 
mengimbangi v 1 membalas, mengembali- 
kan, mengganjar, 2 melawan, membanding- 
banding, menandingi, mengembari, menim- 
bangi, menimpali, menjajari, menyaingi, 
menyamai, 
mengimbangkan v memadankan, mema- 
tutkan, menjajarkan,menyamakan,menye- 
laraskan, menyepadankan, menyesuaikan, 
imbangannbandingan,lengkapan, musuh, 
padanan, pasangan, sandingan, santiran, 
tampin, tara, timbalan, timbangan, 
berimbang v berbanding, bertara, ber- 
timbal, bertimbang, bertolak, seimbang, 
serupa; 
perimbangan n neraca, nisbah, perban- 
dingan, proporsi, rasio, skala; 
seimbang 1 n proporsional, simetris; 2 ber- 
timbal, sarna, sebabat, sebanding, se- 
derajat, sejajar, sekelas, selevel, sepadan, 
separas, setakar, setara, setimbang, se- 
timpal, setingkat, setolok, sumbut; 3 a co- 
cok, harmonis, serasi; 4 a balui, pulik, 
remis, sama kuat, seri; 
menyeimbangkan v menyamakan, me- 
nyepadankan, menyetarakan, menyetim- 
bangkan; 
keseimbangan n ekuilibrium, harmoni, 
kesepadanan, keserasian, kesetimbalan, 
kesetimbangan, keteraturan, proporsi; 
*imbang a bimbang, ragu-ragu 
imbasn1 akibat, dampak, efek, ekses (cak),im- 
pak, konsekuensi, pengaruh; 2 aliran, 
gerakan udara, angin; 
mengimbas v berakibat, berdampak, ber- 
pengaruh 
imbau, mengimbau v memanggil, menyeru, 
memelawa, menjemput, mengajak 
imbesil a idiot, sementung, tunagrahita 
imbit, mengimbit v bermigrasi, 
mengungsi, pindah 
imbuh n ekstra, ganduh, tambahan, tokok, 
welasan; 
mengimbuhi v membubuhi, menambahi, 
menokok; 
mengimbuhkan v memasukkan, memberi, 
membubuhkan, menambahkan, menaruh; 


hijrah, 


200 iming-iming * incang-incut 


imbuhan n afiks: 
pengimbuhan n afiksasi, derivasi 

iming-iming n pemikat, taruhan, 
mengiming-imingi v memperagakan, me- 
mamerkan, memperlihatkan, menjanji- 
kan, menunjuk-nunjukkan 

imitasi a artifisial, bikinan, buatan, lan- 
cung, lip-lap, palsu, selungkang, sintetis, 
tiruan 
ant asli 

imitator n peniru 

imla n dikte; 
mengimlakan v membacakan, mendiktekan 

impak n akibat, buah, buntut, dampak, 
efek, hasil, imbas, impresi, konsekuensi, 
pengaruh 

impas v 1 bera, beres, draw, habis, langsai, 
lunas, terbayar; 2 pulang modal, pulang 
pokok; 
mengimpas v melunasi, membayar, mem- 
bereskan, menutup 

impase n jalan buntu, kunci mati 

imperialis n kolonialis, penjajah 

imperialisme n kolonialisme, penjajahan 

imperium 7 kekaisaran, kerajaan 

impetus n dorongan, impuls, insentif, 
katalis, motivasi, perangsang, rangsangan, 
stimulan 

impi n damba, mimpi; 
mengimpikan v mencitakan, mengangan- 
kan,mengharapkan, menghendaki, meng- 
idamkan, menginginkan, merindukan; 
impian n angan-angan, dambaan, fantasi, 
idaman, ideal, inginan, kerinduan, khayal, 
lamunan, rekaan 

impit v himpit; 
mengimpit v mengapit, mengasak, menin- 
dih, menyesak; 
mengimpitkan v menekan, menindihkan; 
impitan n tekanan; 
terimpit v terapit, tersepit, tertindih; 
berimpitan v berdesakan, bersesakan 

implementasi n aplikasi, pelaksanaan, pene- 
rapan, pengamalan, pengejawantahan, 
penjabaran, praktik, rekayasa; 
mengimplementasikan v melaksana- 
kan, mempraktikkan, menerapkan, meng- 
amalkan, mengaplikasikan, mengejawantah- 
kan, menjalankan, merekayasa 

implikasi n 1 keterkaitan, keterlibatan, sang- 


kutan; 2 asosiasi, konotasi, maksud, si- 
ratan, sugesti; 
mengimplikasikan v 1 melibatkan, menga- 
itkan, menyangkutkan; 2 memaksudkan, 
mengisyaratkan, menyarankan, menyiratkan 
implisit a sugestif, tersirat 
ant eksplisit 
impor, mengimpor v memasukkan, menda- 
tangkan; 
ant ekspor, mengekspor 
pengimpor n importir; 
ant pengekspor 
pengimporan n importasi 
importasi n pengimporan 
importir n pengimpor 
impoten a 1 kedi, lemah syahwat, lemah 
zakar, mati pucuk, peloh: 2 infertil, mandul 
(ki), steril; 3 ki loyo, melempem, payah 
impresin1 bekas, cap, jejak, kesan, rekam, tikas, 
trek (cak); 2 dampak, efek, impak, pengaruh 
impresif a bergengsi, gagah, megah, me- 
ngesankan, penggah, prestisius, sensa- 
sional, spektakuler 
ant sederhana 
impresario n promotor 
impuls n dorongan, impetus, insentif, katalis, 
motivasi, perangsang, pusa, stimulan, 
stimulus 
ant penolakan 
impulsif a instingtif, intuitif, naluriah, oto- 
matis, spontan 
imtihan n 1 seleksi, ujian; 2 upacara 
imun a kalis, kebal, weduk; 
pengimunan n imunisasi; 
keimunan n imunitas, kekebalan 
imunisasi n pengimunan 
imunitas n keimunan, kekebalan 
imut-imut a manis, mungil 
inai n pacar, tabo 
inang n pengasuh 
inap, menginap v bermalam, mengadar, 
mengendong; 
menginapkan v membaringkan, menye- 
mayamkan; 
penginapan n pondokan, (rumah) pema- 
laman, rumah bermalam, rumah tumpangan 
inaugurasi n pembaiatan, pelantikan, pe- 
nabalan, pengangkatan, pengukuhan, pe- 
nobatan; 
incang-incuta1bengkang-bengkok, bengkok, 


benyot, biang-biut, encot, erat, geliang- 
geliut, genjang, kecak, mencong, miring; 
2 dingklang, jengkot, pengkor, timpang; 

lincar v bidik; 
mengincar v 1 membelek, membidik; 2 
mengamati, mengawasi, melihat, meng- 
intai; 3 membayangkan, memimpikan, 
mendambakan, mengangankan, mengha- 
rapkan, menginginkan 
incaran n bahan, bulan-bulanan (ki), objek, 
sasaran, target 

"incar n bor, germit, gerudi, gurdi, jara, pene- 
buk lubang, penggerek; 
mengincar v mengebor, melubangi, mem- 
bolongi, menggurdi, menjara 

inci n dim 

incit p embus, enyah, hambus, lari, nyah, pergi; 
mengincit v mengenyahkan, menghalau, 
mengusir, menolak; 
mengincitkan v mengenyahkan, meng- 
giring, menghalau, menghembuskan, me- 
ngusir, menundung 

incut a bengkok, capik, incang-incut, men- 
cong, pincang, timpang; 
terincut-incut v terpincang-pincang 

lindah a artistik, bagus, bahari, baik, ber- 
gaya, cakap, cantik, dikara, elok, jalak 
lawa, kirana, lenteng, majelis, menarik, 
menawan, molek, mulia, permai, rupawan, 
sani, segak; 
mengindahkan v mencantikkan, meng- 
hiaskan, memperelok, merias, membaguskan; 
memperindah v ki membedaki, mem- 
benahi, membesut, memermak (cak), 
memoles, mempercantik, mendandani; 
seindah a seelok, sebaik, sebagus, secantik, 
semolek, selawa, sesegak, sepermai; 
keindahan n jamal, kecantikan, kecer- 
langan, keelokan, kepermaian 

"indah v peduli, menaruh minat, minat 
mengindahkan v meladeni, melayani, 
memandang, mematuhi, membenakan, 
membilang, memedulikan, memegang, 
memeka, memetiakan, memperhatikan, 
memusingkan, menanggapi, menaruh 
perhatian, mendengarkan, menetapi, 
menggubris, menghiraukan, mengikuti, 
menjunjung, menuruti, merespons; 
pengindahan n atensi, perbenaan, perhatian, 
respons 


lincar * idolensi 201 


indang n badang, gadang, nyiru, tampah, 
tampi (oval) 

indehoi v cak bercintaan, bercumbuan, berkasih- 
kasihan, bermesraan, berpacaran, bersuka- 
sukaan 

indekos v cak memondok 

indeks n 1 indikator, konkordansi, penanda, 
penunjuk; 2 tabel alfabetis 

independen a bebas, berdaulat, mandiri, oto- 
nom, partikelir, privat, sendiri, swapraja, 
swasembada 

independensi n kedaulatan, kemandirian, 
otonomi 

indigenos n asli, pribumi 

indik v menginjak, memijak, menindih, me- 
nekan, menghempap 

indikasi n alamat, bakat, faal, gejala, gelagat, 
isyarat,padahan,pelebaya,petunjuk,riak (ki), 
simpom, sinyal, tanda, tengara; 
mengindikasikan v membawa alamat, me- 
nandakan, menerangkan, mengalamatkan, 
mengisyaratkan, menunjukkan 

indikatif a sugestif 

indikator n indeks, parameter, penanda, pe- 
nunjuk 

indisiplin n insubordinat, ketidakpatuhan, 
pembangkangan 
ant disiplin 

inding, menginding-inding v menonjol- 
nonjolkan diri 

individu n perseorangan, pribadi 

individual a 1 partikelir, perseorangan, per- 
sonal, singel (cak), soliter, singular, tunggal; 
2 distingtif, eksklusif, idiosinkratis, isti- 
mewa, karakteristik, khas, khusus, par- 
tikelir, spesial, spesifik, tersendiri, unik 

individualis n egois 

individualistis a egoistis 

individualitas n 1 ciri, identitas, jati diri, 
kepribadian, personalitas; 2 idiosinkrasi, 
keistimewaan, kekhasan, kekhususan, ke- 
sendirian, keunikan, singularitas 

indo a blaster (cak), liplap, turunan, peranakan 

indoktrinasi n pencekokan (ki) pendoktrinan, 
pengajaran; 
mengindoktrinasi v 
mendoktrin 

indolen a celih, culas, kelesa, lembam, malas 

indolensi n kekelesaan, kelambanan, kelem- 
baman, kelesuan 


mencekoki (ki), 


202 indra * ingat-ingat 


indra n alat; 
-- pencium alat pencium, alat penghidu, 
hidung; 
- pendengar kuping, telinga; 
-- penglihat mata; 
-- peraba alat peraba, jangat, kulit, selerang; 
- perasa lidah, 
mengindra v membaca (ki), menangkap, 
mencium (ki), mendapatkan, mendeteksi, 
menemukan, mengendus (ki), mengetahui, 
menjumpai, 
pengindraan n deteksi, penemuan 

indralokan kayangan, kedewaan, keindraan, 
suargaloka, suralaya, surga 

induk n 1 babon, biang, indung, 2 ki pusat, 
sentral, utama, 3 ki akar, asal-mula, awal, 
benih, bibit, pangkal, pokok, sebab, 
tampang: 4 ki biang, ekstrak, esensi, sari, 
pati, 
— bala biang keladi, biang kerok, dalang (ki), 
dedengkot, gembong, inisiator, motor (ki), 
otak (ki), pelopor, pemrakarsa, pencetus, 
pengambil inisiatif, penggagas, penggerak, 
pentolan (cak), tokoh, 
- beras bini (cak), ibu, istri, nyonya, orang 
belakang (cak) , pedusi, perempuan, 
— jari biang jari, empu jari, ibu jari, jempol, 
- karangan editorial, karangan, tajuk, ta- 
juk rencana, 
- kereta api kepala kereta api, lokomotif, 
- madu sarang lebah, sarang madu, 
-- semang junjungan, majikan, tuan 

indung n emak, induk, 
- madu sarang lebah, 
-- mutiara siput mutiara, 
-- telur ovarium 

indusemen n bujukan, dorongan, iming- 
iming, pemikat, perangsang 

industri n pabrik 

industriawan n industrialis 

inefisien a boros, mubazir, sia-sia; 
ant efisien 

inefisiensi n ketakefisienan, pemborosan, 
pemubaziran 
ant efisiensi 

inersia n indolensi, kelambanan, kelem- 
baman, kelesuan 

infak n amal, derma, pemberian, sedekah, 
sumbangan, 

infantil a kekanak-kanakan 


infeksi n jangkitan, kontaminasi, peradangan 
terinfeksi v terkena, terkontaminasi 

inferensi n deduksi, kesimpulan, konklusi, 
penali, simpulan 

inferior a 1 sekunder, subordinat: 2 minor, 
yunior, 3 buruk, jelek, kelas bawah, kelas 
dua, kodian, murahan, picisan, rendah 
ant superior 

inferioritas n kerendahan, kejelekan 

infertil a azospermi, bulus, gabuk, impoten, 
majir, mandul, steril 

infertilitas n kemandulan, sterilitas 

infiks n sisipan 

infiltran n mata-mata, penyelundup, penyusup 

infiltrasi n penyelundupan, penyusupan 

infinit a abadi, kekal 

influensa n flu, pilek, radang selaput lendir, 
selesma 

informal a1 tidak resmi: 2 bebas, rileks, santai 
ant formal 

informan n narasumber, pelapor, responden 

informasi n 1 penerangan, penjelasan, 2 ba- 
han, berita, data, embaran, fakta, kabar, 
keterangan, laporan, liputan, warta 

infrastruktur n prasarana 

inga, teringa-inga v bengal, bengong, 
bingung, hilang akal, melengung, me- 
nyerana, pusing, senewen, sesat pusat, 
terbengkalai, terlolong-lolong, termangu- 
mangu, termengung, termenung-menung 

ingat v 1 tabu, terkenang; 2 bangun, sa- 
dar, siuman; 3 acuh, anggap, bercadang, 
bermaksud, berhajat, berniat, mau, hirau, 
kira, peduli, pendapat, sangka, tahu; 4 me- 
mikirkan, mempertimbangkan 
ant lupa 

ingat-ingat v camkan, cermat-cermat, hati- 
hati, hemat-hemat, jimat, perdata, perha- 
tikan, saksama, tangar, teliti, waspada; 
mengingat-ingat v mencatat, menyadari; 
mengingat v 1 mengenang, mengarah- 
arahi, mengenali; 2 memandang, meme- 
dulikan, memikirkan, menetapi, menilik, 
menimbang; 
mengingatkan v memberi tahu, mem- 
fatwakan, memperingatkan, menasihati, 
mencelikkan (ki), menegur, menyadarkan, 
meluruskan, menyadikkan, 
ingatan n 1 impresi, kenangan, kesan, 
memori, renungan, 2 akal, angan(-angan), 


daya, keinsafan, kesadaran, pengetahuan, 
perhatian, pikiran, rekognisi; 3 hasrat, 
kehendak, keinginan, niat, prakarsa, rintisan; 
teringat v terkenang; 
beringat v berawas-awas, berhati-hati, 
berjaga-jaga, berwaspada, cermat, teliti; 
peringatan n 1 teguran, fatwa, nasihat, pi- 
tawat; 2 kenang-kenangan, 3 catatan, ke- 
terangan, memorandum, penunjuk, rujukan, 
memperingati v1 mengenang, mengingat, 
2 memuliakan, merayakan, 
memperingatkan v mengingatkan, meng- 
isyaratkan, menyinyalir, menunjukkan 

inggang-inggung v berayun-ayun, bergegar, 
bergerak-gerak, bergoyang, berguncang, 
terbuncang. 

ingin adv embuh, gemar, hendak, kenyir, 
kepingin (cak), mau, palar, sangat suka, 
mengingini v menginginkan, 
menginginkan v memalarkan, mem- 
butuhkan, memerlukan, memimpikan, 
mencita-citakan, mendambakan, meng- 
angankan-angankan, mengempik, meng- 
enang-ngenangkan, menggemari, meng- 
hajatkan, mengharapkan, menghasratkan, 
menghendaki, mengidamkan, mengincar, 
mengkhayalkan, menunggu, menyukai, 
merindukan; 
berkeinginan v berazam, bercita-cita, be- 
rencana, berhajat, berhasrat, berkehendak, 
bermaksud, berniat, berpretensi, berselera, 
mengajun; 
keinginan n 1 ambisi, angan-angan, 
aspirasi, cita-cita, dahaga (ki), dambaan, ha- 
rapan, impian, pretensi; 2 ajun, azam, 
dorongan, hajat, hasrat, kehendak, kemauan, 
maksud, murad, niat, rencana, selera, 
semangat, tujuan 

ingin tahu, keingintahuan n kemelitan, 
kuriositas 

ingkah v pindah, beranjak, bangkit 

ingkar v 1 berbalik, enggan, mungkir, ogah; 
2 melanggar, mengabaikan; 
-- janji berputar lidah, wanprestasi; 
mengingkari v 1 membelit-belitkan, me- 
mungkari, memungkiri, memutar li- 
dah, menafikan, menampik, meniadakan, 
menidakkan, menyangkal; 2 melanggar, 
mencabuli, mengabaikan, menginjak-injak, 
mengkhianati, menyalahi; 


inggang-inggung ° injeksi 203 


pengingkaran n 1 penolakan, penyang- 
kalan; 2 pelanggaran 
ant pengakuan 

ingsut, beringsut v beralih, berangsur, beran- 
jak, berasak, berganjak, bergerak, bergeser, 
beringsar, berkesot, berpindah, ingkah, 
menggelesot, menggeremet, menyesar, 
merangkak, merayap, merembet 

ingus n air hidung, lendir, umbel; 
ingusan 1 v beringus, berlendir; 2 a anak 
bawang, bau kencur, hijau (ki), kecil, yunior 

inheren a esensial, khulki, intrinsik, melekat 

inhibisi n embargo, halangan, hambatan, 
kekangan, larangan, pembatasan, prohibisi, 
rintangan, supresi 

inisiasi n pembaiatan, penobatan; 
menginisiasikan v membaiat, menobatkan 

inisiatif n buah pikiran, daya usaha, gagasan, 
ide, prakarsa, rintisan 

inisiator n aktivis, arsitek (ki), biang (keladi), 
dedengkot, gembong, induk bala, motor 
(ki), otak (ki), pelopor, pemrakarsa, pencetus, 
penggagas, penggerak, pentolan, tokoh 

injak v pijak; 
menginjak v memijak, menapak, men- 
dampal, mengencang, mengentak, men- 
jejak, merentak; 
injak-injak n injak-injakan, sandungan, 
tangga, undak-undakan, pijak-pijak, rakap, 
pedal; 
menginjak-injak v 1 melinjak, memijak- 
mijak, mengentak-entak, mengirik, me- 
rencah; 2 ki menindas, menjajah; 3 ki 
melanggar, mencabuli, mencaring, meng- 
abaikan, mengingkari; 
menginjakkan v memijakkan, mena- 
pakkan, menjejakkan; 
-- kaki ki menaklukkan, menduduki, me- 
nguasai, menjajah; 
terinjak v terdampal, terpijak; 
terinjak-injak v ki teraniaya, tertindas; 
injakan n pijakan, tumpuan 

injak-injak n dayung, kayuh, pedal, sang- 
gurdi, tangga 

injap n angkup-angkup, katup, klep 

injeksi n 1 semprot, suntikan; 2 ki subsidi, 
tambahan; 
menginjeksi v 1 mencacah, menjarum, me- 
nyemprot, menyuntik; 2 ki menambah, 
menyubsidi 


204 inkarnasi * intai 


inkarnasi n penjelmaan, perwujudan 

inklusif a 1 global, komprehensif, menye- 
luruh, penuh; 2 terhitung, termasuk 
ant eksklusif 

inkognito a anonim 

inkompatibel a antagonistik, antitetis, berla- 
wanan, bertentangan, inkonsisten, kontra- 
diktif 

inkompatibilitas n diskrepansi, inkonsis- 
tensi, ketakcocokan, ketaksesuaian, kon- 
tradiksi, paradoks, perbedaan 

inkompetensi n ketakcakapan, ketakmam- 
puan, ketaksesuaian 
ant kompetensi 

inkonsisten a 1 berubah-ubah, plin-plan, 
plintat-plintut; 2 berlawanan, berten- 
tangan, bertolak belakang, inkompa- 
tibel, paradoksal 
ant konsisten 

inkonsistensi n 1 ketidakseragaman, ke- 
tidakteraturan, ketidaktetapan, 2inkompa- 
tibilitas, kontradiksi, paradoks 
ant konsistensi 

inkonvensional a 
menyimpang 
ant konvensional 

inkorporasi n 1 fusi, integrasi, konsolidasi, 
merger, peleburan, penggabungan; 2 peng- 
himpunan, pengumpulan 

inkubasi n 1 masa tunas, 2 penetasan, pe- 
ngeraman 

inovasi n pembaruan, perubahan 

insaf a 1 bangun, engah, ingat, mafhum, 
maklum, mengerti, menyesal, sadar, tahu, 
tahu diri, tahu diuntung; 2 kapok, tobat; 
menginsafi v mengerti, mengetahui, 
menyadari, meyakini; 
menginsafkan v memberi 
menyadarkan; 
keinsafan n kebangkitan, kebangunan, 
kesadaran, pemahaman, pengertian, pe- 
ngetahuan, rekognisi, keyakinan 

insan n individu, jiwa, manusia, orang, pribadi 

insanan n personifikasi 

insang n paru-paru (ikan) 

insani a kemanusiaan, manusiawi 

insekta n insek, serangga 

insektisida n pembasmi serangga, racun se- 
rangga 

insektologi n ilmu serangga 


abnormal, anomali, 


pelajaran, 


inseminasi n fertilisasi, pembenihan, pem- 
buahan, penghamilan 

insentif n dorongan, impetus, impuls, katalis, 
motivasi, perangsang, stimulan, stimulus 

inset n sisipan, suplemen 

insiden 11 kejadian, peristiwa, 2 cak kecelakaan 

insidental a sewaktu-waktu, setiap saat 

insinuasi n kias, sindiran; 
menginsinuasi v mengias, menyayung 
(ki), menyindir 

insinye n cogan, emblem, lencana, medali, 
pin 

inskripsi n dokumen, piagam, prasasti 

inspeksinkontrol, pemeriksaan, pengawasan, 
penilikan, peninjauan, survei 

inspektur n pengawas, penilik 

inspirasi n angan-angan, bisikan, buah pikiran, 
gagasan, gerak hati, ide, ilham, kata hati, 
khayalan, kreativitas, petunjuk, sempena 
hati, suara halus, wahyu 

instabilitas n fluktuasi, kegoyahan, ketak- 
stabilan 

instansi n badan, dinas, institusi, jabatan, 
jawatan, kantor, lembaga, maktab 

insting n garizah, intuisi, naluri 

instingtif a impulsif, intuitif, naluriah, spontan 

institusi n adat, kebiasaan, lembaga, pranata, 
tradisi 

instruksi n 1 aba-aba, ajaran, amanat, amaran, 
arahan, komando, nasihat, perintah, pe- 
san, titah, tugas, 2 pedoman, pelatihan, 
pendidikan, petunjuk, 
menginstruksikan v memerintahkan, 
mengajarkan, mengarahkan, mengomando- 
kan, menitahkan, menugasi, menunjukkan, 
menyuruh 

instruktur n pelatih, pembimbing, pendidik, 
pengajar, pengasuh, penuntun, penyuluh, 
widyaiswara 

instrumen n alat, gawai, organ, perabot, 
perangkat, peranti, perkakas, perlengkapan, 
radas 

insubordinat n indisiplin, ketakpatuhan, 
pembangkangan 

intai, mengintai v 1 melocok, meluluk, 
memata-matai, memperhatikan, menga- 
kap, mengawasi, meninjau, menilik, me- 
lihat, mencalang, mengintip, meronda, 
menyiasat, menyilik, menyubuk; 2 ki 
mengancam, merisaukan, merusuhkan; 


pengintai n detektif, intel, mata-mata, 
pelolok, peluluk, pemerhati, pendeteksi, 
pengawas, pengintip, penilik, peninjau, 
penyiasat, penyuluh, peronda, reserse, 
spion, 
pengintaian n penyuluhan 

intan n berlian, jauhar, manikam, nilam, 
permata, ratna, 
-- buatan batu belanda, intan imitasi, kristal: 
-- hitam intan karbon, karbonado 

integral a 1 bulat, kafi, lengkap, menyeluruh, 
terkonsolidasi, terpadu, terstruktur, utuh, 
2 koheren, melekat, menyatu, terintegrasi 

integrasi n fusi, konsolidasi, merger, pe- 
leburan, pembauran, penggabungan, pe- 
nyatuan, unifikasi, 
mengintegrasikan v menggabungkan, me- 
nyatukan, memadukan, mengumpulkan, 
terintegrasi a integral, koheren, melekat, 
menyatu, terkonsolidasi, terpadu, 
berintegrasi v bergabung, menyatu, 

integritas n 1 kejujuran, ketulusan, kre- 
dibilitas; 2 akhlak, karakter, kelakuan, 
kepribadian, moralitas, perangai, perilaku, 
tabiat; 3 kebulatan, kepaduan, kesatuan, 
keutuhan, koherensi 

intelek 1 n akal budi, daya pikir, penalaran, 
kecendekiaan, kecerdasan, kecerdikan, 
kepintaran; 2 a brilian, cemerlang (ki), 
cendekia, cerdas, cerdik, encer (ki), 
genial, genius, inteligen, pandai, pintar, 
ringan kepala, tajam (ki), terang akal: 3 a 
akil, arif, bakir, berakal, berpendidikan, 
berpengetahuan, bestari 

intelektual 1 n cendekiawan, cerdik cen- 
dekia, cerdik pandai, ilmuwan, jauhari, 
sastrawan, tepian ilmu, 2 a berakal, 
cerdas, mental, psikis, psikologis, serebral, 
terpelajar 

inteligen a brilian, cemerlang (ki), cende- 
kia, cerdas, cerdik, encer (ki), genius, 
intelek, pandai, pintar, tajam (ki), terang 
akal 

inteligensia n cendekiawan, intelektual 

intelijen n agen, detektif, mata-mata, polisi 
rahasia, reserse 

intensa1lbersemangat,energik, gentur, getol, 
giat, intensif, keras, khusyuk, sungguh- 
sungguh, tekun, teruk; 2 dahsyat, hebat, 
3 kuat, mencolok, tajam 


intan * interogator 205 


intensi n ambisi, maksud, niat, pamrih, 
semangat, tujuan 

intensif a gentur, intens, mendalam, serius, 
sungguh-sungguh, 
mengintensifkanvmemaksimalkan, mem- 
pergiat, menggalakkan, mengoptimalkan; 
pengintensifan n intensifikasi, peng- 
galakan, penggiatan, peningkatan 

intensitas n 1 keseriusan, kesungguhan, 
ketekunan, semangat, 2 kedahsyatan, kehe- 
batan, 3 kedalaman, kekuatan, ketajaman 

interaksi n hubungan, korelasi 

interelasi n hubungan timbal balik, ke- 
dekatan, koneksi, korelasi, korespondensi, 
pertalian 

interes n 1 animo, kepedulian, ketertarikan, 
minat, perhatian, 2 hobi, kegemaran, ke- 
senangan 

interesan a atraktif, memesona, memikat, 
menarik 

interferensi n campur tangan, intervensi, intrusi 

interinsuler a antarpulau 

interior n (bagian) dalam 
ant eksterior 

interjeksi n kata seru 

interkontinental a antarbenua 

interlokusi n dialog, perbincangan, perca- 
kapan, tanya jawab 

interlokutor n rekan bicara 

intermezo n selingan, selipan, variasi (cak) 

intern a internal 

internal 1 a dalam, intern, privat; 2 n do- 
mestik, kerumahtanggaan 
ant eksternal 

internasional a 1 antarbangsa; 2 global, men- 
dunia, mondial, universal 
ant nasional 

internir, menginternir v membuang, menga- 
singkan, mengerangkeng, memenjarakan, 
menjebloskan; 

interniran 11 benduan, narapidana, pesakitan, 
rantaian (ki), tahanan, tawanan, terhukum, 
terpidana, 2 pengasingan, penjara 

internis n ahli penyakit dalam 

interogasi n investigasi, pemeriksaan, pe- 
ngusutan, penyelidikan, penyidikan, 
menginterogasi v memeriksa, menanyai, 
menginvestigasi, mengusut, menyelidiki 

interogator n investigator, pemeriksa, pe- 
nanya, pengusut, penyelidik, penyidik 


206 interpolasi * investasi 


interpolasi n penambahan, penyisipan 

interpretasi n 1 ani, definisi, eksplanasi, 
eksposisi, klarifikasi, parafrase, pema- 
haman, pembacaan, penangkapan, pen- 
jelasan, tafsiran, versi, 2 terjemahan, 
menginterpretasikanvmenafsirkan,meng- 
artikan, mengasosiasikan, memarafra- 
sakan, mengklarifikasi, mendefinisikan, 
merumuskan 

interupsi n 1 celetukan, penyelaan; 2 pe- 
nangguhan, penghentian (sementara), pe- 
nundaan, suspensi; 
menginterupsi v mematahkan, memeng- 
gal lidah (ki), memotong, memutus, 
menceletuk, menengahi, mengerat lidah, 
meningkah, menukas, menyampuk, me- 
nyela, menyelang, menyerobot 

interval n istirahat, jeda, rumpang, sela, 
selang 

intervensi n campur tangan, intrusi 
ant lepas tangan 

interviu n tanya jawab, wawancara, 
menginterviu v mewawancarai 

intin1 pati,sari,saripati;2akar,esensi,hakikat, 
induk, mahia; 3 fokus, jantung (ki), poin, 
pokok, primer, pusat, tema, teras (ki) 

intiha n akhir, penghabisan, pengunci, pe- 
nutup 

intikad n bantahan, kritik, sanggahan, sang- 
kalan, tantangan 

intil, mengintil v membuntuti, mendudu, 
mengekor, mengikuti, menguntit, menyusul 

intim a akrab, dekat, erat, karib, kental, me- 
lekat, mendalam (ki), mesra, rapat, ro- 
dong; 
ant renggang 
keintimannintimasi, keakraban, kehangat- 
an, kemesraan 

intimidasi n ancaman, gaham, gelogok, 
teror, 
mengintimidasi v melagak, membuayai, 
menakut-nakuti, mengancam, menggaham, 
menggebah, menggertak, mengamang, 
meneror 

intip, mengintip v 1 melihat, mencalang, 
menyibuk, menyilik; 2 ki melolok, me- 
luluk, memata-matai, memperhatikan, 
mengakap, mengamat-amati, mengawasi, 
mengintai, menilik, meninjau, menyelidik, 
menyiasati, menyuluh; mengamati, 


pengintip n peluluk, pengintai, penilik, pe- 
ninjau , penyelidik, perisik 

intipati n intisari 

intisari n inti, intipati, pokok, sari, substansi 

intoksikasi n 1 kemabukan: 2 keracunan 

intonasi n aksen, lagu kalimat, lentong, tekanan 

intrik n kerja sama, kolusi, konspirasi, per- 
komplotan, permufakatan, persekongkolan, 
persekutuan, rekayasa (ki) 

intrinsik a esensial, inheren, melekat, menyatu 
ant ekstrinsik 

introduksi n 1 pembukaan, pengenalan, 
perkenalan awal, prolog, 2 alas kata, kata 
pendahuluan,katapengantar,mukadimah, 
pengantar, prakata, prawacana, sekapur 
sirih, 
mengintroduksi v 1 memperkenalkan, 
menghadirkan, 2 memelopori, memulai, 
mengawali 

introspeksi n mawas diri, 
berintrospeksi v bercermin, berkaca, ber- 
mawas diri, mengoreksi diri 

intrusi n intervensi, penembusan, penero- 
bosan, penetrasi, perembesan 

intuisi n garizah, insting, indra keenam, naluri 

intuitif a impulsif, instingtif, naluriah, perseptif 

'invalid aabnormal, cacat, cangga, cenangga, 
kurang 

?'nvalid a batal, batil, irasional, keliru, man- 
sukh, putus akad, salah 

invasi n agresi, penyerangan, penyerbuan; 
menginvasi v menyerang, menyerbu 

invensi n kreasi, penciptaan, penemuan, ra- 
kitan, reka cipta 

inventarisasi n pencatatan, pendaftaran, 
pendataan; 
menginventarisasikan v membukukan, 
mencatat, mendaftar, mendata; 

inventif a imajinatif, inovatif, kreatif, produktif 

inventivitas n daya cipta, inspirasi, krea- 
tivitas, produktivitas 

inventor n arsitek, kreator, pencipta, pendiri, 
perakit, pereka cipta 

inventori n pasokan, persediaan, simpan- 
an, stok, suplai, tandon 

inversi n antipoda, kebalikan, lawan 

investasi n kapitalisasi, pemodalan, pena- 
naman modal, pendanaan; 
menginvestasikan v menanamkan, mengi- 
kutkan, menyertakan 


investigasi n analitis, eksplorasi, penda- 
laman, penelitian, penggalian, pengusutan, 
penyelidikan, penyidikan, penyigian; 
menginvestigasi v meneliti, mengamati, 
mengeksplorasi, menggali, menghalusi, 
mengusut, menyelidiki, menyidik, menyigi 
(ki) 

investigatif a analitis, mendalam, sistematis 

investor n penanam modal, penyandang dana 

invitasi n ajakan, pelawaan, undangan 

iodin n yodium 

ipar n biras, pembayan 

ipuh n bisa, racun, upas; 
beripuh v beracun, berbisa 

ipuk, mengipuk v menyemaikan 

ira n 1 pangsa, ruang, ulas; 2 urat kayu 

iradiasi n penerangan, penyinaran, penyorotan 

irama n 1 aksen, rima, ritme, 2 kecepatan, 
tempo, 
berirama a melodius, ritmis, teratur: 
seirama n seiringan, sejalan, senada, senapas 

iras, seiras n arah-arah, sama, serupa, 
mengiras v menyamai, menyerupai 

iri a cemburu, dengki, hasad, keki (cak), 
panas hati, sentimen (cak), sirik, timburu 

irigasi n pengairan, tali air 

irik, mengirik v memijak, mencecah, 
mengencang, mengenjak, mengentak, 
menginjak, menjejak, melinjak, memijak- 
mijak 

iring, beriring v 1 berarak, berbaris; 2 berba- 
rengan, berdampingan; 
mengiringi v 1 membarengi, mendam- 
pingi, menemani, mengantar, mengapit, 
mengawal, mengawani, menyandingi, 
menyertai; 
pengiring n 1 pendamping, pengantar, 
pengikut, 2 jagapati, pengawal, 
iringan n arak-arakan, defile, iring-iringan, 
konvoi, parade, pawai, perarakan, prosesi, 
rombongan; 
beriringanv1 berarak, berbaris, berdefile, 
bererot, berparade, berpawai; 2 ber- 
dampingan, berdekatan, bergandengan, 
bersandingan, bersebelahan, bersisian; 
seiring 1 n seperjalanan; 2 v berbarengan, 
bersamaan, bertepatan 

‘iris n selaput pelangi 

"iris v bedah, kerap, penggal, porong, 
sayat; 


investigasi ° isi 207 


mengiris v 1 membedah, memotong, men- 
didis, mengerat, menggodot, menopek, 
menoreh, menyayat, menyebit, menyiat; 
2 ki melukai, mengoyak, menikam, me- 
nyayat; 
mengiris-iris v memotong-motong, men- 
cacah, mencarah, mencelis, mencencang, 
mencincang, meracik, merajang, merincih; 
teriris v terpotong, tersayat; 
irisan n 1 cuilan, keratan, potongan, sa- 
yatan; 2 penampang 

irit a cermat, ekonomis, gemi, hemat; 
ant boros 
mengirit v bertenggang, mengencangkan 
ikat pinggang (ki), menghemat 
pengiritan n penghematan 
ant pemborosan 

iritasi n 1 gangguan; 2 kejengkelan; 3 perang- 
sangan 

irsyad n petunjuk, pimpinan 

isak n sedan, sedu, tangis; 
terisak-isak v mengesak, sesenggukan, 
tersedan-sedan, tersedu-sedan, tersedu- 
sedu, tersengut-sengut 

isbat n afirmasi, konfirmasi, pembenaran, 
penegasan, peneguhan, penentuan, pe- 
netapan, pengukuhan; 
mengisbatkanvmemastikan, menegaskan, 
meneguhkan, menetapkan, menentukan, 
mengakui, mengesahkan, menguatkan, 
mengukuhkan 

iseng 1 v main-main; 2 a canggih, jail (cak), resek 
(cak), usil 
iseng-iseng a sambil 

isin 1 kandungan, muatan; 2 daya muat, daya 
serap, daya tampung, kapasitas, volume; 3 ba- 
tang tubuh, bunyi, diktum; 4 inti, maksud, 
pati, pokok, sari, substansi; 
-- kawin mahar, maskawin; 
-- perut 1 dalaman, jeroan; 2 ki unek-unek; 
mengisi v 1 memuat, memasukkan, me- 
madatkan; 2 memenuhi, menjejali; 
berisi 1 v bermuatan, memuat, mengan- 
dung, menyimpan; 2 a ki berbobot, ber- 
kualitas, bermakna, bermutu, bernas; 3 a ki 
ampuh, berilmu, digdaya, mandraguna, 
pintar, sakti; 4 a ki padat; 5 v ki berbadan 
dua, besar perut, bunting, hamil, membawa 
berat, mengandung; 
seisi a sepenuh 


208 isit ° izin 


isit n gusi 

isolasi n 1 pengasingan, pemencilan, 
pemisahan, pengucilan, penyendirian; 2 ke- 
terasingan, keterkucilan, keterpencilan, 
keterpisahan, ketertutupan, privasi, 
mengisolasi v 1 memencilkan, memisah- 
kan, mengasingkan, mengucilkan, me- 
nyakukan, menyendirikan; 2ki membuang, 
menginternir, 3 memblokade, mengepung, 
mengungkung, mengurung, menutup, me- 
nyekat; 
pengisolasian n blokade, pengepungan, 
penutupan; 
terisolasi v terasing, terkucil, terpencil, ter- 
pisah, tersaku, tersekat 

istal n ari, hipodrom, kandang kuda 

istana n kastel, keraton, puri, mahligai, pa- 
lis 

istiadat n adat, kebiasaan, rasam; 
mengistiadatkan v melazimkan, mem- 
biasakan, mengadatkan, menjamakkan 

istilah n kata, nama, sebutan, terma; 
mengistilahkan v menamakan, menyebutkan; 
peristilahan n kosakata, terminologi, voka- 
buler 

istimewa a 1 distingtif, eksklusif, eksotis, 
individual, khas, khusus, spesial, spesifik, 
tersendiri, unik; 2 hebat, jempolan, lu- 
ar biasa, penting, prima, sempurna, sig- 
nifikan, spesial, super; 
ant biasa 
mengistimewakan v mementingkan, mem- 
fokuskan, memprioritaskan, mengede- 
pankan, mengkhaskan, mengkhususkan, 
mengutamakan, menitikberatkan, meno- 
morsatukan, menonjolkan; 
pengistimewaan n 1 pementingan, peng- 
khususan, penitikberatan, pengutamaan; 
2 dispensasi, eksepsi, kelonggaran, ke- 
ringanan, pengecualian, pengkhususan 
teristimewa adv lebih-lebih, terutama; 
keistimewaan n 1 idiosinkrasi, kelebihan, 
keluarbiasaan, kekhasan, kekhususan, ke- 
unikan, keutamaan, keunggulan, tuah; 
2 kehebatan,khasiat, faedah, kebaikan, 
manfaat; 

istinggar n senapan sundut, setenggar 

istirahat n interval, jeda, rehat; 
mengistirahatkan v 1 menghentikan, me- 


nyetop; 2 ki membebaskan, member- 
hentikan, memecat, mendaulat, mendepak, 
mengeluarkan; 
beristirahat v beradu, berihat, melepas 
lelah, membuang lelah, membuang letih, 
membuang penat, memulangkan napas, 
mengambil napas, mengaso, merintang 
payah, merintang penat, rileks (cak), 
tempoh, turun main; 
peristirahatan n peraduan; 
~ terakhir kober, kuburan, makam, pesara, 
pusara, tanah tersirat 
istri n bini (cak), induk beras, induk nasi, 
kawan hidup, nyonya, orang belakang, 
padusi, pedusi, permaisuri, rodong, teman 
hidup; 
ant suami 
-- muda madu, sembayan; 
-- presiden ibu negara 
isu n 1 tema; 2 cak desas-desus, gosip, gun- 
jingan, kabar angin, kabar burung, rumor 
isyarat n 1 aba-aba, duaja, gestur, kode, san- 
di, sein (cak), semboyan, sinyal, tanda; 
2 alamat, gejala, gelagat, indikasi, pe- 
lebaya, pertanda, petunjuk, sasmita, sem- 
boyan, simtom, tanda-tanda, tengara; 
mengisyaratkan v 1 menyemboyankan; 
2 memperingatkan, menerangkan; 3 ki 
membayangkan, menganginkan, meng- 
implikasikan, menyarankan, menyiratkan 
italik n huruf miring, kursif 
iterasi n perulangan, repetisi, tautologi 
iteratif a berulang, repetitif, tautologis 
itifak n persamaan, persesuaian, persetujuan 
itik n bebek; 
-- manila entok, itik surati, mentok 
iuran n urunan 
iya, beriya-iya v bercakap-cakap; 
mengiyakan v menerima, mengakui, 
mengakuri, mengamini, mengangguk, 
mengijabkan, menyepakati, menyetujui 
izin n kerelaan, lampu hijau (ki), pangestu, 
per-kenan, permisi, persetujuan, restu; 
mengizinkan v meluluskan, memberi, 
memperbolehkan, memperkenankan, me- 
ngabulkan, mengakui,  mengakuri, 
mengamini, mengiyakan, mengijabkan, 
menyepakati, menyetujui, merestui; 
ant melarang 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


'jabal n ancala, ardi, argo, bukit, 
dolok, giri, gunung, hargo 
*jabal, menjabal v membegal, menco- 
leng, menggarong, menggasak, men- 
jarah,menyamun,menyita,merampas, 
erampok, merebut, meronce; 
penjabal n garong, pencuri, pengadang, 
penyamun, perampas; 
penjabalan n pembegalan, penggarongan, 
penyamunan, perampasan 
jabang bayi n bayi, kanak-kanak anyir, orok 
Jabar a Mahakuasa 
''abar, menjabarkan v memaparkan, 
membabarkan, membeberkan, memerikan, 
memerincikan,menakrifkan,menceritakan, 
mencuraikan, mendefinisikan, mene- 
rangkan, mengembangkan, menggam- 
barkan, mengisahkan, menguraikan, men- 
jelajahkan, menjelaskan, menurunkan, 
menyatakan, menyuratkan, merawikan, 
memerinci, meriwayatkan, 
penjabaran n analisis, elaborasi, pemapar- 
an, pembeberan, pemerian, pemerincian, 
penakrifan, pendefinisian, penerangan, 
penggambaran, pengisahan, penguraian, 
penjelasan, 
jabaran n uraian 
jabat, menjabat v berprofesi, memangku, 
memegang, menggenggam, memerankan, 
menjawat, menduduki, menyandang, me- 
mikul, menanggung, menyambut, 
pejabat n administratur, atasan, kepa- 
la, majikan, orang besar, pembesar, pemim- 
pin, penggede (cak), pemangku, pemegang, 
penguasa 
jabatan n 1 kapasitas, pangkat, keduduk- 
an, kursi, pos, posisi; 2 dinas, jawatan, 
kantor, bagian, cabang, biro, unit, instansi, 
lembaga, 
penjabat n pemegang, pemangku, 
berjabatanvberbimbingan, bergandengan, 
berjawat, berpegang (tangan), bertaut, 
sejabat n kolega, sejawat, sepekerjaan, se- 
profesi 
jabat tangan, menjabat tangan v menyalami, 
berjabat tangan v bersalam, bertaut ta- 
ngan, berjabat salam, berjawat tangan 
jabir, berjabir 1 v berkelepai, terkulai-kulai, 
2 a kebesaran, kegedean (cak), longgar 
jabung n damar, dempul, gala-gala, gegala, 
lotek, pakal 


jadah n gemblong, wajik ketan 

jadi v 1 beres, oke (cak), selesai, siap, setuju, 
2 berhasil, lulus, sukses, tercapai, 3 berdiri, 
hadir, keluar, lahir, muncul, terbit, tampil, 
menjadi 1 p sebagai, selaku, 2 v menjelma, 
berprofesi, memerankan, menjabat, naik, 
~ air mandi ki mendarah daging, menjadi 
kebiasaan,menjadi tradisi, rutinitas 
menjadikan v melahirkan, membentuk, 
membuat, menabalkan, menahbiskan, men- 
ciptakan, mendaulat, mengadakan, meng- 
aktualkan, mengangkat, menghasilkan, 
mengonkretkan, mengukuhkan, menobat- 
kan, merealisasi, mewujudkan, 
menjadi-jadi v berkecamuk, lasat, meluap, 
mendahsyat, menggila, merajalela, (se)ma- 
kin jadi, 
jadi-jadian n gadungan, siluman, 
terjadivlberjalan, berlaku, berlangsung, 
2 tepat, terbit, timbul, tumbuh, 3 terbentuk, 
terdiri, terjalin, 
sejadinya adv sekehendaknya, semaunya, 
sesuka-sukanya, 
sejadi-jadinya adv sehebat-hebatnya, seke- 
ras-kerasnya, sekuat-kuatnya; 
kejadian n 1 insiden, kasus, keadaan, ma- 
salah, peri, perihal, peristiwa, perkara, 2 ke- 
lahiran, terjadi, terjadinya 

'Jadi n Kaprikornus, Makara 

jaduk 1 a kebal, kosen, weduk, ampuh, 
digdaya, mandraguna, sakti, 2 n jagoan, 
pemuka 

jadwal n agenda, skedul (cak), susunan, urut- 
an, acara, rencana, program, rancangan, 
menjadwalkan v mematok, menargetkan, 
menetapkan, mengagendakan, menyiap- 
kan, merancang, merencanakan, 
penjadwalan n pencatatan, pendaftaran, 
pengagendaan, perencanaan, persiapan, 
terjadwal v teragendakan, tercatat, terdaf- 
tar, terencana, tersusun 

jaga v 1 bangun, bergadang, celik, gugah, 
melek (cak), sadar, terbuka, 2 ronda, pi- 
ket, patroli, kawal, berkawal, sambang, 
menunggui, 
ant tidur, 
- wana polisi hutan, 
menjaga v 1 melindungi, membentengi, 


memelihara, menaungi, mendindingi, 
mengayomi, mengelola, menggembala 
(hewan), menongkrongi (cak), mera- 


wat, 2 membela, membimbing, mem- 


210 jagal * jahat 


perhatikan, mendidik, mengasuh, me- 
ngawal, mengawasi, mengendalikan, 
menghormati, mengontrol, mengurus, 
menilik, menunggui, merawat, reksa; 

~ mulut ki menjaga lidah, menjaga omongan 
~ diri berhati-hati, memagar diri, menjaga 
langkah, waspada, 

~ hati menenggang perasaan, menjaga pe- 
rasaan, 

menjagakan v membangunkan, meng- 
gugah, menyadarkan, 

penjaga n pelindung, pembela, pemeli- 
hara,pengasuh,pengawal,pengawas,peng- 
ayom, pengelola, pengiring, pengurus, 
penunggu, perawat, peronda, piang, polisi, 
pramupintu, pramusiwi, protektor, sapir, 
wali, waris: 

~ gawang kiper, 

~ mesjid garin, marbut, merbot, siak, 

~ penjara sipir; 

~ pintu bawab, penunggu pintu, portir; 
penjagaan n kontrol, pemeliharaan, pe- 
meriksaan, pengamanan, pengamatan, pe- 
ngawasan, pengolahan, pengontrolan, pe- 
nilikan, perawatan, perlindungan, per- 
tahanan, proteksi; 

terjaga v 1 mendusin, terbangun, terkejut, 
tersadar; 2 terasuh, terawat, terpelihara, 
terurus, 3 aman, selamat, terlindung, 
tersem-bunyi; 

berjaga v 1 berawas-awas, berhati- 
hati,bersiap-siap, siap sedia, waspada; 2 
bertanggang, melek, menanggang mata; 
3 berkawal, begadang, bertunggu; 4 piket, 
ronda; 

berjaga-jaga v berawas-awas, beringat- 
ingat, berhati-hati, berkeledar, berkemas, 
bersiap-siap, bersiap sedia, bersigap, ber- 
sikap, berwaspada 

jagal n pembantai, pembunuh (cak), pemeng- 
gal, pemotong, penggorok, penjagal, pe- 
nyembelih, tukang jagal, tukang potong, 
tukang sembelih; 

menjagal v membantai, membunuh, me- 
menggal, menggoroh, menggorok, mengiris, 
menigas, menyembelih; 

pejagalan n abatoar, penjagalan, rumah ja- 
gal, rumah potong; 

penjagalan n pembantaian, pemotongan, 
penyembelihan 


jagat n alam, angkasa, ardi, bentala, bua-na, 
bumi, butala, dunia, globe, johan, kosmos, 
langit; 
-- maya 1 dunia maya, dunia internet; 2 du- 
nia gaib, dunia lelembut; 
-- raya alam besar, alamin, alam kabir, 
alam semesta, makrokosmos, universum; 
sejagat n alam semesta, antarbangsa, du- 
nia semesta, internasional, jagat rat, jagat 
raya, sealam, sebuana, sedunia, seisi alam, 
seluruh dunia; 
kesejagatan n globalisasi, keuniversalan 

jago n 1 ayam jantan; 2 jagoan (cak), juara, ja- 
wara, kampiun; 
-- merah api; 
menjagoi v memenangkan, memimpin, 
menjuarai, merajai; 
menjagokan v mencadangkan, mencalonkan; 
jagoan n andalan, cempiang, jawara, pen- 
dekar, samseng, warok 

jagung n milu, maizena 

jahanam a hancur, musnah, runyam, rusak, 
susah, tumpas; 
menjahanamkan v 1 melondongkan, me- 
lucutkan, memamah, membinasakan, 
memusnahkan, mencelakakan, mencem- 
plungkan, menghancurkan, menjerumus- 
kan, menohok, menyesatkan, menumpur- 
kan, meracuni, merusak 

jahat a bandel, bangor, bangpak, bengal, be- 
ngis, biadab (cak), buas, busuk, curang, 
dengki, durjana, hina, jahanam, jahil, ja- 
lang, jelek, kejam, keji, khianat, ko- 
tor (ki), kurang ajar, lacur, licik, nakal, pa- 
sik, rusak, sadis, sundal, tambung, tebal 
hati, terkutuk; 
ant baik 
menjahatkan v melimau, memburukkan, 
memfitnah, mendiskreditkan, menghujat, 
menjatuhkan, menjelekkan; 
penjahat n bajing loncat, bajingan, 
bajul, bandit, bangkah, bangsat (cak), 
berandalan, bergajul(an), bicokok (ki), bra- 
macorah, bromocorah (cak), buaya darat, ce- 
cunguk, cumi-cumi (ki), durjana, gali, 
geladak, jaharu, kambuhan, koruptor, 
mafia, maling, manipulator, mata-mata, 
pemalak, pembajak, pembantai, pem- 
bunuh, pemerkosa, pemfitnah, pencoleng, 
pencopet, pencuri, pengacau, pengganas, 


pengkhianat, penipu, penjambret, penjarah, 
penodong, penyamun, perampok, pe- 
rompak, perusak, perusuh, preman, 
provokator, puaka, residivis, samseng, si 
panjang tangan, tukang kompas, tukang 
palak, tukang peras; 
kejahatan n kesalahan, kebengisan, kebi- 
adaban, kebusukan, kedurjanaan, keje- 
lekan, kekejaman, kekejian, kenakalan, 
kepasikan, kriminal, pidana 
ant kebaikan 

jahe n deringo, halia, jerangau, si pedas 

jahil a cemburu, dengki, fasik, iri, iseng, 
jahat, jail (cak), nakal, usil 

jahiliah n kebodohan, kesesatan 

jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, 
sulam, suji, tekat; 
menjahit v melekatkan, membordir, 
menakak (kain),mengelim, mengobras, me- 
nisik, menjelujur, menjilid, menyambung, 
menyembat, menyetik, menyulam; 
penjahit n darji, derji, kupir (cak), tailor, tu- 
kang jahit; 
jahitan n jelujuran, keliman, sembat 

jail a cak resek, suka mengganggu, usil; 
menjaili v mendengki, mengangan, meng- 
gaduhkan, mengganggu, menggelisahi, 
menggerecoki, menggoda, menghasad, 
mengusik, mengusili, merecoki, merisak 

jaja, menjajakan v memasarkan, memper- 
dagangkan, memperniagakan, mempro- 
mosikan, mempropagandakan, menawar- 
kan, mendagangkan, mengasongkan, me- 
ngecerkan, menggalas, mengiklankan, 
menjual; 
ant menyimpan, menimbun (ki) 
menjaja v berdagang, berjual beli, ber- 
jualan, berniaga, berwiraswasta, memban- 
dar, mengasong, menggalas; 
penjaja n bakul, pedagang, pemasar, 
pengasong, pengecer, pengiklan,pengusaha, 
peniaga, penjual, tukang kelontong, wi- 
raniaga 

jajah, menjajah memerangi, memerintah, 
menaklukkan, menawan, menduduki, 
mengalahkan, menginjak-injak, meng- 
invasi, mengisap (ki), mengoloni, mengu- 
asai,menindas,menumpas,menundukkan, 
merebut, 
penjajah n kolonialis, 


jahe * 'jajar 211 


penjajahan n kolonialisme, 
jajahan n kekuasaan, dominion, dudukan, 
koloni, protektorat, taklukan, tawanan, 

jajak v duga, telaah, 
- pendapat angket, pol, survei, 
menjajaki v menduga, memeriksa, mem- 
pelajari, memprediksi, menaksir, menebak, 
menerka-nerka, meneroka, meneropong 
(ki), mengajuk, mengevaluasai, meng- 
hitung-hitung,mengira-ngira,menimbang- 
nimbang, meninjau, menyelidiki, 
penjajakan n eksplorasi, investigasi, pene- 
litian, peninjauan, penyelidikan 

jajal, menjajal v memandu, memeriksa, men- 
coba, mengecek, mengetes, menguji; 

jajan n jajanan, kudapan, kue, makanan ke- 
cil, penganan, roti; 

tjajar n banjar, baris, deret, jejer,lajur, larik, 
leret, nirai, ririt, saf; 
menjajari v mendampingi, mengimbangi, 
menimpali, menyaingi, menyandingi, 
menyamai; 
menjajarkanvmeleretkan,memadankan, 
membariskan, menangkilkan, mendampil- 
kan, mendampingkan, mendekatkan, men- 
dempetkan, menderetkan, mengatur, meng- 
hampirkan, mengimbangi, mengurutkan, 
menjejerkan, menyamakan, menyanding- 
kan, menyejajarkan, menyetarakan; 
jajaran n 1 barisan, banjaran, deretan, je- 
jeran, leretan, rangkaian, rentetan, run- 
tunan; 2 korps; 
~ genjang belah ketupat, paralelogram; 
berjajar v berangkai, berbanjar, berbaris, 
berderet, bererot, berjalur, berjejer, ber- 
kolom, berlajur, berlarik, berleret, bertatai- 
tatai, bertetar, beruntun; 
berjajaran v berbanjar-banjar, berbaris- 
baris, berderet-deret; 
sejajar n 1 paralel, sebanjar, sebaris, se- 
deret, sejejer, seleret; 2 sekelas, sepadan, 
setimbang, setimpal, setingkat, cocok; 
menyejajarkan v meluruskan, menyama- 
kan, menyebariskan, menyederetkan, me- 
nyeimbangkan, menyelarikkan, menye- 
padankan, menyetarakan, menyetarafkan, 
menyetimbangkan, menyimetriskan; 
kesejajaran n ekualitas, ekuivalensi, kesa- 
maan, kesederajatan, kesepadanan, keseta- 
raan, kesetimbangan 


212 jajar ° jalar 


ajar, jajaran n alur, longkang, parit, tali air, 
terusan air, 
menjajar v menenggala, membajak, meluku; 
menjajarkan v mengeret, menghela, meng- 
gusur, menyeret, meruntun, 
terjajar v terpelanting, terseret, tergusur 

jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, 
laki-laki, pemuda, perjaka, teruna 
ant dara 

jaksa n beskal, pendakwa, penuntut umum 

jakun n gundang, halkum, lekum 

jala n ambai, bantau, jaring, jejala, kisa, net, 
pukat, sauk-sauk, serok, seser, 
menjala v memukat, menjaring, mengisa, 
penjala n nelayan, penangkap ikan, pengail; 
berjala v berjalin, berselirat, bersirat 

jalal 1 n izzah, keagungan, kebesaran, kelu- 
huran, kemuliaan, ketinggian, 2 a maha- 
mulia 

jalan1n adimarga, bulevar, denai, gang, jalan 
arteri, jalan bebas hambatan, jalan bentar, 
jalan buntu, jalan layang, jalan lingkar, 
jalan protokol, jalan raya, jalan setapak, 
jalan tikus, jalan tol, jalur, jembatan, 
laluan, landasan (pesawat udara), latisan, 
lintasan, lorong, marga, orbit, pematang, 
rel (kereta api), rintis, rintisan, rute, titian, 
trayek, 2 n alat, cara, fasilitas, gaya, jalur, 
kaidah, kesempatan, metode, peluang, 
perantara, prosedur, saluran, sarana, 
seluk-beluk, sistem, teknik, wahana: 3 n 
akal, budi, muslihat, siasat, tenggang, 
trik, upaya, usaha, 4 n kronologi, per- 
kembangan, urut-urutan, 
-- cerita alur, plot, 
— keluar 1 pintu keluar, jalan lepas, 2 ke- 
simpulan, pemecahan, penanggulangan, 
penyelesaian, resolusi, solusi, 
-- masuk akses: 
-- pikiran cara berpikir, jalan angan-angan, 
pernalaran; 
-- pintas cara cepat, potong kompas (ki), 
- protokol jalan besar, jalan utama; 
-- setapak jalan tikus, rintis(an); 
- tengah jalan damai, kesepakatan, kom- 
promi, persetujuan, titik temu, 
menjalani v 1 melaksanakan, melakukan, 
melalui, melalukan, melewati, melintasi, 
memintasi, mempraktikkan, menang- 
gung, mencecap, menembus, menempuh, 


2 melakoni, mengalami, mengamalkan, me- 
ngarungi, mengenyam, mengerjakan, 
mengusahakan, menjalankan, menjelajah, 
menunaikan, menyelesaikan, merasai, 
menjalankan v 1 melaksanakan, mela- 
kukan, melayani, memangku, memimpin, 
mempraktikkan, menerapkan, mengaktif- 
kan, mengaplikasikan, mengarahkan, 
mengelola(kan), mengemban, mengenda- 
likan, mengerjakan, menggerakkan, meng- 
hidupkan, mengimplementasikan, meng- 
operasikan, mengurus(-kan), menstar- 
ter, menunaikan, menyalakan, menye- 
lenggarakan, merealisasikan, mewujud- 
kan, 2 mematuhi, menepati, menuruti, 
3 membawa (ki), mengemudikan, me- 
ngendarai, menyetir, menyopiri, 4 mem- 
bungakan, memutar (uang), menernakkan 
(cak), 
berjalan v 1 bepergian, berangkat, ber- 
edar, bergerak, berlayar, lewat, melang- 
kah, melanglang, melintas, memintas, 
menggelinding, pergi, terbang, 2 aktif, be- 
kerja, berhasil, berlaku, berlangsung, ber- 
operasi, berproses: 
ant berhenti 
berjalan-jalan v bepergian, berdarma- 
wisata, berekreasi, berkeliling (kota), 
berpelesir, berpesiar, berpiknik, bertama- 
sya, berwisata, melancong, melawat, men- 
cari angin, pelesir, pesiar, piknik, wisata, 
perjalanan n darmawisata, ekspedisi, hi- 
jrah, isra, kepergian, kunjungan, pelan- 
congan, pelawatan, pelayaran, penerba- 
ngan, pengembaraan, penjelajahan, pe- 
tualangan; 
sejalan n 1 searah, sebati, sehaluan, sehati, 
seia sekata, seirama, seiring, sejajar; 2 sa- 
tu bahasa, senapas, sepaham, sepakat, 
sependapat, sependirian, sepikiran, setu- 
juan 

jalang a beringas, binal, buas, galak, ganas, 
garang, geladak, jahat, lacur, liar, nakal, 
panjang mata, sundal 
ant jinak 

jalar, menjalar v 1 berjalan, masuk, melata, 
meloso, meluas, memanjat, menggeruit, 
meniti, menjamah, menjulur, menyelar, 
menyelusur, menyulur, merambah, me- 
rambak, merambat, merangkak, merata, 


merayap, merebak, merewak; 2 bercabul, 
berjangkit, menjangkit, menular, mera- 
jalela, mewabah; 
menjalari v menjangkiti, merambati, me- 
rayapi 

jalin n anyam, kepang, lilit, pintal, rangkai; 
menjalin v 1 melapih, memilin, memintal, 
mengandam, menganyam, mengelabang, 
mengepang, menyimpul(kan), merajut, 
merangkai; 2 mempererat, mempertalikan, 
mengeratkan, menggabungkan, menggan- 
dengkan, menghubungkan, mengikat, me- 
nyambungkan, menyatukan, merapatkan, 
mewujudkan; 3 mengatur, menggubah, 
menyusun, merangkai; 
berjalin v berajut, berangkai, berantai, ber- 
anyam, berkaitan, berkelabang, berkepang, 
berpilin, berpintal, bersimpul, bersusun, 
bertalian, bertautan, bertingkat-tingkat; 
berjalinan 1 v berangkaian, berjera- 
it, berkaitan, berkelindan, berpautan, ber- 
sambungan, bersentuhan, bersengkarut, 
berselirat, bertalian, bertautan: 
jalinan n alur, anyaman, gandengan, hu- 
bungan, ikatan, kaitan, kelabang, kepang, 
rangkaian, rantai, simpul, tautan, untaian, 
terjalin v terangkai, terangkaikan, ter- 
anyam, terikat 

jalu n susuh, taji, tegil 

tjalur n 1 kolom, pias; 2 alur, balur akar, 
ban, baris, belang, carik, coreng, deret, 
deretan, galur, garis(-garis), kirai, lajur, 
leret, lerang, lintasan, loreng; 3 pelang, rel, 
rute, sabuk, salur, senggatan, trayek, urat, 
barisan; 
berjalur-jalur v bercoreng-coreng, ber- 
loreng-loreng, bertelang-telang, berbelang- 
belang, bergalur-galur, beralur-alur, ber- 
petak-petak 
ant polos 

'jalur n jongkong, kempang, kolek, perahu, 
sagur 

jam n 1 arloji, beker, weker; 2 pukul, tanda 
waktu; 
-- dinding jam tembok; 
-- tangan arloji 

jamah v dekap, gapai, pegang, peluk, raba, 
raih, rangkul, rengkuh, senggol, sentuh, 
singgung, usik; 
menjamah v 1 memegang, memeluk, 


jalin ° jambret 213 


menceroboh, mencuit, mendekap, menge- 
nai, menggamit, menggapai, mengusik, 
menyenggol, menyentuh, menyinggung, 
meraba, menjalar, meraih, merambah, 
merangkul, merengkuh; 2 melalap, me- 
merkosa, mencabuli, menggauli, meniduri, 
menjimak, menodai, menyetubuhi, me- 
rodok, merogol 

jamak a am, banal, bersahaja, biasa, galib, 
(cak), konvensional, lazim, lumrah, natural, 
reguler, standar, tipikal, umum, wajar; 
menjamakkanvmelazimkan, membiasakan, 
menggalibkan, mengistiadatkan; 
sejamaknya adv sememangnya, sepatutnya, 
sewajarnya 

jamal n kecantikan, kecerlangan, keelokan, 
kejombangan, keindahan 

'jambak n 1 gembak, gombak, jambul, kucir, 
kuncung, 2 berkas, ikat, 
menjambak v menarik, menjenggut, me- 
renggut, membetot (cak), menyeret, mera- 
gut, menyugun, merabut, 
sejambak n 1 seberkas, seikat, sejaras, 
sekebat; 2 seberinda, sekeluarga, seketuru- 
nan, sepuak, sesangkak (ki) 

4jambak n jambu bol, jambu dersana 

'jambak n berkas, ikat, jaras, karangan (bunga), 
kebat, rangkai; 
sejambak n seketurunan 

jamban n bilik air, kakus, kamar kecil, kloset, 
pelindungan, peturasan, tandas, tempat 
mandi, toilet, WC 

jambang n botol, jambangan, pot, vas, 

jambar n hidangan, sajian, suguhan 

jambatan n geretak, jembatan, jeti, keretek, 
sirat, titian 

jambe n maman, pinang, pucang 

jambiah n belati 

jamblang n duwet 

jambon n merah muda, merah jambu, (war- 
na) dadu 

jambore n wirakarya 

jambret, menjambret v membebal, mem- 
betot, menarik, mencabut, mencilok, men- 
copet, mencuri, mengambil, mengembat 
(cak), menggasak, menggondol, menjarah, 
menyabet, menyambar, menyebat, me- 
nyembat, menyendal, menyerobot, mera- 
gut, merampas, merampok, merayah, 
merebut, merenggut; 


214 jambu * jangkit 


penjambret n alap-alap, copet, pencabut, 
pencopet, pencuri, pengambil, pengarah, 
penggondol, penjalat, penjarah, penyam- 
bar, penyerobot, peragut, perampas, pe- 
rayah, perebut, perenggut 

jambu n duwet, gajus, jamblang 

jambul n bulu-bulu, gombak, jambak, kucir, 
kuncung, poni, sondok, surai, taocong, 
tundak 

jamhur n cerdik pandai, ulama 

jamiah n 1 perhimpunan, perkumpulan, 
perserikatan; 2 institut, perguruan tinggi, 
sekolah tinggi, universitas 

jamin, menjamin v melindungi, membiayai, 
menanggung, mengayomi, mengurus, 
menjaga, menyandarkan, merawat; 
menjaminkan v mempertanggungkan, 
mengagunkan, menyandarkan, merung- 
guhkan; 
penjamin n penanggung 
jaminan n agunan, cagaran, cengkeram, 
gadai, garansi, pertanggungan, rungguh, 
rungguhan, sandar, tanggungan, taruhan; 
terjaminlaaman,selamat, 2vmeyakinkan, 
terjaga, terlindung; 3 a andal, kredibel; 
keterjaminan n keterandalan, kredibilitas, 
reliabilitas 

jampi n azimat, guna-guna, jampian, jampi- 
jampi, jantur, mantra, pelias, pelintuh, 
penawar, pengasih, pukau, semah, sera- 
pah, sihir, tasak, tuju; 
jampi-jampi n aji-aji, mantra, pesona, sirep; 
menjampi v memantrai, memesonai, me- 
nasak, mengguna-guna, menghipnosis, me- 
ngobati, menjantur, menyemah, me- 
nyemburi, menyerapah, menyihir, 
menjampi-jampi v memantrai, mencuca, 
menyerapahi 

jampuk n burung hantu, celepuk, elang 
malam, pungguk, suangi, teteguk 

jamu n tamu, 
menjamu v menyajikan, menghidangkan, 
menyuguhi, menyuguhkan, melayani, me- 
nyervis, mentraktir, 
jamuan n hidangan, makan besar, ma- 
kanan, sajian, santapan, semahan, sesajen, 
sesajian, suguhan, tambur, 
berjamu v berkunjung, bersambang, ber- 
tamu, bertandang, melawat, 
perjamuan n hajatan, jamuan, kenduri, 


keramaian, makan besar, peralatan, pe- 
rayaan, perhelatan, pertemuan, pesta, re- 
sepsi, reuni, selamatan, walimah 

jamur n cendawan, fungi, fungus 

janda n balu, bujang, randa 
ant duda 

jangak a cantik, gagah, kacak, segak, tampan 

jangan adv nir-, non, tak, tan-, tanpa, tiada, 
tidak: 
jangan-jangan adv agaknya, barangkali, 
bisa jadi, boleh jadi, kalau-kalau, kelihat- 
annya, kiranya, mungkin, rupa-rupanya, 
salah-salah, sekiranya, siapa tahu, takut- 
takut, tampaknya, 
jangankan adv apalagi, lebih-lebih, mana- 
lagi, usahkan 

jangat n kulit, sisik, 
berjangat v berkulit,bersisik; 
menjangati v membersihkan, mengikis, 
menguliti, meraut 

janggal a 1 aneh, canggung, ganjil, kaku, ki- 
kuk, lucu; 2 malu, palsu, segan, segok, 
sember, someng, sumbang 
kejanggalan n disharmoni, keanehan, ke- 
canggungan,keganjilan, kekakuan,kekikuk- 
an, kelucuan, kesumbangan 

'jangka n paser; jangka lengkung, 

'jangka n 1 masa, peringkat, 2 harapan, has- 
rat, tujuan, niat, keinginan, ukuran, 
menjangka, menjangkakan v menetapkan 

jangkang n jangkah, langkah, jarak, jangka 

jangkar n angker, anjar, sauh 

jangkau, menjangkau v mencapai, men- 
cengkam, mencengkau, mencengkeram, 
mengambil, menggapai, menguasai, men- 
jemput, menyebar, meraih, merengkuh, 
jangkauann ambilan, capaian, cengkaman, 
cengkauan, cengkeraman, gapaian, julat, 
liputan, penguasaan, raihan, rengkuhan, 
terjangkau v teraih, tercapai, terengkuh, 
tergapai, terulur 

jangkit, menjangkitkan v meluaskan, 
membiakkan, menjalarkan, menularkan, 
menyebarkan, merebakkan; 
terjangkit v dihinggapi, dijalari, dijangkiti, 
kejangkitan (cak), ketularan (cak), rantus, 
terkena, tertimpa, tertular; 
berjangkit v meluas, membiak, meng- 
hinggapi, menimpa, menjalar, menular, 
menyebar, merambat, merebak 


jangkungan n egrang, kaki kayu 

janguk a cantik, indah, lawa, kacak, segak, 
perlente, menarik hati; 
berjanguk v berhias, bersolek, melagak, 
melawa, meraga 

janin n bakal bayi, embrio, fetus, kandungan, 
lembaga, mudigah 

janji n 1 akad, ijab, ikat janji, ikrar, iktikad, 
jaminan, kaul, keinginan, kesanggupan, 
kesepakatan, ketentuan, komitmen, mak- 
sud, nazar, niat, pengakuan, persetujuan, 
sumpah, syarat, waad, waadah, waid, 
2 ajal, batas (waktu), had, tempo, tenggat, 
waktu, 
berjanji v berakad, berijab, berikat jan- 
ji berikrar, beriktikad, berkaul, berkomit- 
men, bermaksud, bermuafakat, bernazar, 
berniat, berniat, bersepakat, bersetuju, 
bersumpah, bertaki, bertekad, berucap, 
perjanjian v akad, kesepahaman, kese- 
pakatan, ketentuan, kontrak, konvensi, 
pakatan, pakta, permufakatan, perse- 
persetujuan, persyaratan, taklik, traktat, 
tuntutan, wasiat 

jantan 1 n laki-kaki, lelaki, pria, 2 a berani, 
gagah, kekar, kesatria, kosen, maco (cak), 
perkasa, perwira, satria 

jantung n dalaman, 
- hati buah hati, buah mata, pujaan, ke- 
kasih, kesayangan, mahkota, nyawa (ki), 
- kota pusat kota; 
- pisang buah pisang 

jantur n ilmu sihir, sulap, 
menjantur v menyihir, menyulap, 
terjantur v terkena sihir, terpesona 

jarah, menjarah v membajak, menarik, 
mencuri, mengambil, menguasai, me- 
nyamun, merampas, merampok, merebut, 
merenggut, merompak, 
penjarah n pencuri, penjahat, penyambar, 
penyamun, perampas, perampok, perompak, 
penjarahan n penyamunan, perampasan, 
jarahan n rampasan 

jarak n antara, jangka, jeda, kesenjangan, 
langkah, lat (cak), renggang, ruang, sela, 
selang (waktu), senggang, tenggang, teng- 
ka, yojana 
menjarakkan v memisahkan, menjauhkan, 
merenggangkan, 
berjarak v berenggang, berjauh, berpisah 


jangkungan “ jatuh 215 


jaram, menjaram v melabu, mengompres 

jaran n kuda, 
-- kepang kuda kepang 

jarang a 1 renggang, serau, nyenyai, rong- 
gang, rongak, 2 tipis, sedikit, kurang, 
jarang-jarang a langka, sedikit, terbatas, 
menjarang v menjauh, merenggang 

jari n jemari, deriji (cak), ujung tangan 

jari-jari n 1 kisi-kisi, jejari, kekisi, ruji, anak 
jentera, terali; 2 lingkaran, bulatan, radius 

jaring n bantau, candik, gombang, jala, kisa, 
net, pompang, pukat, salambo, serot, seser, 
sirat, sondong, tangkul, 
jaring-jaring njala, 
menjaring v 1 menangkap, menjala, me- 
mukat,menggiring,menyeser,memancing, 
mengail, 2 memperoleh, mendapat(kan), 
menemukan, menggiring, memilih, me- 
nyeleksi, 
menjaringkan v memasukkan, menge- 
golkan; 
terjaring v terjebak, tertipu, tertangkap; 
jaringan n jala-jala, jejaring 

jarum n pasak, pencucuk, peniti, pin, pe- 
nyemat, tingau, tusuk; 
menjarum v mencacah, mencucuk, me- 
nyemprot, menyuntik 

jas n jaket, blazer, mantel, jubah, ponco, 
rompi, kardigan, pulover, sweter, bolero, 
veste, beskap; 

jasa n bantuan, kebaikan, pelayanan, perto- 
longan, servis, uluran tangan 

jasad n awak, badan, bodi (cak), fisik, jasmani, 
kerangka, raga, rangka, tubuh; 
-- renik bakteri, mikrob 

jasmani n awak, badan, bodi (cak), fisik, ja- 
sad, raga, tubuh 
ant rohani 

jatah n alokasi, bagian, catu, distribusi, kuo- 
ta, peruntukan, ransum 
-- makan porsi; 
menjatah v membagi, memberi 

jati a asli, murni; 
-- diri n ciri-ciri, identitas, tanda-tanda, ciri 
khas, khas, gambaran; 
sejati a asli, benar, kodrati, murni, sejati, 
totok, tulen 
ant palsu 

jatuh v 1 anjlok (cak), berjatuhan, jeblok, 
lepas, lingsir, luruh, melorot, menetes, 


216 jawab ° jegil 


menggelincir, merosot, rebah, roboh, ron- 
tok, rubuh, runtuh, terambau, terbanting, 
terbuang, tercampak, tercebur, tercem- 
plung, tergelincir, terguling, terhem- 
pas,terjeblos, terjerembab, terjun, terjung- 
kal, terlepas,terpelanting, terpeleset, ter- 
perenyak, terperosok, tumbang; 2 binasa, 
gugur, habis, kalah, mati, musnah, ter- 
singkir, tewas; 3 bangkrut, berhenti (tugas), 
gulung tikar, miskin, pailit, tumpur, tu- 
tup; 
- bangun maju mundur, 
- hati jatuh cinta, menaksir, naksir (cak), 
menaruh cinta; 
- tempo habis masa, kedaluwarsa, 
berjatuhan v berguguran, berlepasan, ber- 
luruhan, bertetesan, bertitikan, bertum- 
bangan 
menjatuhkan v 1 melempar, melepaskan, 
membanting, memerosokkan, menerjun- 
kan, meneteskan, menganjlokkan, mengge- 
lincirkan, menggugurkan, menggulingkan, 
menitikkan, menjebloskan, menjegal, men- 
jerembabkan, menjungkalkan, menum- 
bangkan, merebakkan, merobohkan, me- 
rubuhkan, meruntuhkan; 2 mematikan, 
membinasakan, membunuh, memus- 
nahkan, menewaskan, mengalahkan, 
menghabisi, menghilangkan, menying- 
kirkan; 
ant melambungkan 
terjatuh v terambau, terbenam, tercebur, 
terduduk, terguling, terjungkal, terpe- 
resok 
kejatuhan n kemerosotan, kemunduran, 
kerobohan, keruntuhan, kerusakan 

jawab n balas, balasan, elakan, jawaban, per- 
lawanan, reaksi, respons, sahutan, sam- 
butan, tanggapan, tangkisan, 
ant tanya 
menjawab v bereaksi, membalas, meme- 
nuhi, menanggapi, menangkis, meningkah, 
menyahut, menyambut, merespons: 
ant bertanya 
jawaban n balasan, reaksi, respons, sa- 
hutan, tanggapan, tangkisan 
ant pertanyaan 

jawat n jabat, pegang, 
menjawat v menyandang, menjabat, me- 
megang, menyambut, 
penjawat n penjabat; 
jawatan n 1 pangkat, posisi, kedudukan; 


2 jabatan, tugas, fungsi; 
sejawat n sejabatan, sepekerjaan 

jawi n Melayu; 
menjawikan v memelayukan, menerjemahkan 

jaya a berhasil, hebat, sukses; 
menjayakan v memajukan, menyukseskan, 
berjaya a berhasil, beruntung, galib, hebat, 
kejatuhan bulan, menang, sukses, 
kejayaan n keemasan, kemegahan, ke- 
besaran, kemakmuran, kemasyhuran, ke- 
menangan, keunggulan, kemajuan, kesuk- 
sesan, keberhasilan, keberuntungan 
ant kejatuhan, keruntuhan 

jayeng v menang atas, menang di 

jazirah n jazirat, semenanjung, tanjung 
ant teluk 

jebah a berlebihan; 
berjebah v banyak, berlebihan 

jebak, menjebak v melibat, memancing, 
membebat, membelit, memerangkap, me- 
mikat, menangkap, mencelakakan, meni- 
pu, menjerat; 
terjebak v kejeblos (cak), teperdaya, ter- 
bebat, terbelit, terjeblos, terjerat, terlibat, 
terpancing, terperangkap, terperosok, ter- 
pikat, tertangkap, tertipu; 
jebakan n jerat, jeratan, muslihat, pan- 
cingan, perangkap, pikatan, sangkat, tipu, 
tipuan, tipu muslihat, umpan; 
penjebak n pemancing, pemikat, penangkap 

jebar, jebar-jebur v byar-byur, gejebar- 
gejebur 

jebeh, menjebeh v mencebil, mencela, men- 
cemooh, mencibir, menghina, mengolok- 
olok 

jebeng n cambang, godek, jambang 

jebik, menjebik v mencebik, menceber, 
mencebil, mencibir 

jeblok v1 jatuh, 2 ki anjlok, bangkrut, turun, rugi 

jeblos v jatuh, perosok, masuk, 
menjebloskan v memasukkan, membui- 
kan, memenjarakan, memerangkapkan, 
memerosokkan, menjebak, menjerumuskan, 
terjeblos v terjatuh, terjebak, terjerumus, 
terperangkap, terperosok, tertipu 

jeda n antara, hentian, interval, jarak, masa 
istirahat, reses, sela 

jegang a alot, kaku, kejang, kejur, kenyal, 
liat, mati keras, tegang, ulet 

jegil v belalak, beliak, belalang: 
menjegil v melotot, membelalak, membe- 
lalang, membeliak, menyalang, terbelalak, 
menjegilkan v membelalakkan, membeli- 
akkan, membelalangkan, 


“jejak n 1 alur, bekas, denai, injak, kesan, 
lacak, latisan, rintisan, runut, tapak, tilas; 
2 budi pekerti, kelakuan, perangai, tabiat, 
tingkah laku, watak perbuatan; 

- kaki bekas kaki, tapak kaki; 

menjejak v mencecah, memijak (bumi); 
menjejaki v menyelidiki, mencari-cari, 
mencium (ki), mengusut; 

menjejakkan v menginjakkan, melangkah- 
kan, memijakkan, menapakkan, menunjal, 
menghentakkan; 

~ kaki 1 menekankan kaki, menunjal; 2 ti- 
ba (ki), datang (ki) 

berjejak v 1 berdiri, berpijak, bertapak; 
bertekan, bertumpu; 2 berkesan, mening- 
galkan bekas 

?jejak n lurus, tegak, tetap 

jejal, menjejal v memadatkan, mengasak, 
mengenjal, mengisi penuh, menutup, me- 
nyempal, menyumbat; 
menjejalkan v memasukkan, membelam- 
kan, membenamkan, memerosokkan, me- 
murukkan, menyusupkan; 
berjejal 1 a asak, padat, penuh, penuh 
sesak, pepak, rapat, sesak, tumpat; 2 v 
berapat-rapat, berasak, berbondong-bon- 
dong, berdesakan, berduyun-duyun, ber- 
jejal-jejal, berjubal, bersesak-sesak, menum- 
puk; 
berjejal-jejal v berderet-deret, berdesak- 
desak, berkunda-kunda, bersesak-sesak, 
bersusuk-susuk, bertambun, bertindih-tin- 
dih, penuh pepak, penuh sesak, penuh 
tumpat, rapat-rapat 

jejari n jari-jari, lidi, radius 

jejas a luka; 
berjejas v binasa, hancur, haus, jebol, pu- 
nah, rusak; 
menjejaskanvmelukakan,membinasakan, 
menghancurkan, menjebolkan, merusak- 
kan 

jejer n banjar, baris, derek, deret, jajar, jalur, 
leret; 
menjejerkan v membariskan, menderet- 
kan, mengatur, menjajarkan; 
jejeran n banjaran, barisan, deretan, ja- 
jaran, rangkaian, rentetan, runtutan; 
berjejer v berbanjar, berbaris, berderek, 
berderet-deret, berduyun-duyun, berjajar, 
mererot, 

jelabak, terjelabak vjatuh, rebah, roboh, run- 
tuh, tumbang 


jejak * jenis 217 


jelaga n arang lampu, arang para, arang pagu 

jelajah v embara, kembara, tualang; 
menjelajah v bertualang, mengembara, 
menjajah, menjajap, menjajat, merapah, 
penjelajah n pengembara, petualang, pen- 
jajah, pengeliling, pengunjung 

jelak a bosan, cemus, jemu, jenuh, muak, puas, 
terjelak a kekenyangan 

jelalat, sejelalat adv sekejap mata, seke- 
lip mata, sekedip mata 

jelanak, menjelanak v menyelinap, menyu- 
ruk, merayap 

jelang, menjelang v menghadap, menemui, 
menyongsong, menyambut 

jelangak a angkuh, bongkak, congkak, 
pongah, sok, sombong, tinggi hati, 
menjelangak v melenggak, melengak, 
mendongak, menengadah, meranggul 

jelapak, terjelapak v bersepah-sepah, berserak- 
serak, tertelentang, terkapar 

jelapang n baluh, kepuk, lumbung, rengkiang 

jemaah n himpunan, huria, jamaah, jema- 
at, kelompok, kumpulan, massa, perhim- 
punan, perkumpulan, publik, rombongan, 
umat 

jenggot n brewok, cambang, godek, janggut 

jengkang, terjengkang v 1 terkapar, ter- 
telentang, 2 koit, mampus, mati, modar, 
meninggal 

jengkelit ajempalit, jengkolet, sungsang, ter- 
balik; 
menjengkelit v menjempalit, menjeng- 
kolet, menyungsang, terbalik, terjungkir, 
tersuling, tertunggang, teruntung; 
menjengkelitkan v membalikkan, me- 
mutarbalikkan, menjempalitkan, menjeng- 
koletkan, menjungkalkan, menjungkirkan, 
menyungsangkan, menunggangkan, me- 
nunggingkan, menuntungkan; 
jengkelitan v berjempalitan, jengkoletan, 
berjungkir balik, bersetunggang 

jengkit a lantik, lentik; 
menjengkit v melengkung, melentik 

jenguk, menjenguk v melawat, memantau, 
membesuk, mendatangi, menengok, me- 
ngunjungi; 
menjengukkan v mengulurkan, menjulurkan 

jenis n 1 bagai, bentuk, genre, macam, mo- 
del, ragam, rupa, tipe, varietas, 2 go- 
longan, grup, kategori, kelas, kelompok, 


218 jenjam * jeruk 


klasifikasi; 3 bangsa, famili, genus, ke- 
luarga, ordo, ras, rumpun, spesies, suku; 
4 bobot, kualitas, mutu; 
berjenis-jenis a beragam, beraneka ma- 
cam, beraneka ragam, beraneka rupa, ber- 
bagai macam, berbagai ragam, berbagai 
rupa, berlain-lainan, bermacam-macam, 
bermacam ragam, bermacam rupa, 
beroncet-roncet, bervariasi, bineka, hete- 
rogen, majemuk, plural; 
penjenisan n kategorisasi, pengategorian, 
pengelompokan, penggolongan; 
sejenis n sebangsa, semacam, seragam, 
serupa 

jenjam a aman, damai, rukun, tenang, tente- 
ram 

jenjang n 1 janjang, tangga; 2 hierarki, pang- 
kat, strata, tahapan, tataran, tingkatan; 
berjenjang v bersusun, bertahap, bertajuk, 
bertingkat; 
penjenjangan n pelapisan, penahapan, 
stratifikasi 

jenjang a panjang, tinggi 

jenong a jantuk, jentuk, nongnong 

jentik n anak jari, jari renik, kelingking 

jentik-jentik n cuk, uget-uget 

jenuha1 bosan, jemu, pasai; 2jelak, kenyang, 
puas, 3 padat, pampat, pekat, penuh, tum- 
pat 

jepit 1v apit, kempit, menjepit, 2 n penjepit, 
menjepit v 1 memipit, memiting, men- 
capit, mengacip, mengapit, menge- 
pit, menggencet, menggepit, menghim- 
pit, mengunci, menyepit; 2 memblo- 
kade, memojokkan, mengepung, mengiso- 
lasi, mengungkung, mengurung, mening- 
kat; 
terjepit v 1 tercapit, tergencet, tertatal; 2 
terdesak, terhimpit, terkepung, terkurung, 
terpepet, terpojok, tersenak, tersudut, 
jepitan n 1 kuncian, pitingan, 2 penjepit; 
penjepit n angkup, capit, klem, klip, sapit, 
sepit, tanggam 

jepret, menjepret v 1 mengatapel, me- 
nyelepet, 2 memfoto, memotret, menem- 
bakkan, mengambil gambar, 
penjepretan n opname, pemotretan, peng- 
abadian, pengambilan gambar, 
jepretan n katapel, pelanting, selepetan, tarbil 

jera a insaf, kapok, lasi, serik, tobat 


jerahak, terjerahak v telantar, tarabai, terbangai, 
terbangkang, terbengkalai, terhantar, ter- 
katung-katung, terkumpal-kumpal, terlalai- 
kan, terlunta-lunta, terlupakan 

jeram n air lata, air terjun, penderasan, riam, 
teladas 

jerambah n halaman, pekarangan, pelataran 

jerapah n zarafah, zirafah, zurafah 

jeratnjaring,jebakan, kala, lapun, pancingan, 
perangkap, racik, siding, simbat, tanjul, 
menjerat v 1 memancing, memerangkap, 
memikat, menipu, menjaring, menjebak, 
2 mencekik, menindas: 
terjerat v terjebak, terpancing, terperang- 
kap, terpikat, tertangkap, tertipu 

jerembap, menjerembap v 1 menjerumus- 
kan, menyungkurkan, 2 mencelakakan, 
menjatuhkan, 
terjerembapvmenggelangsar,mengusruk, 
terambau, terempap, terhempas, terjera- 
hap, terlepap, tersungkur, tertumus 

jereng, menjereng v melebarkan, memam- 
pangkan, membabarkan, membeberkan, 
membentangkan, mementangkan, me- 
ngembangkan, mengelar, menghaparkan 

jeri a bimbang, cemas, khawatir, ngeri, takut 

Yeriji n jari 

*jeriji n jerjak, jeruji, kisi-kisi, terali 

jerit n laung, pekik, teriak, 
menjeritv berkoar, berseru, bertempik, ber- 
teriak, melaung, memekau, memekik, me- 
ngedau; 
menjerit-jerit v berkoak-koak, berkoar- 
koar, berpikauan, berseru-seru, berteriak- 
teriak, menjengek 

jernih a 1 bening, bersih, hening, jelah, trans- 
paran, 2 bercahaya, berseri, bersinar, cerah, 
ceria: 3 lurus, runtut: 
menjernihkan v membeningkan, member- 
sihkan, menenangkan, menenteramkan, 
mengheningkan, menyegarkan; 
penjernihan n pembersihan, penyaringan, 
purifikasi; 
kejernihan n kebeningan, kebersihan, ke- 
heningan, transparansi 

jeroan n dalaman, isi perut 

jerojol, menjerojol v menyembul 

jeruji n jeriji, ruji-ruji 

jeruk n sitrus, 
— bali jeruk besar, 


- delima jeruk macan, 
— garut jeruk keprok, jeruk manis; 
- limau jeruk sambal 

jerukup, menjerukup v melingkupi, me- 
nudungi, menutupi, merungkup 

jerumus, menjerumuskan v 1 memerosok- 
kan, memurukkan, mendorong, menjatuh- 
kan, menjorokkan, 2 mencelakakan, men- 
cemplungkan, menjahanamkan, menye- 
satkan, meracuni, merusak: 
terjerumus v 1 menggerupuk, tenggelam, 
teperlus, terjatuh, terjeblok, terjeblos, ter- 
perosok; 2 terbabit, terbawa-bawa, terbelit, 
tercemplung, tergiring, terkancah, terkebat, 
terlibat, tersangkut, terseret, tertarik 

jerungkau, terjerungkau vtergerai, terjuntai, 
terurai 

jewer v pilin, pulas, tarik; 
menjewer v 1 memilin, memulas, menarik, 
menjinjit; 2 ki memperingatkan, menegur 

jiawang n biawak pohong, jawang 

jib n cucur, layar 

jihat n arah, sebelah, sisi 

jijik a benci, cicik, jejap, meloya, 
menjijikkan v memuakkan, menggelikan, 
menjengkelkan, menyebalkan 

jijit, menjijit v membawa, menjinjing 

jika p andaikan, andaikata, apabila, asal- 
kan, bila, coba, jikalau, kalau, lamun, 
misalnya, seandainya, sekiranya, semisal, 
seumpama 

jikalau p jika 

jila, terjila v terbaring, terbelingkang, ter- 
bujur, tergeletak, tergelimpang, terge- 
lintang, tergolek, terjela, terjelapak, ter- 
kampai, terkapar 

jilat v menjilat, 
menjilat v 1 berjolak, melembai, mem- 
bakar, menjalar, menyambar, menyeng- 
gau, merembet, merewet, 2 meleceh, meng- 
angkat-angkat, menggula, 
jilatan n gejolak, kobaran, sambaran 

jilbab n kerudung, kudung, tengkuluk 

jilid n 1 jahitan, 2 bagian, nomor, volume 

jimat n azimat, fetis 

“jimat a 1 hemat, irit; 2 cermat, saksama, 
teliti 

jimbit, menjimbit v membawa, membibit, 
membimbit, menenteng, mengangkit, 
menjinjing 


jerukup ° jobak 219 


jin n hantu, makhluk halus, peri 

jinak a domestik, piaraan, 
menjinaki v membeka, membujuk, mem- 
buras, mencumbu, mendekati, mengambil 
hati, menggumbuk, merayu, 
menjinakkan v menaklukkan, menunduk- 
kan; 
penjinakan n domestikasi, pendomestikan 

jingkat, berjingkat v berjengkeng, ber- 
jengket, berjinjit 

jingkrak, berjingkrak v berjengkek-jeng- 
kek, berkinja-kinja, berlanting, berseng- 
gau-senggau, melompat-lompat, meloncat- 
loncat, melonjak-lonjak, mendompak- 
dompak, menggelinjang, terkincak-kincak 

jinjing v bawa, tenteng; 
menjinjing v membawa, menenteng 

jipang n labu siam 

jiplak, menjiplak v memalsukan, membajak, 
membebek, membeo, mencontoh, menela- 
dan, mengekor, menguntit, mengutip, 
mengopi, meniru, menyalin, menyerupai, 
latah, ikut-ikutan; 
jiplakan n bajakan, duplikat, kopi, plagiat, 
replika, reproduksi, salinan, tiruan; 
penjiplak n epigon, pembajak, pembebek, 
pembeo, pengekor, pengikut, peniru, pla- 
giator; 
penjiplakan n plagiatisme 

jiran n setangga, tetangga 

jirat n batu kubur, nisan 

jirus a runcing, tirus 

jisim n badan, jasad, jasmani, tubuh 

jitok n kuduk, tengkuk 

jitu a akurat, kena, korek, langsung, pas, 
persis, saksama, telak, tepat 

jiwanlarwah,atma,hayat,nyawa,psike,roh, 
rohani, spirit, sukma, 2 antusiasme, api, 
dorongan, gairah, gelora, nafsu, semangat, 
vitalitas, 3 individu, kapita, kepala, ma- 
nusia, orang, person, 4 isi, makna, maksud, 
siratan: 5 buah hati, kekasih: 
berjiwa v 1 bernyawa, hidup, 2 bersema- 
ngat, bersifat, berwatak, 3 berbobot, berisi, 
bermakna, bernas: 
menjiwai v menghayati, menyelami, me- 
resapi; 
kejiwaan n kebatinan, kerohanian, mental, 
psikis, psikologis, spiritual 

jobak, berjobak v bergolak, menggelegak 


220 jodoh * jujur 


jodoh 1 n larap, pasangan, sandingan, setel- 
an, tandingan, teman hidup: 2 a cocok, 
harmonis, klop, serasi, sesuai, tepat, 
menjodohkan v 1 memasangkan, mem- 
baurkan, mempertalikan, mempertemu- 
kan, mendudukkan, mengawinkan, meng- 
ijabkan, menikahkan, menunangkan, me- 
nyandingkan; 2 memperantai, menghu- 
bungkan, menjembatani; 
perjodohan n perkawinan, pertemuan 

joget n goyang, ronggeng, tandak, tari 
berjoget v berdansa, bergoyang, menan- 
dak, menari, mengibing, meronggeng 

Johar n Bintang Timur, Venus, Zohrah 

joki n gacok 

jolak, berjolak v 1 melembai, menjalar, men- 
jilat-jilat, menyambar; 2 berkobar, menunu, 
menyala 

joli n pasangan; 
sejoli n sepasang 

joli-joli n perahu, sampan, sekoci 

jolok, menjolok v mencolok, menggeprak, 
menyadau, menyengget, menyodok, me- 
nyogok, meranggah, merodok, merunjang 

jompo a berumur, lanjut umur, lanjut usia, 
renta, sepuh, tua bangka, uzur, wreda 

jongkat-jangkit v jungkat-jungkit, naik turun 

jongkok v cangkung, congkong, nongkrong; 
berjongkok v bertinggung, mencangkung, 
mencongkong, menongkrong, merang- 
kung, merungguh 

jongkong n jalur, jungkung, kempang, ko- 
lek, sagur 

jorok, menjorok v mencodak, mencuat, meng- 
anjur, menjulur, menonjol, terserondok, 
menjorokkan v 1 menganjurkan, men- 
julurkan, menonjolkan, 2 memerosokkan, 
memurukkan, mendorong, menunda 

jua adv 1 hanya, saja, 2 juga, pun 

jual v lego, 
- gantung menggadaikan; 
- mahal pasang harga, sombong; 
-- murah obral: 
menjualv melego, memasarkan, memindah- 
tangankan, mendagangkan, menjajakan, 
penjual n bakul, pedagang, pengasong, 
pengecer, penjaja, 
penjualan n pemasaran, perdagangan, 
berjualan v berdagang, berjaja, berniaga, 
membandar, menggalas 


juang, berjuang v 1 berlaga, berperang, ber- 
tarung, bertempur, 2 bekerja keras, mem- 
banting tulang, memeras keringat, 
memperjuangkan v mengikhtiarkan, me- 
ngupayakan, mengusahakan, menuntut, 
perjuangan n 1 peperangan, pergelutan, 
pergulatan, pergumulan, perlawanan, per- 
sabungan, pertempuran, 2 kerja keras 

juang-juang n hanjuang, lenjuang 

juara 1 n kampiun, pemenang, 2 n jagoan, 
jawara, pendekar, 3 a ahli, jago, jempolan, 
terbaik, terpandai, 
menjuarai v memenangkan, memimpin, 
menjagoi, 
kejuaraan n festival, invitasi, kompetisi, 
kontes, perlombaan, pertandingan, per- 
tarungan, sayembara, turnamen 

jublek, menjublek v bergeming, mematung, 
termenung, tertegun, 

judes a bengis, berangasan, beringas, galak, 
pemarah 

judi n gambling (cak), spekulasi, 
berjudi v bertaruh, meneban, mengadu 
nasib, mengadu peruntungan, 
perjudian n pertaruhan, nasib-nasiban, 
untung-untungan 

judul n kepala karangan, kop, tajuk, titel 

juga adv 1 jua, lagi, pula, pun, saja, ser- 
ta, 2 agak, lumayan, 3 saja, terus 

juita 1 a adun, ayu, berupa, cantik, cenda- 
yam, elok, jelita, juwita, kirana (ki), laksmi, 
manis, molek, rupawan, 2 1 buah hati, ke- 
kasih, nyawa 

Juja n Gemini, Mintuna 

jujai, berjujai a nonstop, terus-menerus 

juju, menjuju v membega, membidik, memidi, 
memitar, menenok, menetar, menyasar, 
menjujukan v membidikkan, mengacung- 
kan, mengarahkan, menodongkan, menu- 
jukan, menyasarkan, 
terjuju v terarah, tertuju 

jujuralandal, benar, bersih, bonafide, cengli 
(cak), kredibel, lempeng hati, lurus hati, 
putih hati, mukhlis, mustakim, sadik, safi, 
sportif, 2 blak-blakan, terang-terangan, 
terbuka, terus terang, 3 ikhlas, tulus, 
kejujuran n integritas, kebenaran, kelu- 
rusan (hati), kepolosan, keterbukaan, ke- 
tulusan, kredibilitas, moral, validitas 
ant kecurangan 


jujut, menjujut v membedol, mencabut, 
mencopot, mengonyot, menyendal, me- 
rabut, meragas 

jukut n1 kusa, suket, rumput; 2 lalap, rum- 
bah, ulam 

julai n carang, sulur; 
menjulai v kelemping, melelai, melempai, 
membawat, mengampai, menjuntai, me- 
rebeh, terjela, terkelepai, terkulai; 
berjulai v menjulai 

julang, menjulang v 1 terberumbun, ter- 
serondok, tesergam, 2 bercerancangan, 
berceranggah, berjerangkang, mencanak, 
mencoang, mencuar, mencuat, menculak, 
menganjur, 3 memanggul, membagul, 
membawa, menanggung, mendukung: 
menggendong, menyompoh, 4 (ki) memu- 
liakan, menghormati 

juling a cendang, jereng (cak), kero, kicer, 
sela, sendeng, teleng, 
menjuling v melirik, mencerling, meng- 
ambal, mengerling, menjeling 

juluk, menjuluki v menamai, menyapa, 
menyebut, 
julukan nidentitas, label, nama, panggilan, 
predikat, sebutan, titel 

julur, menjulur v menganjur, menjalar, 
menyulur, merambak, merambat, merayap; 
menjulurkan v menganjurkan, menga- 
songkan, mengulurkan, menyorongkan; 
~ lidah melet, mengelelot, menjelih, menjelir, 
juluran n rentang, uluran, 
menjulur v meluncur, merayap 

jumawa a angkuh, congkak, jemawa 

jumbai n bunjai, gunci, gunjai, jurai, kumpai, 
rambu-rambu, rumbai(-rumbai), umbai 

jumbul, terjumbul-jumbul v berhanyut-ha- 
nyut, terapung-apung, terhempas-hempas, 
terkatung-katung,terombang-ambing, 
tunggang-tunggit 

jumlah n besaran, kuantitas, total, 
menjumlah(kan) v menambah, meng- 
hitung, mereken; 
penjumlahan n enumerasi, pencacahan, 
penghitungan, 
sejumlah n 1 sebanyak, sebesar, 2 bebe- 
rapa, berbilang 

jumpa v bertemu, sua, temu: 
menjumpai v 1 mencium, mendapati, 
mendeteksi, menemukan, mengindra, 2 me- 
nemui, menghadap, 3 kepada, menjelang, 
untuk, 4 mengalami, menghadapi, me- 
rasakan, 


jujut * jungkir 221 


terjumpa v tepergok, tersua, tertumbuk, 
berjumpa v bersua, bertembung, bertemu, 
berpapakan, berpapasan, bersomplokan, 
bersongsong, ketemuan (cak), 
ant berpisah 
perjumpaan n pertembungan, pertemuan 
ant perpisahan 

jumpalit, berjumpalit v berjengkolet, jungkir 
balik 

jumput, menjumput v 1 memungut, men- 
cekit, mencoket, mencomot, mencuil, 
mengambil, mengangkat, menjeput, me- 
raih, meraup, 
sejumput n sececah, secercah, sedikit, se- 
gelintir, sekelonet, sekelumit, sekotes, 
sekubit, sekuku, sekutil 

jumud a lumpuh, mandek, stagnan, statis ; 
kejumudan n kelumpuhan, kemandekan, 
stagnasi 

jun n boncong, buyung 

junam, menjunam v menghunjam, menukik, 
menyelundup; 
ant menjulang 
menjunamkan v menukikkan, menghun- 
jamkan, menyelundupkan; 
terjunam v terhunjam, tersuruk 

jungkal, menjungkalkan v 1 membalikkan, 
memutarbalikkan, menggulingkan, men- 
jatuhkan, menjempalitkan, menjengke- 
litkan, mengjengkoletkan, menjungkirkan, 
menyungsangkan, menunggangkan, me- 
nguntungkan; 2 mendaulat, mendongkel 
(ki), menengkarapkan (ki), mengambil alih, 
mengudeta, mengkup, menumbangkan, 
merebahkan (ki); 3 ki mengalahkan; 
terjungkal v 1 terguling, terjatuh, ter- 
jengkang, tertunggang; 2 ki bertekuk lutut, 
kalah, takluk, tersisih 

jungkang, jungkang-jungkit v turun naik 

jungkar, menjungkar v membuntang, men- 
congol, menjengul, menongol, menonjol, 
menyembul, muncul, timbul 

jungkat, jungkat-jungkit v jungkang- 
jungkit, tunggang-tungging, turun naik, 
menjungkat v menjungat, menjungkit 

jungkir, berjungkir v bertunggang, 
menjungkirkan v membalik, menjempa- 
litkan, menjengkelitkan, mengjengkoletkan, 
menjungkalkan, menunggingkan, 
terjungkir v balik belah, jungkir balik, 
menjempalit, menjengkelit, menjengkolet, 
menyungsang, terbalik, terjungkal, ter- 
suling, tertungging 


222 jungkir balik * juz 


jungkir balik v koprol, terjungkir; 
menjungkirbalikkan 1 menggulingkan, 
menjungkirkan; 2 memulas, memutarba- 
likkan (fakta), menyangkal, 
penjungkirbalikan n 1 penjungkalan, 2 pem- 
balikan, pemutarbalikan, penyangkalan, 
berjungkir balik v berjempalitan, ber- 
setunggang balik, jengkelitan, jengkoletan, 

jungkit, menjungkit v menjungkat 

jungur n 1 laras, 2 congor, cucur, moncong, 
monyong; 3 haluan kapal 

junior a baru, bau kencur, hijau (ki), inferior, 
ingusan, mentah, plonco, yunior 
ant senior 

junjung, menjunjung v 1 membawa, men- 
dukung, menyunggi, 2 memuliakan, me- 
mundi-mundi, memunjungi, menghor- 
mati, 3 mematuhi, menaati, mengindahkan, 
menuruti, 
~ uban renta, tua, uzur; 
junjungan n 1 bendara, majikan, tuan, 2 laki, 
suami 

junjungan n penjalaran, turus 

juntai, menjuntai v kelemping, melempai, 
mengampai, menggelepek, menjulai, me- 
nyampai, meruntai, terkelepai, terkulai 

juntai, berjuntai v menjuntai, 
berjuntaian v berayun-ayun, berjuntai-juntai, 

juntrung, juntrungan n arah, maksud, 
tembak, ujung pangkal 

jupang, berjupang v bercabang, bercanggah, 
bersangkak 

juragan n 1 majikan, tauke, tuan; 2 kapten, 
mualim, nakhoda, pemimpin (kapal); 3 pe- 
ngusaha 

jurai n 1 gunjai, jumbai, kumpai, rambu- 
rambu, rumbai-rumbai, tasel (cak), umbai, 
2 rangkaian, rentetan, susunan 

jurang n 1 lembah, lurah, ngarai, tahang, 
2 ki disparitas, gap, jarak, kepincangan, 
kesenjangan, perbedaan, 

juri n hakim, penengah, wasit 

jurnal n1 buku harian, kronik, 2 buletin, 3 ha- 
rian, koran, surat kabar 

jurnalis n beritawan, juru berita, juru kabar, 
juru warta, koresponden, kuli tinta (cak), 
nyamuk pers (ki), peliput, pemberita, pe- 
warta, reporter, wartawan 

jurnalisme n kewartawanan 

jurnalistik n publisistik 


juru n ahli, empu, mantri, pakar, spesialis, 
tukang, 
- bahasa penerjemah, pengalih bahasa, to- 
lok, translator: 
- berita beritawan, jurnalis, juru kabar, 
juru warta, koresponden, kuli tinta (cak), 
nyamuk pers (ki), peliput, pemberita, pe- 
warta, reporter, wartawan, 
— bicara juru cakap, pembawa suara, pem- 
bicara, penyambung lidah, sambungan 
lidah: 
- damai mediator, penengah 
- foto fotografer, mat kodak (cak), pemo- 
tret, tukang potret, 
— khotbah khatib, penceramah, peng- 
khotbah; 
-- kunci 1 kuncen; 2 cak terbawah 
-- masak chef, juru tanak, koki, tukang masak; 
-- mesin masinis, mekanik; 
-- mudi mualim, pemandu, pengemudi, sopir; 
-- resep apoteker, ahli obat; 
-- ramal ahli nujum, penilik, peramal; 
-- rawat mantri, perawat, suster; 
-- rumpaka komponis, penggubah lagu; 
penyelam; 
-- terbang aviator, penerbang, pilot; 
-- tulis carik, dabir, katib, kerani, klerek, 
panitera, penulis, sekretaris, setia usaha; 
-- ulas juru tafsir, komentator, kurator, 
pembahas, penafsir, pengulas; 
-- Warta kuli tinta, wartawan, wartawati; 
kejuruan n keahlian, keterampilan 

juru n bucu, siku, sudut, ujung; 
menjuru v menganjur, menjorok 

tjurus, sejurus n sebentar, sejenak, sejenang, 
sekeceng, sekejap, sekilas, selintas, sepe- 
makan sirih (ki), sepintas, sesaat 

'jurus, menjurus 1 a cenderung, condong, 
mengarah, 2 v berkecenderungan, mengarah, 
jurusan n 1 abah, arah, haluan, jalur, orien- 
tasi, kiblat, rute, trayek, tujuan, 2 aspek, bi- 
dang, segi, sudut, vak, 
penjurusan n pembidangan, pengkhu- 
susan, spesialisasi 

jus n sari buah 

justifikasi n legitimasi, pembenaran, penge- 
sahan, validasi 

justru adv malah 

jutawan n hartawan, miliuner 

juz n bab, bagian 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


kabar n berita, informasi, mak- 
lumat, pemberitahuan, pe- 
ngumuman, warta; 
-- angin angin lalu, desas 
desus, gosip, gunjingan, kabar 
burung, rumor; 
-- baik berita gembira 
mengabari v menghubungi, mengontak; 
mengabarkan v melaporkan, memberi- 
tahukan, memberitakan, menginformasi- 
kan, mengumumkan, mewartakan; 
pengabaran n pelaporan, peliputan, pem- 
beritaan, pemberitahuan, penyiaran 
kabel n kawat, tali besi 
kabil a cak durhaka, murtad 
kabin n bilik, kamar, ruang 
kabilah n kaum, suku bangsa 
Ikabinet n dewan menteri 
"kabinet n lemari (kecil) 
tkabir, mengabir v cak menarik, meng- 
ganggut, meraih, meranggung, meraup, 
merenggut, merengkuh 
?kabir a agung, akbar, besar (ki) 
kabu-kabu n 1 kapuk; 2 randu 
kabul n keikhlasan, kelulusan, kerelaan, pe- 
nerimaan, perjanjian, perkenan, persetu- 
juan; 
mengabulkan v meluluskan, memakbul- 
kan, memperbolehkan, memperkenankan, 
menerima, mengakui, mengakuri, me- 
ngasi, mengesahkan, mengijabkan, meng- 
ikhlaskan, mengizinkan, menyampaikan, 
menyepakati, menyetujui; 
terkabul v tercapai, terlaksana, termakbul, 
terpenuhi; 
pengabulan n penerimaan, persetujuan, 
kelulusan 
ant penolakan 
'kabung, berkabung v berbelasungkawa, 
berdukacita, bersedih hati 
*kabung v kerat, penggal, potong; 
mengabung v memenggal, memotong, 
mencencang, mengerat 
tkabur a aram-temaram, baur, buram, kabut, 
kelam, keruh, kusam, lamat-lamat, me- 
lindap, membalam, muram, pirau, pudar, 
redup, remang-remang, samar-samar, 
saru, sayup-sayup, sebam, suram; 
ant jelas 
mengabur v memudar; 


mengaburkan v memudarkan, mengeruh- 
kan, menyaburkan, menyuramkan, me- 
redupkan, mengelamkan, menggelapkan 

"kabur v angkat kaki, enyah, hengkang, hi- 
lang, lenyap, maherat, melarikan diri, 
mengacir, minggat, pergi 

kabut 1 n awan, halimun, mega; 2 a baur, 
buram, ilam-ilam, kelam, kusam, lamat- 
lamat, pirau, redup, remang, samar-samar, 
sebam, suram; 
berkabut a kabur, kelam 

'kaca n 1 cermin, kaca muka, mirat, reflektor; 
2 beling, kristal, lensa; 3 ki acuan, contoh, 
teladan; 

-- pembesar lup, mikroskop 

berkaca v 1 becermin, mengaca; 2 ki men- 
contoh; 

berkaca-kaca a berkilauan, gemerlap, me- 
ngilap, merelap 

"kaca n halaman, lembaran, muka, pagina 

'kacak, mengacak v memegang, mengangkat, 
~ galas 1 membawa, memikul, mendagang, 
menggandar; 2 ki berdagang, berjaja, ber- 
jualan, menggalas 
berkacak v berpegang; 
~ pinggang bercekak pinggang, bertekan 
pinggang, bertolak pinggang; 

"kacak a 1 cegak, segak, tegak; 2 agul, 
angkuh, arogan, bongak, bongkak, bu- 
rakah, congkak, gaduk, jemawa, langguk, 
lantam, pongah, rangah, ria, sombong, 
tinggi hati, uju 

kacam n asam kumbang 

kacamata n 1 tesmak; 2 ki perspektif, sudut 
pandang; 

kacang n bin (cak), kedelai, polong; 

-- botor jaat, kecipir; 

-- hutan jering balau, jering hutan; 

-- polong ercis, kapri; 

-- tanah kacang cina; 

kacangan a kodian, murahan, pasaran, pi- 
cisan 

kacau a 1 bancuh, baur, berantakan, ber- 
karu, bingung, buyar, gaul, haru biru, 
kacau balau, kacuk, kalut, kelam- 
kabut, keruh, lopak-lapik, rancu, ri- 
cuh, rusak, teraduk-aduk, tercampur; 
2 bimbang, buncah, cemas, cabuh, 
gaduh, gelisah, gempar, heboh, hingar, 
hiruk, hiruk-pikuk, huru-hara, khawa- 


224 kacau balau * kaget 


tir, kiruh, kulut, kusut, lopak-lapik, onar, 
ribut, riuh, riuh rendah, resah, risau, rumit, 
rusuh, was-was; 
mengacau v 1 membancuh, memutar, 
mengarau, mengarih, mengarun, menge- 
bur, menggaul, mengganggu, menggoda, 
mengocok, mengusik, meraban (ki), me- 
ranyau, meremet, merungsingkan; 2 mem- 
bundak, meneror, mengganggu, merusak, 
merusuh; 3 mengacaukan; 
mengacaukan 1 v mencampuradukkan, 
mengaduk-aduk, memerantakkan, mem- 
bongkar-bangkir, membuyarkan, memorak- 
porandakan, menceraiberaikan, mengacak- 
acak, 2 merusak, menggalaukan, meng- 
gelisahkan, menggerecoki, meresahkan, 
merisaukan, 
pengacau n berandal, jelatang (ki), kacang 
miang (ki), pengacum, pengasung, peng- 
ganggu, penggentar, penghasut, perusuh, 
provokator, 
berkacau v berbaur, bercampur aduk, ber- 
campur baur, berganduh, berpadu, larut, 
sabur limbur, teraduk: 
kekacauan n 1 kekalutan, kekeruhan, sim- 
pangsiuran, kompleksitas, 2 anarki, ke- 
gaduhan, kegemparan, kemelut, keonar- 
an, kerecokan, keributan, kericuhan, keru- 
suhan, pergolakan, prahara, turbulensi 

kacau-balau a acak-acakan, awut-awut- 
an, berantakan, berarakan, berpesai-pesai, 
bersepah, berserakan, bongkar-bangkir, 
centang-perenang, cerai-berai, kelut-melut, 
keruntang-pukang, kibang-kibut, kocar- 
kacir, kusut, lalu-lalang, malang-melintang, 
morat-marit, porak-poranda, ricuh, semra- 
wut, serabutan, tersara bara: 
mengacaubalaukan v memecahbelahkan, 
memorakporandakan, menceraiberaikan 
mengocar-ngacirkan 

kacip n klip, 
mengacip v ki mengapit, menghimpit, 
menjepit, menyepit 

kacir, mengacir v angkat kaki, enyah, heng- 
kang, kabur, melarikan diri, mengibrit 
(cak), minggat 

kacu n mandil, saputangan, selampai 

kacuk a kacau, campur; 
kacukan n campuran, gabungan, kacauan, 
paduan 


kacung n abdi, babu (cak), budak, hamba, 
jongos, kawula, pelayan, pembantu, pe- 
suruh, sahaya 

kadal n bengkarung, cecak tanah, tekik 

'kadam n duli, tapak kaki 

"kadam n cepu 

kadang, kadang-kadang adv adakalanya, 
kadang kala, sekali-sekali, sekali wak- 
tu, sering-sering, sesekali, sporadis, ter- 
kadang 

Ikadar n 1 kekuatan, kemampuan, kuasa, 
2 bilangan, ketentuan, kodrat, nasib, su- 
ratan: 3 kodrat, sifat bawaan: 
sekadar n hanya, semata-mata, 
sekadarnya a ala kadarnya, apa adanya, 
seadanya, seperlunya 

"kadar n 1 persentase, takaran, tingkatan, 
ukuran, 2 karat, 3 harga, harkat, kualitas, 
martabat, mutu, nilai, taraf 

kadas n gudik, kudis, kurap 

kadaver n mumi, zombi 

kade n bandar, dermaga, pelabuhan 

kader n bakal, calon, kadet, kandidat: 
pengaderan n kaderisasi, pembibitan 

kaderisasi n pengaderan 

kadet n calon perwira, teruna 

kadi n hakim, magistrat, penghulu 

kadim n ahli, famili, kaum, keluarga, ke- 
rabat, keturunan, marga, rumpun, sanak, 
saudara, trah 

kadon bingkisan, cendera mata, hadiah, pem- 
berian, tanda mata 

kadung v bablas, kebacut (cak), teranjur, 
terlancap, terlanjur, tersorong 

kafe n bar, kedai minum, kafetaria, kantin, 
kedai kopi, warung kopi, restoran 

kafi a cukup, genap, integral, komplet, leng- 
kap, sempurna 

kafilah n delegasi, kontingen, rombongan 

kafir a ateis, kufur, perbegu 

kagak adv enggak (cak), tidak 

kaget a kagum, takjub, tercengang, ter- 
gemap, terheran-heran, terkejut, terkesiap, 
termenung, terpengarah, terperanjat, ter- 
pesona, tersentak, tertegun ; 
mengagetkan v memerangahkan, meme- 
ranjatkan, memesonakan, menakjubkan, 
menegunkan, mengagumkan, mengejutkan, 
mengherankan, menyentakkan, menyirap- 
kan darah 


kagok a 1 asing, canggung, gagap, kaku, 
kikuk, wagu; 2 terganggu, terhalang 

kagum a heran, takjub, tercengang, terpe- 
sona, silau (ki), terpukau; 
mengagumi v memuja-muja, 
mengagumkan v atraktif, hebat, luar biasa, 
memesona, memikat, menakjubkan, me- 
narik, mencengangkan, spektakuler, 
pengagum n fans (cak), pemuja, peng- 
gemar, 
kekaguman n keganjilan, keheranan, ke- 
pelikan, ketakjuban, 

Ikahar n cikar, dokar, pedati 

?kahar a 1 mahakuasa; 2 absolut, adikara, 
diktatorial, otoriter, sewenang-wenang, 
tiranis, totaliter 

kahwa n kopi 

kaidah 7⁄1 ajaran, aksioma, asas, cara, hukum, 
kode etik, konvensi, laku, langgam, norma, 
patokan, pedoman, pegangan, peraturan, 
petunjuk, prinsip, rel (ki), teori; 2 acara, 
aturan, corak, gaya, jalan, juntrungan, 
lagak, lagam, lagu, metode, modus, order, 
pendirian, ragam, sistem, stelsel, susunan, 
tataan 

Ikail n paut, pepas, taut; 
mengail v memancing, membubu, memepas 

"kail, kail-kail n kepancingan, ketulangan 

kain n tekstil, tenunan; 
-- belongsong kain tenun; 
-- benang kain lajak, kain sutra; 
-- rentang spanduk, tajuk rawal 

kais n cakar, kakas, kekas; 
mengais v mencakar-cakar, mengakas, meng- 
ekas, menggaru, menggores, mengguit, 
mengorek, mengorek-ngorek, menguit; 
mengais-ngais v mencakar-cakar, menga- 
kas, menggeragau, mengorek-ngorek 

kaisar n adiraja, maharaja, raja diraja; 
kekaisaran n imperium 

kait n pemauk, pengait, penggaet, penggait; 
mengait v memauk, menggaet, menggait, 
menggancu; 
mengaitkan v melibatkan, melilitkan, me- 
mautkan, mempertalikan, mencampur, 
mencantelkan, menggabungkan, menggan- 
dengkan, menghubungkan, menyam- 
bungkan, menyangkutkan, merangkaikan; 
kaitan n 1 gancu, pengait, penggait; 
2 ki afiliasi, asosiasi, hubungan, inter- 


kagok * kaki 225 


dependensi, interkoneksi, koneksi, kore- 
lasi, korespondensi, pertalian, pautan, 
relevansi; 
terkait v tercantel, tercantol, tergantung, 
tersangkut, terikat, terpaut; 
berkaitan v berangkaian, berantai, ber- 
asosiasi, bercantuman, bergabungan, ber- 
gandengan, berhubungan, berjalin-jalin, 
berkenaan, berpautan, bersambungan, 
bersangkut paut, bersangkutan, berse- 
lirat, berselok-belok, bersentuhan, bersing- 
gungan, bertalian, bertautan, berurusan; 
keterkaitan n 1 ketergantungan; 2 impli- 
kasi, keterlibatan, sangkutan 

kaji n penyelidikan, riset, studi; 
mengaji v membaca, mendaras; 
mengkaji v 1 membahas, mempelajari, 
memeriksa, mendalami, menelaah, mene- 
liti, mengamati, meninjau; 2 menjelajahi, 
menganalisis, menyelami; 
kajian n amatan, analisis; 
pengkaji n pemeriksa, peneliti, penyelidik; 
pengkajian n analisis, pemeriksaan, pe- 
nelitian, peninjauan, riset, studi, telaah 

kakah, terkakah-kakah v mengakak 

Ikakak n abang, akang, ayu, empok, ka- 
kanda, kakang, kangmas, mas, mbak, 
mbakyu, teteh, uda 

"kakak, mengakak v bercekakakan (cak), 
berdekak-dekak, merakah, terbahak- 
bahak, tergelak-gelak, terkakah-kakah, ter- 
kakak-kakak, terkekeh-kekeh, terpingkal- 
pingkal; 

kakaktua n catut, gegep, tang 

kakang n abang, akang, kangmas, mas, uda 

'kakap n siakap 

?'kakap, mengakap v mengintai, meronda; 
pengakap n pengintai, peronda 

kakas n cakar, ceker, kuku; 
mengakas v menceker, mengais, meng- 
garuk-garuk, mengorek-ngorek 

kakawin n kidung, puisi, syair 

kakbah n kiblat 

kakek n 1 aki, datuk, engkong, opa, embah, 
eyang, nenek; 2 aki-aki, kakek-kakek; 
-- moyang karuhun, leluhur, pendahulu, 
pitarah, poyang 

kakin1 ceker (cak), suku, tungkai; 2 cagak, pe- 
nahan, pengampu, penongkat, penopang, 
penumpil, penumpu, penyangga; 


226 kaku * kalicau 


-- langit akanan, batas pemandangan, ca- 
krawala, falak, horizon, ufuk: 
— seribu lintibang, luing; 
- tangan ki agen (cak), anak buah, antek, 
bawahan, begundal (cak), pembantu 

kaku a 1 bangka, bangkar, encok, kejang, 
kejat, kejur, kelu, keras, kram, kujur, pejal, 
rematik, tegang, terkunci, 2 ki dogmatis, 
doktriner, normatif, preskriptif, 3 aneh, 
asing, canggung, ganjil, kagok, kikuk; 4 ba- 
bil, bandel, bedegong, bengal, degil, du- 
gal, gecul, gemblung, pembangkang, pem- 
bantah, penengkar, tambeng 

kakuminal n retrofleks, serebral 

kakus n jamban, kamar kecil, toilet 

Ikala n abad, era, kurun, masa, saat, periode, 
tempo, waktu, zaman, 
berkala a ajek, periodik 

"Kala n Akrab, Skorpio 

'kala a jebakan, jerat, pancingan, perangkap 

kalah v angkat tangan, bertekuk lutut, 
kecundang, keok (ki), melutut, menyerah, 
mundur, roboh, takluk, tergelincir (cak), 
tersisih, tumbang, tunduk, 
ant menang 
mengalah v menekur, mengambau, me- 
nunduk, menyerah, mundur, 
mengalahkan v 1 menaklukkan, me- 
nundukkan, menyisihkan, 2 ki melalap, 
melibas, melindas, melumatkan, mema- 
tahkan, membabat, membantai, membu- 
barkan, menewaskan, menggagalkan, 
mengganyang, menggilas, mengguling- 
kan, menggulung, menghabisi, meng- 
hancurkan, menjungkalkan, menjungkir- 
balikkan, menjungkirkan, menumbangkan, 
merobohkan, merubuhkan, meruntuhkan: 
3 melampaui, melebihi, melewati, meng- 
ungguli, 
kekalahan n kegagalan, kejatuhan, kerun- 
tuhan, ketewasan 

kalai, mengalai v membesut, menggahar, 
menggosok, menyental 

kalam n firman, perkataan, sabda, ujaran 

Ikalang n bantalan, ganjal, lapik, penunjang, 
berkalang v berbantal, 
~ tanah berlalu, berpulang, mati, mening- 
gal, tutup mata, tutup usia, wafat 

*kalang, kalangan n1 golongan, kaum, kelas, 
kelompok, lapisan, lingkungan, 2 bun- 


daran, gelangan, gelanggang, 
gulungan, lingkaran 

kalang kabut a 1 bingung, buncah, gagap, 
gamam, ganar, gelagapan, gelisah, gugup, 
kelabakan,  kelimpungan,  mencacau, 
panik, salah tingkah, senewen (cak), 2 be- 
lingsatan, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, 
tersara bara 

kalap a gelap mata, keselapan, lupa diri, 
mata gelap, mencamuk, mengamuk, silap 
mata 

kalar n leher baju, nia 

kalas a amblas, bersih (cak), habis, lingkap, 
ludes 

kalau p 1 andaikan, andaikata, apabila, 
asalkan, bilamana, jika, seandainya, se- 
nyampang, seumpama, 2 bagi, menurut, 
untuk 

kalau-kalau adv barangkali, kelihatannya, 
mungkin, senyampang; 
kalaupun p andaikan, apabila, jika, jikalau, 
seandainya, sekiranya, umpama 

kalbu n batin, lubuk hati, nurani, sanubari 

kalem a 1 anteng, lembut, pendiam, tenang, 
2 lunak, rileks, sabar, santai 

kalender n1almanak, penanggalan, takwim, 
2 acara, agenda, program 

kaleng n ayan, kangsa, kangsam, pipa, tong 

tkali n 1 darab; 2 kala, ketika, saat, waktu: 
mengalikan v memperbanyak, mendarab, 
menggandakan, 
pengali n multiplikator, 
berkali-kali adv acap kali, berulang- 
ulang, sering kali, 
perkaliannmultiplikasi, perbanyakan, per- 
gandaan, 
~ waktu ada kalanya, sekali-kali, sekali tem- 
po, 
sekali-kali adv 1 sama sekali: 2 adakala- 
nya, kadang-kadang, kadang kala, 
sesekali, sewaktu-waktu, terkadang 

"kali n batang air, bengawan, sungai 

Pkali adv cak barangkali, bisa jadi, boleh jadi, 
kalau-kalau, kelihatannya, mungkin, naga- 
naganya, rupa-rupanya, tampaknya 

kaliber n cak kelas, kualitas, peringkat, ting- 
katan 

kalicau, mengalicau v bersiah, mengelak, 
mengelit, menggelicik, menghindar, me- 
nyimpang 


gelung, 


kalimantang n bendera, duaja, liwa, panji- 
panji, pataka, tunggul, umbul-umbul 

kalimat n ayat, perkataan, wacana 

kalis a 1 buram, kabus, khalis, pudar, suram; 
2 imun, kebal: 
— air kedap air 

kalium n potasium, 

kalkulasi n perhitungan, perincian, 
mengalkulasi v memperhitungkan, meme- 
rinci 

kalong n codot, kampret, kelelawar 

kalui n gurami 

kalung n rantai; 
mengalungkan v melingkakan, mengena- 
kan, menyarungkan 

kalut a bundak, galau, kacau, karut, keruh, 
kusut, runyam, rusuh, ruwet, semrawut; 
mengalutkan v mengusutkan, menyulit- 
kan, menyusahkan, meruwetkan; 
kekalutan n huru-hara, kecabuhan, kega- 
duhan, kegegeran, kehebohan, kekacauan, 
keonaran, keributan, kerusuhan 

kama n asmara, berahi, cinta 

'kamar n barak, bilik, geladak, kabin, ku- 
rungan, petak, ruang, sekatan, tempat 

"kamar n bulan, candra, rembulan 

kambang, mengambang v melampung, me- 
layang, mengapung, terkatung-katung 

kambar n katung, penyu 

kambeh n pare, peria 

kambing n embek, wedus; 
-- kibas kambing arab, biri-biri, domba; 
-- gunung kambing gurun 

kambing hitam, mengambinghitamkan v 
mempersalahkan, mempertanggungkan 

kambuh a angot (cak), bangkit, kumat 

kambut n bakul, katang-katang 

kamera n alat potret, kodak (cak), tustel 

kamhar n laken, sekelat, wol 

kami pron abdi, aku, ana (cak), awak, beta, 
ego, hamba, patik, saya 

kamil a lengkap, ideal, sempurna 

kamit, kamit-kamit v komat-kamit 

kamitua n datuk, sesepuh, tetua 

kampn1barak, bivak, kemah; 2 pengasingan, 
penjara 

kampai, terkampai v terbaring, terbeling- 
kang, terbujur, tergeletak, tergelimpang, 
tergolek, terhantar, terjelapak, terkapar, 
tersempalai; 


kalimantang ° kanceh 227 


berkampaian v bergeletakan, bergelim- 
pangan, berjelapak, puruk-parak; 

kampanye n 1 persuasi, propaganda; 2 aksi, 
gerakan, manuver, operasi, usaha 

kampil, kampilan n kelewang, pedang 

kampiun 1 n juara, pemenang; 2 a jago (cak) 

kampret n codot, lelawa; 

kampung 1 n daerah, desa, dukuh, dusun, 
kandang (ki), kediaman, negeri, pedalaman, 
talang, wilayah, zona; 2 a kolot, kuno, lama, 
tradisional; 
kampungan a 1 ki memalukan, norak (cak), 
vulgar; 2 kolot, konservatif, konvensional, 
kuno, lama, ortodoks, tradisional, usang 

kamu pron anda, awak, engkau, kau, sam- 
peyan, saudara, sira, situ (cak); 

kamuflase n pengelabuan, penipuan, penya- 
maran, penyaruan; 
berkamuflase v berkedok, bertabir, ber- 
topeng, menyamar, menyaru 

kamus n bausastra, ensiklopedia, glosarium, 
leksikon, tesaurus, vokabuler; kamus ba- 
ku, kamus besar, kamus dwibahasa, kamus 
ekabahasa, kamus elektronik, kamus 
istilah, kamus kecil, kamus mini, kamus 
multibahasa, kamus saku, kamus sinonim, 
kamus standar, kamus umum, kamus 
visual; 
pekamus n leksikograf; 
perkamusan n leksikografi 

kana n (bunga) tasbih 

kanak-kanak n anak, 
buyung; 
ant dewasa 
-- anyir ki bayi, jabang bayi, orok 
kekanak-kanakan a infantil 

kanal n 1 saluran, terusan; 2 kali, lungkang, 
parit, serokan, susukan, tali air 

kanan n daksina 
ant kiri 

Ikancah n 1 kawah, kuali; 2 ajang, arena, ge- 
langgang, medan, palagan 

"kancah, sekancah n sepemeluk, sependekap; 
terkancah v 1 terdekap, terpeluk; 2 ter- 
babit, terbawa-bawa, terbelit, tergiring, 
terjerumus, terkebat (ki), terlibat, terpalit 
(ki), terpuruk, tersangkut, terseret; 

kancap a penuh, peres 

kanceh, terkanceh a cebol, katik, kerdil, 
kontet 


awang, bocah, 


228 kancil * kaok 


kancil n bengkunang, butang, pelanduk 

kancing n buah baju, butang, gancu, kunci, 
pasak, pengait, peniti, pin, 
— tarik ritsleting, seleret, 
mengancing v memalang, menggerendel, 
mengunci, 
terkancing v ki terkatup, terkunci, tertutup 

kancut n cawat, celana dalam, koteka 

kandang n 1 kerangkeng, kurungan, sang- 
kar, 2 ki kampung, negeri, pondok, rumah, 
tempat tinggal, 
- ayam serun; 
- kuda ari, hipodrom, istal; 
-- merpati pagupon, 
- mobil garasi, 
- pesawat hanggar, 

kandas 1 v karam, terdampar, tersangkut, 
tersakat, tersekat, terserampang; 2 a ki 
batal, bubar, buyar, gagal, kecewa, putus, 
sia-sia; 
mengandaskan v 1 mendamparkan, me- 
nenggelamkan; 2 melumpuhkan, mema- 
tahkan, menggagalkan, menghalangi, 
menjegal, menyabot 

kandidat n bakal, calon, kader, kadet, kontes- 
tan, pengikut, peserta 

kandil n corong, cublik, damar, dian, lampu, 
lentera, pelita, penerang 

kandung n kandungan, peranakan, rahim, 
mengandung v 1 berisi, dalam tian, 
membawa berat, memuat, menyimpan, 
tercantum, 2 berbadan dua, berisi, bunting, 
hamil, sarat (ki), 
- hati benci, dongkol, gemas, gregetan, 
gondok, jengkel, keki (cak), kesal, mangkel, 
masygul, pegal hati, sebal, 
kandungan n 1 bunyi, diktum, isi, muatan, 
2 peranakan, perut (ki), rahim, 3 embrio, 
fetus, janin, mudigah, 
terkandung v tercantum, terdapat, ter- 
maktub, terpendam, terselip, tersimpan, 
tersimpul, tersemat, tersisip, tertanam, 
sekandung a sedarah 

kang n bak 

kangen a ribang, rindu 

kangkang n 1 kelangkang, kerangkang, 
kunci paha, pangkal paha, selangkangan, 
2 pesak, 
mengangkang v menjangkang, menyeng- 
kang, meranggung; 


mengangkangiv 1 kimencaplok (cak), men- 
celapaki, menelan (ki), mengembat (cak), 
menggasak, menyerobot; 3 menggagahi, 
menzinahi; 
terkangkang v tercapak, tercelapak, ter- 
jangkang 

kangmas n abang, akang, kakanda, mas, 
raka, uda, kakak 

kangsan 1 gangsa, kuningan, perunggu, 2 be- 
lek, kaleng, tin 

kanjang, berkanjang a berkeras hati, gentur, 
tabah, taman, tekun 

kanji n bubur sagu, kepurun, tajin 

kanker n puru ajal, tumor ganas: 
- darah leukimia 

kano n bahtera, belepas, biduk, kayak, lam- 
bu, perahu, sampan, sekoci, selup 

Ikanon n 1 dekrit, hukum, ordinansi, pe- 
raturan, regulasi, statuta, undang-undang: 
2 ajaran, dogma, doktrin 

?'kanon n lela, meriam, rentaka 

kanonis a otoritatif 

kanopi n atap, langit-langit 

kans n cak angin (ki), harapan, jalan, ke- 
mungkinan, kesempatan, peluang, pintu 
(ki), prospek 

Kanser n Karkata, Sartan 

kanta n lensa, suryakanta 

kanti n kawan, rekan, teman 

kantin n bufet, kedai, warung makan 

kantong n kampil, kandi, kandung, kantung, 
karung, kekandi, kocek, kopek, poket (cak), 
pundi-pundi, pura, sak, saku, tas, uncang; 
— air kik, kirbat; 
-- bekal bokca, uncang; 
-- makanan pelembungan, tembolok; 
-- nasi lambung, perut besar, waduk; 
-- perut ampela, empedal, rempela 
mengantongi v ki memegang, memetik, 
mencapai,mendapat,menyabet,menyandang 
(gelar), meraih, merebut 

kantor n balai, biro, dewan, dinas, gedung, 
instansi, jabatan, jawatan, pejabat; 
- besar kantor pusat, 
- cabang agen, kantor wilayah, 
— lelang balai lelang, 

kantuk, mengantuk v mengangut 

Kanya n Mayang, Sunbulat, Virgo 

kanyon n jurang, lembah, ngarai, tahang 

kaok, berkaok-kaok v bergembar-gembor, 


berkoar-koar, berseru-seru, berteriak-teriak, 
memekik-mekik, menjerit-jerit 

kaos n amuk, anarki, huru-hara, kalibut, ke- 
kacauan, kurusuhan 

kap n atap, tudung, tutup 

kapa-kapa n sengkuap, sudung 

kapabel a cak berpengalaman, cakap, kompe- 
ten, mampu, piawai, sanggup, ulung 

kapabilitas n 1 daya, kapasitas, kebiasaan, 
kemampuan, kesanggupan, kompetensi, 
kualifikasi: 2 keahlian, kebolehan, keca- 
kapan, kelebihan, kemahiran, kepandaian, 
kepiawaian, keterampilan 

kapah, terkapah-kapah v berkempul- 
kempul, engap-engap, gelagapan, gem- 
pul-gempul, kembang-kempis, megap- 
megap,mengap-mengap (cak), ngos-ngosan 
(cak), terekeh-ekeh, terengah-engah, ter- 
sengal-sengal 

'kapak n beliung 

"kapak n kepak, sayap 

Ikapal n bahtera, pesawat, 
-- mualim kapal pandu, kapal tunda, 
- terbang kapal udara, pesawat terbang, 
pesawat udara, 
mengapalkan v membawa, mengangkut, 
mengirimkan, 
pengapalan n pengangkutan, pengiriman 

"kapal n belulang, kulit keras, risa 

kapan pron bila, bilamana 

Ikapang n kerang, tembelok, teritip 

'kapang, berkapang v bercendawan, ber- 
jamur, bulukan 

'kapang, kapangan n eklips, gerhana 

kapar, terkapar v terbaring, terbelingkang, 
terbujur, tergeletak, tergelimpang, terge- 
lintang, terhantar, terjelapak, terjengkang, 
tertelentang, terolek, tersempalai, 
berkaparan v bergeletakan, bergelimpang- 
an, berjelapak 

kapas n kapuk, randu, kabu-kabu, gelempung 

kapasitas n 1 daya muat, daya serap, daya 
tampung, isi, ukuran, volume; 2 daya, 
kapabilitas, kekuatan, kinerja, 3 jabatan, 
kedudukan, peran, posisi, status 

kapi n belok, derek, kerek, takal 

kapiran a telantar, terabaikan, tersia-sia 

kapita n jiwa, kepala, orang 

kapita selekta n antologi, bunga rampai, 
senarai 


kaos ° 'karang 229 


'Ikapital n aset, dana, harta kekayaan, modal, 
uang 

"kapital a besar 

kapitalisasi n investasi, pemodalan, pen- 
danaan 

kapling n lahan, persil, petak, tanah 

kapok a insaf, jera, tobat 

kaprah a biasa, lazim, lumrah 

kapri n ercis, kacang polong 

Kaprikornus n Jadi, Makara 

kapstok n cantolan, gantungan, sangkutan 

kapten n mualim, nakhoda 

'kapuk n kabu-kabu, randu 

*kapukn jelapang, kelenteng, kembung, lum- 
bung, rangkiang, terup 

kapur n gamping, 
- hidup kalsiumoksida, kapur kembang, 
kapur mentah, kapur tohor, kuripan, 
- tulis kapur belanda, 

kapur sirih, sekapur sirih n alas kata, intro- 
duksi, kata pendahuluan, kata pengantar, 
prakata, prawacana 

karabin n mitraliur 

karakter n 1 aksara, huruf, leter, 2 lambang, 
markah, simbol, tanda: 3 bawaan, hati, 
jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 
personalitas, sifat, tabiat, temperamen, wa- 
tak: 4 ciri, karakteristik, keunikan, 
berkarakter v berkepribadian, berperilaku, 
bersifat, bertabiat, berwatak 

karakterisasi n pemeranan, perwatakan 

karakteristik 1 n idiosinkrasi, individualitas, 
karakter, keistimewaan, kekhususan, ke- 
unikan, partikularitas, 2 a distingtif, indivi- 
dual, istimewa, khas, khusus, spesial, spe- 
sifik, tersendiri, unik 

karam v tenggelam, tersakat, 
mengaramkan v menenggelamkan 

Ikarang v jalin, rangkai, susun, 
mengarang v bercerita, berkisah, mence- 
ritakan, mencipta, mendongeng, meng- 
gubah, mengomposisikan, menguraikan, 
menulis, menyusun, mereka-reka, 
mengarang-ngarang v membikin-bikin 
(cak), membuat-buat, mengada-ada; 
pengarang n cerpenis, editor, kreator, 
novelis, pencerita, pencipta, penggubah, 
penulis, penyair, penyusun, pereka, pe- 
riwayat, prosais, pujangga, redaktur, 
sastrawan; 


230 ?karang * karya 


karangan n 1 artikel, buah pena, buah 
pikiran, cerita, ciptaan, esai, gubahan, 
karya, karya tulis, kertas kerja, kisah, 
komposisi, kreasi, lakonan, makalah, 
paper (cak), rencana, risalah, suntingan, 
titisan pena, tulisan; 2 anggitan, cita, fan- 
tasi, gosip, impian, khayalan, lamunan, 
pikiran, rekaan, renungan, rumor; 3 ber- 
kas, ikatan, jambak, rangkaian, susunan, 
untaian; 
~ bebas cerita, fiksi, gancaran, prosa, 
~ bunga buket 

"karang, pekarangan n halaman, jerambah, 
pelataran 

karas n gaharu, kepang, tengkaras 

1karat n kerak, kotoran, tahi besi 
— hati ki kebusukan, kejahatan, 
berkarat a ki bejat, bobrok, buruk, busuk, 
karatan, lapuk, rusak, 
karatan a ahli beridai (ki), berpengalaman, 
cakap, eksper, kawakan, lihai, mahir, pa- 
cak, pandai, piawai, profesional, terampil, 
ulung 

2karat n berat, bobot, kadar, kualitas, mutu 

karau v adon, aduk, kacau, kocok: 
mengarau v memutar, mengacau, menga- 
don, mengaduk, mengarun, mengebur, 
mengocok 

karavan n kafilah, rombongan 

karbohidrat n fruktosa 

karbol n kreolin 

karbon n karbonium, zat arang 

karbonado n intan hitam, intan karbon 

karbonat, karbonat asam n bikarbonat 

karbonil, karbonil klorida n fosgen 

karcis n kartu, tiket 

kardia n jantung 

kardinal a elementer, esensial, fundamental, 
pokok, primer, utama, vital 

kardus n dus, karton, kubus 

karena p akibat, atas, berkat, gara-gara, 
lantaran, oleh, sebab 

karet 1 n getah kejai, para; 2 a ki longgar, 
mulur mungkret, 
mengaret v ki bertambah, memanjang, me- 
mulur, mundur 

kargo n barang, beban, muatan 

karib a akrab, amikal, dekat, erat, intim, 
kental, kerabat, kukuh, melekat, men- 
dalam, mesra, sanding; 


berkarib v bersahabat, berteman: 
perkariban n persahabatan, persaudaraan, 
pertalian, 
kekariban n keeratan, kedekatan 

karier n jabatan, pekerjaan, profesi, peng- 
hidupan 

karih v aduk, karau, kacau 
mengarih v memutar, mengacau, menga- 
duk, mengarau, mengarun, mengebur, 
mengincau, mengacok 

karikatur n parodi, satire, sindiran 

karikatural a satiris, sinis 

karim a dermawan, murah hati 

karisma n pamor, pengaruh, wibawa 

karismatis a berwibawa 

Karkata a Kanser, Sartan 

karnaval n parade, pawai 

karpet n ambal, babut, hamparan, kasur, 
kelasa, permadani, puadai, tikar 

karsa n kehendak, niat 

kartika n bintang 

kartilago n tulang muda, tulang rawan 

kartu n karcis, surat, tiket 

kartun n animasi 

karu, mengaru v mematahkan, memintas, 
memotong, memutus, menceletuk, me- 
nengahi, menginterupsi, meningkah, me- 
nukas, menyampuk, menyarung, menye- 
la, menyelang, menyerobot 

karuan a pasti, tentu 

karuhun 7 cikal bakal, kakek mo-yang, nenek 
moyang, leluhur, pendahulu, poyang 

karung n ambung, bal, bandela, goni, kem- 
but, keranjang, pundi-pundi, sak, uncang 

karunia n anugerah, berkat, kurnia, nikmat, 
pemberian, rejeki, rezeki; 
mengaruniai v memberkati, menganuge- 
rahi 

karut, karut marut a galau, kacau, kusut, 
rusuh; 
mengarut v mengacaukan, menggaduhkan, 
menggerecoki, mengusutkan, merecoki; 
berkarut a bimbang, bingung, buncah, 
cemas, galau, gelisah, kacau, keruh, kha- 
watir, resah, risau, rongseng, was-was 

karya a 1 buatan, kerja, nukilan, pekerjaan, 
penjelmaan, perbuatan, perwujudan, tindak- 
an, tugas; 2 n ciptaan, gubahan, karangan, 
komposisi, kreasi, rekaan, susunan; 
-- besar adikarya, mahakarya, karyatama; 
-- sastra cerpen, drama, gurindam, hikayat, 
lukisan, novel, pauwa, puisi, rubai, sajak, 
satir, seloka, syair; 


mengaryakan v memakai, mempekerjakan; 
pengaryaan n pendayagunaan, pengaktifan; 
berkarya v bekerja, berkreasi 

karyatama n adikarya, karya besar, maha- 
karya 

karyawan buruh, karyawati, pegawai, peker- 
ja, tenaga kerja 

kasn1 brankas, dana, peti (uang), simpanan, 
tabungan, uang: 2 cak kontan, tunai 

kasah n lampit, tikar 

kasak, kasak-kusuk n bisik-bisik, desas- 
desus, kasak-kisik 

kasam n dendam, kesumat 
mengasam v melepas kasam, membalas 
dendam, memulangkan balas, menuntut 
balas: 
berkasam v menaruh dendam, mendendam 

kasang a bera, cengkar, gersang, kering, ker- 
sang, kurus, tandus 

kasap a berserabut, kasar, kesat, meraga, 
purut 

kasar a 1 agresif, begar, bengis, berangas- 
an, beringas, biadab, brutal, garang, keras, 
kurang ajar, pemarah, rampus, rusuh, 
sembarangan, ugal-ugalan, 2 buruk, ce- 
roboh, gabas, jelek, sergut, subal, vulgar, 
3 berkerut, kasap, kesat, purut, 4 fisis, 
jasmaniah, kasat mata, konkret, maujud, 
nyata, ragawi, substansial, tebal, tegas, 
ant 3 halus 
mengasari v mengerasi, 
kekasaran n kebrutalan, kekerasan 

kasat mata n fisis, jasmaniah, konkret, ma- 
ujud, nyata, ragawi, sensibel, tebal, tegas 

Ikasep v kesiangan (ki), lewat waktu, telat 
(cak), terlalai, terlambat 

?kasep a cakap, ganteng, tampan 

kasidah n halwa telinga, nasyid 

1kasih n afeksi, asih, asmara, belas, berahi, cinta, 
iba, kurnia, prihatin, sayang, 
mengasihi v mencintai, menganakemas- 
kan, menyayangi, menyukai, 
pengasih n pemurah, penyayang: 
kasihan n belas, iba, sayang, welas, 
berkasihan v saling mengasihi, 
berkasih-kasihan v bercintaan, bercum- 
buan, berduaan (cak), bermesraan, ber- 
pacaran, indehoi (cak), masyuk, 
pekasih 1 gendam, guna-guna, pelet, pe- 
rindu: 
kekasih n belahan diri, belahan jiwa, 
buah hati, bunga hati, cahaya mata, 


karyatama * kata 231 


emas tempawan, gacoan (cak), intan (ki), 
jantung hati, jiwa (ki), juwita, kesayangan, 
mahkota (ki), mata hati, pacar, pelipur hati, 
pengobat hati, pujaan hati, puspa hati, sir- 
siran, tali hati, tali jantung, tambatan hati, 
yang tercinta 

?kasih v agih, bagi, beri, 
mengasihkan v memasrahkan, membagi- 
kan, memberikan, menerimakan, meng- 
asung, menyerahkan 

kasim a kebiri; 
mengasim v memandulkan, mengebiri, 
mensterilkan 

kasip v basi, dingin, ketinggalan (cak), kuno, 
telat, terlambat, terlewat 

kasir n bendaharawan, kasa 

kasmaran v gandrung, jatuh cinta, jatuh hati, 
mabuk asmara, mabuk kepayang, tergila- 
gila 

kasta n bagian, golongan, jenis, kelas, kum- 
pulan, strata, stratum, susunan, tingkatan 

kastrasi n pengebirian, sterilisasi, 
mengastrasi v memandulkan, mengebiri, 
mensterilkan, menyidai 

kastroli n pencahar 

kasturi n gandapura 

kasur n jok, matras, pembaringan, tikar, 
tilam 

kasus n afair, hal, kejadian, kisah, masalah, 
peristiwa, perkara, persoalan, skandal, 
urusan 

kata n bicara, cakap, celoteh, cerita, kaul, 
kecek, logat, istilah, madah, omong, peri, 
sabda, sebutan, tegas, terma, tutur, ujar, 
-- benda nomina, substantif: 
- berimbuhan derivat, kata jadian, kata 
turunan, 
- bilangan numeralia; 
- depan preposisi; 
-- ganti pronomina: pronomina persona, 
pronomina taktentu 
- hati bisikan hati, gerak hati, insting, 
intuisi, perasaan, 
-- (peng)hubung kata sambung, konjungsi, 
- keadaan adjektiva, kata sifat, 
- kepala entri, lema, 
-- kerja verba, 
-— keterangan adverbia, kata tambahan, 
tafsir, 
-- majemuk idiom, ungkapan, 


232 katai * katup 


- pendahuluan introduksi, (kata) pengan- 
tar, prakata, 
- penutup akhirulkalam; 
- sambung konjungsi, 
- sambutan kata pengantar, sekapur sirih, 
- sandang artikel, 
-- seru interjeksi; 
-- ulang reduplikasi 
berkata v berbicara, bercakap, bercelo- 
teh, bercerita, berfirman, berkecek, ber- 
moncong, berperi, bersabda, bersuara, 
bertutur, berucap, berujar, memerintah, 
mengatakan; 
mengatakan v melafazkan, melahirkan, 
melaporkan, memadahkan, memaklum- 
kan, membahasakan, membilangkan, me- 
merikan,memerinci,menandaskan,mence- 
ritakan, mencetuskan, mencurahkan, me- 
negaskan, menerangkan, mengabarkan, 
mengekspresikan,menggambarkan,meng- 
informasikan, mengisahkan, mengucapkan, 
mengujarkan, mengungkapkan, mengu- 
tarakan, menjelaskan, menuturkan, me- 
nyatakan, menyebutkan, menyuarakan,, 
terkatakan v terceritakan, tergambarkan, 
terkabarkan, terlaporkan, terlukiskan, ter- 
perikan, terucapkan, 
perkataan n1lisan, percakapan, titik lidah, 
tutur kata, ucapan, 2 bicara, cakap, firman, 
kalimah, kalimat, komentar, omongan, 
sabda, tuturan, ujaran; 3 kosakata, per- 
istilahan; 
memperkatakan v membahas, membica- 
rakan, mengomongkan, menuturkan; 
sekata n cocok, seia, sekata, sejadi, semu- 
pakat, sepakat, setuju; 
berkata-kata v berbicara, bercakap-cakap, 
beromong-omong, bertutur kata; 
mengata-ngatai v meledek, memaki-maki, 
memarahi, membentak, mencaci, mencaci- 
maki, mencebik, mencela, mencemooh, 
mencerca, mendamprat, menengking, me- 
ngejek, mengeji, menggoyahkan, meng- 
hamuni, menghardik, menghinakan, 
mengolok-olok, mengorek, mengkritik, 
menguman, mengumpat, menista, men- 
jelek-jelekkan, menyebur (cak), menyenggak, 
menyentak, merampus, merendahkan 
katai n cebol, ceding, kate, katik, kecil, kerdil, 
kuntet, leco, pendek, tengkes 


Ikatak n bancet, belentung, kangkung, kece- 
bong, kintal, kodok, loncek; 
- pohon katak terbang: 
- puru bangkong 

"katak a pendek 

3katak n dambir, gelambir, kelambir; 
berkatak-katakvbergelambir, mendambir, 
menggeleber, menggelibir 

katalis n dorongan, impetus, insentif, mo- 
tivasi, perangsang, stimulan 

katalog n brosur, butiran, catatan, direktori, 
klasifikasi, perincian, prospektus, senarai 

katapel n pelanting, plinteng, selepetan; 
mengatapel v menjepret, menyelepet 

katebelece n cak disposisi, memo, nota 

katedral n basilika, dom, gereja agung, ge- 
reja keuskupan, gereja utama 

kategori n bagian, bilangan, golongan, grup, 
jenis, kelas, kelompok; 
mengategorikan v memilah, mengelom- 
pokkan, mengklasifikasikan 

kategoris a definit, eksplisit, jitu, kena, 
langsung, pasti, positif, spesifik, tertentu 

kategorisasi n klasifikasi, pembagian, pe- 
ngelompokan, penggolongan, penjenisan 

katek n ketiak; 
mengateki v menggelikan, menggelitik, 
menggili, mengilik, mengitik-itik 

katering n jasa boga 

kates n betik, keliki, pepaya 

katib n carik, debir, juru tulis, kerani, sekre- 
taris 

katil n 1 pembaringan, peraduan, ranjang, 
tempat tidur; 2 resbang, sofa 

katir n cadik, semah-semah 

Katolik n Kristen, Masehi, Nasrani 

katrol n belok, derek, kapi, kerek, lorah, takal 

'katung n kambar, penyu 

*katung, terkatung-katung v 1 berhanyut- 
hanyut, melampung, melayang-layang, 
mengambang, mengapung, mengempul, 
terapung-apung, tergerak-gerak, terjum- 
bul-jumbul, terkumpal-kumpal, terom- 
bang-ambing, tunggang tunggit; 2 terabai, 
terbengkalai, terlunta-lunta 

katup n angkup-angkup, injap, klep, 
mengatup v menangkup, menguncup, me- 
nutup, 
mengatupkan v menangkupkan, mena- 
utkan, mencekup, mengunci, menutupkan, 


~ mata memejamkan, memicing, mengejam, 
mengejapkan, mengerepas, merem (cak); 
terkatup v terkancing, terkunci, terpejam, 
tertangkup, tertutup 

kau pron anda, engkau, kamu, saudara 

kaukus n organ, sel, unit 

Ikaul n 1 janji, nazar, niat, prasetia, sumpah, 
2 perkataan, ujaran 

?kaul n bulu, lugut, miang, rabuk, selara 

kaum n 1 bangsa, bani, etnik, golongan, 
kabilah, puak, ras, rumpun, suku; 2 ba- 
risan, gerombongan, golongan, kafilah, 
kelompok, kontingen, pasukan, rom- 
bongan; 3 ahli, famili, keluarga, kerabat, 
sanak keluarga, sanak-saudara, trah; 
berkaum v 1 berfamili, berkeluarga, ber- 
kerabat, bersanak, berwaris; 2 bergolongan, 
bergolong-golongan, berkelas-kelas, ber- 
kelompok-kelompok, berpuak-puak, 
perkauman n persukuan, 
sekaumn sebangsa, seberinda, segolongan, 
seikhwan, sekelompok, sekeluarga, seke- 
rabat, seumat 

tkaus n baju, oblong; 
-- kaki mojah; 
-- dalam singlet 

?kaus n busur 

*Kaus n Alkus, Danuh, Sagitarius 

kausa n 1 akar, antiseden, asal-mula, awal, 
benih, gara-gara, induk (ki), lantaran, 
pangkal, pemicu, pokok, sebab, sumber, 
tampang (ki), 2 alasan, dorongan, pertim- 
bangan, stimulan 

kausalitas n sebab-akibat 

kaustik soda n natrium hidroksida, soda 
api, soda gosok 

kaut, mengaut v mencakup, mencomot, meng- 
ambil, menyauk, meraup 

kavaleri n aswasada, legunder 

Ikawah n 1 kancah, kuali, 2 kepundan, gua 

"kawah n ketuban, tuban-tuban 

kawa-kawa n galagasi, gonggo, laba-laba, la- 
wah-lawah 

kawak, kawakan n 1 tua, tua bangka, 2 ahli, 
berida (ki), berpengalaman, cakap, campin, 
karatan (cak), lihai, mahir, pandai, piawai, 
pintar, senior, terampil, ulung 

kawal v amati, awasi, jaga, pandu, 
mengawal v melindungi, memair, meman- 
du, memimpin, mempertahankan, men- 


kau * kawasan 233 


cegah, menemani, mengamati, mengawasi, 
menghalang,mengontrol,menguasai,men- 
jaga, menunggu, 

mengawali v mengawasi, mengontrol, 
menilik, menjaga, 

pengawal n ajudan, centeng (cak), garda, 
haris, jagapati, pelindung, pencegah, pe- 
ngaman, pengawas, pengiring, pengontrol, 
penilik, penjaga, penunggu, peronda, 
tukang kepruk, tukang pukul, 
pengawalan 1 pemanduan, pencegahan, 
pengamatan, pengawasan, pengendalian, 
penguasaan, penjagaan, penyelenggaraan, 
terkawal v tercegah, terlarang, terhalang, 
berkawal v 1 berjaga, berpatroli, bertunggu, 
2 berpengawal, 


kawan n bendu, dongan, handai, ikhwan, 


kanti, karib, kenalan, kroni, mitra, pengikut, 
perepat, rafik, rekan, rodong, sahabat, saki, 
saudara, sejawat, sekutu, sobat, taulan, 
teman, 

ant musuh 

- hidup jodoh, teman hidup 

mengawani v menyertai, mendampingi, 
menemani, mengawal, mengantarkan, 
menggauli, mengiringi, menyampingi, 
menyandingi, menyerikati, 

berkawan v berapat, bercampur, be- 
rekan, bergaul, berhandai, berjiran, ber- 
kongsi, bermasyarakat, berpakat, ber- 
sahabat, bersaudara, bersekutu, bersobat, 
berteman; 

ant bermusuhan 

berkawanan v bergerombol, berkelompok, 
berombongan, berpuak-puak, berpasuk, 
berpusu; 

perkawanan n perkoncoan, perkongsian, 
persahabatan, persaudaraan, persekutuan, 
persobatan, pertemanan; 

kawanan n gabungan, kerumunan, kom- 
plotan, pasukan, rombongan, segerom- 
bolan, sekelompok, sekumpulan, 
sekawanan n segerombol, sekelompok, 
sekeropok, sekerumun, 


kawasan n 1 alam, area, daerah, distrik, 


kampus, korong, maktab, mandala, minta- 
kat, mukim, negeri, rantau, region, ru- 
ang, tempat, wilayah, zona, 2 alun-alun, 
arena, gelanggang, kalangan, landasan, 
lapangan, lingkungan, medan, padang 


234 kawat * keburu 


kawat n 1 benang besi, benang kuningan, be- 
nang tembaga, dawai, kabel, 2 telegram, 
mengawat v menelegram 

kawin v berbaur, beristri, berkeluarga, ber- 
suami, berumah tangga, menikah, 

ant cerai 

berkawin v 1 berbaur, berbini, berjodoh, 
berkeluarga, bernikah, berumah tangga, 
duduk, menikah ; 2 berjimak, berpacek, 
bersebadan, bersenggama, bersetubuh, 
ant bercerai 

mengawini v memacek, membuahi, mem- 
peristri, meniduri, menikahi, menjantani, 
menjimak, 

mengawinkan v 1 memasangkan, mem- 
perbinikan, memperistrikan, memper- 
suamikan, memperumahkan, mengijab- 
kan, menikahkan, menjodohkan,menyan- 
dingkan; 2 memadukan, memperbaurkan, 
memperhubungkan, mempertalikan, men- 
dudukkan, menyatukan 

kawula n 1 abdi, babu (cak), budak, bujang, 
jongos, kacung, pelayan, pembantu, pesuruh, 
sahaya; 2 barisan, massa, pengikut, orang 
biasa, rakyat 

kaya a 1 bakir, berada, berbenda, ber- 
harta, berkecukupan, berpunya, congah, 
makmur, mampu, mewah, rani; 2 ki ber- 
jebah, berlambak, berlimpah, bernas, fertil, 
gemuk, kreatif, produktif, subur; 

ant miskin 

mengayakan v membesarkan, menambah- 
kan, menguntungkan; 

ant memiskinkan 

memperkaya v memperbanyak, memper- 
besar, memperuntungkan, menambah; 
kekayaan n 1 aktiva, arta, aset, banda, dana, 
gaji, gana, harta benda, imbalan, kapital, 
mal, modal, pendapatan, penghasilan, 


mengayuh v menarik, mencampang, men- 
dayung, mengelibat, menyampang; 
mengayuhkan v menarikkan, mencam- 
pangkan, mendayungkan, menyampang- 
kan; 

pengayuh n belibat, cawas, dayung, ke- 
libat, pendayung 


kebabal n babal, putik nangka 
kebacut v cak kadung, teranjur, terlancap, 


telanjur, terlantas, terlonsong, tersorong 


kebal a jaduk, kosen, kukuh, weduk; 


kekebalan n kekuatan, ketahanan, resistensi 


kebas, mengebas, mengebaskan v melam- 


bai-lambaikan, membuang, mengebut, 
mengibar-ngibarkan, mengibaskan,mengi- 
rap-ngirapkan; 


kebat n berkas, cekak, pembalut, pembarut, 


pengikat, perban; 

mengebat v melilit, memalut, membalut, 
membarut, membelit, memerban, mena- 
likan, menambat, menancang, mencekak, 
mengikat, menjaras, menyalut, 
mengebatkan v melilitkan, membalutkan, 
membebatkan, memerbankan, menambat- 
kan, menancangkan, mencekakkan, meng- 
ikatkan, menyalutkan, 

pengebat n pembalut, pembebat, pengikat, 
penyalut, perban, 

terkebat v 1 terbalut, terbarut, terbebat, ter- 
belit, tercekak, terikat, terlilit, terperban, 
tersalut; 2 terbabit, terbawa-bawa, teren- 
dong, tergiring, terkancah, terlibat, terpalit 
(ki), tersangkut, terseret; 


kebiri a kasim; 


mengebiri v 1 memandulkan, menste- 
rilkan, menyidai; 2 cak melumpuhkan, 
mematahkan, mematikan, mengandaskan, 
menggagalkan; 

pengebirian n sterilisasi 


perbendaharaan, uang; 2 kebesaran, ke- 
kuasaan, khazanah, substansi 

kayangan nindraloka, kedewaan, keindraan, 
suralaya, suraloka, surga, surgaloka, su- 
wargaloka, taman firdaus 

kayau, mengayau v memancung, memeng- 
gal, memotong, menebas, menetak 

kayu n kusen, gawang, tiang, papan; 

kayu-kayu n 1 (orang) suruhan; 2 gigolo keburu v 1 gopoh-gapah, gopoh-gemang, 

kayuh n 1 campang, dayung; 2 injak-injak, gopoh-mamang, tergesa-gesa, tergopoh- 
pedal; gopoh; 2 berpeluang, sempat, terkejar 


kebul, berkebul v berasap, berkepul, 
berpulun-pulun, membubung, mendulang 
kebun n 1 bustan, ladang, parak, perlak, 
raudah, talun, taman; 2 huma, parak, 
sawah, tegal, tipar; 
pekebun n petani, peladang; 
berkebun v bersawah, bertanam, ber- 
ladang, bertani, berhuma 


Ikebut, mengebut v membersihkan, me- 
ngebas, menghilangkan, mengibar, mengi- 
bar-ngibarkan, mengibas-ngibaskan, 
pengebut n bulu ayam, kemoceng 

*kebut v kencang, 
mengebut v tancap gas 

kecam, mengecam v 1 memperhatikan, 
mencamkan, mengamati, 2 memaki, mem- 
bidas, mencacat, mencaci, mencela, men- 
cerca, mengaibkan, mengecap, meng- 
hakimi, mengkritik, mengupas, menuding, 
menuduh, menyerang: 
pengecam n pembidas, pencaci, pencela, 
pencerca, pengritik, pengupas, penuding, 
penuduh, 
kecaman n bidasan, cacatan, celaan, cerca- 
an, komentar, kritikan, kupasan, tuduhan 

kecambah n bakal, kuncup, pucuk, semi, 
sulur, taruk, tauge, tunas, 
berkecambah v bersemi, bersulur, ber- 
taruk, bertunas 

kecamuk, berkecamuk v bergelora, ber- 
jangkit, berkobar, berputar-putar, mem- 
badai,mendahsyat,mengamuk,mengganas, 
menggelora, menggila, menghebat, men- 
jadi-jadi, merajalela, meribut, meruap- 
ruap, teraduk-aduk 

kecap n capak, cepak, rapik, tahi angin (cak), 
mengecap v 1 mencapak, mencepak, 
2 mencecap, mencicipi, mencoba, 3 ki 
menanggung, menempuh, mengalami, 
mengarungi, mengenyam, menjalani, me- 
rasai, mereguk, 
pengecap n alat perasa, indra perasa, lidah 

kecap n 1 saus, 2 bualan (ki), cakap angin, 
isapan jempol, omong kosong, temberang; 
mengecap v beromong kosong, membual, 
mereta-reta 

kece a cak aksi, cantik, keren, perlente 

kecebong n berudu, cebong, gerundang 

keceng, mengeceng v jual tampang, mejeng 
(cak), meledang, menampang, nampang, 
ngeceng 

kecewa 1 a berawai, cua, frustrasi, gegetun, 
getun, gigit jari, kecele, kesal, menyesal, 
meringis, patah arang, patah hati, putus 
air, putus harapan, sakit hati; 2 a batal, 
gagal, kandas, kubra, patah pucuk, 
mengecewakan v memengkalkan, memu- 
tusasakan, mendongkolkan, mengecele- 


Ikebut * kecoh 235 


kan, mengesalkan, menggondokkan, meng- 
hampakan, menjengkelkan, menyebalkan; 
2 a buruk, jelek; 3 v membatalkan, meng- 
gagalkan, mengurungkan, menyabot, 
kekecewaan n frustrasi, kegagalan, ke- 
hampaan, kekesalan, keputusasaan, kesia- 
siaan, penyesalan 

kecil a 1 alit, halus, lumat, mini, mungil, 
padi, renik, sempit, seni, subtil, tengkes, 
2 ingusan, kanak-kanak, muda, 3 cekak, 
kurang, minim, sedikit, tipis, 4 asfal, cuai, 
encer, daif, enteng, hina, kroco (ki), laif, 
marginal, minor, nista, remeh, rendah, 
ringan, sepele, sepi, sipil (cak), 
ant besar 
— hati 1 jatuh semangat, kecewa, meringis, 
tawar hati; 2 berputih mata (ki), gusar, 
kesal, masygul, patah hati, rengat hati, 
risi, sakit hati, tersakiti, tersinggung: 3 ber- 
gidik, ciut (ki), cuak, gamang, gemang, 
gentar (ki), giris, kecut (ki), keder, kimput, 
menggeriap, mengirik, meremang, merin- 
ding, ngeri, takut, 
mengecil v berkurang, menciut, mengem- 
pis, mengerut, mengetat, menyempit, me- 
nyesak, menyusut, 
ant membesar 
mengecilkan v 1 memendekkan, menciut- 
kan, mengurangi, menyedikitkan, me- 
nyempitkan, 2 melanyak (ki), melatakan, 
melecehkan, memudahkan, mencapak, 
mencebikkan, mendaifkan, mengabaikan, 
menggampangkan, menghinakan, menis- 
takan, menyepelekan, meremehkan, me- 
rendahkan; 
ant membesarkan 
kekecilan n kesempitan, terserompok, ter- 
sesak 
ant kebesaran 

kecimpung, berkecimpung v bergerak, 
berhubungan, berkaitan, berkenan, ber- 
sangkutan, bertugas, berurusan, terjun, 
turut serta 

kecipir n jaat, kacang botor 

kecoak n cecunguk, coro, kepuyuk, lipas 

kecoh n bohong, helat, jerat (ki), khianat, kicu, 
kincung, muslihat, piuh pilin, tangguk (ki), 
tipu, tipu daya, tokoh; 
mengecoh v membodohi, membohongi, 
memperdayai, mempermainkan, memper- 


236 kecuali * kejang 


olok-olokkan, mencurangi, mengakali, me- 

ngecek, mengelabui, menipu, menjerat, 

menyesatkan, menyimpangkan; 
pengecoh n pembohong, pemerdaya, 
pendusta, pengkhianat, penipu, penokoh, 
penyilap; 

terkecoh v tertipu, terpedaya, terkena, ter- 

pukau (ki), tersemu; 
kecuali p eksepsi, hanya, melainkan, selain; 

mengecualikan v melepaskan, membebas- 
kan, membedakan, memperlainkan, meng- 
asingkan, mengeluarkan, mengkhususkan, 
menyingkirkan; 

terkecuali v dibedakan, diistimewakan, 

dikecualikan, dikhususkan, diperbedakan, 

diperlainkan, terasing, terbebas, tersendiri; 
pengecualian n dispensasi, pembebasan, pem- 
bedaan, pengistimewaan, pengkhususan, 
kekecualian n keistimewaan 

kecumik, berkecumik v komat-kamit, temut- 
temut 

kecut a 1 kedut, kerut, kisut, lisut; 2 ki ber- 
gidik, cabar hati, ciut (ki), cuak, gamang, 
gayat, gecar, gentar (ki), giris, kader, kecil 
hati, ngeri, patah hati, takut, 3 menggeriap, 
mengirik, meremang, merinding: 

- hati 1 pengecut, 2 kecewa, tawar hati 
kedadak n cika, muntaber, muntah berak 
kedai n bangsal, barung-barung, belerong, 

butik, denai, gerai, kafe (cak), kafetaria, 

kantin, kios, lapak, los, studio, toko, toserba, 
warung, warung tenda, 

-- minum bar, kafe, pub; 

- Obat apotik, rumah obat, toko obat: 

berkedai v berdagang, bergerai, berjualan, 

berlepau, berniaga, bertoko, berwarung; 

kedaluwarsa n basi, habis tempo, habis wak- 
tu, jatuh tempo, jatuh waktu, klise (cak), 
kuno, lama, tua, usang 

kedang a terentang, terulur, 
mengedangkan v meluruskan, mengu- 
lurkan, menegangkan, mengencangkan, 
meregangkan, merentangkan 

kedap a kejat, kekar, kompak, kompres, 
padat, rapat, 

-- air tahan air: 

- udara hermetis 
kedaton n kerajaan, singgasana 
kedau v jerit, pekik, tempik, teriak, 

mengedau v bertempik, berteriak, me- 

laung, memekau, memekik, menjerit 
keder a bergidik, cabar hati, ciut (ki), cu- 


ak, gamang, gayat, gecar, gementar, ge- 
metar, gentar, giris, grogi, kecil hati, kecut 
(ki), kimput 

kedidi n kudidi, trinil 

kedip n gerlip, kejap, kejip, kelip, kenyit, 
kerdip, kerjap, kerlip, kersip, 
berkedip v bergerlip, berkejap, berkejip, 
berkelip-kelip, berkerdip, berkerinyit, 
berkerlip, berkersip, mengedip, mengejap; 
berkedip-kedip v berkejap-kejap, ber- 
kelap-kelip, berkelip-kelip, mengedip- 
ngedip, menggeridip; 
terkedip v tergerling, terkejap, terkejip, 
terkelap, terkelip, terkercit, terkernyit; 
mengedipkan v memejamkan, memicing- 
kan, mengejapkan, mengelipkan, me- 
ngerdipkan, mengerlingkan; 
kedipan n gemerlapan, kejapan, kelipan, 
kerdipan, kerlipan, kernyitan 

kedok n cadar, kelir (ki), masker, pedengan, 
perisai, tameng, topeng; 
berkedok v 1 bertopeng, bermasker, berca- 
dar, bertameng, berperisai; 2 berkamuflase, 
berlagak, bertabir, bertedengan, menyabur, 
menyamar, menyaru, menyerupai 

keduk v gali, keruk; 
mengeduk v 1 mengeruk, menggali, me- 
ngorek; 2 ki meraih, meraup; 
pengedukan n pengerukan, penggalian 

kedung n celuk, jelukan, lekukan, lombong, 
lubuk, relung, rongga 

kedut, mengedut v mengabir, mengarik, 
mengganggut, menjujut, menyendal, me- 
raih, merebut, merenggut, merengkuh 

kejai n karet, para, (getah) perca 

kejam a 1 bengis, bertangan besi, biadab, 
brutal (cak), buas, buta hati, durjana, ga- 
lak, ganas, jahat, lalim, liar, murka, sadis, 
serakah, sewenang-wenang, tamak, tebal 
hati (ki), zalim; 2 bakhil, cekel, kedekut, 
kekel, kerekot, kikir, lokek, medit; 
mengejami v membengisi, menganiaya, 
menindas, menyiksa, mengerasi, men- 
zalimi, merajam; 
kekejamannangkara, durjana,kebengisan, 
kebiadaban, kebrutalan, keganasan, kela- 
liman, ketidakadilan, kezaliman 

kejamas n langir, sampo 

kejan, mengejan v meneran, merejan 

kejang a 1 berkiat, kaku, kejat, kejur, kelojot, 
kemas, keras, 2 encok, kram, kujur, reu- 
matik, sering (urat), tegang, ular-ularan, 
-- otot kram (cak), spasmus 


kejang-kejang n sawan, setip; 
mengejang v menegang, mengeras; 
berkejang-kejang v berkedang-kedang, 
beregang-regang, berlunjur-lunjur, 
kekejangan n kejang, kekakuan, sawan, 
setip (cak), ular-ularan 

kejap n kedip, 
berkejap v berkedip, berkelip; 
berkejap-kejap v berkedip-kedip, meng- 
geridip, 
mengejap v1 mengedip; 2 mencilap, menge- 
lip; 
mengejapkan v memejamkan, memicing, 
mengatupkan, mengejam, mengerepes, me- 
nutup, merem (cak); 
sekejap n sebentar, sececah, seimbas, 
sejelalat, sejemang, sejenak, sejenang, se- 
jurus, sekapur sirih, sekeceng, sekelebat, 
sekelip, sekilas, sekilat, selayang, selincam, 
selintas, sepemakan sirih (ki), sepicing, 
sepintas, serejang, sesaat 
ant lama 

kejar v buru, uber, 
mengejar v 1 melelah, memburu, mem- 
perturut, menerkam, menerpa, mengoyak, 
menguber, menyusul, 2 melacak, membaui 
(ki), membayangi, membuntuti, mengikuti, 
menjejaki (ki), 
mengejar-ngejarv memburu-buru, mende- 
sak, menggelosang, menggesa-gesakan; 
pengejaran n pelacakan, pemburuan, pen- 
carian, penguberan, pengudakan, 
kejaran n buruan, buronan, mangsa; 
terkejar v terburu, terlelah, tersusul, ter- 
uber, terudak: 
berkejaran v berlarian, sambar-menyam- 
bar, susul-menyusul, 

kejen n berujul, lajam, mata bajak, mata 
tenggala, sungkal bajak 

kejia 1 buruk, cabul, cacat, cela, cendala, ce- 
roboh, hina, jelek, mesum, nista, rendah, 
terkutuk, 2 bengis, biadab, celaka, cemar, 
durjana, jahanam, jahat, kejam, keras, 
kurang ajar, lalim, sadis, tebal hati, zalim, 
mengejikan v memalukan, memburuk- 
kan, mencemarkan, mengaibkan, mengata- 
ngatai, menghinakan, mengotorkan, me- 
nistakan, menzalimi, merendahkan: 
kekejian n 1 keburukan, kecabulan, 
kedaifan, kehinaan, kekotoran, kerendahan: 
2 angkara, kebengisan, kebiadaban, ke- 
brutalan, kedurjanaan, kejahatan, keke- 
jaman, kezaliman, sadisme 


kejang-kejang * keker 237 


kejut, mengejut v mendadak, sekonyong- 
konyong, tiba-tiba, 
mengejutkan v memberangsang, meme- 
rangahkan, memeranjatkan, mencengang- 
kan, mengagetkan, mengejuti, menggun- 
cangkan, mengherankan, menyentak, 
kejutan n guncangan, 
terkejut v kaget, nanap, terbangun, terce- 
ngang, tercengung, tergemap, terheran- 
heran, terjaga, terkesiap, terperangah, ter- 
peranjat, tersadar, tersentak, tertegun, 

kejut-kejut n daun hidup, putri malu, rebah 
bangun, semalu, sikejut 

Ikekah n siamang 

"kekah, mengekah v mengangkang, merang- 
gung; menjangkang 

kekal a abadi, abid, baka, baki, daim, lang- 
geng, langsung, lestari, molar, permanen, 
selama-lamanya, sinambung, terus, tetap; 
mengekalkan v melanggengkan, melesta- 
rikan, membakakan, memperabadikan, 
meneruskan, menetapkan, mengabadikan, 
mengukir nama; 
kekekalan n abadiah, keabadian, kelang- 
gengan, ketetapan, kelestarian 

kekang n 1 cais, kendali, lagam; 2ki larangan, 
tegah, rem (ki); 
mengekang v melarang, memasung, mem- 
batasi, membelenggu, memberangus, me- 
menjara, memeram, memingit, menahan, 
mencegah, menegahkan, menekan, mene- 
likung, mengatasi, mengawal, mengerem, 
menghalang, menghambat, menguasai, 
mengungkung, mengurung, menindas, 
menjangankan, menyekap, menyekat, 
menyerimpung (ki), merantai, meredam; 
pengekangan n pencegahan, pengenda- 
lian, penahanan; 
terkekang v 1 tertahan, terkendali; 2 ter- 
belenggu, terikat, terkungkung, terkurung, 
terpasung, terpenjara, terperangkap; 
kekangan n hambatan, larangan, pemba- 
tasan, restriksi, rintangan, supresi 

kekar a 1 agam, bagas, cegak, gagah, kokoh, 
kuat, kukuh, pagan, pagun, perkasa, tegap, 
teguh; 2 kedap, kejat, kerap, kompak, 
kompres, padat, rapat 

kekeba n tingkeb 

keker n cak semprong, teropong, 
mengeker v meneropong 


238 kelabak * kelas 


kelabak, kelabakan v 1 bingung; 2 mengge- 
lepar 

kelabang n kepang, anyaman, jalinan; 
mengelabang v melilitkan, memilin, me- 
ngandam, menganyam, mengepang; 
kelabangan n andaman, anyaman, jalinan, 
kepang, pilinan, lilitan 

kelabu, mengelabui v membodohi, membo- 
hongi, memperdayai, mencurangi, men- 
dustai, mengakali, mengecoh, menge- 
lirukan, mengibuli, menipu, menyelin- 
dungkan, menyemu, menyesatkan, menyi- 
kut, menyilap, merakut (ki), 
pengelabuan n penipuan, penyemuan 

kelahi n 1 adu jotos; 2 bentrokan, cedera, 
friksi, kericuhan, konflik, perbalahan, per- 
selisihan, pertengkaran, sengketa, 
berkelahi v beradu buku tangan (ki), ber- 
adu jotos, beramuk-amukan, beran- 
tem (cak), berbalah, berbantah, ber- 
cakaran, bercekak, bercek-cok, bergaduh, 
bergelut, bergumul, berhantam-hantam- 
an, berjotos, berjuang, berkeras-kerasan, ber- 
laga, berperang, berpupuh, bersa- 
bung, berselisih, bersengketa, bersesah, ber- 
sitegang,bertangkap,bertarung,bertegang- 
tegangan, bertempur, bertengkar, bertikai, 
bertikam, bertinju, bertumbuk, 
perkelahian n laga, peperangan, perba- 
lahan, perbantahan, perbedaan, percakar- 
an, pergaduhan, pergelutan, perguaman, 
pergulatan, perlawanan, perselisihan, 
persengketaan, pertarungan, pertelingka- 
han, pertempuran, pertengkaran, perten- 
tangan, pertikaian, pertumpahan darah, 
tawuran 

kelakar v canda; 
berkelakar v bercanda, bercengkerama, 
bercumbuan, bergurau, bermain-main, 
berolok-olok, berseloroh 

kelam a 1 balam-balam, baur, buram, gelap, 
gelita, guram, kabur, kabut, kelimut, keruh, 
lamat-lamat, muram, pekat, pirau, pudar, 
redam, redup, remang, sabah, samar-samar, 
saru, sayup-sayup, silam, suram, temaram; 
2 ki gabak, mendung, sabak; 
-- kabut 1 berkabut, kabur; 2 bingung, 
kalang kabut; 
-- pekat gelap buta, gelap gulita, kelam ke- 
ciap, kelam lebam; 


mengelamkan v memburamkan, meme- 
katkan, memudarkan, menemaramkan, 
mengaburkan, mengabutkan, menggelap- 
kan, menyilamkan, menyuramkan; 
kekelaman n keburaman, kegelapan, ke- 
kaburan, kepekatan, kependaran, kesi- 
laman, kesuraman, ketemaraman 

kelamin n 1 genus, jantina, seks; 2 genitalia, 
kemaluan; 
berkelamin v 1 berpasangan; 2 beranak 
bini, beranak istri, berfamili, berkeluarga, 
berumah tangga; 
sekelamin n sejodoh, sepasang 

kelana v embara; 
mengelana v berkelana, menjajah, mera- 
pah, merodong; 
pengelana n pengembara, penjelajah, pe- 
rantau, petandang, petualang; 
berkelana v bepergian, berjalan-jalan, 
berkeliling, bertualang, melabang, melan- 
cong, melanglang buana, melawat, me- 
limbang, mengelana, mengembara, meng- 
gelandang, menjelajah, merantau, mondar- 
mandir 

kelangkan n langkan, pagar 

kelangkang n celah kangkang, kangkang, 
kerangkang, kunci paha, pangkal paha, 
selangkang, selangkangan 

kelang-kelok a berbelok-belok, berliku-liku 

kelantang, mengelantang v memutihkan 
(cak), mengeringkan, menjemur 

kelap, kelap-kelip v 1 berkelip-kelip, tercilap- 
cilap, terembut-embut; 2 berkedip-kedip, 
mengejap-ngejap; 
mengelapkan v mengejapkan, mengelipkan; 
sekelap n sekejap, sekilas, sepintas; 
~ mata sebentar, sekejap mata, sekilas pan- 
dang, selayang pandang, sepintas lalu 

kelapa n kelambir, kerambil, nyiur; 
-- muda cengkir, cingkat, degan, kelong- 
kong, mumbang; 

kelar v takik; 
mengelar v menakik, menakuk, mencoaki, 
menukik 

kelasn laras, bagian, derajat, kaliber (cak), ka- 
tegori, kasta, klasifikasi, kualifikasi, lapisan, 
level, martabat, pangkat, perenggan, pe- 
ringkat, posisi, status, strata, takat, taraf, 
tingkat; 2 genus, golongan, grup, jenis, 
kategori, kaum, kelompok, kumpulan, 


marga, ordo, pangsa, spesies, suku; 3 bilik, 
kamar, ruang; 
-- atas papan atas, superior; 
- bawah 1 inferior, papan bawah; 2 kelas 
pekerja, proletariat, rakyat jelata 
mengelaskan v membagi-bagikan, meme- 
ringkatkan, menentukan, mengategorikan, 
mengelompokkan, menggolongkan, meng- 
klasifikasikan, mengumpulkan; 
berkelas v beraras, berderajat, bergengsi, 
bergolongan, berkategori, berkedudukan, 
berkelompok, berkualitas, berlevel, bermar- 
tabat, bermutu, berpangkat, berperingkat, 
berstatus, bertaraf, bertingkat,mengesankan, 
superior, terhormat, 
sekelas n sebanding, sederajat, seimbang, 
sejajar, selevel (cak), sepadan, separas, se- 
tara, setimbang, setingkat 

kelasak n perisai, tameng 

kelasi n awak kapal, pelaut, matros, pan- 
jarwala, anak kapal, anak buah kapal 

kelayan n eceng, genjer 

kelayangn burunglayang-layang,sengangkar, 
sriti 

kelebat v gerak cepat; 
sekelebat n sambil lalu, sebentar, sececah, 
sehari lalu, sejemang, sejenak, sejenang, 
sejurus, sekejap, sekilas, sekilas bayang, 
selayang pandang, selincam, sepemakan 
sirih (ki), sepintas, serejang, sesaat 

kelebu v tenggelam, 
mengelebukan v menenggelamkan, me- 
ngaramkan 

keledai n 1 himar, 2 (orang) bodoh 

keledar, berkeledar v berjaga-jaga, berkemas, 
bersedia-sedia, bersiap-siap, bersigap, ber- 
sikap 

kelejat, berkelejat v gelepar-gelepar, meng- 
gelepar-gelepar, 
berkelejatanv berkelojotan, kejang-kejang, 
mengelupur, menggelepar-gelepar 

kelek, kelek-kelek n langkan, loneng, se- 
lusur, susur tangan, tangan-tangan, 
mengelek v membawa, mengepit 

kelelot, mengelelot v melet, menjelih, men- 
jelir 

kelemayar n kalimayah 

kelemayuh n cabuk, pekung 

kelembahang n jelatang, linggata 

kelembak n gaharu, karas 

kelemban, berkelemban v (berjalan) memutar 

kelempai, terkelempai v terbaring, tergolek 


kelasak * keliling 239 


kelengkeng n lengkeng, leci, lici 

kelenjar n anak ginjal, glandula, limfonodus, 
pankreas, tiroid 

kelepai, terkelepai v kelemping, melelai, 
melempai, membawat, mengampai, meng- 
gelepek, menjuntai, menyampai, terjela, 
terkelepek, terkulai, 
berkelepai v terkelepai 

kelepir n biji kemaluan, biji pelir, biji zakar, 
buah pelir, buah zakar, testis 

kelereng n gundu, keneker, kelici, guli 

kelesa a berat ekor, berat pinggul, berat siku, 
berat tulang, celih, culas, enggan, indolen, 
malas 

kelesah a asan tak asan, bingung, cemas, 
empot-empotan (cak), galau, gamam, ge- 
lebah, gelisah, harap-harap cemas, kha- 
watir, mamang, renyang, resah, risau, se- 
newen (cak), sesat pusat, was-was 

kelesek n gedebok 

keletah a cantik, centil, ganjen, genit, ke- 
mayu, kenes, 
berkeletah v bergaya, berlagak, bertingkah 

keliar, berkeliaran v ayeng-ayengan, 
bergentayangan, bergerayangan, berjalan- 
jalan, berjengkeng, berkeluyuran, ber- 
seliweran (cak), bertualang, beterbangan, 
bolak-balik, gelayaran, hilir mudik, ke- 
layapan (cak), luntang-lantung, merayau, 
mondar-mandir 

kelici n kelereng 

kelih v celik, terbuka (mata), 
mengelih v melihat, menyaksikan 

kelik n lekuk, liku: 
mengelik v mengelak, mengelit, meng- 
gelek, menggelicik, menghindar, menyim- 
pang 

keliling n edaran, kisaran, kitaran, lilitan, 
lingkaran, lingkungan, putaran, 
mengelilingi v melanglang, melegan, 
melingkari, melingkungi, memagari, mem- 
beliti, membentangi, mencagari, memutari, 
menandangi, mengandangi, mengedari, 
mengembara, mengerumuni, mengitari, 
menjelajahi, mengerubungi, mengerubuti, 
menggerompok, mengurung, mengepung; 
mengelilingkan v melegarkan, memutar- 
kan, mengedarkan; 
berkeliling v beredar, berkelana, berkisar, 
berlang-lang, berpindah-pindah, berpusar, 
berputar, bertualang, melegar, mengitar; 
sekeliling n sebelit, sebulatan, sebundaran, 


240 kelim * kelongsong 


sejauh, sekitar, selingkar, selingkungan, 
sepanjang, seputar, seturut 

kelim n kelipat, lipatan, pelipit, wiru; 
mengelim v melipat, melipit, mengesom, 
mengili, mengobras, menisik, menjerumat, 
menyambung, merajut; 
keliman n kelipat, lipatan, lipitan, obrasan, 
tisikan 
berkelim v berlipat, berlapis, berkelebek 

kelimun n kelompok, keramaian, keru- 
bungan, kerumunan, khalayak 

kelinci n arnab, karil, kucing belanda, kucing 
tupai, kuilu, marmut, terwelu 

‘kelindan, berkelindan v berangkaian, 
bergandengan, berhubungan, berjalinan, 
berjalin-jalin, berjerait, berkaitan, berpaut- 
an, bersambungan, berselit-selit, bertalian, 
bertali-tali, bertautan 

"kelindan n beladu, gelendong, kelosan, 
kumparan, tika 

kelingking n anak jari, jari renik, jentik 

kelingsir n burut, hernia, turun berok 

kelintar, kelintaran vjalan, berjalan, 
berkelintaran v berseliweran, bersimpang- 
siur, bertitar-titar, bolak-balik, hilir-mudik, 
kian ke mari, kolang-kaling, melangsir 
(cak), merayau, mondar-mandir 

keliru a 1 alpa, batil, cacat, cela, 2 galat, 
gawal, invalid, khilaf, lalai, lengah, luput, 
mansukh, mengaco, mengawur, pelak, 
peleset, ralat, salah, sesat, silap, sumbang: 
ant benar: 
mengelirukan v memelesetkan, mem- 
bingungkan, mengacaukan, mengecoh, 
menyalahkan, menyamarkan, menyesat- 
kan, menyilap, menyimpangkan, 
kekeliruan n kealpaan, kekacauan, ke- 
khilafan, kekusutan, kelalaian, kelengahan, 
kesalahan, kesilapan, penyimpangan 

kelit, berkelit v berbelok-belok, berkilah, 
mengelak, mengelit, menggelicik, meng- 
hindar, menyingkir, menyisi; 
mengelit v mengelak, mengelik, mengelis 

kelok v belok; 
berkelok v 1 belengkok, berbelok, ber- 
seluk, memengkol, menikung; 2 beng- 
kok, bengkong, bergeduyut, berkeluk, ber- 
lekuk, bungkuk, melengkung, melentik; 
mengelokkan v memalingkan, menyim- 
pangkan, menyesatkan; 


kelokan n 1 belengkokan, belokan, peng- 
kolan, siku, tikungan, 2 kelukan, lekukan 
kelola, mengelola v melaksanakan, meme- 
rintah, memangku, menata, mendominasi, 
mengasuh, mengatur, mengendalikan, me- 
ngoperasikan, mengurus, menjalankan, me- 


nyelenggarakan; 
pengelola n administrator, kepala, ma- 
najer, organisator, pelaksana, pelatih, 


pemangku, pemerintah, pemimpin, pen- 
didik, pengarah, pengasuh, pengawas, 
pengurus, penyelenggara, wali; 
pengelolaan n manajemen, penyeleng- 
garaan, tata 

kelolong, terkelolong v kebengkalan, ke- 
selak, tercekik, termengkelan, terselak, 
terteguk 

kelompok n 1 faksi, fraksi, gabungan, geng, 
gerombolan, gerombong, golongan, grup, 
gugusan, himpunan, ikatan, kalangan, 
kategori, kaum, kawanan, keramaian, 
kerumunan, klan, komunitas, kubu, 
kumpulan, lingkaran; 2 blok, masyarakat, 
partai, pasukan, perkampungan, pihak; 
3 keluarga, puak, ras, regu, rombongan, 
rumpun, satuan, sekutu, serikat, suku, tim; 
mengelompokkan v membagi, memi- 
lah, menggerombolkan, menggolongkan, 
mengguguskan, menghimpunkan, mengi- 
kat, mengklasifikasi, mengumpulkan, me- 
nyatukan, menyekutukan, menyerikatkan; 
pengelompokan n kategorisasi, penggo- 
longan, penjenisan; 
berkelompok v beregu, bergabung, ber- 
gerombol, berhimpun, berkawan, ber- 
kerumun, berkumpul, berombongan, ber- 
partai, berpasuk, bersama-sama, bersatu, 
bersekutu, berserikat; 
berkelompok-kelompok v bergerombol- 
an, berpuak-puak, bertoboh-toboh; 
sekelompok n segerombol, sekawanan, se- 
kerumun 

kelonet, sekelonetasececah, secercah, secuil, 
sedikit, segelintir, sejumput, sekelumit, 
sekepal, sekotes, sekubit, sekuku 

kelongkong n degan, cengkir, cingkat, ke- 
lapa muda 

kelongsong n basung, belongsong, contong, 
kelobot , kerongsong, kerosong, kerucut, 
limas, pembungkus, sampul, tabung 


kelopak n pelupuk 
kelor n merunggai 
keloyak, berkeloyak v kelupas, mengelupas, 
terkeloyak v melekang, mengelupas, 
menggelekak, menggelopak, terkelubak, 
terkelupas, terkupas 
kelu a kaku; 
terkelu v terdiam, tungkap 
kelua n manisan 
keluak n buah kepayang, kepencong, pu- 
cung, semawang, simaung 
keluan, mengeluani v mencocok, mengatur 
keluar v 1 jebrol (cak), pergi, 2 mengalir, 
membuntang, mencagun, menjengul, me- 
nyembul, menyempal, muncul, terlahir, tim- 
bul, tumbuh, 3 berhenti, pensiun, 
ant 1 masuk 
- masuk celam-celum, celas-celus, kolang- 
kaling, lalu-lalang, lalu lintas, mondar- 
mandir, pulang balik 
mengeluarkan v 1 mencabut, menghunus, 
menghembuskan, meniupkan, melontar- 
kan, 2 melahirkan, mengekspresikan, me- 
ngutarakan, menyatakan; 3 memakai, 
membelanjakan, menggunakan, 4 melun- 
curkan, merilis, memproduksi, 
menelurkan, menghasilkan, 5 melepas, 
membebaskan, memberhentikan, memecat, 
mendepak, menendang, mengistirahatkan (ki), 
menyingkirkan, 
ant memasukkan 
keluaran n 1 buatan, produk, rakitan, 2 ce- 
takan,edisi, lembaran, terbitan: 3alumni, 
jebolan (cak), lulusan 
keluarga n 1 anak bini, batih, tanggungan, 
2 ahli, bangsa, dinasti, famili, kaum, ke- 
lompok, kerabat, klan, marga, puak, sanak, 
saudara, suku, trah, wangsa, 
-- batih keluarga inti, 
berkeluarga v1 berfamili, berkerabat, ber- 
sanak, bersaudara: 2 berbaur, berumah 
tangga, duduk, kawin, nikah, 
kekeluargaan a akrab, familier (cak), ha- 
ngat, menyenangkan, 
sekeluarga n seberinda, seketurunan, sepu- 
ak, sesangkak (ki) 
keluh n erang, rintih, sambat, kesah, 
mengeluh v memprotes, mengaduh, me- 
ngerang, mengesah, menyambat, meratap, 
meringik, merintih, sambat; 


kelopak * kemandang 241 


keluhan n erangan, keberatan, keluh- 
kesah, rintihan, sambatan, sesalan 

keluk a lengkung: 
berkeluk a bengkok, bengkong, bengkung, 
berlipat, bertekuk, melekuk, melengkung, 
berkeluk-keluk 1 v melayah, meli- 
uk-liuk; 2 a berkerut, berombak, ikal; 
mengelukkan v melengkungkan, membe- 
kuk, membengkokkan 

keluli n baja, besi, setal (cak) 

kelumit, sekelumit a secercah, secuil, sedikit, 
segelintir, sejumput, sekepal, sekuku 

kelumun n selubung, 
mengelumuni v melingkupi, meliputi, me- 
mayungi, menabiri (ki), menggelimuni, 
menudungi, menutupi, menyelangkupi, 
menyelimuti, menyelubungi, menyung- 
kup, merangkup, merungkup; 
berkelumun v bergelimun, berselubung 

kelupas, mengelupas v berkeloyak, ber- 
kelukur, melecur, melekang, melelas, 
melepuh, melucut, melurut, membeset, 
mencarik, mengelopak, menggelocak, 
mengopek, mengoyak, menguliti, ter- 
kelopak, terkelupas, terkupas; 
mengelupaskan v melucutkan, melurut, 
menanggalkan,menelanjangkan,mengopek, 
menguliti, mengupaskan; 
terkelupas v terbeset, tercarik, tergelocak, 
tergores, terkelopak, terkeloyak, terke- 
lukur, terkelus, terkopak, terkoyak, ter- 
kuliti, terkupas, terlekang, terlepas, 
terlocot, tersiat, tersobek 

kelupur, mengelupur v berkelejatan, ber- 
kelojotan, menggelepar 

kelurut n caguh, canggu, cantengan 

kelut, kelut-melut a berantakan, berserakan, 
centang-perenang, cerai-berai, colak- 
caling, kacau-balau, keruntang-pukang, 
malang-melintang, morat-marit, porak- 
parik, porak-poranda, semrawut, sera- 
butan, tersara bara 

keluwung n bianglala 

keluyur, berkeluyuran v bergelandangan, 
bergentayangan, bergerayangan, berkeli- 
aran, bertualang, luntang-lantung, me- 
rayau, merubu-rubu 

kemah n tenda, ceteri, bivak 

kemandang n bahana, dengung, gaung, gema, 
kumandang, bertalun-talun; 


242 kemarau * *kembung 


berkemandang v bergaung, bergema, beberkan, membentangkan, menggelar, 
berkumandang, bertalun-talun, memba- menghamparkan, melebarkan, menebar- 
hana kan; 2 meluaskan, memajukan, menum- 
kemarau a gersang, kering, tandus buhkan; 3 mengelaborasi, menguraikan; 
kemarin n kemarin dulu, kemarin sore; pengembang n developer, 
kemaruk a 1 belalah, besar perut, be- pengembangan n ekspansi, peningkatan, 


sar lambung, bosor makan, buruk perut, 
camar, cangap, cerbak, gelojoh, majuh, 
pelahap, pelalah, 2 ki angkara, loba, rakus, 
serakah, tamak 
kemasalapik,necis,rapi,segeh,simpan,2 be- 
res, selesai, siap, 

mengemas v membalut, membenahi, mem- 
bereskan, membukut, membungkus, mem- 
buntel, mengatur, mengepak, menghias, 
menyiapkan, menyimpan, menyusun, 
merapikan, 

ant membongkar 

mengemasi v membenahi, memberesi, 
menata, mengatur, menyusun, merapikan, 
mengemaskan v melengkapkan, membe- 
nahkan, membereskan, menatakan, meng- 
aturkan, menyelesaikan, menyusunkan, 
merapikan, meringkaskan, 

pengemasan n embalase, pengepakan, 
berkemas-kemas v berbenah, berhias, ber- 
jaga-jaga, berkeledar, bersiap sedia, ber- 
siap-siap, membenahi, memberes-beres- 
kan, membungkus-bungkus, mengatur, 
menyusun, 

kemasan n bungkusan, buntelan, cang- 
kang, kelongsong, pak, paket, sampul, 
selongsong 


pembangunan, perluasan 
berkembangv1bangun,mekar,membesar, 
memuai, mengampul, menggembung, 
merekah, meruak; 2 beranak bercucu, ber- 
anak-pinak, bertumbuh,membanyak,mem- 
biak; 3 maju, meningkat, tumbuh; 
perkembangan n 1 kelanjutan, kemajuan, 
pertambahan, pertumbuhan, perubahan, 
perurutan, 2 jalan, kronologi, urut-urutan; 

kembang biak, mengembangbiakkan v 
membudidayakan, membiakkan, memijah- 
kan, menangkarkan, 
pengembangbiakan n kultivasi, pembudida- 
yaan, penangkaran, pengusahaan, 
berkembang biak v beranak cucu, beranak 
pinak, berganda, berlipat, bertambah, ber- 
tumbuh, membanyak, membiak, merambak, 
perkembangbiakan v proliferasi 

kembang kempis v berkempul-kempul, 
engap-engap, gempul-gempul, megap- 
megap, mencengap, mencungap, meng- 
agut-agut, ngos-ngosan (cak), terekeh- 
ekeh, terengah-engah, terkapah-kapah, 
tersengal-sengal 

kembar 1 a sebandung, sepasang: 2 n dobel, 
ganda, rangkap, 
mengembari v1 mengarah-arahi, mengiras, 


kemayu a cantik, centil, ganjen, genit, kenes menyamai, menyerupai, 2 melawan, me- 
kembal n bakul, dunak, kerau, pundi-pundi, nandingi, menghadapi, mengimbangi 

sanggan Ikembung n berandang, jelapang, kapuk, 
kembali 1 v balik, mudik, pulang, rujuk, lumbung, rangkiang, tangkaian 


ulang, 2 adv lagi, pula, 

mengembalikan v1 membalas, membalik- 
kan, memulangkan, 2 membatalkan, me- 
mundurkan, mengundurkan, menyurutkan, 
3 membersihkan, memulihkan, mencuci, 
merehabilitasi: 

pengembalian n pemulangan 

kembang n bunga, kesuma, kusuma, puspa, 
puspita, sari, sekar, 

- gula gula-gula, manisan, permen 
berkembang v mekar, berbunga 
"kembang, mengembang v berkembang, 
mengembangkan v membabarkan, mem- 


?'kembung a1 balut, bengkak, berdus, besar, 
boyak, bulat, buncit, buntak, buntal, bun- 
tar, busung, gelembung, gembung, gendut, 
kelembung, melembung, pusang; 2 begah, 
sambau, senak; 
ant kempis 
mengembung v melembung, melendung, 
membelendung, membengkak, membesar, 
mengembang, menggelembung, menggem- 
bung; 
ant mengempis 
mengembungkanv melembungkan, mem- 
besarkan, membuncitkan, membusung- 


kan, menggelembungkan, 
bungkan 

kembur, mengembur v berandai-andai, ber- 
beka, berbincang-bincang, berbua-bual, ber- 
cakap-cakap, bercelatuk, bercengkerama, 
berlabun-labun, bertutur kata, mengobrol 

kemeja n gamis, baju, hem, kamisa, sabi 

kemelut n kegentingan, kekacauan, kekalut- 
an, kekusutan, keributan, kericuhan, ke- 
ruwetan, kesukaran, kesulitan, ketegangan, 
krisis, pergolakan 

kemenakan n keponakan 

kemesu n rengkinang, tempawak 

kemih n air kencing, air seni, urine; 
berkemih v kencing, pipis 

kemik a gentat, kepek, melekuk 

kemiri n keminting, kumbik, muncang; 

kemlandingan n lamtoro, petai cina 

kemoceng n bulu ayam, pengebut 

kempa n angkup, capit, jepit, klem, pengapit, 
sapit, sepit; 
mengempa v memeras, mengapit, menge- 
pres, menghimpit, menjepit; 
pengempa n pres 

kempang n jalur, jongkong, kolek, sagur 

kempis a caung, cekung, gembos, kecut, 
kedut, kempot, kempun, kempung, kerut, 
kisut, lempeng, seruh, susut; 
ant kembung 
mengempisvmenciut,mengecil, mengerut, 
menguncup, menyempit, menyusut 
ant mengembung 

kempit n bocong, buli-buli, buyung, geleta, 
guci, guri, kendi, tempayan 

kemplang, mengemplang v 1 memukul, 
menepuk, mengeplak; 2 ki mengambil, 
menyauk, menyerobot 

kempot a ceduk, cekung, celung, cengkung, 
kempis, kempung, kunyam, pecak, peyot 

kempuh a benyek, bonyok, busuk, empuk, 
lembek, lodoh, lunak, magang, masak, 
matang, nyanyar, ranum 

kempul, berkempul-kempulaengap-engap, 
gelagapan, kembang-kempis, megap- 
megap, mencungap, mengagut-agut, me- 
rengap, ngos-ngosan (cak), terekeh- 
ekeh, terengah-engah, terkapah-kapah, 
tersengal-sengal; 

kempung n ceduk, cekung, celung, ceng- 
kung, kempot, kunyam, legok, lesung 


menggem- 


kembur ° ‘kena 243 


'kemu, berkemuh v bergurah, berkumur 

'kemu, mengemu v 1 berkemam, meng- 
umam; 2 mengemut, mengulum 

kemudi n 1 setir, setang, dayung; 2 kepala, 
pemimpin; 
mengemudikan v 1 memandu, mengen- 
darai, menjalankan, menyetir, menyopir, 
menyupir; 2 melaksanakan, memerintah, 
memimpin, mengelola, mengendalikan, 
mengepalai, mengerah, mengurus, men- 
jalankan, menyelenggarakan, menyelia; 
pengemudi n joki, juru mudi, kusir, masi- 
nis, mualim, nakhoda, pemandu, pen- 
dayung, penerbang, pengendara, pilot, 
sais, sopir 

kemudian adv 1 akan datang, akhirnya, bela- 
kang hari, kelak, ketinggalan, lalu, lam- 
bat, lantas, lewat, lorot, maka, nanti, 
peng-hujung, sebentar, selepas, sesudah, 
setelah, terus (cak); 2 mengikuti, menyusul, 
posterior; 3 p arkian, kalakian, terus; 
mengemudiankan v membelakangkan, 
menangguhkan, mengundurkan, menun- 
da, melambatkan, melengahkan, me- 
ngulur, memanjangkan, memperpanjang, 
menomorduakan; 
ant menyegerakan 
terkemudian a terbelakang, terakhir, sesu- 
dah 

kemuncup n kalakanji, rumput jarum 

kemungkus a busuk, rusak, tembelang 

kemut, mengemut v 1 melulum, mengulum, 
2 bersenoyong, meloyong, sem-poyongan, 
terhuyung-huyung, terkemut-kemut, ter- 
sendeng-sendeng 

'kena v 1 mengantuk, mengenai, menyen- 
tuh, menyinggung, sangkil; 2 mendapat, 
menderita, mengidap, tertimpa, 3 a cocok, 
harmonis, jitu, kategoris, langsung, tepat; 
mengena a 1 berpatutan, cocok, harmo- 
nis, pantas, selaras, serasi, sesuai, 2 am- 
puh, efektif, manjur, mempan, mujarab, 
mustajab, tembus, 
mengenai 1 v melanda, melanggar, me- 
ngantuk, menyenggol, menyentuh, me- 
nyinggung, menerjang, menerpa, meng- 
hantam, menimpa, menyambar, menyapu 
(ki), menyerang, merampak, 2 p adapun, 
akan, bab, perihal, tentang, 
mengenakan v1 memakai, menggunakan, 


244 kena * kencong 


memasang,mencantumkan, melingkarkan, 
mengalungkan, menyarungkan; 2 melaksa- 
nakan, menerapkan, menjalankan; 3 mem- 
perdayakan, menipu; 4 mengganjar, meng- 
hukum; 

terkena v 1 terhantam, tersentuh, tertimpa; 
2 teperdaya, terkecoh, terpukau, tertipu; 
terkenai v terlukai, termakan; 

berkenaan v 1 berbarengan, bersamaan, 
bertepatan; 2 berhubungan, berkaitan, 
bertalian 

kena n engkau, kamu 

kenal v1 ingat, tahu, 2 mengenali, 
mengenal v memahami, mengetahui, 
mengenali v menandai, mengarah-arahi, 
mengidentifikasi, mengingat, 

pengenal n 1 ciri-ciri, tanda, 2 ingatan, 
memori: 

pengenalan n identifikasi, introduksi, pema- 
haman, pengertian, persepsi, 

terkenal a beken (cak), kenamaan, kondang, 
masyhur, populer, prominen, ternama, ter- 
sohor: 

berkenalan v bergaul, berhubungan, ber- 
teman, 

kenalan n ikhwan, kawan, saki, sejawat, 
teman; 

perkenalan n taaruf; 

memperkenalkan v 1 memberitahukan, 
mempromosikan, memublikasikan, mengi- 
klankan, menginformasikan, mengintro- 
duksi; 2 ki membawa, mendatangkan, 
menghadirkan 

kenan, berkenan v bergembira, berkom- 
promi, bersetuju, menarik hati, menyang- 
gupi, menyetujui, rela, sanggup, senang, 
setuju, sudi, suka; 

perkenan n izin, kebenaran, kerela-an, 
keridaan, kesepakatan, kompromi, kon- 
sensus, penerimaan, pengabulan, permisi, 
persetujuan, restu; 

memperkenankan v melepaskan, me- 
luluskan, memakbulkan, memberi, mem- 
biarkan, membolehkan, memenuhi, mem- 
perbolehkan, menerima, mengabulkan, 
mengakui, menghalalkan, mengijabkan, 
mengiyakan, mengizinkan, menyepakati, 
menyetujui, merelakan, merestui 

kenang, mengenang v melamun, mem- 
bayangkan, memikirkan, memperingati, me- 


ngingat, menimbang, merayakan, merenung; 
mengenangkan v mengangan-angankan, 
membayangkan, memikirkan, menghe- 
ningkan, mengirakan, merasakan, mere- 
nungkan; 
ant melupakan 
kenangan n album (ki), bayangan, ingatan, 
kesan, memori, nostalgia, sejarah, tanda; 
kenang-kenangan n buah tangan, cendera 
mata, kado, oleh-oleh, perayaan, suvenir, 
tanda mata; 
terkenang v teringat, terbayang, terpikir, 
termimpi-mimpi 
ant terlupa 

kenapa pron cak kok, mengapa 

kencan n janji 

kencana n emas 

kencang a 1 bagas, cepat, deras, ekspres, 
keras, kilat, kuat, laju, pesat; 2 erat, ke- 
tat, kuat, rapat, regang, singset, tegang, 
teguh; 3 keras, kuat, lantam, lantang, 
nyaring, santer; 
ant lambat 
mengencangkan v 1 melajukan, melancar- 
kan, melekaskan, memacu, mempercepat, 
mencepatkan, menderaskan, mengebut, 
menggegas, menggesakan, menyegerakan; 
2 menegangkan, meneguhkan, mengengat- 
kan, mengeratkan, mengikat, menguatkan, 
menyingsetkan, merapatkan, meregangkan; 
3 membesarkan, mengeraskan 
ant melambatkan 
memperkencang v mempercepat, mem- 
perlancar, melekaskan, melajukan, menye- 
gerakan, menderaskan, membancarkan 
ant memperlambat 

kencar, terkencar-kencar a 1 terburu-buru, 
tergesa-gesa, tergopoh-gopoh; 2 belingsatan, 
gelagapan, gugup, kalang kabut, kelabakan, 
panik, senewen (cak), tersara bara 

kenceng n kuali 

kencing v berkemih, buang air kecil, me- 
ngompol, menguyuh, meruah, pipis (cak); 
-- manis diabetes, glukosuria, sakit gula, 
salasal 

kencong a bengot, berong, erot, genyot, men- 
cong, mengot, mengsol, miring, pencong, 
perot, pesong; 
mengencongkan v membengkokkan, me- 
ngerotkan 


kencreng n genjring, rebana, terbang 

kendala n anca, aral, belan, gangguan, gan- 
jalan, gendala, halangan, hambatan, kesu- 
karan, rintangan, sandungan, sangkutan, 
sekatan, taazur, tahanan, uzur; 
mengendalakan v mengekang, meng- 
ganjal, menghalangi, menghambat, me- 
nyekat, merintangi 
ant membebaskan 

kendali n cais, kekangan, lagam; 
mengendalikan v 1 membawa (ki), me- 
ngemudikan, mengendarai, menyetir, me- 
nyopiri; 2 melayani, memerintah, me- 
mimpin, mengarahkan, mengatur, menga- 
wal, mengelola, mengoperasikan, men- 
jaga, menjalankan, menuntun, menye- 
lenggarakan; 3 membatasi, menahan, 
mengekang, mengerem; 4 memperhatikan, 
menanggulangi, mengamankan, menga- 
tasi, mengawasi, mengontrol, menguasai, 
menyelesaikan; 
pengendali n otak, pemimpin, pengatur, 
pengurus; 
pengendalian n pengaturan, pengawalan, 
pengawasan, pengelolaan, pengoperasian, 
pengurusan, penyelenggaraan, pena- 
nganan, penanggulangan; 
terkendali v 1 terarah, teratur, terpimpin; 
2 teratasi, terpecahkan, tertangani, ter- 
tanggulangi 

kendana, mengendanai v mengamat- 
amati, mengawasi, menjaga 

kendang n gendang 

kendara, mengendarai v membawa (ki), 
menaiki, menunggang, menggandar, me- 
numpang, mengemudikan, menjalankan, 
menyetir, mengendalikan; 
pengendara n juru mudi, pengemudi, sopir; 
kendaraan n 1 (alat) angkutan, alat trans- 
portasi; 2 alat, (ki) corong (ki), gandaran, 
instrumen, kereta, media, medium, organ, 
penghubung, perantara, sarana, trompet 
(ki), tunggangan, wahana 

kendati p 1 biarpun, kendatipun, lamun, 
meskipun, pun, sekalipun, walaupun; 2 ja- 
ngankan 

kendi n bocong, buyung, geleta, guci, guri, 
kelenting, kempit, kumba, tempayan 

kendil n belanga, kuali, periuk 

kendit n angkin, bengkung, setagen 


kencreng * kenyal 245 


kendur a 1 berkedut, kecut, kenyal, landung, 
landur, lemah, lemas, lembek, lendut, 
lentur, reda, surut, renggang; 2 ganggang, 
longgar, dol, loncer, los (cak); 3 ki pudar, 
reda, surut (ki); 
kekenduran n kekenyalan, kelembekan, 
kelendutan, kelenturan, kelonggaran, ke- 
redaan, kesurutan 
mengendur v 1 melandung, merenggang; 
2 bererak, mengurai; 3 melemah, melem- 
bek, memudar, menyurut, reda; 
mengendurkan v melenturkan, melen- 
dutkan, melonggarkan, melandung, me- 
renggangkan, melemahkan, menyurutkan, 
meredakan, melemaskan, mengurangi, me- 
redakan; 
pengenduran n 1 pelenturan, peregangan, 
rileksasi; 2 pelonggaran; 3 deklinasi, pe- 
ngurangan 

kenduri n hajatan, jamuan, peralatan, 
perhelatan, perjamuan, pesta, sedekah, 
selamatan, selapanan, tingkeban, tolak 
bala 

keneker n guli, gundu, kelereng, kelici 

kenes a cantik, centil, ganjen, genit, kemayu 

kening n 1 alis, 2 dahi, nongnong 

kenohong n abras, baras, kusta, lepra 

kenop n knop, pentol, tombol 

kental a 1 kelat, keras, lekap, lekat, lekit, liat, 
likat, medok, melekat, padat, pekat, rekat; 
2 akrab, dekat, erat, intim, karib, melekat, 
mendalam (ki), mesra, rapat; 
ant cair; 
mengental v membeku,memekat, melekat, 
melikat, mengeras, meliat, 
mengentalkanv1 memekatkan, membeku- 
kan, merekatkan, melekatkan, melikatkan, 
meliatkan; 
ant mencairkan 
kekentalan n kepekatan, kelekatan, keli- 
katan, kerekatan 

kentara a cak bahana, berandang, ekspli- 
sit, gamblang, jelas, mencolok (ki), me- 
nonjol, nyata, tegas, terang, tersurat 

kentung, kentungan n kentung-kentung, 
kerantong, tongtong 

kenya n gadis, perempuan, wanita 

kenyal a alot, elastis, fleksibel, keras, lentur, 
liat, liut, melenting, ulet; 
mengenyal v berbalik, berpantul-pantul, me- 


246 kenyam * keplak 


lantun, melenting, melentur, meliut, meman- 
tul, membal, memegas, mengambul, me- 
nganjal, mengantul, mengenjal, mentul- 
mentul, menyembat 

kenyam, mengenyam v beroleh, memiliki, 
memperoleh, mempunyai, menanggung, 
mencicipi (ki), menempuh, mengalami, 
mengarungi, menikmati, menjalani, me- 
rasakan, mendapat, mereguk 

kenyanga bosan, cukup, jemu, jenuh, marem 
(cak), muak, penuh, puas; 
mengenyangkan v membosankan, me- 
menuhkan, memuakkan, memuaskan, 
menjemukan; 
kekenyangan a begah, besing 

kenyat-kenyit, berkenyat-kenyit a berdenyut- 
denyut, bergembut-gembut, temut-temut 

kenyut, mengenyut v menetek, menghisap, 
menyusu; 

keok v ki 1 kalah, kecundang, roboh, rontok 
(ki), tergelincir (cak), tersisih, tumbang; 
2 angkat tangan, bertekuk lutut, mengam- 
bau (ki), menyerah, takluk, tunduk 

kepada p 1 akan, pada, terhadap; 2 menda- 
patkan, menjelang, menjumpai, untuk 

kepak n radai, ridip, sayap, sirip: 
mengepak-ngepak v melambai-lambai, 
menepis-nepis,mengibas-ngibas,mengipai, 
mengirai-ngirai, mengirap, mengupat- 
ngapit, 
mengepak-ngepakkan v melambai-lam- 
baikan, menepis-nepiskan, menggoyang- 
goyangkan, mengibar-ngibarkan, mengi- 
bas-ngibaskan, mengipaskan, mengipas- 
ngipaskan, mengirai-ngiraikan,mengupat- 
ngapitkan 

kepal n bongkah, genggam, gumpal, kepul, 
pukal, 
mengepal v menggenggam, mencengkam, 
mencekau, 
kepalan n genggaman, gumpalan, bong- 
kahan, kepulan, tinju, 
berkepal-kepal v berbongkah-bongkah, 
bergenggam-genggam, bergumpal-gum- 
pal, berkepul-kepul, berpukal-pukal, 
sekepal n sebongkah, segenggam, segum- 
pal, sekepul, sepukal 

kepala n 1 empu, hulu, sirah, tendas; 2 ki 
atasan, bos, majikan, pejabat, pembesar, 
pemimpin; 3 ki akal, pikiran, 


-- adat imam, kepala negeri, 
-- desa lurah: 
- karangan judul, kop, tajuk, titel; 
— kelentit glans, 
- keluarga bapak, patriark; 
- negara presiden, 
- putik stigma, 
-- surat tajuk surat; 
- susu rum, 
-- udang ki bodoh, 
mengepalai v membawahkan, memegang 
memimpin, mengetuai, mengomando, 
berkepala v berhulu, 

kepalang a alang, kurang, setengah-se- 
tengah, tanggung, 

kepang n anyaman, jalinan, rangkai, takma, 
untai, 
mengepang v memilin, memintal, meng- 
anyam 

kepang-kepot a bekernyut, berkedut, ber- 
kerut-kerut, kelambur, kumal, lecek (cak), 
lusuh, ronyok, terperonyok 

kepayang n keluwak, kepencong, pucung, 
semawang, simaung 

kepecong a kebas, kesemutan, senyar 

kepek a gentat, kemik, peok, pesek, pipih 

kepeng n cak duit, fulus, uang 

kepet n radai, sirip 

kepialu a pening, sakit kepala 

kepiat n ampas 

kepil, mengepil vberdampil, berdampingan, 
berdempet 

kepincut a gandrung, jatuh cinta, jatuh hati, 
kasmaran, mabuk kepayang, tergila-gila, 
terpesona, terpikat 

kepinding n bangsat, kutu busuk, tumbila 

keping n 1 bilah, buah, potong; 2 kepingan, 
lembaran, lempengan, 
kepingan n bagian, belahan, pecahan, 
penggalan, potongan, sibiran, serpihan, 
sobekan; 
berkeping-keping v berketai-ketai, ber- 
sepai, bersetai-setai, hancur, remuk 

kepingin adv cak hendak, ingin, mau 

kepis n bakul, kumbu 

kepit, mengepit v 1 membawa, mengelek; 
2 mengacip, menjepit, menyepit 

kepiting n ketam, yuyu 

keplak, mengeplak v menepuk, mengem- 
plang 


keplok v bertepuk tangan; 
keplokan n aplaus, tepuk tangan 

keponakan n anak buah, kemenakan 

kepris, mengepris v membersihkan, me- 
nyasap, menyiangi 

kepuk n bakul, temalang 

kepul, berkepulv1 berasap, berkebul; 2 mem- 
bubung, menabun, mendulang 

kepundan n kawah, mulut gunung 

kepung, mengepung v melingkari, mem- 
blokade, mengelilingi, mengerumuni, 
mengisolasi, mengitari, mengungkung, 
mengurung, menjepit (ki), menutup; 
pengepungan 1 blokade, pengisolasian, 
penutupan, 
terkepung v terdesak, terhimpit, terisolasi, 
terjepit, terkungkung, terkurung, tersudut 

kepurun n kanji, tajin 

kepuyuk n cecunguk, coro, kecoak, lipas 

kera n beruk, cengkok, cigak, cipai, gorila, 
kingkong, kunyuk, monyet, wanara, 

kerabang n cangkang, kelompang 

kerabat n ahli, famili, kaum, keluarga, ke- 
turunan, klan, marga, ras, rumpun, sanak, 
saudara, trah; 
berkerabat v berfamili, berkeluarga, ber- 
sanak, bersaudara: 
kekerabatan n komunitas, peguyuban 

kerabit a bedah, betas, cabir, camping, carik, 
kerabit, koyak, retas, robek, sobek, 
mengerabit v membetas, mencabik, men- 
carik, mengoyak, menyobek, meretas, 
merobek, meruntih 

kerabu n giwang, pelik, subang 

‘kerah n kalar, leher baju, nia 

?kerah n kerja paksa, rodi, romusha, 
mengerahkan v 1 memobilisasi, meng- 
himpun, mengumpulkan, 2 mencurah- 
kan, mengeluarkan, menumpukan, 
pengerahan n mobilisasi, penghimpunan 

Ikerai n belat, bidai, kelir, layar, tabir, tebeng, 
tedeng, tirai 

?'kerai, mengeraikan v memadamkan, me- 
matikan 

kerak n lapisan, lempeng, 

kerakah, mengerakah v menggigiti 

kerakal n batu sungai, koral 

keram, mengeram v mendekam, meng- 
gerumuk, meringkuk; 
mengeramkan v menetaskan 


keplok * keras 247 


kerama n kutuk, tulah 

keramat a 1 bertuah, sakti; 2 kudus, sakral, 
suci 

kerambit n beladau, belati 

keramboja n mendikai, semangka 

keramik n gerabah, pecah-belah, seling (cak), 
tembereng, tembikar 

keran n anglo, genahar, pendiangan, perapi- 
an, tungku 

kerancang n bordiran, kerawangan, sulaman 

keranda n bandusa, usungan jenazah 

kerang n kijing, moluska, siput 

kerangka n 1 rangka, rongkongan, tulang- 
belulang; 2 kondisi, konteks, lingkungan 

kerangkeng n 1 kurungan, 2 bui, penjara, 
rumah tahanan, tangsi (cak), terungku, 
mengerangkeng v menerungku, meng- 
hukum, mengurung, menjebloskan 

kerang-keroh a 1 genjang-genjot, mencong- 
mencong, menyerong-nyerong; 2 ki beng- 
kok (ki), cerdik, culas, curang, lancung, 
licik, licin (ki) 

kerani n carik, dabir, juru tulis, sekretaris 

keranjang n bakul, garing, habung, raga; 

keranjingan a kecanduan, tergila-gila 

kerantong n kentungan, kentung-kentung, 
tong-tong 

Ikerap a 1 acap, rajin, selalu, sering, suka; 
2 kedap, kejat, kekar, kompak, kompres, 
padat, rapat, 
memperkerap v mempersering, meng- 
acapkan, menyeringkan; 
kekerapan n frekuensi 

?kerap, kerap-kerap v berderit-derit 

keras a 1 bangkar, basau, cekang, engkah, 
ganyar, ganyut, kaku, mangkar, padat, 
solid, tegang, terkiat; 2 ki ekstrem, gigih, 
militan, mati-matian, sungguh-sungguh, 
revolusioner, 3 ki cermat, ketat, rapi, 
teliti: 4 ki cepat, deras, kencang, kuat, 5 ki 
berdengung, lantam, lantang, melengking 
(ki), memabukkan, memusingkan, merang- 
sang: 6 ki alot, kenyal, liat, ulet, 
- hati cekal, gigih, persisten, senggang, 
tabah, tangguh, tegar, 
mengeras v 1 memadat, membeku, 
2 menguat, menegang, mengejang, me- 
regang, merentang, 
mengerasi v memaksa, menekan, me- 
ngasari, 


248 kerat * kering 


mengeraskan v 1 memadatkan, membeku- 
kan; 2 memperhebat, mengintensifkan, 
menyangatkan; 3 menabahkan, mene- 
garkan, meneguhkan; 
bersikeras v berdeging, berseregang, 
bersikukuh, bersitegang, bersiteguh, berta- 
han, bertarik urat: 
memperkeras v mengeraskan, 
kekerasan n 1 kebengisan, kekejaman, 
kekejian, 3 paksaan, tekanan 

kerat v iris, penggal, potong, sayat; 
mengeratv memotong, mengiris, menopek, 
menyayat, menyebit, menyuntih; 2 me- 
ngerikit, mengerip, mengerumit, meng- 
gerogot, menggigit, mengunggis, meng- 
unggit; 
mengerat-ngerat v memenggal-menggal, 
memotong-motong, memutilasi, menyendi- 
nyendi, merancak; 
pengeratan n mutilasi, pemotongan; 
keratan n bagian, belahan, irisan, kepingan, 
patahan, pecahan, penggalan, potongan, 
sayatan, serpihan; 
sekerat n secuil, sekudung, sepenggal, se- 
potong, serepih, sesibir; 

keraton 11 istana, kastil, puri; 2 kerajaan 

kerau n bakul, dunak, kembal, sanggan 

kerawang n bordir, rekam, suji, sulam, tekat; 
mengerawang v membordir, menekat, 
menyuji, menyulam, merekam; 

kerawangan n bordiran, sujian, sulaman 

kerawat n tali rotan 

kerawit n biadi, (cacing) keremi 

kerbau n mahesa, munding 

kerbuk, mengerbuk v melirik, melubangi, 
memusut, menebuk, mengerat, menggerek, 
mengorek 

kercing, mengercingkan v memicingkan (mata) 

kercit, mengercitkan v 1 mengedipkan, me- 
ngejapkan; 2 mengernyitkan, mengerutkan 

kercup, kercap-kercup v berdecap-decap 

kerdak n 1 ampas, endap-endap, keladak, la- 
dak; 2 apkiran, bangkai, bekasan, besi tua, 
loakan, reruntuk, rombengan, romong, 
rongsokan 

kerdil a 1 cebol, ceding, katik, leco, tengkes, 
terkanceh; 2 ki sempit, terbatas; cupet, 
kurang pikir, pendek ingatan, pendek 
pikiran, picik, singkat akal, sektarian; 
kekerdilan n kecupetan, kepicikan, kesem- 
pitan 

kere n 1 gembel; 2 peminta-minta 


kerebok, mengerebok v mencabik-ca- 
bik, mencarik-carik, mengoyak-ngoyak, 
menyerpih, menyobek-nyobek, menyun- 
tih, merepih, merobek-robek, meruntih 

kerek n belok, katrol, takal 

kerekot a ki bakhil, cekel, kedekut, kejam, 
kekel, kikir, lokek, okok, pantat kuning 
(ki), pelit, sekakar (cak), singkat tangan 

keremi n biadi, (cacing) kerawit 

keremot n kerepot, kerimut, keriput, kerut 

kerempeng a ceking, kurus, mersik 

keremus, mengeremus v menghancurkan, 
meremukkan 

keren a aksi (cak), cogah, elegan, elok, 
menawan, necis, perlente, rancak 

kerenyot, mengerenyot v 1 mencebik; 2 ber- 
kumut, mengereseng, mengernyih, me- 
nyengih, menyerengeh, menyeringai, me- 
ringis, pringas-pringis 

kerepas a buta (sebelah), pecak; 
mengerepas v memejamkan, memicing, 
mengatupkan, mengejapkan, menutup 

kerepes, mengerepes v meraba-raba 

kereseng 1 a bengkah, rekah; 2 n kernyih, 
seringai; 
mengereseng v 1 merekah; 2 berkumut, 
mengerenyot, mengernyih, menyeringai, 
meringis, pringas-pringis 

kereta n 1 sepur, 2 andong, gerobak 

keriap, mengeriap v berkerubung, ber- 
kerumun, menggeranyang, menyemut 

keriau, berkeriau v berteriak, melaung, 
memekau, memekik-mekik, menjerit 

keridas n kadas, kurap 

kerih, mengerih v mengaduh, mengeluh, 
mengerang, merintih 

kerik, mengerik v mengerok, mengikir, 
mengikis 

kerikil n batu, gravel, kelikir 

kerikit, mengerikit v memoroti, mengerat, 
mengerip, mengerumit, menggigit, me- 
ngunggis, mengutil 

kerincing, kerincingan n circir, giring- 
giring, klintingan 

kering a 1 cengkar, dengkel, garing, gersang, 
kersang, kurus, renyah, repih, ringkai, sangar, 
tandus, timpas; 2 ki banal, biasa, boyak, datar 
(ki), membosankan, prosais; 
-- kerontang ceking, kerempeng 
mengering v meringkai; 
mengeringkan v mengampai, menjemur, 
meringkaikan; 


keringat n peluh 

kerinjal n buah pinggang, buah penggung, ginjal 

kerip, mengerip v memoroti, mengerat, 
mengerikit, menggigit, menggerogoti, me- 
rongrong 

keriput n gelegata, kedut, keresot, kerut, 
berkeriput 1 v berkedut, berkerut, 2 a ki- 
sut, meringsing, merunyut 

kerit, mengeritkan v mengertakkan, meng- 
gertakkan, menyanggit 

keriting a berkeluk-keluk, berkerut, ikal 

kerja 1 n aktivitas, gawai, kegiatan, operasi, 
pekerjaan, 2 faal, fungsi, 
- paksa kerja raja, korve, rodi; 
- sama kolaborasi, kooperasi, partisipasi 
mengerjakan v 1 memanipulasi, mem- 
benahi, membereskan, menangani, meng- 
emban, menggarap, mengurus, 2 menun- 
taskan, menyelesaikan, menyempurnakan, 
menyudahi;3mempraktikkan,menerapkan, 
mengaktualkan, mengamalkan, mengon- 
kretkan, menjalankan, menunaikan; 
pekerja n aktivis, pegiat, pelaku, praktisi; 
~ kasar kuli 
pengerjaan n 1 pembenahan, pemberesan, 
penanganan, penggarapan, pengolahan, 
pengurusan, penyusunan, 2 penuntasan, 
penyelesaian, 3 konkretisasi, pelaksanaan, 
penerapan, pengamalan, 
pekerjaan n 1 operasi, order, proyek (cak), 
kewajiban, tugas, 2 aktivitas, kegiatan, 
kesibukan, urusan, 3 karier, pencaharian, 
profesi, 
bekerja v 1 beraksi, berbicara, berbuat, 
bergerak, bergiat, beroperasi, berpikir, 
bertindak, 2 berkarya, berdinas, bertugas, 
berprofesi, 3 berfungsi, berjalan, berproses, 
hidup, main, menyala, 
~ keras mati-matian, berlelah-lelah, ber- 
penat-penat, berpugak-pugak, bersakit- 
sakit, bersusah payah, 
memperkerjakan v memakai, mengar- 
yakan, 
sepekerjaan n kolega, sejawat, seprofesi 

kerkah, mengerkah v mengerutak, meng- 
gigit 

kerlap, bekerlapan v berkilauan, mengerlap 

kerling, mengerling v melihat; 
kerlingan n lirikan 

kerneli n cak vanili 


keringat * 'keruh 249 


kernyih n kereseng, seringai, 
mengernyih v berkumut, mengereseng, 
menyengih, menyeringai, meringis 
kernyit n kerut; 
mengernyit v mengerut; 
mengernyitkan kening v memberengut, 
membersut, mencureng, merungut 
kernyut n gelegata, kedut, kerenyut, kerut; 
bekernyut v berkerumuk, kumal, lecek 
(cak), lusuh, terperonyok 
kero a cendang, jereng, juling, sendeng 
keroh a bengkok (ki), cerdik, culas, curang, 
kerang-keroh (ki), lancung, licik, licin (ki), 
kerok, mengerok v mengerik 
kerok 1 a bingung, galau, kacau; 2 n keribut- 
an, masalah, persoalan 
kerokot n bilang-bilang, gelang 
kerongsang n bros, keronsang 
keropok, sekeropok n sekawanan, seke- 
lompok, sekerumun, setumpuk 
keropos a busuk, lapuk, puih, reput, rusak 
kerosong n kelongsong, selongsong; 
mengerosong v mengelupas 
kerotak n derak; 
berkerotak v berderak-derak 
kersang a cengkar, gersang, kering, sangar, 
tandus 
kersik n dersik, desir; 
mengersik v mendesir, menyelir, meresik 
kertak n derak: 
mengertakkan v menggeratkan, mengger- 
takkan, mengeritkan 
kertas n daluang, jeluang, plano; 
- kerja makalah, referat; 
keruan a cak pasti, tentu 
kerubung, mengerubungi v mengelilingi, 
mengerubuti, mengerumuni, merubung, 
merumung, 
berkerubung v bergerombol, berkerumun, 
membelar, mengeriap, menggeranyang, 
menggeriak, menggerumut, menyemut 
kerubut, mengerubuti v 1 mengerubungi, 
menggerompok; 2 mengeroyok 
kerucut n runjung; 
mengerucut v menguncup, merunjung 
kerudung n 1 jilbab, kudung, tengkuluk; 
2 cadar, selir, selubung; 
mengerudungi v menyelimuti, menu- 
dungi, menutup 
Ikeruh a 1 bukat, kotor, likat; 2 balam- 


250 keruh ° kesan 


balam, kabur, kabut, kelam, lamat-lamat, 
membalam, pirau, redam, redup, sabur, 
samar-samar, saru, sayup-sayup, sumpek, 
suram; 3 galau, hilang akal, putus akal, 
kacau, kusut, pepet (ki), rusuh, tumpat; 
mengeruh v ki memanas, menegang, me- 
runcing; 
mengeruhkan v memudarkan, menga- 
burkan, menyuramkan; 
memperkeruh v 1 memperuncing, me- 
negangkan, meruncingkan; 
kekeruhan n kekacauan, kekalutan, ke- 
kusutan, keruwetan, kesimpangsiuran, 
kompleksitas 

"keruh n dengkur, dengus, dengkus; 
mengeruh v mendengkur, menggeros, 
menggeruh, mengorok 

keruit n biadi, (cacing) geruit, (cacing) ke- 
remi 

keruk, mengeruk v menggali, menggaruk, 
mengorek, 
pengerukan n penggalian 

kerumit, mengerumit v memoroti, menge- 
rat, mengerikit, menggigit, mengutil 

kerumuk v kerimuk: 
mengerumukkan v meremas-remas, me- 
renyukkan, 
berkerumuk a bekernyut, berkedut, ke- 
lambur, kepang-kepot, kumal, lecek (cak), 
lusuh, renyuk, terperonyok, 

kerumun, mengerumuni v mengelilingi, 
mengerubungi, mengerubuti, mengge- 
rompok, 
berkerumun v bergerombol, berkerubung, 
mengeriap, menggerayang, menggerumut, 
menyemut, 
kerumunan n gerombolan, kelompok, ke- 
ramaian, kerubungan, 
sekerumun n segerombol, sekawanan, se- 
kelompok 

keruntang-pungkang a acak-acakan, awut- 
awutan, berarakan, berserakan, bongkar- 
bangkir, centang-perenang, cerai-berai, 
kacau-balau, kelut-melut, kibang-kibut, 
lalu-lalang, malang-melintang, morat-ma- 
rit, porak-poranda, rondah-randih, ropak- 
rapik, tersara bara 

kerunyuk, berkerunyuk v berkokok 

kerupuk n gendar, kemplang, opak, 
— kulit krecek, rambak 


kerut n gelegata, gelembur, kerdut, keriput, 
kernyut, 
-- merut 1 n kerut-kerut; 2 a bingung, ga- 
lau, kacau, kusut, rusuh: 
mengerut v berkerut, 2 menciut, mengecil, 
mengedut, mengempis, mengetat, me- 
nguncup, menyesak, menyusut, 
mengerutkan v1 mengernyitkan; 2 melipat, 
menarik, mengetulkan, 
~ kening berpikir, memberengut, mem- 
bersut, mencureng, mengernyit; 
berkerut 1 a bekernyit, bekernyut, ber- 
gelembur, berkedut, berkeriput, kere- 
mot; 2 v berkurang, ciut, memendek, me- 
ngecil,mengempis,menggembos,menyem- 
pitmenyusut, 3 a berombak, ikal, keriting, 
patah mayang (ki), 
berkerut-kerut a bekernyut, berkedut, ber- 
kerumuk, gumal, kelambur, kepang- 
kepot, kisut, kumal, lecek (cak), lisut, lusuh, 
menggelembur, remoh, renyek, renyuk, 
terperonyok, 

kerutak, mengerutak v mengerkah, meng- 
gigit, menokak 

kesah n erang, keluh, rintih, sambat, 
mengesah v mengaduh, mengeluh, me- 
ngerang, mengerih, menyambat, merintih 

kesak, mengesak v beralih, berangsur, ber- 
anjak, berasak, bererak, bergeser, beringsut, 
berpindah 

kesal a 1 benci, dongkol, gemas, gregetan, 
gondok, jengkel, kecil hati, keki (cak), 
mangkel, masygul, mengandung hati 
(ki), mengkal, pedar, pegal hati, redut, 
rongseng, salah hati, sebal, 2 bosan, jelak, 
jemu, jenuh, pasai, 
mengesalkan v memengkalkan, mendong- 
kolkan, mengecewakan, menggemaskan, 
menggondokkan, menggusarkan, meng- 
hampakan, menjengkelkan, menyebalkan 

kesambet v kemasukan, keranjingan, ke- 
rasukan, kesampukan, kesentuhan (ki), 
kesetanan, kesurupan, keteguran, keturun- 
an, majenun, selap 

kesan n 1 bakat, bekas, cap, efek, impresi, 
ingatan, jejak, memori, tanda, tikas, trek 
(cak); 2 anggapan, citra, opini, pandangan, 
pendapat, penilaian, persepsi, tanggapan; 
mengesanvbertanda, membekas, mengecap, 
menjejak; 


mengesankan v 1 bergengsi, berkelas, 
impresif, prestisius, pretensius; 2 memesona, 
mengagumkan 

kesandung v terantuk, tersandung 

kesasar v tersesat 

kesat a berbongkol-bongkol, bergerugut, 
gerutu, kasap, kasar, kerokot, purut, 
mengesat v mengelap, menyeka 

keselak n tersedak 

keseleo v riuk, salah urat, terbelingut, tergeliat, 
terkehel, terkilir, terkiuk, terpelecok, terpiuh 

kesemek n buah kaki, bisbul 

kesengsem a gandrung, tergila-gila, terpesona 

keset, mengeset v membeset, mencaruk, 
menguliti, mengupas, menyayat 

kesiap, terkesiap v kaget, tergegau, ter- 
gemap, terkejut, terkinjat, terperangah, ter- 
peranjat, tersentak, tersingahak 

kesima, terkesima v hilang akal, keteguran, 
menyelingar, tercengang, terjantur, terma- 
ngu-mangu, terpana, tersendat 

kesomplok v terantuk, terbentur, terlanggar, 
tersampuk, tertabrak, tertubruk, tertumbuk 

kesturi n dedes, jebat 

kesumat n antipati, friksi, kebencian, konflik, 
percederaan, pergesekan, permusuhan, 
perselisihan, perseteruan, pertengkaran, 
pertikaian 

kesumba n merah menyala, merah tua 

kesup, mengesup v mencarak, mencerup, 
mencucup, mencucut, menyeruput, menyesap 

ketai, berketai-ketaivberkecai-kecai, berkeping- 
keping, bersepai, bersetai-setai, hancur, pe- 
cah, remuk 

ketak, berketak-ketak v berkotek-kotek 

Iketam, mengetam v 1 mengatup, mengetap, 
menutup, 2 mengapit, menjepit, 
pengetam n angkup, capit, cunam, kempa, 
pengapit, penjepit, sepit 

"ketam n ani-ani, tuai; 
mengetam v mengerat, menuai, memotong; 
pengetaman n panen, penuaian 

'ketam n serut; 
mengetam v melicinkan, menyerut 

‘ketam n kepiting, yuyu 

ketan n beras pulut, sipulut 

ketang a 1 erat, kencang, kuat, rapat, san- 
tung, singset, terik, 2 ketat, sempit, sendat, 
sesak 

ketapang n badam 

ketap, berketap-ketap v berkedip-kedip 

ketat a 1 kencang, ketang, sempit, sendat, 
sepan, sesak, singset, terik, 2 cermat, 
saksama, selektif, teliti: 3 erat, lekat: 


kesandung * ketua 251 


mengetat v mengecil, mengerut, menyem- 
pit, menyesak, 
mengetatkan v 1 menerikkan, menge- 
engatkan, mengencangkan, mengeratkan, 
menyingsetkan, menyempitkan, menye- 
sakkan, merapatkan, 2 memperkeras, me- 
nambah: 
ant melonggarkan 
keketatan n kesempitan, kesesakan 
ant kelonggaran 

ketaya n damar, suluh, obor 

ketel n cerek, kan, morong, poci, teko 

ketela n ubi,umbi: 
- pohon kaspe, singkong, ubi kayu, ubi 
prancis, 
-- rambat keledek, ubi jalar 

ketemu v cak bertemu 

keteng n cepeng, peser, rimis, setengah sen; 
mengeteng v mencarah, mengecer 

ketengan n eceran, rincih, satuan 

ketepeng n gelinggang, kupang 

keteter v 1 terajun, tertinggal; 2 terpojok; 
keteteran n kerepotan, kewalahan 

keti, mengeti v menakar, menimbang 

ketiak n ketek 

ketiding n bakul, keranjang 

ketika 1 n kala, kali, masa, momen, saat, 
tempo, waktu; 2 p selagi, sementara, tat- 
kala, tengah; 
seketika n mendadak, 
konyong, tahu-tahu, tiba-tiba 

ketilang n nilam 

ketimbang p cak daripada 

ketimbul n keluih, kulur, timbul 

'ketip, mengetip v 1 menggigit; 2 mencecak, 
mencubit, menggetil, menggutik, meng- 
ubit, menjentik, menjiwit 

?ketip n picis, sepuluh sen 

ketis, mengetis v mementil, menjentik, me- 
nyelentik 

ketitir n merbuk, perkutut, tekukur jarum 

ketola n gambas, oyong 

ketombe n kelemumur, sindap 

ketopong n kopiah kulah-kulah, kuluk; 
tarbus 

ketu udeng n bendo, destar, saluk, tengkuluk 

ketuan1 amir, bos, kepala, koordinator, pelo- 
por, pemandu, pemimpin, pengarah, peng- 
hulu, presiden, rais; 2 datuk, kamitua, 
pasak negeri, pengetua, sesepuh, tetua; 
-- muda wakil ketua; 
-- sidang hakim, kadi, ketua pengadilan, 
magistrat; 


sekonyong- 


252 ketuat * khianat 


mengetuai v memandu, memelopori, me- 
mimpin, mengarahkan, mengepalai 

ketuat 1 bonggol, caplak, daging tumbuh, 
gembol, kutil, risa, uci-uci 

ketuban n kawah, tuban-tuban 

ketuk n getok, ketok, pukul, 
mengetuk v memalu, memangkung, 
memartil, mementung, memukul, men- 
catuk, menggedor, menggetok, meng- 
guguh, menghantam, menokok, menutuk, 
terketuk v 1 terpukul, 2 ki tergerak, ter- 
gugah, 
ketukan n 1 pukulan, 2 birama, mentrum 

Iketul n bongkah, gumpal, kepal, pukah 

?ketul, mengetulkan v melipat, menarik, me- 
ngerutkan 

*ketul a majal, puntul, tumpul 

ketumbu n bakul, rombong, sumbul, tenong 

ketungging n kalajengking, ketonggeng 

ketupat n kupat, lontong; 
--bangkahulu cakbogem mentah, (kepalan) 
tangan, pukulan, tinju 

ketupuk n burung hantu, celepuk, elang 
malam, jampuk, kokokbeluk 

ketur n peludahan, tempolong 

ketus a berbisa, bersanding, clak, cempala 
mulut, cencala, keras (ki), menduri (ki), 
menusuk (ki), menyakitkan, nyelekit (cak), 
pedas, tajam 

khalayaknkelimun,keramaian,kerubungan, 
kerumunan, massa, publik, sidang 

khali a 1 bebas, lepas, lolos, luput, selamat, 
sunyi, terhindar, 2 abai, alpa, cabar, cuai, 
lalai, lengah, taksir, teledor 

khalis a ceria, bersih, kudus, murni, nirmala, 
steril, suci, tahir, zakiah 

khalwat n pengasingan, pertapaan, perta- 
rakan, suluk; 
berkhalwat v bersuluk, bertapa, bertarak, 
melakoni, mengasingkan diri 

khas a antik (cak), distingtif, eksklusif, idiosin- 
kratis, individul, istimewa, khusus, par- 
tikular, spesial, spesifik, tersendiri, unik; 
ant umum 
kekhasannciri,idiosinkrasi,individualitas, 
karakteristik, keistimewan, kekhususan, 
kesendirian, keunikan, partikularitas 

khasiat n faedah, guna, keampuhan, kebaik- 
an, keefektifan, kegunaan, keistimewaan, 
kekuatan, kemanjuran, kemaslahatan, 


kemujaraban, kemustajaban, kesaktian, 
keunggulan, keuntungan, manfaat, 
berkhasiat v berfaedah, berguna, ber- 
kekuatan, bermanfaat, bermaslahat 

khatam v habis, selesai, tamat 

khatib n juru khotbah, penceramah, peng- 
khotbah 

khawatir a asan tak asan, berwalang hati, 
bimbang, bingung, buncah, cemas, empot- 
empotan (cak), galau, gamam, gamang, 
gelisah, gerun, harap-harap cemas, jeri, 
kacau, karut, kusut, ngeri, nyanyang, 
prihatin, pusang, renyang, resah, risau, 
rusuh, samar, selempang, takut, was-was, 
mengkhawatirkanvmembahayakan,mem- 
bingungkan, memprihatinkan, mencemas- 
kan, menggaduhkan, menggelisahkan, 
menggerunkan, menumang, menyelem- 
pangkan, menyusahkan, meresahkan, me- 
risaukan, merusuhkan; 
kekhawatiran n kebingungan, kecemasan, 
kegalauan, kegelisahan, kepanikan, ke- 
resahan, ketakutan 

khayal 1 n angan-angan, bayang-bayang, 
citra, gambaran, imaji, 2 n delusi, fantasi, 
fiksi, halusinasi, imajinasi, visi, dongeng, 
isapan jempol, karangan, khayalan, 
lamunan, omong kosong, rekaan, takhayul, 
3 a imajiner, khayali, maya, semu, 
mengkhayalkan v 1 membayangkan, 
mencitrakan; 2 berkhayal, melamunkan, 
memalarkan, membayangkan, memimpi- 
kan, mencita-citakan, mendambakan, 
mengangankan,mengempik, mengharap- 
kan, mengidamkan, mengincar, meng- 
inginkan, merindukan, 
pengkhayal n idealis, ilusionis, pelamun, 
pemimpi, utopian, visioner, 
khayalan n dongengan, khayal, 
berkhayal v 1 berangan-angan, bermimpi, 
melamun: 2 berfantasi, berhalusinasi, 
mengkhayalkan, mereka-reka; 

khayali a abstrak, imajiner, khayal, maya, 
mujarad, tanwujud, fantastis 

khazanah n aset, gana, harta benda, kekayaan, 
khasanah, mal, perbendaharaan, substansi 

khianat v selingkuh, 
mengkhianati v mencederai, mengingkari; 
pengkhianat n desertir, pembelot; 
pengkhianatan n desersi, pembelotan; 


berkhianat v balik gagang, berselingkuh, 
membelot,memperdayai,menyebelah, me- 
nyeberang 

khidmat a kedemat, khusyuk, syahdu; hormat, 
tabik, takzim 

khilaf a alpa, gawal, keliru, lalai, lupa, salah, 
teledor; 
kekhilafan n gaflat, kekeliruan, kesalah- 
an, taksir 

khitah n 1 aspirasi, cita-cita; 2 rencana; 3 ga- 
ris haluan, kebijakan, strategi, tujuan 

khitan v potong kulup, sunat; 
mengkhitan v menyunat; 
mengkhitankan v menyunatkan; 
pengkhianatan n penyunatan 

khotbah n ceramah, kuliah, orasi, pidato, 
syarah, 
pengkhotbah n juru khotbah, khatib, 
orator, penceramah, pensyarah, 
berkhotbah v berceramah, berpidato, ber- 
syarah, 

khuluk n bawaan, fiil, kepribadian, perilaku, 
personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak 

khusus a distingtif, eksklusif, idiosinkratis, 
individual, istimewa, khas, partikular, 
privat, spesial, spesifik, terbatas, terpilih, 
tersendiri, tertentu, unik, utama, 
ant umum 
mengkhusus v menjurus, menyempit, 
mengkhususkan v  mengistimewakan, 
mengutamakan; 
pengkhususan n pembidangan, penajam- 
an, pendalaman, penekanan, pengisti- 
mewaan, pengutamaan, penjurusan, spe- 
sialisasi, spesifikasi; 
kekhususan n ciri, idiosinkrasi, indivi- 
dualitas, karakteristik,keisttmewaan,kekhasan, 
kesendirian, keunikan, partikularitas 

khusyuk a intens, khidmat, serius, sungguh- 
sungguh, syahdu, tekun, syahdu 
ant main-main 

kiai n ajengan, buya, ustad 

kial n gestur, isyarat, 

kialan n pantomim 

kiamat n akhir zaman, hari akhir, hari pem- 
balasan, yaumul akhir, yaumudin, yaumul 
jaza, yaumul kiamah, yaumul masyhar 

kiambang n kapu-kapu 

1kian adv bertambah, lebih, makin 

"kian p sana, situ; 


khidmat * kibul 253 


-- kemari berkelintaran, berseliweran, ber- 

simpang-siur, bolak-balik, hilir-mudik, ke 

sana kemari, melangsir, mencoang-coang, 

merayau, mondar-mandir, pulang balik 
kiara n ara 

kiap n standar 

kias n 1 kiasan, 2 analogi, perbandingan, 
persamaan, persesuaian; 
mengias v menginsinuasi, menyayung 
(ki), menyindir, 
mengiaskan v memisalkan, menamsilkan, 
mengaci-acikan, menganalogikan, meng- 
andaikan, mengibaratkan, mengumpama- 
kan; 
kiasan n 1 alegori, ibarat, majas, metafor, 
misal, permisalan, perumpamaan, simi- 
le, tamsil; 2 analogi, perbandingan, per- 
samaan,persesuaian;lambang,simbol;3sin- 
diran; 4 amanat, hikmah, pelajaran; 
berkias v sindir-menyindir, sindir-sindiran; 

tkiat n akal, daya, kunci (ki), muslihat, raha- 
sia, resep, siasat, taktik, teknik, trik 

*kiat, terkiat 1 a cekang, jegang, kaku, keras, 
tegang; 2 v keseleo, terbelingut, tergeliat, 
terkehel, terkilir, terpelecok, terpiuh 

kibang, kibang-kibut a acak-acakan, awut- 
awutan, berantakan, berarakan, berserakan, 
bongkar-bangkir, centang-perenang, cerai- 
berai, colak-caling, kacau balau, kelut-melut, 
kerun-tang-pungkang, kusut, lalu-lalang, 
malang-melintang, morat-marit, porak- 
poranda, rondah-randih, ropak-rapik, sem- 
rawut, serabutan, tersara bara 

kibar, mengibarkan v melambaikan, me- 
masang, menaikkan, mengayunkan, me- 
ngerek 
berkibar v bergelebar, melambai; 

Ikibas, mengibas v berkepak, kupat-kapit, 
mengirai, mengirap, menggerak-gerakkan, 
mengibas-ngibaskan v mengepak-nge- 
pakkan, mengipaikan, mengirap 

2kibas n biri-biri, domba 

kiblat n arah, jurusan, orientasi; 
berkiblat v berorientasi, mengarah 

kibul a bohong, bongak, dusta; 
mengibuli v melabui, membodohi, mem- 
bohongi, memperdayai, mencurangi, men- 
dustai, mengabui, mengakali, mengecoh, 
menghelat, menipu, menyemu, menyeng- 
kilit, menyilap (ki), merakut (ki) 


254 kicau ° 'kilir 


kicau n ki celoteh, kicauan, ocehan, 
berkicau v1 bernyanyi, meratus, mericau, 
2 berceloteh, mengoceh 

kidal a kiri 

kidul n daksina, selatan 

kidung n gita, lagu, sekar, senandung, tem- 
bang 

kidungan n 1 dendang, gita, lagu, nyanyian, 
sekar, senandung, tembang: 2 kakawin, ke- 
kawin, puisi, syair 

kijang n menjangan, rusa 

kik n kantong air, kirbat 

kikih, terkikih-kikih v bercekakak-cekikik, 
cekikikan 

kikik, berkikikan v mengikik 

Ikikir n pangur, patar; 
mengikir v memangur, mematar, me- 
mapar, memepat,mendabung,menajamkan, 
mengasah, menghaluskan, mengerik, me- 
ngerok, mengikis 

“kikir a bakhil, cekil, ceker, kedekut, kedikit, 
kejai berlapis (ki), kejam, kekel, kerekot, lo- 
kek, okok, pantat kuning (ki), pelit, sekakar 
(cak), singkat tangan, tangkai kering (ki) 
ant dermawan 

kikisaamblas, bersih (cak), binasa, habis, labas, 
lindang, lingkap, ludes, putus,tandas; 
mengikis v 1 mengerik, mengerok, 
mengikir, 2 menggerogoti, 3 melenyapkan, 
membasmi, memberantas, membersihkan, 
membinasakan, memerangi, memusnahkan, 
mengatasi, mengeliminasi,mengenyahkan, 
mengeradikasi, menggempur, menggu- 
lung, menumpas, menyapu bersih (ki), 
pengikisan n abrasi, erosi, 
terkikis v gogos, 

kikuk a asing, canggung, gabir, kagok, kaku, 
kekok 

kilah n 1 akal bulus, tipu daya, 2 alasan, 
argumen, dalih, helat, lik, 
berkilah v begana-begini (cak), berdalih, 
berhelat, berkelit, berlik, bersilat lidah, 
bersilat kata, membohong, memutar balik, 
mendusta, mengada-ada, membantah, 
menengkari, menyanggah, menyangkal 

kilai n beladu, belendong, gelendong, ke- 
lindan, kelosan, kumparan, tika 

kilang n 1 kincir, penggilingan, 2 pabrik, 
--angin kincir angin, 
- kayu panglong; 


mengilang v membuat, 
menggiling, menyuling 

kilap n binar, cahaya, gilap, kemilap, kilas, 
kilat, kilau, pendar, sinar, relap, 
mengilapkan v menggilapkan, membesut, 
memvernis, menggahar, menggosok, 
merengas, 
berkilap v bercahaya, bercelak, berkaca- 
kaca, berkilat, berkilauan, berlinang, 
mengilap, merelap; 

kilar n barai, berangas, lengkitang, lokan, si- 
put, ukas 

kilas n kilat; 
- balik 1 refleksi, retrospeksi; 2 sorot balik, 
terkilas v berkelebat, terkilat, terlintas: 
sekilas n sebentar, sececah, sejemang, seje- 
nak, sejenang, sejurus, sekeceng, sekejap, 
sekelebat, selincam, selintas, sepemakan 
sirih, sepintas, serejang, sesaat, 

— pandang sejelalat, sekejap mata, sekelap 
mata, selayang pandang, sepintas lalu 

kilat 1 n cemeti dewa, cemeti malaikat, 
halilintar, panah kelodan; 2 n gilap, kilas, 
kilau, relap; 3 a cepat, ekspres, sput (cak), 
- api bunga api, cetusan, lelatu, 
mengilat v berkilat, 
mengilatkan v 1 memancarkan, memen- 
darkan, 2 mengilapkan; 3 menyarankan, 
menyiratkan, 
kilatan n 1 kilasan, kilauan: 2 alusi: 
~ api bunga api,lelatu 

kilau n kilap, kilat, relap: binar, cahaya, 
pendar, sinar, cerlang, gemerlap, 
berkilau a bercelak, berkaca-kaca, berkilat, 
berlinang, gemerlap, licau, mengilap, merelap; 
berkilauan v bersinar-sinar, bersinau- 
sinau, gemerlap, seminar 

kili, kili-kili n gelang-gelang, kelikir, sendi, 
simpai, temin 

kilik, kilik-kilik n 1 gelitik; 2 acuman, 
agitasi, asungan, hasutan, pancingan (ki), 
provokasi, 
mengilik-ngilik v 1 menggelatak, meng- 
gelikan, menggelitik, mengitik-ngitik; 2 
memancing (ki), memprovokasi, mengadu, 
mengasung, menggelitik(ki), menghasut, 
mengipasi (ki), mengompori (ki), 

Ikilir, terkilir v keseleo, riuk, salah urat, ter- 
belingut, tergeliat, terkehel, terkiat, terpele- 
cok, terpiuh 


memproduksi, 


*kilir v asah, gosok, 
mengilir v menajamkan, mengasah, meng- 
gosok 

kimbang, terkimbang-kimbangv1 melayang- 
layang; 2 ki bimbang, galau, limbung, 
rambang, risau, terombang-ambing 

kimbul n anjungan, anjung-anjung 

kimia n ilmu pisah 

kimpal a kedap, masif, padat, padu, pampat, 
pejal, tetal; 
mengimpal v melabang, menempa, meng- 
gembleng 

kimput a bergidik, cabar hati, ciut (ki), cuak, 
gamang, gecar, gentar, giris, kecil hati, kecut 
(ki), keder, ngeri, takut 

kinang n sekapur sirih, sirih masak, sirih 
matang, sirih sekapur; 
menginang v menyirih 

kincah, mengincah v 1 membilas, mengirai; 
2 membasuh, mencuci; membersihkan 

kincau, mengincau v membancuh, memutar, 
mengacau, mengadon, mengaduk, meng- 
arau, mengarih, mengarun, mengebur, 
menggaul, mengocok, mengudak 

kincir n 1 kilang, penggilingan; 2 jentera, ra- 
hat; 
-- angin 1 kilang, penggilingan; 2 baling- 
baling, kitiran, propeler 

kincit v tercirit 

kinerja n1 kemampuan, penampilan, presta- 
si; 2 kapasitas 

kinetika n ilmu gerak 

kini n masa ini, saat ini, sekarang, waktu ini 

kinja v lompat, loncat, lonjak; 

kinjat, terkinjat v kaget, nanap, tergegau, ter- 
gemap, terkejut, terkesiap, terperangah, 
terperanjat, tersentak, tersingahak 

kinyang n balur, hablur, kristal, silika 

kios n gerai, stan, toko, warung 

kipas n baling-baling, kincir angin, propeler; 
mengipasi v 1 mengangini, mengimbas; 2 ki 
memanas-manasi, memancing (ki), mem- 
provokasi, mengadu, mengasung, meng- 
gelitik (ki), menghasut, mengilik-ngilik 
(ki), mengompori (ki) 

kiprah n aksi, gajak, kelakuan, langkah, per- 
buatan, sepak terjang, tindakan, 
berkiprah n bergerak, bergiat, berkecimpung 

kiprat, mengiprat v 1 memacak, memancit, 
memanjut, memercik, menjeprat, me- 
nyemprot,merecik,merenjis,muncrat,2me- 


*kilir ° kirap 255 


nampel, menangkis, menepak, menepis, 
menyampuk, 
mengiprati v meletis, membasahi, mem- 
biaki, memerciki, menciprati 

kir n cak kontrol, pemeriksaan, pengecekan 

kira v cak 1 duga, sangka, 2 taksir, tebak, terka; 
kira-kira 1 adv agak, barang, kadar, 
kurang lebih, lebih kurang, sekitar, takah- 
takahnya, 2 adv kiranya, 3 n perkiraan, 
prediksi, taksiran, terkaan, 
mengira v 1 beranggapan, menduga, me- 
nuduh, menyangka, 2 memperkirakan, 
mengira-ngira, 
mengira-ngira v mematut-matut, mem- 
perkirakan, mengagak-agak, mengancar- 
ancar; 
terkirakan v terbayangkan, terkatakan, 
terpikirkan; 
perkiraan n 1 ancangan, ancar-ancar, ang- 
garan, 2 anggapan, asumsi, dugaan, es- 
timasi, evaluasi, gambaran, pengandaian, 
perhitungan, prediksi, ramalan, rekaan, 
spekulasi, taksiran, 
memperkirakan v berspekulasi, melihat, 
memperhitungkan, memprediksi, mempro- 
yeksikan, menaksir, menduga, mengandai- 
kan, mengantisipasi, | mengasumsikan, 
mengestimasi, mengevaluasi, menyurvei, 
meraba, meramalkan: 
kiranya adv agaknya, barangkali, gela- 
gatnya, kelihatannya, kira-kira, naga-naga- 
nya, rupanya, sepertinya, tampaknya, 
sekiranya p andaikan, andaikata, apabila, 
asalkan, bila, jika, kalau, misalnya, seandai- 
nya, semampang, semisal, senyampang, se- 
umpama 

kirab n ambalan, arak-arakan, defile, iring- 
iringan, parade, pawai, perarakan, prosesi 

kirai, mengirai v 1 membilas, mengincah, 
mengirap; mengepak-ngepakkan, meng- 
gerak-gerakkan, mengibas-ngibaskan, 2 me- 
nampi; 3 memencarkan, menyerakan, 
mengiraikanvmengebas,mengebur, mem- 
bersihkan: 
terkirai-kirai v berkibar 

kirana n 1 binar, cahaya, nur, pendar, sinar, 
2 ki ayu, berupa, cantik, elok, jelita, juita, 
laksmi, molek 

kirap, mengirap v 1 mengepak-ngepakkan, 
mengibas-ngibaskan, mengirai; menggerak- 
gerakkan,2hilang,lenyap,lucut,menguap (ki), 
pupus, sirna, terbang (ki) 


256 kirau ° klik 


kirau a engkah, magel, mangkar, mengkal 

kiri a kidal; 
ant kanan 
mengirikan v meminggirkan, menyam- 
pingkan, menyebelahkan, menyingkirkan, 
menyisihkan 

'kirik, mengirik v bergidik, cabar hati, ciut 
(ki), cuak, gamang, gayat, gecar, gemang, 
gentar (ki), giris, ngeri, kecil hati, kecut (ki), 
keder, menggeriap, menyangkak bulu, 
meremang, merinding, patah hati, takut 

*kirik n anak anjing 

kirim, mengirim 1 memasok, mem- 
bawa, mengangkut, mengantar, menge- 
drop, mentransfer, menyuplai, 2 memin- 
dahkan,memutasi,menempatkan,mengalih- 
tugaskan, mengoper, mengutus, mentrans- 
fer, menugaskan, 
mengirimkan v 1 mengapalkan, menyam- 
paikan; 2 ki melayangkan, memberi, 
mendaratkan: 
pengiriman n pengangkutan, pengapalan, 
transportasi, transmisi 
kiriman n antaran, bingkisan, paket, pe- 
sanan, 

kisah n cerita, dongeng, lakon,narasi,stori (cak), 
warita (cak), asal usul, riwayat, sejarah, 
mengisahkan v menceritakan, mendo- 
ngengkan, mengononkan, menuturkan, me- 
rawikan, meriwayatkan, 
kisahan n cerita, kisah, narasi 
berkisah v bercerita, mendongeng, menga- 
rang, merencana, 

kisai, mengisai v menapis, mengayak, 
menyaring, menyerkai 

kisar n kisaran, pusaran, putaran, rotasi, 
mengisarkan v 1 memusar, memutar, 
menggisarkan, mengitarkan; 2 memin- 
dahkan, mengalihkan, mentransfer, meng- 
geser, 3 menggadaikan , 
kisarannledaran,orbit,pusaran,pusingan, 
putaran, 2 peralihan, pergantian, pergeser- 
an, pertukaran, 
berkisar v1 beredar, berkeliling, berpendar, 
berpusar, berputar, berotasi; 2 beralih, 
bergeser, berpindah, bertukar, 
perkisaran n peredaran, perputaran, re- 
volusi, rotasi, sirkulasi 

kisi, kisi-kisi n 1 jari-jari, jeruji, ruji-ruji, 
terali; 2 celah, ganggang 


kisik n bisik: 
mengisikkan v membisikkan, merisikkan 

kisruh a berantakan, centang-perenang, ka- 
cau, kocar-kacir, morat-marit 

kisut a berkeriput, berkerut-kerut, kerisut, 
meringsing, merunyut 

kitab n 1 buku, primbon, pestaka, pustaka, 
sastra: 2 bacaan, lektur, teks, wacana, 

kitar, mengitar v berkitar, 
mengitari v 1 memutari, mengedari, 
mengelilingi; 2 melingkari, melingkungi, 
mengepung; 
mengitarkan v mengisarkan; 
berkitar v beredar, berkisar, berkeliling, 
berpendar, berpusar, berputar; 
sekitar 1 n sekeliling, seputar, 2 adv kadar, 
kira-kira, kurang lebih 

kitir, kitiran n baling-baling, propeler, kincir 
angin, titiran 

kiuk, terkiuk v keseleo, riuk, terbelingut, 
tergeliat, terkiat, terkilir, terpiuh 

klaim n desakan, permintaan, tuntutan; 
mengklaim v meminta, mendesak, me- 
nuntut, menyatakan 

klakson n bel, lonceng 

klan n famili, kadim, kaum, kelompok, 
keluarga, kerabat, keturunan, marga, ras, 
rumpun, sanak, trah 

klandestin a rahasia, sembunyi-sembunyi, 
tertutup 

klarifikasi n eksplanasi, eksplikasi, kete- 
rangan, penjelasan, uraian, 
mengklarifikasi v menguraikan, menje- 
laskan 

klasifikasi n kategorisasi, pengategorian, 
pengelompokan, penggolongan, 
mengklasifikasi v memilah, mengategori- 
kan, mengelompokkan, menggolongkan, 
pengklarifikasian n kategorisasi, penge- 
lompokan, penggolongan 

klasik 1 a adiluhung, besar, luhur, mulia, 
unggul, 2 n adikarya, karyatama, maha- 
karya 

klem n apit, jepit, kempa 

klenik n cak kebatinan, mistik, perdukunan 

klep n angkup-angkupan, injap, katup 

klerek n carik, juru tulis, kerani, sekretaris 

klien n konsumen, nasabah, pelanggan 

klik n blok, faksi, fraksi, grup, kelompok, ku- 
bu 


klimaks n kulminasi, puncak 

klimatologi n ilmu cuaca, ilmu iklim 

klinik n balai kesehatan, balai pengobatan, 
poliklinik 

klinting, klintingan n circir, giring-giring, 
kerincingan 

klip n kacip, penjepit 

klise 1 n pengulangan, stereotipe, tiruan, 
2 cak basi, kadaluwarsa 

kliyengan a cak berpendar, nanar, pening, 
pusing, sakit kepala 

klop a cak bertemu, cocok, jodoh, pas, sesuai, 
sinkron 

klub n asosiasi, konsorsium, perhimpunan, 
perkumpulan, persatuan 

koalisi n 1 aliansi, sosiasi, blok, federasi, ga- 
bungan, konfederasi, liga, pakta, per- 
sekutuan, perserikatan, uni, 2 kombinasi, 
peleburan, penggabungan, unifikasi 

koar, berkoar-koar v berkaok-kaok, ber- 
pikauan, berseru-seru, berteriak-teriak, 
memekik-mekik, menjerit-jerit 

kobah n genderang, nekara, tabuh 

kobak, kobakan n genangan, kubangan, 
lopak, paluh 

kobar, mengobarkan v 1 membakar, 
menyalakan, 2 membangkitkan, mengga- 
lakkan, menggarangkan, menggelorakan, 
menggiatkan, menyemangati, 
kobaran n gejolak, jilatan, sambaran, 
berkobar-kobar v1 bergejolak, melembai, 
menjalar, menjilat-jilat; 2 ki berapi-api, 
bergairah, bergelora, bersemangat, mem- 
bara, menggebu, menggelegak, 

kober n kuburan, makam, pusara 

kobok, kobokan n cawan, mangkuk 

kobra n beludak, dumung, sendok, tedung 

Ikocak a banyol (cak), jenaka, komikal, lucu, 
menggelakkan, menggelikan, 
mengocak v berjenaka, melawak, melucu, 
membanyol, mendagel; 
berkocak-kocak v bercanda, bersenda gurau; 

"kocak a goyang, guncang, kocok; 
berkocak v bergejolak, bergoyang, ber- 
guncang, terbuncang 

kocar-kacir a 1 berjempalitan, bertempe- 
rasan, cerai-berai, lintang-pukang, pon- 
tang-panting, terbirit-birit, tunggang-lang- 
gang; 2 berantakan, berpesai-pesai, kacau, 
kisruh, morat-marit, ricuh, semrawut 


klimaks * kolaborator 257 


kocek n dompet, kantong, saku 

kocok v guncang, kocak, 
mengocok v 1 menggojlok, mengguncang- 
guncangkan, mengocak, 2 memutar, me- 
ngacau, mengaduk, mengarau, mengarih, 
mengebur, menggaul; 3 cak memancing 
(ki), memprovokasi, mengadu, mengasung, 
menghasut, mengilik-ngilik (ki) 
~ perut cak melawak, melucu, membanyol, 
mendagel, menggelakkan 
pengocok n pengaduk, 
terkocok v berbaur, bercampur, bergan- 
duh, berpadu, bersatu, larut, teraduk, 

kodak n kamera, pemotret, tustel 

kode n 1 aba-aba, duaja, isyarat, petunjuk, 
sandi, tanda: 2 asas, aturan, etik, hukum, 
kaidah, ketentuan, norma, peraturan 

kodi, kodian a ki cak inferior, kacangan (ki), 
murahan, pasaran, picisan 

kodifikasi n 1 pencatatan, pendataan, 2 ka- 
tegorisasi, klasifikasi, penggolongan, pe- 
nyusunan, sistematisasi 

kodrat n 1 bilangan, garis hidup, kadar, 
nasib, suratan, takdir: 2 bakat, fitrah 

kognisi n kesadaran, pemahaman 

kognitif a psikologis, serebral 

koheren a harmonis, integral, kompak, kon- 
sisten, teratur, terpadu 

koherensi n 1 keharmonisan, ketaatasasan, 
keterkaitan,konsistensi, korespondensi;2in- 
tegritas, kebulatan, kepaduan, kesatuan, 
keutuhan 

kohesi n afinitas, keterikatan, ketertarikan 

koin n (uang) logam, (uang) receh (cak) 

koitus n jimak (cak), persanggamaan, perse- 
tubuhan 

koja n balang, gamuh, kelalang, kuja 

kojoh a sebak, senak, tergenang 

kok pron cak kenapa, mengapa 

koki n juru masak, juru tanak, tukang masak 

kokila n beo, tiung 

kokok beluk n celepuk, pungguk, suangi, 
teteguk 

kolaborasi n kerja sama, kooperasi, perseku- 
tuan, 
berkolaborasi v 1 bekerja sama, berang- 
kulan, sandar-menyandar, 2 berkomplot, 
berekanan, bermitra, berserikat 

kolaborator n kolega, kompanyon, mitra, 
rekan, relasi, sejawat, sekutu 


258 kolam * kompartemen 


kolam n 1 bak, palung, perigi, sendang, 
tangki, telaga; 2 alahan, balong, empang, 
tambak, tebat; 

'kolang-kaling n aren, atap, enau, kabung 

*kolang-kaling v 1 berseliweran, bolak- 
balik, keluar-masuk, melangsir (cak), mon- 
dar-mandir, ulang alik; 2 anggung-anggip, 
terkulai-kulai, tersengguk-sengguk 

kolaps v cak 1 pingsan, terlengar, 2 ki ambruk, 
bangkrut, pailit 

kolase 1 mosaik, montrase 

kolateral a berdampingan, paralel 

kolega n kolaborator, kroni, mitra, partner, 
rekan, relasi, sejawat, sekutu 

kolek n jalur, jongkong, sagur 
terkolek-kolek v terhanyut-hanyut, me- 


ngempul, terapung-apung, terkatung- 
katung, terombang-ambing, tunggang- 
tunggit 

koleksi n antologi, kompilasi, korpus, 


perbendaharaan, pusparagam, seleksi 

kolektif a beramai-ramai, bersama-sama 

kolesom n ginseng, kolesom 

kolok, kolokan a aleman (cak), beranja-anja, 
manja 

kolokium n konferensi, kongres, seminar, 
sidang 

kolom n 1 jalur, lajur, pias, ruangan, 2 artikel, 
esai, karangan, tulisan 

kolong n korok, lombong, tambang, tero- 
wongan 

kolong layar n kain rentang, spanduk, tajuk 
awal 

kolonin 1 pemukiman, 2 dominion, (daerah) 
jajahan, kekuasaan, protektorat 

kolonialis n penindas, panjajah 

kolonialisme n penjajahan 

kolonisasi n migrasi, okupasi, pendudukan, 
perpindahan penduduk 

kolosal a akbar, besar, raksasa 

kolot a konservatif, konvensional, ortodoks, 
reaksioner, tradisional, kuno, lama, lapuk 
(ki), tua, usang 

kolusi n intrik, kerja sama, konspirasi, per- 
komplotan, persekongkolan, rekayasa (ki), 
berkolusi v berkomplot, berkongkalikong 
(cak), berkonspirasi, bersekongkol, berse- 
kutu, berselingkuh 

komandan n hulubalang, kepala pasukan, 
panglima 


komando n aba-aba, instruksi, perintah, su- 
ruhan, titah: mandat, order: 
mengomandokan v 1 memerintahkan, 
menginstruksikan, menitahkan, menyu- 
ruh, 2 memimpin, mengepalai, mengetuai 

komat-kamit v berkecumik, kemak-kemik, 
temut-temut 

kombinasi n 1 koalisi, konsolidasi, unifikasi: 
2 campuran, gabungan, komposit, 3 afiliasi, 
asosiasi, blok: 
mengombinasikan v mencapurkan, me- 
ngawinkan menggabungkan, memadu- 
kan, 

kombor a belandung, kebesaran, longgar 

komedi n banyolan, bebodoran, dagelan, hu- 
mor, lawakan, lelucon, penggeli, seloroh 
ant tragedi 

komedian n alan-alan, badut, ogak-ogak, 
pelawak, pembanyol, pengocok perut 

komendur n 1 hulubalang, kepala pasukan, 
komandan, 2 kepala pelabuhan, panglima 
pangkalan, syahbandar 

komentar n 1 perkataan, ucapan, 2 anota- 
si, apresiasi, catatan, iktirad, kritik, ang- 
gapan, tinjauan, ulasan, 
mengomentari v menanggapi, mengecam, 
menghakimi, mengkritik, menilai, 

komentator n kritikus, pembahas, penang- 
gap, pengulas 

komersial a menguntungkan, profitabel 

komet n bintang berasap, bintang berekor 

komidi n akrobat, pertunjukan, 
mengomidikan v mempermainkan, mem- 
perolok, mempersendakan, menokoh 

komikal a ki jenaka, kocak, lucu, menggelikan 

komisi n 1 delegasi, jawatankuasa, komite, 
panitia, perutusan; 2 bayaran, bonus, per- 
sen, premi, tip, upah 

komite n komisi, panitia 

komitmen n 1 akad, asprak (cak), janji, ke- 
terikatan, kontrak, prasetia; 2 darma, ke- 
wajiban, tanggung jawab 

komoditas n barang, dagangan, produk 

kompak a 1 akur, damai, rukun, seia-sekata; 
2 kedap, kekar, padat, padu, rapat, solid, 
teguh; 3 pendek, ringkas, singkat; 
kekompakan n kedamaian, kerukunan, 
kesetiakawanan, solidaritas 

kompartemen n bagian, departemen, divisi, 
seksi, unit 


kompas n arah, panduan, pedoman, pe- 
tunjuk 

?'kompas, mengompas v cak memalak, me- 
meras, menodong, menotok (cak) 

kompatibel a berkena, cocok, harmonis, 
masuk (ki), pas 

kompensasin 1 bangun, ganti rugi, kerugian, 
restitusi, tempuh; 2 ganjaran, imbalan, 
pembayaran, remunerasi 

kompes, mengompes v memisit (ki), me- 
nanyai, menginterogasi, menyudi 

kompeten a ahli, berpengalaman, cakap, eks- 
per, kuat, mahir, paham, pandai, piawai, 
pintar, profesional, terampil, terlatih 

kompetisin 1 kejuaraan, kontes, perlombaan, 
pertandingan, sayembara, turnamen; 2 per- 
saingan, rivalitas; 
berkompetensi v 1 berlaga, berlomba, 
bertanding, bertarung; 2 atas-mengatasi, 
bersaing 

kompetitif a bersaing, masuk akal 

kompetitor n lawan, oponen, pesaing, rival 

kompilasi n antologi, himpunan, koleksi, 
kumpulan, pusparagam 

kompleks n himpunan, kelompok, lingkungan 

?'kompleks1a berbelit-belit, berjalinan, berta- 
utan, canggih, elusif, kusut, pelik, rumit, ru- 
wet, 2 n kegandrungan, mania, obsesi 

kompleksitas n kekusutan, kepelikan, keru- 
mitan, keruwetan, komplikasi 

komplemen n aksesori, bunga (ki), embel-embel, 
pelengkap, suplemen, tambahan 

komplet a cukup, genap, integral, komplit, 
lengkap, menyeluruh, penuh, sempurna, 
semua, tamam, utuh 

komplikasi n 1 kekusutan, kepelikan, ke- 
rumitan, keruwetan, kompleksitas; 2 ke- 
sulitan, masalah, persoalan, problem 

komplimen n apresiasi, penghargaan, peng- 
hormatan, sanjungan 

komplot n begundal, kawan, sekongkol, teman; 
komplotan n 1 geng (cak), gerombolan, ka- 
wanan; 2 intrik, kolusi, konspirasi, per- 
sekongkolan, persekutuan; 
berkomplot v 1 berkawan, bersekutu; 
2 berkolusi, berkongkalikong (cak), ber- 
konspirasi, bersekongkol, berselingkuh; 
perkomplotan n kolusi, konspirasi, per- 
sekongkolan, rekayasa (ki) 

komponen n anasir, anggota, bagian, ele- 


tkompas * kondisional 259 


men, faktor, konstituen, partikel, seksi, 
unsur 

kompor n anglo, perapian, tanur, tungku; 
mengompori v ki 1 memanas-manasi, 
menggarangkan, menyirapkan, meradang- 
kan; 2 memprovokasi, menghasut, me- 
ngilik-ngilik, menusuk-nusuk(ki) 

kompos n humus, pupuk hijau, rabuk 

komposisi n 1 aransemen, arsitektur, ba- 
ngun, formasi, konfigurasi, konstruksi, 
struktur, tekstur; 2 atak, desain, rancang 
bangun, tata letak; 3 gubahan, karangan, 
karya, kreasi 

komposit n agregat, campuran, gabungan, 
kombinasi, paduan 

komprador n jembatan (ki), penghubung, 
perantara 

komprang a kebesaran, longgar 

komprehensif a ekstensif, ensiklopedis, 
global, lengkap, menyeluruh 

Ikompres n jaram; 
mengompres v menjaram 

?'kompres a kedap, kejat, kekar, kerap, kom- 
pak, padat, padu, pampat, rapat 

kompresi n pemadatan, pemampatan 

kompromi n jalan tengah, kesepakatan, per- 
setujuan, titik temu; 
berkompromi v bersetuju, bertolak angsur, 
turut-menurut 

komputer n komputer jinjing, komputer 
kabin, komputer laptop, komputer meja, 
komputer pangku, komputer pribadi, 
komputer saku; 

komunal a publik, terbuka, umum 

komune n komunitas, masyarakat, peguyuban 

komunikasi n hubungan, koneksi, kontak, 
korespondensi 

komunike n maklumat, pemberitahuan, 
pengumuman 

komunitas n komune, masyarakat, pegu- 
yuban, populasi, publik 

koncon cak kawan, kolega, kompanyon, kroni, 
mitra, partner, sahabat, rekan, relasi, teman; 

kondang a beken (cak), eminen, kenamaan, 
masyhur, populer, tenar, terkenal, ternama, 
tersohor 

konde n gelung, sanggul; 
mengonde v menggelung, menyanggul 

kondisi n 1 hal, ihwal, keadaan, kedu- 
dukan, perihal, status; 2 iklim, kerangka, 
konteks, situasi, suasana; 3 kualifikasi, 
limitasi, pembatasan, (pra)-syarat 

kondisional a provisional, tentatif 


260 kondominium * konsep 


kondominium n apartemen, flat 

kondor n burut, hernia, turun berok 

kondusif a kontributif, membantu, mendukung 

koneksi n 1 afiliasi, aliansi, asosiasi, hu- 
bungan, interelasi, kedekatan, kombinasi, 
kontak, korelasi, korespondensi, pertalian, 
relevansi: 2 cak kawan, kenalan, relasi 

konfederasi n aliansi, federasi, koalisi, liga, 
pakta, uni 

konferensi n dialog, diskusi, kolokium, kong- 
res, konvensi, pertemuan, rapat, seminar, 
sidang, simposium 

konfigurasi n bentuk, komposisi, konstruksi, 
susunan, wujud 

konfirmasi n 1 afirmasi, penegasan, pene- 
guhan, pengukuhan, penyungguhan, 
testimoni, 2 justifikasi, pembenaran, pem- 
buktian, pengesahan, validasi, verifikasi, 
mengonfirmasi n memverifikasi, mengecek 

konflik n 1 bentrokan, friksi, konfronta- 
si, percekcokan, pergesekan, perpecah- 
an, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, 
sengketa, rivalitas: 2 antagonisme, in- 
kompatibilitas, paradoks, pertentangan 

konformitas n harmoni, kecocokan, kese- 
suaian 

konfrontasi n 1 peperangan, perkelahian, 
pertarungan, pertempuran, 2 konflik, per- 
gesekan, perseteruan, pertengkaran, per- 
tikaian, sengketa, 
mengkonfrontasikan v memperhadap- 
kan, mempertemukan, menyemukakan 

kongesti n penimbunan, penumpukan 

kongkalikong, berkongkalikong v cak 
berkolusi, berkomplot, berkonspirasi, ber- 
sekongkol, main mata 

konglomerasi n akumulasi, gabungan, gu- 
gus, komposit, kumpulan, massa 

konglomerat n agregat, komposit, konglo- 
merasi, massa 

kongregasi n jemaah, kelompok, perhim- 
punan, perkumpulan, persekutuan, per- 
serikatan 

kongres n 1 kolokium, konferensi, konvensi, 
muktamar, musyawarah, pertemuan, ra- 
pat, sidang 

kongsi n 1 konsorsium, maskapai, perseroan, 
perusahaan, 2 perkumpulan, persekutuan, 
perserikatan; 
berkongsi v berkawan, berkolaborasi, ber- 


mitra, berpartner, bersekutu, berserikat, 
berteman; 
perkongsian n persekutuan, sindikasi 

konkaf a cekung 

konklusi n 1 deduksi, inferensi, kesimpulan, 
penali; 2 akhir, determinasi, kesudahan 

konklusif a definit, final, positif 

konkret a aktual, berupa, berwujud, faktual, 
kasatmata, maujud, nyata, positif, riil, 
substansial: 
ant abstrak 
mengkonkretkan v memanifestasikan, 
mengaktualkan, mengejawantahkan, men- 
jadikan, menjelmakan, merealisasi, me- 
wujudkan 

konkretisasi n aktualisasi, manifestasi, 
pengaktualan, pengejawantahan, penjel- 
maan, perwujudan, praktik, realisasi 

konon adv 1 kabarnya, katanya, 2 barangkali, 
mungkin, rasanya, rupanya, 3 agaknya, 
gerangan, pula, 
mengononkan v menceritakan, mendo- 
ngengkan, mengisahkan, 

konotasi n asosiasi, implikasi, siratan, sugesti 
ant denotasi 

konotatif a alegoris, asosiatif, figuratif, meta- 
foris, simbolis 
ant denotatif 

konsekuen a bertanggung jawab, konsisten, 
logis, masuk akal, rasional, sensibel 

konsekuensi n akibat, dampak, efek, hasil, 
imbas, pengaruh, produk, resultan 

konsekusi n alternasi, suksesi 

konsekutif a berantai, bersambungan, ber- 
sambutan, berturutan, berurutan, kronolo- 
gis, serial 

konseling n pengarahan, penyuluhan, re- 
komendasi 

konselor n konsultan, penasihat 

konsensus n kesepakatan, kemufakatan, per- 
setujuan, titik temu 

konsentrasi n 1 kontemplasi, meditasi, 
tafakur; 2 pemfokusan, pemusatan; 
terkonsentrasi v terfokus, terpusat 

konsentrat n bibit, ekstrak, esensi, pati, sari 

konsep n 1 corat-coret, coret-coretan, draf, 
konsepsi, rancangan, rangrangan, rencana, 
sketsa; 2 citra, ide, persepsi, pikiran; 
mengonsep v mempersiapkan, mendesain, 
menggubal, merancang, merencanakan 


konseptual a abstrak, transendental, ideal, 
imajiner, khayali, maya 

konservasi n pelestarian, pemeliharaan, pen- 
jagaan, perawatan, perlindungan, preser- 
vasi, proteksi, 

konservatif a konvensional, kuno, lama, 
lapuk, lunak, ortodoks, reaksioner, tradisional 

konsesi n 1 izin, kelonggaran, pengakuan, 
persetujuan, 2 kerelaan, kompromi 

konsinyasi n 1 titip jual, 2 rapat 

konsisten 41 konstan, malar, persisten, stabil, 
taat asas, tetap: 2 harmonis, koheren, se- 
laras, sesuai 
ant inkonsisten 

konsistensi n 1 kestabilan, stabilitas: 2 har- 
moni, keserasian, ketaatasasan, koherensi, 
korespondensi, 3 kekentalan, kepekatan, 
kerapatan, 4 kepadatan, kepejalan 

konsolasi n pelipur lara, penghiburan 

konsolidasi n 1 peneguhan, penggalangan, 
penguatan, pengukuhan, 2 fusi, inkorpo- 
rasi, integrasi, koalisi, kombinasi, merger, 
penggabungan, penyatuan, 
mengonsolidasikan v membina, mengga- 
lang, menguatkan, 
terkonsolidasi v integral, koheren, teratur, 
terintegrasi, terstruktur 

konsorsium n asosiasi, klub, liga, perkong- 
sian, serikat, sindikat 

konspirasi n intrik, kolusi, perkomplotan, 
persekongkolan, persekutuan, 
berkonspirasi v berkolusi, berkomplot, 
berkongkalikong (cak), bersekongkol, main 
mata 

konstan a 1 konsisten, mantap, pasti, 
permanen, regular, stabil, taat asas tetap, 
2 berkelanjutan, berkesinambungan, kon- 
tinu, persisten, terus-menerus 

konstelasi n bentuk, susunan, tatanan 

konstituen n anggota, bagian, elemen, faktor, 
komponen, partikel, unit, unsur 

konstruksi n 1 arsitektur, bangun, de- 
sain, komposisi, struktur, wujud, 2 eks- 
planasi, eksposisi, interpretasi, pembacaan, 
tafsir 

konstruktif a berguna, bermanfaat, bernilai, 
positif, sehat 

konsul n duta, wakil 

konsultasi n dialog, diskusi, tatap muka, 
temu muka, wawancara 

konsumen n 1 klien, nasabah, pelanggan, 
2 pemakai, pengguna 


konseptual * kontribusi 261 


konsumsi n 1 pemakaian, penggunaan, 2 cak 
makanan, santapan, 
mengonsumsi v 1 memakai, meng- 
gunakan, 2 melahap, memajuh, memakan, 
menyantap 

kontainer n bandela, peti kemas 

kontak n komunikasi, pergesekan, persen- 
tuhan, persinggungan, relasi, 
mengontak v mengabari, menghubungi 

kontaminasi n pencemaran, pengotoran, 
polusi, 
terkontaminasi v meradang, terinfeksi 

kontan a 1 kas, tunai, 2 cak langsung, refleks, 
serta merta, serentak, spontan 

konteks n kerangka, kondisi, latar belakang, 
lingkungan, situasi 

kontemplasi n konsentrasi, meditasi, pemi- 
kiran, perenungan, permenungan; 
berkontemplasi v bermeditasi, bersemadi, 
bertafakur 

kontemplatif a meditatif, reflekstif, spekulatif 

kontemporer a 1 semasa, sewaktu, 2 baru, 
modern, modis, mutakhir 

kontes n festival, kompetisi, perlombaan, per- 
tandingan, turnamen 

kontestan n kandidat, partisipan, peserta 

kontet a cebol, ceding, kerdil, tengkes 

kontinen n benua, tanah raya 

kontingen n delegasi, kafilah, rombongan, tim 

kontinu a berkelanjutan, berkesinambungan, 
bersambung-sambung, terus-menerus 

kontinuitas n kelangsungan, kelanjutan, ke- 
sinambungan, perturutan 

kontra a anti 

kontradiksi n antagonisme, antipoda, anti- 
tesis, kesenjangan, konflik, paradoks, pe- 
nyangkalan, polaritas 

kontradiktif a bersalahan, bertentangan, 
inkonsisten, paradoksal, senjang 

kontrak n akad, janji, komitmen, perikatan, 
perjanjian, permufakatan, persetujuan, 
mengontrak v mencarter, menyewa 

kontraksi n 1 peregangan, 2 penciutan, 
pengurangan, penyusutan, reduksi 

kontraktor n anemer (cak), pemborong 

kontras 1 n disimilaritas, perbedaan, perten- 
tangan, 2 a cak bertentangan, paradoksal, 
mengontraskan v menajamkan 

kontribusi n andil, jasa, partisipasi, pem- 
berian, peran serta, sokongan, sumbangan 


262 kontributif * koresponden 


kontributif a kondusif, membantu, mendu- 
kung 

kontributor n donatur, penderma, penyo- 
kong, penyumbang 

kontrol n 1 dominasi, kekuasaan, otoritas, 
pengaruh, pengaturan, supremsi, yuridiksi; 2 
inspeksi, kir (cak), pemantauan, pemeriksa- 
an, pengamatan, pengawasan, pengecekan, 
peninjauan, penyeliaan, supervisi, 
mengontrol v 1 mendominasi, mengatur, 
mengekang, mengendalikan, menguasai, 
2 memantau, memeriksa, mengawasi, 
mengecek, menilik, meninjau, menyelia, 
pengontrol n nadir, opsiner, pengawas, 
penilik, penyelia, supervisor 

kontroversin1perbalahan,perbantahan,per- 
debatan, polemik, silang pendapat, 2 per- 
cederaan, percekcokan, perselisihan, per- 
tengkaran, pertikaian, prahara 
ant selaras 

kontroversial a polemis 

kontur n bentuk, profil, relief, siluet 

konvensi n 1 adat, formalitas, kaidah, ke- 
biasaan, norma, patokan, pedoman, 
pranata, rasam, tradisi; 2 kesepakatan, 
pakta, perjanjian, permufakatan, per- 
setujuan, sebahat, traktat; 3 konferensi, 
kongres, muktamar, pertemuan, rapat, 
sidang 

konvensional a baku, bersahaja, biasa, 
formal, jamak, lazim, lumrah, naif, normal, 
populer, sederhana, stereotip 

konversasi n interlokusi, percakapan 

konversi n alterasi, metamorfosis, trans- 
figurasi, transformasi, transmutasi 

konvoi n arak-arakan, iring-iringan 

konyol cak 1 a berandalan, dugal, durjana, 
kurang adab, kurang ajar, risau, sembrono, 
slebor (cak), ugal-ugalan; 2 a lancut, per- 
cuma, sia-sia 

kooperasi n kerja sama, kolaborasi, partisipasi 

kooperatif a responsif, suportif 

koordinasin harmonisasi, pengaturan, peng- 
organisasian, penyelarasan, penyerasian, 
sinkronisasi; 
mengoordinasikan v mengatur, menghar- 
moniskan, mengorganisasikan, menyela- 
raskan, menyerasikan 

koordinator n ketua, organisator, pemimpin 

kop n judul, kepala (surat) 


kopek, mengopek v mengubik, menguliti, 
mengupas 

Ikopi n kahwa 

*kopin 1arsip, pertinggal, salinan, tembusan, 
tindasan, transkripsi; 2 contoh, duplikat, 
jiplakan, model, replika, tiruan; 
mengopi v memindahkan, mencatat, men- 
contoh, meniru, menjiplak 

kopiah n peci, songkok; 
-- stambul ketopong, kopiah, kulah-kulah, 
kuluk, tarbus 

kopulasi n 1 jimak, koitus, persenggamaan, 
persetubuhan; 2 perhubungan 

koran n harian, surat kabar 

korban n alamat, bulan-bulanan, objek, sa- 
saran, target, umpan; 
mengorbankan v membaktikan, mem- 
persembahkan, mendedikasikan, mengab- 
dikan; 
pengorbanan n dedikasi, loyalitas, peng- 
abdian 
berkorban v1 berbakti, berdedikasi, meng- 
abdi; 2 bertarak, prihatin; 

kordial a baik, bersahabat, lembut, me- 
nyenangkan, ramah, santun, sosial, supel 

tkorek n 1 cukil, cungkil; 2 gerek; 
mengorek v 1 mencukil, mencungkil, 
menggerai, menyigi; 2 mengais, mengeruk, 
menggaruk; 3 melubangi, membolongi, 
mengerat, menggerek, 
mengorek-ngorek v1 mengais-ngais, meng- 
geragau, 2 ki membangkit-bangkit, mem- 
bongkar-bongkar, mengungkit-ungkit 

?'korek, korek api n api-api, geretan, macis 
(cak), pemantik api 

koreksi n emendasi, pelurusan, pembetulan, 
pendaan, perbaikan, ralat, revisi, 
mengoreksi v 1 membetulkan, memenda, 
memperbaiki, mencoreng, mencoret, me- 
nyunting, meralat, merevisi, 2 meluruskan, 
menegur, mengingatkan, menyadikkan 

korektor n pengoreksi 

korelasi n hubungan, interelasi, kedekatan, 
koneksi, korespondensi, pertalian 

Ikoreng n borok, buduk, kudis, tukak 

*koreng a belang, coreng, habluk, loreng 

koreografer n koreograf, penata tari 

koresponden n jurnalis, juru berita, juru 
warta, kontributor, kuli tinta (cak), peliput, 
pewarta, reporter, wartawan, 


korespondensi n 1 surat-menyurat; 2 in- 
terelasi, kesesuaian, ketaatasasan, kohe- 
rensi, koneksi, konsistensi, korelasi, per- 
talian 

koridor n gang, jalan, jalur, lintasan 

koroh n gundang, kerongkongan, lekum, 
rakungan, tenggorokan 

korps n barisan, jajaran, pasukan, satuan, 
koleksi, kompilasi, kumpulan 

korsel n komidi putar 

korting n diskon, potongan (harga), rabat, 
reduksi 

korup a bobrok, buruk, licik, curang, nista, 
rusak, tercemar: 
mengorup v melipat (ki), mencengkelong, 
mengambil, menggelapkan, mengutil, me- 
nilap, menyelewengkan, menyunat 

korupsi n kecurangan, manipulasi (ki), peng- 
gelapan, penyelewengan 

kosakata n glosari, leksikon, perbendaharaan 
kata, vokabuler 

kosen a 1 bagak, bahadur, gagah berani, jan- 
tan (ki), perkasa, perwira, 2 jaduk, kebal, 
weduk, 3 ampuh, sakti 

kosmonaut n angkasawan, antariksawan, 
astronaut 

kosmos n alam semesta, jagat raya, makro- 
kosmos 

kosong a 1 angin (ki), blangko, hampa, ke- 
lompang, nihil, polos, terluang, vakum, 2 ki 
dangkal, ringan, 3 ki hambar, sepi, sunyi, 
mengosongkan v meluangkan, 
kekosongan n 1 kehampaan, kevakuman; 
2 ki kesepian 

kostum n seragam 

kota n metropolis, metropolitan, praja, pu- 
ra, 

kotak n 1 bujur sangkar, persegi, petak, 2 da- 
du, kubus: 

koteng, terkoteng-koteng a sendiri, seorang 
diri, sorangan (cak) 

kotes, mengotes v mematahkan, memetik, 
memotek: 
sekotes n secercah, secuil, sedikit, sejum- 
put, sekelumit, sekuku 

kotok a cak buta ayam, rabun ayam, rabun 
senja 

kotor a 1 bergelimang, celemotan, celo- 
mok, cemong, comot, coreng-moreng, de- 
kil, jorok, kumuh, ternoda, 2 asusila, bu- 


korespondensi * kremasi 263 


ruk, cabul, cacat, carut, cemar, hina, jelek, 
lata, nista, rendah, tercela, vulgar, 3 bruto, 
mengotori v mencalit, mencemari, men- 
conteng, menodai, menyampah, menye- 
lekehi: 
ant membersihkan 
pengotoran n kontaminasi, pencemaran, polusi, 
ant pembersihan 
kotoran n buangan, limbah, sampah, tahi 

koyak, terkoyak v sobek, tersobek; 
koyak-koyak v bersetai-setai, betak-be- 
tak, cabik-cabik, cobar-cabir, compang- 
camping, cuang-caing, rebeh, robat-rabit, 
rombeng, rompang-romping; 
mengoyak v 1 mencabik, mencarik, me- 
ngerabati, menyobek, merabak, merobek, 
meruntih;membetas,mendedel,mendodet, 
meretas; 2 ki melukai, mengiris, menikam, 
menyakiti, menyayat, menyinggung; 
mengoyak-ngoyak v mencabik-cabik, meng- 
gerebok, menyerpih, menyobek-nyobek, me- 
nyuntih, merepih, merobek-robek 

kram a cak kejang otot, spasmus 

kreasi n 1 buatan, ciptaan, desain, gubahan, 
karangan, karya, komposisi, produk, 
rakitan, rekaan, susunan, 2 invensi, pen- 
ciptaan, penemuan, reka cipta, 
berkreasi v berkarya 

kreatif a artistik, imajinatif, inovatif, inventif, 
kaya (ki), produktif 

kreativitas n daya cipta, inspirasi, inventi- 
vitas, kesuburan, produktivitas 

kreator n arsitek, bapak, inisiator, inventor, 
pembuat, pencipta, pendiri, penggubah, 
perakit, pereka cipta 

kredibelnandal, bonafide,jujur, meyakinkan, 
mustakim, teruji, valid 

kredibilitasnintegritas, kejujuran, ketulusan, 
jaminan, keterandalan, reliabilitas 
ant keraguan 

Ikredit n 1 angsuran, cicilan, 2 pinjaman, utang, 
mengkredit v mencicil, mengangsur 

*kredit 11 angka, biji, nilai, poin, ponten (cak), 
skor, penghargaan, penghormatan, 2 pres- 
tise, rekognisi, pamor, reputasi 

kreditor n penagih 
ant debitur 

kredo n kepercayaan, keyakinan, prinsip 

kremasi n pembakaranjenazah, pembakaran 
mayat, pengabenan, pengabuan 


264 krematorium * kuasa 


krematorium n pancaka, perabuan 

krida n laku, perbuatan, tindakan 

kriminal n pidana 

kriminalitas n kejahatan, pidana 

krisis 1 a darurat, gawat, genting, kritis; 2 n 
kegentingan, kemelut, ketegangan, konfrontasi 

kristal n balur, batu belanda, beling, buatan, 
hablur, imitasi, intan, kaca, kinyang, silika, 
mengkristal v memadat, membeku, meng- 
hablur 

kristalisasi n penghabluran 

Kristen n Masehi, Nasrani: Advent, Katolik, 
Protestan, Ortodoks 

kriteria n barometer (ki), etika, parameter, 
patokan, standard, tolok ukur, ukuran 

kritik n apresiasi, catatan, celaan, iktirad, ke- 
caman,komentar,penilaian,pertimbangan, 
sanggahan, siasat, suara miring, teguran, 
mengkritik v mempersoalkan, memper- 
timbangkan, memprotes, menganalisis, 
mengecam, mengevaluasi, menghakimi, 
mengomentari, menilai, menyanggah, me- 
nyerang; menyentil (ki) 

kritikus n komentator, kritisi, pengulas, 
penilai 

Ikritis a peka, perseptif, responsif, tanggap, 
tajam, teliti, vokal 

?kritis a 1 darurat, gawat, genting, krisis, 
krusial, panas, sekarat, serius, tegang, ter- 
ancam, urgen, 2 akut, berat, biut, gawat, 
genting, keras, kronis, membandel, me- 
nahun, parah, payah 

kroco n ki cupet, hina, kecil, kerdil, picik 

kromatika n ilmu warna 

kroni n kawan, kolega, konco (cak), partner, 
relasi, teman 

kronik n catatan, jurnal 

kronis a akut, biut, kritis, parah, serius, teruk 

kronologi n jalan, perkembangan, urut-urutan 

kronologis n berantai, bersambungan, ber- 
turutan, beruntun, berurutan 

kru n awak, kerabat kerja, satuan tugas 

krusial a genting, kritis, penting, perlu, ur- 
gen, vital 

ksatria a elegan, jantan 

kuak, menguak v 1 membuka, meng- 
ungkapkan, menyibakkan, menyingkap- 
kan; 2 membeberkan, mendedahkan, 
menelanjangi (ki), mengekspos, 
terkuak v 1 terbuka, tersibak, tersingkap, 
terungkap, 2 terburai (ki), terdedah, ter- 
ekspos 

kuala a ambang, estuari, hilir, muara 


kuali n 1 bajan, belanga, kendil, periuk; 2 kan- 
cah, kawah, penggorengan, wajan 

kualifikasi n 1 daya, kapabilitas, kapasitas, 
kebisaan, kekuatan, kemampuan, kesang- 
gupan, komptetensi, 2 derajat, kelas, kon- 
disi, kriteria, limitasi, pembatasan, penyisih- 
an, persyaratan 

kualitas 1 1 bobot, derajat, jenis, kadar, 
kaliber (cak), kelas, kapasitas, karakter, 
status, peringkat, mutu, nilai, taraf, tingkat, 
2 atribut, ciri, karakteristik, keunikan, sifat, 
tanda, 
ant kuantitas 
berkualitas 1 a berbobot, berisi, bermakna, 
bermutu, bernas, dalam: 2 v berkelas, ber- 
taraf, bertingkat 

kualon n tiri 

kuantitas n jumlah, kapasitas, banyaknya, 
volume 
ant kualitas 

kuap, menguap v mengangop (cak), meresap 

kuartal n suku tahun, triwulan 

kuasa 1 n daya, kekuasaan, kekuatan, ke- 
mampuan, kompetensi, otoritas, tenaga, 
wewenang: 2 karisma, pengaruh, wibawa, 
3 adv becus (cak), bisa, dapat, larat, mam- 
pu, sanggup: 
menguasai v 1 memiliki, mengabuk, meng- 
akui, menghaki; 2 memegang tampuk, 
memengaruhi, mendominasi, menggeng- 
gam, merajai, menaklukkan, mendudu- 
kijmenapakkan kaki, menginjakkan ka- 
ki: mencaplok (cak), mencengkeram, 
menganeksasi, menyerobot, merebut, 3 me- 
nahan, menanggulangi, mengamankan, 
mengatasi, mengendalikan, mengontrol, , 
menyelesaikan, 4 memahami, mengerti, 
penguasa n 1 administrator, pasak kunci 
(ki), pejabat, pembesar, pemerintah, 
penguasaan n 1 pemilikan, 2 aneksasi, 
pencaplokan, pendudukan, penyerobotan, 
perebutan; penaklukan, penundukan, 
3 kebisaan, kecakapan, kemahiran, ke- 
mampuan, keterampilan, kompetensi; 
berkuasa v berdaulat, berdaya, bergigi (ki), 
berhak, berkekuatan, berkemampuan, 
berkesanggupan, berkompeten, berpenga- 
ruh, bertakhta, bertanduk (ki), berwenang, 
berwibawa, dominan, kuat, memerintah; 
kekuasaan n 1 adikara, dominasi, gigi (ki), 


kadar, kedaulatan, kekuatan, kewenangan, 
kontrol, kuasa, mahkota (ki), otoritas, 
supremasi, takhta, wewenang; 2 karisma, 
pengaruh, wibawa; 
sekuasanya adv sebisanya, sedapatnya, se- 
mampunya 

kuasi a palsu, pseudo, pura-pura, semu 

kuat a 1 bertenaga, energik, perkasa, tang- 
guh; 2 berkuasa, berpengaruh, bertanduk 
(ki): 3 awet, liat, ulet, 4 cekal, tetap hati 
(ki), resistan, tabah, tegar, 5 erat, kencang, 
rapat, kekar, kukuh, masif, pagan, solid, 
stabil, tegap, teguh, 6 cakap, kompeten, 
mahir, pacak, piawai, terampil, unggul, 
menguat v 1 membesar, mengeras, me- 
nanjak, meninggi, meningkat, 2 menderas, 
mengencang, 3 bangkit, menggeliat, 
menguati v memaksa, mengerasi; 
menguatkan v 1 memberdayakan, 2 me- 
nabahkan, menegarkan; 3 memantapkan, 
menegapkan, mengukuhkan, mengonsoli- 
dasikan; menerikkan, mengencangkan, 
mengeratkan, merapatkan; 4 memastikan, 
membenarkan, menandaskan, menang- 
gung, menegaskan, meneguhkan, meng- 
isbatkan, menyungguhkan, bersaksi; 
berkuat v berdeging, berkeras hati, ber- 
seregang, bersikeras, bersikukuh, bersite- 
gang, bersiteguh, bertahan, mengotot; 
berkuat-kuat v adu kuat, kuat-kuatan; 
memperkuat v menguatkan; 
penguatan n konsolidasi, peneguhan, 
penggalangan, pengukuhan; 
kekuatan n 1 daya, gaya, harkat, intensitas, 
kapasitas, kekebalan, ketahanan, resistensi, 
stamina, tenaga; 2 dominasi, kadar, kekua- 
saan, kemampuan, kewenangan, otori- 
tas, pengaruh, wewenang; 3 ketabahan, 
ketegaran, keteguhan; 4 kecakapan, ke- 
mahiran, kepiawaian, keterampilan; 
berkekuatan v berdaya, berenergi, berka- 
pasitas, berkemampuan, bertenaga 

kubak v kobak, kupas; 
mengubak v mengopak, mengubik, me- 
nguliti, mengupas, merelas 

kubang, kubangan n genangan, kobakan, 
londang, lopak, paluh; 
berkubang v berbenam, berendam 

kubik, mengubik v mengopek, mengubak, 
menguliti, mengupas 


kuasi * kucil 265 


kubin n cecak terbang, cekibar 

kubis n kol 

kubit, mengubit v 1 memirik, mencecak, 
mencubit, mengetip, menggetil, menjentik, 
menjiwit, 2 mencecah, mencolek, mencuil, 
menggamit,menggemik,menggetik,meng- 
gutik, mengguit, menjawil, menowel, me- 
nyentuh, 
sekubit n secercah, secuil, sedikit, segelin- 
tir, sejumput, sekelumit, sekuku 

kubra 1 a batal, gagal, kandas, kecewa, mu- 
darat, patah pucuk, urung: 2 v bubar, 
tamat, tutup; 3 v menceraikan, 
mengubrakan v 1 membatalkan, meng- 
gagalkan, mengurungkan; 2 membelaka- 
ngi, membenamkan, membiarkan, memeti- 
eskan, mendiamkan, menelantarkan, 
mengabaikan, mengendapkan, menggan- 
tungkan, meninggalkan 

kubu n 1 baluwarti, benteng, pertahanan; 
2 blok, faksi, golongan, grup, kelompok, 
partai, pihak 

kubur n kuburan; 
mengubur v 1 memakamkan, mengebu- 
mikan, menimbun; 2 ki memendam, mena- 
nam, menyembunyikan, menyimpan, me- 
nutup; 
kuburan n kober, kubur, makam, peristi- 
rahatan terakhir, pesara, pusara; 
penguburan n pemakaman, pengebumian 
terkubur v tertanam, tertimbun, terpendam, 
tersembunyi, tersimpan; 
pekuburan n pemakaman 

kubus n dadu, kotak 

kucam a lesi, pucat, putih (ki), pudar, suram 

kucandan n kecandan, kucindan 

kucek, mengucek v menggosok; 
mengucek-ngucek v memuyu-muyu, 
menggosok-gosok, menyapu-nyapu 

kucil, mengucilkan v membuang, memencil- 
kan, memisahkan, mengasingkan, meng- 
isolasi, meninggalkan, menyendirikan; 
pengucilan n pembuangan, pemencilan, 
pemisahan, pengasingan, penyendirian; 
terkucil v 1 terasing, terbuang, terisolasi, 
terpencil, terpisah, tersingkir; 2 melincir, 
menggelingsir, menyerosoh, tergelincir; 
melecit, melejit, memercit; 
keterkucilan n isolasi, kesendirian, keter- 
asingan, keterpencilan, keterpisahan 


266 kucing * kulai 


kucing n meong; 
- belanda kelinci, kucing tupai, terwelu; 
- hutan belacan, meong congkok; 
-- senggoro kucing anggora, kucing siam 

kucir n1 kuncir, kuntung; 2 centung, gombak, 
jambak, jambul, kuncung 

kucup n kudu, kuncup, kuntum, 
mengucup v menangkup, mengatup, me- 
nguncup, menutup 

kucur v cicik, kocor, pancar, pancur, tetes 
mengucur, berkucur v melancur, meman- 
cur;melancut,memancar,membasut,mem- 
besut, membura, memuncrat, mence- 
rat, mencurat, menyembur, menyemprot; 
bercucuran, bertetesan, mencicik, menetes, 
mengalir, menitik, menjelejeh; 
mengucuri v mendiris, mendirus, meng- 
guyur, menjirus, menyiram, membasahi, 
mengairi; 
mengucurkan v melimpahkan,mencucur- 
kan, mencurahkan, menuangkan, me- 
numpahkan, menyalurkan, meruahkan 

kuda n aswa, jaran; 
-- beban kuda geladak, kuda muatan; 
-- laut tangkur, unduk-unduk; 
-- pedati kuda roda; 
-- sembrani beraksa, kuda terbang 
memperkuda v memperbudak, meng- 
eksploitasi, menindas; 
perkudaan n hipodrom, istal 

kudai n bakul, dunak, kembal, kerau, sanggan 

kudap, kudap-kudap n 1 jajanan; 2 kudapan; 
kudapan n camilan, nyamikan, santapan 

kudeta n kup, pengambilalihan kekuasaan, 
perebutan kekuasaan, penggulingan; 
mengudeta v mendaulat, mendongkel (ki), 
menengkarapkan (ki), menggulingkan (ki), 
menjatuhkan, menjungkalkan, mengkup, 
merebahkan (ki) 

kudis n borok, gudik, kadas, kurap, koreng, 
tukak 

'kudu adv harus, mesti, wajib; perlu 

"kudu n ark kucup, kuncup, kuntum 

kuduk n gitok, tengkuk 

'kudung a abtar, buntung, kotok, kotong, ku- 
tung, potol, puntung, putus, rantas, ter- 
penggal, terpotong: 
mengudung v memangkas, memapas, 
mencampung, memotong, 
sekudung n sekerat, sepenggal, sepotong, 
serepih 

"kudung n jilbab, kerudung, tengkuluk 


kudus a 1 bersih, mulia, murni, nirmala, suci, 
zakiah, 2 agung, keramat, sakral, syahdu, 
pengudusan n pemberkatan, penyucian, 
takdis 

kuesioner n angket, daftar pertanyaan 

kufu n ekuivalensi, kesamaan, kesetaraan, 
sekufu n ekuivalen, sama, sepadan, setara 

kufur a ateis, kafir 

kuis n 1 cerdas cermat, cerdas tangkas, 2 tes, 
ujian, ulangan 

Ikujur, sekujur n seluruh (tubuh), serata 

*kujur a kaku, kejang, kejat, kejur, tegang 

kujut n balut, ikat, kebat; 
berkujut v terbabit, terkebat (ki), terlibat 

kukila n burung, paksi 

kuku n1 cakar, ceker, 2 ki cengkeram, ke- 
kuasaan, pengaruh, tanduk (ki), 
sekuku a secercah, secuil, 
sejumput, sekelumit, sekubit; 

kukuh a 1 bedegap, kekar, kokoh, kuat, 
masif, pagan, pagun, solid, tegap: 2 erat, 
gigih, persisten, puguh, stabil, tegas, 
teguh, tunak, 
mengukuhi v meyakini, 
mengukuhkan v1 menegapkan, menguat- 
kan; 2 memantapkan, membenarkan, 
menegaskan, meneguhkan, mengeratkan, 
mengisbatkan, menyungguhkan; 3 me- 
lantik, membaiat, membaptis (ki), mena- 
balkan, mendaulat (ki), mengangkat, 
menjadikan, menobatkan, 
pengukuhan n 1 pelantikan, pem- 
baiatan, penabalan, pengangkatan, peno- 
batan, 2 akreditasi, konfirmasi, legalisasi, 
legitimasi, pemantapan, penetapan, pe- 
ngakuan, pengesahan, penyungguhan, 
testimoni, validasi: 3 konsolidasi, pene- 
guhan, penggalangan, penguatan, 
kekukuhan n kebulatan, kekuatan, ke- 
mantapan, konsistensi, 
bersikukuh v berkeras hati, berkuat, ber- 
sikeras, bersitegang, bersiteguh, bertahan 

kukur n cakar, pangur, parut, penggaruk 

kukus n setum, uap, 
mengukusv 1 memasak, menanak, menye- 
tum, 2 menyuling 

kulai, berkulai v terkulai: 
terkulai v kelemping, melelai, melempai, 
membawat, mengampai, menggelepek, 
menjulai, menjuntai, menyampai,merebeh, 
terjela, terkelepai, terkelepek, 
terkulai-kulai v anggung-anggip, kolang- 
kaling, mengangguk-angguk, menganggut- 
anggut, tersengguk-sengguk, turun naik 


segelintir, 


kulat n cendawan, fungi, jamur, rabuk 

kuli n buruh kasar, pekerja kasar, 
- tinta cak beritawan, jurnalis, juru berita, 
juru kabar, juru warta, koresponden, nya- 
muk pers (ki), peliput, pemberita, pewarta, 
reporter, wartawan 

kuliah 1 n pelajaran, pendidikan, ceramah, 
khotbah, lektur; 2 v belajar, 
menguliahi v mengajari, menasihati 

kulir n sendok semen 

kulit n 1 indra peraba, jangat, selerang, 2 ko- 
ver, sampul, 
- ari epidermis, gelimir, gendang-gen- 
dang, selaput, selupat, silir bawang; 
-- bumi kerak bumi: 
- kerang cangkang, gerus, tengkuyung; 
— keras belulang, kapal, risa; 
— kerbau bawak, belulang; 
- padi merang, pesak, roman, sekam, 
— telur cangkang, kerabang, kelompang; 
menguliti v1 membedah, membeset, men- 
caruk, menyayat, 2 mengupas, mengopek, 
mengubak, merelas (ki); 3 memalut, me- 
nyalut, menyampul 

kultivasi n pengerjaan, penggarapan, pengo- 
lahan 

Ikultur n pembudidayaan, pengembang- 
biakan 

*kulturn1kebudayaan, peradaban, tamadun; 
2 adat, etik, gaya hidup, pandangan hidup, 
kebiasaan, nilai, norma, tata cara, tata susila, 
tradisi 

kultusnlibadat,2 berhala,fetis,pujaan,tagut, 
mengultuskanvmemberhalakan, memuja- 
muja, mendewa-dewakan, mengagung- 
agungkan; 
pengultusan n deifikasi, ikram, pemujaan, 
pemuliaan, pendewaan, pengagungan 

kulum, mengulumv melulum, menggemam, 
mengemut 

kumal a1 beluwek, demek, kotor, kumel, ku- 
sam, lunyai, lusuh, suram; 2 bekernyut, 
berkedut, berkerumuk, berkerut-kerut, 
gumal, kelambur, kepang-kepot, lecek 
(cak), renyuk, ronyok, terperonyok; 
mengumalkan n meremas, merenyukkan, 
meronyokkan 

kuman n bakteri, mikroba, patogen 

kumandang n bahana, dengung, gaung, ge- 
ma, kemandang; 


kulat * kumulatif 267 


mengumandangkan v 1 memperdengar- 
kan, mendengungkan, menyuarakan, 2 ki 
mempropagandakan, mencanangkan, men- 
dengungkan (ki), menggembar-gemborkan 
berkumandang v bergaung, bergema, 
berkemandang, bertalun-talun, memba- 
hana 

kumat a angot (cak), bangkit, bentan, kambuh 

Ikumba n bocong, buli-buli, buyung, geleta, 
guci, guri, jun, kempit, kendi 

?Kumba n Akuarius 

kumbah, mengumbah v membasuh, mencuci 

kumbang n lebah, madukara, tawon, 

kumbik n kemiri, muncang 

kumbu n bakul, kembu, kepis 

kumis n berengos, misai, sungut 

kumpai n gunjai, jumbai, jurai, rambu- 
rambu, rumbai-rumbai, umbai 

kumpal,terkumpal-kumpal v 1 terapung- 
apung, terkatung-katung; 2 ki terabai, ter- 
lunta-lunta 

kumpar, mengumpar v memuntal, meng- 
gelendong, menggulung: 
kumparan n catu, gulungan, koil, sepul 

kumpul v gabung, himpun, rangkai, 
mengumpul v menampung, menimbun, 
menghimpun, menggabung, merangkum, 
mengumpulkan v 1 menghimpunkan, 
menggabungkan, menyatukan, 2 memo- 
bilisasi, mengerahkan, menggalang, me- 
rekrut, 3 menabung, menjumlahkan, 
pengumpulan n agregasi, akumulasi, 
pemungutan, penimbunan, penghimpunan, 
penumpukan, penyatuan, 
kumpulan n 1 berkas, gabungan, gu- 
gus, himpunan, ikatan, kelompok, konglo- 
merasi, rampai, 2 gerombolan, keramaian, 
kerumunan, jemaah, rombongan, umat; 
berkumpul v 1 bergabung, berhimpun, 
berkampung,2bergerombol, berkelompok, 
berkerumun; 
terkumpul v tergabung, terhimpun, 
terpusat, tergalang, terkerahkan, terekrut 
perkumpulan n asosiasi, federasi, ga- 
bungan, perhimpunan, perikatan, kelom- 
pok, klub, kongsi, masyarakat, persatuan, 
persekutuan, perserikatan, uni; 

kumuh a cemar, kotor 

kumulatif a tertimbun, bertumpuk, menggu- 
nung, menumpuk 


268 kumur * kupu-kupu 


kumur, berkumur v bergurah, berkemu 
kumut, berkumut v mengereseng, me- 
ngernyih, menyerengeh, menyeringai, 
meringis, pringas-pringis 
kunang-kunang n api-api, kelip-kelip; 
berkunang-kunang v 1 berkelip-kelip, ber- 
pendar-pendar;2 berbinar-binar,berkunar- 
kunar, berpendar-pendar 
kunci n 1 gerendel, kancing; 2 anak kunci, 
sosi; 3 ki akal, daya, kiat, muslihat, raha- 
sia, resep, siasat, taktik, trik; 4 pokok, pu- 
sat, sentral: 5 buku, sendi: 
mengunci v1 mengancing, menggerendel, 
memalang, mengatupkan, menutup, 2 me- 
mugas, mengakhiri, menyudahi, 
kuncian n jepitan, pitingan, 
terkunci v terkancing, terkatup; 
kuncung n centung, gombak, jambul, kucir 
kuncup 1 n kincup, kuntum, 2 v mengun- 
cup; 
-- hati ki bacul (cak), banci (ki), besar kalang, 
kecut hati, tawar hati, pelasi, penakut, pe- 
ngecut, penggentar; 
menguncupv1menangkup,mengatup,me- 
ngucup, menutup; mengerucut, merun- 
jung; 2 menciut, mengempis, mengerut 
‘kundang, berkundang v bermanja; 
kundangan n 1 kesayangan; 2 anak emas, 
anak berkundang, buah hati*kundang, 
kundangan v biduanda, juak-juak 
kundur n beligo, labu besar 
kungkung n belok, pasung; 
mengungkung v 1 memasung, mem- 
belenggu,membelok,memeram,memingit, 
mengurung, menyekap, merantai; 2 ki 
memblokade, mengepung, mengisolasi, 
meningkar, menutup, 
terkungkung v terbelenggu, terkekang, 
terkurung, terpasung, terpenjara, terpe- 
rangkap, tersekap; 
kungkungan n belenggu, ikatan, kurung- 
an 
kuning n asfar, 
- gading krem, 
— langsat putih kuning, 
- muda warna lemon, pingai, 
menguning v masak, matang 
Ikunjung, mengunjungi v melawat, mem- 
besuk,mendatangi,menengok,menjenguk, 
menyambangi, 


pengunjung n hadirin, tamu, 
kunjungan n anjangsana, lawatan, 
berkunjung v beranjangsana, bersambang, 
bertamu, bertandang, datang 

"kunjung a acap, cepat, lekas, segera 

kuno al antik, arkais, baheula, kedaluwarsa, 
usang, primitif, lama, purba, purbakala, 
2 kolot, konvensional, konservatif, tra- 
disional, ortodoks 

kuntilanak n langsuir, puntianak, sundal 
bolong 

kuntit, menguntit v 1 membuntuti, me- 
ngikuti, 2 latah, ikutan, membebek, mem- 
beo, mencontoh, mengekor, meniru, men- 
jiplak, menyerupai 

kuntul a dogel, pokeng, ponggok, togel, tokong 

kuntumn1kucup,kudu;2kibikir, cewek (cak), 
dara, dayang, gadis, perawan, putri 

kunyah, mengunyah v 1 makan, memamah, 
membaham; 2 ki memafhumi, memahami, 
memaklumi, mengarifi, mengerti 

kunyam a cauk, caung, ceduk, celung, ceng- 
kung, kempot 

kunyit n kunir, kurkuma 

kunyuk anjing, beruk, cengkok, cigak, kera, 
ketek, monyet 

kuota n alokasi, bagian, catu, jatah, porsi 

kup n kudeta, pengambilalihan, putar negeri, 
mengkup v mendaulat, mendongkel (ki), 
mengambil alih, menggulingkan (ki), men- 
jatuhkan, menjungkalkan, mengudeta, me- 
rebahkan (ki) 

kupa n gohok, gowok 

kupang n gelinggang, ketepeng 

kupas, mengupas v 1 membeset, menca- 
ruk, mengeset, mengopek, menguliti; 
2 membahas, membicarakan, membin- 
cangkan, mempercakapkan, menganalisis, 
mengulas, menguraikan, menyiasati; 
terkupas v melekang, mengelupas, 
menggelopak, rontok, terlepas; 
kupasan n analisis, pembahasan, peneliti- 
an, telaah, ulasan 

kupat-kapit v mengibas; berayun-ayun 

kuping n indra pendengar, telinga 

kuplet n bait, stanza, untai 

kupon n bon, kartu, slip 

kupu-kupu n rama-rama; 
-- gajah kelembak, limpapas; 
-- malam ki bunga latar, bunga raya, cabo, 


cocor merah (ki), jobong, lanji, loki, lonte, 
munci, nyamikan (ki), pelacur, perempuan 
jalang, sundal, wanita tuna susila 

*kura n limpa 

?kura, kura-kura n 1 kambar, katung, penyu, 
2 pedal ayam, repuh-repuh, 
- rawa abau 

kurang a 1 adv minim, rendah, sedikit, 
terbatas, 2a minus, tekor (cak); 3a abnormal, 
cacat, invalid; 
- adab kurang bahasa, sembrono, sompret; 
--ingat 1 linglung, lupa, pikun; 2 cero- 
boh, gegabah, serampangan, 
-- lebih agak, barang, kira-kira, sekitar, 
— tidur rungau 
mengurangi v 1 meluak, memangkas, 
memendekkan, memotong, menekan, 
mengambil, mengecilkan, menyedikitkan, 
menyurutkan, menyusutkan, meramping- 
kan, 2 mengabar, mengendurkan, mereda- 
kan, meredam; 3 menurunkan; 
ant menambah 
mengurangkan v melegakan, meringan- 
kan, menyusutkan, memotong, menurun- 
kan, memerosotkan, mengecilkan, menyu- 
sutkan, melonggarkan, mengendurkan, 
menyempitkan,mengentengkan,menyedi- 
kitkan, menyusutkan, menyurutkan, me- 
redakan 
ant menambahkan 
pengurangan n deklinasi, diskon, kontraksi, 
pembatasan, pemotongan, penciutan, pe- 
ngampunan, pengecilan, pengenduran, 
penurunan, penyusutan, perampingan, pe- 
ringanan, rabat, reduksi, remisi, 
ant penambahan 
berkurang 1 v berlengkesa, memendek, 
menciut, mengempis, menurun, menyurut, 
menyusut, 2 a mengendur, reda, redup, 
ant bertambah 
berkuranganvmenyusut, menyurut, mereda, 
menurun, meluak, meredup, mundur, 
kekurangan n 1 kelangkaan, kesukaran, 
kesulitan, kesusahan: 2 aib, cacat, ce- 
la, kehinaan, kejelekan, kelainan, kele- 
mahan, kemesuman, kenistaan, noda: 
ant kelebihan 
sekurang-kurangnya adv sedikitnya, seti- 
daknya 

kurap n gudik, kadas, kudis 


Ikura * kurung 269 


kuras, menguras v 1 membersihkan, meng- 
gurah, menimba, 2 melalap (ki), me- 
lantak, meludeskan, membabat, member- 
sihkan (cak), menandaskan, mengganyang, 
menggasak, menghabiskan 
~ keringat memeras keringat, memeras 
tenaga, 
~ otak berpikir keras, memeras otak, me- 
meras pikiran, memutar otak 

kurban n persembahan, tumbal, 
mengurbankan v mempersembahkan 

kurik n becak, bercak, bintik, burik, rintik, 
titik, vlek 

kuring n belang, coreng, loreng 

kuriositas n keingintahuan, kemelitan 

kurir n suruhan, utusan 

kurma n tamar 

kursi n 1 bangku, kedera, seliri; 2 ki jabatan, 
kedudukan, pangkat, pekerjaan, status, 
- panjang katil, resbang, sofa 

kursif a huruf miring, italik 

kursus n bimbingan, edukasi, latihan, les, pe- 
lajaran, pendidikan, tuntunan 

kurun n abad, daur, kala, masa, periode, 
waktu, zaman; 
berkurun-kurun num berabad-abad, be- 
ratus-ratus 

kurung n lingkar, lingkung; 
- batang bandusa, keranda, usungan jena- 
zah; 
mengurung v 1 memasung, membelenggu, 
menahan, menawan, mengekang, menge- 
rangkeng, mengungkung, menyekap, 
meringkukkan, memenjara, memingit, 
mengandam, menyengker; 2 melingkungi, 
memblokade, memojokkan, mengepung, 
mengisolasi, meningkar, menjepit (ki); 
kurungan n 1 kandang, sangkar; 2 bui, ho- 
tel prodeo (ki), kerangkeng, penjara, 
rumah pasung, rumah tahanan, tangsi 
(cak), terungku; 3 ki belenggu, ikatan, 
kungkungan, 4 bilik, kamar, kuteri, petak, 
ruang, sekatan; 
terkurung v 1 terbelenggu, terjebak, terke- 
kang, terkungkung, terpasung, terpenjara, 
terperangkap, tersekap; meringkuk; 2 ter- 
isolasi, terjepit, terkepung, terpojok, ter- 
sudut; tertahan; 
berkurung v berbenam, berperan, mende- 
kam, mengeram (cak); 


270 kurus * kwartir 


kurus a 1 bangsai (ki), ceking, kerempeng, 
ramping; 2 cengkar, gersang, kering, ker- 
sang, sangar, tandus; 
-- kering bangsai, ceking, kering kerontang 
menguruskan v melangsingkan, menying- 
setkan, merampingkan 

kurvatur n kelengkungan 

kusam a 1 beluwek, lunyai, lusuh, luti, seput, 
suram, 2 buram, bureng, kabur, sabur 

kusir n sais 

kusruk, mengusruk v menggelangsar, ter- 
ambau, terampap, terhempas, terjerembap, 
terlepap, tersembam, tersungkur 

kusta n abras, baras, buduk, lepra, taiko 

'kusu, berkusu-kusu v beramai-ramai, ber- 
banyak-banyak, berdedai-dedai, berdu- 
yun-duyun, mengalir (ki) 

?'kusu, berkusu-kusu v berbisik-bisik 

kusuma n bunga, kembang, kesuma, puspa, 
puspita, sari, sekar 

kusut a 1 acak-acakan, awut-awutan, seram- 
pangan, serbah-serbih, 2 berantakan, ber- 
arakan, berserakan, centang-perenang, 
cerai-berai, kacau-balau, kelut-melut, ke- 
runtang-pungkang,  malang-melintang, 
morat-marit, porak-parik, semrawut, se- 
rabutan, tersara bara; 3 ki bimbang, bi- 
ngung, buncah, cemas, galau, gelisah, 
hilang akal, kacau, karut, keruh, khawatir, 
lopak-lapik, pakau, putus akal, resah, 
risau, senewen (cak), tertumbuk akal; 
mengusutkan v 1 mengacaukan, menga- 
lutkan, meruwetkan; 2 membundak, meng- 
gerecoki, merusuhkan; 
kekusutan n kekacauan, kekeruhan, kepe- 
likan, kerumitan, keruwetan, kesimpang- 
siuran, kompleksitas 

kutang n baju dalam, beha (cak), coli 

kutat, berkutat v bergelut, bergulat, ber- 
gumul, berperang, bertekun 

kutik, berkutik v 1 bergerak, menggarit, 
2 berdaya, 
mengutik v menggaritkan, menggerakkan, 
menyentuh, 


mengutik-ngutik v 1 menggerak-gerak- 
kan, mengotak-atik, menyentuh-nyen- 
tuh, 2 membongkar-bongkar, mengung- 
kit-ungkit, menyinggung-nyinggung 

Ikutil n bonggol, caplak, gambol, ketuat, 
uci-uci 

"kutil, mengutil v 1 mengerat, menge- 
rikit, mengerip, mengerumit, menggigit, 
2 mencatut, mencengkelong, mencuri, 
menggunting (ki); 
pengutil n alap-alap (cak), pencecak, 
penceluk, pencilok, pencopet, pencuri, 
sekutil n sececah, secercah, secolek, secuil, 
sedikit, segelintir, sejumput, sekelonet, seke- 
lumit, sekepal, sekotes, sekubit, sekuku 

kutip v 1 cukil, cuplik, nukil; 2 pungut 
mengutip v 1 memetik, mencukil, mencu- 
plik, mengambil, menukil; 2 memunguti, 
mengumpulkan; 3 memungut, menarik, 
mengenakan; 
kutipan n 1 cuplikan, fragmen, nukilan, 
petikan, sempalan, 2 pungutan, tarikan 

kutu n tuma, tungau, 
mengutui v mendidis, menyelisik 

kutub 11 poros, sumbu, 2 antipoda, antitesis, 
lawan, 
pengutuban n penghadap-hadapan, per- 
tentangan, polarisasi 

kutuk n laknat, seranah, serapah, sumpah, 
tulah; 
mengutuk v melaknat, menulahi, menye- 
ranah, menyerapahi, menyumpahi; 
kutukan n sumpah, laknat; 
terkutuk n laknat 

kuwalat a ketulahan 

kuweni 1 embacang, kuini, macang, mem- 
bacang, kebembem 

kuyu a layuh, luyu, melipu, membawat (ki), 
meralip, redup, rudu, sayu, suram 

kuyup a basah, lembap 

kwartir n markas 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


laba n keuntungan, kelebihan, mar- 
gin, profit, surplus; arti, faedah, 
guna, manfaat; 
ant rugi 
berlaba v berfaedah, berguna, 
berlebih, bermanfaat, beruntung 
ant merugi 
laba-laba n lawah-lawah, lelaba, galagasi, 
galanggasi 
label n 1 cap, etiket, merek, stiker, identitas, 
julukan, nama, predikat, sebutan, 2 emblem, 
lekatan 
melabeli v mengecap, menjuluki 
berlabel v bercap, beretiket, bermerek, ber- 
stiker, beridentitas 
labi-labi n kura-kura, lelabi 
labil a goyah, goyang, temperamental; fluk- 
tuatif: 
ant stabil 
kelabilan n kegoyahan, fluktuasi 
ant kestabilan 
labilitas n kelabilan 
ant stabilitas 
labium n bibir 
laboratorium n makmal 
labrak, melabrak v melanggar, memaki, 
memarahi, membentak, memukuli, men- 
caci, mencela, mencerca, mendamprat, 
mengata-ngatai, menghantam, menghar- 
dik, mengumpat, menyemprot (ki), me- 
nyenggak, menyentak, menyerang, me- 
nyindir 
labu n gamuh, waluh 
labuh v lanjut, turun, landung, tergelantung 
melabuhkan v menurunkan, menjatuhkan, 
memberhentikan, mencampakkan, men- 
ceburkan, mencemplungkan, menyinggah- 
kan, mendaratkan, meninggalkan, menya- 
lurkan, menjerumuskan, menambatkan, 
mendaratkan, merapatkan, 
pelabuhan n bandar, pangkalan, dermaga, 
bom, persinggahan, 
~ udara airport, bandar udara, pangkalan 
udara, lapangan terbang, 
berlabuh v berdiam, berhenti, berhenti, ber- 
sandar, bertambat, berteduh, merapat, sing- 
gah 
ant berlayar 
lacak, melacak v 1 mencari, menuruti, me- 
nyelidiki, mengusut, memeriksa, menapak, 


merunut, menelusur; 2 membaui (ki), me- 
ngendus, membayangi, membuntuti, me- 
ngejar, mengikuti, menjejaki (ki), me- 
nyelusuri, menyusuri: mempelajari, meng- 
gali (ki), menyelidiki, 
pelacak n pencari, 
pelacakan n pencarian, penyelidikan, peng- 
usutan, pemeriksaan, perunutan, penelu- 
suran, pengejaran, perburuan, penyelidikan 

lacur a 1 apes, batal, buntung, celaka, gagal, 
malang, naas, palsu, runyam, sarau, sebal, 
sial, 2 binal, buruk laku, jahat, jalang, liar, 
nakal, sundal: 
melacur v bermukah, berzina, menjual 
diri, menyundal, 
pelacurannhiburanmalam, kembanglatar, 
perlucahan, persundalan, perzinahan, 
pelacur n alku, baktau, barua, batau, 
bondon, bunga latar, bunga raya, cabo, gi- 
golo, gongli, hostes, jaruman, jobong, kem- 
bang latar (ki), ayam kampung (ki), lalat hi- 
jau (ki), lanji, lucah, kupu-kupu malam, loki, 
loktong, lonte, moler, pandiang, pekcun, 
pemijat, pendayang, penghibur, perek, 
pinang muda, pramunikmat, pramuria, 
purel, sengseong, sundal, tuna-susila 

ladan cabai, cili, embalau, lombok, merica, sa- 
hang; 
-- api cabai rawit, cengek, lada burung, 
lada kutuk, lada padi; 
-- merah cabai, cili, lombok 

ladam n kasut (kuda), sepatu (kuda), tapal 
(kuda), tapak besi, tapak kuku 

ladang n cerang, huma, kangka, kebun, 
parak, pendapatan, perkebunan, sesapan, 
tebasan, tegal, tipar, 
berladang v bercocok tanam, berhuma, 
berkebun, berpadi, bersawah, bertanam, 
bertani, bertegal, 
perladangan n pertanian, perkebunan, per- 
sawahan, pertanaman; 
peladang n petani, pekebun 

laden, meladeni v melayani, menyervis; me- 
lawan, membalas, membilang, memer- 
hatikan, mempedulikan, menanggapi, me- 
nantang, menerima, mengasi, menggubris, 
menghiraukan, mengikuti, mengindahkan, 
menyambut, merespons; 
peladen n pelayan, sinoman; 
peladenan n pelayanan 


272 lafal * lahir 


lafal n ucapan, sebutan, lafaz, perkataan, 
ujar, kata, bunyi, pertuturan; 
melafalkan v melisankan, membacakan, 
membunyikan, memutuskan, mengatakan, 
mengeja, mengucapkan, menyatakan, me- 
nyebutkan, menyuarakan, merapal; 
pelafalan n artikulasi, pembacaan, peng- 
ejaan, pengucapan, penyebutan 

laga n adu, antuk, langgar, peperangan, per- 
gelutan, perkelahian, pertarungan, pertem- 
puran, rempuh, sabung, serang, tanding, 
tempuh, 
melagakan v menarungkan, menyabung- 
kan, menandingkan, menempurkan, meng- 
adukan, memperhadapkan, memperla- 
wankan, mempertarungkan, memperte- 
mukan, memupuh, mengadu, mengagah, 
berlaga v beradu, beragah, berantuk, 
berbantah, bergaduh, berkelahi, berkom- 
petensi, berlanggaran, berlawanan, berlom- 
ba, berperang, berpupuh, bersabung, ber- 
saing, bersentuh, bersulang, bertabrakan, 
bertanding, bertarung, bertempur, ber- 
tubrukan, bertumbuk; 
ant berdamai 
perlagaan n perkelahian, persabungan, per- 
tempuran, 
memperlagakan v mempertarungkan, mem- 
persabungkan, memperlombakan, mem- 
pertandingkan, mempertempurkan 

lagak n aksi, angkuh, bual, gaya, kelakuan, 
lagam, lagu, langgam, laram, lela, pem- 
bawaan, perangai, ragam, ranggi, segak, 
sikap, sombong, tingkah laku, tokoh, 
melagak v berlagak, menakut-nakuti, meng- 
amang, mengancam, menggaham, mengge- 
bah, menggertak, mengintimidasi, 
melagakkan v memanggakan, membang- 
gakan, memegahkan, mengagakan, meng- 
agulkan, mengambung-ambungkan, me- 
nyanjung-nyanjung, menyombongkan; 
berlagak v beraga, beraksi, bergaya, 
berkelakuan, berlagu, berlaku, berma- 
in, bermegah-megah, berperangai, berpu- 
ra-pura, bersandiwara, bersikap, berting- 
kah, menggadang, sok, tengil; 
lagaknya adv gaya-gayanya, gerak-gerik- 
nya 

lagam n cara, gaya, lagu, langgam, macam, 
model, ragam 


lagi 1 adv berulang, juga, kembali, masih, pu- 
la, sedang, semula, serta, tambah, tengah, 
terus; 2 adv kembali, pula; 3 p dan, juga, 
pun, serta; 
-- pula apa lagi, dan lagi, lagian (cak), lebih- 
lebih lagi, lebih-lebih pula, tambahan lagi, 
tambahan pula; 
selagi adv ketika, mumpung, saat, selama, 
semasa, semasih, sementara, senyampang, 
waktu 

lagu n 1 corak, dendang, dodoi, gaya, gita, 
irama, kasidah, kidung, lala, langgam, la- 
ras, madah, melodi, nada, rani, sekar, se- 
nandung, suara, tembang; 2 cara, lagak, 
pembawaan, tingkah laku; 
melagu v menyanyi; 
melagukan v memainkan, membawakan, 
menembangkan, menggamat, menggaya- 
kan, mengidungkan, mengiramakan, me- 
nuturkan, menyanyikan, menyenandung- 
kan, merinaikan; 
berlagu v berdendang, bergamat, bernya- 
nyi, menyanyi, meragam 

“lagu, berlagu v cak 1 berlagak, bertingkah, 
tengil; 2 beraksi; bergaya 

lahan n kapling, persil, tanah; 
- tidur tanah kosong, lahan kosong 

lahang n legen, nira, tuak 

lahap a belalah, delap, demap, gelojoh, ke- 
maruk, lalah, majuh, rakus; 
melahap v1 memajuh, memakan, mengga- 
nyang, menggeramus, menyasau, menyen- 
gam, menyungkah; mengonsumsi, me- 
nyantap; 2 ki mencaplok (ki), menelan (ki), 
mengambil, menyerobot, merampas, me- 
rebut 

lahar n awan panas, ladu, lava, magma 

lahir 1 v jebrol; 2 v ada, berdiri, hadir, jadi, 
keluar, muncul, terbentuk, timbul, tumbuh: 
3 njasmani, keduniaan, 
ant 1 meninggal 
- kembali berinkarnasi, menitis, menjel- 
ma; 
melahirkan v 1 babaran, beranak, berput- 
ra, bersalin, membuahkan; memperanak- 
kan, menurunkan, partum; 2 mengekspre- 
sikan, mengemukakan, mengetengahkan, 
menggelindingkan, mengutarakan, me- 
nyampaikan,menyatakan;3membersitkan, 
memunculkan, menciptakan, menelurkan, 


menetaskan (ki), mengadakan, mengeluar- 
kan, menghasilkan, menjelmakan, me- 
wujudkan; 4 melantarkan, membangkit, 
membuat, memicu (ki), mencetuskan (ki), 
mendatangkan, mengakibatkan, mengun- 
dang, menimbulkan, menyebabkan, me- 
nyulut (ki) 

lahiriah a badaniah, fisis, jasmaniah, ragawi, 
zahir 
ant batiniah 

laik a etis, labut, layak, pantas, patut, sum- 
but, surup, wajar, 
kelaikan n kelayakan, kepantasan, kepa- 
tutan 

lain a 1 asing, beda, parak; 2 berbeda, berlain- 
an, 
melaini v melanggar, menentang, menya- 
lahi; 
melainkan 1 v membeda-bedakan, mem- 
perbedakan, mempertikaikan, pilih kasih, 
2 v memencilkan, memisahkan, meng- 
asingkan, mengisolasi, mengucilkan, me- 
nyendirikan; 3 p tetapi, 
berlainan v berbeda, berparak, bersalahan, 
berselisih, divergen, 
berlain-lainan a beragam, beraneka macam, 
beraneka ragam, beraneka rupa, berbagai 
macam, berbagai ragam, berbagai rupa, 
berjenis-jenis, bermacam-macam, berma- 
cam ragam, bermacam rupa, beroncet- 
roncet, bervariasi, bineka, heterogen, maje- 
muk, plural, rupa-rupa, 
kelainan n 1 abnormalitas, anomali, de- 
formitas, deviasi, keanehan, keeksentrikan, 
keganjilan, penyimpangan, disimilaritas, 
distingsi, divergensi, farak, perbedaan, 
2 cacat, kekurangan, kelemahan, penyakit; 
ant normal 
~ jiwa kegilaan, psikopati, psikosis 

laja n gadamala, laos, lengkuas 

lajak a 1 cepat, bangat, kunjung, lekas, se- 
gera; 2 berlebihan 

lajang a bujangan, jomlo (cak) sendirian, 
ant menikah 
melajang v membujang, menduda, me- 
randa 

lajat a akut, berat, biut, gawat, genting, ke- 
ras, kritis, kronis, lasat, membandel, me- 
nahun, parah, payah, sangat, serius 

laju 1 a cepat, deras, ekspres, geladir, ken- 


lahiriah * laksana 273 


cang, lampias, lancar, pesat, 2 n kecepatan, 
lejang, percepatan, rejang, 
ant1 lambat 
melaju v maju, melancar, melejang, mele- 
sat, meluncur, melinyar, mengenjang, 
melajukan v 1 melampiaskan, melancar- 
kan; melekaskan, memacu, membangatkan, 
memburu, mencepatkan, mengacapkan, 
mengencangkan, menggegas, menggesa- 
kan, menyegerakan, 
bersilaju v adu cepat, berlomba 

lajur n 1 banjar, deret, jajar, jejer, larik, leret, 
ririt, saf; 2 jalur, kolom, pias, ruangan, 
3 baris, garis, setrip 

laki n 1 adam, laki-laki, lanang, lelaki, mas- 
kulin, pria, bujang, cowok (cak), jaka, jejaka, 
pemuda, perjaka, jantan, 2 junjungan, su- 
ami; 
ant perempuan 

laki-laki 1 n laki; 2 a ki jantan, pemberani, 
perewa 
ant perempuan 

laknat a kutuk, seranah, serapah, sumpah, 
tulah; 
melaknat v mengutuk, menulahi, menye- 
ranah, menyerapahi, menyumpahi 

lakon n 1 drama, komidi bangsawan, lelakon, 
sandiwara, teater, tonil; 2 cerita, kisah; 
melakoni v 1 menempuh, mengalami, 
mengarungi, menjalani, menyeberangi (ki), 
menyelami; 2 berkhalwat, bersuluk, ber- 
tapa, bertarak, bertirakat; 
melakonkan v memanggungkan, mema- 
inkan, mementaskan, mempergelarkan, 
mempertontonkan, mempertunjukkan, 
membawakan, mengangkat 

laksamana a admiral, amirulbahar 

laksana p bagaikan, bak, ibarat, lir, penaka, 
seakan-akan, sebagai, seolah-olah, seperti, 
seumpama; 
melaksanakan v 1 melakukan, melancar- 
kan, melangsungkan, melantaskan, me- 
mangku, membuat, mengadakan, me- 
ngerjakan, menggelar, menunaikan, me- 
nyelenggarakan; 2 memanifestasikan, me- 
menuhi, mengaktualkan, mengejawantah- 
kan, mengimplementasikan, mengkon- 
kretkan, menjadikan, menjelmakan, me- 
realisasikan, mewujudkan; menerapkan, 
mengamalkan, mengaplikasikan; 3 mela- 


274 laksatif ° lalap 


yani, mengelola, mengoperasikan, meng- 
urus, menjalankan; 4 memadankan, mem- 
bandingkan, menganalogikan, menolok, 
menyamakan; memisalkan, menamsilkan, 
mengaci-acikan, mengandaikan, mengi- 
baratkan, mengumpamakan, menyeper- 
tikan; 
pelaksana n eksekutif, pejabat, pemangku, 
pembuat, pengelola, pengemban, penye- 
lenggara; 
pelaksanaan n aktualisasi, aplikasi, imple- 
mentasi, konkretisasi, manifestasi, pene- 
rapan, pengaktualan, pengamalan, peng- 
ejawantahan, pengoperasian, penjelmaan, 
perwujudan, praktik, realisasi; rekayasa 
terlaksana v kesampaian, tercapai, terka- 
bul, terpenuhi, terealisasi, tersampaikan, 
terselenggara; 

laksatif n obat cuci perut, peluntur, penca- 
har, purgatif 

laksmi a adun, ayu, berupa, cantik, cenda- 
yam, elok, jelita, juita, kirana (ki), lawa, ma- 
nis, molek, rupawan 

tlaku v krida, perbuatan, tindakan; gerak-ge- 
rik, perangai, peri, perilaku, ragam, sepak 
terjang, sikap, tingkah laku; 
-- lajak berlebihan, overakting (cak); 
melakukan v melaksanakan, melancarkan, 
melangsungkan, melantaskan, melayani, 
mengadakan, menjalankan, menunaikan, 
menyelenggarakan; membuat, mengerja- 
kan, menggarap; meluluskan, mengabul- 
kan; 
pelakun1eksekutor, pelaksana, penggarap, 
penyelenggara; pekerja, praktisi; 2 aktor, 
karakter, pemain, pemeran, tokoh; 
~ utama aditokoh, bogalakon, hero, prota- 
gonis, tokoh utama; 
berlakuv1beraksi, berbuat, bertindak; ber- 
fungsi, bermain, berperan; 2 aktif, berjalan, 
berlangsung, terjadi; 
memberlakukan v melegalkan, menetap- 
kan, mengesahkan, mengundang-undang- 
kan, meratifikasi, meresmikan; 
memperlakukan v memandang, meneri- 
ma, mengakui, menganggap, mengangkat, 
mengibaratkan; 
selaku p berlaku seperti, demi, sebagai; 
kelakuan n gajak, lagak, perbuatan, peri- 
laku, polah, sepak terjang, sikap, tindak 


tanduk, telatah, tingkah laku, ulah; korenah; 
perangai, sifat, tabiat; 
berkelakuan v bertingkah laku; 

laku 1 a kayun, larap, laris; 2 v berjual, ter- 
jual; 3 a absah, berlaku; 
berlaku a aci, asi, benar, legal, resmi, sah, 
sahih, valid 

lalai a abai, alpa, cabar, cuai, cupai, khali, le- 
na, lengah, lupa, meleng, seleder, taksir, 
teledor, terpica; 
ant acuh 
berlalai-lalai v 1 acuh tak acuh, melalai- 
kan, mengabaikan, 2 bermalas-malas, san- 
tai, berlambat-lambat: 
melalaikan v 1 melengahkan, melupakan, 
memasabodohkan, memicakan, memper- 
setan, menaksirkan, mencuaikan, men- 
cupaikan, meneledorkan, mengabaikan, 
mengalpakan, mengancaikan, meninggal- 
kan, menumang, 2 membiarkan, menelan- 
tarkan; 
ant 1 mengacuhkan 
terlalai 1 v terbius (ki), terhipnotis, terle- 
na, terlengah, terlupa; 2 a kasep, kesiangan 
(ki), telat (cak), terlambat; 3 v terhibur 
terlalaikan v sebun, telantar, terabai, ter- 
bangai, terbangkang, terbangkalai, terhan- 
tar, terjerahak, terlupakan, tersia-sia; 
memperlalaikan v1 menangguhkan, meng- 
undurkan, menunda, menunggak, 2 mele- 
ngah, melipur, mempersenang, mengempe- 
nak, menghibur, menyenangkan, 
kelalaian n gaflat, kealpaan, kelengahan, 
kecerobohan, kesembronoan, taksir 

lalap n jukut, rambah, ulam; 
melalap v ki 1 melantak, melipat, melu- 
deskan, membabat, membersihkan (cak), 
menandaskan, menggasak, menghabis- 
kan, menguras, menyikat habis, merang- 
kus; 2 menaklukkan, mengalahkan, menun- 
dukkan; melibas (ki), melumatkan, mem- 
babat, membantai, mencukur, menewas- 
kan, mengganyang, menggilas, menggu- 
lung, menghabisi, menghancurkan; 3 me- 
merkosa, mencabuli, mencerobohi, me- 
nyetubuhi, merogol; makan, mencemari, 
menggagahi, menggarap, meniduri, men- 
jamah, menodai, merodok; menggauli, 
menjimak, menyodok, menyorong, me- 
ngenai 


lalat n laler; 

-- kerbau caplak, langau, langkap, pikat 
lalu 1p arkian, kalakian, kemudian, lantas, te- 
rus; 2 v lewat, lintas, lulus; 3 a dahulu, du- 
lu, lampau, silam, tinggal; 4 v berakhir, ha- 
bis, selesai, tamat, usai; 5 v berjalan, ber- 
langsung, berlanjut; 

melalui 1 v melewati, melintasi, memin- 
tasi, menempuh, mengarungi, meniti, men- 
jalani, menyelusuri; 2 p dengan, lewat, 
memakai, menggunakan, per, via; 3 v me- 
lalaikan, melanggar, mencuaikan, men- 
cupaikan, mengabaikan, mengingkari; 4 v 
melampaui, melangkahi, melangkaui; 
melalukan v 1 membiarkan; 2 melancar- 
kan, menjalankan; 3 melangsungkan, mene- 
ruskan; 

terlalu adv 1 berlebihan, luar biasa; 2 amat, 
banget (cak), betul-betul, kelewat (cak), sa- 
ngat, sekali, sungguh-sungguh, terlampau; 
terlalui v terlampaui, terlewati, terlintasi, 
terlompati; 

keterlaluan adv kelewatan, paling-paling, 
terlalu; 

berlalu v 1 berselang, lampau, lewat; 2 per- 
gi; 3 berkalang tanah, berlayar (ki), ber- 
pulang, berputih tulang, gugur, lewat (cak), 
mangkat, mati, menarik nafas penghabisan, 
menemui ajal, meninggal, sampai ajalnya, 
sampai janjinya, tewas, tutup mata, tu- 
tup usia, wafat; ki jangkang, koit, kojor, 
mampus, mati, modar, terjengkang (cak) 
lalu lalang 1 v berseliweran, bolak-balik, 
hilir mudik, lalu lintas, melangsir (cak), 
mencoang-coang, menggelintar, merayau, 
mondar-mandir; celam-celum, celas-celus, 
keluar masuk, simpang siur; 2 a acak- 
acakan, awut-awutan, berantakan, berara- 
kan, berserakan, bongkar-bangkir, centang- 
perenang, cerai-berai, colak-caling, kacau- 
balau, kelut-melut, keruntang-pukang, ki- 
bang-kibut, kusut, kusut kasau, kusut ma- 
sai, malang-melintang, morat-marit, porak- 
parik, porak-poranda, rondah-randih, ro- 
pak-rapik, semrawut, serabutan 

lalu lintas v berseliweran, bolak-balik, hilir 
mudik, lalu lalang, mencoang-coang, meng- 
gelintar, merayau, mondar mandir; celam- 
celum, celas-celus, keluar masuk 

lama 1 n durasi, rentang waktu, periode, 


lalat * lambang 275 


tempo; 2 a berlama-lama, lamban, lam- 
bat, lelet, lena, panjang; 3 a arkais, keda- 
luwarsa, kuno, lawas, tua, usang; kolot, 
konservatif, konvensional, ortodoks, reak- 
sioner, tradisional; 
ant baru 
lama-lama a berangsur-angsur, berantara, 
berdikit-dikit, bertahap, lama-kelamaan, 
lambat-laun, perlahan-lahan, sedikit demi 
sedikit; 
berlama-lama 1 a lama, lamban, lambat, le- 
let; 2 v melambat-lambatkan, melaunkan; 
ant 1 cepat-cepat 
selama n selagi, semasa, semasih, sewaktu, 
sepanjang; 
selamanya adv berkelaluan, selalu, senan- 
tiasa; 
selama-lamanya adv 1 paling lama; 2 aba- 
di, kekal, sepanjang masa; seterusnya 
lamar,melamarv meminang, meminta, mem- 
persunting, menanyakan, menunangi; 
lamaran n aplikasi, permintaan 
lamat-lamat a baur, balam-balam, dubius, 
ilam-ilam, kabur, keruh, membalam, me- 
rencam, pirau, redam, redup, remang, sa- 
bah, sabur, samar-samar, saru, sayup-sa- 
yup, sebam, terang-terang laras 
ant jelas 
lambai, melambai v 1 melembai, mengawai, 
menggubit, menyembai; 2 bergelebar, ber- 
kibar; 
melambaikan v mengayunkan, mengge- 
rakkan, mengibarkan; 
lambaian n ki ajakan, anjuran, imbauan, 
panggilan, permintaan, seruan, undangan 
lamban a dambar, kelesa, lambat, langsam, 
laun, lelet, lemah, lembam, lengah, pelan, 
perlahan; layu, lengai, lesu, loyo, gontai; 
ayal, lama; 
ant cekatan 
melambankan v melambatkan; 
kelambanan n indolensi, inersia, kelem- 
baman, kelesuan 
lambang n atribut, cap, emblem, ikon, ka- 
rakter, kode, markah, petunjuk, simbol, 
sinyal, tanda, 
— bunyi abc, abjad, aksara, fonem, huruf, 
leter, 
melambangkan v menandakan, menyim- 
bolkan, merepresentasi, 


276 lambat * Hamun 


lambat a1 ayal, gial, lamban, lelet, payah, pe- 
lan, sendat; alon-alon, lama, laun; 2 idiot, 
imbesil, lemah, terbelakang, tunagrahita; 
ant cepat 

lambat-lambat a alon-alon, laun, lena, 
pelan-pelan, perlahan-lahan; 

ant cepat-cepat 

lambat-laun a berangsur-angsur, beranta- 
ra, berdikit-dikit, bertahap, lama-kelama- 
an, lama-lama, perlahan-lahan, sedikit de- 
mi sedi-kit; 

melambatkan v melambankan, melaun- 
kan; 

terlambat v kasep, kesiangan (ki), telat 
(cak), terlalai, tertinggal; 

perlambatan n deselerasi, retardasi; 
memperlambat v melambatkan, memper- 
lalaikan, menangguhkan, menunggak; 
lambung n alat pencernaan, perut, tembo- 
lok: kantong nasi, mag (cak), perut besar, 
waduk 

?'lambung n iringan, rusuk, samping, sisi 
'lambung, melambung v 1 melonjak, mem- 
bubung, membumbung, memuncak, me- 
nanjak, mengambung, meninggi, mening- 
kat, merabung, meroket, naik, melangit, 
mengangkasa, mengatas, mengawan, 
mengudara, terbang, lepas landas, 2 me- 
muji-muji, menyanjung-nyanjung, 

ant 1 menurun 

melambungkan v 1 melemparkan, melon- 
tarkan; melejitkan, memasyhurkan, me- 
mopulerkan, menenarkan, mengangkat, 
mengorbitkan; 2 memuji-muji, mengalem 
(cak), mengambung-ambung, mengangkat- 
angkat, meng-anjung-anjung(ki), menyan- 
jung-nyanjung 

lamin, pelaminan n kursi mempelai, pa- 
jangan, puadai 

lampau 1 a dahulu, dulu, lalu, lewat, silam, 
tinggal; habis, suntuk; 2 adv amat, sangat, 
terlampau; 

ant 1 kini 

melampau v berlebihan, ekspresif, lewat 
batas; ekstrem; 

melampaui v 1 melalui, melangkahi, me- 
langkaui, melewati, melintasi, menerobos; 
mengatasi; 2 melebihi, meninggalkan; me- 
ngalahkan, mengungguli; 3 melanggar, 
mengabaikan, menyalahi; 


terlampau 1 adv amat, banget (cak), ber- 
lebihan, betul-betul, kelewat (cak), sangat, 
sekali, sungguh-sungguh, teramat, terlalu, 
2 v terlampaui, 
terlampaui v terlalui, terlewati, terlintasi, 
terlompati 

lampias a laju, lancar, 
melampiaskanvlmelajukan,melancarkan, 
2 melepaskan, memenuhi, memuaskan, 
mencurahkan, mengeluarkan, menumpah- 
kan, menuntungkan, menyalurkan, 
pelampiasan n pelepasan, pemenuhan, 
pemuasan, 
terlampiaskan v tercurahkan, terpenuhi, 
terpuaskan, tersalurkan 

lampin n ambet (cak), bebat bayi, bedong, 
bedung, popok 

lampion n dian, lentera, loleng, tanglung 

lampir, melampiri v menyertai, 
melampirkan v mengikutkan, menyemat- 
kan (ki), menyertakan, 
terlampir v tersemat, tersertakan; 
lampiran n adendum, apendiks, sematan, 
suplemen, tambahan 

lampit n kasah, kelasa, tikar rotan 

lampu n alat penerangan; 
-- baterai senter, 
- corong cublik, lampu semprong; 
-- dinding lampu tempel, lampu teplok; 
-- jangkar lampu labuh; 
-- petromaks lampu tekan, 
-- pijar bohlam (cak), lampu busur, per 
- wayang blencong 

lampung, melampung v melayang, me- 
ngambang, mengapung, terkatung-ka- 
tung, 
pelampung n guntang,ranggung; 
~ perahu ambau, gandung 

lamtoro n kemlandingan, mlanding, petai 
cina 

lamun, melamun v 1 menyerana, tepekur, 
terbengkalai, tercenung, terdiam, terma- 
ngu, termengung, termenung, 2 berangan- 
angan, bermimpi, mengkhayal, 
pelamun n ilusionis; idealis, pemimpi, 
pengkhayal, utopian, visioner, 
lamunan n angan-angan, impian, khayalan 

'lamun p 1 namun, tetapi, 2 biarpun, kenda- 
tipun, meskipun, sungguhpun, walaupun, 
3 apabila, asalkan, jikalau 


*lamun, melamun v 1 melonggokkan, mem- 
bumbun, mengonggokkan, menimbun, 
menumpukkan; 2 membanjiri, menakung, 
mencacapi, mengacapi, mengampuh, 
mengempohi, menggenangi, merendam 

lamur a cadok, rabun 

lancang a cempala, gerenyau, 
--mulutbersanding, calak, canggih, cempa- 
la mulut, lancar mulut, cencala, keras, ke- 
tus, menyembilu (ki), menyengat (ki), pe- 
das, sengit, tajam; 

-- tangan ringan tangan 

lancar a 1 geladir, laju, lampias; 2 bijak, ca- 
lak, fasih, galir, lincir, pandai bicara, pan- 
tas mulut (ki), petah lidah; halus, lemas; 
3 licin, mulus, tokcer (cak); gampang, 
gangsar, lasuh, mudah; luntur; 
ant terhambat 
- mulut lancang mulut, 
melancar v melaju, meluncur; melinyar, 
melancarkan v 1 melajukan, melampias- 
kan, melicinkan, melincirkan; memudah- 
kan, memuluskan, menggampangkan; 
mencepatkan, mengacapkan, mengen- 
cangkan, menggegas, menggesakan, me- 
nyegerakan; 2 melaksanakan, melakukan, 
melangsungkan, melantaskan, membuat, 
mengadakan, menyelenggarakan; 3 bela- 
jar, melampas (ki), melatih, memahirkan 

lancip a 1 cerucup, loncos, meruncing, tirus; 
2 tajam; 3 bangir, mancung; 
ant 2 tumpul 
melancipkan v 1 merancap, merancung, 
meraut, meruncingkan; 2 menajamkan, 
mengasah 

lancong, melancong v berdarmawisata, be- 
rekreasi, berkelah, berpelesir, berpesiar, 
bertamasya, berwisata, dolan, jalan-jalan, 
piknik; melonco-lonco; 
pelancong n petandang, turis, wisatawan, 
pelancongan n pariwisata, tamasya, wisa- 
ta; 
perpelancongan n kepariwisataan, turis- 
me 

lancung a1 gadungan, imitasi, palsu, tiruan; 
artifisil, bikinan (cak), buatan, fiktif, se- 
lungkang, sintetis; 2 bengkok (ki), cerdik, 
culas, curang, lengit, kerang-keroh (ki), 
keroh, korup, licik, licin (ki), main kayu, 
padan, serong (ki), subtil; 


3lamun ° 'langgar 277 


melancungkan v memalsukan, memani- 
pulasi, 

kelancungan n kebohongan, kecurangan, 
kepalsuan 


landa, melanda v melanggar, melutu (ki), 


menempuh, menerjang, menerpa, menge- 
nai, menghantam, menimpa, menyam- 
bar, menyapu (ki), menyelap, menyerang, 
merampak, merundung 


landai a miring, pantai, sondai, 


melandai v menurun 
ant menanjak 


landas n alas, tumpuan; 


-- benua landas kontinen, paparan benua; 
melandasi v melambari, mendasari; 
landasan n 1 alas, asas, basis, dasar, fonda- 
si, fundamen, prinsip, sendi, tumpuan; 2 
bantalan, lambar, lapik, petelasan, sarap, 
tatakan; ban; 3 ki garis haluan, khitah, 
tujuan dasar; 

berlandaskan v beralaskan, berdasarkan, 
bersendikan 


langgam n 1 ala, cara, gaya, model, ragam; 


2 adat, kebiasaan, rasam 


langgan, berlangganan v berabonemen, me- 


langgani; 
pelanggan n klien, konsumen, nasabah 
ant penjual 


"langgar v bentur, tabrak, 


melanggar v 1 membentur, membentus, 
menabrak, menarung, mendampak, me- 
nempuh, mengenai, menubruk, menum- 
buk, menunjang, menyampuk, menye- 
ruduk, menyimpuk, menarung, meng- 
antuk, menyandung, menyaruk, mero- 
dong; 2 mencabuli, mencaring; meng- 
abaikan, mengingkari, menyalah, melaini, 
melawan, menentang, menyalahi, 3 me- 
lalui, melampaui, melangkaui, melewa- 
ti; 4 melanda, menerjang, menerpa, me- 
ngenai, menghantam, menimpa, menyam- 
bar, menyelap, menyerang: 
melanggarkan v membenturkan, menab- 
rakkan, mengantukkan, menubrukkan, 
menumbukkan, menyerudukkan, mere- 
jahkan; 

pelanggaran n pengingkaran, 

terlanggar v teragung, terantuk, terbentur, 
tersampuk, tersomplok, tertabrak, terta- 
rung, tertubruk, tertumbuk, 


278 langgar ° lanjut 


berlanggaran v1 beradu, berbenturan, ber- 
ciuman (ki), berdampak, bersabung, ber- 
somplokan, bertabrakan, bertarung, ber- 
tembung, bertubrukan, bertumbukan,; ber- 
laga, 2 berlawanan, bertentangan, 

'langgar n bandarsah, menasah, musala, 
surau, zawiat 

langgeng a abadi, abid,baka, baki, daim, ke- 
kal, lestari, permanen, selama-lamanya, se- 
panjang masa, tetap, 
ant fana 
melanggengkan v melestarikan, mengaba- 
dikan, mengekalkan 

langit n angkasa, antariksa, awang-awang, 
bumantara, cakrawala, dirgantara, tawang, 
udara, 
melangit 1 v melambung, membumbung, 
mengangkasa, mengudara, terbang, le- 
pas landas, 2 aki mengatas, meninggi, mu- 
luk-muluk 

langit-langit n lelangit, pagu, plafon 

langka a ganjil, garib, jarang, larang, mahal, 
nadir, sedikit, sulit: 
kelangkaan n kekurangan, kesukaran, ke- 
sulitan, kesusahan 

langkah n 1 tindak, 2 aksi, gajak, kelakuan, 
kiprah, perbuatan, sepak terjang, tindak- 
an, keputusan, sikap: 3 bagian, tahap: 4 ja- 
lan, metode, modus operandi, prosedur, 
siasat, strategi, 
-- baik ki langkah kanan (ki), mujur, un- 
tung, 
— kiri ki apes, buntung (cak), celaka, geruh, 
lacur, langkah kidal (ki), malang, nahas, sa- 
rau, sebal, sial, udi: menderita, susah: 
— seribu kabur, lari, ngacir (cak), 
melangkah v 1 berjalan, menarik langkah, 
mengegah, berangkat, 2 melalui, menga- 
rungi, 3 bekerja, bertindak, 
melangkahiv1melalui,melampaui,melang- 
kaui,melewati, menapaki, meniti, menyelu- 
suri; melompari, menjangkah, 2 melaini, 
melanggar, menentang, menyalahi, 3mem- 
balap, mendahului, menyalip (cak), me- 
nyodok (cak), menyusul, 4 melewatkan, 
mengabaikan, 
selangkah n setahap, setapak 

langlang n patroli, pengakap, peronda, 
melanglang, berlanglang v 1 berpatroli, 
bersambang, mengakap, meronda; 2 ber- 


jalan; berhanyut-hanyut, bertualang, mela- 
bang, mengelana, mengembara, mengge- 
landang, menjajah, menjelajah, merantau, 
merapah, merodong 


langsing a ramping, singset; ampai, cengkek, 


genting, lampai, langkai, langsar, lan- 
jai, merunjau, renceng, rigai, saring, se- 
mampai; 

ant gemuk 

melangsingkan v menguruskan, menying- 
setkan, merampingkan; 

pelangsingan n perampingan 


langsir, melangsir v cak berkelintaran, ber- 


seliweran, bersimpang-siur, bertitar-titar, 
bolak-balik, hilir-mudik, kesana-kemari, ki- 
an-kemari, kolang-kaling, merayau, mon- 
dar-mandir, pulang balik 


langsung 1 v melantas, terus; 2 a direk (cak), 


kontan (cak), refleks, serentak, serta-merta, 
spon-tan; 3 a jitu, kategoris, telak, tepat, 
ant 1 berhenti 

melangsungkan v 1 melalukan, melanjut- 
kan; meneruskan, menyampaikan; 2 me- 
laksanakan, melakukan, melancarkan, me- 
lantaskan, membuat, mengadakan, meng- 
gelar, menjadikan, menunaikan, menye- 
lenggarakan; 

berlangsung v 1 berlanjur, berlantas; 2 ak- 
tif, bekerja, berjalan, berlaku, berproses, 
terjadi; 

kelangsungan n 1 kesinambungan, konti- 
nuitas, perturutan; kelanjutan; 2 keter- 
bukaan, keterusterangan 


lanjur a lanjut; 


melanjurkan v 1 memanjangkan, meng- 
ulur, 2 melanjutkan, menambahkan, mene- 
ruskan, menyambung, 

terlanjur v bablas, kadung, kebacut (cak), 
salah dorong, teranjur, terlancap, terlantas, 
terlonsong, tersorong 


lanjut 1 a berumur, tua; 2 a alot, berkepanjang- 


an, liat, sendat, sulit; 3 a dalam, tinggi; 4 v 
maju, melantas, terus, 

ant 1 muda; 2 tunda 

- akal banyak akal, cerdik, lanjut pikiran, 
- usia berida, bertongkat sendok, beru- 
mur, gaek (cak), jompo, lanjut umur, renta, 
sepuh, tua bangka, tua bengkok, tua leler, 
tua lontok, tua renta, tua suntuk, uzur, 
wreda; 


melanjutkan v melanjurkan, menambah- 
kan, meneruskan, menyambung, menyi- 
nambungkan; 
pelanjut n penerus, pengganti, 
lanjutan n buntut, ekor, sambungan, 
susulan, tambahan, terusan: 
berlanjut v 1 berbuntut (ki), bersambung, 
sinambung; 2 berlama-lama, berlarut- 
larut, terus-menerus: 
kelanjutan n perkembangan, perturutan, 
kelangsungan, kesinambungan, kontinu- 
itas, 
berkelanjutan v berkepanjangan, berkesi- 
nambungan, konstan, kontinu, nonstop, 
persisten, terus-menerus, 
selanjutnya adv berikut, kemudian, lalu, 
selepas itu, sesudah itu, seterusnya 

lansir, melansir v melewarkan, memberi- 
takan, mempublikasikan, menebarkan, 
mengabarkan, mengembarkan, mengu- 
mumkan, menyiarkan, merilis, mewar- 
takan 

lanskap n 1 panorama, pemandangan, ta- 
masya, vista; 2 seni taman 

lantai n 1 dek, geladak, lunas, dasar, taris; 2 
lenggek, pangkat,tingkat; 
melantai 1 a datar, rata; 2 v berdansa, 
gengsot (cak), turun (cak) 

lantak, melantak v 1 memadatkan, me- 
mampatkan, memejalkan, mengasak, me- 
numpatkan, menyebu; membelam, me- 
ngendal, menjejalkan; 2 melalap (ki), me- 
lipat, meludeskan, membabat (ki), mem- 
bersihkan (cak), menandaskan, mengga- 
nyang, menggasak, menghabiskan, me- 
nguras, menyikat habis, merangkus 

lantan, melantan v 1 membimbing, memeli- 
hara, mengasuh, mengemong, mengempu, 
menjaga, merawat; 2 memanjakan, mem- 
beri hati, mengalem, mengempenak 

lantang a 1 berdengung, cumengkling, ge- 
muruh, keras (ki), melengking, nyaring, 2 
bambang, banglas, jelah, lapang, lawah, 
leluasa, lepas, luas, melawas; 
melantangkan v mengeraskan, menguat- 
kan, menyaringkan 

lantar, melantarkan v 1 melahirkan, mem- 
bangkit, membawa dampak, membuah- 
kan, membuat, memicu (ki), mencetuskan 
(ki), mendatangkan, menerbirkan, meng- 


lansir * 'lantun 279 


akibatkan, menghasilkan, mengundang, 
menimbulkan, menjadikan, menyebabkan, 
menyulut (ki); 2 meneruskan, menyam- 
paikan; 
lantaran 1 n alasan, kausa, mula, pasal, 
pemicu, penyebab, penyulut, pokok; 2 p 
dari, ga-ra-gara, karena, sebab, tegal; 
pelantar n perantara 

lantas 1 p arkian, baru, kalakian, kemudian, 
lalu, sesudah itu, 2 adv langsung, serta- 
merta, terus, 
melantas v1 langsung, terus, lanjut, maju, 
menerus;2membidas,mendobrak, menem- 
bus,menerobos,menyerang,menyerbu,me- 
nyerobot, menyeluduk, menyeruduk, me- 
nyuruk, menyusup, meradak, merempuh; 
melantaskan v 1 menembuskan, menerus- 
kan; 2mengemukakan, mengutarakan, me- 
nyampaikan,menyatakan;3melaksanakan, 
melakukan, melangsungkan, membuat, 
meng-adakan, menyelenggarakan; 
terlantas adv bablas, kadung, kebacut (cak), 
salah dorong, teranjur, terlancap, terlanjur, 
tersorong; 
berlantas v berlangsung, berlanjut; 
berlantasan a mengejuju, persisten, terus- 
menerus; 

antik, melantik v membaiat, membaptis 
(ki), membenum (cak), menabalkan, me- 
nahbiskan, mendaulat, mengangkat, me- 
ngukuhkan, menjadikan, menobatkan; me- 
wisuda; 
ant mencopot 
pelantikan n inaugurasi, pembaiatan, pe- 
nabalan, pengangkatan, pengukuhan, pe- 
nobatan, penunjukan, tauliah; wisuda 
ant pencopotan 

lantik a 1 belengkok, bengkok, bengkong, 
bengkung, cengkok; 2 jengkit, lentik 

lanting, melantingkan v melemparkan, me- 
lontarkan; mengguling-gulingkan, meng- 
humbalang; 
pelanting n pelontar; 
-- karet jepretan, 
selepetan, tarbil; 
terpelanting v terpental, 
berpelantingan v berhumbalang, berpen- 
tingan, 

‘antun, melantun v mengalun; 
melantunkan v melagukan, membawakan, 


katapel, plinteng, 


280 7lantun 


mendendangkan, mengalunkan, menya- 
nyikan; 
lantunan n alunan 

?'lantun, melantun v berbalik, melenting, 
memantul, membal, membidas, memb- 
ingkas, mengambul, menganjal, me- 
ngantul, mengelanjar, mengendal, menge- 
nyal, menyembat, terpelanting, terpental 

lantur, melantur v berlarat-larat, berlarut- 
larut, berleleran (ki), berkepanjangan, ber- 
putar-putar, bertele-tele, melayang (ki), me- 
lebar, menyimpang: 
lanturan n digresi, pembelokan, penyim- 
pangan 

lanun n bajak laut, pembegal, penyamun, 
perampok, perompak 

laos n gadamala, laja, lengkuas, 
-- jambek ganyong, laos mekah 

lap n gombal, serbet, topo; 
-- makan serbet: 
- kaki keset 
mengelap v membersihkan, mengesat, 
menyeka, menyerbeti 

lapak n 1 tempat, 2 alas, bantalan, lambar, la- 
pik, sarap, tatakan 

lapang a 1 belantara, lebar, luas: 2 bambang, 
banglas, jelah, lantang, lawah, leluasa, le- 
pas, melawas, 3 lega, plong: 4 anggal, 
lengang, lowong, luang, senggang: 5 long- 
gar; 
-- dada lapang hati, pemaaf, permisif, 
sabar, terbuka,toleran; 
berlapang-lapang a bebas, langgas, lelua- 
sa, los, merdeka; 
melapangkan v 1 meluaskan; 2 melong- 
garkan; 3 ki membuka, mencerahi, mene- 
rangi; melegakan; 
lapangann1alun-alun, dataran, pelan,tanah 
lapang; medan, padang, setra; 2 arena, 
gelanggang; ruang; kalangan, lingkungan, 
ruangan; 3 bidang, disiplin, ilmu, keahlian, 
yak; 
~ terbang bandara, bandar udara, pela- 
buhan udara 

lapik n 1 alas, dasar, lambar, landasan, 
lapak, sarap, tatakan; 2 bantalan, galang, 
ganjal, kalang, petelasan,sendal; 
melapik v 1 mengalasi; 2 menggalang, 
meng-ganjal, menyendal; 
~ perut makan pagi, sarapan (cak) 


lapis n 1 limpit, rangkap, susun, lapisan; 2 
banjar, barisan, deretan, saf; 3 bungkus, 
salut, saput, sarung, selaput, selongsong: 
melapis v 1 membungkus, menyalut, me- 
nyaput, menyadur, menyepuh, 2 bersusun- 
susun, bertumpuk-tumpuk, 
lapisan n1 lembaran, petala, susunan, tum- 
pukan, 2 banjar, barisan, deretan, saf; 3 ki 
golongan, kalangan, kasta, kaum, 
kelas, lingkungan, puak, strata, tataran, 
tingkatan, wama, 
berlapis v 1 berlimpit, berangkap, ber- 
susun, bertumpuk, 2 berderet, bersafsaf; 
pelapisan n 1 penyalutan, penyepuhan, 
2 penjenjangan, stratifikasi 

lapor, melapor v memberi tahu, mengadu, 
melaporkan v mengadukan, mengatakan, 
mengungkapkan, mengutarakan, me- 
nyampaikan; memberitahukan, membe- 
ritakan, mengabarkan, mengkover (cak), 
pelapor n informan, narasumber, respon- 
den: 
pelaporan n peliputan, pemberitaan, pem- 
beritahuan, pengabaran, pewartaan, re- 
portase, 
laporannberita,informasi, kabar, keterang- 
an, liputan, masukan, petunjuk, warta, 
jumal, memo,nota, pengaduan, catatan, ko- 
mentar, maklumat, notula, paparan, peme- 
rian, penjelasan, perincian, pernyataan, 
risa-lah, siaran, ulasan, uraian 

lapuk a 1 bangsai, bejat, busuk, keropos, 
lepuk, mumuk, peroi, rapuh, reput, 
rombeng, rongsok, rusak, tepok, 2 ki kolot, 
konservatif, usang 

lara 1 n duka, duka cita, galabah, gobar hati, 
gundah, kusutmuka,masygul, muram, nes- 
tapa, pilu, prihatin, samak, sedih, sedu, 
sendu, susah hati; 2 v ambruk, gering, 
sakit 
ant gembira 

larang, melarang v melalau, membendung 
(ki), memintasi, menahan, mencegah, me- 
negah, mengekang, mengendalikan, meng- 
halangi, mengontrol, menjangankan, meng- 
haramkan; 
ant mengizinkan 
pelarangan n pemasungan, pembatasan, 
penindasan, prohibisi, represi, restriksi, 
supresi 


larangan n 1 kekangan, tegah; halangan, 
hambatan, inhibisi, pembatasan, prohibisi, 
restriksi; 2 pantangan, pemali, tabu; 
terlarang a bertegah, haram, 
pantang, tabu; 

laras n 1 bunyi, nada; 2 harmoni, kesamaan, 
keselarasan, keserasian, kesesuaian, 
keteraturan; 
melaraskan v menyelaraskan; 
selaras a berbawaan, berpadanan, berpa- 
tutan, cocok, harmonis, konsisten, selia, 
sepadan, serasi, sesuai, setimpal; simetris, 
sinkron; rampak, setem; bersesuaian, ber- 
tepatan, harmonis, runtut, sebanding, se- 
bentuk, seimbang, sejajar, sejalan, sekadar, 
senada, senapas, setanding, setara, se- 
timbal, seturut, sewajar; 
menyelaraskan v memadankan, mema- 
tutkan, mengharmoniskan, mengimbang- 
kan, menyerasikan, menyesuaikan; 
penyelarasan n harmonisasi, koordinasi, 
pengaturan, penyerasian, penyesuaian, 
sinkronisasi; 
keselarasan n harmoni, kecocokan, ke- 
patutan, keseimbangan, keserasian, kese- 
suaian, simetri, persetujuan 

larat 1 v melacak, 2 v berhanyut-hanyut, 
melabang, melanglang, mengelana, me- 
ngembara, merantau, merapah, merodong; 
3 a iba, pilu, rawan, rayu, sayu, silu, ter- 
haru, trenyuh, 
melarat v menjalar, merembet 
berlarat-laratv 1 hanyut, mengempar, men- 
jauh; 2 berkepanjangan, berlarut-larut, 
berleleran (ki), bertele-tele, melantur, me- 
layang (ki), menyimpang; 3 melebar, me- 
luas, merembet, meruak; 

lari v 1 kabur, pergi; desersi, mangkir (cak); 
mengelak, menghindar; 2 hilang, lenyap; 
3 bergeser, melenceng, memeleset, me- 
nyimpang; 
-- beranting estafet, lari estafet, 
melarikan v memapas, membawa lari, 
menculik, mencuri, menerbangkan, meng- 
gondol, mengambil, menjarah, menyambar, 
menyauk (cak), menyepuk, menyerobot, 
merampas: 
~ diri angkat kaki, enyah, hengkang, ka- 
bur, mengacir, minggat, 
pelarian n 1 buronan, buruan, 2 pengungsi, 


ilegal, 


laras * latar 281 


berlarian v berbebar, bercempera, bercerai- 
berai, berhamburan, berjempalitan, bersiah, 
bertemperasan, bubar, buyar, kocar-kacir, 
lintang-pukang, mengaprit, pontang-pan- 
ting, sungsang sumbal, terbirit-birit, tung- 
gang-langgang; 

larik n 1 banjar, derek, deret, jajar, jejer, lajur, 
leret, ririt, saf; 2 ayat, baris 

laris a kayun, laku, larap 

larung, melarungkan v membuang, mela- 
buhkan, menghanyutkan 

larut a 1 baur, campur, berbaur, berganduh, 
berkacau, lebur, padu, teraduk, terkocok, 
2 hancur, luluh, 3 asyik, tenggelam (ki), 
terleka, terlena, 4 hanyut, mengempar, 
menjauh, dalu, jauh, suntuk, 
- malam hilir malam, jauh malam, 
melarutkan v meluluhkan, menghancur- 
kan; 
pelarutan n difusi, pembauran 
larutan n air, cairan, enceran; adonan, 
adukan, campuran, senyawa; 
berlarut-larut v berhanyut-hanyut, berke- 
panjangan, berlarat-larat, berleleran (ki), 
bertele-tele, melantur, melayang (ki), me- 
lebar, menyimpang: 

larva n cubung-cubung, tempayak 

laskar n angkatan, armada, bala, barisan, 
legiun, pasukan, tentara 

‘ata, melata v menggeruit, menjalar, me- 
nyelar, merayap 

"lata a asfal, buruk, daif, hina, kecil, kotor, 
laif, leceh, lemah, nista, remeh, rendah: 
melatakan v melanyak (ki), melecehkan, 
memudahkan, memunggungi (ki), menca- 
pak, mencebikkan, mendaifkan, mengabai- 
kan, mengecilkan, mengentuti (ki), menge- 
tanahkan (ki), menggampangkan, menghi- 
nakan, meniadakan, menistakan, menyam- 
pingkan, menyepelekan, meremehkan, me- 
rendahkan 

latah v ikut-ikutan, membebek (ki), membeo 
(ki), mencontoh, mengekor, meniru, men- 
jiplak, turut-menurut, 
kelatahan n ekolalia 

latar n 1 kerangka, konteks, lingkungan, se- 
ting (cak), situasi, 2 dekor, dekorasi, hias- 
an, 

- belakang alasan, dasar, dorongan, motif, 

kerangka, kondisi, konteks, lingkungan, 


282 laten * lawan 


pelataran n beranda, halaman, jerambah, 
pe-karangan, peron 

laten a potensial, terpendam, terselubung, 
tersembunyi 

latih, melatih v 1 memberi pelajaran, mem- 
bimbing, membudayakan, memimpin, 
mendidik, mengajar, mengarahkan, 
mengasuh, mengemong, menuntun; 
menempa, menggembleng, menggodok 
(ki); 2 melampas (ki), melancarkan, 
memahirkan, membiasakan, mengasah, 
mengecas (ki), menyegarkan, 
pelatih n guru, instruktur, pembimbing, 
pengajar, penuntun, penyuluh, tutor, 
pelatihan n penataran; pembibitan, 
training; 
latihan n bimbingan, edukasi, kursus, les, 
pelajaran, pendidikan; sasana; 
terlatih a berpengalaman, cakap, kapabel 
(cak), kompeten, piawai, pintar, profesional, 
ulung; 
berlatih v belajar, membiasakan; sparing 
(cak); 

laung n jerit, pekik, seruan, tempik, te- 
riakan; 
melaung v berkoar, berseru, bertempik, 
berteriak, memekau, memekik, mengedau, 
menjerit; 
melaungkan v melantamkan, memekik- 
kan, menempikkan, meneriakkan, menye- 
rukan 

laut n bahar, samudra; 
-- lepas laut rembang, laut selebu; 
melaut v berlayar; 
pelaut n bahariwan; nelayan; 
lautan n osean, samudra, segara; 
kelautan n bahari,maritim, nautikal 

lava n ladu, lahar, magma 

lawa n alang, ambang, belan, palang, rimbat, 
selak, sengkang; 
pelawa n alangan, belan, rintangan 

lawak a banyol (cak), cura, gecul, jenaka, ko- 
cak, komikal, lucu, membawa gelak, 
menggelikan; bodoran, dagelan, ejekan, 
kecandan, kecindaan, kelakar, lelucon, 
menggelikan hati, olok-olok, seloroh, 
senda-gurau, sindiran; 
lawak-lawak n lawakan; 
melawak v bercelatuk, bercumbu-cumbu, 
bergarah-garah, berjenaka, berkecandan, 


berkecindan, berkocak-kocak, berogak- 
ogak, berolok-olok, berseloroh, bersenda- 
gurau, bersenda-senda, melucu, mem- 
banyol, membodor; berjenaka, mendagel, 
mengocak, mengocok perut; mengejek; 
pelawak n alan-alan, badut, bebodoran, bo- 
dor, hamlak, hamlar, hamlau, kelamar, 
komedian, ogak-ogak, orang jegela, pem- 
banyol, penambul, pendongeng, pengocok 
perut, peran; pepelak, penglipur, peng- 
hibur, penggeli hati, pendagel; 

lawakan n banyolan, bebodoran, dagelan, 
humor, komedi, lelucon, penggeli; 


lawan 1 n musuh, oponen, penentang, ten- 


tangan, seteru; kompetitor, pesaing, rival; 
antagonis, antiwirawan; 2 n bandingan, 
imbangan, padanan, saingan, tandingan, 
tara, tampin, dagi; 3 n antipoda, antitesis, 
inversi, kebalikan, kutub; 4 n partner, pa- 
sangan, padanan, jodoh, teman; 5 p versus; 
ant 1 teman 

-- kata antonim, kosokbali; 
melawanv1melayani, menampung, meng- 
hadapi; menandingi, mengembari, meng- 
imbangi, menjajari, menyaingi, menyamai; 
2 balela, bangga, membangkang, membantah, 
membangkah, membasmi, membelasut, me- 
nyangkal, menganjar-kanjar, mendurhaka, 
memberontak, memusuhi, mendaga, men- 
dagi, menongkah, merangsang; melin- 
tangi, menaki, menentang, menantang, me- 
nyangkaki, menyanggah, menyongsong; 3 
memerangi, menangkal, mencegah, meng- 
halau, mengusir, menjauhkan, menolak, 
melanggar, menyangkak; menampik, me- 
nangkis, menyaingi, menghadapi, menan- 
dingi, mengembari, melayani; 4 anti, kon- 
tra; 

ant 4 mendukung 

pelawan n 1 pembangkang, pembantah, 
pemberontak, penentang, penantang, pe- 
nyanggah, penghalang, pembalela, pem- 
berontak, penghalau, pengusir, penyang- 
kal, pendurhaka; pendaga, pendagi, pen- 
debat, penyempal, perejah; 2 penangkal, 
pencegah, penolak; 3 oposisi, babil, degil, 
keras kepala; 

ant pendukung 

berlawan v 1 berbanding, berimbang; 2 
bertanding, bertempur; 


berlawanan1aantagonistis, antitetis, bersa- 
lahan, bertentangan, bertubrukan, bertum- 
bukan, berlanggaran, inkompatibel, in- 
konsisten, kontradiktif, paradoksal, sen- 
jang; terbalik, berkebalikan, bersebalikan; 
bersemuka, bertemu, berseberangan, ber- 
lombaan, 2 v bergandingan, bersaingan; 
bentrok, berburuk, bermusuhan, bersebe- 
rangan, berselisih, berseteru, bertelingkah, 
bertikai; bercanggah, bertengkar, berban- 
tah; 
ant 1 berlarasan; 2 bersahabat; berteman 
perlawanan n 1 perjuangan, pertarung- 
an, perkelahian, pertempuran, perlagaan, 
persabungan, peperangan; pemberontak- 
an; perbantahan, perbangkangan, persang- 
kalan, pertentangan, perdurhakaan; 2 per- 
tentangan; penampikan, pertampikan, pe- 
nangkisan, penolakan, resistansi, tentang- 
an, bantahan, tangkisan, balasan,sambutan; 
persaingan, penghalauan, perbantahan, 
persangkalan, perdurhakaan; 3 sanggahan, 
tentangan, bantahan, tangkisan, balasan, 
sambutan; 
memperlawankan v 1 memperhadapkan, 
mempertarungkan, | memperselisihkan, 
mempertemukan;memperlagakan,menga- 
du, menghadapkan, mempertandingkan, 
mempertentangkan, mengagah, memper- 
kelahikan, mempertempurkan, memben- 
turkan, mengantukkan, memperbantah- 
kan, mempertikaikan, mengadukan, me- 
nyabung; 2 memperbedakan, memperse- 
lisihkan, mempertentangkan; 

lawas, melawas a bambang, banglas, jelah, 
lantang, lapang, lawah, leluasa, lepas, lu- 
as 

*lawas al ais, kuno, lama, usang; 2 tua 
ant 1 baru; modern; 2 muda 

lawat, melawat v 1 beranjangsana, berjamu, 
bertamu, mendatangi, mengunjungi, me- 
ninjau; 2 menengok, menjenguk; melayat, 
menukam; 
lawatan n anjangsana, kunjungan 

layak a 1 adekuat, cukup, memadai, pas; la- 
but, laik, merdesa, mustahak, pantas, pa- 
tut, semenggah, senonoh, setimpal, sum- 
but, surup, tampan, wajar; akseptabel, co- 
cok; 2 mulia, terhormat; 
selayaknya adv sebaiknya, sepantasnya, se- 


lawas * layar 283 


patumya, sepertinya, sewajamya, seyogya- 
nya, 

kelayakan n kelaikan, kepantasan, kepa- 
tutan 


layan, melayani v 1 meladeni, memban- 


tu, menyervis, 2 melawan, menghadapi, 
menimpali, membalas, membenakan, 
membilang, memerhatikan, menanggapi, 
mengambil bena, mengasi, menggubris, 
menghiraukan, mengindahkan, menjawab, 
menyambut, merespons, 3 melaksanakan, 
melakukan, mengendalikan, mengoperasi- 
kan, menjalankan, 

melayankan v menghidangkan, menyaji- 
kan, menyuguhkan, 

pelayan n abdi, babu, bayu, bedinda, ben- 
duan, budak, bujang, hamba, jongos, ka- 
cung, kawula, khadam, peladen, pemban- 
tu, peon, pesuruh, pramuwisma, sahaya, 
tambi: 

ant juragan, majikan 

~ masyarakat abdi masyarakat 

~ toko pramuniaga, 

pelayanan n 1 bantuan, jasa, servis, 2 pe- 
nyajian 


layang, melayang v 1 melampung, mengam- 


bang, mengapung, mengawang, terkatung- 
katung; 2 ki melantur, menerawang, 
melayang-layang v berkimbang-kimbang; 
melayangkan v 1 menerbangkan; 2 me- 
lontarkan, mengedrop, mengirimkan; 
memberi, memukulkan, mendaratkan, 
mengayunkan; 

~ pandang melihat-lihat, memandang- 
mandang, membuang mata; 

terlayang v terkatup, terpejam, tertutup; 
tertidur; 

selayang n sekilas, selintas, sepintas; 

~ pandang sekejap mata, sekelap mata, 
seki-las pandang, sepintas lalu 


layap, kelayapan v 1 bergelandangan, ber- 


gelayangan, bergentayangan, berjengkeng, 
berkeliaran, bertualang, gelayaran, kelu- 
yuran, luntang-lantung, merayau, merubu- 
rubu; 2 jelalatan, pecicilan 


layar n 1 cucur, jib; 2 kelir; adang-adang, 


belat, bidai, ebek, kerai, langsai, tabir, te- 
beng, tedeng, tirai; 3 monitor, skrin; 

- agung layar topang, layar utama, 

- baca teleprompter; 


284 layat * lebur 


-- bubutan layar segitiga, layar temberang; 
- cucur layar depan, layar haluan, layar 
jib; 
-- gelas layar kaca; 
melayari v mengarungi, menjelajahi; 
berlayar v 1 melaut; 2 ki meninggal; 

layat, melayat v melawat, menukam 

layon n bangkai, batang, buntang, jenazah, 
kunarpa, mayat, mayit 

layu a 1 alum, mala, merana (ki), 2 lesu, 
loyo 

layuh a 1 lumpuh, petut, tepok, 2 benyai 
(ki), bopok (cak), dengkik, lemah, lenyai, 
ruai, 3 kuyu, luyu, melipu, membawat (ki), 
meralip, redup, rudu, ruyup, sayu, suram 

layung n lembayung, mambang kuning, me- 
rah jingga, oranye 

layur, melayur v 1 memanaskan, memang- 
gang, memperapikan, mendiang, meng- 
ganggang, menggarang,menyalai,menying- 
gang, 2 membakar 

lazim a biasa, galib, jamak, kaprah, lumrah, 
natural, normal, regular, tipikal, umum, 
wajar, baku, banal, formal, konvensional, 
lugu, naif, polos, populer, sederhana, 
standard, stereotip, 
ant aneh, ganjil 
melazimkan v membiasakan, mengadat- 
kan, menggalibkan, mengistiadatkan, men- 
jamakkan, 
kelaziman n kebiasaan, kegaliban, preva- 
lensi; 
lazimnyaabiasanya, galibnya, kebanyakan, 
rata-rata, umumnya 

lazuardi n biru muda 

lebah n kumbang, madukara, tabuhan, ta- 
won; 
- ratu lebah betina 

lebar 1 a bidang; jebab; belantara, lapang, luas; 
2 n lintang, rentang; 
- mulut ki bacar mulut, banyak mulut, ba- 
nyak bicara, banyak cakap, banyak omong, 
bawel, beleter, belu-belai,calak,celomes,ce- 
lopar (cak), ceriwis, gapil mulut,gelatak, 
nye-nyeh, nyinyir, ringan lidah, 
melebar v1 berkembang, meluas, menjalar, 
merambak, merembet, meroyak, meruak, 
2 berkepanjangan, berlarat-larat, berlarut- 
larut, berleleran (ki), bertele-tele, melantur, 
melayang (ki), membias, menyimpang, 


melebarkan v1 meluaskan; mengekspansi; 
2 membabarkan, membeberkan, mene- 
beng, menggelar, menghamparkan, men- 
jereng; menggombeng; membentangkan, 
mengem-bangkan, menyimpirkan 

Lebaran n Idulfitri 

Lebaran Haji n Iduladha, Idulkurban 

lebat a 1 baplang; rimbun, tebal, 2 deras 
ant jarang 

lebih a bertambah, kian, makin; 
ant kurang 
- dahulu 1 sebelumnya, 2 mula-mula, 
pada awalnya, pertama-tama, 
- jauh lebih lanjut, selanjutnya, sete- 
rusnya, 
- kurang kira-kira, sekitar, 
— lagi lebih-lebih, 
lebih-lebih adv 1 apalagi, bahkan, lebih 
lagi, malahan, malar-malar, sampai-sam- 
pai, tambahan pula, terlebih, 2 teristimewa, 
terutama, 
melebihi v melampaui, melewati, mening- 
galkan; mengalahkan, mengatasi, meng- 
ungguli, 
melebih-lebihkanumembesar-besarkan, 
membubuhi (ki), membumbui (ki), mem- 
peramat, menambah-nambahi, mendrama- 
tisasi, mengada-ada, menggarami (ki), 
terlebih adv lebih-lebih: 
berlebih 1adubersisa,2aplus, sesak, terlalu 
banyak, penuh, lebat, berlimpah-ruah, 
tumpah-ruah, penuh ruah, bertimbun- 
timbun, bertambak, lewah, gelogok, ketel, 
rimbun, gompiok, 
ant 1 kurang, 2 longgar 
berlebihanalamat,eksesif,lewat batas, me- 
lampau, sangat, terlalu, tedampau, ekstrim, 
2 lajak; besar kepala, besar mulut, bom- 
bastis, muluk: 3 bermewah-mewah, berpo- 
lah-polah, 
kelebihan n 1 keunggulan, superioritas, 2 
ruang, speling (cak), 3 ekses, kelewahan, 
kemubaziran, surplus, baki, renceh, restan 
(cak), sisa 
ant kekurangan 

lebu n abu, debu, duli, serdak 

lebur1a cair, larut, leleh, luluh, lumer, padu, 
2v berpadu, bersatu, menunggal, menyatu, 
3aki binasa, hancur: 
ant1 padat 


melebur v 1 meluluh, melumer, mencair; 
2 bercampur, berfusi, bergabung, ber- 
himpun, berpadu, bersatu, membaur, me- 
nyatu, 
ant 1 memadat 
meleburkan v 1 meluluhkan, melumer- 
kan, mencairkan, membaurkan, memper- 
satukan, mempertemukan, mencampur- 
kan, menggabungkan, menyatukan, 2 me- 
luluhlantakkan, membinasakan, meneng- 
karapkan, mengancaikan, menggempur, 
menghancurkan, menumpas, merapun, 
meredam, meremukkan, merusak: 
ant 1 memadatkan 
peleburan n 1 peluluhan, pelumeran, pen- 
cairan, 2 asimilasi, fusi, inkorporasi, mer- 
ger, pembauran, penggabungan, penyatu- 
an, percampuran, perpaduan 
ant1 pemadatan, 2 pemisahan 

leceh a 1 daif, kecil, laif, lata, remeh, sepele, 
2 hina, keji, cela; 
meleceh v 1 melecehkan; 2 mengambil 
muka, mencari muka, mengangkat-angkat, 
menjilat pantat; 
melecehkan v melanyak (ki), melatakan, 
memudahkan, memunggungi (ki), menca- 
pak, mencebikkan, mendaifkan, mengabai- 
kan, mengecilkan, menggampangkan, 
menghinakan, meniadakan, menistakan, 
menyambil-lalukan, menyampingkan, me- 
nyepelekan, meranca, meremehkan, me- 
rendahkan, meringankan 

lecek acak bekernyut, berkedut, berkerumuk, 
berkerut-kerut, gumal, kelambur, kepang- 
kepot, kumal, lusuh, remoh, renyek, re- 
nyuk, ronyok, terperonyok 
ant rapi 

lecet 1 a balur, baret (cak), barut, beret, ber- 
kelukur, beset, besot, cakar, calar, garis, ga- 
rit, gores, jejas, ledes, lelas, parut; 2 betok, 
lonyok, melatur, melecur, melepuh, me- 
locot; 3 basah, berair, berkemal, embal, 
lembap, lengas 

lecut n 1 cambuk, cemeti, pecut, senawat, 
tembung; 2 ki dorongan, motivasi, 
melecut v 1 memecut, merangket; 2 ki me- 
motivasi, mendorong, menggenjot, meng- 
giatkan 

ledak, meledak v meledos, meleduk, mele- 
tup, meletus, menjebluk, pecah, 


leceh * legunder 285 


meledakkan v meletuskan, memasang: 
ledakan n dentuman, detonasi, letupan, le- 
tusan 

ledek, meledek v mencela, mencemeeh, 
mencemooh, menertawakan (ki), menga- 
ta-ngatai, mengejek, menggonjak, meng- 
hina, mengolok-olok, melecehkan, menye- 
pelekan,meremehkan,merendahkan,men- 
cebik, mencibir, mengecimus, 
ledekan n celaan, cemeeh, cemooh, ejekan, 
hinaan 

leduk, meleduk v meledak, meledos, me- 
letus, menjebluk, pecah 

lega a 1 kosong, lapang, luas: 2 bahagia, 
ceria, gembira, girang, pada, plong, puas, 
riang, senang, suka cita, aman, nikmat, 
sejuk, tenang, tenteram, 3 anggal, leluasa, 
lengang, longgar, lowong, luang, selesa, 
senggang, 
melegakan v membahagiakan, memuas- 
kan, menggembirakan, menggirangkan, 
menyejukkan, menyenangkan, meriangkan 

legal a aci, asi, benar, berlaku, halal, resmi, 
sahih, valid: 
melegalkan v melegitimasi, mengesahkan, 
menyahihkan, meresmikan, membenar- 
kan, membolehkan, menerima, mengakui, 
mengasi, menghalalkan 

legalisasi n akreditasi, pengakuan, penge- 
sahan, pengukuhan, peresmian, validasi, 
melegalisasi v mengabsahkan, mengesah- 
kan 

legalitas n keabsahan, kesahihan, validitas 

legendan babad, cerita sejarah, kisah sejarah, 
dongeng, hikayat, tambo 

legit a 1 manis, 2 eco (cak), enak, gurih, le- 
mak, lezat, nikmat, sedap 

legitimasi n 1 legalitas, 2 justifikasi, pem- 
benaran, pengesahan, validasi, 
melegitimasikan v melegalkan, membe- 
narkan, mengesahkan, menghalalkan, me- 
nyahihkan 

legiun n angkatan, armada, bala, barisan, 
laskar, pasukan, tentara 

lego, melego v cak memindahtangankan, 
menjual, 
- jangkar berlabuh, bersandar, bersauh, 
bertambat, membuang sauh, merapat 

legunder n aswasada, kavaleri, pasukan 
berkuda 


286 leha-leha * leleh 


leha-leha a santai; 
berleha-leha v berayun-ayun kaki (ki), ber- 
malas-malasan, berpangku tangan, ber- 
santai, bersenang-senang, enak-enak, un- 
cang-uncang kaki 

leher n gala; 
- baju kalar,kerah, nia; 
- lembut ki kordial, menyenangkan, pan- 
dai bergaul, ramah, supel 

lejit, melejit v 1 melecit, melecut, melencit, 
melesit, memercit, terkucil, terpelencit; 2 
melating, melenting, melesat, mencelat, 
mental, pelesat, terlontar; 
melejitkan vmelambungkan, memasyhur- 
kan, memopulerkan, menaikkan, menenar- 
kan, mengangkat, mengorbitkan 

lekas adv acap, bangat,buru-buru, cepat, 
kunjung, segera, taajul, 
berlekas-lekas v bergegas, bersegera, ber- 
sicepat, cepat-cepat, terburu-buru, tersa- 
nga-sanga, tersipu-sipu, tertalah-talah, 
melekaskan v memacu, membangatkan, 
memburu-buru, mempercepat, mengacap- 
kan, menggegas, menggesakan, menye- 
gerakan, menyelak, 
selekasnya adv secepatnya, sesegera 

lekat a lekap, lengket, likat, rekat, erat, kelat, 
ketat: 
melekat 1 v bergala, melekap, menempel, 
menengkel, merekat, membekas, me- 
ngendap, menggores, menggurat; 2 a esen- 
sial, inheren, intrinsik, menyatu, 3 a akrab, 
dekat, erat, intim, karib, kental mendalam 
(ki), meresap, mesra, rapat, 4 v bertaut (ki), 
terpaku, terpatok, tertuju, 5 a ki terikat, 
terkait, terpaut, 
ant 1 melepas 
melekatkan v menempelkan, mengelak, 
merekatkan, mematri, menyambung 
ant melepaskan 

leksikograf n pekamus 

leksikografi n perkamusan 

leksikon n 1 daftar istilah, daftar kata, glo- 
sari, kosakata, perbendaharaan kata, 2 
bausastra, kamus, kitab logat, tesaurus, 
vokabuler 

lektur n 1 bacaan, pustaka, teks, wacana, 2 
ceramah, kuliah, pidato 

lekuk 1 aceduk, cekung, cengkerung, cekung, 
legok, lekung, lesung, mendelong, pesek, 


bengkok, benyok, cawak, gentat, jeluk, ke- 
mik, kempis, kempot, kempun, kempung, 
kepik, lembang, lepek, penyek, penyet, pe- 
nyok, 2 a melengkung, melepih; 3 n kelok, 
keluk, ladung, lung, reluk; pesuk, belokan, 
bengkok, cauk, cengkera, ceruk, kerung, 
kolong, lengkok, lengkuk, lengkung, 
liku, lubang, lubuk, lungkum, mungkum, 
relung, ruang, selekoh, teluk, tikungan, 
ulak-ulak; 
melekuk v melipat; 
melekukkan v melengkungkan, membe- 
kuk, membengkokkan, menekuk, menge- 
lukkan; 
lekukan n ceruk, jelukan, lombong, lubuk, 
relung, rongga 

lekum n 1 jakun; 2 gundang, kerongkongan, 
koroh, merih, rakungan, tenggorokan 

lelah a capek, erak, lejar, letih, payah, pe- 
nat; 
melelahkan v meletihkan, memayahkan, 
memenatkan; 
berlelah-lelahv bengoh,bekerja keras, beker- 
jamati-matian, berpenat-penat,berpugak-pu- 
gak,bersakit-sakit, bersusah payah, ber- 
susah-susah, membanting tulang, mem- 
bengkil, memeras keringat, memeras te- 
naga, 
ant berleha-leha 
kelelahan n kecapekan, keletihan, kepa- 
yahan, kepenatan 

lelaki n adam, laki-laki, lanang, maskulin, 
pria 

lelap 1 a cendera, enak (cak), jenak, lena, 
lenyak, nyenyak, pulas, renyap; 2 v am- 
blas (cak), bablas (ki), gaib, hanyut, hi- 
lang, hirap, lenyap, lucut, menguap (ki), 
munah, penyap, perlina, pupus, sirna, 
terbang (ki), 3a beku, 
melelapkan v ki boyak, datar(ki), membo- 
sankan, menjemukan 

lelatu n bunga api, cetusan, kilatan api, latu 

leleh v mencair: 
melelehv1melebur, meluluh, melumer,men- 
cair, mengalir, 2 berderai, berlinang, mene- 
tes, menitik, merebak, meremang, merem- 
bah, sabak; mengiler, menjelejeh; meneneh; 
melelehkan v meneteskan, mengalirkan, 
menitikkan: meluluhkan, melumerkan, 
mencairkan, 


berlelehan v berambai-ambai, bercucur- 
an, berleleran, berlinangan, bertetesan, se- 
rembah-serembih; berjelejehan; meler; 

lelembut n dedemit, hantu, momok, pejajar- 
an, popokan, puaka 

leler, berleleran v 1 berambai-ambai, bercu- 
curan, berlelehan; meler; 2 ki berkepan- 
jangan, berlarat-larat, berlarut-larut, ber- 
tele-tele, melantur, melebar, melenceng, 
membias, menyimpang 

?leler, keleleranvtelantar, terbangai, terbang- 
kang, terbengkalai,terhantar,terlalaikan,ter- 
lupakan, tersia-sia 

lelet a ayal, gial, lamban, lambat, pelan 

leluasa a 1 bebas, berlapang-lapang, langgas, 
los (cak), merdeka, 2 lapang, lega, longgar, 
selesa; bambang, banglas, jelah,lantang, 
lawah, lepas, luas, lawas, 
keleluasaan n 1 kebebasan, kelonggaran, 
kemerdekaan, prerogatif, privilese; 2 angin 
(ki), harapan, jalan, kans, kemungkinan, 
kesempatan, peluang, pinto (ki) 

lelucon n banyolan, bebodoran, dagelan, 
humor, komedi, lawakan, penggeli hati, 
canda, gurauan, kelakar, seloroh, senda 

leluhur n bibit buwit, cikal bakal, kakek mo- 
yang, nenek moyang, karuhun, onyang, 
pendahulu, pitarah, poyang; sumber 

lem n perekat, 
mengelem v melekatkan, menempelkan, 
mengelak, merekatkan 

lema n entri, kata kepala 

lemah a1 benyai (ki),bokoh,bopok (cak), deng- 
kik, layuh, lemas, lemau, lenyai, lesu, letoi 
(cak), litak, loyo, lunglai, rengsa, ruai, teklok 
(cak), celomes, menyerana, merana, mudah 
sakit, penyakitan,rentan, ringkih;2cengeng, 
lembek, lembut, lintuh, melempem (ki), pa- 
yah, pudar, rapuh, soak (cak); 3 lambat, ter- 
belakang; idiot, imbesil, tunagrahita; 4 ki 
asfal, daif, hina, kecil, laif, lata, nista, re- 
meh, rendah; 
ant 1 kuat 
melemah v melembek, mengendur, me- 
nyurut, padam; luluh, lumer; 
ant menguat 
kelemahan n cacat, kekurangan, kelianan, 
kepincangan 
ant kelebihan 

lemak n gajih, gemuk, vet; minyak, 


lelembut * lembayung 287 


-- kelapa palmin; 
-- tulang benak, sumsum, tulang hitam; 
berlemak v bergajih; berminyak 

lemari n almari; bufet; 
-- besi brankas; 
-- es kulkas, lemari pendingin 

lemas a 1 lemah gemulai, lembut tulang, len- 
tur, luwes, memutus tulang: 2 bokoh, le- 
mah, lemau, lembek, lenyai, lesu, letoi 
(cak), litak, loyo, lunglai, rengsa, ruai, tek- 
lok (cak), 3 murung, sedih 
ant bugar 

lembaga n 1 badan, dewan, institusi, insti- 
tut, majelis, organisasi, dinas, instansi, 
jabatan, jawatan, kantor, maktab; 2 asal 
mula, bakal, benih: 3 adat, aturan, hukum, 
konvensi, norma, pranata, tradisi, 
-- manusia bakal anak, bakal manusia, em- 
brio, fetus, janin, kandungan, mudigah, 
-- pemasyarakatan bui, hotel prodeo (ki), 
kerangkeng, kurungan, penjara, rumah ta- 
hanan, rumah pasung, tangsi (cak), te- 
rungku 

lembah n jurang, kaki bukit, kaki gunung, 
kanyon, lurah, ngarai, tahang; baruh, da- 
taran rendah, lembang, ranah, 
ant bukit 
- hitam lembah nista, lembah kejahatan 

lembam a lamban, layu, lesu, loyo, teklok 
(cak), 
kelembaman n inersia, kelambanan, kele- 
suan 

lembang 1 a ceduk, legok; 2 n baruh, dataran 
rendah, kaki bukit, kaki gunung, lembah, 
lu-rah, ngarai 
ant kering 

lembap a 1 basah, berair, demek, embal, 
lengas; 2 melempem; 
kelembapan n humiditas, kelengasan 

lembar n 1 carik, eksemplar, helai; 2 lembaran, 
3 benang, tali; 
-- isian blangko, formulir, borang, surat 
isian; 
melembarkan v 
mengidas; 
lembarann1 kepingan, paisan, lempengan; 
2 halaman, kaca, muka, pagina, syatar; 3 
cetakan, edisi, keluaran, nomor, terbitan 

lembayung n layung, mambang kuning, 
merah jingga, oranye 


memilih, memintal, 


288 lembek * lengah 


lembek a 1 empuk, gembur, kempuh, lem- 
but, lunak, melempem; 2 bokoh, bopok 
(cak), dengkik, lemah, lemas, lemau, lenyai, 
lesu, letoi (cak), loyo, lunglai; cengeng, 
lintuh, payah, rapuh, ringkih; 
-- otak lemah otak; 
melembek v melemah, mengendur, me- 
nyurut 
lembing n ganjur, pendahan, seligi, tem- 
biang, tombak 
lembu n jawi, sapi, 
- hutan andaka, banteng, seladang 
lembung, melembung 1 v membelendung, 
membelenting, mengembung, mengge- 
lembung, menggembung; membengkak, 
membesar; 2 a buncit, busung, gembung, 
kembung; cembung; 
melembungkan v membusungkan, meng- 
gelembungkan, menggembungkan; me- 
mompa, meniup; 
pelembungan n 1 buih, busa; 2 tembolok 
lembur n lewat waktu 
lembut a 1 lemas, lembek, licin, lunak, mu- 
lus, seni; rawan; 2 lirih, pelan, perlahan, 
rendah; empuk, enak, merdu, sedap, se- 
rindai; 3 anteng, kalem, pendiam, rileks, 
tenang; hangat, kordial, manis, menye- 
nangkan, ramah, sopan; 4 halus, lumat, 
remik, subtil; 
- tulang lemah gemalai, lemah gemulai, 
lemas, lentur, memutus tulang: 
melembut v merendah: 
melembutkan v 1 melunakkan, mengha- 
luskan; melumatkan, membubuk, memi- 
pis, memirik, menggecek, menggerus, 
menggiling, menumbuk, menyerbuk, 2 me- 
melankan, menurunkan, merendahkan 
lemon n 1 limau, 2 kuning muda, pingai 
lempar v buang, campak, tolak, 
-- martil lontar martil; 
-- peluru tolak peluru, 
melempari v melontari, memungkang, me- 
nempong, menggebok, menimpuk, me- 
nyambit, menyelakan, merajam; 
melemparkan v 1 melantingkan, melontar- 
kan, memarih, mengguling-gulingkan, 
menghumbalang; membuang, mencam- 
pakkan, mencelampakkan, mengedrop, 
menyepuk; 2 melepaskan, melontarkan, 
menyampaikan 


lempem, melempem a 1 lembap, lembek; 
2 ki adem ayem, beku (ki), pasif, stagnan; 
impoten (ki), mandul (ki), payah, pudar; 
mejan 

lempenglaceper, gepeng, layah, leper, pipih, 
2 n kerak, keping, lembaran, lempengan 

lempeng a lempang, lencang, lurus, 
ant belok 
melempengkan v 1 meluruskan, 2 me- 
nyelaraskan, menyesuaikan, 3 cak mem- 
bulatkan, menggenapkan 

lempung n belet, tanah liat, tanah pekat 

lena a 1 abai, alpa, cabar, cuai, khali, lalai, 
lengah, lengai, meleng; 2 cendera, enak 
(cak), jenak, lelap, lenyak, nyenyak, pulas, 
renyap; 3lama; 4 alon-alon, lambat-lambat, 
laun, lelet, pelan-pelan, perlahan-lahan; 
- ayam tidur-tidur ayam; 
melenakan v melengahkan, meluruhkan, 
membius, membuai, menghanyutkan (ki), 
menghipnotis, meninabobokkan, merun- 
tuhkan; 
terlena 1 v terbius (ki), terhipnosis, terlalai, 
terlengah, terlupa; 2 v tertidur; 3 a asyik, 
enak-enak, larut, mandam (ki), sibuk, teng- 
gelam (ki), terleka; 
berlena v berlalai-lalai, berlama-lama 

lencana n brevet, cogan, emblem, ensinye, 
medali, pin, plaket 

lencang a lempeng, lurus; 
melencangkan v melempengkan (ki), me- 
luruskan; merapikan 

lenceng, melenceng 1 a ajun, berbelok, len- 
cong, membias, menceng, mencong, mi- 
ring, serong; 2 v bergeser, lari, meleset, 
menyembir, menyimpang, terkehel; lun- 
cas, luput, sipi 

lendir n 1 cairan pekat, geladir; 2 dahak, 
gelema, rahak, riak, sputum; 
berlendir v beringus, ingusan 

lengah 1 a abai, alpa, cabar, cuai, khali, lalai, 
lena, lengai, meleng, seleder, silap mata, 
teksir, teledor, terpica; 2 v berayun-ayun 
kaki, berleha-leha, bermalas-malasan, ber- 
pangku tangan, bersantai, bersenang-se- 
nang, enak-enak, merengsa; uncang-un- 
cang kaki (ki); 
melengah 1n lengah, 2 v meliput, memper- 
lalaikan, mempersenang, mengempenak, 
menghibur, menyenangkan, 


melengahkan v 1 melalaikan, melupakan, 
memicakan, menaksirkan, mencuaikan, 
mencupaikan, meneledorkan, mengabai- 
kan, mengalpakan, mengancaikan; 2 me- 
lenakan, meluruhkan, membius, mem- 
buai, menghanyutkan (ki), menghipnosis, 
meninabobokkan, meruntuhkan; 
terlengah v terbius (ki),terhipnosis, terlalai, 
terlena, terlupa; 
kelengahan n galat, kealpaan, kelalaian, 
taksir 

lengan n tangan; 
- bawah hasta 

lengang a 1 hening, mati, ranap, senyap, 
sepi, sirep, sunyi, tenang; 2 anggal, lapang, 
lega, lowong, luang; senggang; 
ant 1 ramai; 2 penuh 
kelengangan n keheningan, kesepian, ke- 
sunyian, ketenangan 
ant keramaian 

lengas a basah, berair, berembun, berkemal, 
embal, lembap; 
kelengasan n humiditas, kelembapan 

lenggak-lenggok, melenggak-lenggok v ce- 
ledang-celedok, megal-megol, meliang- 
liuk, mengayak 

lenggang n ayunan, buaian; limbai, 
melenggang v melimbai, mengayunkan, 
berlenggang v ayun-temayun, berayun- 
ayun, berbuai-buai, bergoyang-goyang, 
mengayun, 

lenggok, lenggok-lenggok v cak berlenggak- 
lenggok 

lenggut, melenggut v mengangguk, meng- 
anggut, menyengguk 

lengkap a afdal, bulat, cukup, genap, integ- 
ral, jangkap, kafi, kamil, komplet, penuh, 
pepak, sempurna, tamam, utuh, paripurna, 
pleno, besar, eksekutif, ensiklopedis, kom- 
prehensif, menyeluruh, 
melengkapi v memenuhi, mencukupi, 
menggenapi,menokok,menutup,menyem- 
purnakan, 
pelengkapnaksesori, bumbu (ki), bunga (ki), 
embel-embel, komplemen, suplemen, tam- 
bahan: 
perlengkapan n abah-abah, alat-alat, apa- 
rat, gawai, instrumen, perabot, perangkat, 
peranti, perkakas, radas; bekal, perawis, 
organ, aksesori, logistik, perbekalan; 


lengan * lensa 289 


selengkap n semberap, seperanggu, se- 
perangkat, sesetel; 

selengkapnya adv sepenuhnya, seutuh- 
nya; 

kelengkapan n kebulatan, kecukupan, ke- 
padanan, keseluruhan, kesemestaan, ke- 
utuhan, totalitas; 


lengkeng n klengkeng, laici, leci 
lengket a 1 lekap, lekat, likat, rekat; 2 ki akur, 


dekat, harmonis, mesra, rukun 


lengking n cengking, dengking, tengking; 


melengking 1 a cumengkling, keras (ki), 
lantang,nyaring;2memeking,mendengking, 
meringking; menciar-ciar 


lengkuas n gadamala, laja, laos 
lengkung n belok, bengkok, cawak, cekung, 


cembung, cengkung, ceruk, ikal, jeluk, 
kelok, keluk, kerul, kerut, kolong, ladung, 
lekuk, lekung, lengkok, lengkong, lengkuk, 
lentur, liku, mencong, mungkum, reluk, 
relung, siku, tikung; 

- langit n batas pemandangan, cakrawala, 
falak, horizon, kaki langit, tepi langit, 
ufuk: 

melengkung v beliut, bengkok, bengkong, 
bengkung, cengkok, lengkok, riut; beleng- 
kok, berkelok, berkeluk, melekuk, mele- 
pih, merebeh; bungkuk, tunggik, ber- 
geduyut, meluyut, melentik, membusur, 
menjengkit, meleding, melendung, melen- 
dut, melengkuk, membelok, membengkok, 
meliku, mencekung, menikung, menceruk, 
menjulai, melelai, meledung, melentur, 
menjonget, melaur, melentik; bergeduyut, 
berkelung, gondek, pelong; 
melengkungkan v membekuk, membeng- 
kokkan, mengelukkan, 

kelengkungan v kurvatur 


lengos, melengos v beralih muka, berpalis 


muka, memalingkan muka, membuang 
muka, melerok, memalis, mendilak 


lengser v geser, makzul, turun takhta, 


melengserkan v memakzulkan, member- 
hentikan, memecat, mencopot, mendaulat, 
mendepak, menendang, meritul, 

ant melantik 

pelengseran n pemakzulan, pemberhen- 
tian, pemecatan, pencopotan 

ant pelantikan 


lensa n kanta, kaca: 


290 lentera * lepas 


- cembung lensa konfeks 
- cekung lensa konkaf 

lentera n corong, cublik, dian, dila, kandil, 
misbah, pelita; lampion, tanglung; lampu, 
ting 

lentik a bangkok, jengkit, lantik 

lenting, melenting v berbalik, melantun, 
memantul, membal, membidas, mem- 
bingkas, memegas, mengambul, meng- 
anjal, mengantul, mengelanjar, mengendal, 
mengenyal, mengeper, mentul-mentul, me- 
nyembat, melating, melejit, melesat, men- 
celat, pelesat, terlontar, terpelesat 

lentong n intonasi, lagu bicara, tekanan 
suara 

lentuk a lemas, lentur: 
melentuk v melentur, membentur, mere- 
beh; melontai 

lentur1aelastis, laur, lemas, lentuk, lunak, lu- 
wes, plastis, ruai; lemah gemalai, lemah 
gemulai, lembut tulang, memutus tulang: 
2 a ki fleksibel: 3 n bentuk, keluk, lekuk, 
lengkung, 4 n bias, patahan, 
ant1 baku 
melentur v melandung, renggang, melaur, 
melengkung, melentuk, membengkok, 
membentur, merebeh; 
melenturkan v melandung, renggang: 
melaur, melengkung, melentuk, mem- 
bengkok, membentur, merebeh, 
melenturkan v mengelukkan, mengendur- 
kan, merenggangkan, 
kelenturan n elastisitas, fleksibilitas, kelu- 
wesan, plastisitas 
ant kekakuan 

lenyap v1 amblas (cak), bablas (ki), gaib, ha- 
bis, hanyut (ki), hapus, hilang, hirap, lelap, 
lenyak, lucut, maherat, menggelap, mengi- 
rap, menguap, meresap, musnah, penyap, 
perlina, pupus,silam,sirna, terbang (ki), ter- 
cecer, kabur, lari, pergi; menyingsing, 
menyisih, 2 nyenyak, 
ant 1 muncul 
melenyapkan v 1 melipur, melucutkan, 
membersihkan, membuang, memunah- 
kan, memusnahkan, mencoret, mengha- 
puskan, menghilangkan, meniadakan, me- 
numpur, menyirnakan, meredam, mem- 
basmi, memberantas, memerangi, menga- 
tasi, mengeliminasi, mengenyahkan, me- 


ngeradikasi, menggulung, menghancurkan, 
mengikis, meniadakan, menumpas, 2 ki 
membunuh, memutus, mencabut, mene- 
waskan, menghabisi (ki), membantai, men- 
cincang, menjagal; membedil, menembak 
ant 1 memunculkan 

lepas 1 v terlepas, 2 a independen, mandiri, 
merdeka, otonom, swapraja, swasembada, 
3 a bebas, khali, lolos, luput, selamat, su- 
nyi, terhindar, 4 v dedel, retas, sobek, 
5 a bambang, banglas, jelas, lantang, lawah, 
lapang, leluasa, luas, lawas, 
ant 1 terikat, 2 tergantung 
melepas v 1 melepaskan, membebaskan, 
membiarkan, memerdekakan, mengelos- 
kan (cak), 2 mengantarkan, mengiringi, 3 
memberhentikan, memecat, mengeluar- 
kan; 
ant mengikat 
melepasi v 1 mempreteli, mencopoti, me- 
rontokkan; 2 membayar; menebus, me- 
nunaikan; 3 memenuhi, mencukupi, me- 
nutup; 
melepaskan v 1 melepas, melewatkan, 
membebaskan, membiarkan, memerdeka- 
kan, mengeloskan; 2 meloloskan, melu- 
ruhkan, memapas, membuka, menang- 
galkan, mencoplok, mencopot, meng- 
gugurkan, menjatuhkan, merontokkan; 
mendedel, menguraikan, menyobek, me- 
retas; 3 memasrahkan, memberikan, me- 
nerimakan, mengikhlaskan, menyerahkan, 
merelakan; 4 ki melampiaskan, meme- 
nuhi, memuaskan, mencurahkan; 5 ki 
melancarkan, melontarkan, menyampai- 
kan; 6 meluputkan, mengelakkan, meng- 
hindarkan, menjauhkan, menolakkan; 7 ki 
meletakkan, membuang, menghilangkan, 
meninggalkan; 
ant 1 mengungkung 
pelepas n bekal; 
lepasan n 1 alumnus, jebolan (cak), keluar- 
an, lulusan, tamatan: 2 a bekas, eks, mantan: 
terlepas v1 melekang, mengelupas, meng- 
gelekak, menggelopak, rontok, terkupas, 
tersungkap; 2coplok, copot,jatuh, melukat, 
menggelup, potol, puput, tanggal; luput, 
terhindar, tersiah; meluncur, terlucut; 3 ter- 
bebas, terkecualikan; 
ant menempel 


berlepas v 1 bebas; 2 berangkat, pergi; 

ant 2 datang 

kelepasan 1 n kebebasan, keleluasaan, ke- 
longgaran, kemerdekaan, 2 n kehilangan, 
3 n cuti, perlop (cak), vakansi; 4 v cak ter- 
lanjur, 

selepas p sesudah, setamat, setelah, 
selepas-lepas adv 1 sebebas-bebas, sesuka- 
suka; 2 sejauh-jauh; 3 sekeras-keras, se- 
kuat-kuat; 

pelepasan n 1 pembebasan, pemerdekaan; 
pelampiasan, pemenuhan, pemuasan; 2 
divestasi, 3 pencabutan, pencopotan, 4 
pemberhentian, pemecatan 

lepra n abras, baras, buduk, kenohong, kus- 
ta, taiko 

lepuh, melepuh v abuh (cak), betok, lecet, lo- 
nyok, melatur, melecur; 

lerai a tercerai, terpisah; 

meleraikan v 1 memisahkan, menengahi, 
mengantarai, merarai; mendamaikan, 
mengakurkan, meragamkan, merukunkan; 
2 mengabar, meredakan, meredam; 
pelerai n pemisah, wasit; 

peleraian n pemisahan, pengantaraan, pe- 
nengahan, perwasitan, peradilan 

leret n banjar, baris, derek, deret, jajar, jejer, 
lajur, larik, ririt, saf; 

berleret v berbanjar, berbaris, berderet, 
berjajar, berjejer, berlarik; 

leretan n banjaran, barisan, deretan, ja- 
jaran, jejeran; 

meleretkan v membariskan, menderetkan, 
mengurutkan, menjajarkan, menjejerkan; 
mengatur, menyusun; 

les n cak bimbingan, kursus, latihan, pelajar- 
an, tuntunan, tutorial 

lesak, melesak v ambles, terbenam, terhun- 
jam, tertelan 

lesap v hilang, lenyap, lucut; 

melesap v 1 menembusi, menerus, menye- 
linap, menyelundup, menyerap, merem- 
bes, meresap, menyusup; melucut, meng- 
hilang; 2 melindang, melindap, memuar, 
menyilam, meredup; 

melesapkan v menghilangkan, meredam; 
pelesapan n absorpsi, penyerapan, perem- 
besan, peresapan 

lesat, melesat v melating, melejit, melenting, 
meluncur, mencelat, pelesat, terlontar 


lepra * lever 291 


lestari a abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, 
langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa, 
tetap; 

ant fana 

melestarikan v melanggengkan, mengaba- 

dikan, mengekalkan; 

pelestarian n 1 pelanggengan, pengaba- 

dian, pengekalan; 2 konservasi, penga- 

wetan, perlindungan, preservasi 
lesua1 bokoh, bopok (cak), dengkik, lamban, 
layu, lemau, lembam, lengai, lenyai, letoi 

(cak), loyo, lunglai, rengsa, ruai; malas; 2 

lelah, lemah, lemas, letih, penat; 

ant segar 

-- darah cak anemia, kurang darah; 

kelesuan n 1 indolensi, inersia, kelamban- 

an, kelembaman; kelelahan; 2 kemerosotan, 
kemunduran; depresi, resesi, stagnasi 

lesunga1lumpang;2caung, cawak,ceduk, le- 
gok; 

-- pipi dekik, lesung pipit, sarang pipit 
lesus n angin pilin, puting beliung, tornado 
letak n 1 lokasi, posisi, situs, tempat; 2 ke- 

adaan, kedudukan, situasi; 

meletakkan v 1 menaruh, menempatkan, 

mewalakkan;2melepaskan,meninggalkan; 

3 menetapkan; 

terletak v terwalak; 

peletak n pelopor, pendahulu 

peletakan n penaruhan, penempatan 
letak a 1 lemah, lemas, lesu, payah; 2 lapar 
letih a capek, erak,lejar,lelah, payah, penat; 

meletihkan v melelahkan, memayahkan, 

memenatkan; 

keletihan n kecapekan, kelelahan, ke- 

payahan, kepenatan 
letup, meletup v meledak, meletus, menyalak 

(ki); bekerja, melalak, menyala; 

letupan n ledakan, letusan , salakan 
letus, meletus v 1 meledak, meledos, mele- 

duk, meletup, jebluk; 2 bercabul, ber- 

gejolak, berkobar, pecah; 

meletuskan v meledakkan, memasang; 

letusan n dentuman, detonasi, ledakan; 

tembakan 

leukemia n kanker darah 

leukore n jirian, keputihan, pektay 

level n cak golongan, kelas, lapisan, tangga 
(ki), tataran, tingkatan; 
selevel n sejajar, separas, setara, setinggi; 


292 lever * libat 


sebabat, sebanding, sederajat, seimbang, 
sekelas, sepadan, setimbang, setimpal, se- 
tingkat 

lever n hati 

leveransir n agen, distributor, depot, pe- 
masok, penyalur, penyuplai 

lewah, melewah 1 v melimpah, meluap, me- 
ruap, tumpah, 2 a berlimpah, mewah, sur- 
plus; 3 a berlebihan, mubazir, tautologis; 
kelewahan n kemubaziran, tautologi; kele- 
bihan 

lewat1vmelalui, melintasi, 2a berselang, lalu, 
lampau, silam, tinggal, 3 adv lebih; 4 adv 
sesudah, setelah, 5 a sangat, terlalu, ter- 
lampau, 6 p dengan, memakai, meng- 
gunakan, per, via, 7 v cak mati, meninggal, 
tewas, 
-- batas berlebihan, eksesif, ekstrem, me- 
lampau 
-- waktu kasep, kedaluwarsa, telat (cak), 
terlambat: 
melewativ1 melampaui, melebihi, mening- 
galkan; mengalahkan, mengatasi, meng- 
ungguli, 2 melalui, melintasi, memintasi, 
menempuh, mengarungi, meniti, men- 
jalani, menyeberangi, menyelusuri, me- 
randai; melangkahi, melangkaui, melom- 
pati, 
melewatkan v 1 melalaikan, melengahkan, 
melupakan, mencuaikan, mencupaikan, 
mengalpakan, mengancaikan, melepaskan, 
membiarkan, mengabaikan, meninggalkan, 


menyia-nyiakan, 2 melalukan 3 ki 
menghabiskan, 

terlewat 1 v terlewati: 2 a terlalu, ter- 
lampau, 


terlewati v 1 terlalui, terlampaui, ter- 
langkaui, terlintasi, terlompati, 2 terata- 
si, terpecahkan, terselesaikan, tertanggu- 
langi; 
kelewatan 1 adv kebangetan, keterlaluan, 
paling-paling, terlalu; 2 n kebablasan (cak), 
keterusan 

leyeh, leyeh-leyeh v santai-santai, ungkang- 
ungkang 

lezat a eco (cak), enak, gurih, legit, lemak, 
nikmat, perisa (ki), sedap; 
melezatkan v mengenakkan, menyedap- 
kan; 
berlezat v bercampur (cak), berjimak (cak), 


bersanggama, bersebadan, bersentuh (cak), 
berseranjang (ki), bersetubuh, mengamput, 
mengancuk, mengayut, mengentot, meng- 
gendong; 

liabel a 1 responsibel; 2 peka, rawan, rentan, 
sensitif, suseptibel, terbuka, terdedah 

liabilitas n kepekaan, kerentanan, susep- 
tibilitas 

liang n gohong, lubang, rongga; gaung, gua, 
kahaf, ngalau, saung 

liar a 1 anggara,berangasan, buas, galak, ga- 
nas, garang; berandalan, brutal, kasar; 2 
binal, geladak, jalang, jangla, lacur, nakal, 
panjang mata; 3 beringas, melingar; 4 ge- 
lap (ki), haram, ilegal; 5 barbar, biadab, 
primitif 
ant 1 jinak 

liat a 1 alot, gayal, jegang, kenyal, ulet; 2 
geluh, pekat; 3 ki berkepanjangan, lanjut, 
sendat, sulit; 4 ki gigih, kuat, kukuh, tahan, 
tangguh, tegar, tunggang hati 
ant1 rapuh 

libas, melibas v 1 melakak, membalun, 
membanat, membedal, membelasah (ki), 
membesit, mencemuk, mengembat, me- 
nyabet, menyapu (ki), menyebat, me- 
nyesah, merangket; 2 ki menaklukkan, 
mengalahkan, menundukkan, 3 ki mem- 
bodohi, membohongi, memperdayai, me- 
mukau (ki), mencurangi, mengakali, me- 
ngecoh, mengelabui, menghalusi, meng- 
helat, mengibuli, menipu, menokoh, me- 
rakut (ki) 

libat, melibat v 1 membebat: 2 melilit, 
membelit: 3 melibatkan, membabitkan; 
melibatkan v 1 membabitkan, membawa- 
bawa, menyangkut-nyangkutkan, menye- 
ret-nyeret, merawitkan (ki), merembet: 
mengikut-sertakan, menyertakan, 2 me- 
ngaitkan, mengimplikasikan, menyang- 
kutkan; 
terlibat v 1 berkujut, terbabit, terbawa- 
bawa, tercemplung, terendong, terjerumus, 
terkancah, terkebat (ki), terpalit (ki), ter- 
sangkut, terseret; 2 berpartisipasi, berperan 
serta, ikut serta, mengikuti, terjun, turut; 3 
terbebat, terbelit, terlilit; 
keterlibatan n 1 keikutsertaan, kesertaan, 
kontribusi, partisipasi, peran serta, 2 
implikasi, keterkaitan, sangkutan, 


berlibat v berbelit; 
berlibat-libat v berbelit-belit, berpiuh- 
piuh, berseluk, kusut, sulur bulur 

liberal a bebas, permisif, terbuka, toleran; 
maju, progresif, radikal, reformis, revo- 
lusioner 

libido n berahi, erotisisme, gairah, nafsu, 
syahwat 

Libra n Tula, Mizan 

libur v prei (cak): 
berlibur v beristirahat, bertempoh; berdar- 
mawisata, berpiknik, bervakansi 
liburan n pakansi, preinan (cak) 

licik a1 bengkok (ki), cerdik, culas,curang, ke- 
petangan (ki), kerang-keroh (ki), keroh, 
korup, lancung, lengit, subtil, 2 licin, lihai, 
makar, reka, tipu, tipu daya, tipu muslihat, 
tokoh: 
ant lurus 
kelicikan n akal busuk, akal geladak, akal 
kancil, akal keling, akal laba-laba, akal ubi, 
kecerdikan, makar, manipulasi, muslihat 
licik, tipu daya, tipu muslihat 

licin 41 lecat, lelas, lencong, lencun, licik, lin- 
cir, pasar; gampang, gangsar, lancar, lasuh, 
mudah; halus, klimis, lembut, mulus; ber- 
linang; 2 ki bersih, habis, labas, lindang, 
lingkap, ludes, tandas, timpas (ki); 3 ki 
bengkok (ki), cerdik, culas, curang, kepe- 
tangan, kerang-keroh (ki), keroh, lancung, 
lengit, licik, main kayu, subtil; 
-- lindap amblas (cak), bersih (cak), habis, la- 
bas, licin tandas, lingkap, ludes, putus, 
tandas; 
melicinkanvimemoles,menggosok,meng- 
haluskan, menyental; mematar, mencanai, 
meratakan, meraut; mengetam, menye- 
rut; 2 melancarkan, melincirkan, memu- 
dahkan, memuluskan, menggampangkan, 
melelaskan, melecetkan, memaras, mena- 
rah, mengupas, mengopek, 
pelicinan n pelelasan, perataan, pengha- 
lusan, pemarasan, penarahan, perautan, 
pengupasan, pengopekan, pengelupasan 

lidah n 1 alat perasa, indra perasa, lisan, pe- 
ngecap, 2 ki perkaraan, tutur kata, tuturan, 
ucapan, ujaran, dialek, logat, 
- api pucuk api; 
- buaya aloevera 
-- mertua sanseviera 


liberal * lihat 293 


liga n 1 aliansi, federasi, gabungan, koalisi, 


konfederasi, uni: 2 asosiasi, konsorsium, 
masyarakat, perhimpunan, perkumpulan, 
persatuan, perserikatan, 3 bon, grup, klub 


lihai a 1 ahli, berida (ki),berpengalaman, ca- 


kap, campin, cekatan, karatan (ki), ka- 
wakan, mahir, mumpuni, pacak, pandai, 
piawai, pintar, terampil, ulung, 2 licik, 
subtil; 3 tajam 


lihat v amat-amati, blengok, celik, cendang, 


cengang, codak, congak, dengik, dongak, 
jelang, jelangak, jelau, jenguk, jengul, 
jereng, jingau, juling, jumpa, kelih, 
kero, kunjung, langut, lawat, lenggak, 
letos, lihat-lihat, lirik, longok, melotot, 
membelalak, membelalang, membeliak, 
membulat, mendelik, mengerling, 
menjegil, menjeling, menyalang, pandang, 
pandang berkeliling, pandang ke sana- 
kemari, pandang lekat, pantau, perhati, 
pesong, ramal, ranggul, renung, renung, 
runduk, sambang, kunjung, sela, sidik, 
tampak, tatap, tekur, teleng, temu, 
tengadah, tengok, tentang, tenung, tilik, 
tingkap, tinjau, tonton, tujum, tunduk, 
melihat v 1 memandang, menampak, me- 
ngelih, menjelang, menonton, menyak- 
sikan, merenung, pirsa; melongok, me- 
ninjau, menoleh, menyilau; melirik, men- 
cerling, mengambal, mengerling, men- 
jeling, menjuling; memindai, memerha- 
tikan, menatap, mencerap, menentang, 
mengamati; memata-matai, mengintai, 
mengintip; membelek, membidik, meng- 
incar; 2 memeriksa, mengawasi, mengecek, 
menilik, 3 membesuk, menengok, men- 
jenguk; 4 membuktikan, mengetahui, 5 
memperhitungkan, memperkirakan, mem- 
prediksi, menebak, mengantisipasi, meng- 
estimasi, meramalkan, 

~ bulan ki datang bulan, mens (cak), mens- 
truasi; 

melihat-lihat v melayangkan pandang, 
memandang-mandang, membuang mata; 
mencalang; 

lihat-lihatan v beragah, bertatapan; 
melihati v memerhatikan, mengamati; 
terlihat v 1 kelihatan, tampak, terpandang, 
tertentang, tertumbuk pandangan, visibel; 
2 datang, hadir, muncul, pegari; 


294 liku ° ‘lindung 


memperlihatkan memamerkan, mem- 
persaksikan, mempertontonkan, memper- 
tunjukkan, menunjukkan, menyuratkan, 
memberi tahu, menyinggir (ki): menon- 
jolkan, 
penglihatan 1 pandangan, pengamatan, 
tatapan, tilik, 
kelihatanv1 terlihat, tertentang, tertumbuk 
pandangan; 2 terbukti, ternyata; 
kelihatannya adv agaknya, barangkali, ge- 
lagatnya, kira-kira, kiranya, mungkin, na- 
gana-ganya, rupanya, sepertinya, takah- 
takahnya, tampaknya 

liku n belokan, kelok, pengkolan, tikungan, 
berliku-liku a 1 berbelok-belok, berkelok- 
kelok, kelang-kelok, 2 ki berbelit-belit, ber- 
selit-selit, kusut, rumit, ruwet, simpang 
siur; 

likuidasi n pembubaran, penutupan 

lila n ungu muda 

lilin n parafin; 
-- batik lilin lebah, malam 

liliput a kate, kecil, kerdil, mini 

lilit n 1 anyam, belit, jalin, kepang, pintal, 
rangkai; 2 keliling, lingkar; 
melilit 1 v melingkari, membelit, mencerut; 
2 v membalut, membarut, membebat, me- 
ngebat; 3 a mulas, perih; 
meliliti v 1 membelit; 2 cak mengelilingi, 
mengitari; 
melilitkan v membelitkan, memperse- 
lukkan, mengalit, mengikatkan; mengge- 
lendong, menggulung; 
terlilit v terbelit, tergulung, tersimbah; 
berlilit v 1 beranyam, berjalin, berpilin, 
berpintal, berpiuh, berseluk; 2 berbalut; 
selilit n sekeliling, selingkar, seputar 

limas n piramida; takir, tekoran 

limau n lemon: 

limbah n kotoran, sampah, 
pelimbahan n apuran, comberan, got, 
parit, riol, selokan 

limbung a 1 gontai, goyang: 2 ki bimbang, 
gamam, terkimbang-kimbang 

limit n batas, limitasi, tapal batas 

limitasin kondisi, kualifikasi, pembatasan, pra- 
syarat, , syarat, term 

limpa n kura 

limpah, melimpah 1 v luber, melembak, me- 
lewah, meluap, membeludak, meruap, me- 


rumbu, tumpah ruah, 2 a berjebah, ber- 
lambak, berlebih-lebihan, fertil, gemuk, 
kaya, mewah, subur, berjubel, melacak, 
penuh sesak, 
melimpahi v mencurahi, menumpahi, me- 
limpahkan v 1 mencucurkan, meneteskan, 
menitikkan, mencurahkan, mengucurkan, 
menuangkan, menumpahkan, meruahkan, 
2 memberikan, menganugerahkan, meng- 
hibahkan, menyerahkan, 3 membebankan, 
mengalihkan, menimpakan, menyalahkan, 
menuding, 
pelimpahan n pemberian, penyerahan, 
~ wewenang mandat, pendelegasian, 
berlimpah-limpah v bergelimang, berle- 
bihan, bermandikan (ki),melewah; 

lin n garis, strip 

linang, berlinangv 1 berambai-ambai, bercu- 
curan, berderai, meleleh, bertetesan, menci- 
cik, mengalir, menggabak, menitik, menitis, 
menjelejeh, merabas, merebak, meremang, 
merembah, sabak, serembah-serembih: 2 
bergilap, berkilap, berkilau, licin 

lincah a akas, bergas, cakap, campin, cekatan, 
cergas, galir, gancang, gapah, gesit, pantas, 
sebat,sigap,tangkas,terampil,trengginas,ca- 
car, cacau, racau; 
ant lemas 
kelincahan n kecekatan, kegesitan, kesi- 
gapan, ketangkasan, keterampilan 

lindas, melindas v 1 menggelek, menggilas; 
2 menindih; 3 cak menaklukkan, mengalah- 
kan, menundukkan 

lindu n gempa bumi, guncangan, linu 

lindung, melindungi 1 v memayungi (ki), 
membela, membentengi, memelihara, 
mempertahankan, menaungi, mengaman- 
kan, mengayomi, menjamin, menutupi, 
menyelamatkan; mengawal; melestarikan, 
memelihara, menjaga, merawat; 2 a pro- 
tektif, mencegah, preventif, 
pelindung n beking (cak), mandala, pa- 
mong, patron, payung (ki), pengayom, 
penjaga, protektor, maesenas, penyokong; 
lindungan n 1 jaminan, naungan, panji- 
panji, 2 cak perlindungan, 
terlindung v aman, selamat, terjaga, ter- 
jamin, tersembunyi, tertutup, 
berlindung v bersembunyi, bereda, ber- 
naung, berteduh; 


perlindungan n 1 asilum, benteng, bung- 
ker, perisai, pertahanan, tameng; 2 kon- 
servasi, pelestarian, pemeliharaan, penja- 
gaan, perawatan, preservasi; pengamanan, 
proteksi, sekuriti; 
kelindungan v cak 1 terlindung; 2 ter- 
kalahkan, terlampaui, tersaingi 

lindung n belut, sidat, welut 

lindur, melindur v 1 mengigau; 2 men- 
ceracau 

linggata n jelatang, kelembahang 

linggis n alabangka,perejang, puput, tebak 

lingkap a amblas, bersih (cak), habis, kikis, 
labas, licin (ki), lindang, ludes, putus, 
tandas, tandus, timpas (ki) 

lingkar n bingkai, gelung, simpai, lintar, 
melingkari v melingkungi, mengelilingi, 
mengepung, mengitari, melilit, membelit: 
melingkarkan v mengalungkan, menya- 
rungkan, mengenakan, 
lingkaran n 1 bundaran, gelangan, ge- 
langgang, gelung, gulungan, sirkuit, 2 bi- 
langan, golongan, kalangan, kaum, kelas, 
kelompok, klik, lapisan, 
berlingkar n bergelung, bergulung; 

lingkung, melingkung v memagari, mem- 
batasi: 
melingkungi v 1 melingkari, mengelilingi, 
mengepung, mengitari, mengurung, 
meningkar; 2 melingkupi, meliputi, men- 
cakup, menyeluruhi, 
lingkungan n 1 alam, bumi, dunia, jagat, 2 
area, daerah, domain, kawasan, manda- 
la, mintakat, mukim, tempat, wilayah, 
zona, habitat, milieu; lapangan, ruang- 
an, 3 golongan, kalangan, kaum, lapisan, 
puak; 4 bagian, bidang, disiplin, ilmu, 
keahlian, lapangan, ranah, vak, 5 kerang- 
ka, kondisi, konteks, latar belakang, seting 
(cak), situasi: 
selingkung 1 n sekeliling, sekitar, seputar, 
2alokal, setempat 

lingkup n cakupan, lintup, skop (cak), spek- 
trum (ki): 
melingkup v melintup, menjerukun, men- 
jerukup, menutup, 
melingkupi v 1 memayungi, mengalingi, 
mengelumuni, menggelimuni, menu- 
dungi, menutupi, menyelangkupi, me- 
nyelimuti, menyelubungi, menyerkup, me- 


lindung ° lintas 295 


nyungkup, merahap, merangkup, merung- 
kup; 2 melingkungi, meliputi, mencakup, 
mengkover, menyeluruhi, merangkum 

linglung a bingung, kurang ingat, lupa, pi- 
kun, terselap 

lingsir, melingsir v melorot, merosot, ber- 
geser, bergulir,condong,ruyup,tenggelam, 
tergelincir, turun, mengelingsir, 
melingsirkan v melorotkan, menurunkan 

linguis n ahli ilmu bahasa, ahli linguistik, 
bahasawan 

linguistik n ilmu bahasa 

lini n garis, pertengahan 

lintah darat n ki ceti, pelepas uang, rentenir, 
riba, talang uang 

lintang n lebar, rentang 
-- pukang 1 lintang kedak; 2 berjempalitan, 
berlarian, bersiah, bertemperasan, kocar- 
kacir, mengaprit, pontang-panting, sung- 
sang sumbal, terbirit-birit, tunggang-lang- 
gang; 
melintang v memalang, membelintang, 
menggalang, menghalang, merintang; 
melintangi v1 memalangi,membancang, 
membantut, menggalangi, menghalangi; 
2 ki membalah, membangkang, memban- 
tah, menaki, menentang, merangsang; 
melintangkan v memalangi, merintang- 
kan; 
lintangan n halangan, rintangan, tahanan 

lintas n lin, rute, trayek, 
melintasv1berjalan, berkelebat, memintas, 
merintas, mengorbit, 2 menyeberang, 3 
membersit, 
melintasi v 1 melalui, melampaui, mele- 
wati, memintasi; 2 menempuh, menga- 
rungi, menyeberangi, merandai, 3 menga- 
tasi, 
pelintasan n lintasan, penyeberangan, 
lintasan 1 gang, jalan, jalur, lebuh, lorong: 
ban, rei; rute, trayek, 2 pelintasan, penyebe- 
rangan; 
perlintasan n peralihan; transisi; 
terlintas v 1 terlalui, terlampaui; 2 ter- 
bayang, teringat, terkenang; 
terlintasi v kelampauan, kelintasan, ter- 
lalui, terlampaui, terlewati, terlompati; 
kelintasan v terlintasi; 
selintas n sebentar, sececah, sejemang, se- 
jenak, sejenang, sejurus, sekeceng, seke- 


296 lintibang * liuk 


jap, sekelebat, sekilas, selincam, sepemakan 
sirih (ki), sepintas, serejang (adv), sesaat; 
~ lalu selayang pandang 

lintibang n kaki seribu, luing 

linting, melinting v memulung, menggiling, 
menggulung; memusar 

lintir, melintir v tergulung 

tinu a ngilu, nyeri, remai; sakit 

linu n gempa bumi, guncangan, lindu 

lipan n halipan, kaki seribu, kelabang, sepe- 
san 

lipas n cecunguk, coro, kakerlak (cak), ke- 
coak, kepuyuk 

lipat 1 v lepit; 2 n ganda, 
melipat v 1 melempit, melepit, menilap; 
melekuk, menekuk: membalun, menggu- 
lung; 2 menarik, mengerutkan, menge- 
tulkan; 3 ki memanipulasi, mengambil, 
menggelapkan, mengorup, menyulap, me- 
nyunat, 4 ki membekuk, memegang, me- 
nangkap, mencekal, menciduk (ki), men- 
comot (ki), menyergap, menyerkap, me- 
ringkus, 5 ki mengabaikan, 6 melalap (ki), 
melantak, meludeskan, menandaskan, 
menghabiskan, menyikat, merangkus, 
melipatkanvmemperbanyak,mengganda- 
kan; 
terlipat v bergulung, tergulung; 
berlipatv 1 berkeluk, bertekuk, 2 berganda, 
bertambah, membanyak, membiak, meng- 
gunung, menumpuk; 
berlipat-lipat v 1 berlipat ganda; 2 meng- 
gelepur; berlepit-lepit; berpulun-pulun, 
bertumpuk-tumpuk; 
perlipatan n perbanyakan, pergandaan, 
perkalian 

lipat ganda n, berlipat ganda a berganda- 
ganda, berlipat-lipat; 
melipatgandakan v melipatkan, memper- 
banyak, menggandakan 

lipit n kelim, som (cak); 
melipit v melipat, mengelim, mengesom 

lipstik n bincu,cat bibir, gincu, pemulas 
bibir 

lipur v hapus, hilang, lenyap; 
melipurv 1 melenyapkan, membersihkan, 
menghapuskan, menghilangkan, meniada- 
kan; 2 melengah, memperlalaikan, mem- 
persenang, mengempenak, menghibur, me- 
nyenangkan, merintang; merayu; 


pelipur n penghibur, perintang; 
~ lara konsolasi, penghiburan, penghibur 
hati 
liput, meliput v melaporkan, memberitakan, 
mengabarkan; 
meliputi v 1 melingkupi, memayungi, 
mengalingi, mengelumuni, menggelimuni, 
menudungi, menutupi, menyelangkupi, 
menyelimuti, menyelubungi, menyerkup, 
menyungkup,merahap,merungkup;mem- 
bentangi, menghampari; menyaput, me- 
nyuasanai, mewarnai; 2 melingkungi, men- 
cakup, mengkover, mengungkung, menye- 
luruhi, merangkum, 
peliput n pemberita, penulis; 
peliputan n pelaporan, pemberitaan, pem- 
beritahuan, pengabaran, pewartaan, re- 
portase; 
liputan n berita, embaran, informasi, kabar, 
keterangan, laporan, warta; 
terliput v 1 terselubung, tertutup; 2 terca- 
kup; 
lir p bagaikan, bak, laksana, penaka, seperti 
lirih a lembut, pelan, rendah 
lirik, melirik v 1 mencerling,mengambal, 
mengerling, menjeling, menjuling; melihat; 
2 ki mengincar 
lirik, melirik v melubangi, membolongi, me- 
nebuk, mengerbuk,menggerek, menjara 
lis n 1 bingkai, pigura; 2 catatan, daftar, ka- 
talog, register, sijil, skedul 
lisan 1 n lidah, 2 n perkataan, tuturan, ucap- 
an, ujaran; 3 a oral, verbal; 
melisankan v melafalkan, mengucapkan, 
mengujarkan, menuturkan, merapal 
lisensi n sertifikat, surat izin; izin, ongji 
lisong n cerutu, serutu 
listrik n elektrik, setrum (cak) 
lisut a 1 berkeriput, berkerut-kerut, kelambur, 
kisut, meringsing, merunyut; 2 kempis, 
seruh; layu 
literal a harfiah, verbatim; lurus; prosais 
literatur n 1 kesusastraan, seni sastra; 2 bibli- 
ografi, daftar bacaan, daftar pustaka, ke- 
pustakaan, pustaka acuan, referensi 
literer a kesastraan, sastrawi 
liturgi n ibadat, kebaktian, sembahyang 
liuk n kelok; 
meliuk v mengeluk; melontai; 
meliuk-liuk 1 v biang biut, melayah, 


melayuk, menggeliang; 2 a bengang-be- 
ngut, bengkang-bengkok, bengkang-beng- 
kung, bengkok-bengkok 

liur n iler, ludah 

liwa n alam, bendera, duaja, kalimantang, 
panji-panji, pataka, standard, tunggul, 
umbul-umbul 

loak n keranjang sampah, 
loakan n apkiran, bangkai, bekas, besi tua, 
kerdak, rombengan, romong, rongsokan 

loba a angkara, kemaruk (ki), rakus, serakah, 
tamak, temaah, temaha 

log n batang kayu, gelondong 

logam n metal 

logatn1aksen, lidah, ucapan;2 bahasa, dialek, 
patois; cara, gaya;3kata;4 kosakata, perben- 
daharaan kata; 5 daftar kata, kamus, leksi- 
kon 

logika n 1 ilmu mantik; 2 akal sehat 

logis a 1 makul, mantiki, masuk akal, mem- 
bumi (ki), rasional, sensibel; konsekuen; 2 
analitis, sistematis, tersusun; subtil, valid 
ant 1 irasional 

logistik n peralatan, perbekalan, perleng- 
kapan; pemasokan, pengadaan, penye- 
diaan 

loka n dunia, tempat 

lokakarya n sanggar kerja, sanggar kegiatan 

lokal a domestik, tempatan; regional, dalam 
negeri, nasional 
ant internasional 

lokasi v 1 kedudukan, letak, posisi; 2 situs, 
tempat 

lokomotif n 1induk kereta api, kepala kereta 
api; 2 ki arsitek, gembong, motor, otak (ki), 
penggerak 

lolong n raung; 
melolong v meraung 

lolos v 1 celus, lucut, lulus, molos (cak); 2 be- 
bas, khali, luput, selamat, sunyi, terhindar, 
terlepas, tersiah; 3 kabur, lari; 
meloloskan v 1 melucutkan, meluluskan, 
melurut, menghunus, merurut; 2 mem- 
bebaskan, mengeluarkan; 3 membiarkan 

lomba n adu, tanding; 
berlomba v beradu kekuatan, berkompeti- 
si, berlaga, bertanding, bertarung; adu 
cepat, berpacu, bersilaju; atas mengatasi, 
bersaing; 
perlombaan n kejuaraan, kompetisi, kon- 


liur * longgok 297 


tes, persaingan, pertandingan, pertarung- 
an, sayembara, turnamen; pacuan; 
memperlombakan v memperhadapkan, 
mempertandingkan, mengadu 

lombok n cabai, cengek, cengis, lada merah 

lompat v kinja, loncat, lonjak; 
-- tali skiping; 
melompat v meloncat; terjun; 
melompat-lompat v berjengkek-jengkek, 
berjingkrak-jingkrak, berkinja-kinja, ber- 
senggau-senggau, bersikudidi, meloncat- 
loncat, melonjak-lonjak, menggelinjang, 
terkincak-kincak; mendompak-dompak; 
melompati v melangkahi, meloncati, men- 
jangkah; 
terlompati v terlalui, terlampaui, terlewati, 
terlintasi; 
berlompatan v berloncatan, merecup, me- 
retih; berhamburan, beterjunan; 

lompong a 1 hampa, kosong; 2 ki bambung, 
bebal, bego (cak), beloh, berat kepala, bo- 
doh, bongak, debil, dogol, domot, dongok, 
dungu, goblok, pandir, pilon, pongah, 
pusung, sementung tolol, tongong (cak); 
melompong 1 a kosong; 2 v melangah, ter- 
babang, terbuka 

loncat v lompat 

lonceng n bel, gegenta, genta, giring-giring 

longgar a 1 belandung, kebesaran, kom- 
bor, komprang; loloh; 2 dol, galir, gang- 
gang, loncer, los, perlup (cak), speling 
(cak); 3 lapang, lebar, luas; anggal, le- 
ga, leluasa, lengang, lowong, luang, selesa, 
senggang; 4 liberal, permisif, toleran; 5 
kendur, lemah, rapuh; renggang; 
melonggarkan v melapangkan; mengen- 
durkan; meringankan; menjarakkan, me- 
renggangkan; menggombeng; 
kelonggaran 1 n kebebasan, kelapangan, 
keleluasaan; 2 n kesempatan; tempo; 3 n 
dispensasi, eksepsi, keringanan, konsesi, 
pengecualian, pengistimewaan, pengkhu- 
susan; 4 a cak kebesaran 

longgok n gunduk, onggok, tambun, timbun, 
tonggok; 
melonggokkan v membumbun, menam- 
bun, mengonggokkan, menimbun, me- 
nindan, menumpuk; 
terlonggok v teronggok, terponggok; 
longgokan n bumbun, gundukan, lam- 


298 longo * luar 


bak, onggokan, pundung, tambunan, tan- 
dingan, timbunan, tumpukan; 
berlonggok v berlambak, beronggok, ber- 
tambun, bertimbun, bertumpuk; 

longo, melongo v mangap, melangah, me- 
lenggong, membengang, mendelongop, 
terbabang, termengung, ternganga, ter- 
buka 

longok, melongok v1 melihat, menilik, men- 
jenguk, merenung: 2 berpaling, menengok, 
menoleh 

longsor a gogos, gugur, runtuh, terbis 

lonjak n lompatan, 
melonjak v 1 melompat; 2 melambung, 
membubung, membumbung, memuncak, 
mengambung, merabung, meroket; 3 ki 
meninggi, muluk-muluk; 4 menggila, me- 
ningkat, naik; 
melonjak-lonjak v berjengkek-jengkek, 
berjingkrak-jingkrak, berkinja-kinja, ber- 
lanting, melompat-lompat, meloncat-lon- 
cat, menggelinjang, terkincak-kincak; men- 
dompak-dompak 

lonjong a 1 bulat panjang, bulat telur, oval; 2 
runjung 

lontar, melontar v melempar; 
melontari v melempari, memungkang, 
menawaki, menempong, menimpuk, me- 
nyambiti, menyelakan, merajam; 
melontarkan v 1 melantingkan, melempar- 
kan, melepaskan, mengguling-gulingkan, 
menghumbalang; 2 melayangkan, mem- 
berikan; melemparkan, menyampaikan; 
mendaratkan; mengeluarkan; melahirkan, 
mengekspresikan, mengutarakan, menya- 
takan, menyuarakan; 
lontaran n lemparan; 
terlontar v melating, melejit, melenting, 
melesat, mencelat, pelesat; 
berlontaran v berlemparan; 

lonte n bunga latar, kembang latar, bunga 
raya, cabo, cocor merah (ki), jobong, kupu- 
kupu malam, lanji, loki, moler, munci, 
pelacur, perempuan jalang, sundal, wanita 
tunasusila 

loper n cak kurir, pembawa, pengantar 

lorek a doreng, loreng, lurik 

loreng a belang, coreng, habluk, koreng, pe- 
lang 

lorong n gang, jalan, jalur, koridor, lintasan; 


melorongkan v meluluskan, memenuhi, 
mengabulkan 

lorot, melorot v melincir, melulur, me- 
luncur, memberosot, menggelincir, meng- 
gelongsor, menyelusuh, menyelusur, me- 
nyerosoh, merosot 

los n bangsal 

"los a cak 1 blong, dol; longgar, renggang: 2 
bebas, lepas; 
mengeloskan v membebaskan, membiar- 
kan, memerdekakan, menoleransi; mele- 
paskan 

losmen n hostel, hotel, motel, wisma; peng- 
inapan 

loteng n pagu, tingkat 

lotre n lot (cak), undian 

lotus n padma, teratai, runjung 

lowong a kosong, terluang; anggal, lapang, 
lega, lengang, longgar, luang, senggang; 
vakum; 
melowongkan v mengosongkan 

loyal a patuh, setia, taat, tunak 

loyalitas n kepatuhan, kesetiaan, ketaatan, 
komitmen, pengorbanan 

loyo a bokoh,bopok (cak), dengkik, lemah, 
lemas, lemau, lembam, lengai, lenyai, letoi 
(cak), lunglai, rengsa, ruai,teklok (cak) 
ant segar 

luang a anggal, lapang, lega, lengang, long- 
gar, lowong, sempat, senggang; 
meluangkan v 1 mengosongkan; 2 menye- 
diakan, menyenggangkan, menyisihkan, 
menyempatkan; 
peluang n angin (ki), harapan, jalan, kans 
(cak), keleluasaan, kesempatan, pintu (ki); 
kementakan, kemungkinan, probabilitas, 
prospek; 
terluang a kosong, lowong; 
berpeluang v berkesempatan, berselesa; 
keluangan n kelapangan, kelonggaran, 
kesempatan 

luap, meluap v 1 luber, melembak, me- 
limpah, membeludak, meruap, tumpah 
ruah; 2 menghebat, menjadi-jadi; 
luapan n 1 bualan, gejolak, gelegak; 2 ce- 
tusan, ekspresi, pernyataan, ungkapan 

luar a asing; 
ant dalam 
meluarkan v mengasingkan, mengecuali- 
kan, menyisihkan 


luar biasa a aneh; memesona, memikat, 
menakjubkan, menarik, mencengangkan, 
mengagumkan, mengherankan, spektaku- 
ler, yahud (cak); hebat, istimewa, jempolan, 
nomor satu, nomor wahid, super, utama; 
penting 

luas 1 a belantara, besar, lapang, lebar; se- 
lebu; 2 a umum: 3 a merata: 4 n dimensi, 
format, ukuran; 5 a bambang, banglas, 
jelah, lantang, lapang, lawah, lawas, le- 
luasa, lepas; 6 a ekstensif, ensiklopedis, 
matang; 

ant sempit 

meluas v 1 membengkak, mengembang, 
mengembung, menggelembung, menggem- 
bung; berkembang, bertambah, memba- 
nyak, merambak; 2 menjalar, menjangkit, 
menular, menyebar, merata, merewak, 
meroyak, tersiar, tertebar; 

ant menyempit 

meluaskan v melebarkan, mengembang- 
kan; berekspansi, membangun; menyebar- 
kan; memajukan, meningkatkan; 

ant menyempitkan 

perluasan n 1 ekspansi, pengembangan; 
pembangunan, 2 pelebaran, pertambahan, 
keluasan n 1 besarnya, lebarnya, 2 kela- 
pangan, keleluasaan, kelonggaran, kesem- 
patan 
lubangn1bolongan (cak), tebuk;soket;2ceruk, 
gohong, liang, kahaf, ngalau, rongga, sa- 
ung, gaung, gua, 

melubangi v melirik, membolongi, me- 
nembusi: membobok, membobol, mem- 
bocorkan,memusut,mencoblos,mencocok, 
menebuk, menerawang, mengerbuk, 
menggerek, mengorek, menusuk; me- 
ngebor, menggurdi, mengincar, menjara; 
menjebol; 

pelubang n 1 perforator; penggerek, pusut; 2 
lubang perangkap, 

pelubangan n perforasi 

berlubang v 1 bertembuk, bolong, bosor, 
sompong, tembus: grumpung, gruwung, 
bocor, 2 berlekuk; bopeng, tompel (ki) 
berlubang-lubang v berkerawang, bertem- 
buk-tembuk, berterawang, semerawang: 
luber v melembak, melimpah, meluap, 
meluber v luber 

lubuk 1 n ceruk, jelukan, kedung, lekukan, 


luar biasa * luka 299 


lombong, paluh, relung, rongga, 2 a ce- 
kung, 
-- hati batin, fuad, hati, kalbu, nurani, sa- 
nubari 

lucah a amoral, asusila, lacur, tunasusila; 
cabul, carut, cemar, dursila, jangak, jorok, 
kotor, mesum, porno, saru, vulgar 

lucu a banyol (cak), cura, gecul, jenaka, kocak, 
komikal, membawa gelak, mengelakkan, 
menggelikan, absurd, 
melucu v berjenaka, berogak-ogak, me- 
lawak, membanyol, mendagel, mengocak, 
mengocok perut, 
kelucuan n humor, kejenakaan, komedi 

lucut, melucut v celus, lepas, lolos, lulus, 
tanggal, 
melucuti v 1 melepaskan, meluluskan, me- 
mapas, membuka, mempreteli, menang- 
galkan; 2 merampas, 
terlucut v meluncur, terlepas 

ludah n air liur, iler: 
peludahan n ketur, tempolong 

ludes v amblas, bersih (cak), binasa, habis, 
kikis, labas, licin (ki), lindang, lingkap, putus, 
tandas, tandus, timpas (ki): 
meludeskan v melalap (ki),melantak, me- 
lipat, membabat, membersihkan, menan- 
daskan, mengganyang, menggasak, meng- 
habiskan (cak), menguras, menyikat habis, 
merangkus, melahap, memajuh, meng- 
geramus, menyasau, menyengam, me- 
nyungkah 

lugas a 1 saklek (cak): 2 banal, lugu, seder- 
hana 

lugu a banal, bersahaja, biasa, konvensional, 
naif, polos, sederhana, simpel (cak) 

"lugu ajelak, kenyang, puas 

luhung a luhur 

luhur a1 adiluhung, fadil, mahardika, mulia, 
sani, terhormat, tinggi, utama, 2 besar, 
asik, super, terkemuka, unggul, 
meluhurkan v memuliakan, mengagung- 
kan, menghormati, 
keluhuran n fadilat, kemuliaan, jalal, ke- 
agungan, kebesaran, kejayaan, kemegah- 
an 

luka 1 n cedera, cacat: 2 v berkelukur, ter- 
luka; 
melukai v 1 makan, mempan, menembus, 
menoreh; 2 ki mengiris, mengoyak, me- 


300 lukis * lumpur 


nikam, menyakiti, menyayat, menying- 
gung; 
terluka v ketaton 

lukis, melukis v menggambar, menulis; 
meng-abadikan; 
melukiskan v ki memerikan, memetakan, 
memvisualkan, menceritakan, mencitra- 
kan, mendeskripsikan, menerangkan, 
menggambarkan, mengilustrasikan; me- 
mantulkan, menjelmakan; 
pelukis n perupa, penggambar, penulis; 
ilustrator 
lukisan n 1 gambar, pigura, vinyet; tulisan; 
2 deskripsi, pemerian, potret, taswir, 
terlukis v terbayangkan, tergambar, ter- 
kesan, tersurat: 

luks a mewah, tinggi 

luku n bajak, beluku,tenggala, 
meluku v membajak, menenggala, me- 
nyungkal 

luluh v 1 cair, cerna, hancur, larut, lebur, 
lumer: 2 melemah: 
meluluhkan v 1 melarutkan, melelehkan, 
melumerkan, mencairkan, mengencerkan, 
melumatkan, menghancurkan, 2 memikat, 
memulut (ki), menaklukkan, menggaet, 
menundukkan 

luluh lantak a ancai, binasa, boyak, hancur 
lebur, hancur luluh, hancur mumur, me- 
ledos, pecah, rapun, remuk redam, runtuh 
rantah, runtuh ripuh, rusak, terban, 
tengkarap, 
meluluhlantakkan v meleburkan, membi- 
nasakan,menengkarapkan,mengancaikan, 
menggempur, menghancurkan, menum- 
pas, merapun, meredam, meremukkan, 
merusak 

lulur n lulut: bedak 

lulus v 1 celus, lolos, lucut, molos (cak): 2 
berhasil, jadi, menang, sukses, tercapai, 3 
terkabul, 4 amblas, hilang, lucut, menguap 
(ki); 
melulusi v melucuti, menanggalkan; 
meluluskan v 1 melorongkan, membe- 
narkan, memberi, memperbolehkan, me- 
menuhi, memperkenankan, menerima,me- 
ngabulkan, mengakui, mengakuri, meng- 
amini, mengasese (cak), mengasi, meng- 
iyakan, mengijabkan, mengizinkan, menu- 
ruti, menyampaikan, menyepakati, menye- 


tujui; 2 melepaskan, melucutkan, menang- 
galkan; 3 melarikan, meloloskan; 4 mem- 
biarkan, mengeloskan; 
lulusan n alumnus, jebolan (cak), keluaran, 
lepasan, tamatan; 
kelulusan n abortus, keguguran, keluron, 
miskram (cak) 

lumang, melumangkan v1 melumas, melu- 
muri, mengolesi; 2 ki mencoreng, menodai; 
memburukkan, memfitnah, mendiskre- 
ditkan, menghinakan, menghitamkan (ki), 
menghujat, menjahatkan, menjelek-jelek- 
kan; 
berlumang v bergelimang, bergelumang, 
berlumur: 

lumas, melumas v membalut, membarut, 
mengoles, menyapu, melumangkan, me- 
lumuri, mencoreng, menyokom 

lumat a halus, kecil-kecil, lembut, renik, sub- 
til: 
melumatkan v 1 melembutkan, membu- 
buk, memipis, memirik, menepung, meng- 
gecek, menggerus, menggiling, menghan- 
curkan, menumbuk, menyerbuk; me- 
lindas, menggelek, menggilas; 2 ki me- 
lalap (ki), melibas (ki), membabat (ki), 
membantai (ki), menaklukkan, mencukur 
(ki), menewaskan (ki), mengalahkan, meng- 
ganyang (ki), menggulung (ki), mengha- 
bisi (ki), menundukkan 

lumayan adv 1 agak, bahasa, cukup, juga, pa- 
da, sedang, 2 rada, sedikit, 3 akseptabel, 
memadai, patut 

lumba-lumba n babi duyung, dolfin, si- 
ketumba, sikudomba 

lumbung n berandang, jelapang, kapuk, kem- 
bung, rangkiang, tangkaian, tarup 

lumer v1 encer, leleh: 2 luluh, melemah: 
melumer v melebur, meleleh, meluluh, 
mencair 

lumpuh a 1 layuh, lemah, petut, tepok; 2 ki 
jumud, macet, mandek, mati, mogok, stag- 
nan, terbengkalai, 
melumpuhkan v ki mematikan, membeku- 
kan, mengebiri; mematahkan, mengan- 
daskan, menggagalkan, menghalangi, men- 
jegal, menyabot; 
kelumpuhan n 1 paralisis; 2 kebekuan, ke- 
jumudan, kemandekan, stagnasi 

lumpur n lendut, luluk, lunau, selut; 


berlumpur 1 a becek, belok, berbencah, 
gejah, jeblok (cak), lanau, lanyah, lecak, 
lenyah; 2 v berkubang 

lumrah a am, biasa, jamak, kaprah, lazim, 
natural, normal, regular, tipikal, umum, 
Wajar 

lumur, melumuri v melumangkan, melu- 
mas, memolesi, memulas, mengolesi; men- 
coreng, menyokom; 
berlumuran v bergelimang, bermandikan 
(ki), bersimbah, lumus, meremang; 

lumut n kulat; 
- karang bunga karang, spons 

lunak a 1 empuk, gembur, kempuh, lembek, 
lembut: getas, getis, hasai, lempung, lintuh, 
peroi, rangup, rapuh, repas, 2 kalem, ke- 
pala dingin, panjang hati, panjang usus, 
sabar, santai, tenang, 3 ki konservatif, mo- 
derat, permisif, 
ant1 padat 
melunakkan v melembutkan 

lunas a beres, habis, impas, pol (cak), ter- 
bayar, 
melunaskan v melunasi: 
melunasi v membayar, membereskan, me- 
menuhi, menghabiskan, mengimpas, me- 
nuntaskan, menutup, menyelesaikan 

"lunas n dasar, dek, geladak, lantai 

luncur, meluncur v 1 melaju, melancar, 
melorot, melulur, melungsur, membe- 
rosot, menggelongsor, menyelusur, me- 
nyerosoh, merosot, meleset, melincir, 
menggelincir, menggelingsir, menurun, 
tergeluncur, 2 terlepas, terlucut, 3 me- 
lating, melejit, melenting, melesat, men- 
celat: 
meluncurkan v 1 melorotkan, mengge- 
longsorkan, 2 mengeluarkan, merilis 

lunglai a langlai, lemah, lemas, lemau, lem- 
bam, lenyai, letoi (cak), litak, loyo, rengsa, 
ruai, teklok (cak): gontai 
ant segar 

lungsur, melungsur v meluncur, mengge- 
longsor 

lunjur, melunjurkan v berlunjur, 
berlunjur v berselonjor, meluruskan, men- 
julurkan, menunjurkan, merentangkan; 

lunta, terlunta-lunta a terabai, terbengkalai, 
terjerahak, terkatung-katung, terkumpal- 
kumpal 


lumrah * lurus 301 


luntang-lantung v ayeng-ayengan, berge- 
landangan, bergelayangan, bergentayang- 
an, bergerayangan, berjengkeng, berke- 
liaran, berkeluyuran, bertualang, gela- 
yaran, merambang-rambang, merayau, 
merubu-rubu 

‘untur a1 kepam, pudar, seput; 2 ki berkurang, 
berubah: 3 ki merosot, surut, turun: 4 ki hi- 
lang, rontok, rusak, seman, sia-sia 

'Tuntur a kalis, lancar, mudah: 
peluntur n laksatif, obat pencuci perut, 
pencahar, purgatif 

lupa 1 v kurang ingat, linglung, pikun, 
terselap, 2 abai, lalai, lena, lengah, 
ant ingat 
lupa-lupa ingat a sayup-sayup ingat; 
melupakan v 1 melalaikan, melengahkan, 
menaksirkan, mencuaikan, mencupaikan, 
menelantarkan, meneledorkan, mengabai- 
kan, mengalpakan, mengancaikan; mem- 
benamkan; 2 melenyapkan, meluputkan, 
menghapuskan; 
ant 1 mengingatkan 
terlupa v terbius (ki), terhipnosis, terlalai, 
terlena, terlengah; 
ant teringat 
terlupakan v sebun, telantar, terabai, ter- 
bangai, terbangkang, terbengkalai, terhan- 
tar, terjerahak, terlalaikan, tersia-sia 

luput 1 a bebas, khali, lolos, selamat, sunyi, 
terhindar, terlepas, tersiah; 2 v luncas, me- 
lenceng, meleset, sipi; gagal; keliru, pe- 
lak, salah; 3 v hilang, lepas, terhindar, ter- 
lewat; 
meluputkan v melepaskan, menghindar- 
kan, menyelamatkan 

lurah n akuwu, kepala desa, kuwu 

lurah n kaki bukit, kaki gunung, kanyon, 
lembah, ngarai, tahang; baruh, dataran 
rendah, lembang 

luruh v gugur, jatuh, laras, lurut, reras, ron- 
tok, runtuh, rurut; 
meluruhkan v 1 melepaskan, menanggal- 
kan, mencoplok, mencopot, menggugur- 
kan, menjatuhkan, merontokkan; 2 mele- 
nakan, melengahkan, membius, merun- 
tuhkan 

lurus a 1 lempeng, lencang; kejur; 2 tegak, 
vertikal; 3 ki baik, jujur, mulus, polos, sa- 
dik, setia, terbuka, tulus; 4 benar, betul, 


302 lusin * luyu 


hak; normal, sehat, stabil; 5 hadiah, literal; 
6 paralel, searah, sejajar; 

ant bengkok 

- hati jujur, mukhlis, mustakim, polos, 
putih hati, terbuka; 

meluruskan v 1 melempengkan, melen- 
cangkan; menyejajarkan; merapikan; 2 me- 
lunjurkan;membentangkan,membuntang- 
kan, mengedangkan, mengulurkan, mere- 
gangkan, merentangkan; 3 membenarkan, 
membetulkan, memenda, memperbaiki, 
mengoreksi, meralat, merevisi; menegur, 
mengingatkan, menyadikkan; 

pelurusan n emendasi, koreksi, pembe- 
tulan, perbaikan, ralat, revisi 


nyek, renyuk, ronyok, terperonyok, 3 ber- 
kedut, berlipat-lipat, beropol-ropol, dekil, 
kelemut, kemik-kemik, kepang-kepot, ke- 
rekot, kokot, kucel, lonyai, lotak, luntur, 
mesum, patah said, peronyok, ponyok, 
runyok, rusak, terkerunyut, usang 

ant rapi 


lutut n dengkul, 


berlutut v 1 bertelut, melutut, menelutut: 
bersimpuh, bertimpuh, merahap; 2 ki ber- 
tekuk lutut, menyerah 


luwes a 1 laur, lemas, lentuk, lentur, adaptif, 


elastis, fleksibel, plastis, supel, 2 elok, pa- 
tut, 
ant kaku 


keluwesan n elastisitas, fleksibilitas, kelen- 
turan, plastisitas 
ant kekakuan 

luyu a kuyu, layuh, melipu, membawat (ki), 
meralip, redup, rudu, ruyup, sayu, suram 


lusin num dua belas buah 

lustrum n pancawarsa 

lusuh a1 beluwek, demek, kumal, kusam, lu- 
nyai, luti,suram,2 bekernyut, berkedut, ber- 
kerumuk, berkerut-kerut,gumal, kelambur, 
kepang-kepot, kumal, lecek (cak), remoh, re- 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


maaf n ampun; 
memaafkan v mengam- 
puni,menenggang,me- 
noleransi; 
pemaaf 1 a lapang hati, 
pemurah, pengampun, permisif, sabar, to- 
leran; 
pemaafan n penerimaan, pengampunan, 
pengertian, toleransi 
bermaaf-maafanvampun-mengampuni, 
maaf-memaafkan, saling memaafkan, sa- 
ling mengampuni, 
mabuk v gayang, gila, hilang ingatan, ja- 
ngar, khayali, lengar, lupa daratan, lupa 
diri, mandam, mengamuk, meta, pening 
kepala, pusing, puyeng, sangat asyik, teler 
(cak), tenggelam, tergila-gila, 
- asmara gandrung, hilang akal, mabuk 
cendawan, mabuk cinta, mabuk kasma- 
ran, mabuk kepayang, tergila-gila, ter- 
sengsem, 
pemabuk n alkoholis, tukang minum 
macam 1 n bagai, bangsa, bentuk, corak, 
jenis, model, ragam, rupa, 2 p bagai, seperti, 
3n ala, cara, gaya, ragam, 
bermacam-macam a beragam, beraneka 
macam, beraneka ragam, beraneka rupa, 
berbagai macam, berbagai ragam, berbagai 
rupa, berjenis-jenis, berlain-lainan, berma- 
cam ragam, bermacam rupa, bervariasi, 
bineka, heterogen, majemuk, plural, pus- 
pawarna, 
ant sejenis 
semacam n 1 sebangun, sebentuk, sejenis, 
seragam, seroma, seroman, serupa, Sewar- 
na, 2 sebagai, sama dengan, selaku 
ant aneka 
macan n harimau, maung, raja hutan, raja 
rimba, 
- loreng gembong, harimau tunggal, 
— tutul harimau akar 
macapat n tembang cilik 
macet a bencat, galang, gencat, ketat, pam- 
pat, sempit, sendat, serat, terbengkalai, ter- 
gencat, terhalang, terhambat, terhenti, ter- 
sangkut, tersumbat, tertahan, lumpuh, 
mandek, mengadat, mogok, rewel, rusak, 
terbengkalai, 
ant lancar 
memacetkan v membantut, mencegah, 


mengganggui, menggencat, menghalang, 
menghentikan, merintangi; 
ant melancarkan 

macis n cakus, geretan, gores api, korek api, 
pemantik api, pencolek api, pendidip, 
penggesek api 

madah n 1 puji-pujian; 2 kata; 
memadahkan v membahasakan, menga- 
takan, mengekspresikan, mengucapkan, 
mengungkapkan, mengutarakan, menya- 
takan: 
bermadahv1memuji-muji, memuliakan, 
2 berkata 

madat n candu, opium, 
pemadat n pecandu 

madrasah n bandarsah, langgar, perguruan, 
pondok, sekolah, surau 

madu n sembayan, 
bermadu v bersembayan, 
permaduan n poligami 

madukara n kumbang, lebah, tabuhan, ta- 
won 

madyaln tengah, pertengahan, 2 a medium, 
menengah, sedang, semenjana 

maesens n patron, pelindung, pengayom, 
sponsor 

maestro n ahli, empu, master, pakar, vir- 
tuoso 

mafhum a arif, grahita, maklum, mengerti, 
paham, tahu, 
memafhumi v memahami, memaklumi, 
mencerna (ki), mengarifi, mengerti, me- 
ngetahui 

magang n aspiran, calon, kader, kadet, kan- 
didat 

*magang a dalu, masak, matang, ranum, tua 

magasin n depo, depot, gudang 

magi n ilmu gaib, sihir 

magistrat n hakim, kadi, ketua pengadilan, 
ketua sidang 

magma n isi perut (bumi), ladu, lahar, lava 

magnet n 1 besi berani, besi sembrani; 2 ki 
daya pikat, daya tarik, pesona, pukau 

magrib n burit, petang, senja, sore, tunggang 
gunung 

mahabintang n adibintang, megabintang, 
superstar 

mahaduta n ambasador, aryaduta, duta be- 
sar 

mahaguru n guru besar, profesor 


304 mahajana * *majelis 


mahajana n awam, masyarakat, publik, 
umum 

mahakarya n adikarya, karya agung, karya 
besar 

mahakuasa a kahar 

mahal a garib, langka 

mahar n maskawin, seserahan 

maharaja n adiraja, kaisar, raja diraja 

maharajalela n 1 merajalela, sewenang-we- 
nang, 2 berjangkit, berkecamuk, melanda, 
merebak, mewabah 

maharani n padmi, permaisuri, ratu 

mahardika 1 a akil, arif, bakir, berakal, ber- 
ilmu, bestari, bijaksana, cendekia, cerdas, 
pandai, pintar, 2 a berbudi, fadil, luhur, 
mulia, 3 n kebangsawanan, keningratan, 
kepriyayian 

mahdi n malim, pemimpin, penunjuk jalan 

maherat v hilang, kabur, lenyap, lucut, pergi, 
tenggelam, tergelincir 

mahfuz n hafalan: 
memahfuzkan v menghafalkan, meng- 
ingat-ingat 

mahir a ahli, berpengalaman, cakap, fasih, 
kawakan, kompeten, kuat, lihai, mengua- 
sai, mumpuni, pacak, paham, pandai, pia- 
wai, pintar, terampil, ulung; 
memahirkan v melancarkan, melatih, 
membiasakan: 
kemahiran n ilmu, keahlian, kebolehan, 
kecakapan, kecerdikan, kefasihan, kepa- 
karan, kepandaian, kepiawaian, kepintar- 
an, keterampilan, penguasaan, vak 

mahkamah n dewan, majelis hukum, peng- 
adilan 

mahkota n kekuasaan, tahta: 
- hati belahan diri, belahan jiwa, biji ma- 
ta, cahaya mata, tepian mata, buah hati, 
bunga hati, kekasih, kesayangan, mahkota 
jiwa, tali jiwa 

mahligai n istana, puri, keratan, palis, ke- 
dalaman 

main v1 berjalan, berlangsung, 2 berperan, 
3 aktif, bekerja, berfungsi, hidup, jalan, 
-- mata 1 mengedip-ngedipkan mata, 
mengejap-ngejapkan mata; 2 ki bercikun- 
cikun, berkolusi, berkomplot, berkonspi- 
rasi, berkucing-kucingan, bersekongkol; 
-- tubruk cak membabi-buta, menceracam, 
mengacak, mengawur, merambang, me- 


rampus, merawak, merawang, merodok, 
rucah, sembarangan, serabutan, seram- 
pangan; 
main-main v bercanda, bercengkrama, ber- 
kelakar, bermain-main, iseng, 
memainkan v1 melagukan, melantunkan, 
membunyikan, memetik, memukul, men- 
dendangkan, menyanyikan: 2 melakonkan, 
mementaskan, mempergelarkan, menang- 
gungkan, menyandiwarakan, membawa- 
kan, mengangkat, 3 mempertontonkan, 
mempertunjukkan, memutar, menayang- 
kan: 4 melakonkan, memerankan: 
pemain n aktor, anggota, kontestan, pela- 
ku, pemeran, 
bermain v1 dolan, main-main: 2 berlaku, 
berperan, bertindak, 
“kayu 1 bengkok (ki), cerdik, culas, curang, 
kerang-keroh (ki), keroh, lancung, lengit, li- 
cik, licin (ki): 2 main kasar, 
~ sikut berlaku curang, bermain curang, 
menghelat, mengulap; menipu, 
~ curang bermain sikut; 
bermain-main v beracah-acah, bercanda, 
bergarah-garah, bergurau, bergurau-gu- 
rau, berjenaka, berkelakar, berolok-olok, 
berseloroh, bersenang-senang, bersenda gu- 
rau, bersenda-senda, bersuka-suka, men- 
candai, mencura; 
permainan n 1 mainan; 2 atraksi, pertun- 
jukan, tontonan; 3 tipuan (ki) 
mempermainkan v memperdayakan, 
mempergarahkan, memperolok-olokkan, 
mempersendakan, memutarbalikkan, men- 
cemoohkan, mengecoh, mengejek-ejekkan, 
mengeji-ngeji, menghinakan, mengom- 
bang-ambingkan 

majal a benak, bosan, jemu, ketul, puntul, 
tumpul 
ant tajam 

majalah n akbar, barang cetakan, buku, jur- 
nal, organ, risalah, surat berkala 

majas n gaya bahasa, kiasan, metafor 

Imajelis n badan, dewan, forum, junta, lem- 
baga, mahkamah, musyawarah, peng- 
adilan, perhimpunan, perkumpulan, per- 
temuan, rapat, sidang; 
-- syura dewan penasihat 

?majelis a apik, artistik, bersih, cantik, elok, 
indah, menawan, molek, necis, permai, rapi 


majemuk a beragam, beraneka macam, ber- 
aneka ragam, beraneka rupa, berbagai ma- 
cam, berbagai ragam, berbagai rupa, ber- 
jenis-jenis, bermacam-macam, bermacam 
ragam, bermacam rupa, beroncet-roncet, 
bervariasi, bineka, heterogen, plural, pus- 
pawarna; 

ant tunggal 

kemajemukan n heterogenitas, keaneka- 
ragaman, keberbagaian, kebinekaan, ke- 
beragaman, pluralitas 

ant kehomogenan; homogenitas 
majenun a bertukar akal, berubah akal, edan, 
gendeng, gila, kalap, kerasukan, kesam- 
bet, kesentuhan (ki), kesetanan, kesurup- 
an, keteguran, lupa diri, miring (ki), safih, 
sakit ingatan, sedeng, sesat akal, sinting, 
terganggu 

majikan n bendoro, induk semang, junjung- 
an, juragan, tauke, tuan 

majir a azospermi, bulus, gabuk, infertil, 
mandul, steril 

ant subur 

maju 1v berkembang, lanjut, lulus, mara, me- 
laju, melantas, 2 a liberal, modern, progresif, 
memajukan v 1 mengajukan, menganjur- 
kan, mengasongkan, mengonyok, me- 
nyodorkan, menyorongkan; 2 meluaskan, 
mengembangkan, meningkatkan, me- 
numbuhkan, menyuburkan, 3 mempre- 
sentasikan, menampilkan, mengemuka- 
kan, mengetengahkan, mengutarakan, me- 
nyajikan, menyampaikan, 

kemajuan n kesuksesan, perkembangan, 
pertambahan, pertumbuhan 

ant kemunduran 

mak n bunda, emak, embok, embuk, ibu, 
mandeh; 

-- kecil makcik, bibi, etek, tante; 

maka p alkisah, bahwa, hingga, lalu, dan 
sampai-sampai 

makanya p maka dari itu, maka itu, oleh 
karena itu, oleh sebab itu, sebab itu 
makalah n artikel, cerita, esai, karangan, ker- 
tas kerja, risalah, tulisan 

makam n kober, kuba, kuburan, peristira- 
hatan terakhir, taman bahagia, 
memakamkan v menanamkan, mengebu- 
mikan, mengetanahkan, menguburkan, me- 
nyelamatkan; 


majemuk * makan 305 


pemakaman n 1 penguburan, pengebumi- 
an; 2 permakaman; 
permakaman n pekuburan 


makan v dahar, mamah, santap; 


-- angin berjalan-jalan, bersiar-siar, ber- 
suka-suka, bertamasya, melapangkan pi- 
kiran, pesiar, ronda; 

-- banyak-banyak buruk makan, cemo-ce- 
mo, melahap, menyasau, merakus, merang- 
gu; 

— bawang berang, garam, gusar, marah, 
membawang, membengis, menyolot, me- 
raba, meradang, merampang, murka, naik 
darah, naik pitam, sewot, 

-- berulam melalap, memakan ulam; 

- besar pesta, 

- bubuk asai, lapuk, 

— budi tanggung budi, terhutang budi, 

- bunga 1 makan darah, menghisap darah, 
2 sebal hati, bersedih hati, berdukacita; 

- dawai bulus, gembel, makan kawat, 
makan tali, makan tanah, melarat, miskin, 
papa, rudin, 

- duit calui, makan emas, makan sogok, 
makan suap, 

-- hati dukacita, susah hati: 

— sedikit-sedikit mengerip, mengerumit, 
mengunggis, 

-- pagi sarapan, 

- tidur culas, malas, berat siku, berat 
tangan, berat tulang, 

memakan v makan, memajuh, memamah, 
mematikan, membaham, menggeramus, 
menghabiskan,mengisi perut, mengunyah, 
menyantap, 

pemakan n pemangsa, predator; 

~ bawang pemarah, pembawang, pembe- 
rang, pemberangsang, peraba, peradang, 
perampang, tukang marah, 

~ daging karnivor; 

~ segala omnivor, 

~ tumbuhan herbivor: 

makanann incaran, konsumsi, mangsa, pa- 
ngan, rezeki, santapan, sasaran, 

~ kecil camilan, kudapan, makanan 
ringan, nyamikan; 

~ pagi-pagi alas perut, lapik perut, sarap- 
an; 

~ peluru askar upahan, umpan peluru; 

~ utama makanan baku, makanan pokok, 


306 'makar ° makna 


termakan v jatuh, tergoda, terhasut, ter- 
pengaruh, masuk, tecerna, terserap, ter- 
kenai, terlukai 
~ akal diterima akal, lantas akal 

Imakar n 1 pemberontakan 2 akal busuk, 
akal geladak, akal kancil, akal keling, 
akal laba-laba, akal muslihat, kecurangan, 
kelicikan, muslihat, tipu daya, tipu helah, 
tipu muslihat 

*makar a bangkar, kaku, keras, mangkar 

Makara n Jadi, Kaprikornus, bintang sartan 

makaroni n mi, laksa, laksan, pasta 

makbul1 v berjawab, dikabulkan, diterima, 
sah, sidi; 2 a ampuh, asian, cespleng, efek- 
tif, mandi, manjur, mempan, mujarab, 
mustajab, 
memakbulkan v memperkenankan, mene- 
rima, mengabulkan, menyampaikan, sam- 
pai, tercapai; 
termakbul v berhasil, berlaku, bersua, di- 
benarkan, diperkenankan, dipersetujui, 
diterima, sampai, tercapai, terjadi, terka- 
bul, terlaksana 

makcik n mak kecil 
ant pakcik 

makdan n tambang, galian, lombong 

makelar n broker, cangku, cengkau, orang 
tengah, penghubung, perantara, pialang ta- 
lang, wasitah 

makhluk n anasir, penghuni dunia, khala- 
yak, manusia, 
- berakal manusia, orang, insan 

maki v caci, cerca, hamun, kutuk, laknat, 
marah, nista, sembur: 
memaki v melabrak, meleja, memarahi, 
membentak, mencaci maki, mencela, men- 
cerca, mencuca, mendamprat, menembis, 
meneking, mengebos, menghamun, meng- 
hardik, menghinakan, mengumpat, me- 
nyegak, menyembur, menyemprot, me- 
nyegak, menyentak, menyumpahi, mere- 
dik: 
memaki-maki v mencaci maki, menyum- 
pah-nyumpah; 
makian n cacian, cercaan, jerkah, sem- 
buran, semprotan (ki), sumpah serapah, 
umpatan; 

makin adv 1 bahkan, kian, malahan, 2 
berserang, bertambah, 3 apa lagi, lebih- 
lebih lagi 


makulat n metafisika, ilmu gaib 
maklumv1mahfum, mengerti, paham, 2 me- 


laporkan, memaklumatkan, memaklum- 
kan, memberitahukan, mempernyata- 
kan, mempertahukan, memproklamasi- 
kan, menceritakan, menerangkan, menga- 
takan, mengerti, mengisyaratkan, mengo- 
barkan, mengumumkan, menyebarkan, 
menyiarkan, mewartakan, pahama, pirsa, 
memaklumi v memahami, memahfumi, 
mencerna (ki), mengarifi, mengerti, 
memaklumkan, v memberitahukan, mem- 
proklamasikan, memublikasikan, menak- 
rifkan, mencanangkan, menebarkan, me- 
nerangkan, mengabarkan, mengembar- 
kan, mengumumkan, menyiarkan, mewar- 
takan, 

pemakluman n maklumat; 

maklumlah adv sudah barang tentu, tahu 
sajalah, tentu sudah tahu, tentu sudah me- 
ngerti 


maklumat n amanat, butir-butir, deklarasi, 


embaran,informasi, kabar, kenyataan, kete- 
rangan, laporan, makrifat, manifesto, mua- 
lamat, pemberitaan, pemberitahuan, pe- 
ngetahuan, pengumuman, permakluman, 
pesiaran, proklamasi, publikasi, siaran, 
takrif, wara-wara, warta: 
memaklumatkan v memaklumkan, mem- 
beritahukan, memberitakan, mengumum- 
kan, menyiarkan, memublikasikan, me- 
wartakan 


makmum n pengikut, penurut, peserta 


ant imam 


makmura bakir, berada, gani, kaya, mampu, 


mewah, rani, sejahtera, senang: 
memakmurkan v memajukan, menyejah- 
terakan; 

persemakmuran n persekutuan; 
kemakmuran n kelimpahan, kemewahan 


makna n 1 amanat, arti, definisi, pengertian, 


penjelasan, takrif; 2 faedah, hikmah, ke- 
gunaan, keterangan, keuntungan, mak- 
sud, manfaat, moral, nilai, pelajaran, sig- 
nifikansi, substansi, tujuan, 

-- afektif makna emotif; 

- ganda ambiguitas, ketaksaan, 

-- tautan konotasi: 

memaknakan v memaksudkan, menafsir- 
kan, mengartikan, menjelaskan, 


bermakna v 1 berarti, signifikan, 2 berfa- 
edah, berguna, berharga, berjasa, berman- 
faat, berpengaruh, penting, substansial 

maknawi a asasi, penting 

makramat n kebaikan hati, kemurahan hati, 
kehormatan 

makrifatn maklumat, mualamat, pengertian, 
pengetahuan, 
bermakrifat v berpikir, bertafakur, mere- 
nung 

makro a besar, panjang, tebal 

makrokosmos n alam alamin, alam besar, 
alam kabir, alam raya, alam semesta, jagat 
raya 
ant mikrokosmos 

makruf 1 n jasa baik, perbuatan baik 2 a ter- 
kenal, masyhur, widita 

maksila n rahang atas 

maksim n adagium, aksioma, amsal, bidal, 
pepatah, perbahasaan, peribahasa, petitih, 
ungkapan 

maksimal a maksimum, mentok, pol, seba- 
nyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sun- 
tuk, tertinggi, 
ant minimal 
memaksimalkan mengintensifkan, 
mengoptimalkan, menumbuhkan, 
ant meminimalkan 

maksimum a maksimal, paling banyak, pa- 
ling besar, paling tinggi, penuh, pol, ter- 
atas, tertinggi, top 
ant minimum 

maksud n angan-angan, arah, arti, bunyi, 
cita-cita, hajat, haluan, harapan, hasrat, 
hikmat, huyung, ijtihad, implikasi, isi, 
juntrungan, kecondongan, kehendak, ke- 
inginan, makna, matlamat, mau, murad, 
niat, pamrih, pendapat, rencana, sasaran, 
semangat, siratan, tafsiran, target, tem- 
bakan, tendensi, tujuan, tuntutan, ujud, 
wujud, 
memaksudkan v meminta, mengarah, 
menghajatkan, mengharapkan, menghen- 
daki, mengimplikasikan, mengujudkan, 
meniatkan, menyiratkan, 
bermaksud v beragan, berancang, ber- 
arti, bercita-cita, berencana, berhajat, ber- 
hasrat, beriktikad, berkehendak, berke- 
inginan, bermakna, berniat, bertujuan, ber- 
ujud, 


maknawi * malang 307 


maksum v terbebas, tercerai, terlepas, ter- 
pisah 

maksyuk n buah hati, jantung hati, kekasih 

maktab n sekolah, biro, dinas, instansi, ja- 
batan, jawatan, kantor, lembaga, perguru- 
an tinggi 

maktub, termaktub v tercantum, tercatat, ter- 
kandung, termasuk, termuat, tersebut, ter- 
selip, tersimpul, tertera, tertulis 

makul a logis, masuk akal, rasional, realistis 

makulat n filsafat, metafisika 

makyong n mendu, pertunjukan, sandiwara, 
tonil, wayang orang 

makzul, memakzulkan v melengserkan, mem- 
berhentikan, memecat, mendaulat, men- 
depak, menurunkan, meritul, merombak 

Imal n dana, harta benda, kekayaan, khazanah 

?'mal n ganja, kepala 

'mal n plaza, pusat belanja 

Imala, termala a alum, cabul, cacat, cemar, 
hina, keji, kotor, layu, merana (ki), noda, 
sengsara 

?'mala n bahala, bala, bencana, celaka, danur, 
ketewasan, petaka 

malah adv apalagi, bahkan, justru, lebih lagi, 
lebih-lebih, malar-malar, sampai-sampai, 
tambahan pula, terlebih 

Imalai n rangkaian, rancangan, rentengan, 
untaian 

?malai adv biasa, ghalib, lazim, selalu, wajar 

malam n petang, senja, sore; 
ant siang 
bermalam v berkemah, bersapar, berteduh, 
mengadar, mengendong, menginap, 
memalamkan, mempermalamkan v mem- 
biarkan bermalam: 
pemalam n penutup, penyumbat ; 
permalaman, pemalaman n penginapan, 
tempat bermalam 
semalam adv kemarin; 
semalaman adv semalam suntuk, sepan- 
jang malam; 
kemalaman v kepetangan, kesenjaan, ke- 
sorean 

?' malam n lilin batik, lilin lebah 

malang a apes, buntung (cak), celaka, geruh, 
jentaka, lacur, langkah kiri, langkah kidal, 
melintang, rengsa, sarau, sebal, selalu ga- 
gal, sial, sueh, udi, 
ant mujur 


308 malangap * mamang 


-— melintang acak-acakan, awut-awutan, 
berantakan, berarakan, berserakan, bong- 
kar-bangkir, centang-perenang, cerai-berai, 
kacau-balau, keruntang-pungkang, ki- 
bang-kibut, kusut, lalu-lalang, morat- 
marit, porak-parik, porak-poranda, ropak- 
rapik, semrawut, serabutan, 
memalang v berbelintang, 
menggalang; 
memalangi v menahan, menghalangi, 
menghambat, memuliakan, memundi- 
mundi, mengempu, menghormati, menye- 
gani; 
kemalangan n kegeruhan, kesialan, kesu- 
sahan, malapetaka, musibah, penanggung- 
an, penderitaan, perasaian, tragedi 
ant kemujuran 

malangap v mangap, menganga, terbuka 
lebar 

malap a bilis, buram, gabak, guram, kelam, 
muram, pudar, redup, suram, temaram; 
memalapkan v memudarkan 

malapetaka n bala, bencana, geruh-gerah, 
halangan, kecelakaan, kemalangan, keseng- 
saraan, kesusahan, musibah, reba 

malar a ajek, konstan, kontinu, permanen, 
regular, selalu, stabil, taat asas, terus-me- 
nerus, tetap, konsisten; 
malar-malar adv bahkan, malahan 

malas 4 alpa, ayal, berat ekor, berat kaki, be- 
rat pinggul, berat siku, berat tangan, be- 
rat tulang, celika, cuai, culas, enggan 
bekerja, enggan menolong, kelesa, lalai, 
lamban, lambat, leka, lengah, lengkah, 
lesu, loyo, lundung, rengsa, segan, seleder, 
taufah, teledor; 
ant rajin, cekatan 
-- bekerja berdakap tangan, berdakap 
tubuh, berpeluk tangan, berpeluk tubuh, 
bertekuk tangan, bertekuk tubuh; 
bermalas-malasan v berayun-ayun kaki, 
berleha-leha, berpangku tangan, bersantai, 
bersenang-senang, enak-enak, lengah, me- 
rengsa, mengonyah-anyih, uncang-uncang 
kaki (ki); 
pemalas n pelasuh; 
kemalasan n keengganan, keseganan, ke- 
sungkanan 

malih v beralih, berganti, bertukar, berubah, 
ugah 


melintang, 


malik n raja, tuan 

malim n belian, cenayang, dukun, guru aga- 
ma, mahdi, orang alim, pawang, pem- 
bimbing, pemimpin, pendeta, penunjuk 
jalan, penuntun, ulama, ustaz 

maling, memaling v mencolong, mencuri; 
pemaling n alap-alap, kabit, kadet (cak), 
pancalongok (cak), pencecak, penceluk, 
pencilok, pencoleng, pencopet, pencuri, 
penodong, penjambret, perompak; 
kemalingan n kecolongan, kecurian 

malis a pucat, sebam, sudah luntur 

malit-malit, memalit-malitkan v melu- 
mangkan, melumuri 

maltos n gula, sakar, sakarin 

malu 1 a bera, janggal, jengah, kanyar, me- 
leng, perasaan aib, perasaan hina, pera- 
saan rendah diri, segan, segok, sipu, ter- 
sipu, wirang; 2 n aib, borok, nama buruk, 
noda; 
ant berani 
malu-malu a canggung, rikuh, segan, 
sungkan; 
kemalu-maluan v jengah, merah muka, 
monyos, tersipu-sipu; 
memalukan, mempermalukan v memberi 
anggit, memberi malu, memfadihatkan, 
memutihkan mata (ki), mencoreng muka, 
mengaibkan; 
pemalu a celingus; 
kemaluan 1 n abaimana, alat kelamin, alat 
vital, aurat, dubur, faraj, genitalia, kalam, 
nonok, pelir, perji, pipit, pukas, puki; 2 v 
mendapat malu 

mama n biyung, bunda, emak, ibu, ibunda, 
mami (cak), umi 
ant papa 

mamah, memamah v makan, membaham, 
menggayem, mengunyah 

mamak n engku, mak tua, mamanda, ma- 
mang, pakcik, paman; 
bermamak v berpaman, berpakcik, ber- 
engku 

mamalia n binatang menyusui, hewan me- 
nyusui 

maman n jambe, pinang, pucang 

mamanda n mamak, mamang, pakcik, 
paman 

mamang a bingung, buncah, empot-empot- 
an (cak), gagap, gamam, gelagapan, geli- 


sah, gering hulu, gugup, kalang kabut, 
kelesah, kepompongan, lengar, mabuk, 
mencacau, nanar,nyanyang, panik, pening, 
pusang, pusing, puyeng, senewen (cak), 
sesat pusat, takut 
ant tenang 

mambang n hantu 

mambang kuning n layung, merah jingga, 
oranye 

mambar a lembap, lemah, kendur, tawar 

mambek v berhenti, pampat, sebu, terham- 
bat, tersangkut, tersumbat 

mambo n rentak irama, rentak lagu 

mambung a angin, gabuk, hampa, hapa, 
kering, pelau, sia-sia 
ant berisi, berdaging 

mami n 1 biyung, bunda, emak, embok, ibu, 
ibunda, mama, umi, 2 germo, jaruman, la- 
lat hijau (ki), mucikari 

mampal a bobok, dempak, pepat, tumpul 
ant runcing 

‘mampat a padat, padu, pejal, tersendat, ter- 
sumbat, tetal, tumpat; 
ant berongga 
memampatkan v memadatkan, memejal- 
kan 

?mampat a baik, terbaik, elok, jempolan 

mampir v singgah 

mampu a bakir, becus (cak), berada, berhar- 
ta, berkecukupan, berpunya, berupaya, 
bisa, cakap, cogah, gani, kapabel, kaya, 
kuasa, kuat, larat, makmur, pandai, pintar, 
rani, sanggup, terdaya, terlarat; 
berkemampuan v berdaya, berenergi, ber- 
kekuatan, bertenaga, 
semampu adv sebisa, secukup, sedapat, se- 
sampai, sesanggup, 
semampunya adv seadanya, sebisanya, se- 
dapatnya, sekadar, sekuasanya, seperlu- 
nya, 
kemampuan n daya, kapabilitas, kapasi- 
tas, keahlian, kebolehan, kecakapan, ke- 
kuatan, kemahiran, kepandaian, kepiawai- 
an, kesanggupan, keterampilan, kinerja, 
kompetensi, penguasaan 

mampus v hilang nyawa, kaku, koit, kojol, 
kojor, mati, membaham tanah, men- 
jangkang, modar, padam nyawa, putih 
tulang, putus nyawa, terjengkang, terjeng- 
kang, tumpar 


mambang * 'mandi 309 


manah n ingatan, perasaan, perhatian, pi- 
kiran 

manai a pucat, pucat lesi, 
bermanai v berpucat lesi 

manajemen n administrasi, tadbir, tata lak- 
sana, tata usaha 

manajer n administrator, direktur, eksekutif, 
organisator 

manajerial a administratif, eksekutif 

manak, kemanakan, manakan n sanak sau- 
dara setelah ibu 

manakala p apabila, bilamana 

manalagi adv apa lagi, lebih-lebih lagi 

manasuka a acak, arbitrer, bebas, rambang, 
rawak, sembarang, serampangan, sewe- 
nang-wenang, sukarela 

mancung a bangir, lancip, panjang, runcing 
ant pesek 

mandala n area, bulatan, daerah, kawasan, 
lingkaran, lingkungan, zona, 
-- yuda daerah pertempuran, medan per- 
tempuran, wilayah pertempuran 

mandam, termandam 1 a mabuk, pening, pu- 
sing, puyeng; 2 v asyik, larut, sibuk, teng- 
gelam (ki), terleka, terlena 

mandat amanat, arahan, delegasi, instruksi, 
perintah 

mandek 1 v beradu, berhenti, lumpuh, ma- 
cet, merandek, mogok, stop, terhambat, 
terhenti, tertahan; 2 a adem ayem, beku 
(ki), mati, pasif, stagnan (cak), statis; 
ant 1 berjalan 
kemandekan n kebekuan, kelumpuhan, 
stagnasi 

'mandi v bermandikan, bersimbah, bersiram; 
-- besar mandi hadas, mandi janabat, man- 
di junub, mandi luas; 
-- darah perkelahian, peperangan, pertum- 
pahan darah; 
-- keringat memeras keringat, bersusah 
payah, bersusah-susah, berpenat lelah; 
-- wiladah mandi bunting, mandi lenggang 
perut, mandi tian; 
memandikanvmembasuh,membersihkan, 
menyucikan; 
pemandian n kolam renang; 
bermandi v bersiram, bergelimang, berlim- 
pah, berlumuran, bersimbah, meremang; 
bermandikan v bergelimang, berlebihan, 
berlimpah, bertaburkan; 


310 *mandi * maniak 


permandian n baptis; 
mempermandikan v membaptis, menye- 
ranikan 
?'mandiaampuh, asian, cespleng (cak), efektif, 
makbul, mangkus, manjur, mempan, mu- 
jarab, mustajab, sakti, tokcer (cak) 
mandibula n rahang bawah 
mandiri a bebas, independen, merdeka, oto- 
nom, sendiri, swapraja, swasembada, swa- 
tantra; 
ant bergantung 
kemandirian n independensi, kebebasan, 
kedaulatan, kemerdekaan, otonomi 
ant ketergantungan 
mandor n bos (cak), kemendur, pengawas, 
penjenang, tamping, tandil 
mandraguna a ampuh, berilmu, berisi (ki), 
digdaya, kebal, pintar, sakti, weduk 
mandu n cara, kaidah, pendirian, prinsip 
mandub n khitan, potong kulup, sunat, su- 
pit 
mandul a azospermi, bulus, gabuk, hampa, 
impoten, infertil, majir, steril, 
ant fertil: subur 
memandulkan v mengasim, mengebiri, 
menghambar, mengkastrasi, mensterilkan, 
menyidai, 
kemandulan n infertilitas 
ant fertilitas 
mandung n ayam, ayam aduan, ayam jago, 
ayam jantan 
manfaat n arti, faedah, fungsi, guna, harga, 
kebaikan, kemaslahatan, keuntungan, kha- 
siat, laba, untung, utilitas, 
ant mudarat; rugi 
memanfaatkan v memakai, menggunakan, 
menunggangi (ki), 
pemanfaatan n eksploitasi, pemakaian, 
pendayagunaan, penggunaan, 
ant kemudaratan, kerugian 
bermanfaat v berfaedah, berfungsi, ber- 
guna, berharga, berkhasiat, profitabel 
mangga n 1 mempelam, pauh, kulah; 2 gem- 
bok, gepuh-gepuh, ibu kunci, induk kunci, 
kura-kura, pedal ayam, repuh-repuh, tala 
manggah n asma, bengek, sesak napas 
manggala n anak pertama, anak tertua, pang- 
lima, cikal, pelindung, pembayun, pemim- 
pin, pengayom, sulung 
manggar n arai, mayang 


manggak a 1 angkuh, besar hati, bongkak, 
congkak, pongah, 2 biadab 
ant tamadun 

mangir n lulur 

mangkak a bagak, bangga, besar hati, uju; 
ant kecil hati 
kemangkakan n kebanggaan, kepuasan 

mangkar a bangka, bangkar, engkah, jegang, 
kaku, keras, magel, makar, mengkal, pu- 
lan, setengah matang 

mangkat v ajal, berlalu, berpulang, berputih 
tulang, gaib, gugur, hilang hayat, hilang ji- 
wa, hilang nyawa, mati, maut, meninggal 
dunia, menarik napas penghabisan, me- 
nemui ajal, tutup mata, tutup usia, wafat; 
kemangkatan n kematian, kelayuan 

mangkel a benci, dongkol, gemas, gondok, 
gregetan, jengkel, keki (cak), kesal, masy- 
gul, mengandung hati (ki), mengkal, pe- 
dar, pegal hati, redut, rongseng, salah hati, 
sebal 

mangkir v cak absen, cabut (cak), desersi, lari, 
mabal, membolos 

mangkubumi n bendahara, patih, perdana 
menteri, wazir 

mangkuk n ayan, basi, bokor, cambung, 
cangkir, cawan, kobokan 

mangkus a ampuh, asian, berhasil guna, ces- 
pleng (cak), efektif, makbul, mandi, manjur, 
mempan, mujarab, mustajab, praktis, sakti, 
tokcer (cak) 

mangsan bulan-bulanan, buruan, habuan, in- 
caran, korban, makanan, objek, santapan, 
sasaran, tangkapan, target, umpan; 
pemangsa n pemakan, predator 

mangsi n dawat, tinta, tarum 

*mangsi n comek, cumi-cumi, sotong 

mangu, termangu v bengong, bingung, 
engak, hilang akal, keheranan, melamun, 
melengung, menyerana, merenung, te- 
pekur, tercengang-cengang, tercenung, 
terdiam, teringa-inga, terkebil-kebil, ter- 
mangu-mangu, termengung, termenung, 
terpisat-pisat; 
termangu-mangu v hilang akal, deleg- 
deleg, keteguran, teringa-inga, terkesima, 
termenung-menung 

mani n benih, jauhar, semen, sperma 

mania n kegandrungan, kompleks, obsesi 

maniak n gila, psikopat, sosiopat 


manifes n konosemen, manifesto, surat 
muatan 

manifestasi n aktualisasi, bentuk, ekspresi, 
indikasi, konkretisasi, pelaksanaan, penam- 
pakan, pengaktualan, pengejawantahan, 
penjelmaan, perwujudan, praktik, realisasi, 
tampilan; 
memanifestasikan v melaksanakan, meng- 
aktualkan, mengejawantahkan, mengeks- 
presikan, mengonkretkan, mengungkap- 
kan, menjalankan,menjelmakan, menuang- 
kan,menyalurkan,menyampaikan,menya- 
takan, meragakan, merealisasi, mewujud- 
kan 

manifesto n deklarasi, maklumat, pemak- 
luman, pengumuman, pernyataan, prok- 
lamasi, wara-wara 

manik n merjan, 
- mata n biji mata, bola mata, pupil 

manipulasi n akal busuk, akal kancil, akal 
keling, akal ubi, kecurangan, kelicikan, 
korupsi, muslihat, penggelapan, penyele- 
wengan, tipu daya, trik, 
memanipulasi v melipat (ki), memalsukan, 
menggelapkan,menyalahgunakan,menye- 
lewengkan, menyulap, mengatur 

manir n beras recak, beras hancur, beras pe- 
cah, melukut, menir 

manis n 1 legit, 2 adun, ayu, berupa, cantik, 
cendayan, elok, juwita, laksmi, molek, ru- 
pawan, tampan, 3 artistik, indah, 
manisan n gula-gula, gulali, halwa, kem- 
bang gula, misan, nisan, permen; 
kemanisan n kecantikan, kemolekan, ke- 
mungelan 

manja a 1 aleman, kolokan; 2 jinak, kasih, 
mesra, ramah; 
ant dewasa; mandiri 
memanjakan v memberi hati, memberi 
muka, mengalem, menyukakan hati, me- 
nyenangkan; 
bermanja v bermesra, berjinak 

manjang n bajang, balung, begu, dungkul, 
gedembai, hantu, jurik, kelambai, kema- 
mang, kemang, lawean, maru, memedi, 
momok, polong, pukang-pukang, sampar, 
suangi, tuyul 

manjau, bermanjau v berkunjung, bertandang 

manjur a efektif, makbul, mangkus, mem- 
pan, mujarab, mustajab, sakti 


manifes * mapan 311 


kemanjuran n kemujaraban, kemustajaban 

mansuh v batal, ditiadakan, terhapus, 
memansuhkan vmelikuidasi, melucutkan, 
membatalkan, membubarkan, memutus- 
kan, mencabut balik, menghapuskan, 
menghentikan, meniadakan; 
pemansuhan n 1 likuidasi, pembubaran; 
2 pembatalan, pencabutan, penghapusan 

mantan a eks, bekas 

mantap a afdal, aman, konsisten, konstan, 
kuat, kukuh, mapan, pagan, pasti, percaya 
diri, permanen, setimbang, sip (cak), stabil, 
tebal, tegas, teguh, tetap hati, tetap; 
ant bimbang 
memantapkan v meneguhkan, menguat- 
kan, mengukuhkan, menstabilkan; 
pemantapan n penguatan, pengukuhan, 
penstabilan, stabilitas; 
kemantapan n kestabilan, stabilitas 
ant instabilitas, ketakstabilan 

mantel n baju hujan, baju labuh, jas hujan 

mantik n akal, budi, daya pikir, otak (ki), pe- 
nalaran, pikiran, rasio 

mantiki a logis, makul, masuk akal, mem- 
bumi (ki), rasional, realistis 
ant irasional 

mantra n aji-aji, guna-guna, hobatan, ilmu 
gain, ilmu penunduk, jampi, pelet, pelias, 
pelintuh, penawar, perengap, pesona, pe- 
tunang, pukau, sihir, sirep, tuju; 
memantrai v menjampi-jampi, memelet, 
memesona, menyihir, menyirep 

mantri n juru, juru rawat, perawat 

manual n buku petunjuk, panduan, pe- 
doman, tip 

manusia n anak Adam, bani Adam, basyar, 
cucu Adam, hamba Allah, individu, insan, 
khalayak, makhluk, orang, sosok, turunan 
Adam, umat 

manusiawi a kemanusiaan 

manuskrip n dokumen, naskah, sahifah, 
teks, tulisan 

manuver 7 aksi, gerakan, langkah, operasi, 
muslihat, siasat, stratagi, trik 

manyar n burung pintang, tempua 

mapak v mengalu-alukan, menyambut, 
menyongsong, menjemput 

mapan a definit, mantap, permanen, setim- 
bang, stabil 
ant goyah 


312 ‘mara ° *mas 


'maran bahaya, bencana,celaka, kemalangan, 
kesialan, kesusahan, ketewasan 

*mara v maju 
ant mundur 

marah v ambek, bengis, berang, berangsang, 
berapi-api, bergelora, gemas, geram, gon- 
dok, gregetan, gusar, hangat, hangus da- 
da, hangus hati, jaki, jengkel, keki, ma- 
kan bawang, makian, meluap, memba- 
yang, mendidih, mendongkol, menepuk 
dada, menggelegak, mengkal hati, meng- 
kal, menyangkah hati, meraba, meradang, 
merah telinga, merajuk, meramas jan- 
tung, merampang, meruak, murih, murka, 
naik angin, naik darah, naik geram, naik 
panas, naik pitam, naik setum, naik stim, 
palak, panas hati, pedar, pegal hati, pe- 
nasaran, radang (hati), redut, rongseng, 
sakit hati, salah hati, sebal, semburan, 
sengiang, sewot, terbakar, 
marah-marah vbersungut-sungut, bertura- 
tura, mencomel, menggerundel, mengge- 
rutu, mengomel, merajuk, merongseng, 
merutuk, 
memarahi v melabrak, meleja, memaki- 
maki, membentak, memberangi, mencaci, 
mencerca, mencura, mendamprat, meng- 
ajar, mengatai, menggusari, menghardik, 
mengomeli, mengumpat, menyembur 
(cak), menyemprot (ki), 
pemarah 1 n pemakan bawang (ki), pem- 
berang, pemberangsang, peraba, pera- 
dang, perampang, perongos, tukang ma- 
rah; 2 a ambekan, aseran, bengkeng, be- 
rangasan, berangsangan, beringas, darah 
tinggi, galak, garang, kereng, peraba, sem- 
pit hati; 
ant penyabar 
kemarahan n amarah, kemurkaan, nafsi, 
nafsu 

marak 1 a calak, cemerlang, cerah, hidup, 
mencolok (ki), meriah, naik daun, populer, 
ramai, santer, semarak, terang; 2 n nyala, 
pijar; 
ant 1 sepi; 2 padam 
memarak v berpijar, melalak, menyala; 
memarakkan v memeriahkan, menghidup- 
kan, menyemarakkan, meramaikan, men- 
cetuskan, menghidupkan, menyalakan; 
semarak a cahaya, seri 


marcapada n bumi, dunia, manjapada, ma- 
yapada 

marem 4 puas, senang 

Imarga n ahli, darah daging, famili, kadim, 
kaum, keluarga, kerabat, keturunan, klan, 
rumpun, sanak, saudara, suku, trah 

*marga n genus, jenis, kelas, ordo, spesies 

'marga n asas, dasar, jalan, jalur, patokan, 
rukun 

Imargin n keuntungan, laba, profit, surplus 

*margin n batas, limit, pias, tepi 

marginal a kecil, minor, pinggiran, remeh, 
rendah, 
memarginalkan v meminggirkan, mende- 
sak, menggeser, menggusur 

marhaban n selamat datang, puji-pujian 

marhaen a hina, jelata, murba, rakyat, ren- 
dah 

mari p ayo, silakan, yuk 

Marikh n Mars 

maritim n bahari, kelautan, marine, nautikal 

mariyuana n cimeng (cak), ganja 

markah n lambang, marka, petunjuk, rambu- 
rambu, simbol, tanda 

markas n basis, pangkalan, pos, sarang (ki), 
bermarkas v berpangkalan 

marmer n pualam 

marmot n argus, kelinci, tikus belanda 

Mars n Marikh 

martabat n derajat, gengsi, harga diri, harkat, 
kedudukan, kualitas, mutu, nilai, pangkat, 
prestise, status, taraf, 
bermartabat a bergengsi, berkelas, berpa- 
mor, berstatus, prestisius, terhormat, 
semartabat n sederajat, sekedudukan, se- 
kelas, setaraf, setingkat 

martil n belantan, cata, godam, palu, pemu- 
kul, penokok, pukul besi, tukul besi, 
memartil v memalu, memangkung, me- 
mentung, memukul, mengetuk, meng- 
getok, menggodam, menokok 

martir n syahid 

marus n dideh, saren 

maruah n 1 keberanian, kegagahan 2 har- 
ga diri, kehormatan diri 3 kebaikan, ke- 
masyhuran, nama, pujian 

Imas n emas, logam mulia 

?mas n abang, akang, kakanda, kakang, kang- 
mas, raka, uda 
ant embak 


masa n abad, era, kala, kesempatan, ketika, 
kurun dewasa, peluang, periode, saat, 
tempo, tenggak, waktu, zaman, 
-- kemudian kelak, nanti, yang akan da- 
tang 
- kini kontemporer, mutakhir, 
— lampau masa lalu, masa lepas, zaman du- 
lu, 
- menganggur masa senggang, 
- puber adolesens, masa akil balig, masa 
muda, masa remaja, pubertas, 
— tunas inkubasi: 
semasa n ketika, selagi, selama, semasih, 
sewaktu, sezaman, tatkala 

masa bodoh v acuh tak acuh, apatis, cuek 
(cak), dingin (ki), tebal telinga, 
memasabodohkan v melalaikan, melanyak 
(ki), mempersetan, meneledorkan, meng- 
abaikan 

masak a dalu, kempuh, magang, matang, 
menguning, ranum, tua, 
ant mentah: muda 
memasak v memanaskan, memanggang, 
membakar, membembam, membubuk, 
menambus, menanak, menggodok, meng- 
olah, mengukus, menjerang, menumis, me- 
nyangrai, menyembam, menyobak, mere- 
bus, merendang; 
pemasak n bendari, koki, tukang masak, 
masakan n 1 makanan, petanakan, pengan- 
an: 2 buatan, olahan, tumisan 

?'masak adv mana boleh, masa (cak) 

masalah n bab, hal, ihwal, kasus, kejadian, 
kesulitan, pasal, penyakit (ki), perkara, 
persoalan, pertanyaan, problem, soal, 
urusan, 
memasalahkan v memperdebatkan, mem- 
persalahkan, mempersoalkan, memperta- 
nyakan, mendiskusikan, 
bermasalah 1 v bersoal; 2 a problematis, 
permasalahan n persoalan 

masam a asam, bersut, cemberut, kecut, 
kelat, merengus, merengut, merengut, 
perat 

masam muka v merengus, merengut, muram 
durja, 
bermasam muka v bermuram durja, ber- 
kecil hati 

masap, memasap v menguap, meruap 

masase n pemijatan, pengurutan 


masa * masuk 313 


Masehi n Kristen, Nasrani 

masif a padat, pejal, kekar, kuat, kukuh, 
murni 

masih adv lagi, sedang, tengah, tinggal 
semasih n selagi, selama, semasa, sewak- 
tu 

masin a asin, payau 

masin lidah v dikabulkan, dipedulikan, dite- 
rima, dituruti 

masing-masing a per, sendiri-sendiri, tiap- 
tiap 

masinis n juru mesin, sopir (kereta api) 

masir v berbutir-butir 

masjid n langgar, musala, rumah ibadat, su- 
rau 

maskapai n kongsi, perseroan, perusahaan 

maskat n rompi, sadariah, wesket 

maskawin n isi kawin, mahar 

masker n kedok, topeng 

maskodok n emas putih, platina 

maskulin 1 a jantan; 2 n adam, laki-laki, 
lanang, lelaki, pria 
ant feminim 

maslahat n arti, faedah, guna, manfaat, 
ant mudarat 
kemaslahatan n faedah, kegunaan 
ant kemudaratan 

masrum n fungi, jamur 

massa n agregat, jasad, kawula, komposit, 
konglomerat, korpus, pengikut, publik, 
substansi 

master n ahli, eksper, empu, maestro, pakar, 
virtuoso 

masterplan n cetak biru, rencana induk 

mastistis n radang ambing, radang susu 

masturbasi n coli, onani, rancap, 
bermasturbasi v beronani, main sabun, 
menyabun (cak), merancap 

masuk v bersarang, bersetuju, diterima, ha- 
dir, kena, lut, menganut, meruyup, naik, 
sampai, tembus, terbenam, turun, 
ant keluar 
memasukkan v melakukan, melewatkan, 
melibatkan, meluluskan, memasang, 
membabitkan, membawa, membelamkan, 
membenamkan, membiakkan, membumi- 
kan, memuatkan, memurukkan, mena- 
namkan, menancapkan, menaruhkan, 
mencatatkan, mencebloskan, mencecah- 
kan, mencernakan, mendaftarkan, menem- 


314 masyarakat * mata 


patkan, mengegolkan, menggolongkan, 
menghantar, mengimbuhkan, mengim- 
por, menginventarisasi, menginvestasikan, 
mengisikan, mengisikan, menjejalkan, me- 
nyampaikan, menyarungkan, menyem- 
protkan, menyerapkan, menyertakan, 
menyiarkan, menyisipkan, menyuntikkan, 
menyusuk, menyusupkan, merandau, me- 
rekrut, 
ant mengeluarkan 
memasuki v menaiki, mencampuri, men- 
ceburkan diri, mendatangi, menduduki, 
menembus, menempuh, menerobos, meng- 
ambil, menggapil, mengikuti, merambah, 
merasuk, turun; 
pemasukan n impor, pendapatan, pengha- 
silan; 
ant pengeluaran 
masukan n advis, anjuran, bukti, data, 
fakta,fatwa,informasi,nasihat, pengarahan, 
petuah, petunjuk, wejangan; 
ant keluaran 
termasuk v teperlus, terbabit, terbilang, 
tercantum, tercatat, tergolong, terhitung, 
terjumlah, terkandung, terkira, terlibat, 
terlingkungi, terliput, termaktub, termuat, 
termuat, terpikir, tersebut, tersisip, terta- 
nam, tertera, tertulis; 
kemasukan v kedatangan, keranjingan, 
kerasukan, kesambet, kesampukan, ke- 
sentuhan, kesetanan, kesurupan, majenun, 
selap 

masyarakat n asosiasi, bangsa, kekerabatan, 
kelompok, klub, komunitas, konsorsium, 
mahajana, nasion, paguyuban, populasi, 
puak, publik, rakyat, umum; 
memasyarakatkan v membudayakan, me- 
mopulerkan, memperkenalkan, 
pemasyarakatan n sosialisasi 

masygul a benci, benguk, berduka, dong- 
kol, galabah, gemas, gondok, gregetan, 
gundah, jengkel, keki (cak), kesal, kusut 
muka, mangkel, mengandung hati, meng- 
kal, merana, muram, murung, pedar, pegal 
hati, redut, samak, salah hati, sebal, sedih, 
senak, sugul, susah hati, 
memasygulkan v memedihkan, memerih- 
kan, memilukan, memprihatinkan, me- 
ngenaskan, menggodot, menggundahkan, 
mengharukan, mengibakan, menyayat 


hati, menyedihkan, menyentuh (ki), me- 
rawankan, merayukan, patetis, tragis, 
kemasygulan n awan kelabu, kedukaan, 
kegundahan, kepahitan (ki), kepedihan, 
kepiluan, keprihatinan, kesedihan, patos 
masyhur a beken, beroleh nama, harum, 
jaya, kebilangan, kenamaan, kondang, 
makruf, megah, mendapat nama, mulia, 
populer, prominen, tenar, terkenal, ter- 
nama, tersohor, 
ant biasa: kebanyakan 
memasyhurkan v melambungkan, me- 
lansir, melejitkan, memaklumkan, mem- 
beritahukan, memopulerkan, memprok- 
lamasikan, mencanangkan, menenarkan, 
mengabarkan, mengangkat, mengawam- 
kan, mengembarkan, menghebohkan, 
mengisytiharkan, mengorbitkan, meng- 
umumkan, menyatakan, menyebarkan, 
menyiarkan, mewartakan; 
termasyhur a masyhur, tenar, terkemuka, 
terkenal, ternama, terpegah, tersebut, ter- 
sohor, widita; 
ant terbelakang 
kemasyhuran n kebesaran, keemasan, ke- 
gemilangan, kejayaan, kemegahan, kete- 
naran, popularitas, reputasi 
mata n 1 ain, alat penglihat, arah, benih, fo- 
kus, indra penglihat, lubang, netra, 2 po- 
kok, punat, punca, pusat, sumber, titik be- 
rat, tunas, 
-- air perigi, sendang, sumber air, 
- bajak berujul, kejen, lanjam, mata teng- 
gala, nayam, sungkal bajak, pengunjam, 
— batin lubuk hati: 
-- betung bodoh, buta huruf, 
- perdagangan komoditas, 
- gelap beramuk, kalap, lupa diri, menca- 
muk, mengamuk, nanar, 
— ikan ketuat, kutil, uci-uci: 
--jalan pandu, penunjukjalan, persimpang- 
an; 
-- kail kail, mata pancing, pepas; 
-- kain corak, motif; 
-- kayu matan, teras kayu, buta huruf; 
- keranjang buaya darat, hidung belang, 
mata perempuan, rambang mata; 
-- nurani mata batin; 
— pencaharian mata penghidupan, pekerja- 
an, 


— piano tuts, 
- rantai gelang rantai, 
--telinga agen, anak buah, antek, begundal, 
kaki tangan, 
-- uang dolar, euro, peso, rial, ringgit, rupe, 
rupiah, yen, 
termata-mata a gamblang, jelas, tampak, 
terang, terlihat, 
semata n satu-satunya, semata-mata, 
~ wayang ki satu-satunya, teramung, tung- 
gal 
semata-mata adv cuma, hanya, melulu, se- 
kadar, belaka, sama sekali 

matahari n baskara, mentari, rawi, surya, 
syamsu 

mata-mata n cuak, polis, peluluk, pelolok, 
agen rahasia, intel, jasus, penelik, pe- 
nyuluh, polisi rahasia, sekaut, seko, upas, 
kepetangan, pengaman, pengawal, reserse, 
spionase, pengintai, 
memata-matai v meluluk, mengaram, 
mengawasi, mengintai, mengintip, menyi- 
buk 

matang a dalu, kempuh, magang, masak, 
menguning, ranum, tua, balig, bulug, 
cukup umur, dewasa, mantap, sampai 
umur, selesai, siap, intensif, mendalam, 
komprehensif, luas, mendetail, teperinci 
ant mentah: muda 

matematika n ilmu hitung 

materi n bahan, barang, benda, entitas, gatra, 
jasad, objek, pelajaran, sesuatu, substansi, 
subjek, wujud, zat 

materialistis a kebendaan 

materiil a badaniah, fisis, jasmaniah, kasar, 
kasatmata, kebendaan, ragawi, sensibel, 
substansial 

mati v aub, ayal, balik asal, basmi, bejat, 
beku, berkalang tanah, berkubur, berla- 
lu pergi, binasa, bobrok, buang nya- 
wa, buntet, buntu, diam, gugur, 
hancur, hening, hilang hayat, hilang jiwa, 
hilang nyawa, hilang, jangkang, kaku, 
kembali ke pangkuan Allah Swt., koh, 
koit, kojor, lebur, lengang, lenyap, lewat 
(cak), lumpuh, mairat, mampus, mandek, 
mangkat, maut, melayang jiwanya, me- 
lempem, membaham tanah, menarik napas 
penghabisan, mengirat, meninggal, menu- 
tup mata, modar, musnah, padam, padam 


matahari * mau 315 


hayat, padam nyawa, pampat, pasif, pasti, 
pepet, pudur, punah, putih tulang, putusji- 
Wa, putusnapas, putusnyawa, putus umur, 
reda, rongsok, rusak, senyap, sepi, soak, 
stagnan, statis, sunyi, tenang, terhalang, ter- 
jengkang, tersekat, tersumbat, tertutup, 
tetap, tewas, tumpar, tumpas, wafat; 
ant hidup; bernyawa 
- beragan mati berangai, mati samar, mati 
suri, mati mendadak; 
- haid menopause, 
- konyol mati ayam, mati bongkong, mati 
lelas: 
- pucuk impoten, kedi, lemah zakar, peloh 
syahwat, zakar, 
mematikan v melenyapkan, melumpuh- 
kan, memadamkan, membekukan, mem- 
binasakan, membunuh, memudarkan, me- 
mudurkan, memukul, memutus, mencabut, 
mencekik, menewaskan, mengebiri, meng- 
habisi, menindas, menjerat, menutup: 
ant menghidupkan, menyalakan 
bermati-mati adv bersungguh-sungguh, 
mati-matian, 
kematian n ajal, akhir hayat, akhir hidup, 
janji, kepergian, ketewasan, mair, maut, 
moralitas 
ant kehidupan 

mat kodak n cak fotografer, juru foto, juru 
potret, pemotret, tukang potret 

matra n dimensi, format, ukuran 

matras n perlak, tatami 

matriks n bagan, kerangka, paradigma 

matros n anak buah kapal, anak kapal, awak 
kapal, kelasi 

matur a cukup umur, dewasa, masak, ma- 
tang 

maturitas n kedewasaan, kematangan 

mau adv akan, amuh, bakal, berkenan, ber- 
sedia, bersetuju, domba, embuh, hendak, 
kasdu, kasik, kepingin, lepau, sanggup, 
sedia, sir, solak, sudi, suka; 
-- tak — bagaimanapun juga, harus, terpaksa; 
ant enggan; sungkan 
memaui v memaksudkan, menghendaki, 
menuntut; 
semau adv sesuka, suka-suka, terserah; 
semau-maunyaadvsejadinya, sekehendak- 
nya, sesudah-sudahnya, sesukanya, sesuka 
hati, sewenang-wenang; 


316 maujud * megap-megap 


kemauan n azam, dorongan hati, gregat, 
harapan, hasrat, iktikad, iradat, kehausan, 
kehendak, keingin hati, keinginan, ke- 
relaan, kesediaan, kesudian, kesukaan, 
maksud, nafsu, pretensi, semangat, tujuan 

maujud v aktual, benar-benar ada, berben- 
tuk, berupa, jasmani, jelas, kasatmata, ke- 
duniaan, kongkret, lahir, nyata, real, sung- 
guh ada, wujud 

maung n harimau, macan 

maut 1 n ajal, akhir hayat, akhir hidup, janji, 
kematian, mair; 2 a dahsyat, hebat, luar 
biasa, mengagumkan, spektakuler, yahud 
(cak) 

mawar 71 ros 

mawas n kera besar, orang utan 

mawas diri v bercermin, berkaca, introspek- 
si 

mayan abstrak, angan-angan, bayangan, fan- 
tasi, imajiner, impian, khayalan, khayali, 
mujarad, niskala, semu, tanwujud 
ant nyata 

'mayang n arai, bunga kelapa, manggar 

?Mayang n Kanya, Sunbulat, Virgo 

mayapada n bumi, dunia 

mayat n bangkai, batang, buntang, jenazah, 
kunarpa, layon, mayit 

mayor 4 utama, superior 
ant minor 

mayoret n gitapati 

mayoritas n kebanyakan, sebagian besar 
ant minoritas 

mazbah n altar 

mazhab n ajaran, aliran, golongan, orde, 
ordo, paham, sekte, tarekat, 
bermazhab v beraliran, berideologi, berpa- 
ham 

mazkur, termazkur v tercantum, termaktub, 
tersebut, tertulis 

mebel n furnitur, perabot 

medali n bintang, lencana, medalion, plaket, 
tanda jasa 

medan n ajang, alun-alun, anggana, area, 
arena, daerah, kancah, kawasan, landasan, 
lapangan, lingkungan, lokasi, padang, 
ruang lingkup, setra, tanah lapang, tempat, 
teritori, zona; 
-- laga area (peperangan), medan perang, 
palagan, rana 

medang melukut n mengkaras 


media n alat, corong, instrumen, jalan, me- 
dium, penghubung, perangkat, perantara, 
peranti, saluran, sarana, wahana 

mediasi n perantaraan, syafaat 

mediator n jembatan (ki), moderator, pe- 
mandu, penengah, penghubung, penyam- 
bung, perantara 

medio n pertengahan 

medit a bakhil, cekel, ceker, kedekut, kejai 
berlapis, kejam, lokek, okok, pantat 
kuning, pelit, singkat tangan 
ant derma; murah hati 

meditasi n khalwat, nyepi, perenungan, per- 
menungan, semadi, tafakur; 
bermeditasi v berkontemplasi, bersemadi, 
bertafakur 

meditatif a kontemplatif, reflektif, spekula- 
tif 

medium a 1 biasa, menengah, normal, se- 
dang, semenjana, standar; 2 n media, peng- 
hubung, perantara, corong, jalan, saluran 

Imedok a dekil, kotor, kumal 

ant bersih 

?medok a kental, kentara, pekat 

mega n awan, gegana, kabut 

megabintang n adibintang, idola, maha- 
bintang, superstar 

megah a akbar, bangga, bergengsi, besar, ga- 
gah, impresif, masyhur, meriah, mewah, 
mulia, penggah, prestisius, pretensius, ra- 
ya, semarak, spektakuler, sublim; 
ant sederhana 
memegahkan v melagakkan, memanggak- 
kan, membanggakan, mengagulkan, me- 
nyanjung-nyanjung, menyombongkan, me- 
ranggi, 
bermegah-megah v belaga, bergaduk, ber- 
lagak, menggadang, meninggikan diri, me- 
nyombong, sok; 
kemegahan n gebyar, gemilap, keagungan, 
kebesaran, keemasan, kegagahan, kegemi- 
langan, kejayaan, kekacakan, keluhuran, 
kemasyhuran, kemilau, kemuliaan, ke- 
semarakan 

megal-megolvceledang-celedok,melenggak- 
lenggok, meliang-liuk, mengayak 

megap-megap v berkempul-kempul, engap- 
engap, gelagapan, gempul-gempul, kem- 
bang-kempis, mencungap, mengagut- 
agut, mengap-mengap, merengap, ngos- 


ngosan, sekarat, terekeh-ekeh, terengah- 
engah, terkapah-kapah, tersengal-sengal 

megar v mekar, membengkar, membesar, 
mengampul, mengembang 

megat a berpusing, berputar, ligat, mejam 

meja n bidang datar, kenap 

meja hijau n ki pengadilan, tribunal; 
memejahijaukan v mengadili 

mejam a berpusing, berputar, ligat, megat 

mejeng v cak meledang, menampang, me- 
raga, ngeceng 

mekanik n ahli mesin, insinyur, operator, 
teknikus, teknisi 

mekanisme n metode, operasi, prosedur, 
proses, sistem, teknik 

mekar v bangun, megar, melar, membeng- 
kar, membesar, memuai, mengampul, me- 
ngembang, merekah, tumbuh, 
pemekaran n ekspansi, pelebaran, pe- 
ngembangan, peluasan 

mekonium n tahi gagak 

melankolin depresi, kedukaan, kegundahan, 
kepedihan, kesedihan, kemuraman, kemu- 
rungan, patos 

melankolis a muram, murung, sayu, sedih, 
suram 

melar a bengkar, mekar, mulur, terbuka 
ant ciut 

melarat a bapet, bokek, bulus, gembel, mis- 
kin, papa, tertulang (ki) 

melase n ampas gula, ceng, tengguli, tetes 

melek v arik, bangun, bertanggang, celik, 
engah, insaf, jaga, mendusin, mengerti, 
sadar, tahu, terbuka: 
ant merem 
-- aksara melek huruf 
ant buta huruf, niraksara 

melempem a adem ayem, alum, beku, im- 
poten, lembab, lembek, mandek, mati, me- 
jan, pasif, payah, stagnan, statis 

meleng a lalai, lena, lengah, seleder, terpica 

meler v berlelehan, berleleran 

melet v mengelelot, menjelih, menjelir 

melit a kurios: 
kemelitan n keingintahuan, kuriositas 

melodius a berirama, ritmis, teratur 

melukut n bekatul, belukut, beras hancur, 
beras recak, busi, menir, temukut 

melulu adv saja, cuma, hanya, semata-mata 

memang a ada, benar, benar-benar, ceng- 


megar * menang 317 


ki, cengli, dasar, masuk akal, patut, se- 
benarnya, sungguh, sungguh-sungguh, 
sememangnya adv sebenarnya, senyata- 
nya, sesungguhnya, selayaknya, sepantas- 
nya, sepatutnya ada 

memar a bedan, bengep, besem, bindam, 
rusak 

membal v berbalik, melantun, melenting, 
memantul, membidas, membingkas, me- 
megas, menganjal, mengantul, mengendal, 
mengeper, terpental 

memberang n anjing air, berang-berang 

membran njaringan, polikel, selaput, tela 

memedi n balung, begu, belis, demit, de- 
mon, hantu, iblis, jurik, lelembut, maru, 
membang, momok, popokan, puaka, pu- 
kang-pukang, setan, si ngiang-ngiang, ti- 
rau, tuyul 

memo 7 catatan, disposisi, jurnal, katebelece, 
laporan, memorandum, nota, pesan, surat 

memoar n biografi, profil, riwayat hidup 

memorandum n memo 

memorin album, impresi, ingatan, kenangan, 
kesan, nostalgia, reminisensi, sejarah 

mempan v ampuh, asian, cespleng, dapat 
dilukai, dimakan senjata, efektif, lut, ma- 
kan, makbul, mandi, mangkus, manjur, me- 
nelap, mengena, mujarab, mustajab, sakti, 
telap, tokcer 
ant mangkir 

mempelai n pengantin, raja sehari 

mempelam n mangga, pauh 

memper a mengiras-iras, menyamai, menye- 
rupai, mimpi, mirip, serupa, serupa dengan 
ant beda 

menak n adiwangsa, aristokrat, bangsawan, 
ningrat, permasan, priayi 

menang v berhasil, berjaya, beroleh hadiah, 
beruntung, juara, lulus, mencapai kema- 
juan, unggul, wijaya; 
ant kalah 
memenangi v menaklukkan, menduduki, 
mengalahkan, mengungguli, menjagoi, 
menjawarai, menjuarai, menundukkan, 
menyabet, menyebelahi, menyikat, me- 
rajin, merebut; 
memenangkan n membela, memboyong, 
memihak, memimpin; 
pemenang n jago, jagoan, jawara, juara, 
kampiun, pemimpin; 
ant pecundang 


318 menara * mentah 


kemenangan n ganjaran, hasil, kejayaan, 
kelebihan, kemajuan, kesuksesan, keung- 
gulan, keuntungan, wijaya 

menara n benara, tower; 
-- air reservoir, waduk, 
-- api menara suar, mercusuar, rumah api 

mencelat v terlontar, terpental 

menceng a ajun, melenceng, memeleset, 
mencong, menyimpang, pesong, serong 
ant lurus 

menceret v berak air, bocor, buang-buang 
air, diare, mencirit, murus 

mencla-mencle a main angin, plintat-plintut, 
ruat 
ant tetap hati, konsisten 

menclok v bertengger, hinggap, menemplok 

menconga bengot, benyot, erot, genyot, men- 
ceng, mengot, mengsol, merot, miring, pen- 
cong, perot, pesong 
ant tegak 

mencong-mencong a erang-erot, erot-be- 
nyot, genjang-genjot, kerang-keroh 

mendak v mengendap, menunduk, merun- 
duk 

mendiang n almarhum, almarhumah 

mendikai n keramboja, mendelikai, semang- 
ka, tembikai, temikai 

mending, mendingan a asian, beruntung, 
lumayan, membaik, mujur 

mendira n beringin 

mendonan n kelana, musafir, orang asing, 
orang dagang, pelimbang, pendatang, pe- 
rantau 

mendong n gelagah, mensiang, purun 

mendung 1 a berawan, gabak, kelam, sabak, 
suram, 2 n awan hitam, pokok hujan 
ant cerah 

mengah, termengah-mengah v ampek, be- 
ngik, berkempul-kempul, engap-engapan, 
kembang-kempis, kempas-kempis, lelah, 
letih, megap-megap, melenguh, membu- 
ru, menampi, merengap, ngungap, penat, 
sesak dada, sesak napas, susul-menyusul, 
tercungap-cungap, terengah-engah, ter- 
gesa-gesa, terkapah-kapah, terkekeh-ekeh, 
terkempul-kempul, termengap-mengap, 
tersengah-sengah, tersengal-sengal, turun- 
naik 

mengangah a berkobar, mengah-mengah 
ant padam 


mengapv mangap, melongo, terbengang, ter- 
buka, termangu, ternganga, terperohong 
ant terkatup 

mengap-mengap v berkempul-kempul, ge- 
lagapan, gempul-gempul, hampir mati, 
kembang kempis, megap-megap, mele- 
nguh, memburu, mencungap, mengang- 
gut-anggut,merengap,ngos-ngosan,Senin- 
Kemis, sesak napas, susul-menyususl, 
tercungap-ngap, terengah-engah, terkapah- 
kapah, termengah-mengah, termengap- 
mengap, tersengal-sengal, tinggal nadi 

mengelak v melelah, memburu, memper- 
turut, mengoyak 

mengi 1 asma, bengek, mengah-mengah, se- 
sak dada 

mengga, semengga-mengga adv satu-satu- 
nya, semata wayang 

menggusta n manggis 

mengkal a 1 dangkal, engkah-engkahan, ki- 
rau, mangkar, keras, kering, setengah ma- 
sak, usang: 2 dongkol, gondok, kesal, sebal 
ant 1 ranum 
memengkalkan v mendongkolkan, menge- 
cewakan, mengesalkan, menggondokkan, 
menghampakan, menjengkelkan, menye- 
balkan, meremas jantung, meremas perut 

mengkali adv cak barangkali 

mengkelan, termengkelan a kebengkalan, 
kesimpatan, tercekik, terkelolong, tersedak, 
terselak, terteguk 

mengkis, memengkis v berkoar, berteriak, 
memanggil 

mengkucingn balik angin bukit, cenderai, ce- 
rat budak, kemesak, melokan, semangkuk, 
semangsuk, semengkih 

mengkudu n bengkudu, buah noni, pace 

mengsol a bengot, benyot, berong, erot, ge- 
nyot, mencong, mengot, merot, miring, 
pencong, perot, pesong 
ant lurus 

menir n bekatul, beras hancur, melukut, 
ujung beras 

menjangan n kijang, rusa 

mensiang n gelagah, mendong, purun 

menstruasi v bocor, datang bulan, haid, ha- 
langan, membawa bulan, mens 

mentah a anom, baru menjadi, belantah, hi- 
jau, kasar, menyal, plonco, remaja; 
ant matang 


mentah-mentah adv begitu saja, sama se- 
kali, tanpa syarat; 
mementahkan v memansukhkan, memba- 
talkan, mencabut, mencoret, menegasikan, 
menganulir, menggugurkan, menghapus- 
kan, meniadakan 

mentak adv boleh jadi, mungkin; 
kementakan n kebolehjadian, kemung- 
kinan, peluang, probabilitas 

mental a batin, intelektual, kejiwaan, keroha- 
nian, moral, psikis, psikologis, serebral 

mentalitas n karakter, personalitas, sifat, wa- 
tak 

mentang, mentang-mentang p abong-abong, 
senyampang 

mentari n matahari, rawi, surya, syamsu 

menteri n anggota kabinet, bendahara, ga- 
jah, nayaka, pembantu presiden; 
kementerian n departemen 

mentok v kesomplok, maksimal, pol, suntuk, 
terantuk, terbentur, terbentus, tersampuk, 
tersentuk, tertarung, tertumbuk 

mentor n guru, instruktur, pelatih, pemandu, 
pembimbing, tentor, tutor 

mentul-mentul a melenting, membal, meme- 
gas, mengenyal, mengeper 

menung, memenungkan v memikirkan, 
mempertimbangkan, mengagak, mengenap- 
kan, menimang-nimang, merefleksikan, 
merenungkan 
termenung v bengong, berkhayal, berpikir, 
bertafakur, bingung, mangut, melamun, 
melenguh, mengelamun, menyerana, tafa- 
kur, tepekur, terbengkalai, tercengung, ter- 
cengut, tercenung, tercokoh, terdiam, ter- 
ingat-ingat, termangu, termengung, terpe- 
gun, terpekin; 
termenung-menung v hilang akal, teringa- 
inga, termangu-mangu; 
permenungan n konsentrasi, meditasi, 
pemikiran, perenungan, refleksi, semadi, 
tafakur 

menur n melati susun, melur 

menora n mayong, memulung, sandiwara, 
tonil, wayang orang, wayang bangsawan 

mentereng a agus, bahari, cantik, hasan, 
indah, kirana, molek; 
kementerengan n kebagusan, kecerlang- 
an, keelokan, kejombangan, kemolekan 

mepet a berhimpit, dempet, mendesak, me- 


mentak * meriam 319 


nempel, rapat, sempit, tercepit, terhimpit, 
terkapit, terkempa, terkepit, tersepit 
merah a abang, ahmar, bangkang, berma, bi- 
ram, sirah 
-- menyala merah marah, merah menya- 
hang, merah merang, merah padam 
merana 4 layu, megrek-megrek, pucat, lesu 
ant sehat 
merang n kulit padi, pesak, roman, sekam 
merawal n panji-panji, umbul-umbul 
merbah n terucukan 
merbuk n ketitir, perkutut, tekukur jarum 
mercon n petasan 
mercu n puncak, menara 
mercusuar n menara api, rumah api, menara 
suar 
merdeka a bebas, berdiri sendiri, berlapang- 
lapang, independen, langgas, leluasa, le- 
pas, lolos, los, mandiri, otonom, sesuka 
hati; 
memerdekakan v melepaskan, membebas- 
kan, membiarkan; 
kemerdekaan n independensi, kebebasan, 
kedaulatan, keleluasaan, kelepasan, ke- 
longgaran, kemandirian, otonomi 
merdesa a layak, patut, santun, sopan, tertib 
ant merana 
merdu a empuk, enak, lantang, lembut, lu- 
nak, nyarik, nyaring, sedap, sonor 
ant sumbang 
merek n cap, etiket, jenama, keunggulan, 
label, logo, nama, segel, stempel, tanda, 
tera 
merem v memejamkan, memicing, menga- 
tupkan, mengejam, mengejapkan, menge- 
repas, menutup (mata), 
ant melek 
-- melek berkedip-kedip 
mergat n aren, atap, bogor, enau, gula kelapa, 
gula tepek, kabung, kaung, peluluk 
merger n fusi, inkorporasi, integrasi, koa- 
lisi, konsolidasi, peleburan, pembauran, 
penggabungan, penyatuan, unifikasi 
meriah a hidup, marak, megah, ramai, se- 
marak; 
ant sepi; sunyi 
memeriahkan v memarakkan, menghi- 
dupkan, menyemarakkan, meramaikan 
meriam 7 bedil pekatu, konon, lela, mortar, 
rentaka, tomong 


320 meriang * midi 


- buluh gertak sambal; 
- katak mortir, tomong 

meriang a dedar, demam, panas 

merica nh lada, sahang 

meridian n derajah, garis bujur 

merih n koroh, lekum, rakungan, tenggorokan 

merjan n manik-manik 

merkurium n air raksa, merkuri, raksa 

Merkurius n bintang uterid 

merot a bengot, benyot, erot, mencong, mi- 
ring, pencong, perot 

merlimau n balau, keranji bulan, pokok 
rongga, temilang 

merlip v bersinar-sinar, berseri, berkilat, ber- 
cahaya, berkilauan 

mes n asrama, barak, internat, pondokan, 
tangsi 

Mesa n Aries 

mesam-mesem v cengar-cengir, cengenges- 
an, peringisan 

mesem v tersenyum 

mesin n alat perkakas, alat, instrumen, jen- 
tera, motor, pesawat: 
— hitung kalkulator, 
— tik mesin tulis: 
-- pengeram mesin tetas 

mesiu n amunisi, bahan peledak, peluru 

meski p biar, kendati, lamun, pun, sungguh- 
pun, walaupun 

meskipun p biarpun, kendatipun, maupun, 
sedangkan, sekalipun, selangkan, sung- 
guhpun, walaki, walaupun 
-- demikian walaupun demikian 

mesmerisme 1 hipnotisme 

mesra a akrab, berpadu, bersebati, dekat, 
indah-indah, intim, karib benar, karib, 
kental, kukuh, melekat, mendalam, me- 
nyatu, merasuk, rapat, rukun, sedap, se- 
nang, suka, teguh 
bermesra v beramah-ramah, berbaik-baik, 
bercengkerama, bercumbu-cumbu, berji- 
nak, bermanja; 
ant berselisih 
bermesraan v bercintaan, bercumbuan, 
berkasih-kasihan, berpacaran, bersuka-su- 
kaan, indehoi, sir-siran 

mesti adv harus, hendaklah, jangan tidak, 
kudu, niscaya, pasti, patutu, perlu, puguh, 
sudah pasti, sudah tentu, tentu, terdesak, 
terpaksa, tetap, wajar, wajib ; 


memestikan v memastikan, menentukan, 
menetapkan, mengharuskan, mewajibkan, 
semestinya adv adil, barang, sebaiknya, se- 
benarnya, seharusnya, selayaknya, seme- 
mangnya, sepantasnya, sepatutnya, seper- 
tinya, sewajarnya, sewajibnya, seyogia- 
nya, 
kemestian n keharusan, keniscayaan, ke- 
pastian, kewajiban 

mestika n batu berharga, guliga, permata 

mesum 4 amoral, asusila, bejat, buruk, busuk, 
cabul, carut, cemar, jorok, keji, kotor, lucah, 
lusuh, porno, rusak, saru, vulgar; 
ant senonoh 
memesumi v mencabuli 

meta a angkuh, besar hati, congkak, pongah, 
sombong, tinggi hati 
ant rendah hati; tawadu 

metafisika n filsafat, makulat 

metafisis a adikodrati, supernatural, supra- 
natural, transendental 

metafor n analogi, kiasan, majas, perumpa- 
maan, simile, tamsil 

metaforis a asosiatif, figuratif, implisit, ko- 
notatif, simbolik, tersirat 
ant denotatif 

metal n logam 

metamorfosis n alih bentuk, konversi, pen- 
jelmaan, perubahan, transmutasi; 
bermetamorfosis v beralih bentuk, ber- 
ubah bentuk, bertransformasi, menjelma 

metari n mentari 

meteorit n bintang jatuh 

meterai n cap, mohor, segel, stempel 

metode n cara, desain, gaya, jalan, kaidah, 
modus operandi, organisasi, pola, program, 
prosedur, proses, saluran, sistem, struktur, 
tata cara, teknik, trik 

metodis n logis, reguler, sistematis, teratur, 
terstruktur, tersusun, tertata 

metropolitan n kota besar, metropolis 

metrum 1 birama, ketukan 

mewah a berlebih-lebihan, glamor, kaya, le- 
wah, melimpah ruah, penuh ruah; 
ant sederhana 
kemewahan n keglamoran, kelimpahan 

mi n bihun, kwetiau, laksa, mihun, misoa 

miang n kaul, lugut, rabuk, selara 
-- jelatang ki penghasut, provokator 

midi a medium, sedang 


migrasi n evakuasi, hijrah, kolonisasi, per- 
pindahan penduduk, ruaya; 
bermigrasi v mengimbit, pindah 

Imika n abrak, batu cermin 

?mika pron engkau, kamu 

mikrob n bakteri, basil, bibit penyakit, ku- 
man, patogen, mikrob, mikroorganisme, 
virus 

mikrobiologi n ilmu mikrob 

mikroorganisme n jasad renik, mikrob 

mikrokosmos n alam sagir 
ant makrokosmos 

mikroskop n kaca pembesar, teropong pem- 
besar, teropong kuman, teropong halus, te- 
ropong hama 

mileu n lingkungan 

miliarder n hartawan, jutawan 

milik n eigendom, hak, hoki, kepunyaan, 
nasib baik, peruntungan, properti; 
memiliki v ada, memegang, mempunyai, 
mengantongi, menyimpan, menyandang; 
pemilikan n penguasaan 

milisi n wajib militer 

militan n agresif, bersemangat, keras, radi- 
kal 

militer n tentara, angkatan bersenjata, baju 
hijau, ketentaraan, prajurit, serdadu 
ant sipil 

miliun num juta 

miliuner n hartawan, jutawan, orang kaya 

milu n jagung 

mimbar n arena, dunia, forum, panggung, 
pentas, percaturan, platform, podium, stan, 
tribune 

mimeograf n mesin stensil 

mimesis n tiruan 

mimi n belangkas, golok 

mimikri n emulsi, peniruan 

mimisan n epistaksis, perdarahan 

mimpi n angan-angan, bunga tidur, delusi, 
ilusi, khayalan, lamunan, merayan, rasian, 
visi; 
memimpikan v membayangkan, mencita- 
citakan, mendambakan, mengangankan, 
mengidamkan, mengkhayalkan, merindu- 
kan, mengharapkan, menginginkan; 
bermimpiv berasian, berangan-angan, me- 
lamun, mengangan, mengkhayal; 
pemimpi n ilusionis, pelamun, pengkha- 
yal, utopis 


migrasi * minta 321 


Mina n Hut, Pises 

minat n animo, atensi, hasrat, hobi, interes, 
kecenderungan, kecondongan, kegemaran, 
kehendak, keinginan, kepentingan, kese- 
nangan, kesukaan, ketertarikan, perendah- 
an, perhatian, pikiran, selera; 
meminati v mencintai, menggemari, 
menghendaki, menginginkan, menyayangi, 
menyenangi, menyukai; 
peminat n fans, pemuja, pengagum, peng- 
gemar, pecandu; 
berminat n berhasrat, berkehendak, berke- 
inginan, berperhatian, cenderung, gemar, 
ragib, suka benar, suka sekali 

minder a ewuh pakewuh, rendah diri 

mineral n barang tambang, pelikan 

minggat v angkat kaki, cabut, desersi, enyah, 
kabur, melarikan diri, membuang bela- 
kang, mengacir, mengibrit, meninggalkan, 
tuang 

Minggu n Ahad, pekan 

minggung a bingung, bodoh, dungu, mewa, 
songong, tolol, tongong 

mini a miniatur, kecil 
ant maksi 

miniatur a kecil, model, mungil, pendek, se- 
dikit, tengkes 

minim a cekak, cupet, cupul, jarang, kecil, 
kurang, sedikit, sempit, senteng, terbatas, 
tipis 

minimal a minimum, paling tidak, sedikit- 
nya, sekurang-kurangnya 
ant maksimal 

minimum a minimal, paling kecil, paling 
kurang, paling rendah, paling sedikit 
ant maksimum 

minium n timah merah 

minor a inferior, kecil, marginal, remeh, ren- 
dah, sekunder, subordinat 
ant mayor 

minta, meminta v berdoa, berharap, mela- 
mar, memaksudkan, membawa, membe- 
li, membenar-benar, memesankan, memi- 
nang, memohon, mempersunting, mena- 
gih, menanyakan, menawar, mengajak, 
mengakibatkan, mengambil, mengharus- 
kan, menghendaki, mengorek, mengun- 
dang, menimbulkan, mensyaratkan, me- 
nunang, menunggu, menyedot, menyita, 
menyuruh, merayu, merebut, 


322 mintak * mitos 


-- diri berpamitan, mohon diri, permisi, 
minta-minta, meminta-minta v mena- 
ngis-nangis, mendaduk, mengemis, 
menginding, meradai, merengek-rengek, 
merungut-rungut, 
peminta-minta n pengemis, 
permintaan n ajakan, amanat, anjuran, ap- 
likasi, desakan, doa, pengharapan, imbau- 
an, klaim, lamaran, panggilan, permo- 
honan, petisi, pinangan, pinta, rayuan, re- 
kes, seruan, suruhan, tempahan, undang- 
an 

mintak n ban, ikat pinggang, sabuk, stagen 

mintakat n daerah, kawasan, lingkungan, zo- 
na 

Imintuna a becang-becok, bising, hingar-bi- 
ngar, hiruk-pikuk, riuh-rendah 

?Mintuna n Gemini, Juja 

'mintuna n gamat, teripang, timun laut 

minum, meminum v ayap, meneguk, mene- 
lan, menenggak, menggelontor, mereguk, 
reguk, teguk 

minus a kurang, tekor 

ant plus 

minyak n patra, petro, 
- goreng lisah, minyak manis, minyak sa- 
yur; 
-- lincir minyak pelumas, semirr 

miopia n cadok, rabun jauh 

mirakel n misteri 

mirat n cermin, fatamorgana, kaca, kaca mu- 
ka, reflektor 

miriapod n kaki seribu, luing 

miring a 1 bengkok, bengot, benyot, berat se- 
belah, berong, condong, erot, ganjil, je- 
neng, kencong, landai, melenceng, mele- 
reng, mencong, mendoyong, menghereng, 
pencong, rendah sebelah, sadak, sendeng, 
senget, serong, setengah, sondai, teleng, 
terkelepai, terkulai, terlentok; 2 edan, gelo, 
gemblung, gendeng, gila, sableng, sakit 
ingatan, sedeng, senewen, sinting; 
ant 1 tegak; 2 waras 
memiringkan v menyengatkan, menye- 
rendengkan, menggendengkan, menje- 
nengkan, menyendengkan, mencondong- 
kan 

mirip a analog, imbas-imbas, mendekati, 
mengarah-arahi, mengiras-iras, menyeru- 
pai, paralel, seiras, serupa; 


kemiripan n analogi, kesamaan, kesesuai- 
an, paralelisme, paritas, pertepatan 

miris a cemas, khawatir, risau, takut, was- 
was 

misa n ekaristi, ibadat, kebaktian, persem- 
bahan kudus, sakramen, sembahyang 

misai n berengos, kumis, sungut 

misal n aci-aci, amsal, andai-andai, contoh, 
ibarat, laksana, perumpaan, umpama; 
memisalkan v menamsilkan, mengaci- 
acikan, mengandaikan, mengibaratkan, 
mengumpamakan 
permisalan n ibarat, kias, perumpamaan, 
tamsil; 
semisal p andaikan, andaikata, apabila, 
asalkan, bila, contohnya, jika, kalau, mi- 
salnya, seandainya, sekiranya, seumpama, 
taruh kata, umpama kata, sepertinya, um- 
pamanya 

misbah n dian, dila, kandil, lampu, lentera, 
obor, pelita, penerang 

misi n dakwah, delegasi, komisi, operasi, pe- 
kerjaan, perutusan, sasaran, satuan tugas, 
tugas, tujuan, urusan 

misil n peluru kendali 

misinterpretasi n kekeliruan, salah paham, 
salah tafsir, selang surup 

misionaris n pendakwah 

miskin a bangsat, bapet, bulus, daif, fakir, 
melarat, papa, rudin, sengsara, tertulang, 
totok; 
ant kaya 
kemiskinan n kekurangan, kemelaratan, 
kepapaan, kesengsaraan, kesukaran, kesu- 
litan, kesusahan 
ant kekayaan 

miskram v keguguran, kelulusan, keluron 

mistar n baris, belebas, garis, jidar, kayu 
pembaris, kayu penggaris, kayu satar, 
kayu sekil 

misteri n asrar, mirakel, mistik, mukjizat, 
problem, rahasia, tanda tanya, teka-teki 

misterius a asing, elusif, gelap, mistis, prob- 
lematis, samar, sulit 

mistik n kebatinan, klenik, misteri, okultis- 
me, perdukunan, suluk, tasawuf 

mistis a misterius 

mite n legenda, mitos, saga 

mitos n dongeng, kepercayaan, keyakinan, mi- 
te; 


memitoskan v mendewakan, mengagung- 
agungkan, mengeramatkan 

mitra n kawan kerja, pasangan kerja, kolabo- 
rator, kolega, konco, rekan, relasi, sahabat, 
sejawat, teman, 
bermitra v berekanan, berkawan, berko- 
laborasi, berkongsi, bersekutu, berserikat, 
berteman 
ant lawan 

mitraliur n karabin, senapan mesin 

lmizan n neraca, timbangan 

?'Mizan n Libra, Tula 

mobil n oto, otomobil 

mobilisasi n aktivasi, pengerahan, pengor- 
ganisasian, 
memobilisasi n mengerahkan, mengum- 
pulkan, menggerakkan, memindahkan 

mobilitas n pergerakan, pergeseran, perpin- 
dahan 

modal n aktiva, aset, bekal, dana, kapital, ke- 
kayaan, pangkal, persediaan, simpanan, 
tabungan, uang; 
— campuran modal patungan, modal ven- 
tura; 
-- dasar modal pokok, modal utama 
memodali v membayari, mendanai, men- 
cukongi, mentraktir; 
pemodal n bandar, investor, pemilik mo- 
dal, pemilik uang, penyandang dana; 
permodalan n investasi, kapitalisasi, pena- 
naman modal, pendanaan 

mode n bentuk, cara, contoh, corak, gaya, 
jalan, medium, metode, modus operandi, 
patron, pola, proses, sistem, suri, teknik, 
teladan, tren 

model n acuan, ala, arketipe, bentuk, cara, 
cermin, contoh, corak, gaya, ideal, jenis, 
kopi, lagam, lagu, langgam, miniatur, pa- 
radigma, pola, potongan, ragam, replika, 
teladan, tipe, tiruan, versi 

moderat a berimbang, biasa, dingin, fair, ka- 
lem, konservatif, lunak, normal, rasional, 
sedang, ugahari 

moderator n mediator, pemandu, penengah 

modern a baru, futuristik, kontemporer, mo- 
dis, mutakhir, segar, trendi, 
ant kuno 
memodernkan v membarui: 
pemodernan n modernisasi, 
kemodernan n kecanggihan, kemajuan, 
modernitas 


mitra * momok 323 


modernisasi n pembaharuan, pembaruan, 
pemodernan, renovasi, tajdid 

modernitas n kemodernan 

modifikasi n alterasi, konversi, mutasi, peru- 
bahan, transformasi, variasi 

modin n bilal, lebai, muazin 

modis a baru, kontemporer, modern, trendi 
ant ketinggalan zaman 

modus operandi n cara, jalan, kiat, langkah, 
metode, mode, operasi, praktik, prosedur, 
proses, siasat, sistem, teknik 

moga, moga-moga adv hendaknya, mudah- 
mudahan, semoga 

moga, semoga adv agar, hendaknya, kiranya, 
mudah-mudahan, sebaiknya, seharusnya, 
sepatutnya, seyogiannya 

mogokalumpuh, macet, mandek, mengadat, 
rewel 

mohon v harap, minta, 
memohon v berharap, minta, mendesak, 
menghasratkan, memerlukan, mengingin- 
kan, menghendaki, meminta, merekes, 
melamar, meminang, menawar, 
- diri berpamitan, minta diri, 
permohonan n aplikasi, permintaan, peti- 
si, tuntutan: 

molar n geraham 

molek a 1 adun, ayu, bahari, bahenol, baik, 
berupa, bisai, cantik, cendayam, denok, 
donto, elok, indah, jelita, juita, kirana, 
laksmi, majelis, manis, rancak, rupawan, 
2 montok, padat, pisik, semok, sintal, 
semolek a seindah, seelok, sebaik, sebagus, 
secantik, segombang 

molekul n anasir, atom, elemen, partikel, un- 
sur, zarah 

molor v beradu, tidur 

?'molor n mulur 

momen n detik, ketika, saat 

momentum 7 paksa, pejaka, periang 

momok n ancaman, bahaya, belis, dedemit, 
demon, hantu, iblis, lelembut, memedi, 
musuh, neraka, pejajaran, pelesit, popokan, 
puaka, sampar, setan, si ngiang-ngiang, 
suangi, tuyul; 
memomokkan v merindingkan, menakut- 
kan, mengerikan, mengecutkan, menggen- 
tarkan, menggelisahkan, menyeramkan, 
menggerunkan, membenci, menentang, 
memusuhi 


324 momong * muak 


momong v mengasuh, 
momongan 7 anak, anak asuh 

monarki n despotisme, kerajaan, otokrasi 

moncong n ceropong, cocor, congor, cotok, 
cucuk, hidung, monyong, mulut, paruh, 
patuk; 
memoncongkan v memonyongkan 

mondar-mandir v berkelintaran, berseliwer- 
an, bersimpang-siur, bertitar-titar, bolak- 
balik, celas-celus, hilir-mudik, keluar-ma- 
suk, kian-kemari, kolang-kaling, lalu la- 
lang, lalu lintas, menggelintar, merayau, 
pulang balik, pulang-pergi, ulang alik 

mondial a global, mendunia, menyeluruh, 
universal 
ant spasial 

moneter 4 finansial, keuangan 

mongkok, bermongkok v menganjur, me- 
nonjol, menyembul, nongol (cak) 

mongmong 1 benda, bendir, canang, celem- 
pong, geloneng, tawak-tawak, telempong 

monitor n alat pemantau, alat pengontrol, de- 
tektor, layar; 
memonitor v memantau, memperhati- 
kan, mengamati, mengawasi, mengecek, 
mengobservasi, mengontrol, meninjau, 
mengaudit 

monografi n karangan, risalah, tulisan 

monolog n ceramah, lektur, orasi, pidato 
ant dialog 

monopoli n dominasi, penguasaan 

monoton 4 ajek, konstan, tunggal nada, sera- 
gam, serba sama, tetap, uniform 

montase n kolase 

montir n juru mesin, mekanik, teknisi, tu- 
kang mesin 

montok a bahenol (cak), denok, donto, molek, 
padat, pisik, semok (cak), sintal 

monumen n memorial, lingga, tugu, tonggak 

monumental a bersejarah, fantastis, fenome- 
nal, historis, impresif, klasik, kolosal 

monyet n beruk, cengkok, cigak, kera, ketek, 
kunyuk, wanara 

monyong 1 n congor, jungur, moncong; 2 a 
menyongnyong 

moral n adab, akhlak, amanat, batin, budi 
pekerti, etiket, iktibar, kehormatan, keju- 
juran, kelakuan, kesusilaan, makna, men- 
tal, pandangan hidup, pelajaran, perangai, 
pesan, sila, tabiat, tata susila, watak 


ant amoral 
bermoral v adib, beradab, berakhlak, ber- 
budi, bersusila, elegan, sopan, tahu adat, 
tahu etiket 

moralitas n etiket, integritas, kebaikan, ke- 
bajikan 

morat-marit a acak-acakan, awut-awutan, be- 
rantakan, berarakan, berpesai-pesai, ber- 
serakan, boyak, centang-perenang, cerai- 
berai, colak-caling, kacau-balau, kalau- 
bilau, kelam kabut, kelut-melut, kusut, 
kisruh, kocar-kacir, lalu-lalang, malang 
melintang, menyemak, porak-poranda, ri- 
cuh, rondah-rondih, ropak-rapik, semra- 
wut, serabutan, tersara bara 
ant rapi 

moratorium n penangguhan, penundaan 

morfologi n 1 ilmu bentuk kata, ilmu saraf; 
2 komposisi, struktur, susunan 

morong 7 centung, cerek, kan, ketel, teko 

mortalitas n kematian 
ant natalitas 

mortir n meriam katak, tomong 

mosi n anjuran, cadangan, porsetel, ura-ura, 
usul 

motel n penginapan 

Imotif n corak, dekorasi, figur, hiasan, kon- 
sep, ornamen, pola, ragi, tema, warna 

"motif n dasar, kesimpulan, motivasi, pen- 
dapat, pokok, tajuk 

motivasi n dorongan, impuls, insentif, kata- 
lis, perangsang, pusa, semangat, stimulan, 
stimulus: 
memotivasi v melecut, membakar, meme- 
cut, mencambuk, mendorong, menggenjot, 
menggiatkan, menstimulasi, menyema- 
ngati, merangsang 

moto n cogan, semboyan, slogan 

motor n mesin, 
memotori v memprakarsai, menggagas, 
menggerakkan 

moyang n 1 kumpi, leluhur, moyanganda, 
poyang, prototipe: 2 sumber 

mungil a cantik, comel, elok, jelita, kecil 
molek, manis, menarik hati 

muak a bosan, buntur, dugal, enek, jelak, je- 
mu, jenuh, loya, meluah, menceku, mual, 
nek: 
memuakkan v meloyakan, membosankan, 
memualkan, mendugalkan, menggelikan, 


menjelakkan, menjemukan, menjengkel- 
kan, menjijikkan, menyebalkan; 
kemuakan n kejemuan, kejenuhan, ke- 
mualan 

muai, memuai v bangun, berkembang, mem- 
besar, mekar, mengembang, meluas, 
ant menciut 
pemuaian n pemekaran, pengembangan 

mual a bangkit, benci, dengki, enek, genyi, 
jijik, loya, loyor, medu, meluah, meluat, 
menceku, muak, nek 

mualamat n ilmu pengetahuan, maklumat, 
makrifat, pengetahuan 

‘mualim n ahli agama, penunjuk jalan, guru 
agama, ustaz 

'@mualim n juragan, juru mudi, kapten, na- 
khoda, pemandu, pemimpin kapal, penun- 
juk jalan 

muara n ambang, estuari, hilir, kuala, mulut 
sungai 

muas a cair, hancur, larut, lumat, rapun, re- 
lai 

muat, memuat v bermuatan, memampang- 
kan, memasukkan, membawa, membubuh- 
kan, menampung, menaruh, mencantum- 
kan, menempatkan, menerbitkan, 
memuati v mengisi, 
memuatkan v memasukkan, membeban- 
kan; 
pemuatan n pencantuman, pengepakan, 
pengisian, pemasangan, 
muatan n bagasi, barang, bawaan, beban, 
isi, bahara: 
termuat v tercantum, termasuk, terbilang, 
terhitung, tergolong, terkira, tersiarkan, 
terkandung, tersimpul, terdapat 

muazin n bilal, modin 

mubalig n juru dakwah, pendakwah 

mubazir 1 a melewah, rugi, tautologis, terbu- 
ang-buang, tersia-sia; 2 n pemboros; 
kemubaziran n kelebihan, kelewahan, tau- 
tologi 

muda a anak muda, anom, baru, belia, bu- 
jang, enom, jejaka, kecil, lembut, mengun- 
jung, mentah, orang muda, pentil, peria, 
perjaka, rawan, remaja, teruna, yuana, yu- 
nior, yuvenil, yuwana, 
ant tua 
termuda a beruju, bontot, bungsu, terakhir, 
terbelakang 


muai * mufasir 325 


Imudah a encer, enteng, gampang, gembur, 


lancar, lasuh, lekeh, lun-tur, murah, ringan, 
sederhana, senang, sepele, suang 

ant susah; sukar: sulit 

memudahkan v melampiaskan, melan- 
carkan, melanyak (ki), melatakan, mele- 
cehkan, melicinkan, melonggarkan, me- 
luangkan, mempermudah, mencapak, 
mencebikkan, mendaifkan, mengecilkan, 
mengentengkan, menggampangkan, me- 
nyahajakan, menyederhanakan, menye- 
nangkan, menyepelekan, meremehkan, 
merendahkan, meringankan, 

kemudahan n fasilitas, keentengan, kese- 
nangan, kelapangan, kesederhanaan, ke- 
ringanan, kelegaan, keluasan 

ant kesulitan: kesukaran: kesusahan 


?mudah, mudah-mudahan adv agar, barang- 


kali, boleh jadi, hendaknya, hubaya-huba- 
ya, kiranya, moga-moga, mungkin, semo- 


ga 


mudarataanca, bencana, payah, bubar, gagal, 


kandas, kubra, melarat, merugikan, mu- 
bazir, patah pucuk, rugi, seman, sia-sia, 
ant manfaat: maslahat 


mudigah n bakal anak, bakal manusia, em- 


brio, fetus, janin 


mudin n bengkong, mudin, tukang khitan, 


tukang potong, tukang sunat 


mufakat 1 a akur, asese, bicara, bulat kata, 


bulat mufakat, bulat suara, 2 nasihat, pa- 
kat, pembicaraan, perundingan, rembuk, 
seia sekata, semufakat, sepaham, sepa- 
kat, sependapat, sependirian, sesama ber- 
setuju, setuju, 

memufakati v menerima, mengakui, 
mengakuri, mengamini, menyepakati, 
bermufakat v bekerja sama, berbicara, 
bercerung, berdamai, berembuk, berga- 
bung, berjanji, berkompromi, berkongsi, 
bermusyawarat, berpadu-padan, berse- 
paham, bersepakat, bersetuju, bersyarikat, 
bertenggang, bertolak, 

permufakatan n musyawarah, pembicara- 
an, perundingan, rembukan, 
kemufakatan n jalan tengah, kata sepakat, 
kecocokan, kesepakatan, kesesuaian, kom- 
promi, konsensus, kontrak, konvensi, pak- 
ta, persetujuan, titik temu 


mufasir n ahli tafsir 


326 mufrad * mukhlis 


mufrad a sendiri, singular, tunggal 
ant jamak 

muhajat n pertelingkahan, pertikaian, per- 
bantahan, perselisihan, perkelahian, per- 
sengketaan, pertentangan 

muhajir n pengungsi 

muhami n advokat, pengacara, peguam, 
pembela perkara 

muhibah n cinta kasih, persahabatan 

mujarab a ampuh, asian, bertuah, cespleng, 
efektif, makbul, mandi, mangkus, manjur, 
mempan, mujarab, mustajab, sakti, sangkil, 
serasi, tokcer 

mujarad n abstrak, khayali, maya, niskala, 
tanwujud 

mujur a asian, berbahagia, berbintang te- 
rang, berkat, bernasib baik, beruntung, 
membujur, mendapat habuan, mendapat 
laba, mendingan, menyaruk, warisan 
ant sial, apes 

muka n bagian depan, bidang, dada, depan, 
durja, front, hadapan, halaman, kaca, lem- 
baran, paras, pendahuluan, permukaan, 
permulaan, roman, rupa, sadar, sebelah 
hadapan, segi, sisi, sosok, syatar, tampang, 
wajah, 
ant belakang 
- dua bunglon (ki), oportunis, plin-plan 
- papan muka pot, muka terpal, muka te- 
bal, muka tembok: 
- tebal delap, hemoi, muka badak, muka 
dinding, muka papan, muka pot, muka tar- 
pal, muka tembok, selamba, tebal jangat, 
tebal kulit, tebal muka, tebal telinga, 
mengemuka v mencuat, menghangat, 
muncul, terangkat (ki), timbul, 
mengemukakan v 1 mempresentasikan, 
mengajukan, mengetengahkan, menguta- 
rakan, menyajikan, menyampaikan, me- 
nyuarakan, 2 memajukan, menganjurkan, 
memperhadapkan, memberi pendapat, 
mencadangkan, menyarankan, mengusul- 
kan, menamakan, membentangkan, men- 
calonkan, merujukkan; 3 mengadukan, 
menghidangkan, menampilkan, melan- 
tarkan, merayu, melantaskan, mengajukan, 
mempertemukan, menonjolkan, memper- 
lihatkan, menyodorkan, membangkitkan, 
menceritakan, menimbulkan, mengisah- 
kan; 


pemuka n jago, pelopor, pemimpin, peng- 
anjur, pionir, tokoh, zaim; 

terkemuka a fadil, merajuk, mulia, promi- 
nen, terbaik, terbilang, tercacak, terkanan, 
terkenal,termasyhur,ternama,terpandang, 
terpilih, tersebut, tersohor, tertinggi, ter- 
unggul, terutama, widita; 
menyemukakan v memperhadapkan, 
mempertemukan, mengonfrontasikan, 
bermuka v berparas, bertampang, ber- 
wajah, 

~ masam menarik muka dua belas, mena- 
rik muka masam, menyeringai, meringis, 
menggerenyotkan bibir, menggerenyotkan 
muka, menyebik, mencebik, 
bermuka-muka 1 v berhadapan muka, 
berhadap-hadapan, 2a blak-blakan, berha- 
laman-halaman, berlembar-lembar, terang- 
terangan, terus-terang; 

permukaan n parasan, bidang, latar, me- 
res, satah, rataan; 

bersemuka v beradu kening, berhadapan, 
berseberangan, bertatap muka, bertemu 
muka, bertentangan, berterus terang, 
bertemu muka, bertentang muka, ber- 
hadapan muka, berdepan-depan, berhadap- 
hadapan, bertentangan, berkonfrontasi; 

ant berpunggungan 

muka-muka, bermuka-muka v berpura- 
pura, dng muka-muka, mata gergaji, me- 
leceh, mengampu; 


mukadimah n alas kata, introduksi, kata 


pendahuluan, kata pengantar, pembuka- 
an, pengantar kata, permulaan kata, pra- 
kata, preambul, prolog, sekacip pinang, 
sekapur sirih 


mukados a bersih, kudus, murni, suci 


ant kotor 


mukah n fornikasi, kekasih, lacur, persun- 


dalan, sukaan, zina; 

bermukah v bercabul, berjahat, bermuda, 
berselingkuh, berseronok-seronok, bersu- 
ka-sukaan, bersundal, berzina, main ka- 
yu, main muda, main perempuan, main 
serong, melacur, melangkah laki, membabi 
jalang (ki), menjangak, menyeleweng, sum- 
bang kadim, sumbang pati, sumbang sa- 
lah 


mukena n rukuh, telekung 
mukhlis a bersih, etis, ikhlas, jujur, kredibel, 


lurus akal, lurus hati, polos, sadik, safi, 
tulus, tulus hati, tulus ikhlas 
ant curang 

mukim, bermukim v beralamat, berdiam, 
bertempat tinggal, duduk, menetap, hi- 
dup; 
pemukim n penduduk, penghuni, warga, 
permukiman n kawasan tinggal, koloni, 
kompleks, perumahan 

mukjizat n keajaiban, mirakel 

muktabar a luhur, mulia, tertinggi, terhor- 
mat, terkenal 
ant hina 

muktamal v pasti, tentu, tetap 

muktamar n kerapatan, konferensi, kongres, 
konvensi, pembicaraan, perbincangan, per- 
himpunan, permusyawaratan, persamuh- 
an, persidangan, pertemuan, perundingan, 
rapat, sidang 

mukun n bokor, cangkir, cawan, mangkuk, 
mundam, sangku 

mula n akar, asal, fasal, kerana, lantaran, 
pangkal, pasal, penyebab, permulaan, po- 
kok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, 
usul, 
ant akhir, terakhir 
mula-mula n awal mula, pertama kali, 
pertama-tama, 
memulai v melakukan, melancarkan, me- 
luncurkan, membuka, memelopori, mena- 
ja, mengacu, mengambil langkah, meng- 
ancang-ancang, mengasaskan, mengge- 
rakkan, menyelenggarakan, 
ant mengakhiri 
pemula n pembimbing, pembuka jalan, 
pemimpin, pemuka, peneroka, penganjur, 
perintis, 
bermula n berasal, berbunga, berpangkal, 
berpokok, berpunca, bersumber, berusul, 
dari, mulai sejak, pecah, semenjak, terbit, 
permulaan nalamat, asal, asas, awal, bakai, 
dada, dasar, depan, hulu, ibtida, iftitah, ke- 
pala, muka, pangkal, pendahuluan, pun- 
cak, sedar: 
semula n awal, mulanya, tadinya, sedia- 
kala 

mulai 1 v berangkat, menginjak, start, tiba, 
2 p dari, per, sejak, semenjak, 
ant akhir 
memulai v membuka, memelopori, mem- 


mukim » muluk 327 


prakarsai, menaja, mendahului, mengajun, 
menganjuri, mengawali, menggagas, me- 
rintis 
ant mengakhiri 

mulas a melilit, memilin, perih, sakit perut 

mulhid v melencong, membelok, menyele- 
weng, menyimpang, terpesong, tersesat 

mulia a adiluhung, agung, akbar, ala, azim, 
aziz, berharga, bermartabat, bermutu, ber- 
semarak, besar, dikara, egah, emas, fadil, 
haram, indah, jalil, klasik, kudus, layak, 
luhur, mahardika, masyhur, megah, muh- 
tasyam, muktabar, raya, sami, sani, sublim, 
superior, syahdu, syarif, terhormat, terke- 
muka, terkenal, terpuji, tertinggi, 
ant hina 
memuliakan v bermadah, meluhurkan, 
memalangi, membesarkan, memperingati, 
memuja, memuji, memundi-mundikan, 
menakzimkan, mengagungkan, mengen- 
dahkan, menghargai, menghormati, me- 
ninggikan, menjamu, menjunjung tinggi, 
menafsirkan, menyegani, meraikan, mera- 
yakan, 
termulia a terala, teratas, tertinggi, 
ant terhinakan 
permuliaan n ikram, penghormatan, pe- 
mujaan, pengultusan, takrim, 
ant penghinaan 
kemuliaan n fadilat, gah, jah, jalal, kea- 
gungan, kebanggaan, kebesaran, keemas- 
an, kegemilangan, kehormatan, keindahan, 
kejayaan, keluhuran, kemasyhuran, keme- 
gahan, ketinggian, pamor, semarak, seri, 
syiar 

multifaset a bersegi banyak, multidimensi, 
pancamuka 

multipel a banyak, ganda, kompleks, ma- 
jemuk, multipleks, plural 
ant simpel 

multiplikasi n perbanyakan, perkalian 

multiplikator n pengali 

multiplisitas n diversitas, pluralitas 
ant kehomogenan 

muluk a 1 besar, rabung, tinggi; 2 angkuh, 
berlebihan, bombastis, ria, sok, sombong; 
muluk-muluk a bagus-bagus, indah-in- 
dah, melangit, mengatas, meninggi; 
bermuluk-muluk v berangan-angan, ber- 
khayal, bermimpi 


328 mulur * mundur 


mulur, memulur v 1 berkembang, boleh 
bertolak ansur, mekar, melar, memanjang, 
membengkar, menghulur, molor; tidak 
keras kepala; 2 v bertambah, memanjang, 
mengaret; 
ant mengerut 

mulus a 1 bagus, bersih; 2 halus, lelas, licin; 3 
gampang, gangsar, lancar, lasuh, mudah, 
tokcer (cak); 4 jujur, lurus, tulus; 
ant bopeng 
memuluskan v menghaluskan, melicin- 
kan, meratakan, melancarkan, memu- 
dahkan, menggampangkan 

mulut n 1 arang, cerat, ceropong, congor, 
genahar, kawah, lubang, liang, moncong, 
muncung, 2 percakapan, perkataan, tu- 
turan, 
- besar angkuh, banyak cakap, congkak, 
sombong, tinggi hati, 
- gunung kawah, lubang kepundan, 
- manis ki rayuan, 
- sungai ambang, estuari, hilir, kuala, mu- 
ara 

mumbang n beluluk, bungsil, putik kelapa 

mumbul v 1 melanting, terlontar, 2 mem- 
bumbung, naik 

mumbung a penuh, munjung 

mumpung adv cak selagi, senyampang 

mumpuni a ahli, cakap, lihai, mahir 
ant bodoh 

mumuk a bangsai, busuk, hasai, keropos, la- 
puk, peroi, rapuh, reput, rusak 
ant padat 

munafik a bermuka dua, hipokrit, inkon- 
sisten, kepalsuan, kepura-puraan, nifak, 
ant jujur 
kemunafikan n hipokrisi, inkonsistensi, 
kepura-puraan 
ant kejujuran 

munajim n ahli nujum 

muncang n kemiri, kumbik 

munci n ampean, amputan, ayut-ayutan, 
bini aji, bini gelap, bini simpan, bini-bini- 
an, bunga raya, bunga latar, cabo, can- 
dik, cocor merah (ki), gendak, gula-gula, 
gundik, istri gelap, istri piaraan, istri sim- 
panan, kupu-kupu malam, lanji, loki, 
lonte, moler, nyai, pelacur, perempuan 
jalang, perempuan sundal, selir, ulam- 
ulam, wanita tunasusila 


muncikari n alku, baktau, barua, ceti, com- 


bang, germo, ibu ayam, jaruman, ketolol, 
lalat hijau (ki), mak buyung, mami (cak), 
orang tengah, pinang muda (ki) 


muncrat, memuncrat v bersimbur, melancut, 


memancar, membasut, mencerat, men- 
ciprat, mencurat, mengiprat, mengucur, 
menyembur, menyem-prot 


muncul v bertambah, bertunas, hidup, ke- 


lihatan, keluar, lahir, membuntang, men- 
cagun, mencongol, mencuat, mengembol, 
menjedul, menjelma, menjengul, men- 
jungkar, menongol, menonjol, menyembul, 
menyempal, pegari, tampak, tepercul, ter- 
angkat, terbit, tersembul, timbul, tumbuh, 
2 ada, datang, hadir, masuk, pegari, tam- 
pak, terlihat, 3 berbentuk, berdiri, jadi, la- 
hir, mengemuka, menjelma, tampil, tumbuh, 
4 keluar, terbit: 

ant tenggelam 

memunculkan v 1 melahirkan, memba- 
ngun, membentuk, memproduksi, me- 
nampakkan, mendirikan, menerbitan, 
mengadakan, menghadirkan, menghasil- 
kan, menimbulkan, menyembulkan, men- 
jelmakan; 2 memancarkan, membersit- 
kan, memperlihatkan, mempertontonkan, 
mempresentasikan, menampakkan, me- 
nampilkan, mencuatkan, mengangkat, 
mengemukakan, menunjukkan, menya- 
jikan; 3 meluncurkan, memperkenalkan, 
mengeluarkan, merilis 

ant 1 menenggelamkan 

kemunculan n kedatangan, kehadiran, ke- 
lahiran 


mundam n bokor, hudai 
munding n kerbau, mahesa 
mundur v berkurang, hanyut, hengkang, 


kembali, kolot, meleset, menarik langkah, 
mengundurkan diri, menyusut, merosot, 
surut, terkebelakang, tertinggal, undur, 
ant maju 

memundurkan v membatalkan, membe- 
lakangkan, memerosotkan, menarik kem- 
bali, menganjur, mengembalikan, meng- 
undurkan, menjatuhkan, menyurutkan, 
menyusutkan, 

ant memajukan 

kemunduran n degenerasi, dekadensi, 
depresi, kebejatan, kebobrokan, kejatuhan, 


kekurangan, kelesuan, ke-melesetan, 
kemerosotan, keruntuhan, regresi, resesi, 
stagnasi 
ant kemajuan 

munasabah a berpatutan, cocok benar, lalu 
akal, logik, masuk akal, masuk pikiran, se- 
suai, tepat 

mungil a alit, cekli (cak), kecil, mini, tengkes 

mungkar 1 a durhaka, murtad; 2 v ingkar, 
menyangkal, mungkir; 
memungkari v memungkiri, menyangkal, 
mengingkari, mendurhaka 

mundar-mandir v bolak-balik, hilir mudik, 
melabang, pergi balik, pulang balik, pu- 
lang pergi, terkayan-kayan, ulang-aling 

muncung n belalai, cerat, cerompong, cero- 
pong, corot, cucur, cula, cungur, curat, do- 
mol, hidung, jongor, luncung, monyong, 
mulut, paruh, sungu 

mungkin adv agak-agak, barangkali, bisa, bo- 
leh jadi, bisa jadi, dapat, harus, kalau- 
kalau, kali, kelihatannya, kira-kira, mana 
tahu, siapa tahu, mentak, mudah-mudah- 
an, patut, potensial, rupa-rupanya, seper- 
tinya, tampaknya, 
memungkinkan v membolehkan, meng- 
haruskan, mengizinkan, menguatkan, 
kemungkinan n 1 kebolehjadian, kemen- 
takan, peluang, probabilitas, prospek, 2 
angin, jalan, kans (cak), keleluasaan, ke- 
sempatan, peluang, pintu (ki), prospek 

mungkir v berkhianat, cedera, ingkar, lari, 
membantah,mengelak,menolak,menyang- 
gah, menyangkal, menyolang, mungkar; 
ant patuh, setia 
memungkiri v 1 membantah, menafikan, 
mengingkari, meniadakan, menidakkan, 
menyangkal, 2 menghindari, menjauhi, 
memungkirkan v memungkiri, menafsir- 
kan, mengingkari, mengubah, meniada- 
kan, menidakkan, menyangkal 

mungu n bukit kecil, busut, himpunan, long- 
gokan, timbunan tanah, tumpukan 

mungkum a cembung, jeluk, kolong, lekuk, 
lengkung, relung 

mungkur n bandusa, brankar, jempana, 
joli, kadera, menong, pelangkin, tandu, 
usungan 

mungmung n canang, gong, kemung, ke- 
nung 


munasabah ° murang 329 


mungut a goyah, goyang, oleng, otek, 
terhuyung-huyung, tertatih-tatih, ungah- 
ungah 

munib n balu, janda, randa 

munjung a menggunung, mumbung 
ant datar 

muno v 1 hilang ingatan, 2 bingung, ter- 
diam 

munsyi n ahli bahasa, guru bahasa, linguis 

muntah v jelanak, jeluwek, keluar kembali, 
luntur, melilah, menjeluak, turun; 
memuntahkan v ki melampiaskan, melon- 
tarkan, memuaskan, mengeluarkan 

muntahi n ahli suluk, ahli tasawuf 

muntul a bodoh, majal, tumpul 

murad n hajat, kehendak, keinginan, mak- 
sud, niat, tujuan 

muradif n padanan kata, sinonim 

murah a banyak, berlebih-lebih, ekonomis, 
gampang, limpah, melimpah, mudah; 
ant mahal 
-- hati baik hati, dermawan, karim, sakhi, 
sosial, toleran; 
-- rezeki banyak rezeki; 
pemurah a dermawan, dana, berhati ren- 
dah, kaya hati, mulia hati, murah hati, 
murah tangan; 
murahan a gampangan, kacangan (ki), 
kelas dua, kelas kambing, kelas teri, 
kodian, pasaran, picisan, rendah 

muram a benguk, buram, guram, kabur, 
kecut, kelam, kucam, kusam, kusut mu- 
ka, kuyu, layu, masygul, menderita, men- 
dung, menipu, murung, pucat, pudar, 
redup, sabak, sayu, sedih, sedu, suram, 
teduh, udam; 
ant ceria; cerah; berseri 
bermuram durja benguk, bersedih hati, 
bersusah hati, masygul, murung 
kemuraman n depresi, kedukaan, kemu- 
rungan, kepedihan, keputusasaan, kese- 
dihan, kesuraman, melankoli, penderitaan, 
tekanan 

murid n anak buah, anak didik, anak sasian, 
cantrik, cekel, centerik, mahasiswa, ma- 
hasiswi, pelajar, pengikut, penuntut, sis- 
wa 
ant guru; mursyid 

murang n api-api, sumbu, tali api, tunam, 
upet 


330 murba * musnah 


murba a biasa, jelata, rendah, sederhana 

muring v bersungut-sungut, mengomel, 
mencomel, merengut-rengut, merungut 

murka v berang, geram, gusar, makan ba- 
wang (ki), marah, membawang, membe- 
ngis, memberangsang, menyangkak hati, 
menyolot, meraba, meradang, meram- 
pang, murih, naik darah, naik pitam, pa- 
lak, panas hati, sewot 

murni a 1 asli, masif, sejati, tulen; 2 bersih, 
ceria, kalis, kudus, nirmala, putih (ki), ste- 
ril, suci, tahir, zakiah; 3 asli, ceria, ikhlas, 
jati, kalis, kudrati, kudus, lugu, nirmala, 
polos, safi, salih, tahir, tulus, zakiah 
memurnikan v membersihkan, menjernih- 
kan, mensterilkan, menyucikan; 
pemurnian n penyucian, purifikasi; 
kemurnian n 1 keaslian, kesejatian, oten- 
tisitas; 2 kesucian, ketulusan 

murtad a durhaka, ingkar, kabil (cak), kafir, 
keparat, membelot, mungkar, ridah 

murung a bengok, benguk, berasa marah, 
berduka, galabah, gobar hati, kusut mu- 
ka, masygul, muram, ngeran, pilu, prihatin, 
samak, sedih hati, sedu, susah hati; 
ant senang hati 
kemurungan n depresi, kedukaan, kemu- 
raman, kepedihan, keputusasaan, kese- 
dihan, kesuraman, melankoli, penderitaan, 
tekanan 
ant keceriaan 

murus v berak air, buang-buang air, diare, 
mencirit, mencret 

murup v berkobar, menyala, memarak, 
menggebu, menunu 
ant padam, sirep 

musaadah n bantuan, tunjangan, perto- 
longan, sokongan 

musafir n orang dagang, orang hanyut, pe- 
lancong, pengelana, pengembara, penje- 
lajah, perantau, petandang, petualang 

musala n 1 bandarsah, langgar, masjid, su- 
rau, zawiat; 2 sajadah 

musang n benturung, dedes, kukus, luak, 
mongsang, tenturun 
-- bulan musang jebat, musang kesturi, 
rase 

musakat n bencana, celaka, kemalangan, ke- 
sulitan, kesusahan, malapetaka, musibah, 
penderitaan, sengsara 


musibah n 1 bencana, kecelakaan, kedukaan, 
kemalangan, kesedihan, kesengsaraan, ke- 
susahan, malang, malapetaka, musakat, 
musibat, penderitaan, perasaian, sial; 2 ba- 
hala, bahaya, bala, bencana, kecelakaan, 
ketewasan, mala, mara, petaka 

musik n nada, irama; 
pemusik n musikus 

musikolog n ahli musik 

musim n hari, perian, tahun 

muslihat n 1 akal budi, akal busuk, ang- 
kara, bicara, dalih, daya upaya, diplo- 
masi, gaya, hal, hasil pemikiran, hati bu- 
suk, helah, helat, ikhtiar, jebakan, ka- 
cung, kebolehan, kecakapan, kecek, kecoh, 
kelicikan, kiat, kunci (ki), onar, pendapat, 
pertimbangan akal, pikiran, politik, putar 
belit, rahasia, resep, semu daya, set (cak), 
siasah, siasat, stratagei, taktik, tipu daya, 
tipu muslihat, trik; 2 cara, daya upaya, 
ikhtiar, jalan, usaha, 
- licik akal bulus, akal busuk, akal ge- 
ladak, akal kancil, akal keling, akal laba- 
laba, akal ubi, kecerdikan, kelicikan, ma- 
kar, tipu daya, tipu muslihat 
bermuslihat v berdiplomasi, bersiasat, ber- 
taktik, berputar belit 

muslim n mukmin, mukminat, orang islam 

musnah v 1 binasa, habis, hancur, hilang, 
jahanam, lebur, lenyap, mutung, punah, 
ranap, rasak langsung, rembas, rongsok, 
rosok, sirna, tandas, terbang, tumbas, tum- 
pas, tumpur, 2 amblas (cak), bablas, gaib, 
hanyut, hilang, hirap, lelap, lenyap, meng- 
uap, penyap, pupus, silam, sirna, terbang 
(ki); 
memusnahkan v melanggar, meleburkan, 
melenyapkan, melumatkan, membasmi, 
memberantas, membersihkan (ki), mem- 
binasakan, membumihanguskan, meme- 
rangi, memunahkan, mengatasi, menge- 
bom, mengenyahkan, mengganyang, 
menggulung, menghabiskan, menghan- 
curkan, menghilangkan, mengikis, me- 
ngorbankan, menjahanamkan, menum- 
bangkan, menumpas, menumpaskan, me- 
numpur, menyabot, menyapu bersih (ki), 
menyiratkan, menyirnakan, meranapkan, 
meratakan, merobohkan, meruntuhkan; 
pemusnah n pembasmi, penghancur; 


pemusnahan n destruksi, pembinasaan, 
penghancuran, perusakan, sabotase, van- 
dalisme 
kemusnahan n kebinasaan, kerusakan, ke- 
hancuran, kehilangan, kelenyapan 

mustahak a berarti, berfaedah, berguna, 
berharga, layak, pantas, patut, penting, 
usah 
ant mudarat 

mustahil a absurd, bukan-bukan, ganjil- 
ganjil, lengkara, muhal, musykil, tidak- 
tidak 
ant munasabah 

mustaid adv lengkap, sedia, selesai, siap; 
memustaidkan v melengkapkan, menye- 
diakan 

mustajab a ampuh, asian, cespleng (cak), 
efektif, makbul, mandi, mangkus, manjur, 
mempan, mujarab, sakti, serasi, tokcer 
(cak); 
kemustajaban n kemanjuran, kemujarab- 
an 

mustakim a benar, bersih, bonafide, jujur, 
kredibel, lurus hati, polos, sadik, safi, suci, 
tulus 

mustami n pendengar 

musuh n 1 antagonis, bandingan, imbang- 
an, kompetitor, lawan, oponen, oposisi, 
rival, seteru, tandingan, tentangan, udu; 
2 bandingan, imbangan, tandingan; 3 mo- 
mok; 
ant teman, kawan 
memusuhi v melawan, membenci, menen- 
tang; 
permusuhan n antagonisme, bentrokan, 
kebencian, kesumat, konflik, percedera- 
an, percekcokan, pergesekan, perselisih- 
an, perseteruan, pertengkaran, pertentang- 
an; 
ant persahabatan 
bermusuhan v bentrok, berburuk, ber- 
gontok, berselisih, bersengketa, berseteru, 
bertelingkah, bertikai 
ant berteman; bersahabat 

musim n masa, waktu, periode 

muskil a elusif, hampa, payah, pelik, rumit, 
ruwet, sukar, susah, sulit; 2 absurd, mus- 
tahil; 
ant mungkin 
kemuskilan n kehampaan, kekecewaan, 


mustahak * ?mutu 331 


kekesalan, kepayahan, kerusakan, kesu- 
litan, kesusahan 

musyawarah n keramian, konferensi, kum- 
pulan, majelis, miting, muktamar, pem- 
bicaraan, perasanan, perbincangan, per- 
bualan, percakapan, perembukan, perhim- 
punan, permufakatan, persidangan, perun- 
dingan, rapat, ura-ura 
memusyawarahkan v membincangkan, 
merundingkan, membicarakan, memper- 
soalkan, memperkatakan, mempercakap- 
kan 
bermusyawarah v beradanan, beralur, be- 
rapat, berapat, berasan, berbeka-beka, ber- 
bicara, berbincang, bercakap-cakap, be- 
rembuk, berhimpun, bermufakat, ber- 
padu-padan, bersidang, bertentu, berua- 
rua, berunding, memandankan pikiran, 
menyesuaikan pikiran 

Musytari n Yupiter 

mutakadim adv sudah, sudah lalu, telah 
lalu, terdahulu 

mutakalim n ahli agama 

mutakhir a aktual, anyar, baru, gres, hangat, 
kontemporer, modern, segar, terakhir, ter- 
baru 

mutasi n 1 pemindahan, pengalihan, pergan- 
tian, pergeseran, perpindahan, reposisi; 
2 alterasi, modifikasi, perubahan, variasi; 
3 inovasi, pembaruan, permutasi; 
memutasikan v memindahkan, mengalih- 
tugaskan, menggantikan, mengirim, meng- 
oper 

mutiara n dur, loklok, mutu 

mutilasi n pemenggalan, pemotongan, pe- 
ngeratan 
memutilasi v memenggal-menggal, me- 
motong-motong, memukang, mengerat- 
ngerat, menyendi-nyendi, merancak 

mutlak a 1 bulat-bulat, mentah-mentah, 
telak, total; 2 penuh; 3 absolut, diktatorial, 
otoriter, tiranis, totalitarian 
ant 2 relatif; 3 moderat 

tmutu a bobot, derajat, jenis, karat, kualitas, 
harga, harkat, kadar, kelas, martabat, nilai, 
taraf 
bermutu 1 a baik, berbobot, berisi, bernas, 
bernilai, berharga; 2 v berkelas, berkualitas, 
bertaraf, bertingkat 

"mutu n derajat, harga, harkat, kadar, kua- 


332 mutung * muzaki 


litas, martabat, merek, nilai, peringkat, ta- 
raf, tingkatan 

mutung a kecewa, kecil hati, ngambek (cak), 
patah hati, sakit hati, meringis, patah se- 
mangat, putus harapan, tawar hati 
ant semangat 


muwalat v bersambung-sambung, berturut- 
turut, beruntun-runtun, lepas satu-satu, 
terus-menerus 
ant berantara, berselang 

muzaki n pezakat, wajib zakat 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


nabi n rasul, utusan Tuhan 
nada n 1 aksen, bunyi, intona- 
si, irama, laras, tala, timbre; 
2 atmosfer, ekspresi, gaya, 
karakter, sikap, suasana (ha- 
ti), tekanan, 
bernada v bersuara, berbunyi, berlafaz, 
berucap, bertutur, 
senada 1 ki seirama, sejalan, senapas, 2 n 
selaras, setela, setem: 
nada-nadanya n gelagatnya, tampaknya 
nadam n penjelasan, uraian 
nadi n aorta, arteri, pembuluh (darah) 
Inadir n titik terendah, zero 
"nadir a garib, jarang, langka 
'nadir n inspektur, pengawas, pengontrol, 
penyelia, supervisor 
nafi n ingkar, pembangkangan, pemungkir- 


menahaskan v mencelakakan, menjaha- 
namkan, menyialkan; 
kenahasan n keapesan, kesialan, kesusah- 
an, kecelakaan 

nahi n larangan 

nahu n gramatika, paramasastra, sintaksis, 
tata bahasa 

naif a alamiah, bersahaja, bodoh, lugu, lurus, 
masih hijau (ki), natural, polos, primitif, 
seadanya, sederhana, simpel, wajar; 

naik v bertambah, ke atas, maju, terangkat, 
terbang; 
ant turun 
-- banding apel, memanjatkan perkara; 
-- darah berang, geram, gusar, makan ba- 
wang (ki), membawang (ki), membengis, 
memberangsang, meraba, meradang, me- 
rampang, murka, naik pitam, palak, sewot; 


an, penampikan, penangkalan, penangkis- 
an, pencegahan, penegahan, penentangan, 
penepisan, pengingkaran, penolakan, pe- 
nyanggahan, penyangkalan, perlawanan; 
menafikan v memungkiri, menampik, 
mengingkari, meniadakan, menidakkan, 
menolak, menyangkal, 

penafian n penampikan, pengingkaran, pe- 
nolakan, penyangkalan 

nafkah n bayaran, bonus, gaji, honor, imbal- 
an, komisi, mata pencaharian, pendapatan, 
penghasilan, perolehan, rezeki, upah; 2 ma- 
kan (ki), dapur (ki), penghidupan, perut 
(ki), sambungan hidup 

nafsi 1 n individu, orang-seorang, pribadi; 
2 a egoistis, 

bernafsi-nafsi a egoistis, individualistis 
nafsu n 1 ambisi, animo, antusiasme, api 
(ki), dorongan hati, gairah, gelora (ki), 
hasrat, hawa nafsu, jiwa, kehendak, ke- 
inginan, kemauan kuat, roh, selera, se- 
mangat, sir, spirit, vitalitas, 2 hawa nafsu, 
kemarahan, nafsi; 

bernafsu 1 v berapi-api (ki), bergairah, ber- 
gelora, berselera, bersemangat, 2 n agresif 


- daun populer, tenar, terkenal, tersohor, 
- haji pergi haji, 

-- pelaminan berkawin, bernikah, kawin, 
menikah; 

menaik v 1 bertambah, maju, membesar, 
melambung, melonjak, membengkak (ki), 
membubung, memuncak, menanjak, men- 
celat, mengangkasa, meninggi, meningkat, 
merabung, mumbul; 2 mengendarai, 
menggandar, menumpang, menunggang, 
merecak; 3 memanjat, menanjak, menda- 
ki; 

ant menurun 

menaiki v memanjat, membawa, mendaki, 
mendiami, menempati, mengemudikan, 
mengendarai, menggagai, menggapai, 
meninggali, menumpang, menunggangi, 
menyigai, meragang, meragas; 

ant menuruni 

menaikkan v melepaskan, memajukan, 
memanjatkan, membangkitkan, membe- 
sarkan, mempromosikan, memunculkan, 
menanjakkan, menerbangkan, mengang- 
gung, mengangkat, mengatrol, menge- 
ataskan, mengembangkan, mengerek, 


naga n dragon, hantu bumi, ular (besar) 

nagari n daerah, distrik, negeri 

nah v1 sudahlah, cukuplah, padalah, 2 ambil- 
lah, terimalah 

nahak, ternahak v bangkit (perasaan), da- 
tang, terbit (selera) 

nahas a apes, 
ant beruntung 


menggalakkan, mengibarkan, menimbul- 
kan, meninggikan, meningkatkan, men- 
julang, menjunjung, menonjolkan, me- 
rangsangkan, memasang, menambah, 

ant menurunkan 

penaikan n deflasi, pelepasan, pemanjatan, 
pembesaran, penambahan, penanjakan, pe- 
narikan, pendakian, penerbangan, peng- 


334 najis * nanar 


angkatan, pengembangan, pengibaran 
(bendera), peningkatan; 
ant penurunan 
kenaikan n ekskalasi, kejayaan, kemaju- 
an, kepesatan, penambahan, peningkatan, 
perkembangan, pertambahan, pertumbuh- 
an 

najis a jijik, kotor, muak 
ant suci 

nakal a badung, bandel, bangor, bengal, 
bengkok (ki), biadab, binal, buruk (kela- 
kuan), culas, curang, degil, dugal, gela- 
dak, jahanam, jahat, jalang, kasar, kepala 
batu, keras kepala, kotor (ki), kurang ajar, 
lacur, lancang, liar, licik, licin (ki), rusak (ki), 
mbeling (cak), sundal, tambeng, tambung, 
tekak, ugal-ugalan; 
ant alim, patuh 
menakali v mencabuli, mencerobohi, 
mengganggu; 
kenakalan n kebandelan, kebangoran, ke- 
bengalan, kebengkokan (ki), kebiadaban, 
keburukan, keculasan, kecurangan, kede- 
gilan, kedugalan, kejahanaman, kejahat- 
an, kejalangan, kejelekan, kekasaran, ke- 
kotoran (ki), kekurangajaran, kelacuran, 
kelancangan, keliaran, kelicikan, kerusak- 
an (ki), kesundalan, ketambungan 
ant kealiman, kepatuhan 

nakara n beduk, geduk, gendang, gendang ra- 
ya, lengkara, tabuh 

nakhoda n juragan kapal, kapten, mualim, 
pemimpin kapal; 
menakhodai v ki memimpin, mengepalai, 
mengetuai 

nala, bernala-nala v memikirkan, memper- 
timbangkan 

nalak, menalak v menggeru, mengerang, 
menjerit (kuat-kuat), meraung, mengerung 

nalam, menalamkan v menggubah, menya- 
jak; 
bernalam v bersajak, bersyair 

nalar n akal budi, akal, jangkauan (pikir), ke- 
kuatan pikir, kelogisan pikir, logika, man- 
tik, otak, pikiran, rasio; 
bernalar v berpikir (logis), berlogika, ber- 
akal, berotak (ki), berasio; 
pernalaran n akal, budi, daya pikir, intelek, 
mantik, otak, pikiran, rasio, jalan pikiran 

naluri n dorongan hati, firasat, hati kecil, 


insting, intuisi, nurani, rasa hati, sifat (ba- 
waan) 


naluriah a impulsif, instingtif, intuitif 
nama n 1 asma, cap, gelar, identitas, jena- 


ma, julukan, kata, label, merek, panggilan, 
predikat, sapaan, sebutan, status, tanda, 
tengara, terma, titel; 2 kebaikan, kebesaran, 
kehormatan, kemasyhuran, kemegahan, 
kemuliaan, merek (ki), nama baik, pamor, 
penghargaan, prestise, pujian, reputasi; 

-- samaran alias (cak), nama lain, pedengan, 
pseudonim, sandi asma; 

-- tempat toponimi; 

menamai v melabeli, memanggil, meme- 
reki, menandai, menengarai, mengecap, 
menggelari, menjuluki, menyapa, menye- 
but; 

menamakan v memanggil, menganggap, 
mengecap, menjuluki, menyapa, menya- 
takan, menyebut; 

ternama a beken, eminen, harum, kena- 
maan, kesohor, kondang, populer, tenar, 
terhormat, teristimewa, terkemuka, terke- 
nal, termasyur, terpegah, terpenting, ter- 
puji, tersohor, top, widita; 

penamaan n penjulukan, penyebutan; 
bernamav bercap, bergelar, berjenama, ber- 
julukan, berlabel, bermerek, berpanggilan, 
bersebutan, bertanda; 

kenamaan a ternama 


namnam 7 anjing-anjing, puki anjing 
nampan n baki, dulang, panai, penampan, 


talam, tampan, tetampan 


namun p akan tetapi, tetapi, walakin 
nan p yang 
nanah n bisul, rebuk; 


bernanah v berbisul, maliau, merebuk 


nanai n kera 
nanang v berpikir (dalam-dalam), berpikir 


panjang, tafakur, termenung 


nanap v 1 melotot, membelalak, membela- 


lang, membeliak, membuntang, mence- 
lang, mendelik, menjegil, menyalang; 2 ka- 
get, tergegau, tergemap, terkejut, terke- 
siap, terkinjat, terperanjat, tersentak, ter- 
singahak; 

menanap v memelototi 


nanar a 1 berpendar, kliyengan (cak), mera- 


yang, pening, pusing; 2 bimbang, bingung, 
buncah, cemas, gagap, galau, ganar, ge- 


lisah, gugup, hilang akal, histeris, kacau, 
kalut, keruh, khawatir, kusut, lopak-lapik, 
mamang, mangut, mencacau, panik, resah, 
risau, rusuh, sano, senewen (cak), terbang 
pikiran, was-was; 3 gelap mata, histeris, 
kalap, keselapan, lupa diri, mata gelap, 
mencamuk, mengamuk 

nang p nan, yang 

nanggung adv hingga begitu, sampai begitu 

nangka n kebabal, nangka muda, putik; 
— belanda sirsak 

nangkring v cak berjongkok, nongkrong (cak) 

nantaboga n hantu bumi, naga, ular (besar) 

nanti 1 n beka, belakang, besok, esok, kelak, 
kemudian, lusa, sebentar, tubin, tulat: 2 v 
tunggu, 
ant 1 sekarang, kini 
menanti v melamunkan, memimpikan, 
mencita-citakan, mengangankan, mengawal, 
mengharap, menginginkan, menjaga, me- 
nunggu, menyambut, menyongsong, me- 
rindukan, 
penanti n 1 penunggu, penyambut; 2 peng- 
awal, penjaga, 
penantian n pengharapan, penungguan, 
penyambutan, penyongsongan 

nanyan n batang cangkul, gagang cangkul, 
gandar cangkul, kayu cangkul, tangkai 
cangkul, taran cangkul 

napal n ampo 

napan 7 serentang, terentang 

napas, bernapas v berasimilasi; 
pernapasan n asimilasi, fotosintesis, res- 
pirasi, 
senapas n ki seirama, sejala, senada 

napuh n bengkunang, kancil, pelanduk 

nara n laki-laki, pahlawan, perwira 

narapati n raja 

narapidana n orang hukuman, pesakitan, 
residivis, tawanan, terhukum, terpidana, 
rantaian (ki), tahanan 

narasi n deskripsi, kisahan, penceritaan, pe- 
maparan, pembeberan, penjelasan, pengi- 
sahan, pemerian, riwayat, tuturan 

narasumber n informan, koresponden, pela- 
por, penunjuk, punca, referensi, rujukan, 
sanad 

narator n pencerita, pengarang, penulis 

narwastu n akar wangi 

nas n 1 asnad, bukti, sisik melik, tanda: 2 teks 


nang * nasionalisme 335 


nasab n anak cucu, baka, keturunan, perta- 
lian keluarga, zuriat 

nasabah n pelanggan, pengguna, pemakai, 
konsumen, klien 

nasal n anuswara, sengau; 
penasalan n nasalisasi, penyengauan 

nasalisasi n penasalan 

nasar n elang 

nasi n 1 n nasi kebuli, nasi kuning, nasi le- 
ngat, nasi liwet, nasi uduk; padi; 2 peng- 
hidupan, rezeki; 
-- kuning nasi kunyit, nasi punar 

nasib n bintang, kadar, kodrat, peruntungan, 
suratan, takdir, tulisan tangan, tulisan na- 
sib, tuah; 
-- baik keberuntungan, kemujuran; 
-- buruk kemalangan; 
senasib n sepenanggungan, sependeritaan, 
seperjuangan 

nasihat n 1 advis, advokasi, ajakan, ajaran, 
amar, anjuran, fatwa, instruksi, kritik, pan- 
duan, pedoman, pendapat, pengarahan, 
pesanan, petuah, petunjuk, rembuk, saran, 
teguran, tuntunan, usul, usulan, wejangan, 
2 amanat, moral, pesan; 
menasihati v berpendapat, memandu, 
membenari, memberi tahu, membujuk, 
memedomani,memerintah,memfatwakan, 
memperingatkan, menegur, mengajak, 
mengajari, mengajarkan, menganjurkan, 
menggurui,menginstruksikan,mengkritik, 
menguliahi, mengusulkan, menuntun, me- 
nyarankan, menyelentik (ki), menyiangi 
kesalahan, merekomendasi; 
penasihat nadvokat, guru, instruktur, kon- 
selor, konsultan, mentor, pemandu, pem- 
bimbing, pengacara, penganjur, pengasuh, 
penginstruksi, pengkritik, pengusul, pe- 
nyaran, penyelia, 
- hukum advokat, ajuster, pembela, peng- 
acara 

nasion n bangsa 

nasional n dalam negeri, domestik, kebang- 
saan, lokal 
ant internasional 

nasionalis n chauvinis, patriot, pembela ne- 
gara, pencinta bangsa; 

nasionalisasi, menasionalisasi v mempri- 
bumikan 

nasionalisme n chauvinisme, patriotisme, 
semangat kebangsaan 


336 nasionalistis * neolitikum 


nasionalistis a chauvinistis, patriotis 

naskah n 1 dokumen, manuskrip, sahifah, 
teks, tulisan; 2 skenario, skrip; 3 buram, 
draf, konsep, rancangan 

nasofaring n epifaring 

Nasrani n Kristen, Masehi 

nat n pasar harian, pekan sari 

natang n jendela (kecil), tingkap (kecil) 

nati n si bebal, si bodoh, si dungu, si pandir, 
si tolol 

natijah n akibat, hasil, keputusan, kesudah- 
an, kesimpulan 

natrium n sodium; 
- bikarbonat soda kue; 
- hidroksida kaustik soda, soda api, soda 
gosok; 
-- karbonat abu soda, soda kristal 

natur n 1 alam semesta, dunia, ekologi, kos- 
mos, lingkungan hidup, 2 atribut, karakter, 
kualitas, pembawaan, sifat, watak 

natural a 1 alami, alamiah, biasa, jamak, 
lazim, lumrah, reguler, wajar, 2 bersahaja, 
jujur, lugu, naif, spontan, tulus 

naturalisasi n pewarganegaraan 

naturalisme n faktualisme, realisme 

naung, menaungi v 1 melindungi, mema- 
gari, memayungi, membentengi, menca- 
gari, meneduhi, mengayomi, menudungi, 
menutupi, menyelimuti, merangkup; 
2 menjaga, menyuakakan, 
penaung n pelindung: 
penaungan n pengayoman, penjagaan, per- 
lindungan, suaka; 
naungan 7 lindungan, pengayoman, asuh- 
an, kawalan, binaan, bimbingan, tudungan, 
panji-panji; 
bernaung v bereda, berlindung, berpa- 
yung, bersembunyi, bersuaka, berteduh 

nautikal a kelautan, maritim 

navigasi n pelayaran, penerbangan, perja- 
lanan 

nayaka n menteri 

nayam n berujul, lanjam, mata bajak, mata 
tenggala, sungkal bajak 

nazar n hasrat, ikat janji, kaul, kehendak, ke- 
inginan, komitmen, niat, padan, sumpah, 
tekad 

nefrologi n ilmu ginjal 

negara n benua, daerah, desa, dukuh, dunia, 
grama, jajahan, kampung, kawasan, ke- 


rajaan, kesultanan, medan, negeri, pro- 
vinsi, tanah air, tanah tumpah darah, 
wilayah, zamin, zona 

negasi n kontradiksi, pembantahan, pe- 
mungkiran, penafian, penangkalan, pen- 
cegahan, penegahan, pengingkaran, pe- 
niadaan, penolakan, penyanggahan, pe- 
nyangkalan; 
menegasikan v 1 membalikkan, membuka- 
kan, menidakkan, menolak, menyangkal; 
2 memansukhkan, membatalkan, memen- 
tahkan, menganulir, menggugurkan, meng- 
hapuskan, meniadakan; 
penegasian n pementahan, pengingkaran, 
penghapusan, penolakan 

negatif a minus 
ant positif 

negeri n bumi, daerah, distrik, ibu pertiwi, 
janabijana, kampung halaman, kandang 
(ki), kota, nagari, praja, tanah air, tanah 
tumpah darah, tempat kelahiran 
-- orang rantau 

negosiasi n kesepakatan, kompromi, musya- 
warah, pembicaraan, penawaran, pende- 
katan, perbincangan, perembukan, per- 
janjian, permufakatan, persepakatan, per- 
setujuan, persidangan, perundingan, tran- 
saksi; 
menegosiasikan v membicarakan, memu- 
syawarahkan, menawar, merembukkan, 
merundingkan; 
bernegosiasi v berembuk, bermusyawa- 
rah, bertawaran, bertransaksi, berunding, 
tawar-menawar 

nekara n genderang, kobah, lengkara, tabuh 

nekat a bedegong, berani, bersikeras, dakar, 
dangkar, degil, deging, kepala batu, ke- 
ras hati, keras kepala, mengotot, senggang, 
tegar hati, tegar tengkuk, tegar, ungkal 

neko-neko adv aneh-aneh, macam-macam 

nenek n aki, datuk, emak, embah, engkong, 
eyang, kakek, nenekanda, nenenda, nini, 
ninik, ninik mamak, oma, opa; 
-- moyang n bibit buwit, cikal bakal, kakek 
moyang, karuhun, leluhur, onyang, pen- 
dahulu, pitarah, poyang 

nenen v cak menetek, menyusu, netek (cak) 

nenes, menenes v meleleh, menetes, menitik, 
mengalir 

neolitikum n zaman batu baru 


neraca n balans, dacin, dacing, mizan, pe- 
nimbang, timbangan 

net n jaring, jala, rajut, sarang 

neto a bersih, net (cak) 
ant bruto 

netra n ain, alat penglihatan, indra penglihat- 
an, mata 

netral a 1 adil, objektif; 2 bebas, independen, 
nonblok; 
menetralkan v melenyapkan, membuang, 
menawarkan; 
penetralan n netralisasi; 
kenetralan n netralitas 

netralisasi n penetralan 

netralitas n kenetralan, keobjektifan, objekti- 
vitas 

ngarai n baruh, dataran rendah, kaki bukit, 
kaki gunung, kanyon, lembah, lembang, 
lurah, tahang 

ngengat n gagat 

ngiang n denging; 
mengiang v berdenging, jengang; 
terngiang-ngiang v berkumandang (ki) 

ngilu a 1 linu, nyeri, remai, sakit; 2 silu, sing- 
kil 

ngos-ngosan v cak berkempul-kempul, 
engap-engap, gelagapan, gempul-gempul, 
kembang-kempis, megap-megap, mence- 
ngap, mencungap, mengagut-agut, me- 
ngap-mengap (cak), terekeh-ekeh,ter- 
engah-engah, terkapah-kapah, termengah- 
mengah, tersengal-sengal 

nia n kalar, kerah, leher baju 

niagawan n pedagang 

nian adv amat, begitu, benar, betul, sangat, 
sekali, sungguh, terlalu, terlampau 

niat n angan-angan, cita-cita, hajat, harap- 
an, hasrat, ikrar, iktikad, ingatan, intensi, 
janji, karsa, kasad, kaul, kecenderungan, 
kehendak, keinginan, kemauan, maksud, 
nazar, rencana, tekad, tujuan, 
meniatkan v memaksudkan, memikirkan, 
menazarkan, mencita-citakan, mendoakan, 
mengangankan, mengaulkan, meng- 
harapkan, menghendaki, mengidamkan, 
mengikrarkan, menginginkan, meng- 
impikan, menjanjikan; 
berniat v beragak-agak, berancang, ber- 
angan-angan, bercita-cita, berencana, ber- 
hajat, berharap, berikrar, beriktikad, ber- 


neraca * nilai 337 


janji, berkaul, berkehendak, berkeinginan, 
berkemauan, bermaksud, bernazar, ber- 
pikir, bertekad, bertujuan 

nifak a hipokrit, inkonsistensi, munafik, 
pura-pura 

nikah, menikah v berbaur (ki), beristri, ber- 
jodoh,berkawin, berkeluarga, bersemenda, 
bersuami, berumah tangga, duduk, janji, 
kawin, menempuh hidup baru, mengikat, 
naik ke pelaminan, 
ant bercerai 
menikahi v mengawini, 
menikahkan v mengawinkan, mempersua- 
mikan, memperistrikan, mempersatukan, 
menyandingkan, mempersandingkan, men- 
jodohkan, mempertemukan, memperjo- 
dohkan, memperbaurkan, mendudukkan, 
ant menceraikan 
pernikahan n akad nikah, ijab kabul, ijab 
nikah, perbauran, perikatan, perjodohan, 
perkawinan, pertalian, pertemuan 
ant perceraian 

Inila n 1 tarum; 2 biru 

Inila n nilam, safir 

nilai n angka, biji, harga, harkat, jumlah, ka- 
dar, karat, kelas, kualitas, kuantitas, kurs, 
mutu, perhitungan, peringkat, poin (cak), 
ponten, skala, taksiran, taraf, timbangan, 
tingkat, ukuran, 
menilai v membandingkan, memonten, 
memperhitungkan, memeringkatkan, 
memperkirakan, menaksir, mengevaluasi, 
menghargai, menghitung, mengira-ngira, 
mengukur, menimbang, menjumlahkan, 
penilai n juru banding, juru hitung, ju- 
ru taksir, juru ukur, pengevaluasi, pen- 
jumlah, penentu, pemeringkat, penaksir, 
penghitung, pengiraan, pengukur, 
penilaian n evaluasi, penjurian, penghar- 
gaan, penskalaan, pembandingan, peme- 
ringkatan, penaksiran, penjumlahan, pe- 
ngiraan, penghitungan, pengukuran, 
ternilai v terbandingkan, terevaluasi, ter- 
hargai, terhingga, terhitung, terjumlahkan, 
terkirakan, terperingkatkan, tertaksir, ter- 
ukur, 
bernilai 1 v berharga, berfaedah, berguna, 
bermanfaat, bermaslahat: 2 a konstruktif, 
produktif, 3 v berbobot, berkualitas, ber- 
mutu 


338 "nilam ° norma 


Inilam a nila, safir 
-- pualam berbagai batu yg bercahaya 

nilik v berdandan, berhias, berkemas 

nilon n rami tiruan, sutra tiruan 

nina bobo, meninabobokan v 1 mendaduh- 
kan, mendadung, mengolek, menidurkan, 
menimang; 2 ki melenakan, melengahkan, 
membius, menghanyutkan (ki) 

nini n nenek 
ant aki 

nira n 1 lahang, legen, tuak; 2 kilang 

nirai n barisan, banjaran, deretan, jajaran 

niraksara n buta aksara, buta huruf 

nirmala a bersih, ceria, kalis, kudus, murni, 
suci, zakiah 

nirwana n adnan, firdaus, surga 
ant neraka 

nisan n batu kubur, jirat, kayu kubur 

Inisbah n hubungan keluarga, nasab, per- 
talian keluarga 

"nisbah n perimbangan, proporsi, rasio 

nisbi a relatif: 
kenisbian n relativitas 

niscaya adv mesti, pasti, puguh, tentu, perlu 

niskala a abstrak, khayali, maya, mujarad, 
tanwujud 
ant nyata 

nitrogren n zat lemas 

nobat n genderang, kobah, lengkara, nekara, 
tabuh; 
menobatkan v melantik, membaiat, mem- 
baptis (ki), membenum (cak), menabalkan, 
menahbiskan (ki), mengangkat, mengu- 
kuhkan, menjadikan; 
penobatan n inaugurasi, pelantikan, pem- 
baiatan, penabalan, pengangkatan, pengu- 
kuhan 

nocat v melompat, meloncat 

noda n aib, belang, bercak, bintik, borok, ca- 
cat, calit, cela, keburukan, kejelekan, kotor- 
an, nista, noktah, telau, titik, tumpasan; 
menodai v makan (ki), melalap (ki), 
melu-kai, melumangkan, memburukkan, 
memfitnah, memojokkan, memerkosa, 
mencabuli, mencacatkan, mencalit, men- 
celakan, mencemari, mencoreng, mendis- 
kreditkan, mengaibkan, mengejikan, meng- 
gagahi (ki), menggarap (ki), menggauli 
(cak), menghinakan, menghitamkan (ki), 
menghujat, mengkhianati, mengotori, me- 


niduri (ki), menjahatkan, menjamah (ki), 
menjelek-jelekkan, menjelekkan, menji- 
mak (cak), menyetubuhi, menyodok, me- 
nyorong (cak), merodok, merogol, merusak; 
ternoda v tercemar, terkotori, tercela, ter- 
hina, terluka, rusak, tercabuli, dicabuli, di- 
perkosa, dirogol; 
bernoda 1 v berbintik, bercacat, bercela, 
bernoktah, bertelau, tercoreng; 2 kotor, na- 
jis 

noktah n bintik, titik, tutul 

nol 1 n kosong (cak), zero; 2 a hampa, nihil 

nomad n badui, batak, pengembara 

nomenklatur n tata nama 

nomina n kata benda, substantif 

nominal a simbolis, teoretis, tituler 

nominasi n pemilihan, pencalonan, seleksi 

nomine n aspiran, calon, jago, kandidat, 
kontestan, peserta, unggulan 

nomor n 1 angka, bilangan, 2 bagian, jilid, 
volume, 3 cetakan, edisi, eksemplar, ke- 
luaran, kopi, lembaran, terbitan, 
- wahid 1 nomor satu; 2 ki cemerlang, 
istimewa, jempolan, super, 
penomoran n pengangkaan 

nomor satu 1, menomorsatukan v membe- 
ratkan, mementingkan, memerlukan, 
memprioritaskan, mengedepankan, meng- 
istimewakan 

nomplok v cak 1 bertengger, hinggap, men- 
clok (cak); 2 datang 

nonaktif a bebas tugas, purnajabatan; 
ant aktif 
menonaktifkan v membebastugaskan 
ant mengaktifkan 

nona n dara, gadis, noni, perawan 
ant tuan 

nonblok a netral 

nongkrong v cak 1 jongkok, nangkring; 2 ber- 
henti, memangkal, mengetem (cak) 

nongnong a nonong, jantuk, jenong 

nonsens n cak isapan jempol, omong kosong 

nonstop a berkelanjutan, berkesinambung- 
an, konstan, kontinu, persisten, terus-me- 
nerus, tunak 

norak a cak kampungan, udik, vulgar 

norma n adat, asas, aturan, cara, etika, hu- 
kum, kaidah, kebiasaan, ketentuan, kon- 
vensi, kultur, lagu, laku, langgam, metode, 
model, nilai, patokan, pedoman, pegangan, 


peraturan, pola, ragam, sistem, standar, 
susunan, tata cara, tata tertib, tolok ukur, 
ukuran 

normal a biasa, rata-rata, rerata, purata, ga- 
lib, jamak, konvensional, lazim, lumrah, 
standar, tipikal, umum, wajar, medium 
ant abnormal; taknormal 

normatif n dogmatis, kaku (ki), preskriptif 

not n titinada 

notan 1 catatan, girik, jurnal, katebelece (cak), 
laporan, memorandum, surat, 2 bon 

notabene n ambil perhatian, catatan, tam- 
bahan 

notak v terkelupas, menggelupas 

notasi n catatan 

notes n bloknot 

notifikasi n catatan, deklarasi, informasi, pa- 
riwara, pemberitahuan, pengumuman, pe- 
ringatan, proklamasi, publikasi 

notula n catatan, notulen, risalah 

novel n roman 

novela n novelet 

nuansa n distingsi, gradasi, perbedaan, 
spektrum, telau; 
bernuansa v bergradasi, bertelau-telau, 
gradual 

nubuat n 1 wahyu; 2 nujum, orakel, ramalan, 
tilikan, visi 

nujum 7 astrologi, ramalan bintang, tenung, 
tilikan; 
menujum v memfaalkan, menenung, me- 
nilik, menujum, meramalkan, merasi; 
menujumkan v menenung, meramalkan 

nukil, menukil v memungut, mengambil, 
mengutip; 
menukilkan v 1 mengutip; 2 mencan- 
tumkan, mengukir; 
nukilan n cukilan, cuplikan, fragmen, ku- 
tipan, penggalan, petikan, sempalan 

nukleus n inti atom 

numeralia n kata bilangan 

nur n binar, cahaya, kirana, pendar, sinar 

nurani n batin, fuad, jantung hati, kalbu, 
lubuk hati, relung hati, sanubari 

nutrisionis n ahli gizi 

nyak n mak, bu, mama, mbok 

nyala, menyala v bercahaya, bersinar, hidup, 
mencolok, menggebu, menyorot, murup 
(cak); 
menyala-nyala v bernyala-nyala; 


normal * nyanyang 339 


menyalakan v memasang, membakar, 
membangkitkan,memarakkan, memasang, 
mengaktifkan, mengoperasikan, mengge- 
lorakan, menghidupkan, mengobarkan, 
menjalankan, menstarter, menyetel, me- 
nyulut, menyundut 
bernyala v bercahaya, cahaya; 
bernyala-nyala v berapi-api, berkobar 
(-kobar), menggebu-gebu, menggelora, 
menghebat, menjadi-jadi 

nyalang a tajam (ki), terbeliak; 
ant terkatup, terpejam 
menyalang v melotot, membelalak, mem- 
belalang, membeliak, membuntang, men- 
celang, mendelik, menjegil, nanap 

nyalar adv selalu, senantiasa 

nyali n 1 empedu; 2 ki keberanian 

nyaman 4 adem, aman, bugar, damai, enak, 
fit, makmur, naim, nikmat, sedap, segar, 
sehat, sejuk, selesa, senang, sip (cak), ten- 
teram; 
menyamankan v menenangkan, menente- 
ramkan, menyegarkan, menyejukkan, me- 
nyenangkan 
kenyamanan n keamanan, kedamaian, 
keenakan, kemakmuran, kenaiman, kese- 
dapan, kesegaran, kesehatan, kesejukan, 
keselesaan, kesenangan, ketenteraman 

nyamik, nyamikan n camilan, kudapan, 
makanan kecil 

nyampang, senyampang adv 1 justru, kebe- 
tulan, sementang, telanjurkan; 2jika, kalau- 
kalau, sekiranya; 3 selagi, sementara 

nyampang-nyampang adv 1 hanya karena, 
mentang-mentang; 2 barangkali, boleh jadi, 
jangan-jangan, kalau-kalau, mungkin, se- 
kiranya 

nyamuk n nyamuk anopeles, nyamuk ga- 
jah, nyamuk harimau, nyamuk malaria, 
nyamuk serampang; 
-- pers ki beritawan, jurnalis, juru berita, 
juru kabar, juru warta, koresponden, kuli 
tinta (cak), peliput, pemberita, pewarta, re- 
porter, wartawan 

nyamur n embun, ibun, uap air 

nyanyang a asan tak asan, bingung, cemas, 
empot-empotan (cak), gamam, gelisah, ha- 
rap-harap cemas, kelesah, khawatir, ma- 
mang, pusang, renyang, resah, risau, takut, 
was-was 


340 nyanyar * nyut 


nyanyar a benyek, bonyok, gambut, gembur, 
lenyet, lodoh, lunak, 

nyanyi, menyanyi v bernyanyi, bersenan- 
dung, berkidung, berdendang, menem- 
bang, bersuara, berlagu, melantun, me- 
rinai; 
menyanyikan v melagukan, melantunkan, 
membawakan, mendendangkan, menem- 
bangkan, mengalunkan, mengidungkan, 
menyenandungkan, menyuarakan, meri- 
naikan; 
penyanyi n biduan, pelagu, pelantun, pen- 
dendang, penembang, vokalis; 
nyanyian n dendang, gita, irama, kidung, 
lagu, lantunan, senandung, suara, suluk, 
tembang: 
bernyanyi v berdendang, bergamat, ber- 
kicau, berlagu, bersenandung, meratus, me- 
ricau, merinai, tarik suara 

nyapang n kawan, kenalan, konco (cak), te- 
man 

nyap-nyap v cak mengomel, merutuk 

nyaring a banter, berdengung, kencang, ke- 
ras, lantang, melengking, merdu, mersik, 
muluk, nyarik, pekak, santer, terang, ting- 
gi 
menyaringkan v melantangkan, meme- 
kakkan, memerdukan, mengencangkan, 
mengeraskan, menguatkan, meninggikan 

nyata n jelas, 
menyatakan v melaporkan, memaklumat- 
kan, memaklumkan, membentangkan, 
memberitahukan, membuktikan, memeri- 
kan, mempermaklumkan, memproklama- 
sikan, mendeklarasikan, menerangkan, me- 
ngatakan, mengemukakan, mengetengah- 
kan, mengumumkan, mengungkapkan, 
mengusulkan, mengutarakan, menjelas- 
kan, menunjukkan, menyampaikan, me- 
nyarankan, 
pernyataan n afirmasi, deklarasi, komu- 
nike, maklumat, pemberitahuan, peng- 
umuman, penjelasan, permakluman, prok- 
lamasi; 


senyatanya adv sahaja, sebenarnya, seme- 
mangnya, sesungguhnya; 
kenyataan n bukti, fakta, hakikat, kebe- 
naran, keterangan, kesaksian, realitas 

nyawa 1n arwah, atma, hayat, jiwa, kehidup- 
an, roh, semangat, spirit, sukma, umur, 
usia; 2 semangat, spirit, vitalitas; 3 hidup, 
kehidupan, nasib; 
bernyawa v berarwah, beratma, berjiwa, 
bernapas, bersemangat, berspirit, bersuk- 
ma, hidup 

nyelekit a cak bengis, berbisa, bersanding, 
cempala mulut, cencala, keras, lancang 
mulut, menusuk (ki), menyakitkan, me- 
nyengat (ki), pedas, sengit, tajam 

nyendih v bersandar, duduk bersangga 

nyengir v menyeringai, menyernyih, meri- 
ngis 

nyenyai n bersela-sela, jarang, renggang, se- 
rau 

nyenyak a cendera, enak (cak), jenak, lelap, 
nidera, pulas, renyap, senyap, terlena 

nyenyat a hening, senyap, sepi, sunyi 

nyenyeh, menyenyeh a nyinyir, ringan li- 
dah 

nyentrik v cak eksentrik 

nyeri n sakit, 
- haid dismenorea, senggugut; 
- pinggang lumbago, reumatik, sengal 
pinggang 

nyiru n badang, gadang, tampah, tampi 

nyiur n kelambir, kelapa, kerambil 

nyolong v mencopet, mencuri, memaling, 
mengambil (diam-diam), menjarah; 
nyolong-nyolong adv diam-diam, sembu- 
nyi-sembunyi 

nyonyong, menyonyong a manyun, mo- 
nyong 

nyonyor, menyonyor a bengkak 

'nyunyut o menarik panjang-panjang, meng- 
hela, mengheret, menjujut, menyeret 

*nyunyut v berdenyut, mengembut 

nyut n denyut; 
nyut-nyutan v berdenyut-denyut 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


oasis n oase, wahah 
obat n penawar, remedi; 

-- guna guna-guna, obat 

pengasih, pekasih, 

- jerih bayaran, honorari- 
um, imbalan, persen, tip, uang lelah, upah, 
-- merah yodium, 

- pencahar laksatif, peluntur, pencuci pe- 
rut, purgatif, 
mengobati memulihkan, menyembuhkan, 
pengobat n penyembuh, pemuas, 
pengobatan n penyembuhan, terapi 

obeng n drei 

obesitas n adipositas, kegemukan 

objek n 1 bahan, entitas, fenomena, gejala, 
materi, pokok, subjek, topik, wujud, 2 ala- 
mat, bulan-bulanan (ki), incaran, korban, 
sasaran, tujuan, 
-- primer objek langsung, 
- sekunder objek taklangsung 

objektif a adil, faktual, ilmiah, netral, ra- 
sional 
ant subjektif 

objektivitas n netralitas, rasionalitas 
ant subjektivitas 

obligasi n surat pinjaman, surat utang 

obor n oncor, sigi, suluh, damar, ketaya, ja- 
mung, 
mengobor (ki) v memprovokasi, mencu- 
cuk, mencundang, mengacum, menggili, 
menggunjing, menghasut, mengocok, 
mengoja, mengupak, menjuak, 
mengobori v menyinari, menyuluhi, me- 
nerangi 

obrak-abrik v acak-acakan 

obral, mengobral v 1 membanting harga, 2 ki 
memboroskan, mengumbar, 
pengobralan n pemborosan 

obrol, mengobrol v berandai-andai, ber- 
bicara, berbincang-bincang, berbual-bual, 
bercakap-cakap, bercengkerama, bercerita, 
berlabun-labun, beromong-omong, ber- 
tutur kata, memburas, merumpi; 
mengobrolkan v menceritakan, membual- 
kan; 
obrolan barak, bual, cakap angin, celoteh, 
kecek, kicauan, omong kosong, ocehan, 
tahi angin 

observasi n pemantauan, penelitian, peng- 
amatan, riset 


mengobservasi v memantau, memonitor, 
meneliti, mengamati, meriset 

obsesi n antusiasme, fiksasi, kegandrungan, 
keinginan, kompleks, mania, mimpi 

obsesif a gandrung, kompulsif 

obsidian n batu gelas 

obsolet a arkais, kuno, tua, usang 
ant baru 

obstetri n ilmu kebidanan 

obstulen n bunyi 

obstruksi n hambatan, rintangan, kendala 

oceh, mengoceh v 1 berceloteh, meleter, men- 
cacau, mencerabih, menceracau, menga- 
cau, mengigau, meraban (ki), meracau, me- 
ranyau, merayan, meremet, merepet, me- 
ricau, meronyeh; 2 berkicau; 
pengoceh n peleter, pengomel, pencomel, 
perepet; 
ocehan n 1 celotehan, kecek, kicauan (ki), 
omongan, tuturan, ucapan, ujaran, 2 bual- 
an, cakap angin, igauan (ki), isapan jempol, 
kecap (ki), omong kosong 

ocok, mengocok v mengobor, menghasut, 
mengacum, mengupak, mencucuk, men- 
cundang, menggunjung, mengoja 

odokolonye n deklonyo (cak), minyak wangi, 
parfum 

odoh a1 buruk, jelek, keji: 2 bebal, bodoh, 
pusung, sementung, tolol 

odol n pasta gigi, tapal gigi 

odoran n pewangi 

oga n cangklong, honcoe, pipa 

'ogah a enggan, segan 
ant mau 

?90gah, mengogah v menggoyahkan, meng- 
guncang-guncang 

ogak-ogak n badut, komedian, pelawak, 
berogak-ogak v berjenaka, melucu 

ogela1 goyah, oleng, 2 kibas 

ogok, mengogokkan v menunjuk-nunjuk- 
kan, memperlihatkan 

ogok-ogok, mengogok-ogok v (berjalan) 
perlahan-lahan, (berjalan) bertatih, (berja- 
lan) lambat 

oja, mengoja v ki memanas-manasi (ki), me- 
mancing (ki), memberangsangkan, mem- 
provokasi, mengacum, mengasung, meng- 
gelitik (ki), menghasut, mengilik-ngilik (ki), 
mengipasi (ki), menyirapkan 

oke v cak akur, sepakat, setuju, ya 


342 oknum * ombang-ambing 


oknum 7 orang per orang, orang seorang, 
perseorangan 

oksigen n O, zat asam, zat pembakar 

okta- n delapan 

oktagon n segi delapan 

oktroi n hak cipta, hak paten 

okuler n optis, visual 

okulis n ahli mata, dokter mata 

okultis n dukun, orang pintar (ki), paranor- 
mal 

okultisme n klenik (cak), mistik, perdukun- 
an 

tolah n ulah; 
mengolah v memasak, mengadaptasi, me- 
ngerjakan, menggarap, menggodok; 
pengolahan n pengerjaan, penggarapan, 
penggodokan; 
seolah-olah adv bagai, penaka, seakan- 
akan, selaku, seperti; 
olahan buatan, masakan 

*olah a 1 akal, cara, daya, gaya, laku, lagu, 
muslihat, ragam, 2 canda, kelakuan, pe- 
rangai, tingkah laku; 
mengolah, berolah v berkelakuan, berpe- 
rangai, bertingkah; 
memperolahkan vmemperdayakan, mem- 
permainkan, memperolok-olokkan, mem- 
persendakan, mengejek-ejekkan, menghi- 
nakan, mengolak-alikkan, menipu, me- 
nyindir 

olahraga n gerak badan, latihan jasmani, 
olah tubuh, sport 

olahragawan n atlet 

tolak, olakan n kisaran, pual, pusaran, pu- 
taran; 
berolak v berkisar, berpusar, berpusing, 
berputar 

*olak 1 n hilir; 2 v kembali, ulang 

olang-oleng, berolang-oleng v terolek-olek, 
sempang-sempung 

olehp cak1 sama, 2 akibat, karena, sebab; 3 ba- 
gi, untuk; 
peroleh v dapat, terima; 
perolehan n akuisisi, bayaran, hasil, pen- 
dapatan, penerimaan, penghasilan; 
memperoleh v mencapai, mendapat, me- 
nebus, menerima, mengantongi, meng- 
gondol, menyabet, meraih, meraup, me- 
rebut, mewarisi 

oleh-oleh n bawaan, buah tangan 


olek, mengolek v mendaduhkan, menda- 
dung, menidurkan, meninabobokan 

oleng a eleng, buncang, goyang, guncang, 
miring, mungut; 
mengoleng v mengayun, menggelengkan, 
menggoyang; 
beroleng-oleng v berayun-ayun, berbuai- 
buai, bergoyang-goyang 

oles, mengoles v melumas, membalur, mem- 
barut, memoles, memulas, menyapu 

oligofremia n lemah ingatan 

oliva n zaitun 

olok, olok-olok n 1 banyolan, canda, garah- 
garah, gurauan, kecandan, kelakar, selo- 
roh, sendau-gurau; 2 cemoohan, ejekan, 
travesti; 
mengolok-olok, memperolok-olokkan v 1 
meledek, mencela, mencemooh, mengata- 
ngatai, mengejek, menghina, meleceh- 
kan, meremehkan, merendahkan, menye- 
pelekan, mencebik, mencibir, mengecimus; 
2 memperolok; 
berolok-olok v bercanda, bercengkerama, 
bergarah, bergurau, berkecandan, berkela- 
kar, bermain-main, berseloroh; 
memperolok n memperbuat, memperga- 
rahkan, mempermainkan, mempersenda- 
kan, menokoh 

om n pakcik, paklik, paman 
ant tante 

oma n andung, emak, embah, eyang putri, 
nenek, nini, ninik, ninik mamak, nyai 
ant opa 

ombak n aliran, alun, arus, bena, gelombang, 
riak; 
mengombak v berdelan, bergelombang, 
beriak, mengalun; 
berombak a beriak, berkeluk-keluk, ber- 
kerut, ikal (rambut), patah ombak 

ombang-ambing, mengombang-ambing- 
kan v 1 mengambung-ambung, mengayun- 
ayunkan; 2 ki memendar-mendarkan, me- 
mutarbalikkan, merisaukan, merusuhkan; 
terombang-ambing v 1 berhanyut-hanyut, 
mengempul, terapung-apung, terbabas, 
terempas-empas, terjumbul-jumbul, terka- 
tung-katung, terkolek-kolek, tunggang- 
tunggit; 2 ki bimbang, bingung, galau, 
rambang, risau, rusuh, terkimbang-kim- 
bang 


omel, mengomel v bersungut-sungut, ma- 
rah-marah, mencomel, menggerundel, 
menggerutu, merajuk, merengut, me- 
rongseng, merutuk, nyap-nyap (cak); 
mengomeli v memarahi, memberangi, 
mengajar, menggusari; 
omelan n kemarahan, kicauan, repetan 

omnivor n omnivora, pemakan segala 

omong v bicara, cakap, kecek; 
— kosong bualan (ki), cakap angin, cerita, 
isapan jempol, kecap (ki), rapik, tahi angin 
(cak); 
mengomong v berbicara, bercakap, ber- 
kata, bertutur; 
mengomongkan v 1 membicarakan, mem- 
percakapkan, memperkatakan, mencerita- 
kan; 2 menggosipkan, menggunjingkan; 
omongan n 1 ocehan, perkataan, ucapan, 
ujaran, 2 bahan pembicaraan, buah bibir, 
buah cakap, buah mulut, buah percakapan, 
buah tutur: 
beromong kosong v membual, mengecap, 
mengecek, merapik, mereta-reta, 
beromong-omong v berandai-andai, ber- 
bincang-bincang, berbual-bual, bercakap- 
cakap, bercelatuk, berlabun-labun, bertu- 
tur kata, memburas, mengembur, meng- 
obrol 

ompong a rongak, rumpang 

onak n1 cucuk, duri, susuh: 2 ki bisul, borok, 
kesulitan, penarung, pengganggu 

onar, keonarann amuk, gara-gara, haru biru, 
huru-hara, kecoh, kegaduhan, kekacauan, 
kekalutan, keributan, kerusuhan, prahara, 
sensasi 

oncor 7 obor, suluh 

onderdil n komponen, suku cadang 

ondok, mengondokkan v menyembunyikan 

onggok n gunduk, timbun, tonggok, tum- 
puk, 
menggonggokkan v melonggokkan, mem- 
bumbun, menambun, menimbun, menin- 
dan, menumpuk, 
onggokan n bumbun, gundukan, lambak, 
longgokan, timbunan, tumpukan, 
teronggok v terlonggok, terponggok; 
beronggok-onggok v berlambak, berlom- 
pok-lompok, bersusun-susun, bertimbun- 
timbun, bertindan, bertindihan, bertum- 
pang tindih, bertumpukan 


omel * oplos 343 


ongkang-ongkang v ayun-ayun (kaki), ung- 
kang-ungkang 

ongkos n 1 bea, belanja, biaya, 2 bayaran, 
upah, 
-- perkara biaya perkara, pembasuh balai 
(ki), pembasuh meja (ki), 
mengongkosi v membiayai, menaja, men- 
cukongi, mensponsori 

onomatope n tiruan bunyi 

onyah-anyih, mengonyah-anyih v bermalas- 
malas 

onyok, mengonyok v memajukan, mengaju- 
kan, menganjurkan, mengasongkan, me- 
ngedepankan, mengunjukkan, menyodor- 
kan, menyorongkan 

onyot, mengonyot v menarik, menyunyut, 
merentangkan 

opa n cak aki, engkong, eyang kakung, ka- 
kek 
ant oma 

open a cermat, peduli, telaten, teliti, 
ant ceroboh 
mengopeni v memelihara, merawat 

oper, mengoper v 1 mengambil alih, meng- 
gantikan; 2 mengalihkan, menyerahkan, 
memindahkan, memutasi, menempatkan, 
mengalihtugaskan, mengirim, 
operan n alihan, kiriman 

operasi n 1 bedah, bedel; 2 aktivitas, kampa- 
nye, kerja, praktik, proses, aplikasi, 
mengoperasi v membedah, membedel, 
mengoperasikan v melaksanakan, me- 
layani, memanipulasi, memproses, meng- 
aplikasikan, menjalankan, mendayaguna- 
kan, mengaryakan, memasang: 
pengoperasian n operasionalisasi, penda- 
yagunaan, pengaktifan, pelaksanaan, 
beroperasi v bekerja, beraksi, berfungsi, 
berpraktik, hidup, jalan, main 

operasionalisasi n pengoperasian 

opini n impresi, kesan, paham, pandangan, 
pemikiran, pendapat, penilaian, perasaan, 
sikap, tilikan 

opium n apiun, candu, madat 

oplah n tiras 

oplos v campur, racik, rampai, ramu, ran- 
cam, 
mengoplos v mencampur, meracik, me- 
rampai, meramu, merancam, 
pengoplos n pencampur, peracik, peramu, 
perancam, 
oplosan n campuran, racikan, rampai, ra- 
muan, rancaman 


344 'opname * orisinal 


‘opname n pemotretan, pengabadian, peng- 
ambilan gambar, penjepretan (cak) 

?9pname n rawat inap 

oponen n antagonis, lawan, musuh, pesaing, 
rival, seteru 

oportunitas n kans (cak), kemungkinan, ke- 
sempatan, peluang 

oposisi n antagonisme, antitesis 

opsi n alternatif, pilihan, preferensi 

opsional a mana suka 

optimal a ideal, maksimal, optimum, terbaik, 
tertinggi, 
mengoptimalkan v memaksimalkan, 
mengintensifkan, menumbuhkan 

optimistis a berpengharapan, yakin 
ant pesimistis 

optimum 1 n puncak, titik tertinggi, 2 a ideal, 
maksimum, optimal, sempurna, superlatif, 
terbaik, tertinggi, top, utama 

optis a okuler, visual 

orak, mengorak v membuka, mengungkai, 
mengurah, mengurai 

orak-arik n campur aduk, kacau balau 

oral a lisan, verbal 

orang n 1 anak Adam, keturunan Adam, 
individu, insan, jiwa, kapita, kepala, ka- 
rakter, manusia, oknum, persona, pribadi, 
sosok, umat, wong (cak): 2 bangsa, bani, 
kaum, suku, penduduk, warga negara, 3 
anak buah, pengikut, 
- asing ekspatriat, mendonan, pendatang, 
turis: 
-- banyak kelimun, kerubungan, kerumun- 
an, khalayak, massa, orang ramai, publik; 
-- belakang bini (cak), ibu, induk beras, 
istri, nyonya, pedusi, perempuan; 
-- besar pejabat, pembesar, penggede 
(cak); 
— dagang 1 pedagang, saudagar; 2 orang 
asing, pendatang, perantau; 
-- gajian karyawan, pegawai, staf; 
— halus jin, roh; 
-- melarat duafa, fakir, gelandangan, 
- perantauan anak dagang, anak rantau, 
-- pintar ki dukun, okultis, paranormal, 
--rendahan bawahan, buruh, kuli, pegawai 
rendah, 
-- suci aulia, kai, wali: 
-- utan mawas, orang hutan, 
- utas belandong, penebang kayu, 


orang tuan 1 ayah bunda, ibu bapak, penang- 
gung, pengampu, wali, 2 ki sesepuh, to- 
koh 
ant anak 

oranye n layung, lembayung, mambang ku- 
ning, merah jingga 

orasi n ceramah, khotbah, lektur, pidato 

orator n penceramah, pengkhotbah 

orbit n jalur, lintasan, sirkuit, 
mengorbit v memutari, mengedari, me- 
ngelilingi, 
mengorbitkan v ki melambungkan, melejit- 
kan, memasyhurkan, memopulerkan, me- 
naikkan, mengangkat 

torde n sistem, susunan, tata 

2orde n mazhab, ordo, sekte 

ordernlinstruksi, perintah,rodi,2 pekerjaan, 
permintaan, pesanan, proyek (cak) 

ordinansi n kanun, peraturan, qanun, regulasi, 
statuta 

tordo n mazhab, orde, sekte 

*ordo n bangsa, genus, kelas, marga, rum- 
pun, spesies, suku 

organ n 1 alat, instrumen, perangkat, per- 
kakas, 2 bagian, biro, kaukus, seksi, sel, 
unit 

organisasi n 1 badan, institusi, institut, lem- 
baga, wadah, 2 formasi, jaringan, kompo- 
sisi, konfigurasi, konstruksi, pola, sistem, 
-- politik partai, puak; 
mengorganisasikan v 1 mengatur, meng- 
integrasikan, mengoordinasikan, men- 
strukturkan, menyistemkan, menyusun, 
2 membangun, memobilisasi, mengelola, 
mengerahkan, 
pengorganisasian n koordinasi, mobilisasi, 
pengaturan, pengelolaan, penyusunan, sis- 
tematisasi: 
terorganisasi 1 v bersistem, teratur, terstruk- 
tur, tersusun, tertata: 2 a sistematis 

organisator n aktivis, koordinator, pengelola, 
pengorganisasi 

organisme n makhluk bernyawa, makhluk 
hidup, organismus 

orientasi n 1 arah, jurusan, kiblat, tujuan, 
2 adaptasi, penyesuaian, 
berorientasi v berkiblat, mengarah 

orisinal a asli, otentik, sah, sejati, tulen, ber- 
sih 
ant imitasi: tiruan 


orisinalitas n keabsahan, keaslian, kemur- 
nian, kesahihan, kesejatian, otentitas 

ornamen n bunga, dekorasi, hiasan, motif, 
patron, pola 

ornamental a dekoratif 

torok n bayi, jabang bayi, kanak-kanak anyir 
(ki) 

?0rok, mengorok v bersendar, mendengkur 

orong-orong n anjing tanah, gakang 

ortodoks a doktrinal, kolot, konformis, kon- 
servatif, konvensional, kuno 

ortodoksi n asabiyah, fanatisme, konformi- 
tas, tradisionalisme 

osean n lautan, samudra, segara 

osifikasi n pembentukan tulang, penulangan 

osteologi n ilmu tulang 

osteoporosis n keropos tulang, lapuk tulang 

otak n 1 benak; 2 ki akal, budi, daya pikir, 
mantik, nalar, pikiran, rasio; 
-- besar otak depan, serebrum; 
-- encer ki cerdas, pintar 
-- udang ki bebal, bodoh, otak ayam, tolol; 
mengotaki v mendalangi, mengatur, me- 
rancang, merekayasa, merencanakan 

otak-atik, mengotak-atik v memperbaiki, 
mengutik-utik 

otek v gail-gail, goyah, goyang, gual-gail, 
ruat 

otentik a asli, bersih, faktual, kredibel, ori- 
sinal, real, sah, sejati, tulen 
ant palsu; imitasi 

otentisitas n keaslian, keotentikan, kemur- 
nian, kesejatian, orisinalitas 

oto n mobil, otomobil 


orisinalitas ° ozon 345 


otomatis a 1 mekanis; 2 impulsif, instingtif, 
spontan 
ant manual 

otomatisasi n mekanisasi 

otonom a bebas, independen, mandiri, sen- 
diri, swapraja, swasembada 

otonomi n independensi, kedaulatan, ke- 
mandirian 

otopsi n bedah mayat, obduksi 

otoritas n daulat, daya, dominasi, kekuasaan, 
kekuatan, pengaruh, yurisdiksi 

otoritatif a berkuasa, diktatorial, dogmatis, 
kanonis, otokratis 

otoriter a absolut, adikara, despotis, dikta- 
torial, dogmatis, sewenang-wenang, tira- 
nis 

otot n urat; 
mengotot v berkeras hati, berkuat, ber- 
setegang, bersikeras, bersitegang, bersi- 
teguh, dakar, dangkar, nekat, palak, tarik 
urat 

oval a bulat panjang, bulat telur, lonjong 

ovarium n indung telur 

oven n dapur, perapian, tanur, tungku 

over 1 v oper; 2 adv lewat 

overaktif a berlebih, laku lajak 

ovulum n telur kecil 

ovum 7 sel telur, zigot 

toyong n gambas, petola 

oyong a goyang, goyah 

oyot n akar, tumbuhan merambat 

ozon n udara murni, O,; 
pengozonan n ozonisasi 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


pabean n bea cukai, duane, kan- 
tor pelabuhan, perbandaran 
pabrik n bengkel, kilang; 
-- genting jebor 
pabrikan n pengusaha; pemanu- 
faktur 
Ipacak a ahli, berpengalaman, cakap, cam- 
pin, kawakan, kompeten, kuat, lihai, ma- 
hir, pandai, piawai, pintar, profesional, 
terampil, ulung 
ant amatir 
?pacak n 1 cocok, tusukan, 2 cancang, cagak, 
pancang, patok, rambu, tapal, tonggak, 
tunggak, turus; 
memacak v 1 mencoblos, mencocok, me- 
nusuk; 2 memancang, mematok; 
memacakkan v memancangkan, mema- 
tok, menancapkan, mencacakkan, menca- 
gakkan, menegakkan 
ŝpacak n percik, recik, renjis, rintik; 
memacak v memercik, menciprat, mengip- 
rat, menjeprat, menyemprot, merecik, me- 
renjis; 
memacak-macak v memercik-mercik 
pacangan n tunangan 
berpacangan v bertunangan 
Ipacar n belahan diri, belahan jiwa, biji mata, 
buah hati, bunga hati, cahaya mata, gacoan 
(cak), kekasih, kesayangan, mahkota hati, 
mahkota jiwa, pujaan hati, sukaan (cak), 
tajuk mahkota (ki), tambatan hati, 
berpacaran v bercintaan, berkasih-kasihan, 
bermesraan, bersuka-sukaan, indehoi (cak), 
khalwat 
pacaran v cak berpacaran 
"pacar n inai, tabo 
pacar cina n culan 
pace n bengkudu, buah noni, mengkudu 
paceklik n masa sulit 
pacet n lintah 
pacok v catuk, cotok, pagut, patuk 
pacu n sungga; 
memacu v 1 melajukan, memburu-buru, 
mempercepat, memperlekas, mencepat- 
kan, mengacapkan, mengegas (cak), me- 
ngencangkan, menggegas, menggesakan, 
menyegerakan, menggertakkan; 2 meme- 
cut, menggalakkan, menggenjot, meng- 
giatkan, mengintensifkan 
pacuan n balapan; 


berpacu v 1 mengebut; 2 berlomba-lomba, 
bersaing 

pacul n cangkul, pangkur; 
memacul v mencangkul, memangkur 

"pada p cak 1 ala, atas; 2 di 

*pada a 1 cukup, lumayan, sedang; 2 lega, plong 
(cak), puas, tenang; 
memadai a akseptabel, cukup, laik, layak, 
memuaskan, patut, penuh, sesuai; 
ant kurang 
berpada-pada 1 a lumayan; 2 adv seada- 
nya, sekadarnya; 
kepadaan n kecukupan, kelengkapan 

padahal p sedangkan, sementara itu 

padam a 1 mati, pudur; 2 cair, pudar, pulih, 
reda, redup, sirep, surut; 
ant menyala 
memadamkan v 1 mematikan; 2 menyu- 
rutkan, meredakan, membuyarkan, memu- 
darkan; 3 membasmi, membinasakan, me- 
musnahkan, mengatasi, menindas, me- 
numpas 
ant menyalakan; menyulut 

Ipadan 1 n padanan; 2 a sepadan; 
memadankan v 1 membandingkan, meng- 
analogikan, menimbang-nimbang, menya- 
makan, menyepertikan; 2 memadu, mema- 
dukan, mencocokkan, mengharmoniskan, 
menyelaraskan,menyerasikan, menyesuai- 
kan 
padanan n bandingan, imbangan, lawan, 
tandingan, tara, timbalan, timbangan, per- 
samaan; 
~ kata persamaan kata, sinonim 
berpadanan 1 a berimbang, bersesuaian, 
harmonis, selaras; 2 v berdiskusi, berem- 
buk, bermufakat, bermusyawarah, berun- 
ding; 
perpadanan n kombinasi, perpaduan; 
sepadan 1 n ekuivalen, proporsional, sa- 
ma, sebanding, sederajat, seimbang, seja- 
jar, sekelas, selevel (cak), sepasang, setakar, 
setara, setimbal, setimbang, setingkat, se- 
tolok, seukur; 2 a cocok, selaras, serasi; 
menyepadankan v mengimbangkan, me- 
nyamakan, menyeimbangkan, menyejajar- 
kan, menyesuaikan, menyetarafkan, me- 
nyetimbangkan; 
bersepadan v berimbang, berpatutan, ber- 
sesuaian; 


kesepadanan n analogi, ekuivalensi, keco- 
cokan, kemiripan, kepatutan, kesamaan, 
keseimbangan, kesesuaian, kesetimbang- 
an, konformitas, paritas 

"padan n batas, margin, sempadan, tapal 
batas, tepi 

'padan n ikrar, janji, kaul, nazar 

“padan a culas, curang, lancung, licik 

padang n anggana, dataran, lapangan, medan, 
setra, tanah lapang, 
-- rumput pastura, sabana, padang gem- 
balaan, padang ragut; 
-- pasir gurun, padang tiah, sahara, tanah 
tandus 

padas n cadas, wadas 

padasan n gentong, tempayan 

padat a 1 beku, kedap, kerap, keras; 2 kom- 
pak, padu, pampat, pejal, solid; 3 banyak, 
berisi, penuh, ramai, sesak, sumpek, terik, 
tumpat; 4 bahenol (cak), denok, gempal, 
molek, montok, sintal; 
ant 1 lembek, lunak; 
memadati v membanjiri (ki), memenuhi, 
menyesaki, tumpah; 
memadatkan v melantak, memampatkan, 
memejalkan, menumpatkan, menjejalkan, 
merapatkan; 
kepadatan n kepejalan; kerapatan 

padi n antah, gabah, pari 

padma n lotus, seroja, teratai, tunjung 

padmasana 1 singgasana, takhta 

padmi n maharani, permaisuri, rani 

padri n imam, pastor, pater, pendeta, roha- 
niwan 

padun1kompak, masif, padat, pampat, pejal, 
solid, 2 larut, lebur, 3 ki bulat, kompak, 
kuat, utuh: 
memadu v1 memadukan, 2 berpadu, 3 me- 
madankan, mencocokkan, mengharmonis- 
kan, menyelaraskan, menyerasikan, 
memadukanv1 meleburkan, membaurkan, 
mempersatukan, mencampurkan, menya- 
tukan, menggabungkan, menghimpun, 
mengumpulkan, mengombinasikan; 2 me- 
nyamakan, menyesuaikan, menyinkron- 
kan; 
paduan n asimilasi, campuran, gabungan, 
gado-gado, kombinasi, komposit, konglo- 
merat; 
~ suara grup vokal, kor; 


*padan ° °pagut 347 


terpadu 1 a harmonis, integral, koheren, 

selaras, serasi, sistematis, teratur; 2 v ter- 

integrasi, terstruktur; 

berpadu v 1 berbaur, bercampur, berga- 

bung, bersatu, melebur, menyatu; 2 me- 

madat, memadu, membeku, mengeras; 
perpaduann1 kombinasi, perpadanan; 2har- 
monisasi, persesuaian, sinkronisasi; 
kepaduan n harmoni, integritas, kebulat- 
an, kesatuan, kesinkronan, keutuhan, ko- 
herensi 

paduka n aji, baginda, sinuhun 

paes, memaes v mendandani, menghias, me- 
rias; 

paesan n hiasan, riasan 
pagan a gigih, kekar, kokoh, kuat, kukuh, 

mantap, tegap, teguh 
pagar n batas; 

-- adat adat istiadat, hukum adat, tradisi; 

-- buluh pagar bambu; 

-- negeri pelindung negeri, pengayom ne- 

geri; 

memagari v 1 melingkung, membatasi; 2 ki 

melindungi, membentengi, mendinding; 

pemagaran n pembatasan 

pagebluk n endemi, epidemi, hawar, pan- 
demi, wabah 

pagelaran n pergelaran, pertunjukan 

pagi n ki awal, cepat, dini; 

-- buta dini hari, fajar, pagi hitam, subuh; 
pagina n halaman, kaca, lembaran, muka 
pagoda n menara, mercu, tokong 
pagon a abadi, tahan lama 
pagunlpalas-palas, panggar, para-para; 210- 

teng; 3 langit-langit, lelangit, plafon; 

-- kredit batas kredit, plafon kredit 

berpagu v berloteng, bertingkat 
pagupon n kandang, sarang 
Ipagut, memagut v mematuk, mencagut, 

mencatuk, mencekit, mencotok; 

pagutan n cagutan, catukan, cekitan, co- 

tokan, patukan 
?pagut, memagut v melekap, memalun, me- 

maut, memeluk, mencangkum, mende- 
kap, merangkul, merangkum; 

pagutan n cangkuman, dekapan, lekapan, 

pelukan, rangkulan; 

berpagut v berdekap, berlekap, berpaut, 

berpalun, berpeluk; 

~ lutut 1 berpeluk lutut; 2 ki berdiam diri 


348 paha * pak 


berpagutan v berangkulan, berdekapan, 
berlekapan, berpalun-palun, berpautan, 
berpelukan, 
sepemagutan a seperangkulan, sepeme- 
luk 

paha n pukang; 
-- belalang 1 jarum biku, peniti; 2 pegas, 
per 
sepaha num 1 sesuku, setengah rupiah; 2 
seperempat 

pahala n balasan, ganjaran 

paham 1 n pengertian, 2 n anggapan, asum- 
si, kesimpulan, opini, pendapat, pendi- 
rian, pikiran, simpulan, suara, 3 v bangun, 
engah, grahita, insaf, mafhum, maklum, 
mengerti, pirsa, sadar, tahu 4a ahli, cakap, 
kompeten, mahir, pintar, 5n adicita, ajaran, 
aliran, doktrin, fikrah, filsafat, haluan, 
ideologi, mazhab, pan-dangan, prinsip, 
memahami 1 a fasih, mahir, menguasai, 
2 v memafhumi, memaklumi, mencerna 
(ki), mengarifi, mengerti, mengetahui, 
menyelami, membaca (ki), menafsirkan, 
menangkap, mengartikan, mengasosiasi- 
kan, menginterpretasikan; 
berpaham 1 v beranggapan, berasumsi, 
beropini, berpandangan, berpendapat, ber- 
pendirian, berpikiran, berprinsip, bersuara, 
2 v beraliran, berideologi, bermazhab; 3 a 
arif, berakal, berbudi, bijaksana, 
memahamkan v mengartikan 
pemahaman n apresiasi, interpretasi, kein- 
safan, kesadaran, kognisi, konstruksi, pem- 
bacaan, penafsiran, penangkapan, penger- 
tian, pengetahuan, resepsi, signifikansi, wa- 
wasan; 
berpaham v 1 berakal, berbudi, bijaksana, 
berpengalaman; 2 beraliran; 
kesepahaman n kesalingpahaman, kesa- 
lingpengertian 
sepahamnlakur, mufakat, sepakat, sepen- 
dirian, setuju; 2 sealiran, seideologi, semaz- 
hab, sepandangan 

pahat n tatah, ukir; 
pahat-memahat v gores-menggores, pa- 
tung-mematung, toreh-menoreh, tukang- 
menukang, ukir-mengukir; 
memahat v menatah, mencukil, meng- 
ukir; 
pemahat n pematung, pengukir, serimala; 


pahatan n tatahan, ukiran; 
berpahat v bercacah, berkerawang, berte- 
rap, berukir 

pahit a ki getir; 
-- darah panjang umur; 
-- getir pahit pahang, pahit maung; 
-- lidah manjur, mujarab, terbukti; 
memahitkan v menggetirkan; 
kepahitan n 1 rasa pahit; 2 ki kedukaan, 
kegetiran, kemasygulan, kepedihan, ke- 
perihan, kepiluan, kesedihan, kesukaran, 
kesusahan, patos 

pahlawan n bahadur, hero, johan, perwira, 
satria, wira; 
kepahlawanan n keberanian, kegagahan, 
keperwiraan, keprajuritan 

pail, pailan n kekurangan, kelaparan 

pailit a ambruk, bangkrut, gulung tikar, 
hancur, jatuh, kolaps (cak) 
ant maju 

Ipair n peronda, penjaga; 
memair v meronda, meraun, mengawal; 
memairi v berpatroli, merondai; 
pemair n patroli, peronda, penjaga 

?pair n payah 

pais n palai, pepes, 
memais v memalai, memepes 

Ipajak n bea, cukai, pungutan, retribusi, ta- 
rif, 
-- bumi dan bangunan pajak perponding; 
perpajakan n fiskal, percukaian 

?pajak n gerai, kedai, kios, lapak, lepau, lapo, 
warung 

pajan, memajankan v memamerkan, me- 
nampakkan, mengekspos; 
terpajan v terekspos; terpajang, terpampang 

pajang, memajang v 1 memamerkan, me- 
mampangkan, mempertontonkan, mem- 
pertunjukkan, mengekspos;2mendekorasi, 
menghiasi; 
pajangan n1 dekorasi, hiasan, 2 pelaminan; 
terpajang v terbambang, terbentang, ter- 
ekspos, terpampang, terpasang 

pajuh a lahap, rakus; 
memajuh v melahap, memakan, mengga- 
nyang, menggeramus, menyikat, mengon- 
sumsi, menyantap 

pak n 1 bungkus, slof; 2 bandela, peti kemas; 
mengepak v mengemas, membalut, mem- 
bungkus, membuntel; 


pengepakan n pembalutan, pembungkus- 
an, pengemasan 

pakai cak v memakai, mengenakan, mem- 
bubuhkan; 
memakai v 1 mengenakan, memasang, 
membubuhkan, mencantumkan, menye- 
matkan; 2 memanfaatkan, mendayaguna- 
kan, menggunakan, mengonsumsi; 3 ma- 
kan, memerlukan, menghabiskan; 4 me- 
ngendarai, menumpang, naik; 5 mem- 
pekerjakan, mengaryakan; 6 mematuhi, 
memegang, mengacuhkan, mengikuti, 
mengindahkan, menjalankan; 
pemakain konsumen, nasabah, pelanggan, 
pengguna; 
ant produsen 
pemakaian n konsumsi, pemanfaatan, 
penggunaan 
pakaian n busana, baju 

pakan n makanan 

pakar n ahli, empu, juru, maestro, master, 
spesialis; 
kepakaran n keahlian, kepiawaian 

pakcik n emang, engku, mamak, mamanda, 
om, paklik, paman 
ant makcik 

pakcoi n pecai, sawi putih 

pakde n makdang, uak, uwak, wak 
ant paklik 

Ipakem a bekerja, makan, mencekam 
ant blong 

?'bakem a asli, murni 

paket n 1 antaran, bingkisan, kiriman, 2 alo- 
kasi, bagian, bungkusan, buntelan, jatah, 
kemasan, kuota, pangsa, porsi 

pakis n paku, 
-- haji pakis raja 
- rotan bengkawang, paku rotan 

paklik n mamak, mamanda, om, pakcik, pa- 
man 
ant pakde 

pakpui n 1 ramalan, 2 peramal 

paksa, memaksa v mendesak, menekan, me- 
ngerasi, meminta, mengharuskan, meng- 
ikat, mensyaratkan, menuntut, mewajib- 
kan; 
memaksakan v 1 mendesakkan, menge- 
klaim, menuntut; 2 memeras, memforsir, 
mengeksploitasi, mengintimidasi, mengu- 
ras (ki); 


pakai * 'palang 349 


paksaan n desakan, keharusan, kewajiban, 
klaim, tekanan, tuntutan; 
terpaksa v terdesak, tertekan 

paksi n gandar roda, inden, poros 

paksina n lor, utara 

pakta n 1 kesepakatan, kontrak, konvensi, 


perjanjian, permufakatan, persetujuan, 
traktat: 2 aliansi, koalisi, konfederasi 
Ipaku n pasak, 


- kayu baji, pasak, pating, santung, susuh, 
susuk, 
- payung paku jamur, 
— sekrup paku ulir, paku spiral, 
memaku 1 v memasak: 2 a ki atraktif, me- 
mesona, memikat, memukau, mengikat, 
terpaku v 1 berdiam, bergeming, mema- 
tung, membatu, membungkam, 2 ki me- 
lekat, terpatri, tertanam, terukir, 3 bertaut 
(ki), terbatas, terpana, terpancang, terpa- 
tok, tersendat, tertancap, tertuju 

"paku n pakis 
- rotan bengkawang, pakis rotan 

pakuncen n juru kunci 

pakus n gudang 

pal n batu, tonggak 

palagan n ajang, arena, gelanggang, kan- 
cah, medan 

palai n pais, pepes, 
memalai v memais, memepes 

palak a1 beringsang, gerah, panas, 2 benci, 
berang, dongkol, gemas, geram, gondok, 
gregetan, gusar, jengkel, keki (cak), kesal, 
mangkel,marah,masygul, mengkal, murka, 
naik darah, naik pitam, pedar, pegal hati, 
salah hati, redut, rongseng, sebal sewot 
3 mengotot, nekat, 
ant sabar 
memalak v 1 mengganggu, menyusahkan, 
2 meminta, memeras, mengompas (cak), 
menodong; 
pemalak n 1 pemarah; 2 begal, pemeras, 
penodong, preman 

palam n ganjal, sekang, sumbat, tutup; 
memalam v memampatkan, mengganjal, 
menutup, menyekang, menyumbat, me- 
nyumpal; 
pemalam n penutup, penyumbat 

palamarta a baik hati, ramah 

Ipalang n alang, ambang, selak, sengkang, 
portal (cak); 


350 palang ° pamong 


-- pagar genung 
memalang v 1 menyelak, menyengkang, 
mengunci; 2 melintang, membelintang, 
menggalang, menghalang, merintang; 
memalangi v melintangi, membantut, me- 
nahan, mengabar, mengambang, mengga- 
langi, menghalangi, menghambat, merin- 
tangi 

?palang n salib, silang; 
memalang v menyalib, menyilang, 

palang-memalang v bersilangan, saling-silang, 
silang-menyilang 

palar, memalarkan v mendambakan, meng- 
harapkan, mengidamkan, mengkhayalkan, 
menginginkan, menantikan 

palas n geladak, anjungan 

palas-palas n 1 panggar, para-para; 2 menara 
pengawas 

paldu n dinding, tabir, tembok, tirai 

paleolitikum n zaman batu tua 

Ipaling, memalingkan v membelokkan, me- 
mutar, mengelokkan, menyesatkan, me- 
nyimpangkan, 
berpaling v1 berpalis, melongok, menengok, 
menoleh; 2 ki beralih, berganti, bertukar 

?paling adv amat, teramat 
- kurang paling sedikit, sedikitnya, seku- 
rang-kurangnya, setidaknya, 
paling-paling a 1 kelewatan, keterlaluan, 
terlalu, 2 sebanyak-banyaknya, setinggi- 
tingginya 

Ipalis, memalis v beralih muka, berpalis mu- 
ka, melengos, melerok, memalingkan mu- 
ka, membalikkan muka, membuang muka, 
mendilak 
berpalis v berpaling, melengos 

palis, memalis v menggosok licin-licin, meng- 
gosok rapi-rapi 

palit n alit, celak, perona mata, pulas mata, 
sipat, 
memalit v 1 memulas, mencelak, mengalit, 
menyipat; 2 ki menconteng, mencoreng, 
mencoret, 
terpalit v terbawa-bawa, terbelit, teren- 
dong, tergiring, terjerumus, terlibat, ter- 
sangkut, terseret; 
berpalit-palit 1 a bebercak-bercak, celemot- 
an, celomok, cemong, cemuas, comot; 2 v 
berconteng-conteng, bercoreng-bercoreng, 
bercoret-coret, bercalit-calit 


memalit-malitkan v melumangkan, melu- 
murkan 
terpalit-palit v berlumur, kotor; 

palka n peraka, petak, ruang 

palmin n lemak kelapa 

palmistri n nujum, ramalan 

palsu a 1 artifisial, bikinan, buatan, imitasi, 
kuasi, lancung, pseudo, semu, sintetis, ti- 
ruan, samaran; 2 bohong-bohongan, ecek- 
ecek, gadungan, ilegal; 
ant asli; legal 
memalsukan v melancungkan, memani- 
pulasi, menyulap, membajak, meniru, 
menjiplak; 
pemalsuan n manipulasi, pembajakan, 
penjiplakan 
kepalsuan n kebohongan, kecurangan 
(cak), kelancungan; 

palu n martil, pemukul, pengetuk, pukul 
besi, tukul; 
memalu v memangkung, memartil, me- 
mukul, mengetuk, menggetok; 
paluan n ketukan, kerugian (ki), pukulan 

palun, memalun v membelit, memagut, me- 
maut, memeluk, mencangkum, mendekap, 
merangkul, merangkum, merangkup 
berpalun-palun v berbelitan, berpelukan 

palung n 1 genangan, lubuk, paluh; 2 bak, 
kolam 
-- ikan akuarium 

palut n balut, bungkus, sampul, saput; 
memalut v membalut, membungkus, me- 
ngebat, menguliti, menyalut, menyampu; 
pemalut n pembalut, pembebat, pembung- 
kus 

paman n mamak, mamanda, om, pakcik 
ant pakde, uak 

pamer, memamerkan v memajang, mempe- 
ragakan, memperlihatkan, mempertonton- 
kan, mempertunjukkan, menampakkan, 
mendemonstrasikan, mengekspos, menon- 
jolkan; 
pameran n demonstrasi, ekshibisi, ekspo- 
sisi, peragaan, pertunjukan 

pamfletn brosur, edaran, risalah, sebaran, se- 
lebaran, sirkuler, tebaran 

pamit, berpamitan v minta diri, mohon diri, 
permisi 

pamong n patron, pelindung, pengasuh, pe- 
ngayom, pengurus, protektor 


pamor n gengsi, karisma, kemuliaan, merek 
(ki), nama, perbawa, prestise, reputasi, 
seri, status, wibawa; 
berpamora bergengsi, berkarisma, bermar- 
tabat, impresif, mengesankan, prestisius, 
terhormat 

pampang, memampangv memajang, mema- 
sang, 
memampangkan v membabarkan, mem- 
beberkan, membentangkan, menebeng, 
menghamparkan, menjereng, meman- 
cangkan, memasang; 
terpampang v terbambang, terbentang, ter- 
pajang, terpancang, terpasang 

pampas, memampas v mengganti, menyilih, 
menebus; 
pampasan n ganti rugi, kompensasi, resti- 
tusi, tempuh; 
~ perang silihan perang 

pampata 1 padat, padu, pejal, tumpat; 2 ben- 
cat, gencat, macet, mambek, terbantut, ter- 
hambat, terhenti, tersangkut, tersenak, ter- 
sendat, tersumbat, tertahan; 
memampatkanv 1 melantak, memadatkan, 
memejalkan, menumpatkan, membelam, 
mengendal, menjejalkan; 2 memalam, me- 
nutup, menyumbat, menyumpal, 
pemampat n penekan, pengasak 

pamrih n harapan, intensi, maksud, tujuan 

pana, terpana v tercengang, tercengung, 
tergemap, terjelengar, terkesima, terpinga- 
pinga, tersendat, tertegun, terpaku, ter- 
pancang, terpatok, tertancap, 
keterpanaan n keheranan 

panah n 1 busur, jemparing; 2 tanda, pe- 
nunjuk, 
-- kelodan 1 cemeti dewa, cemeti malaikat, 
halilintar, kilat, petir 2 beraja, bintang ber- 
alih, tahi bintang, 

panai n baki, dulang, nampan, penampan, 
talam, tampan, tetampan 

panas 1 n bahang, kolor, 2 a beringsang, ge- 
rah, 3 n dedar, demam, meriang: 4 n ke- 
marau, kering: 5 a berbahaya, bergolak, 
gawat, genting, kritis, tegang: 6 a ki ero- 
tis, hot (cak), memberahikan, menggairah- 
kan, menggiurkan, merangsang, seksi, 
sensual, seronok: 
ant dingin 
- bumi geotermal, 


pamor * pancar 351 


-- kuku hangat, pesam, suam, suam-suam 
kuku; 
- terik panas berdenting, panas keras, pa- 
nas sengangar, 
memanas v ki menajam, menegang, me- 
ngeruh, meruncing, 
memanas-manasi v ki memancing, mem- 
bakar, memberangsangkan, memprovo- 
kasi, menghasut, mengipasi, mengompori, 
meniup-niup, meradangkan, 
memanaskan v 1 memanggang, mendiang, 
menghangatkan, 2 ki memperkeruh, me- 
negangkan, meruncingkan; 
ant mendinginkan 
pemanas n pemarah, perungus, 
ant pendingin 
berpanas v berjemur, 
kepanasan n kehangatan, kemarahan 

panca num lima 

pancalongok n cak alap-alap, maling, pen- 
curi, pencoleng 

pancalogam n magnalium, suasa 

pancamuka a bersegi banyak, multidimensi, 
multifaset 
ant monodimensi: monofaset 

pancang n cancang, cerocok, pacak, patok, 
rambu, tapal, tonggak, tunggak, turus, 
tambang, tambatan, terucuk, 
memancang a berdiri tegak, mencacak, 
memancangkan v 1 memacakkan, mema- 
tok, menancapkan, mencacakkan, mene- 
gakkan, 2 memampangkan, memasang, 
terpancang v 1 tercacak, tercancang, ter- 
hujam, terpatok; 2 terpajang, terpampang, 
terpasang: 3 menyelingar, terpaku, terpa- 
na, tersendat, tertegun, 4 ki terpatri, ter- 
tanam 

pancar, memancar v 1 bersimbur, memancur, 
membasut, membesut, membura, memun- 
crat, mencerat, mengalir, mengucur, me- 
nyembur, menyemprot; 2 mencorong, 
menggelimantang, menyorot; 
memancarkan v1 mengucurkan, menyem- 
burkan, menyemprotkan; 2 menyinarkan, 
menyorotkan, menyiarkan; 
pemancar n penyiar, stasiun; 
pemancaran n radiasi, sinaran; 
pancaran n semburan, semprotan, 2 ba- 
yangan, gambaran, projeksi, sorotan; 3 ce- 
tusan, jelmaan; 


352 pancaragam * pandir 


berpancaran v berpencaran, bersemburan 

pancaragam a aneka macam, aneka ragam, 
pernak-pernik, rupa-rupa, serba-serbi, war- 
na-warni 

pancaroba n peralihan, perubahan 

pancarona a berwarna-warni, pancawarna 
ant ekawarna 

pancawarna a beraneka warna, berwarna- 
warni, pancarona 

pancawarsa n lustrum 

panci n kuali besi, manci 

pancing n kail, pepas; 
memancing v 1 memepas, mengail, 2 ki 
memanas-manasi, memprovokasi, meng- 
adu, mengasung, menghasut, mengipasi 
(ki); 3 memerangkap, memikat, menjebak, 
menjerat, 
pancingan n 1 ki acuman, agitasi, asungan, 
hasutan, provokasi, 2 jebakan, jerat, kala, 
pemikat, perangkap: 
terpancing v 1 terhasut, terprovokasi, 2 ter- 
jebak, terjerat, terperangkap, terpikat, ter- 
tangkap 
kepancingan v ketulangan 

pancit, memancit v memercik, menciprat, 
mengiprat, menjeprat, menyemprot, me- 
renjis 

pancung, memancung v memenggal, me- 
motong, menebas 

pancur, memancurv memancar, memuncrat, 
mencerat, mengucur, menyembur, me- 
nyemprot, 
memancurkan v memancarkan, menge- 
luarkan, mencucurkan, mengalirkan, men- 
corotkan; 
terpancur v memercik, merecik, terpancar, 
tepercik 

Ipandainlakil, alim, arif, bakir, berakal, ber- 
ilmu, berpendidikan, berpengetahuan, bes- 
tari, brilian, cemerlang (ki), cerdas, cerdik, 
genial, genius, intelek, inteligen, lantip, 
mahardika, pintar, ringan kepala, tajam 
(ki), tahu, terang akal, terpelajar, 2 be- 
rida (ki), berpengalaman, cakap, campin, 
kawakan, kompeten, lihai, mahir, pacak, 
piawai, terampil, ulung;3 bisa, dapat, mam- 
pu, sanggup; 
ant 1 bodoh 
-- bicara bijak, calak, fasih, pantas mulut, 
petah lidah; 


kepandaian n ilmu, kapabilitas, keahlian, 
kebolehan, kecakapan, kemahiran, kepia- 
waian, kepintaran, keterampilan, kompe- 
tensi, pengetahuan 

"pandai n ahli, empu, juru, pakar, spesialis, 
tukang 

pandak a pendek, senteng; 
memandakkan v memendekkan, memo- 
tong, menyentengkan 

pandang 1 n penglihatan, tatapan; 2 v cak 
memandang; 
-- bulu pilih bulu, pilih kasih; 
- dengar audiovisual, 
memandang v1 melihat, memindai, mem- 
perhatikan, menampak, menatap, menen- 
tang, menilik, menjelang, merenung, 2 mem- 
perlakukan, mengakui, menganggap, me- 
reken; 3 memedulikan, memperhitungkan, 
mempertimbangkan,menghargai,menghi- 
raukan, menghormati, mengindahkan, 
mengingat, menuakan, menyegani, 
memandangi v melihat, menatap, meng- 
agah, mengamati, mengawasi, 
pemandangan n 1 pandangan, pengamat- 
an, penglihatan, visi, 2 pengetahuan, wa- 
wasan, 3 lansekap, panorama, tamasya, 
vista; 4 pembicaraan, ulasan, uraian, 
pandangan n 1 amatan, pantauan, tatap- 
an, tilikan, tinjauan, visi, 2 pengetahuan, 
wawasan, 3 ki adicita, ajaran, aliran, fik- 
rah, filsafat, haluan (ki), ideologi, isme, 
paham, pemikiran, prinsip: 4 opini, pen- 
dapat, pendirian, perasaan, pikiran, sen- 
timen, suara, timbangan, 
~ hidup adab, etik, falsafah, kultur, nilai, 
norma 
terpandang 1 v kelihatan, tampak, terlihat, 
tertumbuk pandangan, 2 a berpangkat, ter- 
hormat, terkemuka 
berpandangan v 1 bertimbang pandang, 
bertukar pandang, saling pandang, 2 
beranggapan, berpaham, berpendapat, 
berpendirian, berpikiran, berprinsip: 
~ mata 1 bertatapan, 2 beragah, berpan- 
dangan muka, lihat-lihatan 

pandemi n endemi, epidemi, hawar, pa- 
gebluk, taun, wabah 

pandir a andia, bambung, bebal, bego (cak), 
bodoh, bongak, debil, dogol, domot, do- 
ngok, dungu, goblok, lompong (ki), pilon, 


pongah,pusung,sementung,tolol,tongong 
(cak); 
ant pandai 
sepandir a sebodoh, setolol, sedungu, sete- 
ngong; 
kepandiran n kebodohan, ketololan, kebi- 
ngungan, kedunguan 
ant kepandaian 

'pandun 1 mualim, penunjuk jalan, perintis 
jalan; 2 pramuka; 
memandu v membimbing, memimpin, 
mengarahkan, menuntun, 
pemandu n 1 pembimbing, pengarah, pe- 
nunjuk jalan, 2 mediator, moderator, pe- 
nengah, 
~ wisata pramuwisata 
panduan n1 arahan, bimbingan, pedoman, 
tip; 2 buku petunjuk, manual 

"pandu, memandu v membuktikan, meme- 
riksa, memverifikasi, mencoba, mengecek, 
mengetes, menguji, menjajal 

panen n pengetaman, penuaian; 
memanen v menuai 

Ipangan n makanan 

"pangan n alas, hutan, jenggala, rimba, wa- 
na 

pangeran n raden, tengku 

pangestu n berkat, izin, restu, sempana 

panggang, memanggang v melayur, memba- 
kar,memperapikan,mengganggang,meng- 
garang, menyalai, menyelar, memanaskan, 
mendiang 

panggil, memanggil v 1 menyeru, meruah, 
mendatangkan, mengundang: 2 menamai, 
menjuluki, menyapa, menyebut 
pemanggil n penyeru, 
panggilan v 1 ajakan, anjuran, imbauan, 
lambaian (ki), permintaan, seruan, un- 
dangan, 2 julukan, nama, sapaan, sebutan 

‘panggul n pangkal paha, pinggul 

*panggul, memanggul v membagul, memba- 
wa, memikul, membopong, menanggung, 
mendukung, menjulang, menyandang, me- 
nyompoh, menyondang; 
terpanggul v terpikul, tertanggung 

panggung n 1 pentas, platform, stan, teater; 
2 balkon, tribune; 3 ajang, arena, gelang- 
gang, sasana, 
memanggungkan v melakonkan, memain- 
kan, mementaskan, mempergelarkan, 


Ipandu * pangku 353 


mempertontonkan, mempertunjukkan, 
membawakan, mengangkat 

pangkal n 1 akar (ki), asal mula, awal, benih, 
biang, bibit, induk (ki), kausa, punca, se- 
bab, sumber, 2 dasar, pokok, subyek, 3 ka- 
pital, modal, 
ant ujung 
- kata pokok pembicaraan, 
- kayu bongkot, punggur, tonggak, tung- 
gak, tunggul, 
-- kerongkongan tekak; 
-— paha kangkang, kelangkang, kerampang, 
kerangkang, kunci paha, panggul, pe- 
rineum, pinggul, pukang, selangkangan, 
memangkal v berhenti, mengetem (cak), 
memangkalkan v melabuhkan, menaruh, 
menempatkan, 
pangkalan n 1 basis, markas, pos, sarang 
(ki), stasiun, terminal, 2 batu loncatan (ki), 
sarana, tumpuan, 3 bandar, dermaga, pe- 
labuhan 
berpangkal v berakar, berasal, berawal, 
bermula, bersumber, bertolak, bertumpu: 
berpangkalan v bermarkas 

pangkas v gunting, potong, 
memangkas v 1 memaras, membabat, me- 
menggal, memotong, memunggal, men- 
campung, mencukur, menebas, meng- 
gunting, meranting, 2 mengurangi, me- 
nyurutkan, menyusutkan; 
pemangkas n pemotong; 
~ rambut tukang cukur, tukang pangkas 

Ipangkatn1jenjang, strata, tingkatan, 2 de- 
rajat, harkat, kelas, martabat, 3 jabatan, 
kedudukan, kursi (ki), status, 
berpangkat 1 v berkedudukan, berkelas, 
berstatus, 2 a terbilang, terhormat, terpan- 
dang 

?pangkat n lantai, lenggek, susun, tingkat, 
berpangkat-pangkat v berlenggek-leng- 
gek, bersusun-susun, bertingkat-tingkat 

pangkeng n bilik tidur, kamar tidur, tempat 
tidur 

pangku v riba, 
memangkuv1meriba, 2 memikul, meng- 
emban, melaksanakan, mengelola, men- 
jalankan, menyelenggarakan; 3 memegang, 
memeluk, menduduki, menempati, meng- 
anut, memendam, menanam, menaruh, 
menyimpan; 4 mewakili; 


354 pangkur ° pantang 


pemangku n 1 pelaksana, pengelola, peng- 
emban, penyelenggara; 2 pengganti, tim- 
balan, wakil, wali; 
pangkuan n ribaan; 
berpangku, ~ tangan v berayun-ayun kaki, 
uncang-uncang kaki (ki), berleha-leha, ber- 
malas-malasan, bersantai, bersenang-se- 
nang, enak-enak, lengah 

pangkur n cangkul, pacul 

panglima n komandan, manggala, pemim- 
pin 
-- pangkalan kepala pelabuhan, komen- 
dur, syahbandar; 
-- perang senapati 

pangling v lalai, lupa, tengung-tenging 

pangonan n padang rumput 

pangsa n bagian, ira, juring, kotak, lun- 
dang, petak-petak, ruang bersekat-sekat, 
ruang, ulas; 
berpangsa v berulas; 
sepangsa num sejuring, seulas 

pangsi n paksi, paku gasing 
memangsikan v menyambungkan, mele- 
katkan 

pangur n 1 kukuran, parut, penggaruk; 2 ki- 
kir, patar; 
memangur v 1 memarut, mengukur; 2 me- 
mapar, memepat, mendabung, mengikir, 
meratakan 

pangus a cakap, pantas, tangkas 

panik a belingsatan, bingung, buncah, ga- 
gap, gamam, ganar, gelagapan, gelisah, ka- 
lang kabut, nanar, resah, salah tingkah, se- 
newen (cak), tegang, tersara bara, terken- 
car-kencar; 
ant tenang; diam 
kepanikan n histeria, horor, keresahan, 
ketakutan, teror 
ant ketenangan 

paniradya n departemen, jabatan 

panitera n dabir, juru tulis, pencatat, penulis, 
sekretaris; 
kepaniteraan n sekretariat 

panitia n badan, dewan, jawatankuasa, ko- 
misi, komite 

panjang 1 a berjarak, jauh; 2 n bujur; 3 a jen- 
jang; 4 a lama; 
ant pendek 
-- hati kepala dingin, lunak, panjang usus, 
sabar; 


-- kaki panjang tunjang; 
-- kili banyak alasan, banyak dalih; 
-- lidah canggih, usil; 
-- tangan pantas tangan, suka mencuri; 
memanjang v 1 bertambah, memulur; 
2 membujur, menjulur 
ant memendek 
memanjangkan v melanjurkan, mengulur, 
melanjutkan, meneruskan, menyambung; 
ant memendekkan 
berkepanjangan 1 v alot, berlarut-larut, 
berleleran (ki), berpanjang-panjang, bertele- 
tele, lanjut, melantur, melebar, menyim- 
pang; 2 adv berkelaluan, berkelanjutan, sa- 
ja, selalu, terus-menerus 
perpanjangan n ekstensi, sambungan, tam- 
bahan; 
memperpanjang v memanjangkan; 
ant memperpendek 
sepanjang n 1 sejauh; 2 selama; 
~ masa abadi, kekal, selama-lamanya; 
kepanjangan n kelanjutan 

panjar n acaram, andalan, cagar, cengkeram, 
persekot, petaruh, sandar, tanda jadi, tan- 
don, tempah, uang muka 

panjat, memanjatv menaiki, menanjak, men- 
daki, naik; 
memanjatkan v menaikkan; 
~ perkara apel, mengatas, naik banding; 
pemanjat n pendaki; 
pemanjatan n pendakian 

panji-panji n 1 alam, bendera, duaja, kali- 
mantang, lencana, merawal, pataka, stan- 
dard, tunggul, umbul-umbul; 2 lindungan, 
naungan 

panjul a peyang (cak) 

pankreas n kelenjar ludah perut 

panorama n lanskap, pemandangan, vista 

pantai 1 n pesisir, rantau, tepi laut; 2 a landai, 
miring, sondai; 
-- selari landai, menurun 
memantaiv tenggelam, terbenam, tergelin- 
cir, turun 

pantak, memantak v menancapkan, meng- 
hujamkan, merujah; 

pantalon n celana panjang, pantelon 

pantang n haram, ifah, puasa, saum, tabu, 
terlarang; 
ant halal 
memantangkan v menabukan, menegah; 


pantangan n larangan, pemali, tabu; 
berpantang v berpuasa 

pantar, sepantar n sebanjar, sebaya 

Ipantas a 1 labut, laik, layak, mustahak, pa- 
tut, semenggah, senonoh, sumbut, surup, 
tampan, wajar; 2 akseptabel, cukup, lu- 
mayan, memadai, sedang, sepadan; 3 ber- 
patutan, cocok, harmonis, mengena, sela- 
ras, serasi, sesuai; 
memantas v memaes, mendandani, meng- 
adunkan, merias, menghiasi; 
memantaskan v mematutkan, menyeperti- 
kan 
sepantasnya adv adil, selayaknya, semesti- 
nya, sepatutnya, sewajarnya 
kepantasan n kelaikan, kelayakan, kepa- 
tutan 

?pantas a akas, bergas, cakap, campin, ce- 
katan, cepat, cergas, galir, gancang, gapah, 
gesit, jeraus, langkas, lincah, sebat, sigap, 
tangkas, terampil, trengginas; 
-- mulut bijak, calak, fasih, galir; lancer, 
pandai bicara, petah lidah, petes; 

pantat n 1 birit, bokong; 2 abaimana, anus, 
burit, dubur, pelepasan; 3 dasar; 
memantati v 1 membelakangi, memung- 
gungi; 2 ki melecehkan, mencebikkan, men- 
daifkan, mengabaikan, mengecilkan, meng- 
gampangkan, menghinakan, menistakan, 
menyambillalukan, menyampingkan, me- 
nyepelekan, meremehkan, merendahkan 

pantau, memantau v 1 memonitor, meng- 
amati, mengawasi, mengecek, mengontrol; 
2 menengok, meninjau, menjenguk; 
pemantauan n kontrol, pengamatan, pe- 
nilikan, peninjauan; 
pantauan n amatan, pandangan, tilikan, 
tinjauan 

pantek n pasak; 
memantek v memasak 

panti n kediaman, pondok, rumah, tempat 
tinggal; 
-- husada balai kesehatan, balai pengobat- 
an; 
-- jompo panti wreda; 

pantik, memantik v memetik, menjentik, 
menyelentik, mencungkil, menggores, me- 
ngeceh, menggesek, menggeser 
pemantik n penjentik, penggores, peng- 
gesek 


pantar ° 'papar 355 


“api api-api, cakus, geretan, korek api, ma- 
cis (cak) 

pantomim n kialan 

pantul, memantul v 1 berbalik, melantun, 
melenting, membal, membidas, membing- 
kas, mengambul, menganjal, mengelanjar, 
mengendal, mengenyal, mental, menyem- 
bat; 2 membayang, tercermin, tergambar, 
memantulkan v 1 membalikkan, mengge- 
makan, 2 melukiskan, membayangkan, men- 
cerminkan, menggambarkan, merefleksi- 
kan, merepresentasikan; 
pantulan n bayangan, cermin, gambaran, 
refleksi, representasi, 
terpantul v membayang, menjelma, tam- 
pak, tercermin, tergambar, terlihat, terlu- 
kis 

pantun n kelong, puisi lama; 
berpantun v berkelong; 
sepantun n sebagai, seperti, serupa, seum- 
pama 

‘papa n abi, ayah, babe, bapak, abah, papi 
ant mama 

?papa a bulus, gembel, melarat, miskin, ru- 
din, sensenan (ki), tertulang (ki), sengsara, 
susah: 
ant kaya, hartawan 
kepapaan n kemiskinan, kesengsaraan 
ant kekayaan, kemewahan 

papah, memapah v memayang, mengampu, 
menyangga 

Ipapak n dempak, papar, pepat, rata, repang 

?papak, memapak v memapas, menentang, 
menyambut, menyongsong: 
berpapakan v berpapasan, bersomplokan, 
bersua, bertembung, bertemu 

papakermaa1 bengis, biadab, buas, durjana, 
jahat, kejam, keji, sadis, tebal hati (ki); 2 ce- 
laka, malang 
ant baik hati 

papan n kediaman, rumah, tempat tinggal, 
— lahat daka, papan lung; 
- nama plang, 
-- reklame baliho, papan iklan 

Ipapar, memaparkan v membabarkan, mem- 
bayankan, membeberkan, membentang- 
kan, memerikan, mencuraikan, meng- 
agak-agihkan, mengelaborasikan, meng- 
gambarkan, menghamparkan (ki), meng- 
uraikan, menjelaskan, mensyarahkan 


356 papar ° parasutis 


paparan, pemaparan n definisi, deskripsi, 
eksplanasi, eksplikasi, eksposisi, elaborasi, 
pemerian, penggambaran, penjabaran, pen- 
jelasan, uraian, tuturan 

"papar a 1 dempak, leper, papak, pepat, re- 
pang, rata; 2 demes, penyek, pipih, pesek; 
memaparv memangur, memepat, menda- 
bung, mengasah, mengikir, menggun- 
tung, meratakan, merepang 
paparan n landasan 
~ benua landas benua, landas kontinen 

Ipapas, memapas v menghadang, memapak, 
menyambut, menyongsong: 
berpapasan v berhadapan, berpapakan, 
bersobok, bersomplokan, bersongsong, 
bertemu muka, berjumpa, bersua, bertem- 
bung 

?'papas, memapas v1 melepaskan, melucuti, 
menanggalkan, mencopoti, menurunkan, 
2 menawan, menelan (ki), mengambili, 
menjarah, menyauk, menyepuk, menye- 
rampang (cak), menyerobot, menyikut (ki), 
merampas, merampok 

papi n cak abah, abi, ayah, babe, bapak, papa 
ant mami 

Ipara n getah perca, karet 

?para, para-para n gayang-gayang, langga- 
yan, palas-palas, panggar, rak 

parabel n alegori 

parade n ambalan, defile, karnaval, kirab, 
pawai, perarakan, prosesi; 
berparade v berambal-ambalan, berarak, 
berdefile, beriring-iring, berpawai 

paradigma n arketipe, ideal, model, patron, 
pola 

paradigmatis a ideal, representatif 

paradoks n konflik, kontradiksi, inkonsis- 
tensi, pertentangan, polaritas 

paradoksal a bentrok, bertentangan, berto- 
lak belakang, bersalahan, bertubrukan, in- 
konsisten, kontradiktif, kontras 
ant konsisten 

paraf n tanda tangan, tekenan (cak) 

parafin n lilin 

parafrase n interpretasi, tafsiran, terjemah- 
an, 
memparafrasekan v menafsirkan, meng- 
artikan,menginterpretasikan,menerjemah- 
kan 

paragraf n alinea, gugus kalimat 


parah a akut, berat, gawat, genting, keras, 
kritis, kronis, membandel, menahun, pa- 
yah, sangat, serius, teruk 
ant biasa 

Iparak 1 n perceraian, perpisahan, 2 a asing, 
beda, lain 
memarakkan v membedakan, memper- 
lainkan 
berparakv1 berakhir, bercerai, bererak, ber- 
pisah, bersarak, bubar; 2 berbeda, ber- 
lainan, berselisih, divergen 

?parak a dekat, hampir, menjelang 

3parak n huma, kebun, ladang, tegal, tipar 

paralel a 1 kolateral, searah, sejajar, sejalan, 
2 analog, ekuivalen, mirip, serupa 

paralelisme n 1 kesejajaran, 2 analogi, kemi- 
ripan, pertepatan 

paralelogram n belah ketupat, jajaran gen- 
jang 

paralisis n kelumpuhan 

paramasastra n gramatika, tata bahasa 

parameter n kriteria, patokan, pembatasan, 
standar, tolok ukur, ukuran 

paran n abah, arah, hala, jurusan, tujuan 
memarani v mendatangi, mendekati, meng 
hampiri, menyamperi, merapati, menen- 
tang, mengabah, mengarah, menuju 
ant menjauhi 

parang n bayung, belangkas, gedubang, go- 
lok, kelewang, sangkur; 
memarangv1memakuk, membabat, mem- 
bacok; 2 mencoreng, mencoret, mengo- 
reksi 

paranormal 1 a mistis; 2 n cenayang, dukun, 
okultis, orang pintar (ki), pawang 

Iparas n muka, raut, rupa, tampang, wajah, 
berparas v bermuka, bertampang, berwa- 
jah 

?paras a pepat, rata, repang, tampas, tarah; 
memaras v 1 memepat, menampas, mena- 
rah, meratakan, merepang; 2 memagas, me- 
mangkas, memotong, mencukur, menda- 
bung, mengerat, 
separas n 1 sejajar, selevel, setara, setinggi, 
2 sebabat, sebanding, sederajat, seimbang, 
sekelas, sepadan, setimbang, setimpal, se- 
tingkat, setolok 

parasit n benalu, pasilan, sakat 

parasut n payung udara 

parasutis n penerjun 


parau a garau, sember, serak, sumbang 

pare n kambeh, peria 

parentesis n tanda kurung 

parfum n air atar, minyak wangi 

parih, memarihvlmembagi,2 melemparkan, 
menjatuhkan, 3 mengundi 

paripurna 4 1 perfek, prima, sempurna, 2 leng- 
kap, penuh, pleno 

parit n 1 comberan, got, jagang, kanal, lung- 
kang, pelimbahan, riol, saluran, selokan, se- 
rokan, susukan, tali air, terusan, 2 gorong- 
gorong, lorong, terowongan 

paritas n 1 ekualitas, ekuivalensi, kesamaan, 
kesetaraan, paralelisme; 2 analogi, keco- 
cokan, kemiripan, kesamaan, kesepadan- 
an, kesesuaian 

pariwara n 1 advertensi, iklan, promosi, 
publisitas, reklame; 2 embaran, maklumat, 
notifikasi, pemakluman, pemberitahuan, 
pengumuman 

pariwarta n warta berita 

pariwisata n pelancongan, turisme, wisata; 
kepariwisataan n perpelancongan, turis- 
me 

parlemen n badan legislatif, dewan legislatif, 
dewan perwakilan rakyat, kongres 

parodi n karikatur, pasemon, pelesetan, sa- 
tire, sindiran, travesti; 
memarodikan v memelesetkan 

parokial a cupet, pendek akal, kerdil, picik, 
singkat akal, suntuk, sempit 

parsial a fragmentaris, sebagian-sebagian, seg- 
mental, sepotong-sepotong 
ant universal 

partai n organisasi politik, golongan, kelom- 
pok, kubu, pihak 

partikel n anasir, atom, bagian, elektron, ele- 
men, komponen, konstituen, molekul, un- 
sur, zarah, zat 

partikelir a independen, preman, privat, 
swasta 
ant negeri 

partisan n anggota, barisan, pengikut, pen- 
dukung, simpatisan, suporter 

partisi n alang, dinding, pembatas, pemisah, 
penghalang, sekat 

partisipan n kontestan, peserta 

partisipasi n kesertaan, keikutsertaan, keter- 
libatan, kontribusi, kerja sama, peran 
serta; 


parau * 'pasang 357 


berpartisipasi v berperan serta, ikut serta, 
mengikuti, menyerikati, terlibat 

partner n kolega, konco, kroni, lawan, mitra, 
pasangan, rekan, relasi, sejawat, sekutu, 
teman, 
berpartner v berekanan, berkolaborasi, 
berkongsi, bermitra, berpasangan, berse- 
kutu, berserikat, berteman 

partus n persalinan 

paru-paru n alat pernapasan, peparu, rabu 

Iparuh n catok, cetok, cocor, congor, cotok, 
cucuk, moncong, muncung, patuk, sudu 

"paruh n perdua, tengah; 
memaruh v membagi, membelah, memo- 
tong; 
separuh num sebelah, seperdua, sepotong, 
setengah 
ant seluruh; semua; utuh 

parut n 1 kukur, pangur; 2 balur, baret (cak), 
beret, beset, besot, calar, codet, garis, garit, 
gores, jejas, lecet, ledes, lelas, palau, tom- 
pel 

'pas n surat keterangan 

pas a 1 cukup, sedang; 2 adekuat, berkena, 
bertepatan, berterima, betul, cocok, jitu, 
klop (cak), kompatibel, layak, masuk (ki), 
memadai, persis (cak), sreg (cak), telak, 
tepat; 
mengepas v mencoba 

pasah, terpasah v hanyut, menyasar, ter- 
dampar, tersesat 

pasai a bosan, jemu, jenuh, jelak, muak 

pasak n baji, paku kayu, susuh, susuk; 
memasak v mencocok, menusuk, menyu- 
suk, memaku, memantek, menyemat 

pasal n 1 artikel; 2 bab, hal, ihwal, masalah, 
perkara, soal, urusan; 3 alasan, gara-gara, 
kausa, lantaran, mula, pemicu, pencetus, 
penyebab 

Ipasang n perangkat, set, setel; 
memasangkan v membaurkan (ki), mem- 
pertalikan, mempertemukan, mengawin- 
kan, mengijabkan, menikahkan, menjodoh- 
kan, menunangkan, menyandingkan; 
pasangan n bagian, imbangan, jodoh, kem- 
baran, larap, lawan, partner, sandingan, se- 
telan (cak), tandingan, teman; 
berpasangan 1 a dobel, ganda, berlapis, 
berlimpit, berangkap; 2 v berduaan; 
ant tunggal 


358 ?pasang ° pasung 


sepasang 1 n sebandung, sejodoh, selarap, 
sesetel; 2 a cocok, harmonis, sepadan, se- 
rasi 

"pasang v mematok 
- harga jual mahal 
memasang v 1 memampang, mencantum- 
kan, menyematkan, menyuntingkan, me- 
makai, mengenakan, melekatkan, menem- 
pelkan, merekatkan, menerap; 2 meman- 
cangkan, memasukkan, memuat; 3 menaik- 
kan, mengerek, mengibarkan; 4 menanam, 
menaruh, menempatkan, menugaskan; 
5 mematok, menentukan, menetapkan; 
6 membangun, membuat, mendirikan; 
7 memutar, mengaktifkan, menghidup- 
kan, mengoperasikan, menyalakan, me- 
nyetel; 
pemasangan pencantuman, penempatan, 
penerapan, perakitan; 
pasangan n sematan, tempelan 
terpasang v tercantum, terpatok, tersemat, 
tertempel 

'pasang v menyundak, naik 
- surut timbul tenggelam 

pasar n pekan, rekan, 
- amal bazar, pasar murah, 
- gelap perdagangan gelap, smokel (cak), 
-- uang bursa, pura 
memasarkan v mendagangkan, menjaja- 
kan, menjual, mempromosikan, menawar- 
kan; 
pasaran a ki kacangan, kelas dua, kelas 
kambing, kelas teri, kodian, murahan, pi- 
cisan 

paseban n balai, selasar 

paser n jangka 

pasien n anak obat, orang sakit, penderita 

pasif aadem ayem, diam, mandek, mati, me- 
lempem (ki), membisu, stagnan 
ant aktif 

pasifikasi n pengamanan 

pasilan n benalu, parasit, sakat 

pasir n ramal, batu halus, kersik halus 
-— besi bijih besi, emas hitam 

pasok n pasokan 
memasok v mempersiapkan, menyedia- 
kan, memberi, mengedrop (cak), mengirim, 
menyuplai, 
pemasok n agen, distributor, leveransir, 
penyuplai, 


pemasokan n logistik, pengadaan, penye- 
diaan, suplai, 
pasokan n cadangan, simpanan, sediaan, 
stok, suplai, tandon 

pasrah a berserah, sadrah, sumarah, 
memasrahkan v mengikhlaskan, menyerah- 
kan, merelakan, memberikan, menerima- 
kan 

pasta n tapal, 
- gigi odol, tapal gigi 

pasti a absolut, aman, benar, definit, jelas, 
kategoris, konstan, mantap, mesti, nisca- 
ya, nyata, persis (cak), positif, puguh, sa- 
bit, sah, sip (cak), tandas, tegas, tentu, te- 


rang, 
memastikan v 1 membenarkan, menah- 
kikkan, menandaskan, menanggung, 


menegaskan, meneguhkan, mengesahkan, 
mengisbatkan, menguatkan, mengukuh- 
kan, menyungguhkan, meyakinkan, 2 me- 
milih,menakuk, menentukan, menetakkan, 
menetapkan, mengambil, 
pemastian n determinasi, pembatasan, 
pemutusan, penentuan, penetapan, 
kepastian n kejelasan, ketegasan, keten- 
tuan, keyakinan, keputusan, 
berkepastian v berketentuan, 
kinan, menentu 
pastor nimam, padri, pater, pendeta 
pastura n padang rumput 
pasuk, berpasuk v bergerombol, berkawan- 
an, berkelompok; 
pasukan n 1 gerombolan, kawanan, rom- 
bongan, terup; 2 angkatan, armada, as- 
kar, bala, barisan, korps, laskar, legiun, 
tentara; 3 regu, tim; 
~ berkuda aswasada, kavaleri, legunder 
pasung n belenggu, kungkung, kandang, 
sengkang kaki; 
memasung v 1 mengungkung; 2 memen- 
jara, menahan, menawan, menerungku, 
mengerangkeng, mengurung, meringkuk- 
kan; 3 ki membatasi, membelenggu, me- 
nelikung, mengekang, menghambat, me- 
nindas, merantai, memeram, memingit, 
mengandam, menyekap; 
ant membebaskan 
pemasungan n pelarangan, pembatasan, 
penindasan, represi, restriksi, supresi; 
ant pembebasan 


berkeya- 


terpasung v terbelenggu, terjebak, terke- 
kang, terkungkung, terkurung, terpenjara, 
terperangkap, tersekap 
ant terbebas 

patah a 1 bias; kupak, pukah, sempal, ter- 
penggal, terpotong; 2 ki bubar, kandas, 
terhenti; 
- hati 1 kecewa, mutung, sakit hati, ter- 
pukul; 2 bergidik, cabar hati, kecil hati, ciut 
(ki), cuak, gayat, gecar, gentar (ki), kecut 
(ki), keder, ngeri, takut; 3 hilang kemauan, 
putus asa; 
-— pucuk gagal, kandas, kecewa, kubra, 
menggantung, mudarat, sebun, terabai, 
terbengkalai; 
-- selera hilang nafsu, 
-- semangat angkat tangan, putus asa; 
mematahkan v 1 memenggal, memotong, 
memetik, memotek, mengotes, memu- 
tuskan, menceraikan; 2 melumpuhkan, 
mengebiri, menangkis, mengandaskan, 
menggagalkan, menggugurkan, mengha- 
langi, menjatuhkan, menjegal, menyabot, 
merontokkan, meruntuhkan; 3 ki memin- 
tas,memotong,menginterupsi,meningkah, 
menyelang, menyerobot, memenggal li- 
dah, mengerat lidah, menceletuk, mene- 
ngahi, menukas, menyela; 
patahan n 1 keratan, penggalan, potongan; 
2 bias; 
terpatah-patah a bengap, gelagapan, gu- 
gup, terbata-bata, tergagap-gagap, terga- 
guk-gaguk, tergugu-gugu, terkosel-kosel, 
terputus-putus, tersendat-sendat 
ant lancar 

pataka n bendera, duaja, kalimantang, liwa, 
panji-panji, tunggul, umbul-umbul 

patar n kikir, pangur; 
mematar v memangur, mengikir, melicin- 
kan, mencanai, menghaluskan, meratakan 

patek n frambusia, puru 

patela n tulang tempurung 

pater n imam, padri, pastor, pendeta 

paternal a patrilineal, patrimonial 
ant maternal 

paternalistis a kebapakan, patriarkat 
ant maternalistis 

patetis a memasygulkan, memedihkan, me- 
merihkan, memilukan, memprihatinkan, 
mengenaskan, mengodot hati, menyayat 


patah ° patriark 359 


hati, menggundahkan, mengharukan, 
mengibakan, menyedihkan, menyentuh 
(ki), menyilukan, merawankan, tragis 

patgulipat a 1 selingkuh, serong; 2 culas, cu- 
rang 

patinlabuk,aci, bubuk,sagu,serbuk,tapung, 
tepung 2 ki biang, bibit, ekstrak, esensi, in- 
duk, inti, konsentrat, pokok, sari 

Ipatih n bendahara, mangkubumi, perdana 
menteri, wazir 

?patih a patuh, penurut, setia, taat, tunak; 
ant penentang 
kepatihan n kepatuhan, ketaatan, kesetia- 
an, ketundukan 

patik 1 pron abdi, ana (cak), awak, beta, ham- 
ba, kami, saya, 2 n budak belian 

patil n patik, sirip berbisa 

pating n baji, paku kayu, pasak, santung, su- 
suh, susuk 

patogen n bakteri, basil, bibit penyakit, ku- 
man, mikroba 

patok n pacak, pancang, rambu, tonggak, 
tunggak, 
mematok v 1 memacakkan, memancang- 
kan, menancapkan, mencacakkan, 2 mem- 
batasi, menghadkan, menghinggakan, me- 
nyempadani, menargetkan, menjadwal- 
kan, 3 memasang, menaruh, menentukan, 
menetapkan, 
patokan n1 barometer, kriteria, parameter, 
standar, tolok ukur, ukuran: 2 asas, da- 
sar, hukum, kaidah, konvensi, norma, pe- 
doman, pegangan, peraturan, petunjuk, 
pijakan, prinsip: 
terpatok v 1 tercancang, terpaku, terpan- 
cang, terpasang, tertanam, tertancap, 2 me- 
lekat, tertuju, 
berpatokan v berdasar, berpedoman, ber- 
pegang, berpijak, bersandar 

patos n 1 belas kasihan, iba, sayang, simpati, 
2 kedukaan, kegetiran (ki), kegundahan, 
kemasygulan, kepahitan, kepedihan, ke- 
perihan, kepiluan, kesedihan 

patri n solder, 
mematri v menyiar, menyolder, melekat- 
kan, menambal, menyambung: 
terpatri v 1 tersambung, tersolder; 2 ki ter- 
paku, tersemat (ki), tertanam, tertancap, ter- 
ukir 

patriark n bapak, datuk, kamitua, kepala ke- 


360 patriarkat ° pawang 


luarga, ketua, pasak negeri, sesepuh, sin- 
tua, tetua 

patriarkat a kebapakan, paternalistis 

patrilineal a paternal, patrimonial 

patriot n chauvinis, nasionalis 

patriotik a chauvinistis, nasionalistis 

patroli n langlang, pengakapan, perondaan; 
berpatroli v berlanglang, bersambang, 
mengakap, meronda 

patron n 1 corak, desain, figur, motif, orna- 
men, pola, sablon, 2 anutan, arketipe, con- 
toh, model, paradigma, spesimen, teladan 

patronasi n bantuan, dukungan, pengayom- 
an, perlindungan, proteksi, sokongan 

patrun n kelongsong peluru, selongsong pe- 
luru 

patuh a loyal, menurut, patih, saleh, setia, 
taat, tunak, tunduk, tawaduk: 
ant berontak 
mematuhi v memakai, memegang, mena- 
ati, mengikuti, mengindahkan, menjun- 
jung, menuruti, 
ant melanggar 
kepatuhan n disiplin, kesetiaan, loyalitas, 
ketaatan 

patuk n catuk, cotok, 
mematuk v mencagut, mencatuk, menco- 
tok, menyosor, menyudu, 
patukan n pagutan 

patung n arca, recaj 
mematung v berdiam diri, bergeming, di- 
am, membatu, membisu, membungkam, 
terpaku 

patut a 1 antun, apik, elok, etis, luwes, la- 
ik, layak, merdesa, mustahak, pantas, ra- 
pi, senonoh, sopan, tampan, tertib, wajar, 
2 adekuat, cukup, lumayan, memadai, 
sedang, 3 berpatutan, cocok, harmonis, 
mengena, sepadan, serasi, sesuai, setim- 
pal, 
mematut v1 berdandan, berhias, berias, ber- 
solek; 2 membetulkan, memperbaiki, me- 
rapikan, 
mematut-matut v memikirkan, memper- 
timbangkan,mengenapkan,merenungkan, 
menaksir, mengira-ngira, 
mematutkan v 1 memaes, memantas, men- 
dandani, mengadunkan, merias, menye- 
pertikan; 2 mengimbangkan, menyelaras- 
kan, menyepadankan, menyesuaikan, 


berpatutan a selaras, sepadan, sesuai 
sepatutnya adv selayaknya, sepantasnya, 
sepertinya, seyogianya 

kepatutan n 1 adab, adat, etiket, forma- 
litas, kelaikan, kelayakan, kepantasan, 
kesopanan, kesusilaan, sopan santun, tata 
krama: 2 kecocokan, keselarasan, kese- 
padanan, kesesuaian 


pauk, memauk v mengait, menggait, meng- 


gancu; 
pemauk n gancu, pengait, penggait 


paus n paderi, uskup 
pause n antara, interval, istirahat, jeda, se- 


lang 


Ipaut, memaut v 1 melekap, memeluk, men- 


cangkum, mendekap, menyikap, merang- 
kul, merangkum, merangkup; 2 menam- 
bat, mengikat; 

memautkan v menalikan, menambatkan, 
menautkan, menghubungkan, mengikat- 
kan, menyangkutkan; 

terpaut v 1 melekat (ki), terikat, terkait, ter- 
paku, tersangkut, 2 gandrung, jatuh cinta, 
kasmaran, tercantol, terpesona, terpikat, ter- 
pincut, terpukau, tertambat, tertarik, ter- 
tawan; 

berpaut v berdekap, berlekap, berpeluk, 
bertaut, melekat, mencantol, menyangkut; 
berpautan v 1 berangkulan, berdekapan, 
berlekapan, berpelukan; 2 berangkaian, 
berantai,bergandengan, berhubungan, ber- 
jalinan, berkaitan, bersambungan, bersang- 
kutan, bertalian, bertautan; 

perpautan n afiliasi, perhubungan, perta- 
lian, pertautan, relasi, 

paut-memaut v berkait-kait, berjerat, ber- 
jalin-jalin, ikat-mengikat, pegang-meme- 
gang, sangkut-menyangkut 


?paut, terpaut v berbeda, berjarak, berse- 


lisih; 
pautan n beda, jarak, selisih 


paviliun n anglung, anjungan 
pawai n ambalan, defile, karnaval, kirab, pa- 


rade, perarakan; 
berpawai v berambal-ambalan, berarak, ber- 
defile, beriring-iring, berparade 


pawang 1 bomoh, cenayang, dukun, malim, 


paranormal, poyang: 
-- gajah serati, 
berpawang v berbomoh, berdukun 


paya n pandau, rawa 

payah a 1 capek, lelah, letih, penat; 2 akut, 
berat, biut, gawat, genting, keras, kritis, 
kronis, lasat, membandel, menahun, pa- 
rah, sangat, serius; 3 lambat, sendat, me- 
lempem, pelik, rumit, runyam, selit belit, 
sukar, sulit, susah; 4 cengeng, lemah, lem- 
bek, rapuh, ringkih, soak (cak); 
ant 2 ringan; 3 mudah; 4 tabah 
memayahkan v 1 melelahkan, meletihkan, 
memenatkan;2 membebani, menyusahkan, 
merepoti, memandulkan, memasung, meng- 
hambat: 
berpayah-payah v1 berjerih payah, bersu- 
sah payah, membanting tulang, memeras 
keringat, 2 pusing-pusing, repot-repot, 
kepayahan n 1 kecapekan, kelelahan, ke- 
letihan, kepenatan, 2 kesukaran, kesulitan 

Ipayang n jala, jaring, pukat, rajut 

*payang, memayang v memapah, mengam- 
pu 

payau a asin, masin 

payu a laku, laris, larap 

payudara n buah dada, susu, tetek 

payung n 1 parasut, payung udara, 2 ki pat- 
ron, pelindung, pengayom; 
memayungi v 1 melingkupi, meliputi, me- 
nudungi, menutupi, menyelimuti, menye- 
lubungi, menyerkup, menyungkup, me- 
rahap, merangkup, merungkup; 2 ki me- 
lindungi, menaungi, mengayomi 

pecah v 1 berantakan, berkecai-kecai, ber- 
keping-keping, berketai-ketai, bersepai, 
berserakan, bersetai-setai, cerai berai, 
remuk, terbagi, terbelah, terpisah, ter- 
putus; terurai, 2 ancai, bedah, binasa, bo- 
bol, ripuk, rusak, tengkarap; 3 bercelah, 
betas, meregah, renggang, retak, retas, te- 
tas; 4 merebak, merewak, terbetik, terde- 
ngar, tersebar, tersiar, tertebar; 5 berkobar, 
meletus; 6 garau, parau, sember, serak, 
sumbang; 7 bubar, selesai, usai; 
memecah v 1 membagi, membelah, me- 
misah, memenggal, memotong, mengupas; 
2 bercabang, bersimpang; 3 mengganggu, 
mengusik, merusak, mengoyak; 
memecahkan v 1 membobok, membobol, 
membongkar, mendobrak, menetas, me- 
ngencang, menghancurkan, menjebol, me- 
rejang, merompak,merusakkan,merengat- 


paya * pecong 361 


kan, meretakkan, menumbangkan, 2 me- 
mintasi, menanggulangi, mencari, meng- 
atasi, menyelesaikan, 3 membelah, mem- 
buka, memisahkan, mencekah, menyerkah, 
4 membuyarkan, menceraiberaikan, 
pemecah n pembagi, pembelah, pemisah, 
pengurai, 
pemecahan 11 jalan keluar, jalan lepas, pe- 
nanggulangan, penyelesaian, resolusi, 2 pem- 
bagian, pembelahan, pemisahan, peng- 
uraian, separasi, 
pecahannlbagian, belahan, cuilan, keping- 
an, penggalan, potongan, serpihan, sibiran, 
2 faksi, sempalan, 
~ kayu bahan, congkong, serpihan kayu, 
tarahan kayu, tahi ketam, tatal, 
terpecah 1 v terbagi, terbelah, terurai, ter- 
cerai-berai, terpisah, terserak; 2 a ambi- 
valen, bercabang, mendua, 
terpecahkan v teratasi, terkendali, terle- 
wati, terselesaikan, tertangani, tertanggu- 
langi, 
perpecahan n 1 perceraian, perpisahan, 2 
disintegrasi, kehancuran, keretakan 

pecah belah 1 v cerai berai, terpisah-pisah, 
terserak, 2 n gerabah, keramik, porselen, 
tembikar; 3 n beling, temberang; 
memecah belah v membentrokkan, men- 
ceraiberaikan, mengadu domba 
ant menyatukan 

pecak a 1 gepeng, linyak, penyek, penyok, 
pipih, 2 cekung, jeluk, kempot 

pecal, memecal v memijat, memijit, meng- 
urut 

pecat, memecat v 1 melengserkan, melepas, 
memakzulkan, membebaskan, memberhen- 
tikan, mencabut, mencopot, mendaulat, 
mendepak (ki), mengeluarkan, mengonslah 
(cak), menurunkan, menyingkirkan, meri- 
tul, 2 mengistirahatkan (ki), menskors, 
ant 2 melantik: 2 mengaktifkan 
pemecatan n onslah, pelengseran, pele- 
pasan, pembebasan, pemberhentian, pen- 
copotan 
ant pengaktifan 

peci n kopiah, songkok 

pecicilan adv jelalatan, kelayapan 

pecinan n kampung Cina 

pecong, memecongkan v mengerenyot, 
memerotkan, menyeringai 


362 paecut ° pegang 


pecutn 1cambuk, cemeti, lecut, senawat, tem- 
bung; 2 ki dorongan, motivasi; 
memecut v 1 melecut, mencambuk, me- 
rangket; 2 ki memacu, memotivasi, men- 
dorong, menggenjot (ki), menggiatkan 

peda n budu, cangkuk, gereh, ikan asin, pe- 
kasam ikan; 
memedakan v mengasinkan 

pedagog n ahli pendidikan 

pedagogin ilmu keguruan, ilmu pendidikan, 
ilmu pengajaran 

pedal n dayung, injak-injak, rakap 
-- ayam induk kunci, kura-kura, repuh-re- 
puh 

pedamaran n obor 

pedang n anggar, candrasa, cenangkas, je- 
nawi, lamang, sabel, syamsir; 
memedang v menetak, memotong; 
berpedang v bersamsir 

pedar a 1 anyir, getir; 2 perat, tengik; 3 ki ben- 
ci, dongkol, gemas, gregetan, gondok, jeng- 
kel, keki (cak), kesal, mangkel, masygul, 
mengandung hati (ki), mengkal, pegal hati, 
redut, rongseng, salah hati, sebal 

pedas a bengis, berbisa, bersanding, cempala 
mulut, lancang mulut, cencala, keras, ketus, 
menduri, menusuk (ki), menyakitkan, me- 
nyembilu (ki), menyengat (ki), nyelekit 
(cak), sengit, tajam; 
kepedasan a kecabaian 

pedati n cikar, dokar, gerobak, kahar, kereta 
kerbau, kereta sapi 

pedengan n 1 alias, nama lain, nama samar- 
an, pseudonim, sandi; 2 ki kedok, kelir, 
samaran, topeng 

pedepokan n atelir, bengkel, sanggar, stu- 
dio 

pedestrian n pejalan kaki 

pedet n anak sapi, ijil 

pedih a 1 nyeri, perih, rodan, sakit, sembi- 
luan; 2 getir, sedih; 
memedihkan v memasygulkan, meme- 
rihkan, memilukan, memprihatinkan, me- 
ngenaskan, menggodot hati, menggun- 
dahkan, mengharukan, mengibakan, me- 
nyayat hati, menyedihkan, menyentuh (ki), 
menyilukan, merawankan, merayukan, 
patetis, tragis; 
kepedihan n awan kelabu, depresi, kedu- 
kaan, kegetiran, kegundahan, kemasygu- 


lan, kepahitan (ki), kepiluan, kesedihan, 
melankoli, patos, penderitaan, tragedi 
pedoman n1 kompas; 2 arahan, manual, pan- 
duan, petunjuk, tip; 3 asas, dasar, kaidah, 
konvensi, norma, patokan, pegangan, pijak- 
an, prinsip 
berpedoman v berdasar, berpatokan, ber- 
pegang, berpijak, bersandar 
peduli v acuh, hirau, hisab, ingat, tahu; 
ant tak acuh 
memedulikan v memandang, membena- 
kan, membilang, memeka, memetiakan, 
memerhatikan, memusingkan, menaruh 
perhatian, menetapi, mengacuhkan, meng- 
ambil bena, mengasi, menggubris, meng- 
hiraukan, menghisab, mengindahkan, 
mengingat, menyibukkan, perdata; 
ant membiarkan 
kepedulian n afeksi, interes, perhatian 
pegah, terpegah v beken (cak), eminen, kena- 
maan, kondang, masyhur, populer, promi- 
nen, tenar, terkenal, ternama, tersohor 
pegal 1 a kaku; 2 ki jengkel 
- hati ki benci, dongkol, gemas, gregetan, 
gondok, jengkel, keki (cak), kesal, mangkel, 
masygul, mengandung hati, mengkal, pe- 
dar, salah hati, redut, rongseng, sebal 
pegan, terpegan a terpegun, tergegau, terce- 
ngut, tergamam 
pegang, memegang v 1 mengacak, menga- 
wai, mengawat, menggenggam, mengge- 
pit, menjawat, mematik, membekam, men- 
cekal, mencekam, mencekau, menceng- 
kam, mencengkau, mencengkeram, men- 
cerkau, mengerkau, menjeramah, merang- 
kam; 2 memiliki, mempunyai, mengan- 
tongi, menyimpan, menyandang; 3 meli- 
pat (ki), membekuk, menangkap, mence- 
kal, menciduk (ki), mencomot (ki), meng- 
amankan, menyergap, meringkus, mere- 
jeng; 4 memangku, menduduki, menem- 
pati; 5 mematuhi, menaati, mengacuhkan, 
mengikuti, mengindahkan, memakai; 
ant melepas 
pegangan n 1 anutan, kepercayaan, keya- 
kinan; 2 asas, dasar, kaidah, konvensi, nor- 
ma, patokan, pedoman, pijakan, prinsip; 
3 jalan hidup, pekerjaan, tiang penghi- 
dupan; 
berpegang v 1 berkacak, berpaut, bertaut; 


2 berdasar, berpatokan, berpedoman, ber- 
pijak, bersandar, bertumpu; 
berpegangan v saling memegang; 
“tangan 1 berbimbingan, bergandengan, 
berjabatan, bertaut; 2 ki bahu-membahu, 
bantu-membantu, berangkulan, berdam- 
pingan, berkolaborasi, bersama-sama, ber- 
sandingan bahu, gotong-royong sandar- 
menyandar, tolong-menolong 

pegas n paha belalang, per, 
memegas v melenting, membal, menge- 
nyal, mengeper, mentul-mentul 

pegat, memegat v 1 mencegat, menghadang, 
menyergap; 2 mematahkan, memutuskan, 
menalak, menceraikan; 
pemegatan n pencegatan, penghadangan, 
penyergapan 

pegun, terpegun v tercengang, tercengung, 
tercengut,tercenung, tergemap,terjelengar, 
terpegan, tertegun 

pehong n cak abilah peringgi, bengang, ken- 
cing nanah, lues, raja singa, sifilis 

pejajaran n belis (cak), dedemit, demon, han- 
tu, iblis, lelembut, popokan, puaka, setan 

pejal a kimpal, masif, padat, padu, pampat, 
tetal; 
memejalkan v melantak, memadatkan, 
memampatkan, menetalkan, mengasak, 
menumpatkan; 
kepejalan n kepadatan, kerapatan, konsis- 
tensi 

pejam, memejam v merem (cak), tertutup; 
ant melek 
memejamkan v mengatupkan, mengejap- 
kan, menutup, memicing, mengejam, me- 
ngerepas, merem (cak); 
terpejam v terkatup, terlayang, tertutup; 
terpejamkan v terpicing, tertidur 

tpek n belangkin, aspal, ter 

?pek v menyusu 

peka a 1 liabel, rawan, rentan, sensitif, su- 
septibel, terbuka, terdedah; 2 kritis, per- 
septif, reaktif, reseptif, responsif, tanggap; 
memeka v membenakan, membilang, 
memedulikan, memetiakan, memerhati- 
kan, menaruh perhatian, mengacuhkan, 
mengasi, menggubris, menghiraukan, 
mengindahkan; 
kepekaan n 1 sensibilitas, sensitivitas, 2 ke- 
rentanan, liabilitas 


pegas * pelan 363 


pekak a 1 budek (cak), congek (cak), tekek, 
tuli; 2 bengal, bengap, bising, pengang; 
memekakkan v memecahkan telinga (ki), 
menulikan 

pekan n 1 pasar, rekan; 2 minggu; 
sepekan n seminggu 

pekasam n budu, cangkuk, gereh, ikan asin, 
peda 

pekat a bergelintin, jenuh, kental, medok, 
tumpat; 
ant encer 
memekatkan v menjenuhkan, mengental- 
kan, menumpat; 
ant mengencerkan 
kepekatan n kekentalan, kerapatan, konsis- 
tensi 

pekau, memekau v berkoar, berseru, bertem- 
pik, berteriak, melaung, memekik, menge- 
dau, menjerit 

pekerti n akhlak, etik, karakter, kepribadian, 
kesusilaan, moral, perangai, tabiat, tata su- 
sila, watak 

pekik n jeritan, laung, seruan, teriakan; 2 so- 
rak; 
memekik v berkoar, berseru, bertempik, 
berteriak, melaung, memekau, mengedau, 
menjerit; 
memekik-mekik v bergembar-gembor, 
berkaok-kaok, berkoar-koar, berpikauan, 
berseru-seru, bersorak, berteriak-teriak, 
gegaokan, menjengek, menjerit-jerit; 
memekikkan v melantamkan, melaung- 
kan, menempikkan, meneriakkan, menye- 
rukan 

peking, memeking v melengking, mendeng- 
king, menengking, meringking 

pekuk a bengkok, pengkar, peok, pitut 

pekung n cabuk, kelemayuh 

1pel n selabar 

?pel helai 

pelah lidah a cadel, dengkol (ki), leper, pelat, 
pelo 

pelak a keliru, luput, salah 

pelamin, pelaminan n pemajangan, pete- 
rana, 

pelampung n ambung-ambung, pelontang 

pelanalayal, lamban, lambat, lelet, 2 halus, 
lembut, lirih, rendah 
ant 1 cepat 

pelan n alun-alun, lapangan, tanah lapang 


364 pelana * pelir 


pelana n sadel, sela, sekedup 

pelanduk n bengkunang, kancil, napuh 

pelangi n benang raja, bianglala, keluwung, 
teja, ular mengiang (ki), ular minum 

pelangkin n jempana, joli, mungkur, tandu, 
usungan 

pelanting, terpelanting v terpental 

pelat a cadel, dengkol (ki), leper, pelah lidah, 
pelo, telor 

pelatuk n belatik, belatuk 

?pelatuk n candit, picu 

pelawa, memelawa v mengajak, mengun- 
dang; 
pelawaan n ajakan, invitasi, kondangan, 
undangan, uleman 

pelbagai a beraneka, berbagai 

pelebaya n 1 algojo; 2 alamat, gejala, gelagat, 
indikasi, isyarat, pertanda, petunjuk, si- 
nyal, tanda-tanda 

peleceh n penghina, penista, penoda, pem- 
bujuk; 
memeleceh v memuji-muji, menjunjung- 
junjung, mengumpak-umpak, mengang- 
kat-angkat 

pelecok, terpelecok v keseleo, riuk, salah 
urat, terbelingut, tergeliat, terkehel, terkiat, 
terkilir, terkiuk, terpiuh 

pelencit, terpelencit v melecit, melecut, me- 
lejit, melencit, melesit 

pelepah n petiolus, tangkai daun, tulang da- 
un; 
-- kelapa sendayang 

'pelesat, memelesat, terpelesat v melating, 
melejit, melenting, melesat, mencelat, ter- 
lontar, terpelanting, terpental 

?peleset, memeleset 1 a ajun, menceng, ber- 
geser, lari, luncas, luput, melenceng, me- 
nyimpang, sipi, salah; 2 v melincir, 
menggelincir, menggelingsir, mengge- 
longsor, tergeluncur; 
memelesetkan v 1 menggelincirkan; 2 me- 
marodikan; 
pelesetan n parodi; 
terpeleset v 1 tercekluk, tergelicik, terge- 
lincir, tergulir, terlulur, terselip; 2 ki terba- 
bit, terbawa-bawa, terbelit, tercemplung, 
terjebak, terjerumus, terkancah, terlibat, 
terperangkap, terperosok, tersangkut, ter- 
seret 

pelesir, berpelesir v 1 berdarmawisata, be- 


rekreasi, berkelah, berpesiar, bertamasya, 
jalan-jalan, melancong, piknik; 2 berfoya- 
foya, bersenang-senang; 
kepelesiran n kesenangan, kegembiraan, 
kebahagiaan, kesukaan 

tpelesit n 1 belalang bajang; 2 hantu perem- 
puan, langsuir, pelasik, puntianak, si ngi- 
ang-ngiang 

?pelesit n peluit, semprit 

pelet n afsun, gendam, guna-guna, pekasih, 
perindu, pesona; 
memelet v 1 memesonakan, menggendam, 
mengguna-guna; 2 membeka, membujuk, 
memburas, mendekati (ki), mengambil hati, 
mengecek, mengelon, menggumbuk, men- 
jinaki, merayu; 
terpelet v terpesona, tersirep 

pelihara v jaga, rawat; 
memelihara v 1 melantan, mengasuh, 
mengopeni, menjaga, merawat, membe- 
la, menegakkan; 2 mempunyai, menang- 
gung, mengampu; 3 membudidayakan, 
mengupayakan, mengusahakan; 4 memia- 
ra, menernakkan; 5 menyelamatkan, me- 
lindungi, mengayomi; 
ant membiarkan 
pemeliharaan v konservasi, penjagaan, pe- 
rawatan, perlindungan, preservasi, pro- 
teksi, pelestarian, pengawetan; 
peliharaan n piaraan, ternak 

pelik a 1 berat, canggih, elusif, kompleks, 
payah, rumit, rumpil, runyam, ruwet, se- 
lit belit, silang selimpat, sukar, sulit, susah, 
terik (ki); 2 abnormal, absurd, ajaib, aneh, 
asing, eksentrik, eksotis, gaib, ganjil, garib, 
luar biasa, jarang, langka; 
ant 1 mudah 
kepelikan n kekusutan, kerumitan, ke- 
ruwetan, kesulitan, kompleksitas, kom- 
plikasi 
ant kemudahan 

pelin, berpelin n1 berbelit, berlilit-lilit, ber- 
pusing-pusing, bersimpul, 2 kelam kabut, 
tidak berketentuan, tidak keruan 

pelintir v puntir, 
memelintir v memilin, memiuh, memulas, 
memuntir, memutar 

pelipis n pelengan 

pelir n burung (cak), butuh, ceceh (cak), ka- 
lam, kontol, penis, titit, zakar 


pelit a bakhil, cekel, ceker, kedekut, kejai ber- 
lapis (ki), kejam, kekel, kerekot, kikir, lo- 
kek, medit, okok, pantat kuning (ki), se- 
kakar (cak), singkat tangan 
ant dermawan 

pelita n corong, cublik, dian, kandil, lampu, 
lentera, misbah, penerang: 
berpelita v berdian, berlilin, bersuluh 

pelitur n cat 

pelo a cadel, dengkol (ki), leper, pelah lidah, 
pelat, telor 

peloh a impoten, kedi, lemah syahwat, le- 
mah zakar, mati pucuk 
ant potensi 

pelopor n jago, pembaharu, pemimpin, pe- 
mrakarsa, pendahulu, peneroka, pengam- 
bil inisiatif, penganjur, perintis, pionir, 
promotor, 
memelopori v 1 memimpin, mendahului, 
menganjuri, mengarak, menghulukan; 
2 membuka, memprakarsai, memulai, 
menaja, mengajun, mengambil inisiatif, 
mengawali, menggagas, merintis 

pelor n anak bedil, melinjo (ki), peluru, ti- 
mah panas 

pelosok n ceruk, penjuru, pojok, pelojok, 
sudut 

pelosot, terpelosot v anjlok, jatuh, merosot, 
turun 

pelotot, memelotot v membelalak, mem- 
belalang, membeliak, membuntang, men- 
celang, mendelik, menjegil, menyalang; 
memelototi v menanap 

peluh n keringat 

peluit n 1 pelesit, semprit (cak), suling, pu- 
put; 2 alarm, sirene, tanda bahaya 

peluk v dekap, rangkul; 
memeluk v 1 melekap, memagut, mema- 
lun, memaut, mencangkum, mendekap, 
menyikap, merangkul, merangkum, me- 
rangkup; 2 memangku, menganut; 
~ agama beragama, beriman, memegang 
kitab, menganut agama; 
pemeluk n depa, pengikut, penganut; 
pelukan n dekapan, rangkulan; 
terpeluk v terdekap, terkancah; 
berpeluk v berdekap, berpagut; 
~ lutut berdiam diri, berpagut lutut 

pelumpung n gelagah, terberau 

pelupuk n kelopak 


pelit * pencar 365 


peluru n anak bedil, gotri, melinjo (ki), mi- 
mis, pelor, penabur, timah panas 

pelvis n tulang panggul 

pemali n larangan, pantangan, tabu 

pematang n bedengan, embarau, galengan, 
gili-gili, tambak, tanggul 

-- jalan gili-gili, kaki lima, trotoar; 

-- sawah galang-galangan, galengan 
pemeo n peribahasa, semboyan, slogan 
pemidang n ancak, gayang-gayang, lang- 

gayan, pagu, palas-palas, panggar, para- 

para, ram 
pemuda n anak muda, arek (cak), cowok 

(cak), jejaka, perjaka, teruna 

ant pemudi 
pen n pena 
penalti n denda, hukuman, sanksi 
penampan n baki, dulang, nampan, panai, 

tabak, talam, tampan, tetampan 
penat a capek, erak, lejar, lelah, letih, payah; 

ant bugar 
memenatkan v melelahkan, meletihkan, 
memayahkan; 
berpenat-penat v bengoh, bekerja keras, 
bekerja mati-matian, berlelah-lelah, ber- 
pugak-pugak, bersakit-sakit, bersusah pa- 
yah, bersusah-susah, membanting tulang, 
membengkil, memeras keringat, memeras 
tenaga; 

kepenatan n kecapekan, kelelahan, kele- 

tihan, kepayahan 

ant kebugaran 
penatu n benara, benatu, binatu, dobi 
pencak n kuntau, silat, terlak; 

mencak-mencak a cak sewot, marah 
pencar, memencar v berpencar; 

memencarkan v menaburkan, mencamur- 
kan, mencecerkan, menebarkan, menga- 
wurkan, menghamburkan, menyebarkan, 
menyerakkan, memisahkan, menceraikan; 
pemencaran n difusi, penyebaran; 
ant penghimpunan 
berpencar v 1 berceceran, berhamburan, 
berlampar, berperai-perai, bersebaran, ber- 
serakan, bertaburan, bertebaran, porak- 
poranda, tergelebar, terpisah-pisah; 2 ber- 
cempera, bertemperasan, bubar, buyar, ce- 
rai-berai; 

berpencaran v berpencar 

ant 1 berhimpun; 2 bersatu 


366 pencet * pengap 


pencet, memencet v memacul, memicit, me- 
mijat, memijit, memisit, menekan, me- 
ngalit, memitas, menggetu, menggites, 
terpencet v terpijit, terpenyek, terkemik, 
terpecal, terurut 

pencil, memencil v berasing, bersunyi-sunyi, 
memisahkan diri, menyendiri, menyepi, 
memencilkan v memisahkan, mengasing- 
kan, mengisolasi, mengucilkan, mening- 
galkan, menjauhi, menyakukan, menyen- 
dirikan, membuang: 
pemencilan n pemisahan, pengasingan, 
pengucilan, penyendirian, 
terpencil v terasing, terisolasi, terkucil, ter- 
pisah, tersaku, tersendiri, 
keterpencilan n isolasi, kesendirian, ke- 
terasingan, keterkucilan, keterpisahan, ke- 
tertutupan 

pencoleng n pancalongok, pencuri, penya- 
ngak, perogoh 

pencong a bengot, benyot, berong, erot, ge- 
nyot, kencong, mencong, mengot, mengsol, 
merot, miring, perot, pesong; 
memencongkan v mengerotkan, menye- 
rongkan 

pendahan n ganjur, lembing, seligi, tem- 
biang, tombak 

pendam, memendam v 1 menanam, mengu- 
burkan (ki); 2 memangku, membatinkan, 
membekam, menaruh, mengendapkan, 
menutup-nutupi, menyamarkan, me- 
nyembunyikan, menyengapkan, menyim- 
pan, merahasiakan, membukut, membung- 
kus; 
terpendam1 vada, tercantum, terdapat, ter- 
kandung, terkubur, terselip, tersemat (ki), 
tersimpan, tertanam; 2 a laten potensial, 
terselubung, tersembunyi 
pendaman n tanaman; 

pendapa n balai, balairung 

pendar n binar, cahaya, kirana, kelip, kilau, 
nur, sinar; 
berpendar v berkelip, berkilau, berbinar, 
bercahaya, berseri, bersinar; 
berpendar-pendar v 1 berkelip-kelip, ber- 
binar-binar, bersinar-sinar; 2 berkunang- 
kunang 
memendar-mendarkan v mempermain- 
kan, memutarbalikkan, mengombang- 
ambingkan; 


pendaram n penaram, peniaram 

pendek a 1 cepak, pandak, senteng; 2 se- 
bentar, sececah, sejemang, sejenak, seju- 
rus, sekeceng, sekejap, sekelebat, sekilas, 
selincam, sepemakan sirih (ki), sepintas, 
sesaat; 3 kompak, ringkas, simpan, singkat, 
sontok, sumir (cak); 
ant panjang 
-- akal bodoh, cupet, dungu, kerdil, kurang 
pikir, parokial, pendek ingatan, pendek 
kira-kira, pendek pikiran, picik, sektarian, 
sempit, singkat akal, sontok akal, suntuk, 
terbatas, tolol; 
-- kata pendek madah, pendeknya, ring- 
kasnya, singkat kata, singkatnya; 
-- permintaan pendek umur, singkat per- 
mintaan; 
memendek v berkurang, menciut, menyu- 
sut; 
ant memanjang 
memendekkan v 1 memandakkan, memo- 
tong, menyentengkan, mengurangi, me- 
nyusutkan; 2 mempersingkat, menghemat, 
menyingkat (waktu); 3 mengambil ringkas, 
mengijmalkan, mengikhtisarkan, merang- 
kum, meringkas; 
ant memanjangkan 
kependekan n abreviasi, akronim, kepen- 
dekan kata, kontraksi, singkatan; 
ant kepanjangan 
pendeknya n pendek cakap, pendek kata, 
pendek kaji, ringkasnya 

pendekar n 1 cempiang, jagoan, jawara, 
samseng; 2 bahadur, hero, johan, pahlawan 
satria, wira 

pendeta n 1 ajar-ajar, begawan, petapa, resi, 
wiku, yogi, zahid; 2 imam, padri, pastor, 
pater 

pendulum n anting, bandul, pemberat 

penetrasi n intrusi, penembusan, penero- 
bosan, perembesan 

pengang a bengal, bengap, bising, budek, 
pekak 

pengantin n kemantin, mempelai, merapu- 
lai, raja sehari 

pengap a sesak, sumpek; 
ant berangin 
memengapkan v menyendatkan, menye- 
sakkan: 
terpengap v tersembunyi, tertutup 


pengar a nanar, pening 

pengaruh n akibat, buah, buntut, cekaman, 
cengkeraman (ki), dampak, efek, ekor, hasil, 
imbas, impak, impresi, karisma, kekuasa- 
an, konsekuensi, kontrol, kuku (ki), pamor, 
perbawa, terkaman, wibawa 
memengaruhi v 1 membujuk, mengajak, 
menghasut, merayu, 2 menularkan (ki), me- 
nguasai, merajai, 
terpengaruh v goyah, jatuh (ki), terbujuk, 
terdorong, tergoda, terhasut, termakan (ki), 
termotivasi: 
berpengaruh 1 v berakibat, berdampak, 
berimbas; 2a berkuasa, bertanduk (ki), besar 
lengan, kuat, menonjol, 3 a bermakna, pen- 
ting 

penggal v kabung, kerat, potong, tebas, 
memenggal v 1 memagas, memangkas, 
memapas, mematahkan, membabat, me- 
motong, memutus, mencampung, men- 
cencang, menebak, menebas, menetak, 
mengabung, merantas, mencukur, mem- 
buang, membagi, memecah, 2 memancung, 
menendas, mengayau, 
~ lidah ki mengerat lidah, menceletuk, 
menengahi, mengaru, menginterupsi, me- 
ningkah, menukas, menyelang, mematah- 
kan, memintas, memotong, memutus, 
menyampuk, menyarung, menyela, me- 
nyerobot, 
memenggal-menggal v memotong-mo- 
tong, mengerat-ngerat, merancak, memu- 
tilasi, memukang, menyendi-nyendi; 
pemenggalan n pemotongan, pengeratan; 
penggalan n 1 bagian, belahan, cuilan, ke- 
ratan, patahan, pecahan, potongan; 2 epi- 
sode, fragmen, sempalan; 
terpenggal a abtar, buntung, kotok, kotong, 
kudung, kutung, patah, potol, puntung, 
putus, rantas, terpotong; 
sepenggal n sekerat, sekudung, sepotong, 
serepih 

penggawa n hulubalang kadi, ketua kam- 
pung, penghulu, penasihat; 
berpenggawa v berketuakan, berkepala- 
kan, berpenghulukan 

penghulu n 1 imam, kepala, ketua, pe- 
mimpin, 2 kadi 

pengkar a bengkok, pekuk, peok, pitut 

pengki n bakul sampah, songkro 


pengar * pentas 367 


pengkis, memengkis v membentak, meng- 
hardik, menengking 

pengkol a, memengkol v belengkok, berseluk, 
membelok, mengelok, menikung, menye- 
lekoh: 
pengkolan n belengkokan, beliku, belok- 
an, kelokan, selekoh, siku, tikungan 

pengkor a dingklang, encot, gempor, incang- 
incut, jengkot, kipa, pincang, timpang 

pening a 1 berpendar, gayang, gering hulu, 
jangar, kliyengan (cak), lengar, mabuk, ma- 
mang, mandam, merayang, mumet, pitam, 
pusing, puyeng, sakit kepala, 2 berat otak 
(cak), bingung, rusuh hati, susah hati 

penis n burung (cak), butuh (kas), ceceh (cak), 
kontol, pelir, titit, zakar 

peniti n jarum biku, paha belalang 

penjara n bui, hotel prodeo (ki), inter- 
niran, kamp, kerangkeng, kurungan, lem- 
baga pemasyarakatan, lokap, pengasingan, 
rumah pasung, rumah tahanan, sel, seng- 
keran, tangsi (cak), terungku, 
memenjara v 1 melokap, memasung, me- 
nawan, menerungku, mengerangkeng, 
menginternir, mengurung, menjebloskan, 
merantai, meringkukkan, memeram, me- 
mingit, mengandam, menyekap, menyeng- 
ker; 2 ki menahan, mengekang, mengen- 
dalikan; 
terpenjara v meringkuk, terbelenggu, terje- 
bak, terkekang, terkungkung, terkurung, 
terpasung, terperangkap, tersekap 

penjuru n arah, pelosok, pojok, sanding, 
sudut, tepas 

pensil n potlot 

pensiun a purnabakti, purnakarya; 
ant karya 
pensiunan n purnakaryawan, purnawira- 
wan 

pental, terpental v 1 terpelanting; 2 berbalik, 
memantul, membal, mengambul, terpe- 
lanting, terpeleset 

pentang, mementangkan v membabarkan, 
membeberkan, membentangkan, membu- 
ka, menebeng, mengembangkan, meng- 
gelar, menghamparkan, menjereng; 
terpentang v terbabar, terbeber, terben- 
tang, terbuka, tergelar, terhampar, terkem- 
bang, terlanjau 

pentas n arena, forum, mimbar, panggung; 


368 'pentil * pepet 


mementaskan v melakonkan, memang- 
gungkan, memainkan, mempergelarkan, 
mempertontonkan, mempertunjukkan, 
membawakan, mengangkat, 

pementasan n hidangan, pertunjukan, per 
mainan, persembahan, sandiwara 

pentil n 1 puting susu, 2 bakal buah, putik 
*pentil, mementil v mengetis, menjentik, 
menyelentik, menyentil 

penting a 1 esensial, istimewa, krusial, luar 
biasa, mendesak, pokok, primer, prinsipil, 
serius, strategis, substansial, urgen, utama, 
vital, 2 bena, berarti, berguna, berharga, 
bermakna, bermanfaat, bernilai, relevan, 
signifikan, 3 berkuasa, berpengaruh, 
mementingkan v 1 menggarisbawahi, me- 
nitikberatkan, menonjolkan, memfokus- 
kan, memusatkan: 2 memberatkan, me- 
merlukan, memprioritaskan, mendahulu- 
kan, mengedepankan, mengistimewakan, 
mengutamakan, menomorsatukan, 
pementingan n aksentuasi, penekanan, 
pengistimewaan, pengutamaan, penitikbe- 
ratan, 

terpenting adv pertama, terutama, 
berkepentingan v bersangkutan, 
kepentingan n 1 hajat, kebutuhan, keingin- 
an, keperluan, 2 interes, ketertarikan, mi- 


nuh pekak, penuh pekat, penuh pepak, 
penuh ruah, penuh timpat 

memenuhi v 1 memadati, membanjiri (ki), 
tumplak, mengasak, menjejali, menyesaki, 
mengisi, 2 melengkapi, mencukupi, meng- 
genapi, mengkover, menokok, menutup: 
3 melorongkan, meluluskan, memberi, 
mengabulkan, mengakuri, mengamini, 
mengasese (cak), menyanggupi, 4 melam- 
piaskan, melepaskan, memuaskan, 5 me- 
lunasi, membayar, menepati, menetapi, 
menunaikan, menggenapkan, menyem- 
purnakan, menyudahi, 6 melaksanakan, 
mengamalkan, mengerjakan, menjalankan, 
menemui, merespons: 

pemenuhan n pelampiasan, pelepasan, 
pemuasan, 

terpenuhi v terkabul, terlaksana, tercurah- 
kan, terlampiaskan, terpuaskan, tersalur- 
kan, terwujud, 

sepenuh a 1 seisi; 2 segenap, 

sepenuhnya 1 adv selengkapnya, seutuh- 
nya, sebaik-baiknya, sesudah-sudahnya, 
2 a absolut, habis-habisan, mutlak, tanpa 
reserve, tanpa syarat, total, telak 


penyek a 1 linyak, penyok, 2 demes,papar, 


pipih, pesek 
ant 2 mancung 


nat, pamrih, perhatian, relevansi 

pentol 1 cembul, kenop, tombol, 
pentolan n cak aktivis, arsitek (ki), beng- 
golan, biang, dalang (ki), dedengkot, 
gembong, induk bala, inisiator, motor (ki), 
otak (ki), pelopor, pemrakarsa, pencetus, 
pengambil inisiatif, penggagas, pengge- 
rak, tokoh 

pentung, mementung v memangkung, me- 


penyok a gentat, melekuk, terpesuk, gepeng, 
linyak, pecak, penyek, pipih 

penyu n kambar, katung, kura-kura 

pepah n, memepah v memangkung, me- 
mentung, memukul, mencemuk, mengge- 
tok, menutuk, menyakal 

pepas n kail, mata kail, mata pancing: 
memepas v memancing, mengail 

pepat a datar, dempak, papak, papar, papat, 


mepah, memukul, mencemuk, mengetuk, 
menggetok, menokok, menutuk, 
pentungan n kayu pemukul tongkat pemu- 
kul 


paras, rata, repang, tampas, tarah: 

memepat v 1 memangur, memapar, men- 
dabung, mengasah, mengikir, menobak, 
merepang; 2 memangkas, memotong, 3 me- 


penuhalasak, bernas, kancap, padat, peres, 
pudat, sebu, sesak, tumpat; 2 banyak, 
ekstensif, inklusif, kaya, komprehensif, 
melimpah, sarat: 3 cukup, memadai, mak- 
simum, pol (cak); 4 bulat, genap, kom- 
plet, lengkap, paripurna, pepak, sempur- 
na, tamam, utuh, 5 badar, purnama, 
ant longgar, kosong 
- sesak melimpah ruah, penuh padat, pe- 


maras, menampas, menarah, meratakan 
pepatah n adagium, aforisme, amsal, bidal, 
ibarat, maksim, misal, pengandaian, per- 
bahasaan, peribahasa, perumpamaan, pe- 
titih, ungkapan 
pepaya n betik, kates, keliki, ketela gantung 
pepes n pais, palai 
pepet a 1 buntet, buntu, mati, pampat, ter- 
sumbat, tertutup, 2 berat otak (ki), bingung, 


galau, hilang akal, kacau, karut, keruh, ku- 
sut, pakau, putus akal, rusuh, teringa-inga, 
tersuntuk, tertumbuk akal, tumpat; 
memepet 1 a mendesak, menghimpit, me- 
nyesak; 2 v mendekat, merapat; 
terpepet v 1 terdesak, terhimpit, terjepit; 
2 ki terpojok, tersesak, tersudut 

‘per num masing-masing, setiap, tiap-tiap 

?per p demi 

3per p dari, mulai, sejak, semenjak 

*per p bagi 

*per p dengan, lewat, melalui, via 

tper n paha belalang, pegas, 
mengeper v melenting, membal, meme- 
gas, mentul-mentul 

?per n bohlam, bola lampu, lampu busur, 
lampu pijar 

pera a kersai 
ant pulen 

perabotan n abah-abah, alat, gawai, ins- 
trumen, perangkat, peranti, perkakas, per- 
lengkapan, radas 

perada n emas kerajang 

perah, memerah v memeras, memulas, me- 
napus, menyerkai, meremas 
~ keringat memeras keringat, 
~ otak berpikir keras 

perahu n arombai, bahtera, belepas, biduk, 
fusta, jalibut, janggolan, kano, kayak, lam- 
bu, pilau, sampan, sekoci, selup, sumbuk, 
berperahu v bersampan, berdayung, ber- 
kapal 

perai, memerai v memberaikan, mengurai- 
kan; 
berperai-peraiv berceceran, bercerai-berai, 
berhamburan, berpencaran, bersebaran, 
berserakan, bertaburan, bertebaran, porak- 
poranda, puruk-parak, relai, terpisah-pi- 
sah 

perak n argentum, fidah, galuh, selaka 

Iperam, memeram v 1 memendam, mena- 
nam, mengendapkan, menyembunyikan, 
menyimpan, 2 memingit, mengandam, 
memasung, membelenggu, mengekang, 
mengungkung, mengurung, menyekap; 
berperam v berkurung, mendekam 

"peram, memeram v mendekut 

peran n1 karakter, 2 kapasitas, kedudukan, 
fungsi, pos, posisi, tugas, 
memerankan v menjabat, menjadi, 


Iper ° peranggu 369 


pemeran n aktor, pemain, tokoh, 
pemeranan n karakterisasi, perwatakan, 
peranan n andil, kontribusi, rol, 
berperan 1 v berfungsi, berkedudukan, 
berlaku, bermain, bertindak: 2 v berbicara: 
3a aktif, giat, sibuk 

peran serta n keikutsertaan, keterlibatan, 
kontribusi, partisipasi, 
berperan serta v berpartisipasi, ikut serta, 
mengikuti, terjun, terlibat, turut 

perang n 1 bentrokan senjata, kontak sen- 
jata, pertempuran, yuda, 2 konflik, per- 
musuhan, perseteruan, pertikaian, 
ant damai 
-- asabat perang urat saraf, 
-- mendada perang tanding, 
- mulut beradu lidah, beranggar lidah, 
beradu mulut, bertengkar mulut, berba- 
bil, berbalah, berbantahan, bercaran, ber- 
cekcok, berdebat, bergaduh, bersalahan, 
bersisalak, bertaki, bertarung, bertekak (ki), 
bertengking, bertopang, ribut; 
- pena polemik, 
- saudara perang sipil, 
memerangi v 1 menyerang, menyerbu, 
2 melawan, melenyapkan, membasmi, 
memberantas, membersihkan, memusnah- 
kan,mengeradikasi, menggempur, meng- 
gulung, menghancurkan, mengikis, me- 
numpas, menyapu bersih (ki), menyong- 
song, mengatasi, 
peperangan n konfrontasi, pertempuran, 
rana, 
berperang v1 bertempur, bertarung: 2 ber- 
juang, bergelut, bergulat, bergumul 
perangah, memerangahkan v memeran- 
jatkan, mengagetkan, mengejutkan, me- 
nyirapkan darah; 
terperangah v kaget, tergegau, tergemap, 
terkejut, terkesiap, terkinjat, terperanjat, 
tersentak, tersingahak 

perangai n 1 kelakuan, korenah, perbuatan, 
perilaku, telatah, tingkah laku; 2 afal, 
akhlak, budi pekerti, fiil, hati, integritas, 
karakter, kepribadian, sifat, tabiat, watak; 
berperangai v berkarakter, berkepribadi- 
an, berperilaku, bersifat, bertabiat, berwa- 
tak 

peranggu n perangkat, satuan, set, setel, 
unit, 


370 perangkap * perdata 


seperanggu n selengkap, semberap, sepe- 
rangkat, sesetel 

perangkap n 1 bantau, jebakan, jerat, kala, la- 
pun, pancingan, pukat tanah, ranjau, 
simbat, tingkalak; 2 muslihat, siasat, taktik, 
tipu daya; 

peranjat, memeranjatkan v memerangah- 
kan, mengagetkan, mengejutkan 

perangkap n apit-apit, jebak, jerat, lapun, la- 
poi, sangkat, simbat; 
memerangkap v 1 memancing, memikat, 
menjebak, menjerat, menyerkap, memulut, 
menggetah; 2 memperdaya, menipu; 
terperangkap v terjebak, terjerat, terpan- 
cing, terpikat, tertangkap 

perangkat n 1 abah-abah, alat, gawai, instru- 
men, perabot, peranti, perkakas, per- 
lengkapan, radas; 2 pasang, peranggu, 
satuan, set, setel, unit 
seperangkat n selengkap, semberap, se- 
peranggu, sesetel 

peras, memeras v 1 memerah, memulas, 
menapus, menyerkai, meremas, meng- 
giling; 2 memaksakan, memforsir, mem- 
perbudak, memperkuda, mengeksploitasi, 
mengempa, menguras (ki), menindas; 3 me- 
malak; 
~ keringat bengoh, bekerja keras, bekerja 
mati-matian, berlelah-lelah, berpenat-pe- 
nat, berpugak-pugak, bersakit-sakit, bersu- 
sah-susah, membengkil, memeras tenaga, 
menguras keringat, menguras tenaga; 
~ otak berpikir keras, memeras pikiran, 
memutar otak, menguras otak, menguras 
pikiran; 
pemeras n bajingan, bajul, bandit, bromo- 
corah, bangsat, cecunguk, gali, pemalak, 
penodong, pencoleng, penjahat, preman, 
residivis; 
pemerasan n eksploitasi, penghisapan, 
penindasan 

perawan n anak dara, bikir, cewek (cak), da- 
yang, gadis, kenya, kuntum (ki), putri; 
ant jejaka, perjaka 
memerawani v memerkosa, mencabuli, 
menceroboh, mengenai (cak), menggagahi 
(ki), menggarap (ki), menggauli (cak), me- 
niduri (ki), menjamah (ki), menjimak (cak), 
menyetubuhi, menyodok, merodok, mero- 
gol; 


keperawanan n kegadisan, kehormatan, 
kesucian, virginitas 

perawis n bekal, perlengkapan 

perban n pembalut, pembebat; 
memerban v membalut, membarut, mem- 
bebat 

perbawa n karisma, pamor, pengaruh, wiba- 
wa 

Iperca n cemping, kain, reja, tiras 

*perca n karet, kejai 

percaya v beriktikad, beriman, berkeyakinan, 
membenarkan, mengakui, yakin, 
-- diri kukuh, mantap, tetap hati 
memercayaiv1 memeluk,menganut,meng- 
imani; 2 mengantepi, meyakini; 
memercayakanv1mempertanggungkan, 
mempertaruhkan, menumpangkan, meng- 
andalkan, menggantungkan, menyandar- 
kan; 2 mendelegasikan, mengamanatkan, 
menitipkan; 
kepercayaannlagama,akidah,anutan, din; 
iktikad, iman, keyakinan, pengakuan, 2 
kredo, religi; 3 andalan, harapan, tumpuan; 
4 ajudan, asisten, tangan kanan 

percik n pacak, recik, renjis, rintik, tempias; 
memercik v memacak, memancit, meman- 
jut, menciprat, menempias, mengiprat, 
menjeprat, menyembur, menyemprot, me- 
recik, merenjis, 
memerciki v meletis, membiaki, men- 
ciprati, menyemburi, menyemproti, me- 
nyimbah, membasahi; 
memercikkan v mencipratkan, mengam- 
bai-ambaikan, menyemburkan, merecik- 
kan, merenjiskan; 
memercik-mercik v berambai-ambai, ber- 
sibaran, memacak-macak, menciprat 

percis a cak persis 

percul, tepercul v keluar, membuntang, me- 
najuk, mencagun, menjengul, menongol, 
menonjol, menyembul, menyempal, mun- 
cul, timbul 

percumaa1 konyol (cak), lancut, rugi, sia-sia, 
2 cuma-cuma, gratis, prodeo 
ant 2 bayar 

perdana adv kesatu, pertama, prima, 
- menteri n1 bendahara, mangkubumi, pa- 
tih, wazir: 2 ketua kabinet, ketua menteri 

perdata1 aawas, hati-hati, ingat-ingat, tangar, 
teliti, waspada; 2 v membenakan, membi- 


lang, memedulikan, memerhatikan, meng- 
acuhkan, menggubris, menghiraukan, 
mengindahkan 

perdu n kelompok, kumpulan, perindukan, 
rumpun, rungkun, 

berperdu v berumpun, 

seperdu num segolongan, seketurunan, se- 
perindukan, serumpun 

peredus, terperedus a berdus, besar, boyas, 
buncit, buntal, busung, gembung, gen- 
dut, kembung, luncai 

perempuan n 1 awewe, betina, cewek, dara, 
gadis, hawa (cak), nisa, wanita; 2 bini (cak), 
dayang, ibu, induk beras, istri, nyonya, 
orang belakang (cak), pedusi, puan; 

ant 1 laki-laki 

-- cantik bunga, primadona; 

-- geladak pelacur, perempuan jalang, 
perempuan jalan, perempuan lacur, pe- 
rempuan lecah, perempuan nakal; 

-- jalang bunga latar, bunga raya, cabo, 
cocor merah (ki), jobong, kupu-kupu ma- 
lam, lanji, loki, lonte, moler, munci, nya- 
mikan (ki), pelacur, sundal, wanita tuna- 
susila; 

-- muda daun muda (ki); 

-- simpanan gundik, istri gelap, kendak, 
nyai, ulam-ulam; 

keperempuanan n kefemininan, kepute- 
rian, kewanitaan 

peres a kancap, penuh 

perewa 1 a jantan, laki-laki (ki); pelupuk 
mata, pemberani, tegar, 2 n bajingan, bajul, 
bandit, bangsat, bromocorah, cecunguk, 
durjana, gali, jaharu, pencoleng, penjahat, 
perisau, preman, residivis 


perdu“ periksa 371 


pergok, memergoki v mendapati, menemui, 
menjumpai, merodong, menangkap basah, 
menangkap tangan, 
tepergok v1 terjumpa, tersua; 2 kebabaran, 
kedapatan, terlalah terkejar, tertangkap ba- 
sah, tertangkap tangan 

Iperi n 1 hal, ihwal, keadaan; 2 laku, per- 
buatan, 3 kejadian, peristiwa 

?peri n paparan, perincian 
memerikan v memaparkan, menafsirkan, 
mencuraikan, mendeskripsikan, menge- 
laborasikan, menguraikan, menjelaskan, 
melukiskan (ki), menggambarkan, mere- 
presentasikan, 
pemeriann deskripsi,elaborasi, lukisan,na- 
rasi, paparan, penjabaran, penjelasan, taf- 
sir, taswir, uraian; 
berperi v berbicara, berkata, bertutur, ber- 
ujar 

3peri n batari, bida, bidadari, dewi, haur 

peria n kambeh, pare 

perian n bumbung, gerigik, tabung 

peribahasa n adagium, aforisme, amsal, bi- 
dal, ibarat, maksim, misal, pemeo, pepatah, 
perbahasa, petitih, pengandaian, per- 
umpamaan, ungkapan 

perigi n kolam, mata air, sendang, sumber, 
sumur, telaga 

perih a melilit, memilin mulas, nyeri, pedih, 
sakit, sembiluan; 
memerihkan v memasygulkan, memedih- 
kan, memilukan, memprihatinkan, me- 
ngenaskan, menggodot hati, menggun- 
dahkan, mengharukan, mengibakan, me- 
nyayat hati, menyedihkan, menyentuh (ki), 
menyilukan, merawankan, merayukan, 


perfek a bagus, baik, istimewa, paripurna, 
prima, sempurna 

perforasi n pelubangan 

perforator n pelubang 

performa n penampilan, prestasi 

pergi v angkat kaki, berangkat, bertolak, diri, 
membawa siuh (cak), menconcong, hilang, 
kabur, lari, maherat, menghindar, 
ant datang 
— haji naik haji, 
bepergian v berjalan, melanglang; 
kepergian n 1 keberangkatan, 2 ki kema- 
tian 
ant kedatangan 


patetis, tragis, 

keperihan n kedukaan, kegetiran, ke- 
gundahan, kemasygulan, kepahitan, ke- 
pedihan, kepiluan, kesedihan, melankoli, 
patos 


perihal 1 1 ahwal, keadaan, 2 n kejadian, 


peristiwa, 3 a mengenai, tentang 


periksa n 1 selidik, usut, 2 cek, kontrol, 


memeriksa v 1 mengamati, mengawasi, 
mengontrol, menilik, menyelia, menyur- 
vei: 2 memandu, membuktikan, memveri- 
fikasi, mencoba, mengecek, mengetes, 
menguji, menjajal, menyerepi; 3 mem- 
pelajari, menafahus, meneroka, mengha- 


372 perilaku * perlu 


lusi, mengajuk, meninjau, menjajaki, me- 
nyelami, merasai (ki), meneliti,meneropong 
(ki), mengusut, menyelidiki, menyidik, 
merunut (ki);4melacak, mencari, mengacar, 
menggeledah, menggeratak, merazia; 5 
memisit (ki), menanyai, menginterogasi, 
mengompes, mengadili, menghakimi; 
pemeriksaninterogator,pengawas,pengu- 
sut, penyelia, penyelidik, penyidik, 
pemeriksaan n 1 inspeksi, kir (cak), kon- 
trol, pengamatan, pengawasan, pengecek- 
an, penilikan, penjagaan, penyeliaan, su- 
pervisi, survei: 2 eksplorasi, investigasi, 
interogasi, penelitian, pengusutan, penin- 
jauan, penyelidikan, penyidikan, tafahus, 
3 pelacakan, pencarian, penggeledahan, ra- 
zia 

perilaku n gajak, integritas, karakter, kela- 
kuan, kepribadian, khuluk, korenah, la- 
gak, perangai, perbuatan, sepak terjang, 
sifat, sikap, tabiat, telatah, temperamen, 
tindak-tanduk, tingkah laku, ulah, watak 

peringkat n kaliber (cak), kelas, rangking, 
strata, status, tahapan, tingkatan, urutan; 
berperingkat v berkelas, berpangkat, ber- 
perenggan, bertangga, bertaraf; 
seperingkatv sekelas, sederajat, sepangkat, 
semartabat, setaraf, setingkat 

perintah n aba-aba, amanat, amaran, arahan, 
instruksi, komando, mandat, order, rodi, 
suruhan, titah, tugas; 
memerintah v 1 menyuruh; 2 berkuasa, 


bertakhta, memimpin, mendominasi, 
mengampukan, mengelola, mengurus, 
menadbirkan; 


memerintahkan v mendiktekan, meng- 
instruksikan, mengomandokan, menitah- 
kan, menugasi, menyuruh, mensyariat- 
kan; 
pemerintah n 1 penguasa; 2 negara, nege- 
ri; 
pemerintahan n rezim, tadbir 

periode n 1 abad, daur, durasi, era, kurun, 
lama, masa, rentang waktu, tempo, term; 
waktu, zaman; 2 ambang, bagian, fase, 
stadium, tahap, taraf 

periodik a ajek, berkala, teratur 
ant dinamik; berubah; gerak 

periodisasi n pembabakan, pembagian, pe- 
nahapan 


perisa a enak, lezat, nikmat, sedap 

perisai n 1 dadap, jebang, telabang, tameng; 
2 ki benteng, penahan, penangkal, penang- 
kis, perlindungan, pertahanan 

peristiwa n afair, insiden, kasus, kejadian, 
peri, perihal, perkara 

peritonitis n radang selaput perut 

periuk n belanga, kendil, kuali, rawah, wa- 
jan 

perjaka n bujang, cowok (cak), jejaka, pemu- 
da, teruna 
ant perawan 

perkakas n abah-abah, alat, gawai, instru- 
men, perabot, perangkat, peranti, perleng- 
kapan, radas 

perkara n 1 guam, kasus, kejadian, masalah, 
pasal, persoalan, sengketa, urusan; 2 bab, 
ihwal, mengenai, tentang; 
memerkarakan v mendakwa, mengacara- 
kan, mengadukan, mengelah, mengete- 
ngahkan 

perkasa a 1 bagak, bahadur, berani, jantan 
(ki), kosen, perwira; 2 bertenaga, energik, 
gagah, kuat, kukuh, tangguh; 
ant 1 takut 
keperkasaan n kegagahan, kekuatan, ke- 
beranian, kejantanan 

perkosa, memerkosa v 1 mencabuli, mence- 
roboh, menggagahi (ki), menggauli (cak), 
meniduri, menjamah, menjimak, menye- 
tubuhi; 2 melanggar, mencaring, meng- 
injak-injak; mencemari, menodai 

perkutut n ketitir, merbuk, tekukur jarum 

perlahan-lahan a 1 beroncet-roncet; bersilir- 
silir, lambat-lambat, pelan-pelan, sepoi-se- 
poi, silir-semilir, 2 lembut, rendah 

perlambang n pertanda, tanda-tanda, isya- 
rat 

perlente a aksi (cak), bagus, cogah, elegan, 
elok, flamboyan (ki), keren, menawan, ne- 
cis, rancak, solek 
ant amburadul, lusuh 

perlop n cak cuti, kelepasan, vakansi 

perlu 1 adv harus, kudu, mesti, niscaya, usah, 
wajib; 2 a krusial, mendesak, penting, 
urgen, vital, 3 v butuh, ingin, 4 p demi, un- 
tuk: 
memerlukan v 1 membutuhkan, mengha- 
jatkan, mengharapkan, menginginkan, 2 
ki makan, memakai, menggunakan, meng- 


habiskan; 3 memberatkan, mementingkan, 
memprioritaskan, mengedepankan, meng- 
istimewakan, mengutamakan, menomor- 
satukan, 
keperluan n 1 hajat, harapan, kebutuhan, 
keinginan, kepentingan, 2 maksud, tuju- 
an, 3 keharusan, kemestian, keniscayaan, 
urgensi 
seperlunya adv sekadarnya, 

permadani n ambal, babut, karpet 

permai a cantik, elok, indah, majelis, mena- 
wan, rancak, syahda 
ant jelek, hancur 

permaisuri n maharani, padmi, rani 

permak, memermak v cak 1 membetulkan, 
memperbaiki, memugar, mendandani 
(ki), mengubah, merapikan, merenovasi, 
merestorasi; 2 memukuli, menganiaya, 
menyiksa 

permanen a ajek, konstan, kekal, langgeng, 
malar, mapan, persisten, stabil, tetap 

permata n adiratna, batu berharga, batu 
mulia, manikam, mestika 

permen n gula-gula, kembang gula 

permisi 1 n izin, perkenan; 2 v berpamitan, 
minta diri, minta izin, mohon diri 

permisif a bebas, liberal, lapang hati, longgar, 
lunak, pemaaf, terbuka, toleran 

permutasi n alternasi, pergantian, perubah- 
an, transformasi, transmutasi, transposisi 

pernah adv sempat, suah, sudah, tahu (cak) 
ant belum 

pernak-pernik 1 a aneka macam, aneka ra- 
gam, pancaragam, rupa-rupa, warna-wat- 
ni, 2 n remeh temeh, tetek bengek 

pernik n detail, serpih 

pernis n sampang, 
memernis v mengilapkan, merengas 

peron n beranda, halaman, pelataran, se- 
rambi 

peronyok, terperonyok 1 a bekernyut, ber- 
kedut, berkerumuk, berkerut-kerut, gu- 
mal, kepang-kepot, kumal, lecek (cak), 
lusuh, remoh, renyek, renyuk, ronyok, 2 
v mendekam, mengeram, menggerumuk, 
mengokol, meringkuk, meromok, merong- 
kok 

perosok, memerosokkan v membenamkan, 
memurukkan, menjebloskan, mendorong, 
menjerumuskan, menjorokkan, menunda, 


permadani ° perspektif 373 


terperosok v1 ambles, teperlus, terbenam, 
terjeblok, terjeblos, terjerumus, terpuruk, 
2 terjebak, terperangkap, tenggelam (ki) 

perot a bengot, benyot, berong, erot, genyot, 
kencong, mencong, mengot, mengsol, me- 
rot, miring, pencong, pesong 

persegi n bujur sangkar, empat persegi, 
kotak, petak 

persekot n acaram, agunan, cagar, cekrem, 
cengkeram, panjar, tanda jadi, tempah, 
uang muka 

persen n bayaran, bonus, komisi, obat jerih, 
pembasuh tangan, premi, tip, uang rokok, 
upah 

persentase n bagian 

persepsi n apresiasi, cerapan, impresi, kesan, 
sensasi, tanggapan, pemahaman, penge- 
nalan, pengertian, rekognisi 

perseptif a intuitif, lantip, peka, reaktif, re- 
septif, responsif, sensitif, tajam (ki), tang- 
gap 

‘persil n kapling, lahan, pekarangan, tanah 

?persil, tepersil v belodok, membersil, men- 
congol, terbancut, terbudur, terjojol, ter- 
sembul 

persis a cak 1 benar, pasti, tentu, 2 akurat, 
eksak, jitu, korek (cak), pas (cak), telak, te- 
pat, 3 hidup, sama, sebangun, serupa, 
ant beda 

persisten a 1 berkanjang, gentur, gigih, keras 
hati, kukuh, senggang, tekun, 2 berke- 
sinambungan, konstan, membenang (ki), 
sambung-menyambung, terus-menerus, 
tunak 

persneling n gigi (cak), transmisi 

person n individu, insan, jiwa, manusia, 
orang, pribadi 

persona n 1 manusia, orang; 2 figur, potret, 
sosok, wajah 

personal n individual, orang per orang, 
perorangan 
ant kelompok 

personalitas n 1 identitas, individualitas, jati 
diri, pribadi, 2 fiil, karakter, kepribadian, 
khuluk, pembawaan, sifat, tabiat, tempera- 
men, watak 

personel n anak buah, anggota, awak, 
pemain, pegawai, petugas 

perspektif n prospek, sudut pandang, vista, 
kacamata (ki) 


374 persuasi * petah lidah 


persuasi n bujukan 

pertal, memertal v menerjemahkan, meng- 
alihbahasakan; 
pemertalan n penerjemahan, pengalih- 
bahasaan; 
pertalan n alih bahasa, terjemahan 

pertama adv 1 mula-mula, perdana, prima; 
2 terpenting, terutama 

pertanda n algojo, pelebaya 

pertiwi n bumi, tanah 

pertusis n batuk rejan 

perunggu n gangsa, kangsa 

perut n 1 alat pencernaan, lambung, tem- 
bolok; 2 ki gua garba, kandungan, peranak- 
an, rahim; 3 kas dapur (ki), makanan, naf- 
kah, rezeki; 
-- buntu apendiks, perut buta, umbai ca- 
cing, usus buntu; 

perwira 1 n opsir; 2 a bagak, bahadur, berani, 
kosen, perkasa; 3 n hero, johan, pahlawan, 
satria, wira 

pes n ambah-ambah, sampar 

pesai, berpesai-pesai a acak-acakan, awut- 
awutan, berantakan, berarakan, berberai- 
an, berserakan, bertebaran, bongkar-bang- 
kir, centang-perenang, cerai-berai, kacau- 
balau, kelut-melut, keruntang-pukang, ko- 
car-kacir, lerak, morat-marit, porak-parik, 
porak-poranda, relai, rondah-randih, ro- 
pak-rapik, semrawut, tersara bara 
ant tertata 

pesam a hangat, panas kuku, suam 

pesan n 1 catatan, memo, amaran, perin- 
tah, permintaan, suruhan, surat; 2 ama- 
nat, petaruh, wasiat, weling, moral, na- 
sihat, petuah, wejangan; 
memesan v membeli, membestel, meng- 
ambil; 
pemesan n konsumen, pembeli; 
pesanan n antaran, bestelan, kiriman, 
order, proyek (cak), titipan; 
berpesan v berpetaruh, mengamanatkan, 
mewasiatkan 

pesanggrahan n penginapan, wisma 

pesantren n 1 madrasah; 2 asrama, pondok 

pesat a cepat, deras, ekspres, kencang, kilat, 
laju 

pesawat n 1 kapal terbang, kapal udara, pe- 
sawat terbang, pesawat udara; 2 alat, 
mesin, motor 


-- telepon tali bicara 

pesek a demes, dempak, papar, penyek, pi- 
pih 
ant mancung 

pesimis a putus asa 
ant optimis 

pesimisme n tasyaum, tasyalim 
ant optimisme 

pesiar, berpesiar v berdarmawisata, berek- 
reasi, berkelah, berpelesir, bertamasya, ber- 
wisata, dolan, jalan-jalan, melancong, pik- 
nik 

pesing a aring, hancing, haring 

pesisir n pantai, rantau, tepi laut 

pesona n 1 daya pikat, daya tarik, magnet 
(ki), pukau; 2 afsun, aji-aji, cuca, gendam, 
guna-guna, jampi-jampi, mantra, pekasih, 
pelet, penggering, perindu, restu, sihir, 
sirep; 
memesona 1 a adiwarna, artistik, atraktif, 
bena, hebat, interesan, luar biasa; 2 v me- 
maku (ki), memikat, memincut, memukau, 
menakjubkan, menarik, menawan, menga- 
gumkan, mengikat 
memesonakan v 1 memesona; 2 memelet, 
menggendam, mengguna-guna, merestui; 
terpesona 1 a heran, kagum, silau (ki), 
takjub, tergeleng-geleng; 2 a ki gandrung, 
jatuh cinta, kasmaran, tercantol, terpaut, 
terpikat, terpincut, terpukau, tertambat, 
tertarik, tertawan, tersengsem; 3 v bertuah, 
tergayung, terpelet, tersirep, tertenung 

pesong 1 a bengot, benyot, erot, genyot, ken- 
cong, mengot, mengsol, miring, pencong, 
perot, serong; 2 v balik, putar; 
memesong v memusar, memusing, me- 
mutar, menggisar, mengisar; 
terpesong v menyalah, menyasar, menye- 
leweng, menyimpang 

pesta n acara, perayaan, perhelatan, per- 
jamuan, resepsi; 
memestakan v merayakan; 
berpesta v bergembira ria, bersuka-suka 

pestisida n racun hama 

peta n atlas, denah; 
memetakan v melukiskan, menggambar- 
kan 

petah lidah a bijak, calak, fasih, pandai bi- 
cara, pantas mulut; 
kepetah-lidahan n elokuensi, kefasihan 


petai cina n kemlandingan, lamtoro 

petak n 1 bujur sangkar, persegi, kotak, 2 bi- 
lik, kamar, ruang, sekatan, kurungan, sel, 
3 bidang, lopak, piring (ki) 
berpetak-petakv1bersegi-segi, 2 bersekat- 
sekat 

petak umpet n delikan, sembunyi-sembun- 
yian, umpet-umpetan 

petaka n bahala, bala, bencana, kecelakaan, 
ketewasan, mala, musibah, tragedi 

petala n lapisan, tingkatan 

'petang n burit, magrib, senja, sore, tunggang 
gunung 

"petang, kepetangan 1 n agen rahasia, in- 
tel, jasus, mata-mata, peluluk, penelik, 
pengintai, penyuluh, seko, spion, 2 a cer- 
dik, licik, licin 

petasan n mercon 

peti n boks, kotak, 
- kemas bandela, kontainer, pak; 
- jenazah peti mayat, peti mati, tabela; 
- Obat cerakin, pendadah; 
-— uang brankas, kas 

peti es n lemari pendingin, peti pendingin, 
memeti-eskan v membelakangi, membe- 
namkan, membiarkan, mendeponir, men- 
diamkan, menelantarkan, mengabaikan, 
mengendapkan, menggantungkan, me- 
ngubrakan, meninggalkan 

petik, memetik v 1 mematahkan, memotek, 
mengotes, meruntih; 2 menangkap, 
mengambil, mengalap; 3 mencukil, men- 
cuplik, mengutip, menukil, menyitir; 
4 memantik, menjentik, memainkan, me- 
mentil; 5 memperoleh, memungut, men- 
capai, mendapat, mengantongi, menggon- 
dol, menyabet, meraih, merebut, me- 
renggut 

petikan n cukilan, cuplikan, fragmen, ku- 
tipan, nukilan, sempalan 

petinggi n ketua kampung, pemimpin, lurah 

petir n cemeti dewa, cemeti malaikat (ki), 
geledek, guntur, guruh, halilintar, panah 
kelodan, petus, tagar, 
memetir-metir v bertagar, mendegam- 
degam, menggeledek, menggemuruh, 
berpetir v berguruh 
petirahan n sanatorium 

petisi n gugatan, permintaan, permohonan, 
tuntutan 


petai cina * picik 375 


petitih n adagium, aforisme, amsal, bidal, 
ibarat, maksim, pepatah, perbahasaan, 
peribahasa, perumpamaan, ungkapan 

petroleum n minyak bumi 

petromaks n stromking 

petua n 1 formula, kunci, 2 nasihat, pitawat, 
pelajaran yang baik, 3 keputusan mufti, 
pendapat mufti; 
dipetuakan v dinasihatkan, dianjurkan, 
berpetua v memberi nasihat 

petuah n advis, ajaran, amanat, fatwa, ma- 
sukan, nasihat, pengarahan, pesan, pe- 
tunjuk, pitawat, wejangan 

petus n cemeti dewa, cemeti malaikat (ki), 
geledek, guntur, guruh, halilintar, panah 
kelodan, petir, tagar 

petut a layuh, lumpuh, tepok 

peyang a panjul, penjol 

peyot a caung, ceduk, cekung, celung, ceng- 
kung, kempot, kempung, kunyam, legok, 
lesung 

piadah n bidak, pion 

piagam n 1 dokumen, inskripsi, prasasti, 
2 brevet, diploma, ijazah, sertifikat 

piala n beker, trofi 

pialang n blantik, broker, calo, cengkau, 
dalal, makelar, perantara, talang 

piama n baju tidur 

piara v pelihara 
memiara v membudidayakan, memeliha- 
ra, menernakkan: 
piaraan n 1 peliharaan, ternak, 2 simpan- 
an 

pias n 1 jalur, kolom, lajur, ruangan, 2 batas, 
margin, tepi 

piawai a 1 ahli, berida (ki), berpengalaman, 
cakap, campin, kapabel, karatan (ki), ka- 
wakan, kompeten, kuat, lihai, mahir, pa- 
cak, pandai, pintar, subtil, terampil, ter- 
latih, ulung, 2 benar, betul, cocok, tepat 

pica, memicakan v melalaikan, melengah- 
kan, memasabodohkan, mempersetan, 
mencuaikan, mencupaikan, meneledor- 
kan, mengabaikan, 
terpica a abai, lalai, lengah, meleng, teledor 

picik a bodoh, buta, cupet, dungu, kerdil, 
kurang pikir, parokial, pendek akal, pen- 
dek ingatan, pendek kira-kira, pendek 
pikiran (ki), sektarian, sempit, singkat 
akal (ki), sontok akal (ki), suntuk, terbatas, 


376 picing ° pikir 


kepicikan n kecupetan, kekerdilan, ke- 
sempitan 

picing v merem, pejam; 
memicing v mengejam, mengerepas, me- 
rem, memejamkan, mengatupkan, menge- 
japkan 

picis n ketip, sepuluh sen 
picisan 1 n uang ketip; 2 a inferior, ka- 
cangan (ki), kelas dua, kelas kambing, ke- 
las teri, kodian, murahan, pasaran 

picu n candit, pelatuk; 
memicu v 1 menembakkan: 2 ki mela- 
hirkan, melantarkan, membangkit, mem- 
bawa dampak, membuahkan, membuat, 
mencetuskan, mendatangkan, menerbit- 
kan, mengakibatkan, mengundang, me- 
nimbulkan, menyebabkan, menyulut, 
pemicu n ki dorongan, gara-gara, kausa, 
lantaran, pasal, pencetus, penyebab, pe- 
nyulut 

pidana n kejahatan, kriminalitas, 
memidana v memutuskan hukum, mem- 
vonis, menghukum, 
terpidana n benduan, interniran, nara- 
pidana, pesakitan, rantaian (ki), tahanan, 
tawanan, terhukum 

pidato n ceramah, khotbah, lektur, orasi, 
syarah 

pigura n 1 gambar, lukisan, 2 bingkai, birai, 
lis 

pihak n 1 bagian, paksa, sayap, sebelah, sisi, 
2 blok, faksi, golongan, kelompok, kubu, 
partai, 3 arah, aspek, jurusan, sudut, 
memihak v berpihak, bias, tendensius, 
berpihak v berat sebelah, miring, membela, 
menyebelahi, pilih kasih, pro (cak) 

pijah, memijahkan v membiakkan, me- 
ngembangbiakkan, menangkarkan 

pijak v injak; 
memijak v menapak, mencecah, mengen- 
cang, mengenjak,mengentak, menginjak, 
menjejak, menumpu, menunjal; 
memijak-memijak v mengiles, menginjak- 
injak, mengirik; 
memijakkan v menapakkan, menginjak- 
kan, menjejakkan; 
pijakan n 1 injakan, tumpuan, tunjal, tin- 
jak; 2 asas, dasar, patokan, pedoman, pe- 
gangan, prinsip; 
berpijak v 1 berdiri, berjejak, bertapak, 


bertumpu, bertunjal; 2 berdasar, berpa- 
tokan, berpedoman, berpegang, bersandar, 
bertopang 

pijar n 1 marak, nyala, suar; 2 bunga api, 
kilatan api, lelatu, pendar, percikan api, 
berpijar v melalak, memarak, menyala 

pijat, memijatv 1 memecal, memicit, memijit, 
mengurut, meremas, 2 memencet, 
pemijatan n 1 pengurutan, 2 pemencetan, 
pemijitan 

pijat-pijat n bangsat, kepinding, kutu busuk, 
tumbila 

Pijit, memijit v memecal, memerah, memi- 
cit, memijat, mengurut, meremas, mema- 
cul, memencet, memisit, menekan, me- 
ngalit 

pikat, memikat 1 v memulut (ki), menak- 
lukkan, menggaet, menundukkan, mem- 
bujuk, mencumbu, merayu, memancing, 
memerangkap, menjebak, menjerat, 2 a 
aduhai (cak), atraktif, hebat, interesan, luar 
biasa, memaku (ki), memincut, menarik, 
mencengangkan, mengagumkan, mengi- 
kat:3 v memberahikan,memesona,memu- 
kau, menggairahkan, menggiurkan, me- 
rangsang 
pemikat n denak, iming-iming, taruhan, 
umpan, 
terpikat 1 a gandrung, jatuh cinta, kas- 
maran, tercantol, terpaut, terpesona, ter- 
pincut, terpukau, tertambat, tertarik, ter- 
tawan, 2 v terjebak, terjerat, terpancing, 
terperangkap, tertangkap 

piket v jaga, kawal 

pikir n 1 agak, akal, budi, intelek, 2 kata hati, 
pendapat, pertimbangan, 
memikirkan v 1 bernala-nala, memenung- 
kan, mempertimbangkan, menafakur- 
kan, mencari akal, mengagak, mengakali, 
mengenapkan, menimang-nimang (ki), 
menimbang, meninjau, merefleksikan, me- 
renungkan, merancang, mereka, meren- 
canakan; 2 membayangkan, mengenang- 
kan; 3 mementingkan, mengutamakan, 
4 memedulikan, memetiakan, memerha- 
tikan, memusingkan, mengacuhkan, me- 
nyibukkan, mengingat, 
pemikir n ahli filsafat, ahli pikir, filosof, fil- 
suf, teoretikus: 
pemikiran n adicita, ajaran, aliran, fikrah, 


filsafat, gagasan, haluan (ki), ide, ideologi, 
opini, paham, pandangan, pendapat, pere- 
nungan, pikiran, refleksi, sentimen, spe- 
kulasi, timbangan; 
pikiran n 1 anggapan, akal, budi, daya pi- 
kir, hemat, mantik, minda, otak (ki), pe- 
nalaran, paham, pandangan, pendapat, 
pendirian, perasaan, rasio, tilikan; 2 ja- 
lan, kiat, solusi; 3 angan-angan, bayangan, 
gagasan, ide, ingatan, memori; 4 maksud, 
niat; 5 beban, ganjalan; 
terpikir v terbayang, teringat, terkata, ter- 
kira, terlintas; 
berpikir v 1 bekerja, berputar; 2 bermakri- 
fat, bertafakur, berasumsi, berpendapat, 
merenung; 
berpikiran v beranggapan, berpaham, ber- 
pandangan, berpendapat, berpendirian, 
berprinsip; 
sepikiran n sehaluan, sependapat 

piknik v berdarmawisata, berekreasi, ber- 
kelah, berpelesir, berpesiar, bertamasya, 
berwisata, jalan-jalan, melancong 

pikul n galas; 
memikul v 1 membahu, mendagang, 
mengacak galas, menggalas, menggandar, 
menyandang, menyondang, membawa; 2 
memangku, mengemban; 3 menanggung, 
menuai (ki), merasakan; 
pikulan n 1 bawaan, beban; 2 galas, pen- 
dagang; 
terpikul v terpanggul, tertanggung 

pikun a kurang ingat, linglung, pelupa, ter- 
selap 

pil n gentel, tablet, tengkel; 
-- pahit frustasi, kekecewaan 

pilah, memilah v membagi, membedakan, 
memilih, memisahkan, mengategorikan, 
mengelompokkan,menggolongkan,meng- 
klasifikasi,meninting,menapis,menyaring, 
menyeleksi, menyortir; 
pemilahan n pemilihan, penyaringan, pe- 
nyortiran, seleksi 

pilar n 1 tiang, tonggak, 2 ki asas, basis, dasar, 
fondasi, rukun, sendi 

pilek n influenza, radang selaput lendir, se- 
lesma 

pilih v seleksi, 
- kasih berat sebelah, membeda-bedakan, 
memihak, pilih bulu, 


piknik * pimpin 377 


pilih-pilih a diskriminatif, eklektik, mem- 
beda-bedakan, selektif: 
memilih v 1 memastikan, memutuskan, 
menentukan,menetapkan, mengambil, me- 
nuruti, mengangkat, menunjuk;2 memilah, 
memisah-misahkan, menapis, meninting, 
menyaring, menyeleksi, menyortir; 
pemilihan n 1 penentuan, penetapan, pe- 
nunjukan; 2 pemilahan, penyaringan, pe- 
nyortiran, seleksi; 
pilihan n 1 alternatif, kesukaan, opsi, pre- 
ferensi; 2 saringan, seleksian, sortiran, tin- 
tingan; 
~ kata diksi 
terpilih 1 v tersaring, terseleksi; 2 a eksklu- 
sif, terbatas, tertentu; 

pilin n pintal, spiral; 
memilin1vmemelintir, memiuh, memulas, 
memuntir, melembarkan, memintal, meng- 
gantih, mengidas; 2 v memutar, memulas 
telinga, menarik telinga, menjewer, men- 
jinjit; 3 a mulas, perih, sakit; 
terpilin v terpiuh, terpulas, tergeliat, ter- 
pelecok; 
berpilin v berbelit, berpiuh, berpulas, ter- 
pilin 

pilon n andia, bego (cak), bodoh, dogol, do- 
ngok, dungu, goblok, lompong (ki), pandir, 
tolol 
ant cerdas 

pilot n angkasawan, aviator, juru terbang, 
penerbang 

pilu a 1 iba, larat, rawan, rayu, sayu, silu, ter- 
haru, trenyuh; 2 duka, galabah, gobar hati, 
masygul, sedih, susah hati; 
memilukan v memasygulkan, memedih- 
kan, memerihkan, memprihatinkan, me- 
ngenaskan, menggundahkan, mengharu- 
kan, mengibakan, menyayat hati, menya- 
yukan, menyedihkan, menyentuh (ki), me- 
nyilukan, merawankan, merayukan, pate- 
tis, tragis; 
kepiluan n kedukaan, kegetiran (ki), ke- 
masygulan, kepahitan (ki), kepedihan, ke- 
sayuan, kesedihan, patos 

pimpin, memimpin v 1 membawahkan, me- 
megang cempurit, mengepalai, mengetuai, 
mengomando, mengimami, mengatur, 
mengendalikan, mengoordinasikan; 2 me- 
melopori, mendahului, menganjuri, meng- 


378 pin * pingit 


arak, menghulukan; 3 memandu, mem- 
bimbing, menuntun; 4 memenangi, men- 
dominasi, menjagoi, menjuarai, merajai; 5 
melatih, mendidik, mengajar, mengasuh; 
pemimpin n 1 atasan, bos, kepala (ki), 
ketua, komandan, koordinator, majikan, 
master, sep; 2 direksi, imam, manggala, 
panglima, pemuka, presiden, rais, zaim, 
pengurus (badan usaha), 3 pelopor, peng- 
anjur, perintis, pionir (cak), 
ant1 bawahan 
pimpinan n arahan, bimbingan, didikan, 
terpimpin v terarah, teratur, terkendali 

pinn ljarum semat, peniti, 2 cogan, emblem, 
insinye, lencana, medali 

Ipinang n jambe, maman, pucang; 
-- sebatang ki sebatang kacang, sebatang 
kara, sebatang karang, seorang diri 

"pinang, meminang v melamar, meminta, 
mempersunting, menanyakan, menunangi 

'pinang, meminang-minang v membuai, 
mengayun-ayunkan, menggayun, meni- 
mang-nimang 

pinar-pinar, berpinar-pinar v berkunang- 
kunang, berpendar-pendar, berpinau-pi- 
nau 

pincang a berat sebelah, dingklang, encot, 
gempor, genjang, imbal, jengkot, kipa, 
pengkor, senjang, timpang; 
kepincangan n disekuilibrium, disparitas, 
jurang (ki), kesenjangan, ketidakseim- 
bangan, ketimpangan, kekurangan, kele- 
mahan; 
terpincang-pincang a copak-capik 

pincut, memincut v memesona, memikat, 
menarik, menggiurkan; 
terpincut 1 v tercantol, terpaut, terpesona, 
terpikat, terpukau, tertambat, tertarik, ter- 
tawan; 2 a jatuh cinta, kasmaran, gan- 
drung 

pinda, meminda v membetulkan, memper- 
baiki, mengoreksi, meralat, merevisi 
pindaan n emendasi, koreksian, pelurus- 
an, pembetulan, perbaikan, ralat, revisi 

pindah v 1 alih, tukar; 2 bermigrasi, meng- 
imbit, mengungsi; 
ant 1 tetap; diam 
memindahkan v 1 mengalihkan, meng- 
anjak, mengasak, menggeser, mengisarkan, 
mentransfer, menyesarkan, membawa, 


memboyong, mengangkut, mengevakuasi, 
mengungsikan, mentransmigrasikan, me- 
mutasi, mengalihtugaskan, mengirim, 
mengoper; 2 membelokkan, menggan- 
ti, mengubah, menukar, menyurihkan, 
percakapan; 3 menerjemahkan, menga- 
lihbahasakan, mengopi, mentranskripsi- 
kan, menurun, menyalin; 4 menjangkitkan, 
menularkan; 

pemindahan n 1 pengalihan, transportasi; 
2 evakuasi, pengungsian, transmigrasi; 
berpindah v 1 beralih, beranjak, berasak, 
bergerak, bergeser, beringsut, berkisar, 
mengesak, 2 berganti, bertukar; 3 menular, 
menurun 

perpindahan n 1 mutasi, peralihan, per- 
anjakan, pergeseran, transfer; 2 migrasi, 
anadrom, ruaya; 

~ penduduk migrasi, kolonisasi; 
kepindahan n rantus, terjangkiti, terkena, 
tertular 


pindai, memindai v memandangi, mem- 


perhatikan, mengamati, menjelang 


pinggan n basi, cambung, mangkuk, piring 


besar 


pinggir n bibir (ki), gisik, rusuk, samping, 


sembir, sisi, susur, tepi, tubir, 

ant tengah 

meminggir v menepi, menyingkir, menyi- 
si, menyisih, 

ant menengah 

meminggirkan v 1 menepikan, mengiri- 
kan, menyampingkan, menyebelahkan, 
menyisikan; 2 ki memarginalkan, mengge- 
ser, menggusur, menyingkirkan, menyisih- 
kan; 

ant 1 menengahkan 

peminggiran n eliminasi, penyingkiran, 
penyisihan; 

pinggiran 1 n perbatasan, tepian; 2 a mar- 
ginal, terpinggirkan 


pinggul n bokong, kibul, panggul, pangkal 


paha, pantat, punggung, tongkeng 


pingit, memingit v 1 memeram, mengan- 


dam, menyengker, memasung, membe- 
lenggu, mengungkung, mengurung, me- 
nyekap; 2 membatasi, menahan, mence- 
gah, menegah, menghambat, menjangan- 
kan; 

ant membebaskan 


pingitan n kurungan, sengkeran; 
berpingit v berkurung, mendekam 

pingkal, terpingkal-pingkal v berdekak- 
dekak, berdengkang-dengkang, menga- 
kak, menggelekek, mengilai-ilai, terbahak- 
bahak, tergelak-gelak, terkakah-kakah, ter- 
kakak-kakak, terkekeh-kekeh, terkojol-ko- 
jol 

pingpong n tenis meja 

pingsan v hilang semangat, kolaps (cak), se- 
maput, terlengar 

pinjam, meminjam v menyanggam, me- 
nyelang 

pinset n penjepit kecil, cunam; 
berpinset v bercunam 

pintal n idas, pilin, spiral; 
memintal v 1 melembarkan, memilin, 
mengantih, mengidas; 2 menjalin; 
berpintal v berpilin 

pintar a 1 akil, arif, bakir, berakal, berpen- 
didikan, berpengetahuan, bestari; brilian, 
cemerlang (ki), cendekia, cerdas, encer (ki), 
genial, genius, intelek, inteligen, kapabel 
(cak), lantip, mahardika, mampu, pandai, 
ringan kepala, tajam (ki), terang akal; 2 
ahli, berida (ki), berpengalaman, campin, 
kawakan, kompeten, lihai, mahir, masak 
masai, pacak, paham, piawai, terampil, ter- 
latih, ulung; 3 banyak akal, panjang akal, 
cerdik, licin; 
ant bodoh 
kepintaran n kecendikiaan, kecerdasan, 
kecerdikan, kapabilitas, keahlian, kebo- 
lehan, kecakapan, kemahiran, kepandai- 
an, kepiawaian, keterampilan, kompetensi 
ant kebodohan 

pintas, memintas v 1 memotong jalan, me- 
nerobos, meregat, potong kompas (cak), 
melintas, merintas, menyeberang; 2 me- 
mintasi; 3 memenggal lidah, mengerat li- 
dah, menceletuk, menengahi, mengaru, 
menginterupsi, menukas, menyelang, me- 
matahkan, memotong, memutus, mening- 
kah, menyampuk, menyarung, menyela, 
menyerobos; 
memintasi v 1 melalui, melewati, melin- 
tasi, mengarungi, menyeberangi, mere- 
dah; 2 ki membereskan, memecahkan, me- 
nangani, menanggulangi, mengatasi, me- 
nuntaskan, menyelesaikan; 3 ki melarang, 


pingkal * pirau 379 


membendung (ki), mencegah, menegah, 
menghalangi; 
pintasan n 1 jalan pintas; 2 penyebe- 
rangan 
sepintas n sebentar, sececah, sejemang, se- 
jenak, sejenang, sejurus, sekejap, sekelebat, 
sekilas, selincam, selintas, sepemakan sirih 
(ki), serejang, sesaat; 
~ lalu sejalalat, sekejap mata, sekelap mata, 
sekilas pandang, selayang pandang, sam- 
bil lalu 

pintu n 1 bab, gapura, gerbang, portal; 2 ki 
akses, kans (cak), keleluasaan, kemung- 
kinan, kesempatan, kunci, peluang 

pinus n cemara, eru, saru, tusam 

pion n 1 bidak, piadah, 2 anak buah, antek, 
bawahan, begundal, kaki tangan, 3 ki pio- 
nir 

pionir n cak jago, pelopor, pembaharu, pe- 
mimpin, pemrakarsa, penganjur, perintis, 
promotor 

pipa n 1 buluh-buluh, pembuluh, saluran, 2 
cangklong, gudu-gudu, hokah, honcoe, 3 
berumbung, cangklong, cerobong, corong, 
culim, pengudut, polongan, 
berpipa v berpolongan 

pipet n cak hisapan, sedotan, sesapan 

pipih a1 ceper, gepeng, layah, lempeng, le- 
per, pecak, penyok, 2 demes, papar, pe- 
nyek, pesek, tepos, tipis, 
memipihkan v meleperkan, mengemekan, 
memesekkan, memecakkan, menggiling, 
memadatkan 

Ipipis v cak berkemih, buang air kecil, ken- 
cing 

*pipis, memipis v melembutkan, melumat- 
kan, membubuk, memirik, menepung, 


menggecek, menggerus, menggiling, 
menghaluskan 

pipisan n batu giling, gandik 

pipit, memipit v mencapit, mengapit, 


menghimpit, menjepit, menyepit; 
pipitan n apit, capit, penjepit, sapit, sepit 
pirai n encok, reumatik, sengal tulang 
piramida n limas 
pirang a blonda 
pirau 1 n abu-abu, kelabu; 2 a balam-ba- 
lam, baur, ilam-ilam, kabur, kabut, ke- 
lam, keruh, lamat-lamat, membalam, me- 
rencam, redam, redup, remang, sabah, sa- 


380 piring * plan 


bur, samar-samar, saru, sayup-sayup, se- 
bam, suram, terang-terang laras 

piring n ki bidang, lopak, petak 
piringan n cakram, diskus, plat 
-- hitam plat 

pirsa v 1 melihat, menonton, menyaksikan, 
2 maklum, mengerti, paham, tahu, 
pemirsa n penonton, pirsawan, spektator; 

pisah v 1 belah, cerai, pecah, putus, sarak, 
2 cak bercerai, berpisah 
- ranjang pisah tidur 
memisah v 1 memisahkan diri: 2 melerai; 
memisahkan v1 melepaskan, membagi, 
membelah, memecah, menarik garis, 
menceraikan, mengerakkan, menjarakkan, 
menyibakkan, merenggangkan; 2 memen- 
cilkan, mengarantina, mengasingkan, 
mengisolasi, mengucilkan, menyakukan, 
menyendirikan, menyisihkan; 3 melerai, 
menengahi, mengantarai, merarai, men- 
damaikan, mengakurkan, meragamkan, 
merukunkan; 4 membedakan, memilah, 
memilih; 5 memagari, membatasi, mena- 
biri, mengantarai, menyekat; 
ant 1 menyatukan 
~ diri berasing, bersunyi-sunyi, memencil, 
menyendiri, menyepi 
pemisah n 1 abar-abar, alang, aling-aling, 
pagar, partisi, pembatas, penyekat, 2 pe- 
lerai, wasit 
pemisahan n 1 pelepasan, pembelahan, 
peleraian, pemecahan, penceraian, peng- 
uraian, separasi; 2 diferensiasi, diskrimi- 
nasi, pembedaan, 3 pemencilan, pengasing- 
an, pengucilan, penyendirian; 
ant penyatuan 
terpisah v berpencaran, berperai-perai, ter- 
asing, terisolasi, terkucil, terpencil, tersaku, 
tersendiri, terbagi, terbelah, terpecah, ter- 
putus, terserai, terserak; 
keterpisahan n isolasi, kesendirian, keter- 
asingan, keterkucilan, keterpencilan; 
berpisahv1 berakhir, bercerai, bererak, ber- 
parak, bubar; 2 berjarak, berjauhan; 
ant 1 bersatu 
perpisahan n parak, perceraian, perpecah- 
an 

pisang n mauz; 
-- raja punti 

pisau n badik, belintan, dodong, jambiah, 


kerambit, lading, lawi ayam, nenram, 
pongia, sangkur, sikin; 
-- caluk kapak, pisau penebang; 
-- makan pisau meja; 
-- sadap arit; 
-- wali bayung, pisau ukir 

Pises n Hut, Mina 

pistol n beceng (cak) 

pit n besikal, kereta angin, roda angin, se- 
peda 

pita n ban, lin, reben, tali tap; 
-- cukai bandrol; 
-- sepatu tali sepatu, veter 

pitam a gering hulu, jangar, lengar, pening, 
pusing, puyeng, teler (cak); 
-- babi ayan, epilepsi, gila babi, sawan ba- 
bi, sekalor (cak) 

pitar, memitar v membidik, memidi, meng- 
acu, mengarahkan, menjuju 

pitarah n kakek moyang, nenek moyang, 
karuhun, leluhur 

piting, memiting v mendekap, menyikap, 
mengapit, mengunci, menjepit; 
pitingan n jepitan, kuncian 

piton n sanca 

piuh, a memiuh v memelintir, memilin, 
memular, memuntir; 
terpiuh v keseleo, riuk, salah urat, terbeli- 
ngut, tergeliat, terkehel, terkiat, terkilir, ter- 
kiuk, terpelecok; 
berpiuh v berbelit, berpilin, berpulas, ber- 
putar, melingkar, melintir; 
berpiuh-piuh v 1 berpilin-pilin; 2 berbelit- 
belit, berlibat-libat, berlilitan, sulur bulur 

piut n anak dari cicit, cece, cucu kepada 
cucu, keturunan kelima 

piutang n debet, tagihan 

pivot 1 n aksis, as, gandar, poros, sumbu, 2 n 
inti jantung (ki), pusat; 3 v berpusing, ber- 
putar 

plafon n langit-langit, pagu 

plagiarisme n penjiplakan 

plagiat n jiplakan 

plagiator n penjiplak 

plakat n poster, surat tempelan 

plaket n lencana, medali, medalion 

planet n bintang beredar, bintang siarah, sa- 
telit 

planetoid n asteroid 

plang n papan nama 


planing n cak cadangan, persiapan, ran- 
cangan, rencana 

plasenta ari-ari, saudara (ki), tali pusar, tem- 
buni, uri 

plastis a elastis, fleksibel, laur, lentur, luwes, 
variabel 
ant kaku 

plastisitas n elastisitas, fleksibilitas, kelentur- 
an, keluwesan 

plat 1 piringan hitam, 2 cakram, diskus, lem- 
pengan, piringan 

platform n 1 garis haluan, kebijakan; 2 dek- 
larasi, maklumat, manifesto, pernyataan; 
3 mimbar, panggung, podium, tribune 

platina n emas putih, maskodok, platinum 

plato n dataran tinggi 

plebisit n pemungutan suara 

pleidoi n pembelaan 

pleno a lengkap, paripurna 

plin-plin a cak main angin, mencla-mencle, 
plintat-plintut 

plonco a baru, bau kencur, hijau (ki), mentah, 
yunior 

plong a lega, pada, puas, sreg (cak) 

plontos a botak, gundul, sulah 
ant gondrong 

plot n alur, jalan cerita, garis besar 

plumbum n timah hitam, timbel 

plural a beragam, beraneka macam, ber- 
aneka ragam, beraneka rupa, berbagai 
macam, berbagai ragam, berbagai rupa, 
berjenis-jenis, berlain-lainan, bermacam- 
macam, bermacam rupa, beroncet-roncet, 
bervariasi, bineka, heterogen, majemuk, 
multipel, puspawarna 
ant homogen 

pluralitas n diversitas, heterogenitas, ke- 
anekaragaman, keberbagaian, kebinekaan, 
kemajemukan, keragaman, multiplisitas, 
variabilitas 
ant homogenitas: kehomogenan 

plus 1 a berlebih; 2 n dengan, pakai (cak), 
tambah 
ant minus 

pneumonia n radang paru-paru 

poci n cerek, teko 

podium n mimbar, platform, tribune 

pohon n 1 pokok kayu, tanaman, tumbuhan, 
2 ki asal mula, beberas, biang, pangkal, 
pokok, sebab 


planing * polemik 381 


poin n 1 dot (cak), titik, 2 angka, biji, kredit, 
nilai, ponten (cak), skor, 3 artikel, ayat, 
bagian, butir, elemen, unsur, 4 inti, pokok, 
subyek, tema, topik: 5 maksud, sasaran, 
target, tujuan 

pojok n ceruk, pelosok, penjuru, sudut, 
memojok v menyudut, 
memojokkan v 1 memarginalkan, me- 
minggirkan, mendesak, menggusur, me- 
nyudutkan; 2 memblokade, mengepung, 
mengurung, menjepit (ki); 3 memberatkan, 
merugikan; mencemari, mencoreng, men- 
diskreditkan, menjatuhkan, menodai, me- 
nyimpuk, 
terpojok v terdesak, terpepet, tersudut 

poket n cak kantong, kocek, saku 

pokok 1 n pohon, pokok kayu, 2 n modal, 
3n akar (ki), asal mula, awal, benih, biang, 
bibit, induk (ki), kausa, lantaran, pangkalan, 
pohon (ki), punca, sebab, tampang (ki), 
4 n asas, dasar, rukun, sendi: 5 a asasi, 
baku, elementer, esensial, fundamental, 
hakiki, kardinal, mendasar, kunci (ki), 
penting, primer, prinsipil, sentral, teras 
(ki), utama, 6 n fokus, hakikat, inti, isi, pati, 
poin, pusat, sari, substansi, subjek, topik 
pokoknya adv modalnya, terpangkal 

pokroln advokat, ajuster, pembela, penasihat 
hukum, pengacara, 
pokrol-pokrolan v cak berdebat, bersilat 
ka-ta, bersilat lidah 

pol a cak 1 penuh, sarat: 2 maksimal, maksi- 
mum, mentok, suntuk, top: 3 banter, ba- 
nyak, 4 impas, lunas 

?pol n angket, jajak pendapat 

pola n 1 arketipe, cermin, contoh, ideal, mo- 
del, paradigma, prototipe, sablon, 2 corak, 
desain, figur, motif, ornamen, patron, ra- 
gam, ragi, warna, 3 organisasi, sistem, 4 
bangun, bentuk, format, rupa, 
memolakan v mendesain, mengonsep, 
merancang, merencanakan, mencontoh, 
berpola v beraturan, bersistem, teratur, ter- 
susun, tertata 

polah n kelakuan, perbuatan, ragam, ulah 

polarisasi n penghadapan, penentangan, 
pengutuban 

polaritas n dikotomi, dualitas, kontradiksi, 
paradoks 

polemik n perang pena, diskusi, kontroversi, 


382 polemis * porak-poranda 


perbalahan, perbantahan, perdebatan, si- 
lang pendapat; 
berpolemik v beranggar pena, berbantah- 
an, berdebat, berdiskusi 

polemis a kontroversial 

poles n memoles v 1 melicinkan, menggilap- 
kan, menghaluskan, 2 melumur, memba- 
lur, memulas, mengoles; 3 ki membe- 
daki, membesut, mempercantik, memper- 
indah, mendandani, membarui, membe- 
nahi, memperbaiki, merehabilitasi, mere- 
majakan, merenovasi, merestorasi, me- 
rombak 

poligami n permaduan 

poligon n segi banyak 

polikel n jaringan, membran, selaput, tela 

polisi n penjaga keamanan, petugas kea- 
manan; 
-- hutan jagawana 
-- rahasia detektif, intel, mata-mata, pene- 
lik, pengintai, penyuluh, reserse, seko 

politik n 1 ketatanegaraan, 2 garis haluan, 
kebijakan, strategi 

politis a diplomatis, strategis, taktis 

polos a 1 blangko, kosong, 2 konvensional, 
lugu, naif, sederhana, 3 benar, jujur, lu- 
rus (ki), lurus hati, mukhlis, mustakim, 
telanjang, terbuka, 
kepolosan n kesahajaan, kesederhanaan, 
keugaharian, kewajaran 

polusi n kontaminasi, pencemaran, pengo- 
toran 

pompa n, memompa v 1 mengambil, me- 
nimba, menyedot,2 melembungkan, meng- 
gelembungkan, meniup 

pondok n 1 barung-barung, dangau, gubuk, 
jambar, jerumun, sapau, saung, teratak, 2 
bait, kandang (ki), kediaman, panti, rumah, 
sudung (ki), tempat tinggal, 3 madrasah, 
pesantren, 
memondok v indekos (cak) 
pondokan n asrama, internat, mes, peng- 
inapan, tumpangan 

Ipongah a aga, agul, anggak, angkuh, arogan, 
bengah, besar cakap, besar kecek, besar 
kepala, besar mulut, bongak, bongkak, bu- 
rakah, congkak, gaduk, jemawa, kacak, 
kocak, langguk, lantam, mengangkat diri, 
rangah, ria, snobis, sombong, takabur, 
tinggi hati, uju 


?pongah a bambung, bebal, bongak, debil, 
dogol, domot, dongok, dungu, goblok, lom- 
pong (ki), pandir, sementung, tolol, 
memongahi v membodohi, membohongi, 
memperdayai, mengakali, mengecoh, me- 
ngelabui, menghelat, mengibuli, menipu, 
merakut (ki) 

pongsu n anak bukit, bukit kecil, busut, pun- 
dung, pusu 

pontang-pantingv 1 berjempalitan, berlarian, 
bertemperasan, bertempiar,kocar-kacir, lin- 
tang-pukang, mengaprit, sungsang sum- 
bal, terbirit-birit, tunggang-langgang; 2 ber- 
ceceran, berhamburan, berjebai, berlampar, 
bersebaran, berserakan, bertaburan, berte- 
baran, tergelebar 

ponten n (cak) angka, biji, kredit, nilai, poin, 
skor; 
memonten v membiji, menilai 

popi n cak anak-anakan, boneka 

Ipopok n amtet (cak), bebat bayi, bedung, 
lampin 

*popok, popokan n belis (cak), dedemit, de- 
mon, hantu, iblis, lelembut, memedi, mo- 
mok, pejajaran, puaka, setan 

popularitas n kemasyhuran, ketenaran, re- 
putasi 

populasi n komunitas, masyarakat, pendu- 
duk, rakyat, warga 

populera1beken (cak),eminen, hit,kenamaan, 
kondang, marak, masyhur, mengakar (ki), 
merakyat, naik daun, prominen, tenar, ter- 
kenal, ternama, terpegah, tersohor, 2 banal, 
bersahaja, biasa, konvensional, lazim, stan- 
dar, umum: 
memopulerkan v melambungkan, melejit- 
kan, memasyhurkan, menenarkan, meng- 
angkat, mengorbitkan, memasyarakatkan, 
membudayakan 

populisme n kerakyatan 

porak-parik a porak-poranda 

porak-poranda a 1 acak-acakan, awut-awut- 
an, berantakan, berarakan, berpesai-pesai, 
bersepah, bongkar-bangkir, centang-pere- 
nang, cerai-berai, colak-caling, kacau-ba- 
lau, kelut-melut, keruntang-pungkang, ki- 
bang-kibut, kusut, lalu-lalang, malang-me- 
lintang, morat-marit, porak-parik, rondah- 
randih, ropak-rapik, semrawut, serabutan, 
tersara-bara, tidak keruan; 2 berceceran, 


berhamburan, berjebai, berlampar, ber- 
pencaran, berperai-perai, bersebaran, ber- 
serakan, bertaburan, bertebaran; 
memorakporandakan v 1 memberai-berai- 
kan, memberantakkan, membongkar- 
bangkir, menceraiberaikan, mengacaukan, 
mengaduk-aduk, mengawut-awut, menye- 
rakkan; 2 membuyarkan, mengandaskan, 
menggagalkan 

pori-pori n liang renik, liang roma 

porno a asusila, cabul, carut, cemar, jorok, 
kotor, lucah, mesum, saru, vulgar 
ant susila 

poros n aksis, as, gandar, pivot, sumbu, 
- halang senterpor (cak) 

porot, memorot v 1 mengerikit, mengerip, 
mengerumit, 2 mengeret, menggerogoti, 
menggerowot, merongrong 

porselen n beling, gerabah, keramik, pecah 
belah, seling (cak), tembereng, tembikar 

porsi n alokasi, bagian, catu, distribusi, ha- 
buan, jatah, kuota, paket, panggu, pangsa, 
ransum, ruji 

portal n 1 gerbang, pintu, 2 cak palang 

portir n bawah, penjaga pintu, penunggu 
pintu 

tpos n 1 balai madat, congkong, gardu, pos 
penjagaan, rumah jaga, 2 kedudukan, 
posisi, basis, kantor, markas, pangkalan, 
sarang (ki), stasiun, tempat 

?pos n mata anggaran 

pose n aksi, gaya, sikap 
berpose n beraksi, bergaya, bersikap 

posesif a pencemburu 

posisin 1 kedudukan, letak, lokasi, pos, situs, 
tempat; 2 gaya, pose, sikap; 3 keadaan, kon- 
disi, situasi, stan; 4 jabatan, kapasitas, ke- 
las, pangkat, prestise, rangking, status 

positif a 1 absolut, afirmatif, aktual, defi- 
nit, eksplisit, jelas, kategoris, konklusif, 
konkret, meyakinkan, nyata, tegas, ten- 
tu; 2 pasti, percaya, yakin; 3 berguna, 
bermanfaat, efektif, konstruktif, memba- 
ngun, membantu, praktis, sehat 
ant negatif 

poster n plakat, surat tempelan 

posterior a kemudian, mengikuti, menyusul, 
setelah 

postulat n asumsi, hipotesis, premis, pre- 
sumsi, proposisi, tesis 


pori-pori * potong 383 


postur n bentuk tubuh, sikap tubuh, bodi 
(cak), perawakan, potongan, raut badan, 
sosok, tokoh 

potnjambangan, pasu bunga, tempat bunga, 
vas 

potasium n kalium 

potek, memotek v mematahkan, memetik, 
mengotes, meruntih 

potensi a daya, energi, kapasitas, kekuatan, 
kemampuan, kesanggupan 

potensial 1 a laten, terpendam, tersembunyi, 
2 adv boleh jadi, mentak, mungkin 

potlot n pensil 

potol v 1 copot, melukat, menggelup, puput, 
rontok, tanggal, terlepas, terpacul; 2 abtar, 
buntung, kotok, kotong, kudung, kutung, 
puntung, putus, rantas, terpenggal, ter- 
potong 

potong 1 n biji, buah, keping; 2 v cak kerat, 
penggal, sibir; 
-- kompas cak memintas, memotong jalan, 
meregat; 
-- kulup berpotong kulup, memotong ku- 
lup, bertebeng, khitan, sunat; 
-- rambut bercukur; 
memotong v 1 membantai, mendabih, 
mendebah, menetak, menggorok, men- 
jagal, menyembelih, merebahkan (ki), me- 
mancung, memenggal, menendas, meng- 
ayau; 2 melatas, memagas, memangkas, 
memapras, memunggal, mencampung, 
mengabung, menggunting, mengguntung, 
menutuh, merantas, memepat, menobak, 
mendabung, mengetam, menuai, mema- 
kuk,mematahkan,membabat, menggergaji, 
memandakkan, memendekkan, menyen- 
tengkan; 3 memaruh, membagi, membelah, 
memecah, memutuskan, mengamputasi; 4 
mendidis, mengerat, mengiris, menggodot, 
menopek, menyayat, menyebit, menyiat, 
menyuntih, merincih; 5 mencatut, men- 
cengkelong, mengambil, mengurangi, me- 
nyunat, menyurutkan, 6 memenggal li- 
dah, menceletuk, menengahi, mengaru, 
mengerat lidah, menginterupsi, menukas, 
menyelang, memintas, memutus, me- 
ningkah, menyampuk, menyarung, me- 
nyela, menyerobot; 
~ jalan memintas, menerobos, meregat, 
merintas, potong kompas (cak); 


384 potret * pranata 


memotong-motong v mencacah, menca- 
rah, mencelis, mencencang, mencincang, 
mengernai, menggodot-godot, mengiris- 
iris, menyuntih, meracik, merajang, me- 
menggal-menggal, mengerat-erat, meran- 
cak, memutilasi, memukang, menyendi- 
nyendi, 
pemotongann1 pembantaian, pendabihan, 
penjagalan, penyembelihan, pemenggalan, 
mutilasi, pengeratan; 2 pengurangan, pe- 
nyunatan (ki); 
potongann1bagian, belahan, cuilan, irisan, 
kepingan, keratan, patahan, penggalan, ra- 
ngup, rincih, sayatan, segmen, sempalan, 
serpih, sibiran, sobekan, seksi; 2 basi, 
diskon, korting, rabat, reduksi; 3 bentuk, 
corak, gaya, model, rupa, tempaan, tipe, 
tongkrongan (cak); 4 bentuk tubuh, sikap 
tubuh, bodi (cak), perawakan, postur, 
sosok, tokoh; 
terpotong 1 v terpenggal, terputus, teriris, 
tersayat; 2 a abtar, buntung, kotok, kotong, 
kudung, kutung, patah, potol, puntung, 
putus, rantas; 
berpotongan v 1 berbentuk, bercorak, ber- 
gaya, bermodel; 2 bersilangan, bertaut, si- 
lang selisih; 
sepotong n sebagian, sekerat, sekudung, 
sepenggal, serepih, sebelah, separuh, se- 
perdua, sesibir, setengah; 
sepotong-sepotonga fragmentaris, parsial, 
sebagian-sebagian, segmental 

potret n 1 foto, gambar; 2 bentuk, citra, figur, 
gambaran, lukisan, persona, profil, repre- 
sentasi, sosok, wajah; 
memotret v gambar, memfoto, menembak- 
kan kamera, mengabadikan, mengambil, 
menjepret (cak); 
pemotret n 1 fotografer, juru foto, mat 
kodak (cak), tukang potret; 2 alat potret, 
kamera, kodak (cak), tustel; 
pemotretan n opname, pengabadian, peng- 
ambilan gambar, penjepretan (cak) 

poyang n 1 bibit buwit, cikal bakal, kakek 
moyang, nenek moyang, karuhun, leluhur, 
pendahulu, pitarah; 2 belian, bomoh, ce- 
nayang, dukun, pawang, syaman 

prabu n baginda, raja, syah 

praduga n bias, kecurigaan, prasangka, pur- 
basangka, syak 


pragmatis a efisien, membumi, praktis, rasi- 
onal, realistis, utilitarian 

prahara n 1 angin ribut, badai, topan, gelora; 
2 amuk, haru biru, huru-hara, kalibut, ka- 
os, kecabuhan, kegemparan, kekacauan, 
keonaran, keributan, kerusuhan, kontro- 
versi 

praja n kota, negeri 

prajurit n sena, serdadu, tentara, tamtama 
ant perwira 

prakarsa n buah pikiran, gagasan, ide, ingat- 
an, inisiatif, rintisan; 
memprakarsai v memelopori, memulai, 
menaja, mengambil inisiatif, menganjuri, 
mengawali, menggagas, merintis; 
pemrakarsa n arsitek (ki), dalang (ki), ini- 
siator, motor (ki), otak (ki), pelopor, pen- 
cetus, pengambil inisiatif, penggagas, 
penggerak, perintis 

prakarya n hasta karya, kerajinan tangan, 
pekerjaan tangan 

prakatan alas kata, introduksi, katapendahu- 
luan, kata pengantar, mukadimah, pembu- 
kaan, pengantar, prawacana, preambul, 
sekapur sirih, prolog 

prakira, memprakirakan v mengestimasi, 
meramalkan 
prakiraan n prediksi, ramalan 

prakondisi n keharusan, prasyarat 

praktik n aksi, aplikasi, implementasi, mani- 
festasi, operasi, pelaksanaan, penerapan, 
pengamalan, pengerjaan, realisasi; 
mempraktikkan v melaksanakan, mema- 
nifestasikan, menerapkan, mengamalkan, 
mengaplikasikan, mengejawantahkan, me- 
ngerjakan, mengimplementasikan, meng- 
operasikan, menjalankan 

praktis a berdaya guna, efektif, efisien, mang- 
kus, membumi (ki), positif, pragmatis, ra- 
sional, realistis, sensibel 

praktisi n pegiat, pekerja, pelaku 

prameswari n permaisuri 

pramuniaga n pelayan toko 

pramuria n hostes 

pramuwisata n pemandu wisata 

pramuwisma n abdi, bibi, bedinde, pelayan, 
pembantu, pesuruh 
ant majikan, tuan 

pranata n adat, institusi, konvensi, lembaga, 
tradisi 


pranatal a pralahir 

prasaja a bersahaja, sederhana, ugahari, wa- 
jar 

prasangka n bias, kecurigaan, praduga, pur- 
basangka, syak, waham; 
berprasangka 1 v mencurigai, mensyaki; 
2 a ragu-ragu, sangsi 

prasaran n proposisi, tawaran, usulan 

prasarana n infrastruktur 

prasasti n batu bersurat, batu bertulis, epi- 
graf, inskripsi, piagam 

prasetia n ikrar, janji, kaul, komitmen, niat 

prawacana n introduksi, kata pendahuluan, 
kata pengantar, pengantar, prakata, se- 
kapur sirih 

prayitna n awas, hati-hati, siaga, siap siaga, 
tangar, waspada 

preambul n mukadimah, pembukaan 

predator n pemakan, pemangsa 

predestinasi n 1 bilangan, 2 garis hidup, 
kadar, kodrat, nasib, suratan, takdir 

predikat n 1 gatra sebutan, 2 julukan, label, 
nama, sebutan 

prediksi n antisipasi, bayangan, dugaan, es- 
timasi, kira-kira, perkiraan, prakiraan, pro- 
yeksi, ramalan, 
memprediksi v melihat, membaca, mem- 
faalkan, memperhitungkan, memperkira- 
kan, memproyeksikan, menduga, mene- 
bak, mengantisipasi, mengestimasi, mera- 
ba, meramalkan, mereka 

predisposisi n 1 alternatif, opsi, pilihan, se- 
leksi; 2 pengutamaan, prioritas 

prefiks n awalan 
ant sufiks 

prei v cak libur 

prelude n awal, introduksi, pembukaan, pro- 
log 

Ipreman a 1 independen, partikelir, privat, 
swasta, 2 awam, biasa, sipil 

*preman n cak bajingan, bajul, bandit, bang- 
sat, bromocorah, cecunguk, durjana, gali, 
jaharu, pencoleng, penjahat, perewa, pe- 
risau, residivis 

prematur a dini 

premi n 1 bonus, insentif, komisi, persen, 
2 bayaran, setoran 

premis n asumsi, hipotesis, patokan duga, 
postulat, presumsi, proposisi, spekulasi, 
teori, tesis 


pranatal * pretel 385 


premium n 1 premi, 2 superior 

premolar n geraham depan 

preposisi n kata depan 

prerogatif n hak istimewa, privilese, priori- 
tas 

pres 1v kempa, tekan, tindih: 2 n pengem- 
pa, 
mengepres v menekan, mengempa, meng- 
gencet, menindih, 
pengepresan n penekanan 

preseden n anteseden, contoh, ikutan, mo- 
del, teladan, terdahulu, turutan 

presensi n eksistensi, keberadaan, kehadir- 
an 

presentasi n 1 pengajuan, pengutaraan, pe- 
nyajian, penyampaian, 2 demonstrasi, pe- 
ragaan, pertunjukan, 
mempresentasikan v 1 memajukan, mem- 
bawakan, menampilkan, mengajukan, me- 
ngemukakan, mengetengahkan, menguta- 
rakan, menyajikan, menyampaikan, me- 
nyuguhkan; 2 memperagakan, memper- 
tunjukkan, menayangkan, mendemonstra- 
sikan 

preservasi n konservasi, pemeliharaan, pen- 
jagaan, perawatan, perlindungan, proteksi, 
pelestarian, pengawetan 

presiden n 1 kepala negara; 2 kepala, ketua, 
pemimpin 

presisi n akurasi, kecermatan, ketelitian, ke- 
tepatan 

preskripsi n aturan, petunjuk, resep 

preskriptif a dogmatis, kaku (ki), normatif 
ant deskriptif 

prestasi n hasil, kinerja, penampilan, perfor- 
ma 
ant wanprestasi 

prestise n 1 gengsi, harga diri, kedudukan, 
kehormatan,martabat,pamor, posisi, status; 
2 kredit, nama, otoritas, pengaruh, re- 
putasi 

prestisius a bergengsi, bermartabat, ber- 
pamor, impresif, megah, mengesankan, 
penggah, terhormat 

presumsi n asumsi, dugaan, hipotesis, pos- 
tulat, premis 

pretel v copot, lerak, melukat, rontok; 
mempreteli v melepasi, melerak, men- 
copoti, merontokkan 
ant memasang, melengkapi 


386 pretensi * problematis 


pretensi n 1 ambisi, aspirasi, dorongan, 
hasrat, keinginan, kemauan, 2 kepura- 
puraan; 
berpretensi v 1 berambisi, berhasrat, ber- 
keinginan; 2 berlagak, berpura-pura 

pretensius a1 megah, mengesankan, rangah, 
ria, semarak; 2 ambisius 

prevalensi n kebiasaan, kegaliban, kela- 
ziman 

preventif 1 v melindungi, mencegah, 2 n pe- 
nangkalan, pencegahan 

pria n adam, laki-laki, lanang, lelaki, mas- 
kulin 

priayi n adiwangsa, aristokrat, bangsawan, 
darah biru, menak, ningrat, permasan, 
ant rakyat 
kepriayian n aristokratis, feodalisme, ke- 
bangsawanan, keningratan, mahardika 

pribadi a awak, badan, batang tubuh, di- 
ri, individu, karakter, perseorangan, per- 
sona; 
ant umum 
kepribadian 11 fiil, karakter, khuluk, budi 
pekerti, pembawaan, perilaku, sifat, tabiat, 
temperamen, watak; 2 individualitas, jati 
diri, personalitas; 
berkepribadian v berkarakter, berpera- 
ngai, berperilaku, bertabiat, berwatak 

pribumi n anak negeri, asli, bibit buwit, 
bumiputra, 
ant keturunan, ras 
mempribumikan v menasionalisasi 

prigel a bijak, cakap, mahir, pandai 
ant ceroboh 

prihatin 1 a benguk, duka, galabah, gobar 
hati, gundah, masygul, merana, murung, 
samak, sedih, susah hati; 2 v berkorban, 
bertarak; 
memprihatinkan v memasygulkan, me- 
medihkan, memerihkan, memilukan, me- 
ngenaskan, menggodothati, menyayathati, 
menggundahkan, mengharukan, mengiba- 
kan, menyedihkan, menyentuh (ki), me- 
rawankan, patetis; 
keprihatinan n kedukaan, kegundahan, 
kemasygulan, kesedihan 

prima a1 paripurna, perfek, sempurna, su- 
perior, terbaik, tertinggi, top; 2 perdana, 
pertama, primer 

primadona n 1 adibintang, bintang pang- 


gung, diva, sripanggung; 2 ki bunga, pe- 
rempuan cantik, 3 ki unggulan 

primbon n kitab, pestaka, pustaka, sastra 

primer a elementer, esensial, fundamental, 
mendasar, penting, perdana, pertama, po- 
kok, prima, prinsipil, radikal, teras (ki), uta- 
ma, vital: 
ant sekunder 

primitif a1 kuno, sederhana, terbelakang, ter- 
tinggal, arkais, 2 barbar, biadab, liar 
ant modern 

pringas-pringis v cengar-cengir, cengenges- 
an, mengerenyot, mengereseng, menger- 
nyih, menyerengeh, menyeringai, meri- 
ngis 

prinsip n 1 asas, dasar, etika, hakikat, pokok, 
rukun, sendi; 2 filsafat, kepercayaan, keya- 
kinan, kredo, mandu, opini, paham, pan- 
dangan, pendapat, pendirian, sikap; 3 ajar- 
an, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, 
kaidah, patokan, pedoman, pijakan; 
berprinsip v beranggapan, berpaham, ber- 
pandangan, berpendapat, berpendirian, ber- 
pikiran 

prinsipil a asasi, esensial, hakiki, mendasar, 
penting, pokok, primer, utama 

prioritas n pengutamaan, preferensi, prero- 
gatif; 
memprioritaskan v memberatkan, me- 
mentingkan, memerlukan, mendahulu- 
kan, mengedepankan, mengistimewakan, 
mengutamakan, menomorsatukan 

privat a 1 eksklusif, khusus, pribadi, tersen- 
diri; 2 rahasia, tertutup, tersembunyi; 3 in- 
dependen, partikelir, swasta 
ant 1 umum; 2 terbuka 

privatisasi n swastanisasi 

privilese n hak istimewa, kebebasan, kelelu- 
asaan, kemerdekaan, prerogatif 

pro a cak membela, memihak, menyebelahi 
ant kontra 

probabilitas n kebolehjadian, kementakan, 
kemungkinan, peluang 

problem n 1 dilema, kesulitan, komplikasi, 
masalah, penyakit (ki), persoalan, 2 enig- 
ma, misteri, pertanyaan, tanda tanya, teka- 
teki 

problematis a ambigu, bermasalah, dilema- 
tis, dubius, enigmatis, gelap, misterius, re- 
mang-remang, samar, sulit 


prodeo adv cuma-cuma, gratis, percuma 

produk 11 barang, buatan, ciptaan, komodi- 
tas, keluaran, kreasi, produksi, rakitan, 2 
buah, efek, hasil, konsekuensi: 
-- sampingan produk sertaan 

produksi n 1 pabrikasi, pembuatan, pene- 
rapan, perakitan, 2 buatan, kreasi, pro- 
duk; 
memproduksi v melahirkan, membikin 
(cak), membuat, menciptakan, menelurkan, 
mengeluarkan, menghasilkan, mengilang, 
mereka cipta, memublikasikan 

produktif a 1 fertil, inventif, kaya (ki), krea- 
tif; subur; 2 baik, berguna, bermanfaat, 
bernilai, menguntungkan, profitabel; 
ant kontraproduktif 
keproduktifan n produktivitas 

produktivitas n daya produksi, kapasitas 
produksi, fertilitas, kesuburan, inventivi- 
tas, kreativitas 

produsen n pembuat, penghasil, produser 
ant konsumen 

produser n 1 penghasil, produsen, 2 peng- 
usaha 

profan a duniawi, keduniaan, sekular 

profesi n jalan hidup, karier, pekerjaan, 
berprofesi v bekerja, berperan, menjabat, 
menjadi, 
seprofesi n sejabat, sejawat, sepekerjaan 

profesional a 1 ahli, berpengalaman, cakap, 
karatan (ki), kompeten, terlatih, ulung; 2 ba- 
yaran 
ant amatir 

profesor n guru besar, mahaguru 

profetik a prediktif, prognostis 

profil n 1 bentuk, figur, kontur, potret, raut, 
siluet, 2 biografi, memoar, riwayat hidup 

profit n 1 keuntungan, laba, margin, per- 
sentase, surplus, 2 berguna, bermanfaat, 
bernilai, produktif 

prognosis n diagnosis, perkiraan, prediksi, 
proyeksi, ramalan 

program n 1 acara, agenda, cadangan, ka- 
lender, skedul (cak), rencana, 2 tata olah 

programa n acara, program 

progres n kemajuan, perkembangan, per- 
tambahan, pertumbuhan 

progresif n liberal, maju, radikal, reformis, 
revolusioner, toleran 
ant konservatif 


prodeo ° proposisi 387 


prohibisi n inhibisi, kekangan, larangan, 
pembatasan, supresi 

proklamasi n deklarasi, embaran, maklumat, 
manifesto, notifikasi, pemakluman, pem- 
beritahuan, pengumuman, pernyataan, 
persiaran, publikasi, wara-wara 

proletariat n kaum buruh, kaum marhaen, 
kaum murba, kelas bawah, kelas pekerja, 
rakyat biasa, rakyat jelata, rakyat keba- 
nyakan 

prolog n awal, introduksi, pembukaan, pen- 
dahuluan, pengantar, prelude, prakata 

prominen a beken (cak), eminen, kenamaan, 
kondang, masyhur, populer, tenar, ter- 
kemuka, terkenal, ternama, terpegah, ter- 
sohor 

promosi n 1 kenaikan, peningkatan, 2 adver- 
tensi, iklan, pariwara, publisitas, propa- 
ganda, reklame, 
mempromosikan v 1 menaikkan, 2 mem- 
perkenalkan, mempropagandakan, mem- 
publikasikan, mengiklankan, memasarkan, 
menawarkan 

promotor n 1 pelopor, penganjur, perintis, pio- 
nir; 2 sponsor 

pronomina n kata ganti, 
-- persona kata ganti orang; 
-- posesif kata ganti milik 

propaganda n agitasi, ajakan, daayah, kam- 
panye, persuasi, promosi, publisitas, 
mempropagandakan v melantamkan (ki), 
mencanangkan, mendengungkan (ki), me- 
neriakkan, menggembor-gemborkan, 
mempromosikan, mengiklankan, me- 
raung-raungkan (ki) 

propeler n baling-baling, kincir angin, ki- 
tiran 

properti n 1 kekayaan; 2 eigendom, kepu- 
nyaan, milik 

proporsi n 1 nisbah, perbandingan, perim- 
bangan, rasio, skala; 2 balans, harmoni, 
keseimbangan, simetri 

proporsional a harmonis, memadai, sama, 
sebanding, seimbang, sepadan, setakar, 
setara, simetris 

proposal n ide, proyek, proposisi, rencana, 
tawaran, usulan 

proposisi n 1 prasaran, proposal, tawaran, 
usulan; 2 asumsi, hipotesis, patokan duga, 
postulat, premis, teori 


388 prosa * pualam 


prosa n cerita, fiksi, gancaran, karangan 
bebas 

prosais 1 a banal, biasa, boyak, datar (ki), ke- 
ring (ki), membosankan, literal; 2 n pe- 
ngarang, penulis 

prosedur n 1 jalan, langkah, metode, modus 
operandi, proses, saluran, siasat; 2 garis 
haluan, kebijakan, strategi 

proses 1 cara, jalan, metode, mode, operasi, 
prosedur, sistem, teknik, reaksi; 
memprosesv1 mengerjakan, menggarap, 
mengoperasikan, menjalankan, membe- 
reskan, menangani, mengurus; 2 mencetak, 
mencuci: 
berprosesvaktif, bekerja, berjalan, berlang- 
sung, beroperasi 

prosesi n ambalan, arak-arakan, defile, iring- 
iringan, kirab, parade, pawai, perarakan 

prospek n 1 harapan, kans (cak), kemung- 
kinan, peluang; 2 perspektif, sudut pan- 
dang, vista 

prospektif a menjanjikan 

prospektus n brosur, katalog, selebaran 

prostitusi n moler, pelacuran, pergonglian, 
persundalan 

protagonis n 1 aditokoh, hero, pelaku utama, 
tokoh utama; 2 eksponen, penganjur 
ant antagonis 

protein n zat putih telur 

proteksi n benteng, defensi, konservasi, 
pengamanan, pengayoman, penjagaan, 
perlindungan, pertahanan, preservasi 

protektif a defensif, melindungi, mencegah 

protektor n pamong, patron, pelindung, 
pengayom, penjaga 

protes n 1 keberatan, keluhan, penentangan, 
penolakan, sesalan; 2 demonstrasi, unjuk 
rasa; 
memprotes v menentang, mengkritik, me- 
nolak, mengeluh 

protokol n aturan, adat, istiadat 

protoplasma n bioplasma 

prototipe n 1 arketipe, purwarupa; 2 mo- 
yang 

provinsi n daerah, teritori, wilayah 

provinsial a 1 kedaerahan, regional, terito- 
rial; 2 cupet, kerdil, parokial, pendek akal, 
picik, sempit, terbatas 

provinsialisme n kedaerahan 
ant nasionalisme 


provisional a kondisional, sementara, tem- 
porer, tentatif 

provokasi n acuman, agitasi, asungan, evo- 
kasi, gangguan, godaan, hasutan, pancing- 
an (ki), tantangan; 
memprovokasi v mengganggu, menggo- 
da, mengusik, mengusili, mendorong, me- 
rangsang, memanas-manasi (ki), meman- 
cing (ki), mengacum, mengadu, menga- 
sung, menghasut, mengipasi (ki), mengo- 
cok (cak), mengoja (ki), mengompori, me- 
niup-niup (ki), menusuk-nusuk (ki) 

provokatif a evokatif 

provokator n agitator, pengacum, penga- 
sung, penghasut 

proyek n 1 cetak biru, desain, proposal, ren- 
cana; 2 cak order, pekerjaan, pesanan 

proyeksi n antisipasi, estimasi, prediksi, ra- 
malan; 
memproyeksikan v memfaalkan, mem- 
prediksi, menebak, mengantisipasi, meng- 
estimasi, meramalkan, mereka 

pseudo a kuasi, palsu, semu 

pseudonim n alias, nama lain, nama sa- 
maran, pedengan, sandi 

psike n arwah, jiwa, nyawa, roh, spirit, suk- 
ma, rohani 

psikis a 1 kejiwaan, spiritual; 2 intelektual, 
mental, psikologis, serebral 

psikologi n ilmu jiwa 

psikologis a intelektual, kognitif, mental, 
psikis, serebral 

psikopat n maniak, orang gila, sosiopat 

psikosis n kegilaan, kelainan jiwa, psikopati 

puak n 1 golongan, kalangan, kaum, ke- 
lompok, komunitas, lapisan, lingkung- 
an, masyarakat; 2 bangsa, keluarga, rum- 
pun, suku, trah, wangsa, warga; 3 orga- 
nisasi politik, partai; 
berpuak-puak v bergerombolan, berka- 
wanan, berkelompok-kelompok; 
sepuak n seberinda, segolongan, sekaum, 
sekeluarga, seketurunan, sesangkak (ki) 

puaka n danyang, dedemit, hantu, lelembut, 
memedi, momok, pejajaran, popokan, 
berpuaka 1 v berhantu, angker, menakut- 
kan, menyeramkan, 2 a ampuh, bertuah, 
sakti 

pualam n marmer 
- putih n albas 


puan n 1 hawa (cak), perempuan, wanita; 2 
madam (cak), nyonya; 
ant tuan 

puas a 1 jelak, kenyang, lugu; 2 lega, pada, 
plong; 
ant kecewa 
memuaskan v 1 melegakan, membahagia- 
kan, menggembirakan, menggirangkan, 
menyenangkan, meriangkan; 2 melam- 
piaskan, melepaskan, membalas, meme- 
nuhi, mencurahkan, menuntungkan; 3 me- 
madai, menyedang, 
pemuasan n pelampiasan, pelepasan, pe- 
menuhan; 
terpuaskan v tercurahkan, terlampiaskan, 
terpenuhi, tersalurkan; 
kepuasan n kebahagiaan, kegembiraan, 
kesenangan 
ant kekecewaan 

puasa n ifah, pantang, pertarakan, saum; 
berpuasa v berpantang, bertarak, menang- 
gang perut; 

pub n bar, kafe, kedai 

pubertas n adolesens, masa remaja 

publik 1 n jemaah, khalayak, komunitas, 
mahajana, massa, masyarakat, orang ba- 
nyak, rakyat; 2 a awam, sipil; 3 a komunal, 
terbuka, umum 
ant privat 

publikasi n 1 embaran, notifikasi, permak- 
luman, pengumuman, proklamasi, siaran, 
2 penerbitan, 
memublikasikan v 1 melansir, melewat- 
kan, memaklumkan, memperkenalkan, 
mempromosikan, mengembarkan, meng- 
iklankan, mengumumkan, menyiarkan; 
2 membukukan, mencetak, menerbitkan, 
memproduksi 

publisistik n jurnalistik 

publisitas n advertensi, iklan, pemberitaan, 
pengabaran, penyiaran, pewartaan, pa- 
riwara, propaganda, reklame 

pucat a kucam, lesi, pudar, putih (ki), 
ant segar 
-- pasi pucat benihan, pucat kesi, pucat le- 
si, pucat lesu, pucat manai, pucat pudar, 
kepucatan n kemuraman 

pucuk n 1 punca, puncak, sanding, tampuk, 
ujung; 2 daun muda, pupus 
ant 1 ujung 


puan * puja 389 


pudar a 1 awawarna, kepam, luntur, seput; 
2 buram, kabus, kalis, kucam, pucat, suram; 
3 berantakan, bubar, buyar, padam, pu- 
pus, putus, sirna; 4 cair, kendur, lemah, me- 
lempem, reda, redup, surut, pulih; 
ant cerah 
memudar v 1 menggabak, meredup, mele- 
sap, melindang, melindap,menyilam, 2 ber- 
kurang, merosot, 
memudarkan v 1 mengaburkan, menge- 
ruhkan, menyuramkan; 2 memadamkan, 
mematikan, membuyarkan, menyurutkan, 
kepudaran n kesuraman, keredupan, ke- 
muraman, kekaburan, kekusaman: 
ant ketenaran (ki) 

puder n 1 bubuk, tepung, talk; 2 bedak, pe- 
rona pipi, pupur; 3 amunisi, mesiu 

pugak, berpugak-pugak v bengoh, bekerja 
keras, berlelah-lelah, berpenat-penat, ber- 
sakit-sakit, bersusah payah, bersusah-su- 
sah, membanting tulang, membengkil, 
memeras keringat, memeras tenaga 
ant berpangku tangan 

pugar, memugar v membarui, membenahi, 
memermak (cak), memperbaiki, merehabi- 
litasi, meremajakan, merenovasi, meres- 
torasi, merombak, memoles, mempercantik 
(ki), memperindah, mendandani, 
pemugaran n perbaikan, peremajaan, re- 
habilitasi, rekonstruksi, renovasi, restorasi 

pugas, memugas v mengakhiri, mengun- 
ci, menutup, menyelesaikan, menyempur- 
nakan, menyudahi 

puguh adv 1 mesti, niscaya, pasti, tentu, 2 ku- 
kuh, teguh, tetap, tunak 

puing n reruntuhan, reruntuk, robohan 

puisi n kakawin, kidung, sajak, syair, tem- 
bang 

puja v sanjung 
memuja v 1 memuliakan, mendewakan, 
mengagungkan, menghormati, menyem- 
bah, merajakan; 2 memuja-muja; 
memuja-muja v 1 memberhalakan, men- 
dewa-dewakan, mengultuskan; 2 memuji, 
mengagumi; 
pemuja n fans (cak), peminat, pengagum, 
penggemar, penyembah 
pemujaan n deifikasi, ikram, pemuliaan, 
pendewaan, pengagungan, penghormat- 
an, pengultusan, penyembahan; 


390 pujangga * pulang 


pujaan n1 buah hati, favorit, idola, kecinta- 
an, kekasih, kesayangan, tambatan hati, 
tempat hati, tepian mata, 2 berhala, fetis, 
kultus, tagut 

pujangga n bujangga, sastrawan, penulis, 
kepujanggaan n kesusastraan, karang- 
mengarang 

puji n, memuji v 1 mengalem, menghargai, 
menyanjung; 2 memuliakan, memulia- 
muliakan; 
ant mencela 
memuji-muji v bermadah, melambung- 
kan, mengambung-ambung, mengangkat- 
angkat, menganjung-anjung, menongkat 
(ki), menyanjung-nyanjung; 
pujian n aplaus, apresiasi, eulogi, penghar- 
gaan, sanjungan, tepuk kuduk, tepuk ta- 
ngan; 
ant celaan 
puji-pujian n madah 
terpuji a baik, mulia, harum 

pukal n bingkah, bongkah, briket, gumpal, 
ketul; 
memukal v menggumpalkan 

pukang n 1 paha; 2 kangkang, kelangkang, 
kerampang, kerangkang, kunci paha, 
pangkal paha, selangkangan; 3 bucu, siku, 
sudut; 
memukang-mukang v memenggal-meng- 
gal, memotong-motong, memutilasi, me- 
ngerat-ngerat, menyendi-nyendi, meran- 
cak; 
ant menyabung-nyambung 

pukat n jala, jaring, pemayang, rajut; 
- tanah bantau, jaring, perangkap; 
memukat v menjala, menjaring 

pukau n daya pikat, magnet (ki), pesona; 
memukau 1 v memesona, memikat, me- 
narik, menawan, menggairahkan, meng- 
giurkan, mengikat, merangsang; 2 a atrak- 
tif, menakjubkan, mengagumkan; 3 v me- 
labu (ki), melebun, melecun, melibas, mem- 
bekuk (cak), membodohi, membohongi, 
memperdayai, mencurangi, mendustai, 
mengabui, mengakali, mengecoh, menge- 
labui, menghelat, mengibuli, menipu, 
menokoh; 
terpukau 1 v gandrung, jatuh cinta, kas- 
maran, tercantol, terpaut, terpesona, ter- 
pikat, terpincut, tertambat, tertarik, ter- 


tawan; 2 a heran, kagum, silau (ki), takjub; 
3 v ki teperdaya, terkecoh, terkena, tertipu 


Ipukul 1 n getok, ketuk, 2 cak memukul, 


memukul v 1 membonggol, menangani, 
mendera, menggasak, menggebok, meng- 
gebuk, menghajar, menyakal, melabrak, 
melunyah, mencepol, mendangkung, 
menggocoh, meninju, menjotos, menon- 
jok, menoyor, menumbuk, menyodok, 
melampang, menabok, menampar, men- 
centang, mendabik, mendebik, mende- 
mik, menempeleng, menepak, menepik, 
menepuk, menggampar, menggaplok, 
menimbuk, mengempap, mengemplang, 
mengeplak, mendobrak, mengencang, 
menggebrak, menggecek, menumbuk, 
membalun, membanat, membedal, mem- 
besit, memepah, mendera, mengembat, 
menyabet, menyebat, menyesah, merang- 
ket, merotan, memalu, memangkung, me- 
martil, mementung, mencatuk, mencemuk, 
mengetuk, menggetok, mengguguh, me- 
nokok, menutuk; 2 ki membanting, me- 
nempuh, menghantam, menyerang; 3 ki 
makan, mematikan, mengambil, 
memukul-mukul v 1 berdebar-debar, ber- 
detak-detak, melutu, memukuli: 2 ber- 
dampung-dampung, dag-dig-dug, deg- 
degan, empot-empotan, 
pukul-memukul v baku pukul, saling 
memukul: 

memukulkan v melayangkan, mendarat- 
kan, mengayunkan, 

pukulan n 1 bogem mentah (cak), gempur- 
an, hantaman, ketupat bangkahulu, ke- 
tupat bengkulu, sambaran, tangan, tepak- 
an, tepukan, tingkah, tinju, 2 ki tamparan, 
cobaan, ujian, 

terpukul 1 v terserang, tertumbuk, 2 a ki 
syok, patah hati, sakit hati, terguncang 


(ki) 


*pukul n jam 
pukul rata a biasanya, rata-rata, umumnya, 


memukul rata, memukulratakan v meng- 
generalisasi, menyamaratakan, meram- 
patkan 


pula a 1 kembali, lagi, sekali lagi; 2 juga, pun; 


3 agaknya, gerangan, konon 


pulang v berbalik, kembali; 


ant pergi 


- balik 1 pulang pergi; 2 berkelintaran, 
bolak-balik, celam-celum, celas-celus, hilir- 
mudik, ke sana-ke mari, keluar masuk, 
kian ke mari, kolang-kaling, melangsir 
(cak), mencoang-coang, mondar-mandir, 
pulang-pergi, ulang-alik; 
memulangi v 1 membalikkan, mengem- 
balikan, meretur (cak): 2 memulihkan, 3 
menyerahkan, 4 mendeportasi, mengusir, 
~ napas beradu, berihat, beristirahat, me- 
lepas lelah, membuang lelah, membuang 
letih, membuang penat, mengambil napas, 
mengaso, merintang lelah, merintang pa- 
yah, merintang penat, rileks (cak), 
~ balas melepaskan kasam, membalas 
dendam, menuntut dendam, mengasam; 
pemulangan n 1 pengembalian, 2 pemu- 
lihan; 3 deportasi, pengusiran, 
berpulang v berkalang tanah, berlalu, ber- 
layar (ki), mangkat, menarik napas peng- 
habisan, menemui ajal, meninggal, tutup 
mata, tutup usia, wafat, 
terpulang v tergantung, terserah, tersila 

pulang pergi v bolak-balik, tolak-balik, hilir 
mudik, ke sana ke mari 

pulas a cendera, enak (cak), jenak, lelap, le- 
na, lenyak, nyenyak, pules, renyap 

*pulas, memulas v 1 memutar, memelintir, 
memilin, memiuh, memuntir; 2 memerah, 
memeras, menapus, menyerkai, meremas; 
3 kimemutarbalikkan, menjungkirbalikkan; 
berpulas v berbelit, berpilin, berpiuh 

pulas mata v alit, celak, palit, perona mata; 
memulas v 1 memalit, mencelak, mengalit, 
menyipat; 2 melumur, membalur, memo- 
les, mengoles 

pulau n daratan, tanah; 
memulaukan v mengasingkan, memisah- 
kan, menyisihkan, menyingkirkan, menja- 
uhkan, memboikot; 
pemulauan n pengasingan, pemboikotan; 
kepulauan n gugusan pulau 

pulih 1 v membaik, sehat, sembuh; 2 a cair, 
padam, pudar, reda, sirep, surut 
memulihkan v 1 memperbaiki, mengobati, 
menyembuhkan, memulangkan, mengem- 
balikan; 2 membersihkan, menebus; 
pemulihan n 1 penyembuhan, perbaikan, 
rehabilitasi; 2 pemulangan, pengembalian 

pulp n bubur kertas 


pulang pergi * puncak 391 


pulsa n debar, degub, denyut, detak, renyut, 
getaran, vibrasi 

puluh, persepuluhan n desimal 

pulun, berpulun-pulun a 1 berkebul, berke- 
lun, membubung, menabun, mendulang: 
2 berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk 

Ipulung n gentel, butir, gelintir, pil, until, 
memulung v 1 menggentel, 2 melinting, 
menggulung 

*pulung, memulung v merapu, memunguti, 
mengumpulkan 

Ipulut n getah, 
memulut v 1 menggetah, memerangkap, 
menjebak, 2 ki meluluhkan, memikat, me- 
naklukkan, menggaet, menundukkan 

"pulut n beras ketan, sipulut 

pumpun, memumpun v menampung, 
menggabungkan, menghimpun, mengum- 
pulkan, menyatukan, merampai, me- 
rangkum, 
pumpunann1 gabungan, himpunan, kum- 
pulan, rampai, 2 pusat, sentral, 
terpumpun v 1 tergabung, terhimpun, ter- 
kumpul, 2 terkonsentrasi, terpusat, 
berpumpun v bergabung, berhimpun, ber- 
kumpul, bersatu 

pun p 1 juga, pula, 2 biar, kendati, meski, 
3 saja 

punah a binasa, habis, langis, musnah, rem- 
bas, tumbas, tumpas, tumpur, 
memunahkan v melenyapkan, membina- 
sakan, memusnahkan, menumpas 

punakawan n biduanda, budak pengiring, 
juak-juak, kundangan 

punca n 1 pucuk, ujung: 2 dasar-dasar peng- 
antar, 3 akar (ki), asal mula, pangkal, po- 
kok: 4 sumber: 
ant 1 pangkal 
berpunca v berasal, bermula, berpangkal, 
bertolak, bersumber, bertumpu, berpusat, 

punca beliung n angin langkisau, angin lim- 
bubu, angin puyuh, puting beliung, siklon, 
tornado 

puncak 1 n klimaks, kulminasi, pucuk, 
tampuk, ujung: 2 a teratas, tertinggi, top; 
ant 1 antiklimaks; 2 terbawah 
memuncak v melambung, melonjak, mem- 
bubung, membumbung, mengambung, 
mengangkasa, mengatas, meninggi, me- 
ningkat, merabung, naik 


392 pundak * pupuk 


pundak n bahu 

Ipundi n dompet, guntil, kampil, kandi, kan- 
dung, kantong, kopek, pura, sitak 

*pundi n junjungan, 
memundi-mundi v memalangi, memulia- 
kan, memunjungi, mengempu, menghor- 
mati, menjunjung 

pundung n busut, gundukan, longgokan, 
pongsu, pusu 

punggah, memunggah v membongkaran 

pungguk n burung hantu, celepuk, elang 
malam, jampuk, kokokbeluk, suangi, te- 
teguk 

punggung n belakang, burit, pungkur, bun- 
tut, 
memunggungi v 1 memantati, membela- 
kangi; 2 ki melanyak, melatakan, melayas, 
melecehkan, mencapak, mencebikkan, 
mendaifkan, mengecilkan, menghinakan, 
menistakan, menyepelekan, meremehkan, 
merendahkan 

punggung tangan n kura tangan, tapak ta- 
ngan 

pungkas, memungkasi v mengakhiri, me- 
nutup, menyudahi; 
pemungkas 11 penutup, penyudah, 2 pem- 
basmi, pemusnah, penghancur; 
ant pembuka; prolog 
pungkasan n penghabisan, terakhir 
ant wiwitan 

pungkur n 1 belakang, buntut, buritan, 
punggung: 2 ampas, cerih, cirit, endap- 
endap, keladak, latak, sempelah, sempuras, 
sepah, sisa, tahi 

pungtuasi n tanda baca 

pungut, memungut v 1 mengambil, meng- 
angkat, membangkit, menggali, 2 meme- 
tik, memperoleh, mendapat, mengantongi, 
3 menarik, mengenakan, mengutip: 4 men- 
cukil, mencuplik, menukil, menyitir, 5 me- 
nyerap; 6 mengadopsi, mengakui, menja- 
dikan; 
ant 1 tabur 
memunguti v memulung, mengumpul- 
kan, merapu; 
ant menaburi 
pemungut n pengutip; 
pemungutan n pengambilan, pengumpul- 
an; 
ant penaburan 


pungutan n 1 bea, iuran, kutipan, pajak, 
saweran, tarif, tarikan, tol; 2 serapan 

punjung, memunjung v membusung, meng- 
anjur, menggembung; 
memunjungi v memalangi, memuliakan, 
memundi-mundi, mengempu, menghor- 
mati, menjunjung 

puntal, memuntal v 1 membalun, menggu- 
lung, menggelendong, mengumpat; 2 me- 
nyingkatkan, meringkaskan 
puntalan n gulungan; 
berpuntal-puntal v berbalun-balun, bergu- 
lung-gulung 

puntianak n kuntilanak, langsuir, sundal 
bolong 

puntir v pelintir; 
memuntir v memelintir, memilin, memi- 
uh, memulas, memutar 

puntung 1 n tumper; 2 a abtar, buntung, ko- 
tok, kotong, kudung, kutung, potol, putus, 
rantas, terpenggal, terpotong; 3a merugi, 
sial; 
memuntungkan v mengerat, memotong, 
mengudungkan 

punuk n bonggol, kelasa, tonggong 

punya 1 v memiliki, mempunyai; 2 n kepu- 
nyaan; 
mempunyai v ada, memiliki, memegang, 
memelihara, memiliki, mengantongi, me- 
nyandang, menyimpan, punya; 
berpunya a bakir, berada, berkecukupan, 
cogah, gani, kaya, makmur, rani; 
kepunyaan n eigendom, milik, properti 

pupa n kepompong 

pupil n biji mata, manik mata 

pupu, sepupu n misan, senenek 

pupuh, berpupuh v 1 beradu, beragah, ber- 
laga, bersabung; 2 melunyah, mencepol, 
mendangkung, menebok, menggocoh, me- 
ninju, menjotos, menonjok, menoyor, me- 
numbuk, menyentakkan tumbuk, menyon- 
tok 

pupuk n baja, gemuk, rabuk 
-- hijau bunga tanah, humus, kompos, so- 
ren, tanah daun; 
memupuk v 1 menyuburkan, merabuk; 
2 menggemukkan; 3 ki memajukan, mem- 
bangun, membina, mengembangkan, men- 
jalin, menumbuhkan, menyemaikan (ki); 
pemupukan n fertilisasi, perabukan 


pupur n bedak, perona pipi, puder, talk; 
memupuri v membedaki 

Ipupus a amblas (cak), bablas (ki), buyar, gaib, 
hanyut, hilang, hirap, lelap, lenyap, lucut, 
menggelap, mengirap, menguap (ki), me- 
resap, musnah, penyap, perlina, pudar, 
silam, sirna, terbang (ki); 
memupuskan v membinasakan, memus- 
nahkan, menghancurkan, menghapuskan, 
menghilangkan, melenyapkan 

"pupus n daun muda, pucuk 

puput v copot, potol, tanggal, terlepas 

Ipura n 1 dompet, guntil, kampil, kandi, kan- 
dung, kantong, kopek, pundi-pundi, 2 
bursa, pasar uang, 3 dana, simpanan, ta- 
bungan 

pura n bandar, kota, negeri 

pura-pura al akal-akalan (cak), artifisial, bo- 
hong-bohongan, ecek-ecek, kuasi, semu, 
2 hipokrit, munafik, nifak, 
berpura-pura v berbohong, berlagak, ber- 
pretensi, bersandiwara, 
kepura-puraan n hipokrisi, kebohongan, 
kemunafikan, pretensi 

purata a pukul rata, hitung panjang, rata- 
rata 

purba a arkais, bahari, baheula, kuno, pur- 
wa, tua 
ant modern, sekarang 

purbakala n dahulu kala, zaman kuno 

purbasangka n bias, kecurigaan, praduga, 
prasangka, syak, waham 
ant baiksangka 

purbawara n drama satu babak 

purbawisesa n kekuasaan penuh 

purdah n cadar, kerudung, selir, selubung, ti- 
rai, 
berpurdah v berkerudung, bertirai 

purgatif 1 a membersihkan, menyucikan; 2 n 
laksatif, obat pencuci perut, pencahar 

puri n istana, kastil, keraton 

purifikasi n 1 pembersihan, penjernihan, pe- 
nyaringan, 2 pemurnian, penyucian 

purna a sempurna, selesai 
ant pra 

purnabakti a pensiun, purnakarya 

purnakarya a pensiun, purnabakti 

purnakaryawan n pensiunan 
ant karyawan 

purnawirawan n pensiunan 


pupur * pusing 393 


purnama 1 a badar, penuh; 2 n bulan 

puru n frambusia, patek 
-- sembelik ambeien, bawasir, hemoroid, 
wasir 

puruk, memurukkan v 1 membenamkan, 
memerosokkan, menjebloskan, mendo- 
rong, menjerumuskan, menjorokkan, 
menunda; 2 memasukkan, menjejalkan 
ant membangkitkan 
terpuruk v 1 terperosok, tersungkur; 2 ber- 
gulir, tenggelam, terbenam, tergelincir, 
turun; 3 ki ambruk, bangkrut, benjut (ki), 
jatuh, merosot, mundur 

purwa a 1 mula-mula, permulaan, pertama; 
2 purba, tua 

purwakanti n asonansi 

purwarupa n arketipe, prototipe 

pusaka n peninggalan, warisan 

pusam a kabur, pudar 

pusang a 1 gamam, gelebah, gelisah, khawa- 
tir, mamang, nyanyang, resah, risau, was- 
was; 2 buncit, buntal, busung, gembung, 
kembung 

Ipusar, memusar v 1 memesong, memutar, 
mengisarkan, mengolak; 2 melinting, 
menggiling; 
pusaran n kitaran, kisaran, olakan, pual, 
putaran, gejolak, turbulensi; 
berpusar v berkisar, berolak, berpendar, 
berputar, berotasi, berpusing, beredar, 
berkeliling, berkitar 

"pusar n pusat, puser 
pusar-pusar n pusar kepala, user-user 

pusara n kober, kuburan, makam, peristira- 
hatan terakhir, pesara, tanah tersirat 

pusat n 1 kunci, pumpunan, senter, sentral, 
tengah, titik pusat, 2 pusar; 3 fokus, induk 
(ki), inti, jantung (ki), pivot, pokok; 
memusatkan v memfokuskan, menautkan, 
menepatkan, mengarahkan, menujukan, 
menumpukan; 
pemusatan n konsentrasi, pemfokusan, 
sentralisasi; 
terpusat v terkonsentrasi, terpumpun 

pusing 1 v putar; 2 a berpendar, gayang, ja- 
ngar, kliyengan (cak), lengar, mabuk, ma- 
mang, merayang, mumet, nanar, pening, 
pitam, puyeng, sakit kepala, teler; 3 a bi- 
ngung, ganar, mangut, pakau, teringa- 
inga, tersuntuk; 


394 puspa * putar balik 


-- keling berbalik, ingkar, 
pusing-pusing v cak berpayah-payah, ber- 
susah payah, repot-repot, 
memusing v memesong, memutar, meng- 
gisar, mengisar, 
memusingkan v 1 memutar, mengisarkan, 
mengitarkan; 2 membingungkan, meng- 
ganggu, merongrong, menyemakkan,3me- 
medulikan, memikirkan, memerhatikan, 
mengacuhkan, menggubris, menghirau- 
kan, mengindahkan, 
pusingann1kisaran, putaran, 2 babak, ron- 
de, sesi: 
terpusing-pusing v hanyut, mengempar, 
terhempas, 
berpusing v beredar, berkisar, berkitar, 
berpendar, berputar, menguri, pivot 
puspa n bunga, kembang, kesuma, kujarat, 
puspita, sari, sekar 
puspa hati n buah hati, kekasih 
pusparagam 1 a aneka macam, aneka ra- 
gam, aneka warna, serba-serbi, warna- 
warni, 2 n analekta, antologi, bunga ram- 
pai, kumpulan, karangan, koleksi, kompi- 
lasi, potpuri, seleksi, warna sari 
ant seragam 
puspawarna a berbagai rupa, bermacam- 
macam, bermacam ragam, bermacam ru- 
pa, beroncet-roncet, bervariasi, bineka, 
heterogen, majemuk, plural 
ant seragam 
pustaka n 1 bacaan, buku, kitab, lektur, 
sastra, teks, wacana, 2 pestaka, primbon 
- acuan kepustakaan, 
perpustakaan n bibliotek, persuratan, 
taman bacaan, taman pustaka, 
kepustakaan n 1 bibliografi, daftar bacaan, 
daftar pustaka, literatur, persuratan, 
pustaka acuan, referensi, 2 kesusastraan, 
pustakawan n ahli perpustakaan 
pusungaandia, bego (cak), bodoh, dogol, gob- 
lok, lompong (ki), odoh, pandir, tolol 
pusut n pelubang, penggerek, 
memusut v melubangi, mencoblos, menco- 
cok, mengerbuk, menggerek, menusuk 
putar v pusing, 
- negeri kudeta, kup; 
-- otak memutar otak: 
memutar v1 memesong, memusing, meng- 
gisar, mengisar, mengitarkan, melegarkan, 


mengedarkan, memelintir,2 memalingkan, 
membalik, membelokkan, memutar balik, 
mengalihkan, mengelokkan, menyesatkan, 
menyimpangkan, mengganti, mengubah, 
3 berkelemban; 4 membancuh, mengacau, 
mengadon, mengaduk, mengarau, meng- 
arih, mengarun, mengebur, menggaul, 
mengincau, mengocok, mengudak, 5 me- 
masang, menghidupkan, menyetel, me- 
mainkan, mempertunjukkan, 6 membu- 
ngakan, menernakkan (cak), menjalankan, 
memutari v membegari, membentari, 
mengedari, mengelilingi, mengitari, 
putaran n 1 kisaran, pusaran, pusingan; 
2 adegan, babak, bagian, fragmen, ronde, 
sesi: 
~ angin alimbubu, kisaran angin, 
berputar v1 berbegar, berbentar, beredar, 
berkeliling, berkisar, berkitar, bersirkulasi, 
melegar, mengalir, 2 berotasi, berpendar, 
berpusar, berpusing, berbeleng, bergerak, 
berguling, bergulir, bergulung, meng- 
geleser, menggelinding, menggelundung, 
menguri, pivot, 3 berbalik, berbelok, ber- 
ganti arah, berpaling haluan, bertukar ha- 
luan, putar balik; 4 ki bekerja, berpikir, 
~ cakap beralih pembicaraan, berputar ke- 
cek: 
~ lidah berbelit-belit, 
~ pikiran berubah pikiran, 
berputar-putar v 1 berpusar, bergulung- 
gulung, membeleng-beleng, 2 memutari, 
3 berbelit-belit, melantur, 4 berjalan-jalan, 
melonco-lonco, makanangin, mencari 
angin, mengambil angin; 5 berkecamuk, 
berselirat, teraduk-aduk: 
~ lidah berkelit, berkilah, ingkar janji, 
memutar balik: 
~ otak berpikir keras, memeras otak, me- 
meras pikiran, menguras otak, menguras 
pikiran, 
perputaran n 1 aliterasi, pergantian, pertu- 
karan, pergeseran, pergiliran, perpindahan, 
perubahan, suksesi; 2 aliran, arus, peredar- 
an, perkisaran, revolusi, rotasi, sirkuit, sir- 
kulasi; 
seputar n sekeliling, sekitar 

putar balik v berbalik, berputar; 
memutar balik v 1 membalik, menjempa- 
litkan, menjengkelitkan, menjengkolet- 


kan, menjungkalkan, menjungkirkan, me- 
nyungsangkan,menunggangkan,menung- 
gingkan, menuntungkan, 2 berkelit, berki- 
lah, memutar lidah: 
memutarbalikkanv1 menjungkirbalikkan, 
memulas; 2 mempermainkan, memendar- 
mendarkan, mengombang-ambingkan 

putar lidah v ki ingkar janji; 
berputar lidah v 1 ingkar janji; 2 memutar 
balik 

putarwali n batang wali, gasing-gasing 

puter n balam, dederuk, tekukur 

puti n putri 

putih a 1 bersih, 2 ki murni, suci, 3 ki kucam, 
pucat 
- bersih putih meta, 
— hati 1 jujur, lurus hati, mukhlis, sportif, 
suceng; 2 budiman, 
- kuning kuning langsat, 
- lesi pucat benihan, pucat kesi, pucat lesi, 
pucat lesu, pucat manai, pucat pasi, pucat 
pudar, 
— telur albumen; 
memutihkan v cak mengelantang; 
~ mata ki 1 memalukan, memberi anggit, 
memberi malu, mencoreng muka (ki), 
mengaibkan, 2 menyakiti hati, menying- 
gung 
keputihan n jirian, leukore, pektay 

putih mata n, berputih mata a ki 1 mendapat 
malu, 2 kecil hati, patah hati, rengat hati, 
sakit hati, tersakiti, tersinggung 

putih tulang n, berputih tulang v ki meninggal, 
wafat 

putik n bakal buah, pentil, 
ant buah 
-- kelapa beluluk, bungsil, mumbang; 
-- nangka babal, kebabal; 
berputik v mulai berbuah 

puting 1 1 pangkal, 2 ki itil, kelentit, klitoris, 
-- beliung angin langkisau, angin limbubu, 
angin puyuh, siklon, tembeliung (cak), 
tornado; 
-- susu pentil; 
berputing v berpuntung; 

putra n 1 anak, ananda, darah daging; 2 anak 
laki-laki, jejaka 
ant putri 
berputra v 1 beranak; 2 babaran, bersalin, 
melahirkan 


putar lidah * putus 395 


putranda n anak, ananda 
ant ayahanda 

putri n 1 puti, 2 bikir, cewek (cak), dara, da- 
yang, gadis, kuntum (ki), perawan, 3 anak, 
ananda, darah daging, 
ant putra 

putri malu n daun hidup, kejut-kejut, rebah 
bangun, semalu, sikejut 

putus 1 a buntung, kotok, kotong, kudung, 
kutung, potol, puntung, terpenggal, ter- 
potong: 2 v berakhir, beres (cak), habis, 
rampung, selesai, tamam, tamat, tuntas, 
usai; 3 v buyar, hilang, kandas, pudar, 
sirna, 4 a amblas, bersih (cak), habis, kikis, 
licin, ludes, tandas, 5 cerai, pecah, pisah, 
ant 1 sambung, 2 berlanjut 
memutus v 1 memutuskan, 2 memblokir, 
menahan, menghalangi, menutup, 3 men- 
celetuk, menengahi, mengaru, menginte- 
rupsi, menukas, menyelang, mematahkan, 
memintas, memotong, meningkah, me- 
nyampuk, menyarung, menyela, menye- 
robot: 4 melenyapkan (ki), mematikan, 
membinasakan, membunuh, mencabut 
nyawa, menewaskan, menghabisi (ki), 
ant1 menyambung 
memutuskan v 1 membelah, memenggal, 
memotong, menguraikan, merantas, me- 
matahkan, memegat, menceraikan, 2 me- 
matikan, menghentikan, 3 menentukan, 
menetapkan, mengambil (keputusan), 
menggariskan, 4 membatalkan, membu- 
barkan, menggagalkan, mengurungkan, 
5 menamatkan, mengakhiri, menyetop, 
menyudahi, 
ant 1 menyambungkan 
pemutusan n 1 pengakhiran, penyudahan, 
penghentian, 2 pemastian, penentuan, pe- 
netapan, 
ant 1 penyambungan 
putusan n tetapan, vonis, 
terputus v 1 terpenggal, terpotong, 2 ber- 
akhir, selesai, terhenti: 
ant 1 tersambung 
terputus-putus v 1 terpenggal-penggal, 
terpotong-potong; 2 bengap, gelagapan, 
gugup, patah lidah, terbata-bata, tergagap- 
gagap, tergaguk-gaguk, tergugu-gugu, 
terkosel-kosel, terpatah-patah, tersendat- 
sendat: 


396 puyeng * puyuh 


berputusan adv terputus-putus; puyeng a gayang, gering hulu, jangar, kli- 
keputusan 1 dekrit, kata putus, kesimpul- yengan (cak), lengar, mabuk, mamang, 
an, ketentuan, ketetapan, pertimbangan, mandam, mumet, pening, pitam, pusing, 
titik kata; 2 hasil, kepastian; 3 langkah, si- sakit kepala, teler 

kap; 4 cak kehabisan, kekurangan; puyuh n pikau 


berkeputusan v berakhir, berkesudahan 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


qada n hukum (Allah), keten- 
tuan(Allah),peraturan(Allah), 
takdir 
*qadav mengganti, mencukup- 
kan, membayar (tt salat) 
adar n takdir, ketentuan, na- 
sib, ketetapan (Allah) 
qadim a abadi 
qalam n grip, mopit; 
berqalam v bergrip, bermopit 


qanun n hukum, kaidah, peraturan, undang- 
undang 

qari n pembaca (Quran, laki-laki), qariah 

qariah n pembaca (Quran, perempuan), qari 

qasar n pemendekan (salat); penyingkatan, 
peringkasan; 
mengqasar v memendekkan, menyingkat, 
meringkas 

qiamulail n salat malam 

Quran n Alquran 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


raba v 1jamah, pegang, sentuh; 
2 duga, terka; 3 cari, gagar, ge- 
ladah; 
meraba v 1 menyentuh, menja- 
mah, memegang-megang, me- 
meriksa, menepam; 2 memeriksa, mencari, 
menepam; 3 menerka, mengagak; 
meraba-raba v 1 mencoba-coba, merasa- 
rasa, 2 memegang-megang, menggera- 
yang, menggrepe; 3 mengacar, meng- 
aduk-aduk, membongkar-bongkar, meng- 
geledah, menggagau, menggagar, 4 me- 
risik, merunjang, 5 mencari-cari, merubu- 
raba, merubu-rubu, menggerepes, 
rabaan n terkaan, agakan, dugaan, tak- 
siran 
raba-rubu a bergopoh-gopoh, cepat-cepat, le- 
kas-lekas, grusa-grusu, terburu-buru, ter- 
gesa-gesa, tergopoh-gopoh 
rabak a bedah, cabik-cabik, carik, koyak, pe- 
cah, rabik, rabit, robek, rusak, sobek, ter- 
babang, terkelebak, terlepas, terpisah, ter- 
putus, 
merabak v mengayakkan, mengoyak, me- 
robek, mencarik-carik, mencabik-cabik 
rabat n diskon, diskonto, potongan 
rabani n ketuhanan 
rabi n Illah, Tuhanku, rabbana 
trabuk n cendawan, jamur, kawul, serabut, 
serat 
?'rabuk n baja, pupuk, 
merabuk v membaja, memupuk 
rabun a buram, buta, kabur, kurang awas, 
lamur, samar: 
— senja buta ayam, rabun ayam 
merabunkan v membutakan, mengaburkan, 
kerabunan n kebutaan, kekaburan 
rabung n bubungan, perabung; 
merabung v membumbung, memuncak, 
meninggi 
rabut, merabut v menarik, mencabut, me- 
ngedut, menyentak, meragut, merenggut, 
merentap 
racau, meracau v banyak mulut, berceloteh, 
berkalut, berleter, bertura-tura, latah, ma- 
mai, mencacau, mengaco, mengigau, me- 
ngoceh, menyanyah, menyenyeh, mera- 
nyau, merayau, merepek, merepet, meri- 
cau, nyinyir 
ant diam 


'racik, meracik v memotong, mengerat, meng- 
iris, mengiris, menyayat, merajang, merincih, 
racikan n irisan, potongan, rajangan, rin- 
cihan 
seracik n seiris 

racik, meracik v mencampur, meramu 

racun n arsenik, bisa, ipuh, parakuat, santau, 
sengat, sianida, toksin, tuba, upas, 

- serangga insektisida, 

- ikan apotas, potasium, tuba; 

- tikus warangan; 

meracuni v membinasakan, mencemari: 

beracun v berbisa, beripuh, bersengat 
rada, rada-rada v agak, hampir, mendekati 
radai n kepak, sirip: 

beradai v berkepak, bersirip 

radak, beradak v berlawan, berperang, me- 
langgar, menerobos, mendobrak menye- 
rang 

radang, meradang a geram, jaki, marah, 
marah-marah, memberang, memberon- 
gsang, menyangkak hati, menyinga, me- 
rampang, meranyuk, murih, murka, naik 
radang, naik palak, nanar, palak, panas 
hati, marah: 
peradang n pemarah, pembaran, pembe- 
rang, peraba, perengus 

"radang n kerusakan, pembengkakan, 

-- ambing mastitis, radang susu 
-- otak meningitis 

- paru-paru bronkitis 

- tulang ostitis 

- usus enteritis 

radar n pencari, pengesan, peninjau 

radas n alat, perkakas 

radikal a ekstrem, pelampau, revolusioner, 
subversif; 
keradikalan n keekstreman 

radiks n 1 asal, bawah, dasar, pangkal, sum- 
ber 2 akar 

radiogram n telegram 

radis n lobak, rades 

radius n jari-jari, jejari, sinar 

radu a selesai; 
meradukan v menyelesaikan, merampung- 
kan; 
beradu v 1 berhenti, merandek, setop, ter- 
henti; 2 beristirahat,mengaso; 3 tidur; 
peraduan n 1 peristirahatan, 2 amben, ran- 
jang, tempat tidur 


rafi a mulia, tinggi 
raga n badan, jasmani; 


rafi * rajah 399 


meragukan v menyangsikan, mencuriga- 
kan, mewahamkan; 


peraga n pendemo (cak), pesolek; 
memperagakan v memamerkan, memo- 
ngahkan, memperlagakkan, memperlihat- 
lihatkan, mempertunjukkan, mengali, 
menggayakan, menontonkan, menunjuk- 
kan (diri), menyombongkan; 

tragam n cara, cegak, corak, elok, gaya, je- 
nis, kaidah, lagak, lagam, lagu, laku, lang- 
gam, lela, macam, model, pembawaan, ra- 
gi, segak, sisik, tingkah, ulah, warna; 
keberagaman n keanekaan, kepelbagaian; 
ant keseragaman 

seragam n berkembar, sama, sebangun, se- 
bau, sebentuk, sehati, sejenis, sekeadaan, 
semacam, sepakat, serupa, sesuai, sewarna; 
menyeragamkan v menyamakan, menye- 
rupakan, menyekatakan; 

ant membedakan 

penyeragaman n penyamaan; 


ant meyakinkan 
keraguan, keragu-raguan n kecurigaan, 
kesangsian, kewaswasan, syak wasangka 
ant keyakinan 

ragut, meragut v merumput 

rahak n dahak, lendir, sputum 

raharja a makmur, sejahtera, sentosa 

rahasia n diam-diam, gaib, gelap, senyap- 
senyap, sulit, tersem-bunyi; 
merahasiakan v melindungi, membatin- 
kan, memboikot, membungkus, meme- 
gang (rahasia), mendiamkan, mengumum- 
kan, menutup, menutupi, menyembu- 
nyikan, menyengapkan, menyimpan, me- 
nyorokkan 

rahib n biarawan, petapa 

rahim n kandungan, peranakan 

rahman n belas kasih, pengasih 

rahmat n 1 belas kasihan, rahim; 2 anuge- 


ant penganekaragaman 
keseragaman n kesamaan, keserupaan, ke- 
sekataan; 
ant kebinekaan; keberagaman 

"ragam a bantu-membantu, bersatu hati, ber- 
sepakat, rukun; 
meragamkan v meneguhkan, mengerat- 
kan, merapatkan, merukunkan; 
keragaman n kedamaian, kesepakatan, ke- 
rukunan 

'ragang, meragang v memanjat, menyerang, 
menyerbu 

*ragang, ragangan n ancangan, rangka, tu- 
lang 

'ragas, meragas v memangkas, memotong, 
menggunting, menyentak 

*ragas, meragas v naik, memanjat 

tragi n fermen, ibu roti, kamir, penaik, yis; 
meragikan v menapaikan, memasamkan; 
peragian n fermentasi 

"ragi n bunga-bunga, contoh, corak, model, 
motif, patrun, pola, ragam, suri, warna 

ragil n bontot, bungsu 

ragu-ragu a ayal, beragak-agak, sangsi, was- 
was, bimbang, bingung, curiga, gelisah, 
imbang-imbangan, khawatir, lalai, lengah, 
mundur maju, papah, ragu hati, skeptis, 
syak hati, terbata-bata, tergamam; 
ant yakin 


rah, balasan, berkat, ganjaran, kurnia, lim- 
pahan, restu; 3 fadilat, faedah, hikmat, 
kebaikan, kegunaan,keuntungan,kerahim- 
an, tuah: 

ant 1 laknat 

merahmativ 1 mencintai, mengasihani, me- 
nyayangi, merahimi, 2 melimpahi, mem- 
balasi, memberkati, menganugerahi,meng- 
ganjari, mengurniai, merestui 

ant melaknati 


raib v gaib, hilang 
raih v ambil, capai, renggut, tarik, 


meraih memikat, menarik, mendekat- 
kan, mengambil, mengait, mengarik, 
mengaut, menggait, menggapai, mereng- 
gut, merengkuh 


raja n adipati, aru, arung, ayah, baginda, bu- 


pala, datuk, indra, kepala daerah, kepala 
negara, kepala suku, malik, narapati, ratu, 
sultan, syah, tuan, yg dipertuan, 

merajai v 1 memerintah, memimpin, me- 
ngetuai, mengepalai, 2 menguasai, mem- 
pengaruhi, menawan, menakluki, men- 
cengkam; 

kerajaan n negara, negeri, pihak berkuasa, 
pemerintahan 


rajah n 1 bagan, cacakan, coreng-coreng, 


denah, gambar, lakar, pelan, peta, rangka; 
2 tato; 


400 rajalela * ramal 


merajah v melakar, melukis, menato, men- 
cacah, menconteng, mencoreng, menco- 
ret, mencucuk, menusuk, merodok, me- 
runjam, 
merajahkan v melukiskan, membayang- 
kan, menggambarkan 

rajalela, merajalela v berkecamuk, menga- 
muk, menghebat, menjadi-jadi, sekehen- 
dak hati, semau-maunya, sesuka hati, se- 
wenang-wenang 

rajam, merajam v 1 melempari, melontari, 
menyambit, 2 menganiaya, menghukum, 
menyusahkan, menyakitkan, menyiksa 

rajang, merajang v mengiris, menyayat, mera- 
cik, merincik, merincih, merincis, mericis 

rajin a belenceh, betah, getol, giat, sungguh- 
sungguh, tamar, teku, tekun, 
ant malas 
kerajinan n cak keaktifan, kegetolan, ke- 
giatan, kesungguhan, ketekunan 
ant kemalasan 

rajuk, merajuk v bersungut-sungut, meru- 
ngut-rungut, membawa hati, merenyuk, 
merentak, merenggut, merengkah, mera- 
pus, marah, mengambek 

rajungan n ketam 

rajut n jala-jala, jaring-jaring, kantung, pun- 
di-pundi, pura, 
merajut v menyirat, merenda, mengait, 
menganyam, menjalin, menangkap, meng- 
getah 
rajutan n anyaman, jalinan, kaitan, siratan 

rak n palas-palas, para-para 

rakaat n babak, bagian 

rakit n ancu, getek, jeriau, lanting, telatak, tela- 
tap; 
merakitv1 (ki) menyusun, mengatur; 2 me- 
reka-reka, mencari akal: 
perakit n pengatur, penyusun 

raksasa n bota, danawa, gergasi, manusia be- 
sar, rahu 

rakus a besar perut, bosor, buruk makan, ca- 
ruk, celungap, cerbak, dahuk, demap, ge- 
lojoh, lahap, lalah, lapar, loba, majuh, mu- 
ris, pajuh, serakah, tamak, 
merakus v melahap, menggelojoh, merang- 
gah; 
perakus n pelahap, pelalah; 
kerakusan n kegelojohan, kelahapan, ke- 
lobaan, ketamakan, keserakahan 


rakyat n anak buah, bala tentara, kaum, orang 
biasa, orang kebanyakan, orang bawahan, 
warganegara, 
- biasa proletariat, rakyat jelata, rakyat ke- 
banyakan, wong cilik, 
- jelata kaum kromo, kaum marhaen, ka- 
um murba, kaum rendah, orang bawahan, 
rakyat biasa, rakyat gembel, rakyat keba- 
nyakan, rakyat marhaen, rakyat murba, 
kerakyatan n kewarganegaraan, 

ralat n koreksi, pembetulan, perbaikan, 
pindaan, revisi 

ram n biku, bingkai, jendela, pemidang, 
tingkap 

Ramadan n bulan ampunan, bulan berkat, 
bulan mulia, bulan pahala, bulan puasa, 
bulan rahmat 

ramah a renceng mulut, ringan lidah, ringan 
mulut, santun, simpatik, supel, 
beramah-tamah v berbual mesra, bergaul 
mesra, bertegur sapa, bersapa-sapaan, sa- 
pa-menyapa, 
keramahan n kemesraan, kekariban 

ramai a berisik, bising, dahsyat, gaduh, gem- 
bira, gempar, heboh, hingar, hiruk-pi- 
kuk, honar, huru-hara, meriah, recok, 
retok, rewel, riang gembira, ribut, riuh- 
rendah, rusuh: 
ant senyap, sepi, sunyi 
ramai-ramai, beramai-ramai v berbanyak- 
banyak, berjemaah, berkawan-kawan, ber- 
kelompok-kelompok, berombongan, ber- 
sama-sama, bertumpu, kolektif, 
meramaikan v memeriahkan, menggem- 
birakan, menyemarakkan, 
keramaian n kegembiraan, kemeriahan, 
majlis, peralatan, perayaan, pesta, upacara 
ant keheningan 

ramal, meramalkan v melihat, membe- 
ritahukan, memfaalkan, menceritakan, 
memprediksi, menduga, meneka, mene- 
lah, menengok nasib, menenung, menga- 
dimkan, mengagak, menilik, menujumkan, 
menyangka, menyatakan, merasikan; 
peramal n 1 ahli nujum, penilik, tukang 
tenung, tukang tilik; 2 penelah, penduga, 
peneka, penerka, pengagak; 
peramalann1penilikan, penelaahan, pene- 
nungan, 2 pendugaan, penekaan, pener- 
kaan, pengagakan, penjangkaan 


ramalan n khianat, nubuat, nujuman, tan- 
biat, tekaan, telahan, tenungan, tilikan, 
wahyu 
~ cuaca prakiraan cuaca 

ramanda n ayahanda 

rama-rama n kupu-kupu 

rambah, merambah v memangkas, mema- 
rang, membabat, membuka, memotong, 
menebang, menebas,meneroka,merampat, 
merantas, merintis: 
perambah n pembuka, peneroka, perintis 

‘rambak, merambak v meluas, memanjang, 
menjalar-jalar, menular, merambat, 
merambakkan v membanyakkan, meluas- 
kan 

*rambak n kerupuk kulit, kerupuk jangek 

rambat v berpanjang-panjang, bertambah 
banyak, bertambah-tambah, melata, me- 
luas, menjalar, menular, merambak, me- 
rayap, merembet, tersiar 

‘rambu n pancang, patok, tanda, tiang 

*rambu, rambu-rambu n gencel, jerambai, 
jumbai-jumbai, rumbai-rumbai, unting- 
unting; 
berambu-rambu a berbulu-bulu, berjurai- 
jurai, berserabut, berserat-serat, kusut 

rambut n bulu, surai; 
-- tampal rambut palsu, wig 
berambut v berbulu, bersurai, beruban; 
serambut a sekecil-kecilnya 

rambutan n rambutan aceh, rambutan jan- 
tan, rambutan lekang, rambutan rafiah 

rami n goni, jute, yute 

ramin n anyaman, 
meraminkan v menganyam 

trampak a rending, rimbun, rombong; 
berampak v bercabang, berdahan 

*rampak v jatuh terbaring, luntur, rebah, ro- 
boh, runtuh, tumbang; 
merampak v melanda,melanggar, menye- 
rang, merempuh; 
serampak v bersama-sama, serempak, se- 
rentak 

*rampak a harmonis, laras, rapi, selaras, ter- 
atur 

rampanga berang, marah, mengkal hati, me- 
radang; 
perampang a ketus, pemakan bawang, pe- 
manas, pemarah, pemberang, perongos 
ant penyabar 


ramanda * rancang 401 


rampas v batak, begal, gedor, jabal, kedut, re- 
but, renggut, rompak, ronce, samun, se- 
robot; 
merampas v melucuti, membatak, membe- 
gal, membeslah, menangkap, menawan, 
mencabut, mencaplok, mencuri, menge- 
dut, menggarong, menggedor, menjabal, 
menjambret, menjarah, menyita, menyam- 
bar, menyamun, menyerobot, menyentak, 
meragut, merebut, merenggut, merentap, 
merompak, meronce, meruntun; 
perampas n garong, pencuri, perompak, pe- 
nyamun, penjarah, penyambar, perampok, 
penyerobot; 
perampasan n perebutan, perompakan, pe- 
nyamunan, pembegalan, penjabalan, peng- 
garongan, penyitaan, pencurian, peron- 
cean; 
rampasan n copetan, curian, jarahan, rom- 
pakan 

ramping a cengkek, genting, jinggang, kecil 
lurus, langkai, langsing, melanjai, panjang, 
sering, tinggi lampai; 
ant gemuk; gendut; gemuk 
merampingkan v melangsingkan, melam- 
paikan, menguruskan, menggentingkan 
ant menggemukkan 

rampok, merampok v membegal, menjarah, 
menyamun, merompak; 
perampok n begal, pencuri, penjarah, pe- 
nyambar, penyamun, perampas, perompak 

rampung v beres, habis, selesai, tamat, tun- 
tas, usai; 
merampungkan v menyelesaikan, mena- 
matkan, membereskan 
ant menyisakan 

ramu, ramuan n bahan-bahan, benda-benda, 
bumbu rampai, rempah-rempah 

ranah n 1 dataran rendah, lembah, tanah da- 
tar, tanah pamah, tanah rendah; 2 bidang, 
disiplin ilmu, fak 

rancak a aktif, bagus, baik, bersungguh- 
sungguh, cantik, elok, giat, merapak, mo- 
lek, tangkas 

rancang, merancang v bercadang, memba- 
kal, mempersiapkan, menaja, mengagak- 
agak, memikir-mikir, mempertimbangkan, 
mereka-reka; 
perancang n dalang, pemikir, pereka, pe- 
rencana; 


402 rancap * rangkum 


perancangan n perencanaan, penjadwalan, 
pemrograman, penyusunan, penyediaan, 
pengaturan, 
rancangan n agenda, angan-angan, bagan, 
buram, dasar, draf, fantasi, jalinan, kira- 
kira, pelan, persediaan, persiapan, plot, 
program, rang, rangka, rangrangan, reka- 
rekaan, rencana, susunan acara, tata acara 
terancang a sempurna, sistematik, teratur, 
terencana, tersusun 

rancap a lancip, rancung, runcing, tajam 

rancu a campur aduk, campur baur, ber- 
celaru, kacau, kalang-kabut, 
merancukan v mencampuradukkan, 
kerancuan n kekacauan, kekecohan 

randa n balu, janda, 
ant duda 
meranda v menjanda 
ant menduda 

randu n kapuk, kabu-kabu 

trang n bagan, buram rangka, draf, konsep, 
rancangan, rencana 

rang n bunyi gendang, derang 

rangah a agul,angkuh, bongkak, congkak, ga- 
duk, jemawa, magrur, pondik, pongah, 
pongak, sombong, tinggi hati 

rangas n anai-anai, kelekati, kiyek, rayap, se- 
mut putih 

'ranggah, meranggah v menjolok, menusuk, 
memetik, meradak 

*ranggah n balung, gelambir, jengger, pial 

ranggas v gugur, luruh, ringgis; 
meranggas v bertukar bulu, kering, melu- 
ruh, meranting 

ranggi a bergaya, elegan, elok, gagah, lagak, 
tampan; 
meranggikan v melagakkan, membangga- 
kan, memegahkan, menyombongkan 

ranggit n kait; 
meranggitkan v mengaitkan 

rangka n bagan, bentuk, buram, gambar, ke- 
rangka, lembaga, rajah, rancangan, rang, 
rencana, susuk, tulang beragangan, tulang- 
tulangan; 
merangka, merangkakan v menyusun, 
mengatur, mereka-reka 

rangkai n anyam, berkas, gandengan, gugus, 
jalin, karangan, kelompok, kepang, susun, 
untai, 
ant pisah, lepas 


merangkaikan v menyematkan, mencu- 
cukkan, menghubungkan, memautkan, 
mengaitkan, menjalinkan, menyusunkan, 
menganyamkan, 
rangkaian n deretan, hubungan, ikatan, 
jalinan, jurai, karangan, kumpulan, per- 
talian, rantaian, rentetan, rumpun, run- 
tunan, sambungan, susunan, untaian, 
berangkaian v bergandengan, berhu- 
bungan, berpautan, berpegangan (tangan), 
berturut-turut, beruntun-runtun, berekor- 
ekor, berentetan, berencetan, berderet- 
deret, berikut-ikut, berendeng-rendeng, 
berantaian, bersambung: 
berangkai-rangkai v belit-membelit, be- 
rantai-rantai, berekoran, berganti-ganti, 
berjalin-jalin, berkait-kait, berpaut-paut, 
bersambung-sambung, berturut-turut, ren- 
tet, sambung-menyambung, sangkut-me- 
nyangkut, 
serangkai n gugusan, sekelompok, serang- 
kap, serenteng, setumpuk, seuntai; 
menyerangkaikan v menyerangkapkan, 
merangkai-rangkai v menganggit, mencu- 
cuk 

rangkak, merangkak v 1 melincir, meloso, 
meluas, membiawak, memborat, mengge- 
langsar, menggelasar, menggelecek, meng- 
gelincir, menggelongsor, menggeluncur, 
menjalar, menjerangkak, menjulur, menu- 
lar, menyelar, merambak, merambat, me- 
rangkang, merata, merebak, meresap, me- 
rewak, merewet, neniti; 2 menyusup, men- 
celedok, menyeronot, menyungkur, men- 
jelenak, menjalar, melata, meranyap, me- 
nyulur; 
merangkaki v mendekati, menghampiri; 
merangkak-rangkak v terhenti-henti 

rangkap a dobel, dua kali, ganda, kembar, li- 
pat dua; 
ant tunggal 
merangkap v mendobel, mengembarkan, 
merangkai, menguntai 

rangkul, merangkul v mendekap, memeluk, 
mengulit, memangku, merangkum; 
rangkulan n pelukan 

rangkum, merangkum v membawa, meng- 
angkut, memiliki, menguasai, membolot, 
merangkul, memeluk, merangkup; 
merangkumi v melingkupi, meliputi, me- 
lingkungi, mencangkum 


rangkuman n ikhtisar, ringkasan 

rangkung n halkum, kerongkong, lekum, 
rongkong, tenggorok 

‘rangsang, merangsang v membangkitkan, 
memikat, memukau, menarik, menggai- 
rahkan, menggiurkan, mengundang, 
perangsang n dorongan, motivasi, stimu- 
lus 

"rangsang, merangsangkan v menggempur, 
meragang, membantah, menyangkal, me- 
nyanggah, 
perangsang n cambuk, kegusaran, kema- 
rahan, pendorong, pengajak, penggalak, 
penggempur, penyerbu; 
berangsang a marah, panas hati, galak, ga- 
nas, garang 

trani n perempuan, putri, ratu, suri 

rani n irama suara, lagu, laras, nada, tala 

rantai n ikatan, kaitan, pertalian; 
merantai v mengikat, membelenggu, 
menghambat, menyekat; 
rantaian n deretan, leretan, rangkaian, ren- 
tetan, runtunan, untaian 

rantam, berantam v beramai-ramai, berde- 
rau, bergotong royong, bersama-sama 

rantau n daerah, kawasan, pantai, pesisir; 
merantau v berkelana, melimbang, meng- 
embara 
perantau n musafir, pedagang, pelimbang, 
pendatang, pengelana, pengembara, petua- 
lang; 
perantauann pengelanaan, pengembaraan, 
perjalanan, petualangan 

ranting n cabang, dahan, tangkai, 
meranting v 1 kering, meranggas, 2 me- 
motong, memangkas, menggunting, me- 
ngerat, 

rapal, merapal v membaca, mengucap 

trapat a beriringan, damping, dempet, dem- 
pit, erat, intim, karib, kerap, kuat, kukuh, 
lekat, mesra, padat, pudat, dekat, sempit, 
teguh, terkepung, tertutup, tetal, tipak; 
ant renggang 
merapatv 1 mendekat, melekap, menutup; 
2 berlabuh, berhenti; 
merapatkan, memperapat v mendekatkan, 
memperdekapkan, mendampingkan, me- 
ngepilkan, menghampirkan, mendempet- 
kan, membaji, menguatkan, mengeratkan, 
meneguhkan, mencantumkan, menemu- 


rangkung * rasuk 403 


kan, melekatkan, memautkan, menyatu- 
kan, memadukan, menempelkan, memper- 
apitkan, menghimpitkan, mengeratkan, 
mengaribkan,mengerapkan,menggabung- 
kan, memperkukuh, melekapkan, menem- 
pelkan, mempertemukan, memperhu- 
bungkan, mengecilkan, mengerutkan, 
mengecutkan, menguncupkan, menutup- 
kan, mengatup 

Prapat n konferensi, kongres, majelis, muk- 
tamar, musyawarah, pembicaraan, perbin- 
cangan, perhimpunan, perjumpaan, persi- 
dangan, perundingan; 
berapat v berbicara, berbincang, berhim- 
pun, bermusyawarah, bersidang, berun- 
ding 

rapi a apik, cermat, kemas, kerap, ketat, ku- 
kuh, majelis, rapat-rapat, saksama, siaga, 
siap sedia, teguh, teliti, teratur, tertib; 
ant berantakan 
merapikan v bebenah, membereskan, 
membersihkan, membetulkan, menertib- 
kan, mengelokkan, menyelesaikan, me- 
nyempurnakan, menyusun; 
ant memberantakkan 
kerapian n keapikan 

rapuh alemah, pohu, rangup, renyah, repas, 
repih, repui, reput 
ant kokoh; kuat; teguh 

rapun 4 hancur, pecah, remuk; 
merapunkan v menghancurkan, melu- 
matkan, meluluhkan, memecahkan, mere- 
mukkan 

rapung, merapung v mengapung 

ras n suku bangsa, etnis 

rasa, merasai v melalui, menanggung, men- 
cicip, mencoba, menderita, menduga, me- 
nempuh, menemui, mengajuk, mengalami, 
mengecap, mengenyam, menguji, menik- 
mati, meninjau, menyeberangi, mereguk, 
terai 

rasa hati n dorongan batin, gerak batin, gerak 
hati, jiwa, mata hati, semangat, suara hati 

rasam n adat, aturan, kebiasaan, resan, sifat 

rasi n gugus bintang, kala, mintuna, rekata 

rasio n 1 perbandingan 2 akal, nalar 

rasional n logis, masuk akal 

rasionalitas n kerasionalan 

rasuk, merasuk, merasuki v mengganggu, 
menegur, menyelapi, menyelundupi, men- 


404 rata * rebak 


dalam, menyerapi, meresap, memasuki, me- 
megang, menggoda 

rata a ceper, dangkal, datar, dempak, latar, 
leper, licin, papak, papar, peras, pipih, 
repang, tarah; 
ant bergelombang 
rata-rata a hitung panjang, pada umumnya, 
pertengahan, pukul rata, rerata, sama 
merata v menjalar, menyeluruh, meluas, 
merebak, merembet, merewak, merewet, 
meruak, meruap, pecah, semerbak, 
meratakan v mengilatkan, mencanai, me- 
licinkan, meraut, menghaluskan, merun- 
cingkan, menarah, memeres, memaras, 
memapakkan, mendatarkan, menyama- 
kan, memangkas, memusnahkan, mem- 
bagi-bagikan, menyebarkan 

ratna n 1 ki gadis, putri, 2 ki batu mulia, in- 
tan, permata 

ratu n istri raja, maharani, permaisuri, raja 
perempuan, rani, sultanah, suri 
ant raja 

ratus n dupa 

raudah n taman 

raung, meraung v mengaum, menderam, 
menggerung, mengerang, meraum, meng- 
aung, mengebah, menguak, menggeru, 
melolong, bertempik, menggeruh 

raup, meraup v mencedok, mengumpulkan, 
menyapu, merauk, mengaup, mengaut, 
mengikis; 
seraup num setangkup 

traut, meraut v meruncing, mengasah, me- 
nguliti, menjangat, menyisik, memotong, 
meratakan, menghaluskan, melicinkan, 
meruncingkan, membersihkan 

"raut n bentuk, potongan, roman, rupa, tam- 
pang 

rawa n hutan berpaya, pandau, paya, ra- 
wang, redang, rawah 

rawan, merawankan v memilukan, meng- 
harukan, mengibakan, menyayukan, me- 
nyedihkan, menyilukan 

rawan hati a duka, gobar, gundah-gulana, 
pilu hati, saya rayu, sedih hati, terharu 

rawat vjaga, pelihara, urus, 
merawat v membela, memelihara, meng- 
asuh, mengurus, menjaga, menyeleng- 
garakan, 
perawat n juru rawat, pemelihara, pembe- 
la, penjaga, pelindung, suster, 


perawatan n pemeliharaan, penyelengga- 
raan, pembelaan, penjagaan 

rawi n dalang, pengarang cerita, tukang ce- 
rita, 
merawi v beriwayat, bercerita, mendo- 
ngeng, meriwayat, 
merawikan v mengisahkan, meriwayat- 
kan, menceritakan 

Irawit a kecil 

?'rawit, karawitan n gamelan, seni suara 

raya a besar, umum, awam, 
merayakan v memuliakan, memperingati, 
memestakan, meramaikan, 
perayaan n keramaian, keriaan, perjamu- 
an, perjumpaan besar, pesta 

rayah, merayah v menjarah, menyamun, 
merompak, merampok, merampas, mere- 
but: 
rayahan n jarahan, jarahan 

trayap n anai-anai, berkerumun (ki); 
merayap v berkerumun; 
merayapi v mengerumuni, mengerubuti, 
mengerubungi; 
rayapan n pergerakan 

*rayap, merayap v melabang, melata, melo- 
so, mengembara, menggerayang, menjalar, 
menjolor, menjulur, menular, merambak, 
merambat, merangkak, merayau, mere- 
bak, merembet: 
terayap-rayap v terseok-seok 

rayu, merayu v memikat, memujuk, meme- 
let, menyedapkan hati, mempersenang- 
kan hati, menawan hati 

reaksi n akibat, anggapan, hasil, kotak-ka- 
tik, pandangan, pantulan, perhatian, sam- 
butan 
ant aksi 

rebah vjatuh, luntur, rampak, roboh, runtuh, 
tumbang vertikal, 


ant berdiri, tegak 
merebahkan v menghenyakkan (diri), 
menjatuhkan (diri), menumbangkan, 


menggagalkan, membaringkan, menidur- 
kan, menyerembabkan, merobohkan, me- 
runtuhkan, melunturkan 

rebak, merebak v melalar, melalar, melarat, 
melia, meluas, membiak, memencar, mem- 
perluaskan, menebarkan, meniti, menjadi- 
jadi, menjalar, menjangkit, menular, me- 
nyeluruh, menyemerbak, menyerak, me- 


nyerbak, merambat, merambut, merata- 
rata, merayap, merembet, meresap, me- 
rewak, merewet, meruap, tersemai, tersiar 

rebana n gendang, kompang, redap 

rebat, merebat v menyekat, memagar, mema- 
lang 

'rebeh v berlekuk, melengkung, melentur, 
terkulai 

*rebeh a buruk,cabik-cabik, cobak-cabik, com- 
pang-camping, koyak-koyak, rompang- 
ramping, rusak, tua, usang 

rebes, berebesan a ompong 

reboisasi n penghijauan, penghutanan 

rebon n udang kecil, udang geragau 

rebung n anak buluh, bambu muda 

rebus, merebus v menggodok, menjerang, 
mengetim, membubuk, menanak 

rebut v ambil, cabut, rampas, renggut, 
merebut v meregang, menjarah, me- 
nyebrat, merenggut, menarik, menyentak, 
mengedut, merentap, meragut, meruntun, 
membegal, mencabut, menyamun, men- 
jabal, mengedut, merampas, memikat, me- 
nawan; 
perebutan n perampasan, perompakan, 
penyamunan, penjabalan; 
berebut-rebutan v berdahulu-dahuluan, 
berlumba-lumba, berembut-rembut, be- 
rempuh-rempuh, berasak-asakan, berce- 
pat-cepat 

reca n arca, patung 

receh, recehan n uang kecil, uang logam, 
uang pecah 

recik, merecik v bertitik, memercik, meretik, 
terkeluar, terpancur, 
recikan n percikan 

recok a berabe, bising, gaduh, hingar, huru- 
hara, kacau, ramai, rewel, ribut, rusuh, 
sukar, susah: 
ant sepi 
kerecokan n kegemparan, kekacauan, ke- 
kecohan, keonaran, kerewelan, keributan, 
kerusuhan, kesukaran, percekcokan 

reda a berhenti, dingin, kebah, kurang, lu- 
ang, menghilang, redup, senggang, se- 
reyat, serik, sidang, sirap, surut, susut, 
teduh, tenang, tenteram, turun, 
ant ribut 
meredakan, v menyurutkan, menyusut- 
kan, menenangkan, menyenangkan, me- 


rebana ° regang 405 


nenteramkan, menyejukkan, menghilang- 
kan, menawari, memadamkan, menyabar- 
kan, meneduhkan, menghentikan, men- 
dinginkan, menghiburkan, mengamankan, 
mengurangkan, 
keredaan n ketenangan, keamanan, keku- 
rangan, ketenteraman, keteduhan 

redaksi n sidang pengarang 

redaktur n editor, pengarang 

reduksi n pengurangan, pengecilan, penyu- 
sutan, potongan (harga) 

redum a agak gelap, berawan, hampir pa- 
dam, kurang cahaya, kurang terang, men- 
dung, redup, suram 

redup a gelap, kelam, berawan, berkurang, 
buruk cuaca, gabak, gobar, kabur, kelam, 
keruh, kuyu, luyu, lindap, mendung, me- 
rencam, merosot, muram, pudar, reda, re- 
dum, redup, remang-remang, samar, sa- 
yup-sayup, sebam, suram, surut, susah hati, 
teduh, temaram; 
meredup v memudar, melesap, melindang, 
melindap, meremang 

reduplikasi n imitasi, penggandaan, peng- 
klonaan,pengopian, penyalinan, perulang- 
an, reproduksi 

referat n artikel, esai, karangan, kertas kerja, 
makalah, prasaran, risalah, tulisan 

referensin 1 acuan, bibliografi, kepustakaan, 
literatur, pustaka acuan, rujukan, 2 reko- 
mendasi, testimoni 

refleks a kontan, otomatis, serta merta, spon- 
tan 

refleksi n 1 bayangan, cermin, gambaran, 
pantulan, 2 introspeksi, kontemplasi, pe- 
mikiran, perenungan, 
merefleksikan v 1 memantulkan, meng- 
gambarkan, 2 memikirkan, mempertim- 
bangkan, menadaburkan, merenungkan 

reflektif a introspektif, kontemplatif, medi- 
tatif 

reflektor n cermin, kaca, lensa, mirat 

reformasi n pembaruan, perbaikan, perom- 
bakan, restorasi 

reformis a liberal, maju, progresif, toleran 

refraksi n defleksi, pembelokan, pembiasan, 
penyimpangan, perubahan 

regang v cekang, ganjat, kencang, sering, te- 
gang, 


meregang v memilin, memintal, memulas, 


406 regu ° relatif 


menarik-narik, mengejangkan, menyentak, 
merenggut; 
meregang-regang v berkejang, melunjur- 
kan, menarik-narik, menegang-negangkan 

regu n golongan, grup, gugus, jodoh, kelom- 
pok, kesatuan, pasangan, pasukan, rom- 
bongan, sekawan, tanding, teboh 

rehat v beradu, berehat, berhenti, beristi- 
rahat, bersenai, bersenang-senang, istira- 
hat, melepas lelah, mengaso, rebah be- 
lakang, reses, turun main; 
berehat-rehat v bersenang-senang, bersiar- 
siar, bersuka-suka, makan angin, mela- 
pangkan pikiran 

rejan, merejan v meneran, mengejan 

rejang, merejang v memecahkan, merom- 
bak, membelahkan, membongkar; 
perejangn pemecah, perombak, pembong- 
kar 

rejasa n timah 

reka, merekakan v menggambarkan, meng- 
khayalkan, mencita-citakan, membayang- 
kan, mengangan-angan; 
reka-rekaan n angan-angan, cerita karang- 
an, fantasi, khayal, kira-kiraan, perhi- 
tungan, rancangan; 
mereka-rekakan v menyusun, memasang, 
mengatur, mengarang, merangka, mencari 
akal, mencari daya upaya, mencari ikhtiar, 
merakit, membayangkan, mencita-cita- 
kan, mengangan-angankan, memikirkan, 
merancangkan, merencanakan, menduga, 
mengagak-agakkan, mengira-ngirakan; 
pereka n dalang, pembuat, pemikir, pen- 
cipta, pengarang, pengatur, penyusun, pe- 
rancang, perencana; 
rekaan n angan-angan, buatan, ciptaan, 
fantasi, impian, khayal, lamunan, me- 
nungan, mimpian, pengelamunan 

reka cipta v invensi, penciptaan, penemuan, 
perancangan; 
mereka cipta v menciptaan, merancang 

rekah, merekah v bengkok, bentet, berbe- 
lah, kereseng, lekah, lekang, meletek, 
mencekah, merengkah, meretak, ngelotok, 
patah, pecah-pecah, pukah, rengkah, re- 
tak-retak, terbelah, terbuka; 
rekahan n belahan, bongkahan, pecahan, 
retakan 

rekam, merekam v mengekalkan, menekat, 


menyuji, menyulam, menenun, mencetak, 
melekap, melekat, menempel, mengecap; 
merekamkan v mencetakkan, menera- 
kan, menekatkan, mengecapkan, menyu- 
lamkan, menyujikan, menenunkan, mele- 
katkan, menyimpan 

trekan n handai, kawan, konco, sahabat, tau- 
lan, teman; 
ant musuh 
berekan v bersahabat, berteman, berkong- 
si, bersekutu, berserikat 
ant bermusuhan 

'rekan n pasar, pekan 

rekat, merekat v melekat, menampal, me- 
lekap, melengket; 
merekatkan v melengketkan, melekatkan, 
melekapkan, menampalkan, menyiarkan, 
perekat n gam, lak, lem 

rekata n rasi, kala 

rekening n bon, perkiraan 

reklame n iklan, pemberitahuan, 
mereklamekan v mengiklankan, meng- 
umumkan 

rekonsiliasi n perdamaian, perbaikan 

rekonstruksi n pemulihan 

rekreasi n piknik, tamasya, tur, wisata 

rekrut, merekrut v memanfaatkan, meng- 
ambil, menerima, menarik 
ant memecat 

rel njalan (kereta api), landasan (kereta api), 
ril 

rela v berkenan, bersedia, hati suci, ikhlas, 
sanggup, sudi, suka, tulus hati, 
ant pamrih 
merelai v menyanggupi, menerima dan 
bersedia, mengizinkan, memperkenankan, 
menyetujui, 
merelakan v melepaskan, membiarkan, 
mengikhlaskan, mengizinkan, menyerah- 
kan; 
kerelaan n keikhlasan, kesudian, kemauan, 
keizinan, kebenaran, kesanggupan, kesedia- 
an 

Trelai n siput mutiara 

relai v berpisah, hancur, pecah, kecil-kecil, 
lumat, remuk: 
merelaikan v memisahkan 

relasi n perhubungan, pertalian, persaha- 
batan 

relatif a nisbi 


religi n agama, kepercayaan 

religiositas n kesalehan 

relikui n aji-aji, benda keramat, jimat 

reluk n keluk, lekuk 

relung n jeluk, kolong, lekuk, lubuk, ruang 
-- hati dalam hati, lubuk hati 
- langit kolong langit, ruang langit 

remah, remah-remah n cebis-cebisan, lebih- 
lebihan, repih-repih, serpihan, sisa-sisa 

remai a nyeri, sakit tulang 

remaja n akil balig, cukup umur, muda, mu- 
lai dewasa, taruna, 
meremajakan v memudakan, 
peremajaan n pemudaan 

'remang,meremangvberdiri,menggermang, 
mengirik, ngeri, seram, takut, tegak 

?'remang, meremang v bersimbah, meleleh, 
mengalir perlahan-lahan, merembah, me- 
rembas 

'remang, remang-remang a (agak) gelap, 
(agak) kelam, kabur, samar muka, redup 

remas, meremas v memerah, memeras, me- 
ngepal 
meremas-remas v memijit-mijit 

rembes, merembes v masuk, menembus, me- 
netes, menyerap, menyusup, meresap, ti- 
ris 

rembet, merembet v meluas, menjangkit, 
menular, merebak, menjalar, merambat 

rembuk n bicara, nasihat 

rembulan n bulan, wulan 

remuk a hancur, koyak-koyak, luluh, lumat, 
lusuh, luti, patah, pecah relai, renyuk, ri- 
puk, 
ant utuh 
-- redam hancur berkecai-kecai, hancur le- 
bur, hancur luluh, hancur larut, hancur 
mumur, remuk hati, sedih; 
meremukkan v menghancurkan, mere- 
damkan, memecahkan, mengumalkan, 
merenyukkan, melumatkan, meleraikan, 
meluluhkan, merusakkan 

rencana n acara, agenda, bagan, buram, da- 
sar, draf, jadwal, konsep, plan, persediaan, 
persiapan, program, rancangan, rangka, 
rangrangan, rengrengan, 
merencanakan v merancangkan, memikir- 
kan, mereka-reka, mengarang, mengurai- 
kan, menceritakan, menyusun, mengatur, 
mempersiapkan 


religi * renggang 407 


renda n kerawang; 
merenda v menekat, merajut, mengait; 
berenda v berkerawang 

rendah a aib, hina, kecil, keji, lembut, mu- 
rah, nista, pandak, pendek, perlahan, per- 
mulaan, renek, ringan, ringkas, sedikit; 
ant tinggi 
merendahkan v mengurangkan, mengeba- 
wahkan,menjatuhkan, menurunkan, mem- 
perkecilkan, memandang hina, meman- 
dang rendah, mengejikan, mencela, me- 
nista, mencaci, memburukkan, mengata- 
ngatai, 
rendahan n bawahan: 
kerendahan n kehinaan, kekejian 
ant tegak, seimbang 

rendam, berendam v berkubang: 
merendam, merendamkan v mengge- 
nangi, mengacapi, mengairi, menyalurkan, 
mengempoh, 
terendam v tenggelam, terbenam, terge- 
nang, 
perendaman n pengairan, penggenangan 

rendang n goreng, 
merendang v menggoreng, menyanya, 
perendangan n belanga, periuk 

rendap, merendap v menenggelamkan 

rendeng, berendeng-rendeng v berenteng- 
renteng, beruntai-untai, bergandeng-gan- 
deng, beruntun-runtun, berikut-ikut, beren- 
cetan, berturut-turut, berderet-deret 

rendong, terendong v tersangkut, terbabit, 
terbawa-bawa 

rengat, merengat v bercucuran, keluar lahar, 
keluar peluh, meleleh, menitik, meremang, 
merembas, rembuh-rembai 

rengek n comel, gerutu, omel, rungut, su- 
ngut, 
merengek v memerap, menggerutu, mere- 
nyeh, merepek 

renggang a antara, beda, bersela-sela, celah, 
genggang, jarak, jarang, jauh, ompong, 
ronggang, rumpang, 
ant rapat 
merenggangi v menjauhi, menghindari, 
merenggangkan v menghindarkan, me- 
nyingkirkan, menjorongkan, menjauhkan, 
perenggang n perintang; 
terenggang v terbuka; 
kerenggangan n keretakan 


408 renggut ° repas 


renggut, merenggut v menarik, mencabut, 
mengedut, menyentak, merampas, mere- 
but, merenggut, merentap; 
merenggutkan v menyambar, merampas, 
menjambret, menyembat, menyentak, me- 
ragut, mengganggut, menyeret, memban- 
tun, mengganjur, merabut, mencabut, me- 
runtun, merentap, mengunggut, merentak, 
merengkah, meregang, merebut, mereng- 
kuh, menyembai, menyentap, mendekat- 
kan, meraih; 
renggutan n sentakan, tarikan, rampasan 

rengkah a belah, rekah, retak; 
rengkahan n belahan, pecahan, rekahan, 
retakan 

rengkeh, merengkeh v membengkok, mem- 
bongkok, membungkuk, meliuk 

rengkuh, merengkuh v membujuk-bujuk, 
mendekatkan, meraih, mengarik, me- 
renggut, menyentak, menyentap, meren- 
tak, menyambar 

rengkung n halkum, kerongkongan, pembu- 
luh, tenggorokan 

rengrengan n bagan, bujet (cak), buram, kon- 
sep, pelan, rangka, rancangan, rangrang- 
an, rencana 

rengus, merengus-rengus v merengut-re- 
ngut, 
perengus a perengut 

rengut, merengut v bersungut-sungut, mem- 
berungut, merengus, masam muka, 
perengut n pengomel, perengus, peru- 
ngut, peleter, penyungut, pencomel 
merengut-rengut v berleter, bersungut- 
sungut, mencomel, menggerutu, mengo- 
mel, merengus-rengus, merungut-rungut, 
muring 

renik-renik, merenik-renik v berintik-rin- 
tik, bertitik-titik, bertitis-titis, meranai, me- 
renai-renai, merenyai-renyai 

renkinang n kemesu, tempawat 

renovasi n pembaharuan, penyempuraan, 
peremajaan 

rental n persewaan 

rentan a peka, sensitif 

rentak, merentak v menyentak, merenggut, 
merenyuk, merengkah, memberentang; 
merentakkan v menghentakkan, membe- 
rentangkan, menyentakkan, memijakkan, 
menghentakkan; 


serentak adv berbarengan, bersama-sama, 
bertepatan, sambil, sedarun, sederum, se- 
kalian, sekaligus, serampak, serempak 

rentang, merentangkan v 1 meregangkan, 
mendepangkan, membentangkan, mena- 
rik, mengencangi, memegangkan, me- 
ngencangkan, mengembangkan, membi- 
dangkan, mengunjurkan, mengulurkan; 
2 menguraikan, menerangkan, memben- 
tangkan, menceritakan; 3 menggalang, 
menghalang, melintangi; 
terentang v kedang, terbentang, terbuka 
lebar, tergalang, terhalang, terhulur lurus, 
terlunjur, terpentang 

rentas, merentas v menyeberangi, memintas, 
melintas, menjalani, merintis, membuka, 
meretas 

rente n bunga, riba 

renteng, serenteng num seuntai, serangkai 
rentengan n rangkaian, untaian 

rentenir n lintah darat, tukang riba 

rentet, berentetan v berangkaian, berderet- 
deret, berikut-ikut, berekor-ekor, berturut- 
turut, beruntun-runtun; 
rentetan n deretan, jajaran, rangkaian, ran- 
taian, runtunan, susunan, untaian, urutan 

renung, merenung, merenungkan v mena- 
tapi, menenung, mengamat-amati, meli- 
hat, menjenguk, menjengul, memikirkan, 
memenungkan, memekur, menimbang; 
termenung, termangu; 
renungan n angan-angan, buah pikiran, 
cipta, cita, daya pikir, ingatan, khayalan, 
pikiran 

renyah a kering, rapuh 

renyai, merenyai-renyai v berintik-rintik, 
bertitik-titik, bertitis-titis, meranai, mera- 
nai-renai, merenik-renik, sedikit-sedikit 

renyuk v rentak, renggut, sentak; 
merenyuk, merenyukkan v menyentak- 
kan, menyenjah, mengunjun, merentak, 
merenggut, merengkah, mengunjurkan 

renyut v denyut, gembut, kemut; 
merenyutkan v mendenyutkan, menge- 
mutkan, menggerakkan 

repang a datar, papak, pepat, rata; 
merepang v memapakkan, meratakan, me- 
mepatkan, menyamakan 

repas a buruk, lapuk, rapuh, repih, repui, reput 
ant kuat; padat 


repih, merepih v menebas, merumput, me- 
motong, menyabit; 
repihan n pecahan, potongan, serpihan, so- 
bekan 

repet, merepet v beromong kosong, menca- 
cau, mengigau, mengoceh, meracau, mere- 
pek; 
perepet n pengoceh, pengomel, pencomel 

repot a kalut, kelam-kabut, ribut, ripuh, 
sibuk 
ant senggang: leluasa 

reput a bercendawan, bonyok, bonyor, bu- 
ruk, busuk, empuk, lapuk, lodoh, luluh, 
mumuk, pohu, puhu, rapuh, repas, repih, 
repui 

reputasi n nama baik 

reras a gugur, luruh, rontok 

resah a gelisah, gugup, kebingungan, risau, 
rusuh, 
meresahkan v menggelisahkan, merusuh- 
kan, menyusahkan, mengkhawatirkan, 
membimbangkan, mencemaskan, merun- 
singkan, merisaukan, membuncahkan, 
mengacaukan, 
keresahan n kegelisahan, kerusuhan, ke- 
khawatiran, kekacauan, keributan, keka- 
lutan, keharuan, kecaburan, kerewelan, 
kesukaran, kerecokan, kegemparan, ke- 
kecohan, kebisingan, keonaran, kehuru- 
haraan, kegaduhan 

resam n adat, aturan, kebiasaan, pembawa- 
an, resmi, sifat, tabiat 
seresam a sesuai, setuju, secocok, serasi, 
sepadan 

resap, meresap v menerus, mengalir, meng- 
hisap, menitis, menjalar, menusuk, menye- 
lundup, menyerap, menyusup, merasuk, 
merembes, tiris 

resek v1 cak usil, 2 mencari, mengusut, me- 
nyelidiki 

resensi n ulasan buku 

resep n keterangan, kiat (ki) 

resepsi n perjamuan 

reserve cak n 1 cadangan, serap: 2 syarat 

resi n orang suci, petapa 

residu n ampas, kerdak, endapan, keladak, 
mendak 

resik, meresik v berdesir, berkersik, bisik- 
bisik, desas-desus, kasak-kisik, kasak-ku- 
sut, kuat, lantang, nyaring 


repih ° *ria 409 


resistan a tahan 

resistansi n ketahanan 

resmi a 1 formal: 2 sah 

resolusi n pernyataan, putusan 

resonan v berdengung, bergema, bergetar 

resonansi n dengungan, getaran 

responsibilitas n akuntabilitas, tanggung 
gugat, tanggung jawab 

restu n berkat, doa, pengestu, pesona, rah- 
mat, setu, 
merestui v memberkati, mendoakan, me- 
rahmati 

retak a belah, bertas, betas, cacat, cela, lekang, 
melekah, rekah, rengat, rengkah 
retakan n belahan, bengkahan, celah, reng- 
kahan 

retas a dedel, ratas, terbuka, terputus, tetas, 
meretas v memutuskan, mengerat, memo- 
tong, menebangi, menoreh, membelek, 
membuka, membelah, membedah, mene- 
tas, mendedel, merentas, merintis, me- 
nembus 

retensi n penahanan, penyimpanan 

retribusi n pungutan 

retrogresi n kemunduran, penurunan 

retur v cak kembali 

revisi n peninjuan, perbaikan 

rewel a banyak bicara, banyak cakap, banyak 
mulut, bising, gaduh, hingar, huru-hara, 
onar, ramai, recok, ribut, rusuh, susah: 
ant penurut 
kerewelan n kekacauan, kekecohan, kere- 
cokan, keributan, kerusuhan, kesukaran, 
percekcokan, pertengkaran 

rezeki n keuntungan, mata pencarian, naf- 
kah, pendapatan, penghasilan, perolehan 

rezim n pemerintahan 

‘ria a gembira, girang hati, ramai, riang, riuh, 
suka cita, sukaria; 
meriakan v menggembirakan, meriang- 
kan, menggirangkan, menyenangkan hati, 
menyukakan; 
keriaan n kegembiraan, kegirangan, kese- 
ronokan, kesukaan, kemeriahan, keramai- 
an; 
beria-ria v bergembira, bersenang-senang, 
berseronok-seronok, bersuka-suka, bersu- 
karia, berfoya-foya, berpesta-pesta 

"ria a angkuh, bongkak, congkak, pongah, 
sombong, tinggi hati; 


410 riak * ringkas 


keriaan n kebongkakan, kesombongan, ke- 
angkuhan, kecongkakan, kepongahan 

riak n gelagat, gelombang, gerakan, gerak- 
gerik, getaran, kocakan, ombak kecil 

riam n air lata, air terjun, cegar, jeram 

'riang n daya, kekuatan, kuasa, larat, tenaga 

*riang a gembira, girang hati, ria, suka hati, 
sukacita, sukaria; 
- gembira girang hati, meriah, ramai, su- 
ka hati, sukaria; 
meriangkanomenggembirakan,menyuka- 
kan, menggirangkan, menyenangkan hati, 
keriangan n kegirangan, keseronokan, ke- 
meriahan, kesukaan, kegembiraan 

riap, meriap v bertambah besar, bertambah 
banyak 

rias v hias, solek 
merias v menghiasi, mendandani, mengan- 
dam: 
berias v berdandan, bersolek, berhias 
riasan n dandanan, hiasan 

triba, meriba v memangku; 
ribaan n haribaan, pangkuan; 

*riba n anak uang, bunga uang, renten 

ribu, seperseribu num mili 
ribuan num beribu-ribu 
seribu num banyak, bermacam-macam, 
sewu 

Tribut a bising, canggih, cerewet, gaduh, ge- 
gap gempita, hingar, huru-hara, kacau, 
kacau-bilau, onar, ramai, recok, retok, re- 
wel, ripuh, rusuh, sibuk, terganggu; 
ant damai 
meributkan v membadai, merusuhkan, 
mengharukan, mengacaukan, menggem- 
parkan, merecokkan; 
peribut n pengacau, pengganggu, peru- 
suh; 
keributan n ketegangan, krisis, kegenting- 
an, kemelut, kekacauan, kerusuhan, ke- 
caburan, kerecokan, kegemparan, keonar- 
an, kekecohan, kesibukan, kegiatan 

*ribut a gemuruh, kencang 

rica n cabai, lombok 

ricuh a cekcok, ribut 
kericuhan a kekacauan 

ridip n dayung, sayap ikan, siring, sirip; 
beridip v bersirip 

rikuh a canggung, ewuh pekewuh (cak) ma- 
lu-malu, segan-segan, takut-takut 


rim n bingkai, birai, lingkar; 
berim v berbingkai 

rimba n hutan banat, hutan belantara, hutan 
besar, hutan raya, rimba hana, rimba luas, 
rimbu 

rimbas n beliung, kapak, patil, penarah ka- 
yu, tajak; 
merimbas v menarah, membahan, membe- 
lah; 
berimbas v berkapak 

rimbat n kayu palang 

rimbun a besar, ketel, lebat, padat, penuh 
sesak, rampak, rindang, rombok, tebal; 
ant gundul 
merimbun v menebal; 
rimbunan n lindungan 

'rinai n renai, renyai, rintik-rintik; 
merinai v berderai-derai, bertitik-titik, me- 
nitis-nitis, berintik-rintik, merenai-renai, 
merenyai, merenik-renik 

*rinai, merinai n bernyanyi, berlagu, berse- 
nandung 

rincis, merincis v mericih, mengiris, me- 
nyayat, merincih, memotong, mengerat, 
meracik, merajang, mericis, merincik; 
perincisan n spesifikasi 

rinding, merindingkan v menyeramkan, 
menakutkan, mengerikan 

rindu a cinta, cita, duka, dukacita, gelebah, 
gelisah, gulana, kangen, nestapa, sedih 
hati, sungkawa, susah hati; 
merindu, merindukan v mengharapkan, 
menginginkan 

ring n cincin, gelang-gelang 

ringan a enteng, gampang, halus-halus, 
kecil, kecil-kecil, mudah, perlahan, remeh, 
rendah, ringkas, senang; 
ant berat 
meringankan v memudahkan, mengen- 
tengkan, mengurangkan, melonggarkan, 
meluangkan, mempermudah, menggali; 
keringanan n keluasan, kelapangan, ke- 
longgaran, kesempatan, kemudahan 

ringik, meringik v merengek, mengeluh, 
merintih, mengerang, mengaduh 

ringis v gerenyot, kernyih; 
meringis v bermuka masam, mengerenyot- 
kan, mengernyih, menyeringai 

ringkas a pendek, singkat, sumir; 
ant panjang 


meringkaskan v mengikhtisarkan, me- 
mangkas, memendekkan, merumuskan, 
memuntal, menyingkatkan, merangkum- 
kan, mengijmalkan, menyumirkan, mere- 
sumekan; 
ringkasan n ijmal, ikhtisar, intisari, rang- 
kuman, resume, singkatan; 

ringkik, meringkik v mengerik, memekik, 
menjerit, mendering, merengeh 

ringking, meringking v mendengking, 
menggonggong, menyalak, menengking, 
menghardik, memekik 

ringkuk, meringkuk v membongkok, men- 
dekam,meromok,meronggok,merongkok, 
terpenjara 

ringkus, meringkus v menggelapkan, men- 
curi, mengikat, memberkas, menangkap, 
membekuk, menahan 

rintang, merintang, merintangi v mengga- 
lang, mengekang, menguasai, melintang, 
menyekat, menghalangi, menghambat, me- 
nahan, menyekat, membatasi, mengabar, 
mendinding, menutup, melindung, mem- 
bendung, merembet, membantut, mene- 
ngah, melintangi, merentangi, menggang- 
gu, mengusik, 
perintang n penahan, pengadang, pe- 
ngempang, penghalang, penghambat, 
sekatan 
rintangan n aral, batu penarung, galangan, 
gangguan, godaan, halangan, hambatan, 
sekatan, taazur, tegahan, usikan 
terintang v terhalang, terganggu, tertahan, 
terlintang 

rintih, merintih v mengerang, mengeluh, 
meratap; 
rintihan n erangan, jeritan, keluhan, keluh- 
kelah, kesedihan, kesusahan hati, ratapan 

rintik n becak, bintik-bintik, kurik, percik, 
titik-titik, titis; 
berintik-rintik; merintik-rintik v berbin- 
tik-bintik, bertitik-titik, berkorek-korek, 
berbecak-becak, bertitis-titis, meranai, me- 
renik-renik, merenai-renai, merenyai-re- 
nyai 

rintis, merintis v menerangi, merambah, me- 
neroka, mempelopori, menebas, mene- 
bangi, membuat, mencatat, merentas, me- 
retas, menyiangi; 
perintis n pelopor, pemandu, pemuka, 


ringkik ° robat-rabit 411 


pemula, peneroka, penganjur, pengasas, 
pengiring, perambah, pioner 

risalah n brosur, majalah, surat berkala, su- 
rat edaran, surat siaran, warta 

'risau, merisau v berkeliaran, bertualang, hi- 
dup liar, hidup tanpa aturan, merayau 

"risau a cemas hati, gaduh, gelisah, gugup, 
kacau, resah, runsing, rusuh hati, rusuh, 
sesak; 
merisaukan v mengusutkan, menyemak- 
kan, menggelisahkan, mengacaukan, me- 
rusuhkan, menyedihkan, menduka-cita- 
kan, mempersusah, membimbangkan, 
mencemaskan, menakutkan; 
perisau n agitator, penghasut, pengacau, 
pengganggu, perusuh; 
kerisauan n kegelisahan, kekhawatiran, 
kekacauan, kecemasan, kerusuhan hati 

riset n penelitian, penyelidikan 
periset n ilmuwan, peneliti 

risi a 1 enggan, jijik, malu; 2 cemas, khawatir 

risiko n akibat, efek 

ritme n irama 

ritual a ritus 

riuh n berisik, bising, gaduh, gegak, gegap, 
gempar, gempita, hingar-bangar, hingar- 
bingar, hiruk-pikuk, huru-hara, ramai, 
rusuh; 
ant sepi; sunyi 
meriuhkan v merusuhkan, membisingkan, 
menghebohkan, menggemparkan; 
keriuhan n kebisingan, kegemparan, kebi- 
ngaran, kehebohan 

rival n lawan, saingan 

rivalitas n permusuhan, pertentangan, per- 
saingan 

riwayat n babad, berita, cerita, hal, hikayat, 
kejadian, kisah, sejarah, tambo,tuturan; 
meriwayatkan v menceritakan, menghika- 
yatkan, mengisahkan, menyejarahkan, me- 
rawikan, memberitahukan, menerangkan, 
menyampaikan; 
beriwayat v bercerita, berhikayat, berkhot- 
bah, berkisah, mendongeng, merawi 

robak-rabik a carik-rabik, compang-cam- 
ping, koyak-koyak, pecah-pecah, rabat- 
rabit, rabit-rabit, rambang-rambing, robek, 
rompang-ramping 

robat-rabit a carik-rabik, koyak-koyak, pe- 
cah-pecah, rabit-rabit, robak-rabik 


412 robek * ronce 


robek a cabik-cabik, carik, compang-cam- 
ping, kerabik, kerabit, rabak, rabit, robak- 
rabik, rombang-rambing, rombeng, rom- 
pang-ramping, sobek; 

merobek v mencabik, menyobek, menya- 
yat, melukai, mengoyak; 

merobekkan v mengoyakkan; 

robekan n cabikan, carikan, sobekan 
roboh a ambruk, berkurang, gugur, jatuh, 
luntur, rebah, terbis, terjelebak, tumbang; 
ant tegak 

merobohkan v menjatuhkan, mengga- 
galkan, merusakkan, membubarkan, me- 
ngalahkan, meruntuhkan, menumbang- 
kan, merebahkan, melunturkan, mem- 
binasakan, menghancurkan, menumbang- 
kan, memusnahkan, 

robohan n rebahan, tumbangan, 
kerobohan n kejatuhan, keruntuhan, keru- 
sakan 


cah, mengungkah, membuka, mengung- 
kai, mencabut, mengirai, merusakkan, me- 
runtuhkan, menguraikan, menanggalkan, 
perombakan n penguraian, pembongkar- 
an, 
rombakan n bongkaran, runtuhan, 

rombeng a compang-camping, robak-rabik, 
robek, rombang-rambing, rompang-ram- 
ping; 
rombengan n barang loakan, pakaian 
usang, romong, ronggokan, rongsokan, 
rosokan 

trombong n bakul, kambut, keranjang, raga, 
rinjing 

*rombong, rombongan n delegasi, gerom- 
bongan, golongan, grup, jemaah, kafilah, 
kaum, kawan, kelompok, ketumbukan, 
kumpulan, legian, pasukan, perhimpunan, 
puak, regu, terup, toboh; 
berombongan v beramai-ramai, berjama- 


robok, bersirobok v berpapasan ah, berkumpulan 

robot n manusia mesin rompak, merompak v melanun, membajak, 

robotika n ilmu robot mencuri, mengacau, menggarong, meng- 

roda n cakra, gelindingan, jentera; gedor, menimpa, menyamun, merampas, 
beroda v berjantera merampok, merebut, meronce, merusuh; 

rodi n kerja wajib, kerja paksa, kerja raya, perompak n bajak laut, berandal, garong, 
kerah lanun, maling, pembatak, pengganas, peng- 

rogoh, merogoh v mencopet, menyeluk, gedor, penjahat, penjarah, penyamun; 
menyeluk saku, mencuri, merosok, mere- perompakan n peroncean, perampasan, 
sek; perebutan, pencurian, penyamunan, peng- 
perogoh n penyeluk, pencuri, pencopet garongan, pembajakan 

roh n arwah, jin, jiwa, nyawa, orang halus, rompang-ramping a compang-camping, re- 
orang hunian, semangat, tubuh halus bek, robak-rabik, rombang-rambing, rom- 
-- jahat demit, hantu puaka, hantu penung- beng 
gu, iblis, ifrit rompes a cabik, grepes, pecah (sedikit), rom- 
-- kudus Jibril, Rohulkudus peng, serpih, sompek, sumbing, terbelah 

rohaniwan n biarawan, paderi rompi n baju luar, wesket 

rohaniwati n biarawati rompoh a rusak, rompong 

rojol, merojol v menyembul, menjongol, me- rompok n bait, panti, pondok, rumah, su- 
nonjol dung 

rok n gaun rompyok n buntelan, berkas, ikatan 

roket n peluru (berpandu) rona n corak, dandan, warna, 

rokok n cerutu, sigaret perona n pemulas, pewarna; 

trol n gulungan berona v berwarna, bercorak, berupa; 

*rol n bagian, peranan, tugas serona n sewarna, sejenis, semacam, se- 

roma n bulu halus, remang rupa 

‘roman n bentuk, muka, paras, potongan, ra- ronce, meronce v merampas, merompok, 
ut, roma, rupa, tampang, wajah menyamun, merampok; 

"roman n cerita, kisah peronce n perampok, penyamun, perampas; 


rombak, merombak v membongkar, meme- peroncean n perampasan, perampokan 


ronda v bersiar-siar, makan angin, sambang; 
meronda v berjalan berkeliling, berjaga- 
jaga, berpatroli, bersambang, memair, 
memata-mata, mengakap, mengawal, 
mengintai-intai; 
peronda n langlang, pair, pengakap, pe- 
ngawal, pengawas, pengembara, peninjau, 
penjaga keamanan; 
perondaan n patrol, pos kamling, pos ronda 

rondah-randih a kacau balau 

rongga n gerong, jalan napas, liang, lubang, 
ruang, 
berongga v berliang, berlubang, beruang, 
keropok, kosong, tembuk 

ronggeng n joget, ledek, tandak, teledek, 
beronggeng; meronggeng v berdansa, 
berjoget, bertandak, menari, mengalai 

‘rongkong, kerongkongan n halkum, le- 
kum, pembuluh napas, rangkung, saluran, 
tenggorokan 
rongkongan n kerangka, rangka, tulang- 
tulangan; 

'rongkong, rongkongan n kerangka, rangka, 
tulang-tulangan; 

rongos, merongos v pemalak, telinga tipis; 
perongos n pemarah 

rongrong, merongrong v merusakkan, me- 
nyusahkan, mengganggu, meminta-minta 

rongsok a binasa, musnah, rosok, rusak be- 
nar, rusak; 
rongsokan n rosokan, rombengan 

ronta-ronta, meronta-ronta v gatal, gelenyar, 
gelenyeh, geletah, geletas, menggelepar- 
gelepar, menggeletar, menggelitik 

rontok v tanggal, bersalin kulit, bertukar 
bulu, gugur, jatuh, menyilih, runtuh, ter- 
kelupas; 
merontokkan v menggugurkan, meluruh- 
kan, menanggalkan 

ropak-rapik v berantakan, bersepah, berse- 
rak-serak, bongkar-bangkir, cerai-berai, ka- 
cau-balau 

rosario n tasbih 

rosot, merosot v menurun, berkurang, bu- 
ruk, gelongsor, lesu, melorot, meluncur, 
melungsur, menggelingsir, turun, mundur, 
sepi, surut, susut 

rotasi n perputaran, peredaran 

royal a berlebih-lebih, boros, konsumtif, po- 
rah, serba banyak, serba mewah; 


ronda * rugi 413 


meroyalkan v memboroskan; 
peroyal n pemboros; 
beroyal-royal v membuang-buang, meng- 
habiskan, membelanjakan, berporoh-po- 
roh; 
keroyalan n keborosan 

royalti n honorarium, imbalan, sagu hati 

royemen n pembatalan 

ruah, meruah v mencurah, melimpah; 
meruahkan v mencurahkan, melimpah- 
kan, menumpahkan 

ruai a kendur, lemah, lesu 

ruak, meruak v melebar, meluas, merata, 
merebak, terbuka 

ruam n bintil-bintil merah, biring, guam, 
keringet buntet, seriawan 

truang n 1 bagian, bilik, celah, ceruk, gua, ka- 
langan, kamar, kawasan, kolom, kurung, 
lajur, lapangan, liang, lingkungan, lubang, 
mimbar, palka, pangsa, pojok, rongga, rub- 
rik, sal, sela-sela, tempat; 2 jeluk, kolong, 
lekuk, lubuk, relung 
-- angkasa atmosfer, angkasa luar, ben- 
tangan langit 
-- masuk lobi 
-- pajang ruang pamer, stan (cak) 

ruas n buku, tekung; 
beruas-ruas v bertebu-tebu, ber-gelang- 
gelang, bersendi-sendi, berbuku-buku; 
peruasan n buku-buku, persendian, sendi- 
sendi; 
seruas num sekatan 

ruaya n migrasi, perpindahan 

rubela n campak, rubeola 

rubiah n biarawati, pertapa wanita, rohani- 
wati, ruhbanat, wanita saleh 

rubrik n kolom, ruangan 

rubung, merubung v mengerubungi, menge- 
rumuni, merumung 

rudal n peluru kendali 

rudin a boke, kedang, miskin benar, papa 
ant kaya raya 

rugi a cedera, celaka, habis, hilang, melarat, 
menderita, merana, sia-sia saja; 
merugi v puntung; 
merugikan v mudarat; 
ant untung 
kerugian n kehilangan, kemudaratan, ke- 
malangan, kecelakaan, kesialan, kesusahan 
ant keuntungan 


414 ruhban * runding 


ruhban n biarawan, petapa laki-laki 

ruhbanat n biarawati,petapa wanita 

ruislag n tukar guling 

ruji n ransum 

*ruji, ruji-ruji n anak jentera, jari-jari, jerugi, 
kasau, kisi-kisi, terali 

trujuk v balik, surut, 
merujuk v melihat, menunjuk, menyata- 
kan; 
merujukkan v mengemukakan, menye- 
rahkan, memulangkan; 
rujukan n penunjuk, peringatan, punca, sa- 
nad 

*rujuk v kembali, pulang 
ant cerai 

rukuk, merukuk v membungkuk, menun- 
duk 

trukun n asas, dasar, sendi, tiang 

"rukun 1 v bantu-membantu, bersatu hati, 
berseia dan bersekata, bersepakat, persa- 
tuan; 2 a damai: 
merukunkan v mendamaikan, mengerat- 
kan, meragamkan, 
kerukunan n aman, kesatuan hati, kesepa- 
katan, lega dada, lega hati, tenang dan ten- 
teram 

rukyat n penglihatan, pandangan, rukyah 

rum n kepala susu 

rumah n bait, balai, bangunan, cungkup, de- 
wan, gedung, gerha, gerogol, griya, graha, 
khanah, panti, pejabat, pondok, rompok, 
sudung, vila, wisma, 
berumah v diam, duduk, tinggal, bertem- 
pat, 
memperumahkan v mengawinkan, mem- 
peristrikan, mempersuamikan, menikah- 
kan 

rumbai, rumbai-rumbai n bunjai, garedeng, 
gunjai, jumbai-jumbai, malai, rambu-ram- 
bu, unting-unting; 
berumbai v berjeleber, terburai, 
berumbaian v berjuraian, berjumbaian, 
berumbai-rumbai v berjumbai-jumbai, 
bergantungan, berjerambai, berjerlai-jerlai, 
berjurai-jurai, berjerabai, berjerumbai 

rumit a berabe, berselok-belok, gawat, kacau, 
kalut, kelekek, kompleks, kusut, leceh, pa- 
yah, renyah, runyam, ruwat, sukar, sulit, 
ant gampang, mudah 
merumitkan v mengacaukan, mengecoh- 


kan, menyulitkan, merunyamkan, menyu- 
karkan, menyusahkan, mengusutkan, me- 
ngalutkan, merusuhkan, 
kerumitan n kekalutan, kekacauan, keku- 
sutan, kesukaran, kesulitan, kesusahan, ke- 
ruwetan, kerunyaman, kerenyahan, kepa- 
yahan 

rumpang v berselang-selang, bersela-sela, 
ompong, potol, rongak,rumpang, tanggal, 
terpenggal 

rumpi, merumpi v mengobrol 

rumpil a payah, sukar, sulit, susah 
ant mudah; gampang 

rumpun n ikatan, kelompok, kumpulan, per- 
du, perindukan, rangkaian, rungkun, 
berumpun v berperdu, berungkun, berke- 
lompok, 
serumpun n segolongan, seketurunan, se- 
perindukan, seperdu, seikat, setangkai 

rumput n suket, jukut, 
merumput v menajak, menyabit, menya- 
sap, mencabut, menyiang, merapah, mem- 
buang, merebas, merepih, memotong: 
merumputi v menyiangi, membuangi; 
rumputan n padang rumput, sabana 

rumus, merumuskan v memendekkan, me- 
ringkaskan, menyebutkan, menyatakan, 
mengumumkan, 
rumusan kependekaan, ringkasan, kesim- 
pulan 

runcing a cerucup, gonjong, loncos, luncung, 
mancung, rancap, rancung, runjung, tirus; 
ant tumpul 
meruncing v jirus, melancip, menanjak, 
menganjur, menghujung; 
meruncingkan v melancipkan, melicinkan, 
meluncungkan, mempertegang, mengha- 
luskan, meratakan; 
keruncingan n kegentingan, ketegangan, 
kemelut, krisis 

runcit a sedikit demi sedikit: 
beruncit-runcit a berangsur-angsur, ber- 
dikit-dikit, berkecil-kecil, sedikit demi se- 
dikit, uncang-uncit 

runding n bicara, mufakat, nasihat, perhi- 
tungan, perkiraan, pertimbangan, rembuk, 
merundingkan v membincangkan, mem- 
bicarakan, memperhitungkan, memperka- 
takan, memperkirakan, memufakatkan, 
memusyawaratkan, merembukkan 


runding-merunding v hitung-menghitung, 
kira-mengira, pikir-memikir, timbang-me- 
nimbang; 
perunding n pembicara 
perundingan n muktamar, pakat, pembi- 
caraan, perbincangan, perbuatan, perca- 
kapan, perembukan, perhimpunan, per- 
mufakatan, permusyawaratan, persidang- 
an, rapat 
berunding v berandai-andai, berbaik-baik, 
berbicara, berbincang, bercakap-cakap, 
berembuk, berkira-kira, berkompromi, 
bermufakat, berpadanan, berpadu-padan, 
berapat, bersepakat, bertenggang 

runduk, merunduk v condong, tunduk; 
merundukkan v menundukkan 

'rungguh, rungguhan n agunan, barang ga- 
daian, boreh (cak) cagaran, jaminan, rung- 
gu, sandaran, tanggungan, taruhan, 
merungguhkan v menggadaikan, menca- 
garkan, menyandakan, menyandarkan 

'rungguh, merungguh v bercanggung, ber- 
jangkuh, berjongkok, bertenggong, duduk, 
dodok, mencangkung 

rungkuh a renta, sepuh 

rungkup n tabir, tenda 
merungkup v menudung, menutup, me- 
ngatup 

rungu n pendengaran 

rungut n comel, gerutu, omel, sungut; 
merungut v bersungut, mengomel, me- 
runsing, mencomel, menggerutu, 
merunguti v mencomeli, mengomeli, 
merungut-rungutkan v berleter, bersungut- 
sungut, menangis-nangis, mencomel, 
menggerutu, mengomel-omel, merajuk, 
merengek-rengek, | merenggek-renggek, 
merengus-rengus, merengut-rengut; 
perungut n perengut, pengomel, perengus, 
penyungut, pencomel 

runjung a lancip, loncos, lonjong, runcing, 
tirus; 
merunjung v mengerucut 

runsing a bingung, cepat marah, gelabut, 
habis akal, habis pikiran, pening, risau, 
serabut perut, terharu; 
-- hati bengkak hati, geram, jelu, jengkel, 
mendongkol, sebal hati, umpatan 
merunsing v bersungut, merungut, mengo- 
meli, mencomeli; 


runduk * runyam 415 


merunsingkan v menggaduhkan, meng- 
khawatirkan, mencemaskan, menggeli- 
sahkan, merimaskan, mengganggu, me- 
ngacau; 

kerunsingan n kejengkelan 

runtuh a ambrol, ambruk, gugur, habis, 
hancur, hilang, jahanam, jatuh, lungsur, 
luntur, luruh, rahak, rampak, ranap, rebah, 
rebak, reban, roboh, rusak binasa, terbis, 
tewas, tumbang; 
ant kokoh, kukuh 
meruntuh v menyusup, turun; 
meruntuhkan v menumbangkan, mero- 
bohkan, merebakkan, merebankan, menja- 
tuhkan, menggugurkan, menggulingkan, 
merompak, membinasakan, merusakkan, 
menghancurkan; 
peruntuh n perusak, 
runtuhan n puing, reruntuk, robohan; 
keruntuhan n kejatuhan, kerobohan, keru- 
sakan 

truntun, meruntunkan v mengalih, menarik 
kuat-kuat, menyeret kuat-kuat, menawan, 
merampas, membegal, membantun, me- 
nyentak, merenggut, merebut, 

'runtun, beruntun-runtun v berangkaian, 
berantai-rantai, berderet-deret, berekor- 
ekor, berencetan, berendeng-rendeng, be- 
renteng-renteng, berentetan, berganti-gan- 
ti, berikut-ikut, beriring-iring, berjejar, ber- 
jejer-jejer, berlanjut-lanjutan, berleret-leret, 
berturut-turut, berurut-urut, berduyun-du- 
yun, sambung-menyambung, terus-menerus 
runtunan n asal-usul, deretan, jajaran, ke- 
turunan, leretan, rangkaian, rantaian, ren- 
tetan, rerotan, runtutan, siri, untaian 
beruntun v bersambung, berangkaian, ber- 
hubung, berturut-turut 

runtut a bersesuaian, selaras 
runtutan leretan,rangkaian,rantaian,ren- 
tetan, runtunan; 
beruntutan v bersesuaian, bertepatan, sela- 
ras, sepadan, setara, setimbal, sewajar 

runut n alur, jejak: 
merunut v mengintil (cak), menguntit, 
mengusut, 
merunuti v mengikuti, menuruti, meng- 
ekori, menyelidiki 

runyam a gagal, kusut, leceh, payah, rumit, 
sukar, sulit 


416 rupa ° ruwat 


merunyamkan v menyulitkan, menyukar- 
kan, menyusahkan, merumitkan, mengga- 
lakkan 

rupa n 1 air muka, paras, perawakan, roman 
muka; 2 bagai, bangun, bentuk, corak, ga- 
ya, jenis,macam, susunan, 3 canda, cara, 
laku, sifat, sikap, tingkah laku, tokoh, 
merupa v berwujud, berbentuk, berwajah, 
merupakan v membentuk, membuat, men- 
jadi, mencorakkan, melahirkan, menggam- 
barkan, mewujudkan, melambangkan, me- 
lukiskan: 
perupa n ilustrator, pelukis, 
berupavberbentuk, bercorak, berkelakuan, 
berona, berpaham, berperangai, bersifat, 
bertokoh, berwarna, berwujud, cantik, 
elok; 
serupa n sebagai, sebangsa, sebangun, se- 
bentuk, sedarah, sederajat, seerti, seiras, se- 
jajar, sejenis, sekeadaan, selaku, selari, se- 
macam, seperti, seragam, setaraf, sewar- 
na; 
menyerupai v menyamai, mengarah-arahi, 
mirip, sama, serupa; 
menyerupakan v menyamakan, mengang- 
gap sama, memisalkan; 
perserupaan n persamaan, persesuaian, 
persetujuan 
rupa-rupanya adv agaknya, alih-alih, ba- 
rangkali, gaya-gayanya, gelagatnya, ge- 
rangan, jangan-jangan, kalau-kalau, kira- 
kira, melainkan, nampaknya, rasanya, 
sebaliknya, takut-takut 

rupawan n cakap, cantik, elok 

rusa n kijang, menjangan, payau 

rusak n bedah, bejat, bercalar-calar, berjejas, 
binasa, bobrok, buruk, busuk, cacat, cedera, 
cela, celaka, cepol, gagal, gelobak, hancur, 
haus, hilang lenyap, jahanam, jahat, jebol, 
kacau balau, kacau bilau, kopok, koyak, 
kucar-kacir, luka-luka, musnah, patah, 
pecah-pecah, punah, remuk, runtuh, se- 
man, sobek, terbantun, tercabut, tuna; 
- binasa a cerai-berai, hancur lantak, 
hancur luluh, jahanam, kacau-bilau, kia- 
mat, meledos, musnah, punah-ranah, ra- 
nap, runtuh, terban, 
merusaki v mencacati, melukai, memus- 
nahi, merungkah, 
merusakkan v memecahkan, meruntuh- 


kan, merubuhkan, menjatuhkan, membi- 
nasakan, membejatkan, membobrokkan, 
merongrong, menghancurkan, memus- 
nahkan, menjahanamkan memamah, 
menjebolkan, mendobrak, meremukkan, 
meleburkan, menghilangkan, melenyap- 
kan, memukah, memecah, mengupak, 
mengumalkan, merunyeh-runyeh; 
perusak n pemusnah, penghancur, penga- 
cau, penjahat, puaka; 
perusakan n destruksi, pecahan, pelarutan, 
peleburan, pelembutan, pelenyapan, pelu- 
luhan, peluluhlantakan, pelumatan, pem- 
bajakan, pembinasaan, pemorakporanda- 
an, pemusnahan, pencairan, pencernaan, 
pengganyangan, penggemburan, peng- 
hancurleburan, pengunyahan, penjaha- 
naman, penumbangan, perobohan, perun- 
tuhan, perusakan, sabotase, vandalisme; 
kerusakan n kebejatan, kebinasaan, kebob- 
rokan, keburukan, kehancuran, kemusnah- 
an 

trusuh a bising, gaduh, gempar, heboh, 
hingar-bingar, onar, huru-hara, kasar, 
pakau, ramai, rangak, recok, rewel, riuh; 
ant aman 
merusuhkan v mengusutkan, merumitkan, 
mengalutkan, mengarut, meributkan, 
mengharukan, menggemparkan, meng- 
hebohkan, meriuhkan, menggentarkan; 
perusuh n pengacau, pengganggu, gerom- 
bolan, penggentar, pengharu, penjahat, 
perewa, perisau; 
rusuhan n pergaduhan, pertengkaran, per- 
kelahian, perbantahan, percekcokan, 
kerusuhan n kekacauan, keributan, keka- 
lutan, keharuan, kesukaran, kerecokan, 
kegemparan, kekecohan, kebisingan, ke- 
onaran, kehuru-haraan, kegaduhan 

'rusuh, merusuh, merusuhkan v menga- 
caukan, mengganggu, menggelisahkan, 
menyusahkan 

rusuk n 1 lambung, pinggir, samping, sebe- 
lah, sisi, tepi, 2 iga, 
merusuk v menepi, meminggir, menyusur, 
mengiring 

rute n arah, jalan, jarak 

rutuk, merutuk v mengomel, menggerutu 

Ruwah n Syakban 

ruwat v1 pulih, 2 selamat, terlepas, 


ruwet ° ruyup 417 


meruwat v memulihkan, membebaskan; 'ruyung a condong, huyung, miring, sen- 
ruwatan n sedekah, seremonial, upacara deng, senget 
ruwet a cerewet, gawat, kacau, kalut, kusut, "ruyung n batang enau, batang kelapa 

payah, rumit, sukar, sulit, susah; ruyup a kabur, kurang cahaya, luyu, me- 
ant sederhana; simpel luyut, pucat, pudar 

meruwetkan v mengalutkan, mengusut- meruyup v terbenam, jatuh, masuk, lingsir, 
kan, menyulitkan, surut, turun, 

keruwetan n kekacauan, kekalutan, keku- meruyupkan v mengejamkan, memejam- 


sutan, kesulitan kan, menutup 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


saat n 1 detik, era, jam, jangka 
kala, kali, kesempatan, ketika, 
masa, momen, musim, selagi, 
selama, sementara, tatkala, tem- 
po, tenggang, waktu, zaman; 
2 p begitu, demi, tatkala; 
sesaat1n sedetik, sejenak, sejurus, seke- 
dip, sekejap, sekelebat(an), seketika, seki- 
lat, selayang, selintas, semusim, sepin- 
tas; 2 adv sambil lalu sebentar, sececah, 
sekali lalu, sekilas, sepemakan sirih (ki), 
serejang 
saban a cak setiap, tiap(-tiap), 
— hari setiap hari, 
saban-saban n kerap kali, sebentar-seben- 
tar, sekejap-sekejap, setiap kali 
ant jarang-jarang 
sabar a 1 adem, betah, damai, kalem (cak), ke- 
pala dingin, lapang dada, setia, tabah, 
tahan, tawakal, teduh, telaten (cak), tenang, 
toleran; 2 kepala dingin, lapang dada, 
lunak, pemaaf, santai, toleran, 
bersabar v menahan (perasaan), mengelus 
(dada), menyapu (dada), 
menyabarkan v mendinginkan (ki), mene- 
nangkan, menenteramkan, 
kesabaran n ketabahan, ketahanan, kete- 
garan, keluasan pikiran, ketenangan, tole- 
ransi; 
penyabar n1 kepala dingin, lunak, tenang, 
kalem; 2 betah, lapang hati 
sabda n arahan, bicara, cakap, ceramah, ceri- 
ta, fatwa, firman, janji, kata, nasihat, 
omong, perintah, perkataan, petuah, pe- 
tunjuk, suara, taklimat, titah, tutur, tutur- 
an, ucapan, ujar; 
bersabda v berfirman, berkata, bertitah, 
menitahkan; 
menyabdakan v mengucapkan, menitah- 
kan 
sabet, menyabetv1 melibas, memukul, men- 
cemuk, mengembat, menyapu (ki), me- 
nyebat, menyesah, mendera, menghajar, 
menghantam; 2 mencopet, mengambil, 
menggaet, menggasak, menggondol, men- 
jambret, menjarah, menyambar, me- 
nyauk, menyebrot, menyembat, menyen- 
dal, menyerampang, menyerobot, me- 
nyewat, menyikat, merampas, merebut, 
merenggut; 3 ki memetik, memperoleh, 


mencapai, mendapat, 
meraih, meraup 


mengantongi, 


sabit n arit, ceruk, cerut, clurit, penyadap; 


-- kecil golok, kerambit; 

menyabit 1 menceruk, memotong, men- 
cerut, menebas, menyadap, merumput, 
2 mengait 


sablon n cap, cetakan, patron, pola 


menyablon v mencetak, mengecap, mere- 
kam 


sabot v bendung, cegah, hadang, hambat; 


menyabot v mematahkan, membatalkan, 
membendung, membubarkan, memorak 
porandakan, memutuskan, menahan, me- 
nangkal, mencegah, menegah, mengacau, 
mengandaskan, mengekang, menggagal- 
kan, mengganggu, menghadang, mengha- 
langi, menghambat, menghentikan, meng- 
urungkan, mengusik, mengusili, menia- 
dakan, menjatuhkan, menolak, menyekat, 
merintangi, merusak; 

penyabot n pengacau, penggagal, peru- 
sak; 

penyabotan n sabotase 


sabotase n 1 penggagalan, penjegalan, sub- 


versi; 2 destruksi, pembinasaan, pemus- 
nahan, penghancuran, perusakan, van- 
dalisme 


'sabuk n ban, ikat pinggang, gesper 


- keselamatan sabuk pengaman, 
- pengaman tali keledar, tali pengaman 


2sabuk n cawat, celana dalam, kancut 
sabun n sabun batangan, sabun bubuk, 


sabun cair, sabun colek: sabun cuci, sabun 
cukur, sabun karbol, sabun mandi: 
- wangi sabun mandi, sabun harum, 


sabung v adu, laga, tanding, tarung, 


bersabung v beradu, berantem (cak), ber- 
benturan, bergelut, bergulat, bergumul, ber- 
juang (ki), berkelahi, berlaga, berperang, 
bertanding, bertarung, bertengkar, 
bertinju, bertumbukan, 

~ nyawa mempertaruhkan, memperta- 
rungkan nyawa, mempertarungkan jiwa, 
mengorbankan nyawa, 

menyabung 1 memperhadapkan, mem- 
perlagakan, memperlawankan, memper- 
tarungkan, mempertemukan, mengadu, 
2 ki mempertaruhkan, 

menyabungkan v membenturkan, mem- 


perlagakan, mempertarungkan, menga- 
dukan; 

sabungan n aduan (ayam); 

persabungan n pergelutan, pergulatan, 
perjuangan, perlagaan, pertempuran, pera- 
duan 

sabur a 1 baur, campur; 2 buram, kabur, ka- 
but, kelam, keruh, kusam, lamat-lamat, 
redam,redup,remang, samar-samar, sayup- 
sayup, suram, terang-terang laras; 

- limbur 1 berbaur, bercampur (aduk), ber- 
gaduh, berkacau, berpadu, larut, teraduk; 
2 remang-remang, temaram; 

menyabur v 1 berkamuflase, berkedok, 
bertabir, bertopeng, menyamar, menya- 
ru, menyerupa; 2 berasimilasi, bergabung, 
membaur, menyatu; 

menyaburkan v 1 memadukan, memba- 
urkan, mencampurkan, menggabungkan, 
menyatukan; 2 memudarkan, mengabur- 
kan, mengeruhkan, mengurangi, menyu- 
ramkan, meredam 


sabur * sah 419 


sadis a bengis, berang, berangasan, beringas, 
biadab, brutal, buas, buta hati, galak, 
ganas, garang, jahat, kasar, kejam, keji, 
lalim, liar, tebal hati (ki), zalim; 
kesadisan n sadisme 

sadisme n kebengisan, kebiadaban, kebru- 
talan, kebuasan, keganasan, kekejaman, 
kekejian, kezaliman 

sado n andong, bendi, cikar, delman, dokar, 
kereta kuda 

sadran, menyadran v berziarah, menyekar 

sadur n lapis, salut, sepuh; 
menyadur v melapis, mengabstrakkan, 
mengadaptasi, mengarang, menggubah, 
mengikhtisarkan, mengintisarikan, meng- 
olah, meniru, menjiplak, menulis, menya- 
lin, menyalut, menyarikan, meringkas; 
penyadur n pencatat, penyalin, peniru; 
penyaduran n pengadaptasian, penyalin- 
an; 
saduran n 1 lapisan, salutan, sepuhan; 
2 adaptasi, gubahan, jiplakan, salinan, 


sabut n kulit berserat, rambut, serabut, 

'sadak a condong, doyong, miring, piat, 
sendeng, senget, teleng 

?sadak n kapur sirih, sadah 

sadap v gores, toreh; 
menyadap v 1 menakik, menderes, me- 
ngeluarkan, menggores, menoreh; 2 ki 
mencuri dengar, menguping; 


tiruan; 3 ikhtisar, kutipan, ringkasan 
saf n banjar, derek, deret, jajar, jejer, lajur, 
larik, leret 
safa a bersih, putih 
ant cela 
safari n ekspedisi, perjalanan, petualangan 
sagang n cagak, kaki, penahan, pengampu, 
penongkat, penopang, penumpu, penun- 


penyadapan n 1 penggoresan, penorehan; 
2 pengintaian, spionase; 

penyadap n1 arit, ceruk, cerut, sabit; 2 pem- 
buluh getah; pemotong getah, penoreh; 


jang, penyangga, penyokong, standar; 

menyagang v 1 menyandarkan; 2 mena- 
han, mencagak, mengampu, menongkat, 
menopang, menunjang, menyangga, me- 


3 ki mata-mata; 
sadapan n torehan 

sadar a bangkit, bangun, ingat, insaf, mak- 
lum, mengerti, merasa, paham, pulih, se- 
gar, sehat, sembuh, siuman, tahu, terjaga, 
waras 

?sadar n 1 dada, depan, front, muka; 2 awal, 
pendahuluan, permulaan 

sadau v dayung, kayuh; 
menyadau v 1 mendayung; 2 mencolok, 
menjolok 

sadel n pelana, sela 

sadik a benar, bersih, jujur, lurus, mukhlis, 


nyokong; 
bersagang v bersandar, bertopang 
Sagitarius n Alkus, Danuh, Kaus 
sagu n bertam; 2 pati, tepung; 3 kanji, tajin; 
-- belanda larut, sagu betawi; 
-- hati ki cendera mata, cindur mata, gan- 
jaran, hadiah, honorarium, imbuhan, 
kenang-kenangan, kompensasi, oleh-oleh, 
pemberian, suvenir, tanda mata; 
sagur n jalur, jongkong, kolek, perahu 
saha1 absah, aci, asi, benar, berlaku, formal, 
halal, legal, lulus, makbul, pasti, resmi, sa- 
hih, sempurna, terkabul, valid; 2 asli, 


mustakim, setia, safi, tulus; 
menyadikkan v meluruskan, menegur, 
mengingatkan, mengoreksi 


orisinal, otentik, sejati, tulen; 3 jelas, nyata, 
pasti, tentu, terang; 
mengesahkan v meluluskan, memastikan, 


420 sahabat * sajak 


membenarkan, memberlakukan, membuk- 
tikan, memproklamasikan, memvalid- 
kan, menegaskan, meneguhkan, menen- 
tukan, menerima, menetapkan, meng- 
absahkan, mengabulkan, mengakui, meng- 
iakan, mengikrarkan, mengiktirafkan, 
mengisbatkan, mengizinkan, mengonfir- 
masikan, menguatkan, mengukuhkan, 
mengumumkan, menyahihkan, menya- 
takan, menyempurnakan, menyetujui, me- 
nyuguhkan, meratifikasi, meyakinkan; 
pengesahan n akreditasi, ikrar, izin, 
justifikasi, konfirmasi, konfirmasi, lega- 
lisasi, pelulusan, pemastian, pembenaran, 
pemberlakukan, pembuktian, penahkikan, 
penandatanganan, penegasan, penegas- 
an, peneguhan, penentuan, penerimaan, 
penetapan, pengabsahan, pengabulan, 
pengakuan, pengikraran, pengiktirafan, 
pengisbatan, pengizinan, penguatan, 
pengukuhan, pengumuman, penvalidan, 
penyahihan, penyempurnaan, penyetuju- 
an, penyungguhan, peresmian, per- 
izinan, pernyataan, persetujuan, prokla- 
masi, ratifikasi, testimoni 

sahabatn ikhwan, kawan, sahib, sejawat, se- 
kutu, sobat, saudara, tolan; 

bersahabat v berkawan, berteman, berse- 
kutu; 

persahabatan n perkawanan, pertemanan, 
silaturahmi; 

-- dekat sahabat karib, sahabat kental 
tsahaja 1 adv alamiah, seadanya, sederhana, 
sebenarnya, sesungguhnya, sebenarnya, 
senyatanya, sewajarnya, wajar; 2 v asa, 
sengaja; 

bersahajanapaadanya, biasa, jamak, kon- 
vensional, lugas, lugu, naif, natural, nor- 
mal, polos (ki), populer, seadanya, seder- 
hana, tenang, wajar; 

menyahajakan v 1 mempermudah, me- 
mudahkan, mengentengkan, menggam- 
pangkan, menyederhanakan, meremeh- 
kan; 2 menyahaja, menyengaja; 
kesahajaan n kepolosan, kesederhanaan, 
kewajaran 

?sahaja adv saja, hanya 

saham n 1 andil, bagian, tangan; 2 bantuan, 
jasa, kontribusi, sokongan, sumbangan 
sahang n lada, merica 

sahara n padang pasir, gurun 


sahibulbait n tuan rumah 

sahibulhikayat n pencerita, pendongeng, pe- 
ngarang 

sahifah n dokumen, manuskrip, naskah 

sahih a aci, asi, benar, berketahuan, berlaku, 
legal, pasti, resmi, sah, sempurna, sungguh, 
tahkik, valid, wadih; 
menyahihkan n melegalkan, melegitimasi, 
mengesahkan; 
kesahihan n keabsahan, kebenaran, 
legalitas, validitas 

sahut n jawab, sambut; 
bersahut v berjawab, bersambut; 
bersahutan v berbalasan, bersambutan, 
bertimbalan, bertingkah-tingkah, silih- 
berganti, susul-menyusul; 
menyahut v membalas, menanggapi, me- 
nimpali, menjawab, menyambut; 
sahutan n balasan, jawaban, reaksi, res- 
pons, sambutan, tanggapan 

Isaing, bersaing v beradu, berbalapan, bere- 
but, berkompetisi, berlawanan, berlomba, 
berpacu, bertanding, bertaruh, bertarung, 
bertentangan; 
menyaingi v melawan, menandingi, me- 
nentang, menyamai, mengatasi, men- 
dahului, mengikuti, mengimbangi; 
pesaing n kompetitor, konkuren, lawan, 
oponen, rival; 
persaingan n kompetisi, perlombaan, per- 
tandingan, pertarungan, rivalitas 

saing 1 handai, kanca, kawan, rekan, sahabat, 
teman, taulan; 2 sama, serta; 
menyaingi v 1 mengikuti, menyertai; 
2 mendampingi, mengiringi, menemani; 
menyaingkan v melampirkan, menyerta- 
kan, mengikutkan, menyusulkan; 
bersaing v berapit, berkembar, berpa- 
sangan, bersama-sama, beriring-iring, ber- 
dampingan, bersamaan, bergandengan, 
sejajar 

sains n ilmu, ilmu pengetahuan 

saintifik a alamiah, keilmuan 

saja adv 1 belaka, cuma, cuming, doang (cak), 
hanya, kecuali, melulu (cak), sekadar, sen- 
diri, semata-mata, terus-menerus, selalu; 
2 juga, jua, pun, pula, serupa; 3 berkepan- 
jangan, selalu, senantiasa 

sajak 1 n persamaan bunyi, persesuaian bu- 
nyi, rima; 2 n puisi, sanjak; 3 a cocok, me- 
ngena, pantas, patut; 
menyajak v 1 menalamkan, menyair, 
menggurit 2 memakai, menghias 


saji n hidangan, suguhan, 
menyajikan v 1 melayankan, memper- 
sembahkan, mempertunjukkan, menca- 
wiskan, menyediakan, menyervis, menyu- 
guhkan, menampilkan, menayangkan, 
2 ki memajukan, mempresentasikan, 
mengajukan, mengemukakan, menge- 
tengahkan, mengutarakan, menyampai- 
kan; 
tersaji v cawis, terhidang, tersedia, tersu- 
guh, 
penyajian n 1 pelayanan, 2 pengajuan, 
pengutaraan, penyampaian, presentasi, 
sajian n 1 hidangan, jambar, pacitan, su- 
guhan, 2 persembahan, sajen, semah 

sak n1 kantong, saku, 2 bal, goni, karung 

tsaka n tiang, tonggak, penegak, pengukuh 

*saka a gersang, kersang, usang 

sakaguru n 1 tiang pancang, tiang sendi, 
tiang seri, 2 ki basis, dasar, pokok, sendi 

sakal n bogem mentah (cak), hantaman, jo- 
tosan, ketupat bengkulu, pukulan, tinjuan, 
tonjokan, 
menyakalv membonggol, memukul, me- 
nangani, mendera, menganiaya, meng- 
gasak, menggebok, menggebuk, meng- 
hajar, menghantam, menyiksa 

sakar v rampas, rompak, samun, 
menyakar v menggarong, menjarah, me- 
nyamun, merampas, merampok, merom- 
pak; 
penyakar n penggarong, penjarah, penya- 
mun, perampok, perompak 

tsakat n benalu, parasit 

"sakat, menyakat v1 mengganggu, meng- 
gerecoki, menggoda, mengusili, men- 
jaili, menghalangi, menghambat, merin- 
tangi; 2 melabuhkan, menambatkan, men- 
damparkan, merapatkan, 
tersakatv kandas, karam, terbadai, terdam- 
par, terserampang; 
penyakat n pengganggu, penggoda, peng- 
halang, perintang 

saki n handai, kawan, kanca, kenalan, saha- 
bat, saing, teman, taulan 

sakinah n keamanan, kebahagiaan, keda- 
maian, ketenangan, ketenteraman 

sakit 1 v ambruk, gering, lara; 2 a pedih, pe- 
rih, linu, ngilu, nyeri; 
-- gula diabetes, glukosuria, kencing manis, 
salasal; 
-- hati kecewa, kecil hati, patah hati, 
kesal, mutung, terpukul, tersinggung; 


saji * saksi 421 


--kepala geringhulu, kliyengan (cak), ma- 
buk, pening, pusing, puyeng, teler; 
-- perut melilit, memilin, mulas, mual; 
-- sabun gonore, kencing nanah, raja singa, 
sifilis; 
sakit-sakitan a cak lemah, merana, penya- 
kitan, rapuh, ringkih; 
menyakiti v melukai, memilukan , meng- 
iris, mengoyak, menikam, menyayat, me- 
nyinggung, menyengsarakan, menyiksa; 
menyakitkan 1 v memedihkan, memerih- 
kan; 2 a bengis, berbisa, bersanding, keras, 
ketus, menduri (ki), menyembilu (ki), me- 
nyengat (ki), nyelekit (cak), pedas, sengit, ta- 
jam; 3 a mengguncangkan, traumatis; 
penyakit n 1 kelainan; 2 ki kesulitan, kom- 
plikasi, masalah, problem; 3 ki aib, kebob- 
rokan, keburukan; 
~ busat berak darah, disentri; 
~ kaki gajah elefantiasis, filariasis, gajah- 
gajahan; 
bersakit-sakit1v berlelah-lelah, berpenat- 
penat, bersusah payah, bersusah-susah, 
membanting tulang, memeras keringat, 
memeras tenaga; 2 a sakit-sakitan; 
pesakitan n interniran, narapidana, ran- 
taian (ki), tahanan, tawanan, terhukum, 
terpidana; terdakwa, tertuduh 

sakral a keramat, kudus, suci; 
kesakralan n kesucian 

sakramen n ekaristi, ibadat, kebaktian, misa, 
persembahan kudus, sembahyang 

saksama 4 teliti, cermat, akurat, tepat, benar, 
jitu, hati-hati, rapi, halus,mendalam, telaten 
(cak), jeli, ketat, awas, tajam, patut, pantas, 
eksak, korek (cak); 
kesaksamaan n 1 keadilan, pengertian; 
2 kecermatan, ketelitian 

saksi n alasan, bukti, dalil, kenyataan, kesak- 
sian, keterampilan, pemberat, penonton, 
saksi, saksi ahli, saksialibi, saksi dusta, saksi 
mata, saksi palsu, spektator, syahid, syuha- 
da, tanda; 
bersaksi v membenarkan, menguatkan, 
menyungguhkan; 
mempersaksikan v memperlihatkan, 
mempertontonkan, mempertunjukkan, 
persaksian n pengakuan, syahadat, 
kesaksian n bukti, kenyataan, keterangan, 
saksi 


422 sakti* salur 


sakti a ajaib, ampuh, bertuah, cespleng (cak), 
digdaya, efektif, gaib, kebal, keramat, mak- 
bul, mampu, mandi, mangkus, manjur, 
mempan, mujarab, mustajab, suci; 
kesaktian n aji-aji, hikmat, ilmu gaib, ilmu 
sihir, keampuhan, kemujaraban 

Isaku n kantong, kocek, poket (cak), sak 

?saku v pisah, 
menyakukan n memencilkan, memisah- 
kan, mengasingkan, mengisolasi, menyen- 
dirikan; 
tersaku n terasing, terisolasi, terpencil, ter- 
pisah, tersendiri 

salah a alpa, cacat, cela, galat, keliru, khilaf, 
lengah, lupa, luput, melenceng, meleset, 
menyimpang, terbalik, tertular, 
- agak salah duga, salah kira, salah sang- 
ka, salah gamak, salah tebak, salah teka, 
- ambilan silap mengerti, salah duga, sa- 
lah paham, salah sangka, 
ant betul: benar 
menyalahi v melangkahi, melupakan, 
membelok, menantang, mencela, menyim- 
pang, mengingkari, melanggar, melen- 
ceng, menyeleweng, menyangkal, 
menyalahkan v mempersalahkan, menge- 
lirukan, mengacaukan, menuduh, menu- 
kas, menuding, mengadukan, menggugat, 
menyangkakan, menuntut, mengeluhkan, 
mendakwa, menghukum, menghakimi, 
ant membenarkan 
kesalahan n dosa, kealpaan, kecacatan, ke- 
curangan, kegalatan, kejahatan, kekeliru- 
an, kekhilafan, kelalaian, kelengahan, ke- 
licikan, kelupaan, keluputan, kenakalan, 
kesesatan, kesilapan, pelanggaran, penye- 
lewengan, penyimpangan 

salah guna, menyalahgunakan v menyele- 
wengkan, menyimpangkan 

salai v singgang, panggang, 
menyalai n melayur, memanggang, me- 
manaskan, mengasapi, mengganggang, 
mendiang, menyinggang 

salak n gonggongan (anjing), 
menyalak v 1 menggonggong, mengong- 
kong, mendengking, meringking: 2 ki me- 
letup, meletus, menyala 

salam n damai, hormat, salut, selamat, sen- 
tosa, tabik, tenteram: 
menyalami v menjabat tangan, 


bersalam v berjabat tangan 

salat n doa, sembahyang, salat, 

salatin n raja-raja, sultan-sultan 

saldo n selisih, sisa 

saleh a 1 alim, imani, 2 patuh, taat, 
kesalehan n iman, ketaatan, religiositas 

salib n kayu palang, kayu silang: 
menyalibkan v memalangkan, menghu- 
kum (mati) 

saliha1 alim, muhsin, taat: 2 bersih, kudus, 
murni, nirmala, suci hidup; 
kesalihan 1 kesucian hidup 2 ketaatan, ke- 
sungguhan, takwa 

salim a baik, sehat 

salin v alih, ganti, gilir, pindah, silih, sulih, 
tiru, tukar, ubah: 
menyalin v 1 mengganti, mengubah, me- 
nukar, menyulih; 2 memindahkan, men- 
catat, mengopi, meniru, menjiplak, men- 
transkripsi(kan), menurun, 
penyalin n juru tulis, katib, pencatat, pe- 
nyadur, penulis, 
penyalinan n pemindahan, pencatatan, 
pengopian, peniruan, penjiplakan, 
salinan n arsip, duplikat, fotokopi, jiplak- 
an, kopi, pertinggal, reproduksi, tembusan, 
tindasan, turunan, tiruan: 
bersalin v beranak, bertelur, berganti, ber- 
sulih, bertukar, berubah, melahirkan, men- 
jebrolkan, 
persalinan n 1 pakaian (pengganti), 2 kela- 
hiran, partus 

saling adu baku, berbalas-balasan, sama- 
sama, silih 

salip v sodok, susul, 
menyalip v cak melangkahi, membalap, 
mendahului, menyodok (cak), menyusul 

salmon n salem 

saluk n bendo, destar, tengkuluk 

salur v alir, arah: 
menyalurkan v 1 membandarkan, menga- 
lirkan: 2 ki melabuhkan, melahirkan, me- 
lampiaskan, memanifestasikan, mence- 
tuskan, mencurahkan, mengeluarkan, 
menuangkan, menumpahkan, mengata- 
kan, mengekspresikan, mengucapkan, 
mengungkapkan, mengutarakan, menya- 
takan; 3 melangsungkan, meneruskan, 
mengirimkan, menyampaikan, 4 mendis- 
tribusikan, mengedarkan, menyebarkan, 


penyalur n agen, badal, distributor, leve- 
ransir, pemasok, penyuplai; 

penyaluran n distribusi, pembagian, peng- 
edaran, penyebaran; 

saluran n1 got, kanal, parit, selokan, terus- 
an; 2 frekuensi, gelombang; 3 jalan, meto- 
de, prosedur, tata cara; 4 corong (ki), ken- 
daraan (ki), media, medium, penghubung, 
perantara; 

tersalurkan v 1 teralirkan; 2 tercurahkan, 
terlampiaskan, terpenuhi, terpuaskan 
‘salut n 1 pembungkus, sampul, sarung, se- 
longsong; 2 wadah pelindung, 

menyalut v membungkus, melapis, me- 
nyampul, membungkus, 

penyalutan n pembungkusan, penyam- 
pulan, penyarungan; 

tersalut v terbungkus, tersampul; 
bersalut v berbungkus, berlapis; bersam- 
pul; bersarung 

’salut 1 a angkat topi, hormat; 2 n penghor- 
matan, respek 

'sama a cocok, kembar, klop (cak), layak, per- 
sis, serupa, sepadan, seimbang, sebanding, 
setara, simetris, selaras, setanding, sesuai, 
pas, patut, seiring, setingkat, setaraf, se- 
kelas, selevel, sejajar, sekata, seia sekata, 
menyamai v membandingi, membarengi, 
menyerupai, mengembari, mengimbangi, 
menyetarai, menyaingi, menandingi, 
mengiringi, 

menyamakan v membandingkan, meme- 
patkan, menyetarafkan, menjajarkan, 
mengumpamakan, mengibaratkan, me- 
nyerupakan, menyelaraskan, meratakan; 
penyamaan n penjajaran, penyesuaian, pe- 
nyetaraan, perataan; 

bersama v bersama-sama, berbareng, ber- 
tepatan, beriringan, bergandengan, berpa- 
tungan, bergabung, berhubungan, seren- 
tak, serempak, seiring; 

bersamaan v berbarengan, bertepatan, ber- 
gandengan, beriringan, bersaingan, ber- 
tumbukan, berbenturan, serentak, se- 
iring(an); 

persamaan n 1 pertemuan (pendapat); 
2 contoh, ibarat, misal, perbandingan, 
perumpamaan, pepindan, tamsil, 3 pa- 
danan 4 itifak, persetujuan, persesuaian, 
perserupaan, permufakatan, 

ant perbedaan 

kesamaan n kecocokan, kepadanan, kese- 
rupaan, keselarasan, kesesuaian 


Igalut ° sambit 423 


samak a gundah, masygul, murung, susah 
hati 

saman n1 dakwaan, sangkaan, tudingan, tu- 
duhan; 2 surat sita, 
menyaman v 1 mendakwa, menuding, 
menuduh, menukas, menyangka, 2 meng- 
ambil, menyita, merampas 

samar a buram, kabur, kelam, lamat-lamat, 
redup, remang-remang, sayup-sayup; 
ant jelas 
menyamar v berkedok, menyaru, 
menyamarkan v 1 mengecoh, mengeli- 
rukan, menyesatkan, 2 memendam, mene- 
beng (ki), menutup-nutupi, menyembu- 
nyikan, merahasaikan, 
penyamaran n kamuflase, pengelabuan, 
penipuan, penyaruan, 
samaran n 1 alias, palsu, pengganti, 2 ke- 
dok (ki), kelir (ki), topeng (ki), 
kesamaran n kegelapan, keremangan, ke- 
taksaan 

?samar a cemas, gelisah, khawatir, was-was 

sambang v1 kunjung, tandang, 2 ronda, 
menyambang v bersambang; 
menyambangi v mendatangi, menengok, 
menginjak (ki), mengunjungi; 
bersambang v 1 beranjangsana, berjamu, 
berkunjung, bertamu, bertandang; 2 ber- 
langlang, berpatroli, meronda 

sambar v tangkap; 
menyambar v mengambil, merampas; 
penyambar n pencuri, perampas, peram- 
pok, penjarah; 
sambaran n tangkapan 

Isambat v ikat, sambung; 
menyambat v menambat, mencantumkan, 
mengikat, menyambung, menghubung- 
kan 

'sambat n gerutu, keluh, kesah, 
menyambat v mengaduh, mengeluh, 
menggerutu, merintih (ki), 
sambatan n keluh, kesah 

'sambat, menyambat v bantuan, meminta 
pertolongan, sambung tangan 

sambil p dengan, sementara, sembari, sera- 
ya, serta, sekali lalu, 
sambilan n dalih, sampingan 

sambil lalu adv sepintas lalu, 
menyambil-lalukan v melecehkan, me- 
mantati (ki), mengabaikan, menyepelekan, 
meremehkan 

sambit v lempar, lontar, timpuk; 


424 sambut * 'samun 


menyambit v melempari, melontari, me- 
nimpuk, menyelakan, merajam 
sambut v terima: 
menyambut v menerima, 
sambutan n 1 animo, anggapan, balasan, 
ganjaran, hasrat, jawaban, keinginan, mi- 
nat, pandangan, perhatian, penerimaan, 
penghargaan, pertimbangan, persetujuan, 
perlawanan, reaksi, respons, sanggahan, 
sahutan, tanggapan, 2 arahan, ceramah, 
kata pengantar, khotbah, kuliah, penda- 
huluan, petuah, petunjuk, pidato, prakata, 
sekapur sirih, sepatah kata, taklimat, 
ant tolakan 
bersambut v berterima 
Isami n biku, biksu, pendeta, paderi, petapa 
?sami a mulia, luhur, terhormat, tertinggi 
sampah n kotor, kotoran, 
menyampah v 1 mengganggu, mengacau 
sampai v 1 datang, mencapai, 2 berbatas, 
3 cukup: 4 lulus, tamat, 
menyampaikan v 1 memberikan, mengan- 
tarkan, mengirimkan: 2 mencukupkan, 
3 meluluskan, mengabulkan, 
penyampai n pelapor, pemberita, warta- 
wan, 
sampainya n kedatangan, ketibaan; 
sesampai adv sebaik saja sampai, setiba, 
kesampaian v tercapai, terlaksana 
Isampang n pernis, 
menyampangkan v menggilapkan 
?'sampang, senyampang p 1 mumpung (cak), 
selagi, 2 jika, kalau, kalau-kalau, seandai- 
nya, sekiranya, siapa tahu, 3 mentang- 
mentang 
'sampang v tersampang, tersangkut, terpaut, 
terhenti 
sampel n contoh, cuplikan, ilustrasi, percon- 
toh, representatif, spesimen 
samper v cak jemput, 
menyamperi v memarani, mendatangi, 
mendekati, menghampiri, menjemput 
sampean pron Anda, dikau, engkau, kamu, 
kau, saudara, tuan 
samping n sisi, pinggir, sanding, sebelah, te- 
pi, rusuk, bingkai, lis, bibir, 
mengesampingkan v melepaskan, me- 
mencilkan, meminggirkan, memisahkan, 
menceraikan, menepikan, mengasingkan, 


mengecualikan, mengelakkan, mengeluar- 
kan, mengetepikan, menghindarkan, 
mengungsikan, menjauhkan, menyingkir- 
kan, menyisihkan, menyisikan; 
bersampingan v berdekatan, bergandeng- 
an, berhampiran, bersebelahan 


sampir v gantung; 


menyampirkan v mengampaikan, meng- 
gantungkan, menyampaikan; 


sampiran n gantungan, sangkutan; 


tersampir v berkibar-kibar, tersampai, ter- 
sangkut, tergantung 


sampo n kejamas, langir 
sampuk v bentur, langgar, tabrak, tubruk; 


menyampuk v 1 melanggar, membentur, 
menabrak, mengantuk, menubruk, me- 
nyimpuk; 2 menangkis, mengelakkan, 
menyilat; 3 menampel, menepis, 4 me- 
menggal lidah, mengerat lidah, mence- 
letuk, menengahi, mengaru, menginte- 
rupsi, menukas, menyelang, mematahkan, 
memintas, memotong, memutus, me- 
ningkah, menyarung, menyela, menye- 
robot; 5 ikut-ikut, mencampuri, meng- 
urusi, serta-menyertai, 

menyampukkan v membentrokkan, mem- 
benturkan, menabrakkan, menubrukkan, 
menumbukkan; 

tersampuk v terantuk, terbentur, terlang- 
gar, tersentuk, tersomplok, tertabrak, ter- 
tarung, tertubruk, tertumbuk; 
kesampukan v kemasukan, kerasukan, 
kesambet, kesurupan, majenun 


sampul n bungkus, sarung; 


-- depan kover, kulit depan, kulit muka, 
sampul muka; 

menyampul v memalut, membungkus, 
menguliti, menyalut, 

bersampul v berbungkus, bersalut, ber- 
sarung, berbalut, memalut, membarut, 
membebat, mengelubung, mengulas, me- 
nyarung 


sampur n sabuk, selendang; 


bersampur v berselendang 


samseng n cempiang, jagoan, jawara, pende- 


kar 


samudra 1 n lautan, osean, segara; 2 a ki ak- 


bar, besar, raksasa 


Isamun v jarah, rampas, rampok, rompak; 


menyamun v membegal, mencoleng, 
mengecu, menggarong, menjarah, me- 
rampas, merampok; 


penyamun n bajak laut, begal, garong, 
perampok, perompak; 
penyamunan n pembegalan, pembajakan, 
penyitaan, pencurian, penggarongan, pe- 
rampasan, perebutan, perompakan 

"samun n belukar, semak 

sana kian, senun, situ 

sanak n ahli, darah daging, famili, kadim, 
kaum, keluarga, kerabat, klan, kulit da- 
ging, marga, rumpun, saudara 

?sanda n gadai, 
menyandakan v mempertanggungkan, 
mencagarkan, mengagunkan, menggadai- 
kan, mengisar, menjaminkan, 

Isandak, menyandakan v memendekkan, 
menyentak 

?sandak n kukur, penggaru, 

sandal n kasut, kelompen, selop, terompah 

sandang n pakaian, baju 

Isandar v sangga, tumpu; 
bersandarv bertumpu, bertopang, bersang- 
ga, bergantung, berpegang, bersender, ber- 
sendeng, bersendel, berharap, bersumber, 
berasas, berdasar, 
menyandarkan v menumpukan, meno- 
pangkan, menyanggakan, menggantung- 
kan, menyenderkan, menyendengkan, 
menggantungkan, mengampaikan, me- 
nyampirkan, menyandakan, menggadai- 
kan, menitipkan, mencagarkan; 
sandaran n gantungan, penopang, pe- 
nyangga, penumpu, topangan, tumpuan, 
sampiran, senderan 

*sandar n agunan, andalan, cagaran, ceng- 
keram, gadai, jaminan, panjar, petaruh, 
tanggungan, 
menyandarkan v memercayakan, mem- 
pertanggungkan, mempertaruhkan, men- 
cagarkan, mengagunkan, mengandalkan, 
menggadaikan, menggantungkan, menja- 
minkan 

sandera n jaminan, tahanan, tawanan, 
menyandera v menahan, menawan 

sandi n isyarat, kode, rahasia, semboyan 

sanding n penjuru, pucuk, sudut, ujung, 
segi, 
bersanding 1 v berpucuk, 2 aki bengis, ber- 
bisa (ki), cempala mulut, keras, ketus, lan- 
cang mulut, menduri, menyakitkan, nye- 
lekit (cak), pedas, tajam 

sandiwara n dagelan, drama, ketoprak, san- 


"samun ° sanggah 425 


diwara bangsawan, sandiwara boneka, 
sandiwara radio, sandiwara tradisional: 
komedi, ludruk, merdu, opera, pertunjuk- 
an, sendratari, stambul, teater, tonil, wa- 
yang golek, wayang kulit, wayang orang, 
bersandiwara v1 berakting (cak), berlakon, 
2 ki berlagak, berpura-pura 

sandung v antuk, sentuh, 
tersandung v kesandung (cak), tersangkut, 
tersentuh, tersenggol, terkena,terantuk, ter- 
sandung, terlanggar, terbentur, tersaruk, 
tertabrak, tertubruk, tertumbuk, tersam- 
puk, tertarung 

sang p si 

sanga, tersanga-sanga v bergegas, ber- 
lekas-lekas, kesusu (cak), terburu-buru, ter- 
gesa-gesa, tergopoh-gopoh 

sangai, bersangai v berdiang, berganggang, 
berjemur, menyalai; 
menyangai v memanaskan, menghangat- 
kan 

Isangar a angker, bengis, garang, menakut- 
kan, menyeramkan, sengit 
ant lembut 

*sangar a gersang, kering, kersang, kurus, 
tandus 
ant subur 

sangat adv amat, banyak, benar, benar-benar, 
berat (cak), besar, betul, bukan alang ke- 
palang, bukan main, hebat, luar biasa, 
maha-, paling, payah, sekali, sungguh- 
sungguh, super, terlalu, terlampau; 
menyangatkan v menjadikan hebat; 
kesangatan n kehebatan 

sanggan penahan, penopang, penunjang, pe- 
nyangga; 
menyangga v memapah, membahu, mem- 
bantu, membopong, memikul, menahan, 
mendukung, mengampu, menopang, me- 
nunjang, menyerandang, menyokong; 
penyangga n 1 cagak, kaki, penahan, peng- 
ampu, penongkat, penopang, penumpu, 
penunjang, penyokong, standar, tiang pan- 
cang (ki); 2 penengah 

sanggah v bantah, tampik; 
menyanggah v melawan, membalas, mem- 
balela, membangkang, membantah, mem- 
protes, menampik, menantang, mendebat, 
menentang, menggempur, menggugat, 
menghujah, menghujat, mengingkari, 


426 sanggam ° ’sangkap 


mengkritik, menjawab, menolak, me- 
nyangkal, menyerang, menyerbu, me- 
rangsang; 
penyanggah n pembangkang, pembantah, 
pemrotes, pendebat; 
sanggahan n balasan, bantahan, gempur- 
an, gugatan, hujahan, hujatan, jawaban, 
kritik, perlawanan, protes, sangkalan, 
serangan, serbuan, tampikan, tantangan, 
tentangan, tolakan 

sanggam v pinjam, 
menyanggam v meminjam, menyelang 

sanggan n bakul, bokor, cerana 

sanggang v angkat, gotong; 
menyanggang v mengangkat, menggo- 
tong 

sanggar n bengkel seni, padepokan, studio; 

sanggat, tersanggat v kandas, karam, terba- 
dai, terdampar, tersekat 

sanggep v elak, tangkis; 
menyanggep v menangkis, mengelakkan, 
menyampuk, menyilat 

sanggit v gesek, geser, gosok; 
bersanggit v 1 bergesekan, bergeselan, 
bersinggungan; 2 ki bentrok, bercekcok, 
berselisih, bersengketa, bertelingkah, ber- 
tengkar, bertikai, ribut; 
menyanggit v mengeritkan, menggerat- 
kan, menggertakkan 

sanggul n gelung rambut, konde; 
bersanggul v bergelung, bersiput, bersim- 
pul, bertongset; 
menyanggul v menggelung (rambut), me- 
ngonde 

sanggup a bisa, dapat, mampu, mahir, pia- 
Wai, pintar; 
berkesanggupan v berkekuatan, berke- 
mampuan, berkesediaan, berkuasa; 
menyanggupi v bersedia dan menerima, 
mengaku, menanggung; 
kesanggupan n bakat, keandalan, keca- 
kapan, kecerdikan, kekuatan, kemahir- 
an, kemampuan, kepandaian, kepiawai- 
an, kepintaran, kesediaan, ketangkasan, 
keterampilan, keupayaan, potensi 

sanggurdi v injak-injak, pemijak 

sangka v 1 duga, kira; 2 keraguan, kesang- 
sian; 
menyangka v berpandangan, berpenda- 
pat, berpikir, memandang, memper- 


hitungkan, memprediksi, menaksir, men- 
curigai, mendakwa, menduga, menebak, 
menerka, menganggap, mengira, menu- 
ding, menuduh, menyimpulkan, mera- 
malkan; 

tersangka n terduga, tertuduh, tertuding, 
terdakwa, terkira, tersyaki, terjangka; 
persangkaan n agakan, dugaan, sangkaan, 
taksiran, terkaan, tebakan, telahan; 
sangkaan n anggapan, dakwaan, dugaan, 
pendapat, pikiran, pandangan, perkiraan, 
prediksi, perhitungan, ramalan, simpulan, 
taksiran, tebakan, tuduhan, tudingan 


tsangkak n 1 cabang, cagak, canggah; 2 peta- 


rangan, sangkar, sarang; 

bersangkak v bercabang, bercagak, ber- 
canggah; 

sesangkak n ki sejambak, sekeluarga, seke- 
turunan, sepuak 


'sangkak, menyangkak v1 merinding; 2 ma- 


rah, mendongkol; 

~ bulu bergidik, cabar hati, ciut (ki), cuak, 
gamang, gemang, gentar (ki), kecil hati, ke- 
cut (ki), keder, meremang, merinding, 
ngeri, patah hati, takut; 

~ hati berang, geram, gusar, marah, mem- 
bawang (ki), membengis, meraba, mera- 
dang, murka, naik darah, naik pitam, se- 
wot 


'sangkak v cegah, rintang; 


menyangkak v 1 membantar, mencegah, 
menegah, menghalangi, merintangi, 2 me- 
lawan, memapak, menentang 


sangkakala n serunai, sompret, trompet 
sangkal v bantah, ingkar, tolak, 


menyangkal v melawan, membalas, mem- 
bangkang, membantah, membela, mem- 
protes, menampik, menantang, mendebat, 
menentang, menggugat, mengkritik, men- 
jawab, menyenta, 

penyangkal n pembangkang, pembantah, 
penyanggah, 

penyangkalan n negasi, pengingkaran, 
penolakan; 

sangkalan n bantahan, sanggahan 


sangkala n masa, waktu 

sangkana banci, kedi, papak, pandan, ponen 
'sangkap a cukup, genap 

'sangkap n lembing; 


menyangkap v menikam 


sangkar n jebakan, kandang, kerangkengan, 
kurungan, petarangan, penjara, perangkap; 
menyangkarkan v mengandangkan, me- 
ngurungkan; 
bersangkar v berkandang 

sangkil a efisien 

sangkur n bayonet 

sangkut v gantung, kait, taut; 
bersangkut v bersangkutan; 
menyangkut v melekat, melibat, memaut, 
membabit, membelit, menancap, mencan- 
tol, menempel, mengait, menggantung, 
menggayut, mengikat, menumpu, me- 
nyambung, menyangsang, menyatu; 
menyangkutkan v melekatkan, melibat- 
kan, memautkan, membabit, membelit- 
kan, menancapkan, mencantelkan, men- 
cantolkan, menempelkan, mengaitkan, 
menggandengkan, menggantungkan, 
menggayutkan, menghubungkan, meng- 
ikatkan, menjeratkan, menumpukan, me- 
nyambungkan, menyampaikan, menyam- 
pirkan, menyangsangkan, menyatukan, 
merapatkan; 
tersangkut v keserimpet (cak), terantuk, 
terbawa-bawa, terbelit, tercantel, tercantol, 
tercekik,terganjal,tergantung,tergayut,ter- 
henti, terikat, terjepit, terjerat, terkait, ter 
kena, terlekat, terlibat, terpaut, terpikat, 
tersampir, tersandung, tertancap, tertum- 
pu, 
sangkutan n cantolan, gantungan, gayut- 
an, hubungan, ikatan, kaitan, pertalian, 
pautan, tumpuan, sangkut paut; 
~ paut n hubungan, pertalian; 
bersangkutan v 1 berkepentingan; 2 be- 
rangkaian, bergala, bergandengan, ber- 
hubungan, berjalinan, berkaitan, ber- 
pautan, bersambungan, bersentuhan, ber- 
singgungan, bertalian, bertautan; 3 ter- 
libat 

sangrai, menyangrai v menggongseng; 

sangsai a melarat, sengsara, susah 
ant bahagia 

sangsang v tercantol, tersangkut; 
menyangsang v mencantol, menyangkut 

sangsi a bimbang, bingung, cemburu, curiga, 
cemas, gelisah, khawatir, menaruh syak, 
ragu-ragu, skeptis, syak, risau, was-was; 
ant yakin 


sangkar * santir 427 


menyangsikan v membimbangkan, mem- 
bingungkan, menaruh curiga, menaruh 
syak, mencemaskan, menggelisahkan, 
mengkhawatirkan, meragukan, merisau- 
kan; 
kesangsian n kebimbangan, kebingungan, 
kecemasan, kecurigaan, kegelisahan, ke- 
khawatiran, keraguan, kerisauan, syak, 
was-was 
ant keyakinan 

sangu n bekal, persediaan 

sani a indah, luhur, mulia 

sanjak n puisi; gurindam, pantun, syair 

sanjung v junjung, puja, puji; 
menyanjung v mengangkat, memuja, me- 
muji, memuliakan, mendewakan, mencin- 
tai, menghormati, melambungkan, me- 
nyembah, memberhalakan, menjunjung, 
merayu, membujuk; 
menyanjung-nyanjung v melambung- 
kan, memuji-muji, mengangkat-angkat, 
menganjung-anjung, membanggakan, me- 
megahkan, menyombongkan; 
sanjungan n apresiasi, penghargaan, puji- 
an, penghormatan 
ant cacian 

sanksi n denda, hukuman, penalti 

santai a 1 bebas, informal, rileks; 2 kalem, sa- 
bar, tenang; 
bersantai v berayun-ayun kaki (ki), ber- 
leha-leha, bermalas-malasan, berpangku 
tangan, bersenang-senang, enak-enak, 
lengah, ongkang-ongkang kaki (ki) 
ant bekerja keras 

santap v dahar, makan; 
menyantap v memakan, mengayap, me- 
ngonsumsi, melahap, mengganyang, me- 
nyikat (ki) 
santapan n 1 hidangan, konsumsi, kudap- 
an, makanan, penganan; 2 ki mangsa, sa- 
saran; 
bersantap v makan; 
persantapan n perjamuan 

santer a hebat, kencang, keras, marak, nya- 
ring, kuat, lantang 

santet n gayung, guna-guna, teluh, tenung; 
menyantet v meneluh, menenung, meng- 
gayung 

santiaji n brifing, pengarahan, taklimat 

santir n santiran; 


428 santun * 'saring 


santiran n 1 bandingan, imbangan, padan- 
an, tandingan, tara, timbangan; 2 bayang- 
an, pantulan, refleksi 

santun a adab, beradab; 
menyantun v 1 mengasihani; 2 membantu, 
menolong, menyokong; 
menyantuni v mengasihani, mengasihi; 
penyantun n penolong, pembantu, 
santunan n bantuan, sokongan; 
bersantun v bersopan, beradab 

santung 4 erat, karib, kencang, rapat 

sanubari n batin, jantung hati, kalbu, nura- 
ni, relung hati 

sapa n sapaan, teguran; 
menyapa v 1 menegur; 2 memanggil, me- 
namai, menjuluki, menyebut; 
pe.nya.pa n pemanggil, penegur; 
sapaan n 1 teguran, ucapan; 2 julukan, 
nama, panggilan, sebutan; 
bersapaan v berbincang-bincang, berca- 
kap-cakap, bercelatuk, bercengkerama 

sapau n dangau, pondok, saung, teratak 

sapersi n akar parsi, asparagus 

sapi n jawi, lembu, sampi 

sapit n apit, capit, kempa, penjepit, pipit, 
sepit 

sapta num tujuh 

Isapu n kuas; 
menyapu v membersihkan; 
menyapukan v melumaskan, melumur- 
kan, mencolekkan, menggosokkan, meng- 
urapkan; 
penyapu n bulu ayam; 
tersapu v tercalit, terkait 

"sapu, menyapu v merotan; memukul 

saput n lapisan, pembalut, selaput, 
menyaput v membalut, menutup, 
bersaput v berselaput 

sara baraa1 belingsatan, gelagapan, gugup, 
kalang kabut, kelabakan, kelimpungan, 
panik, terkencar-kencar, 2 acak-acakan, 
awut-awutan, berantakan, berarakan, cen- 
tang-perenang, cerai-berai, kacau-balau, 
kelut-melut, kusut, morat-marit, porak- 
poranda, semrawut 

sarak cerai, pisah, talak, 
menyarak v 1 menceraikan, 2 menyapih, 
ant rujuk 
bersarak v bercerai, berparak, berpisah 
ant berujuk 


saran n anjuran, arahan, advis, cadangan, 
fatwa, komentar, masukan, mosi, nasihat, 
pendapat, pertimbangan, petuah, petun- 
juk, rekomendasi, taklimat, tilikan, 
tinjauan, ulasan, usulan, wejangan; 
menyarankan v 1 mencadangkan, meng- 
anjurkan, mengusulkan, merekomendasi- 
kan; 2 membayangkan, mengimplikasikan, 
mengisyaratkan, 

sarana n 1 alat, aparat, aparatus, batu loncat 
-an, cara, fasilitas, instrumen, jalan, ken- 
daran, media, medium, pangkalan, pe- 
rabot, peranti, perkakas, perlengkapan, pe- 
sawat, prasarana, radas, tumpuan, wahana; 
2 syarat 

sarang n 1 petarangan, reban, rumah, sang- 
kak, sangkar;2 basis, markas, pangkalan, 
persembunyian, pos; 
bersarang v 1 bereban, berkandang, berpe- 
tarangan; 2 bercokol, berdiam, berke- 
diaman, berkubang, berlokasi, bermar- 
kas, bermukim, bersembunyi, bertempat, 
menetap, tinggal; 3 melanda, menghing- 
gapi, menyerang; 
menyarangkan v memasukkan, menge- 
golkan, menjebloskan, menyarungkan; 
~ lebah induk madu, sarang madu, 
~ pipit dekik, lesung pipi; 
bersarang-sarang v 1 berpetak-petak, ber- 
sangkar-sangkar; 2 berlubang-lubang, be- 
rongga-rongga 

‘sarap, menyarap v makan (pagi); 
sarapan n alas perut, makanan (pagi) 

?sarap n kotoran, sampah, 
menyarap v berhamburan, berserakan, 
bertebaran; 

*sarap, menyarap v melandasi, melapisi; 
menyarapi v menyarap; 
sarapan n alas, asas, bantalan, dasar, lapik, 
lapisan, lepek, tatakan 

sarasehan n simposium 

sari n 1 biang, ekstrak, induk (ki), pati 
saripati; 2 akar, asas, inti, isi, judul, pokok, 
sari, tajuk, tema, tonggak; 
menyarikan v 1 mengisap madu; 2 meng- 
ikhtisarkan, menyimpulkan, menyingkat, 
merangkum, meringkas 

Isaring v tapis, seleksi; 
menyaring v membersihkan, memilah, me- 
milih, memisah-misahkan, menampi, me- 
napis, meneliti, menentukan, mengayak, 
menimbang, menjaring, menyeleksi, me- 
nyensor, menyortir; 


penyaring n filter, penapis, pengayak, 
penyaringan n filtrasi, pembersihan, pemi- 
lahan, pemilihan, penapisan, penjernihan, 
penyortiran, purifikasi, seleksi, 
saringan n1 gadang, kisaian, nyiru, pena- 
pis, pengayak, penyaringan, tampah, tam- 
pian, 2 pemilihan, pemisahan, penentuan, 
3 pilihan, sortiran, 
tersaring v terpilih, terseleksi, tersortir 
sarira n awak, badan, jasad, jasmani, raga, 
tubuh 

sarit a 1 berat, parah, rumit, sengsara, sukar, 
susah, 2 melarat (ki), miskin 
ant1 senang, 2 kaya 

sarjana n ahli, cendekiawan, (orang) intelek- 
tual, pakar, sastrawan 

Sartan n Kanser, Karkata 

Igaru a kabur, kabut, kelam, keruh, lamat- 
lamat,remang, samar-samar,sayup-sayup, 
suram, terang-terang laras: 
menyaru v berkamuflase, menyamar, me- 
nyerupa, berkedok, bertabir, bertopeng: 
penyaruan n kamuflase, pengelabuan, pe- 
nipuan, penyamaran 

2saru a amoral, asusila, cabul, carut, dursila, 
jangak, jorok, mesum, porno, vulgar; 
ant sopan 

*saru n cemara, eru, pinus 

saruk, menyaruk 1 v menarung, menganuk, 
menyandung, merodong; melanggar; 2 a 
mujur, untung; 
tersarukv terantuk, tersandung, tertadung, 
tertarung 

tsarung n busana, bungkus; tempat, wadah, 
menyarungkan v 1 memasukkan, menya- 
rangkan; 2 melingkarkan, mengalungkan; 
mengenakan; 
ant 1 mengeluarkan; 2 mendedahkan 
tersarung v 1 terbalut, terbungkus, tersalut, 
tersampul, tersaput, tertutup; 2 terlekat, ter- 
pakai; 
ant 1 terdedah; 2 tertanggal 
bersarung v berbaju, berbalut, berbungkus, 
berlapis, bersalut, bersampul, berselaput, 
berselimut; 

"sarung, menyarung v mematahkan, me- 
menggal lidah (ki), memintas, memotong, 
memutus, menceletuk, menengahi, meng- 
interupsi, menukas, menyampuk, menye- 
lang, menyerobot 


sarira * satu 429 


'sarut, menyarut v geser, menggeser 

sasana n 1 latihan; 2 arena, gelanggang, 
panggung, sasaran 

sasap v cabut, siang; 2 hapus; 
menyasap v 1 membersihkan, mencabuti, 
mencopot, menyiangi; 2 menghapus, 
mengusap, menghilangkan, membasmi; 
ant 1 menanam; 2 menambah 

'sasar a hilang akal, sakit jiwa, setengah gila 

*sasar v salah jalan, sesat, 
menyasar v menyimpang, salah jalan, 
terpesong, tersesat, hilang arah 

3sasar v bidik, 
menyasarv membidik, menetar, menjuju; 
menyasarkan v membidikkan, mengacu- 
kan, mengacungkan, mengarahkan, men- 
jujukan, menodongkan, menujukan; 
ant mengundurkan 
sasaran n alamat, bahan, bidikan, bulan- 
bulanan, incaran, korban, maksud,mangsa, 
objek, poin, santapan, target, tujuan, tum- 
puan, tuntutan 

*sasar, sasaran n dojo, gelanggang, sasana 

sasau, menyasau v melahap, memajuh, 
mengganyang, menggeramus, menye- 
ngam, menyikat, melantak 

sasmita n alamat, isyarat, tanda 

sastra n 1 kesusastraan, literatur; 2 kitab, 
primbon, pustaka; 3 aksara, huruf, tulisan; 
kesastraan a literer, sastrawi 

sastrawan n 1 ahli sastra; 2 penulis, pujangga; 
3 cendekiawan, intelektual, sarjana 

satelit n bintang beredar, planet 

satire n karikatur, parodi, sindiran 

satiris a karikatural, sinis 

satria n bahadur, johan, pahlawan, pende- 
kar, perwira, wira 

satron, menyatroni v mendatangi, mengge- 
rayang 

satu num ahad, eka, esa, homo-, iso-, mono-, 
se-, suatu, tunggal, uni, unik, wahid; 
-- bahasa searah, sehaluan, seia sekata, se- 
jalan, sependapat, sepikiran; 
satu-satu adv cak satu demi satu, satu per 
satu; 
satu-satunya a semata wayang, tunggal; 
wahid; langka, unik; 
menyatu 1 v berpadu, bersatu, lebur, me- 
nunggal, menyambung, merapat; 2 a 
esensial, inheren, intrinsik, melekat; 


430 Saturnus * 'sayang 


menyatukan v memadukan, membaurkan, 
mempersatukan, mempertalikan, mem- 
pertemukan, mencampurkan, mengga- 
bungkan, mengintegrasikan: memfokus, 
memumpun, menghimpun, mengumpul- 
kan, merampai, merangkum, 
ant memisahkan 
penyatuan n agregasi, penghimpunan, pe- 
ngumpulan, fusi, inkorporasi, koalisi, kon- 
solidasi, merger, peleburan, pembauran, 
penggabungan, 
ant pemisahan 
satuan n 1 dasar, ukuran, 2 eceran, ke- 
tengan, 3 barisan, korps, pasukan, regu, 
4 perangkat, set, setel, unit, 
~ kerja awak, kerabat kerja, kru, satuan 
tugas, 
bersatu v1 beraduk, berbaur, bercampur, 
berfusi, bergabung, bergaul, bergugus, ber- 
himpun, berintegrasi, berkelompok, ber- 
kumpul, bermufakat, berpadu, berpum- 
pun, berpusat, bersambung, bersekutu, 
bersepakat, berserikat, bersuatu, bersum- 
ber, bersyarikat, bertaut, bertemu, mele- 
bur, menyambung, menyatu, 2 a sepakat, 
ant1 berpisah, bercerai 
~ hati akur, guyub, kompak, ragam, rukun, 
~ padu seragam sebahu, 
persatuan n, aliansi, asosiasi, blok, bon, ga- 
bungan, gugus, ikatan, kelompok, klub, 
kumpulan, liga, percampuran, perhim- 
punan, perkumpulan, permufakatan, per- 
paduan, persekutuan, persepakatan, per- 
serikatan, pertautan, pertemuan, serikat, 
uni, unifikasi, union: 
ant perseorangan 
mempersatukan v mengumpulkan, me- 
nyatukan, 
kesatu num pertama, pradana, primer, 
kesatuan n 1 keesaan, ketunggalan, inte- 
gritas, kebulatan, kepaduan, keutuhan, 
koherensi: 2 satuan 

Saturnus n Zohal 

satwa n binatang, hewan 

saudagar n pedagang 

saudara 1n ahli, batik, belahan, darah, darah 
daging, dinasti, dulur, famili, kadim, 
kaum, keluarga, kerabat, keturunan, kulit 
daging, rumpun, sanak, trah, wangsa, 
2 n bendu, sahabat, sobat (cak), ikhwan, 


kawan, kenalan, sejawat, teman, 3 pron 
Anda, awak, sampeyan, tuan, 4 n ki ari- 
ari, plasenta, tali pusar, tembuni, uri; 
bersaudara v berfamili, berhubungan da- 
rah, berkeluarga, berkerabat, bersanak, 
bertali darah: 
persaudaraan n perkerabatan, pertalian, 
persahabatan, silaturahmi 

sauh n angker, jangkar, 
bersauh v berlabuh, bersandar, bertambat, 
melego jangkar, merapat 
ant berlayar 

sauk n erang, keluh, ratap; 

'saung n dangau, gubuk, teratak 

'saung n gua, liang, lubang 

saur v belit, jalin, pilin, 
menyaurv membelit, mengikat, menjalin, 
memilin; 
tersaur v terbelit, terikat, terlilit, tersangkut, 
terpilin; 
bersaur v berbelit, berjalin, berkait, ber- 
paut, bersimpul, bertaut; 

Saur n Taurus, Wrisaba 

sawah n kebun, ladang, lahan, paya, rawa, 
bersawah v berbaruh, berbendang, berco- 
cok tanam, berkebun, berladang, bertani 

sawala n debat, diskusi, dialog, polemik, 
bersawala v berbantah, berdebat, berdia- 
log, berdiskusi 

sawan n kejang-kejang, setip; 

sawar n barikade, penghalang, penghambat, 
perintang; 
menyawar v menghalangi, mengadang, 
merintangi, menghambat, menahan; 
ant membiarkan 

sawer, saweran n iuran, pungutan, teyan 

sawi n caisim, pakcoi, sawi hijau, sawi pu- 
tih 

sawo matang n cokelat tua 

saya 1 pron abdi, aku, ana (cak), beta, ego, 
gua (cak), hamba, kami, kawula, kita (cak), 
patik; 2p ya 
ant kamu, engkau 

Isayang 1 a cinta, kasih, rindu; 2 v gemar, 
minat, suka; 3 n buah hati, jantung hati; 
ant 2 benci 
menyayangi v 1 mencintai, mengasihi; 2 
meminati, menggemari, menyukai; 
ant membenci 
penyayang n pengasih, pecinta, peng- 
gemar 


ant pembenci 

bersayangan, bersayang-sayangan v ber- 
cinta-cintaan, berkasih sayang, berkasih- 
kasihan, bermanja-manjaan, bermesra- 
mesraan, berpeluk-pelukan; 

ant berbenci-(benci)an 

kesayangan n 1 cinta kasih; 2 favorit, idola, 
kegemaran, kesukaan, pujaan; 3 belahan 
diri, belahan jiwa, biji mata, buah hati, 
bunga hati, cahaya mata, emas tempawan, 
gacoan (cak), kekasih, mahkota hati, 
mahkota jiwa, pacar, tajuk mahkota (ki), 
tali jiwa, tepian mata; 

*sayanga1 belas kasih, iba, kasihan; simpati; 
2 hampa, kecewa, kesal, sesal; 
menyayangkan v 1 bersimpati, menga- 
sihani; 2 menyesalkan 

sayap n 1 kapak, kepak; 2 ki bagian, paksa, pi- 
hak, samping, sebelah, sisi; 3 ki kekuasaan, 
pengaruh 

sayat n iris, 
menyayat v1 mengerat, mengiris, memo- 
tong merajang; 2 membeset, mencaruk, 
menguliti, mengupas, 3 ki menyayat hati, 
~ hati 1 melukai, mengiris, mengoyak, me- 
nikam, menyakiti, menyinggung: 2 me- 
masygulkan, memedihkan, memerihkan, 
memilukan, memprihatinkan, mengenas- 
kan, menggodot hati, menggundahkan, 
mengharukan, mengibakan, menyayat 
jantung, menyedihkan, menyentuh (ki), 
merawankan, merayukan, tragis, 
sayatan n irisan, jeratan, potongan, seksi; 
tersayat v teriris, terpotong, tergores, ter- 
luka 

sayembara n kejuaraan, kompetisi, perlom- 
baan, pertandingan 

sayu a 1 kuyu, layuh, luyu, redup, ruyup, 
suram; 2 iba, larat, pilu, rawan, rayu, 
menyayukan v memilukan, mengharukan, 
mengibakan, merawankan, 
ant menggembirakan 
kesayuan n depresi, kedukaan, kegetiran, 
kepiluan, kesedihan 
ant kegembiraan 

sayup a 1 cemas, hampir(-hampir), nyaris, 
2 cekak, tanggung: 
sayup-sayup a kabur, kabut, kelam, keruh, 
lamat-lamat, redam,remang,redup, samar- 
samar, saru, sebam, suram, terang-terang 
laras; 
ant terang 


"sayang ° 'sebar 431 


sayur n daun, lalap, tumbuhan 

sebab 1 n akar, alasan, asal mula, awal, 
benih, induk (ki), kausa, pangkal, pohon (ki), 
pokok, tampang (ki); faktor, penyebab; 2 
p dari, gara-gara, karena, lantaran (cak), 
tegal; 
menyebabkan v melahirkan, melantarkan, 
membangkit, membawa dampak, membu- 
ahkan, membuat, memicu (ki), mencetus- 
kan (ki), mendatangkan, menerbitkan, 
mengadakan, mengakibatkan, menghasil- 
kan, mengundang, menimbulkan, menja- 
dikan, menyulut (ki); 
penyebab n gara-gara, lantaran, pasal, pe- 
micu, pencetus; pembawa, pengantara 

sebab-akibat n kausalitas 

'sebal a benci, dongkol, gondok, jengkel, keki 
(cak), kesal, mangkel, masygul, mengkal, 
muak; 
ant senang 
menyebalkan v memengkalkan, men- 
dongkolkan, mengecewakan, mengesal- 
kan, menggondokkan, menghampakan, 
menjengkelkan, meremas jantung, mere- 
mas perut (ki); memuakkan, menggelikan, 
menjijikkan 
ant menyenangkan 

*sebal a apes, buntung (cak), celaka, langkah 
kidal, langkah kiri (ki), malang, nahas, 
sial, udi 
ant mujur 

*sebal, menyebal 1 v menyeleweng, me- 
nyempal, menyimpang; 2 a durhaka, 
subversif 

sebama kabur, kabut, kelam, keruh, lamat- 
lamat, redup, remang, samar-samar, saru, 
sayup-sayup, suram, terang-terang laras 

tsebar v1 hambur, siar, 2 bagi, kirim, 
menyebar v 1 menabur, menebar, menga- 
wur, menghambur, 2 meluas, memen- 
car, menjalar, merebak, merembet, mere- 
wet, meruak; meruap, semerbak; merata, 
tersiar, 
ant menyatu 
menyebarkan v1 menaburkan, mencecer- 
kan, menebarkan, mengawurkan, meng- 
hamburkan, menyerakkan; menyiarkan, 
meluaskan; 2 mendistribusikan, meng- 
edarkan, menyalurkan; 
ant menyatukan 


432 sebar * sedap 


penyebar 1 pemberi tahu, pencerita, pen- 
dakwah, penyiar, wartawan; 
penyebaran n diseminasi, pemencaran, 
pengedaran, penyaluran, penyiaran 
sebaran n 1 brosur, edaran, pamflet, peng- 
umuman, risalah, selebaran, siaran, 2 cecer- 
an, serakan, taburan, tebaran; 
tersebar v1 terhambur, terpencar, terse- 
rak, tertebar, 2 menjalar, merebak, pecah, 
terbetik, terdengar, tersiar, tertebar; 
bersebar v berpencar, berserak, bertabur, 
ant bersatu 
bersebaran v berceceran, berhamburan, 
berserakan, bertaburan, bertebaran, ber- 
pencaran, cerai-berai, pontang-panting, 
porak-poranda, 
persebaran n pedaran, sirkulasi 

sebar luas, menyebarluaskan v memberai- 
beraikan, menyiarkan 

sebat, menyebat v1 melibas, mengembat, 
menyabet, menyapu (ki), melecut, me- 
mukul, mendera, menghajar, menghan- 
tam, menyambuk, 2 cak mencopet, men- 
jambret, menyabet, menyerobot, 
sebatan n lecutan, libasan, pukulan 

sebata cekatan, cergas, galir, gancang, gesit, 
langkas, lincah, pantas, sigap, tangkas 

sebaur, menyebaurkan v mencampurkan 

sebentar 1 n pendek, singkat, sececah, 
sejemang, sejenak, sejenang, sejurus, seke- 
ceng, sekejap, sekelebat, sekilas, selintas, 
sepemakan sirih (ki), sepintas, sesaat, 2 n 
kelak, nanti 
ant1 lama 

seberang, menyeberang v 1 melintas, me- 
mintas, 2 menyeberangi, 3 cak lari, mem- 
belot, menyebelah, 
menyeberangi v 1 melalui, melewati, me- 
lintasi, mengarungi, 2 ki melakoni, me- 
nempuh, mengalami, menjalani, 
penyeberangan n pintasan; 
berseberangan v 1 beradu kening, berha- 
dapan, bersemuka; 2 berlawanan, ber- 
selisih, bertelingkah, bertentangan 
ant 2 bersepakat 

sebit a koyak, sayat; 

menyebit v 1 mendidis, mengerat, mengiris, 
menyayat, meracik, merajang; mencuil- 
cuil, menyerpih; 2 mencekit, mencomot, 
menjeput, menjumput 

sebrot v ambil, copet, jambret, renggut; 
menyebrot v menggaet, menjambret, me- 


nyabet, menyerobot, merampas, merebut, 
merenggut 

sebu a1 bernas, padat, penuh, sarat, sesak, 2 
buntu, macet, pampat, tersumbat; 
menyebu v melantak, mengasak, mengisi, 
menimbun 

sebuk, menyebuk v1 menyelam, menyeli- 
nap, menyelundup, menyusup, menera- 
bas, menerobos, menerus, menyerobot; 
2 masuk, menimbrung, menyela, menye- 
letuk, turut campur, 
penyebukan v penerobosan, penyelun- 
dupan, penyusupan 

sebun a menggantung, terbengkalai, ter- 
lalaikan, terlupakan, tersia-sia 

sebut v ucap, ujar, tutur, 
menyebut v 1 menamakan, mengecap, 
menjuluki, menyapa, 2 melafalkan, meli- 
sankan, mengatakan, mengeja, mengucap- 
kan, menuturkan, membunyikan, me- 
nyuarakan; 3 membicarakan, memper- 
katakan, menyinggung: 
menyebutkan v menuturkan, menyebut, 
penyebutan n artikulasi, pengejaan, pela- 
falan, pengucapan 
sebutan n 1 gelar, identitas, julukan, label, 
nama, panggilan, predikat, titel, istilah, 
2 penyebutan, 3 buah bibir, 
tersebut 1 v tercantum, tercatat, terkan- 
dung, termaktub, tertera, tertulis; 2 a 
terbilang, terhormat, terkemuka, ter- 
pandang 

sedak, tersedak v tercekik, termengkelan, 
tersangkut, tersekat, terselak, terteguk 

sedan n isak, sedu; 
tersedan-sedan v sesenggukan, terisak- 
isak, tersedu-sedan, tersedu-sedu, 

tsedang adv 1 lagi, masih, tengah; 2 dalam 
pada itu, selagi, sementara 

'sedang a 1 madya, medium, menengah, se- 
menjana; 2 alang, cukup, pas; lumayan, 
pantas, patut; 3 sederhana; 
menyedang v 1 mencoba, mengepas (pa- 
kaian); 2 memadai, mencukupi; 
menyedang-nyedang v mencukup-cukup- 
kan 

*sedang p padahal, sedangkan 

sedap 4 eco (cak), enak, gurih, legit, lemak, le- 
zat, nikmat; empuk, enak, lembut, merdu, 
harum, wangi; 
menyedapkan v melezatkan, mengenak- 
kan; 
penyedap n bumbu, pelesat, perasa 


sedat * sedot 433 


sedat a bimbang, bingung, kacau 
sedekah n 1 amal, bantuan, derma, infak, 
pemberian, sumbangan: 2 sedekahan, 


kesediaan n kemauan, kerelaan, kesang- 
gupan, kesudian 
'sedia, sedianya adv 1 semula, tadinya, 2 se- 


3 sesaji, benarnya,sebetulnya,seharusnya,seyogia- 
menyedekahi v menyelamati, menyumba- nya 
ngi, sedih 2 duka, getir (ki), gundah, lara, 


menyedekahkan v mendermakan, me- 
nyumbangkan, menghadiahkan; 
sedekahan n kenduri, selamatan 
bersedekah v 1 beramal, berderma: 2 ber- 
kenduri: 

sedeng a bertukar akal, berubah akal, edan, 
gendeng, gila, kurang ingatan, majenun, 
miring (ki), sinting, terganggu 

ant waras 

sederhana a 1 biasa, elementer, sedang, 
bersahaja, prasaja, wajar, primitif, terbe- 
lakang, tertinggal, 2 enteng (ki), gam- 
pang, lugas, mudah, simpel, 

ant rumit 

menyederhanakan v mempermudah, me- 
mudahkan, mengentengkan, menggam- 
pangkan, menyepelekan, meringankan, 
ant merumitkan 

penyederhanaan n simplifikasi, debirokra- 
tisasi: 

kesederhanaan n kelugasan, kemudahan, 
kesahajaan 

ant kecanggihan, kerumitan 

Isedia 1 v selesai, siap: 2 bersedia: 3 cawis; 
4 adv sudah, telah: 

-- kala sekala, semula: 
menyediakanv1mencadangkan, menyim- 
pan, menyisihkan, meluangkan (waktu), 
menyempatkan,menyenggangkan,2mem- 
persiapkan, mengadakan, menghidang- 
kan, menyajikan; memasok, menge- 
drop, menyuplai, 


masygul, menyesak, merana, pedih, pilu, 
prihatin, sedu,susah hati, terharu, trenyuh, 
tersentuh (perasaan), 

ant gembira 

bersedih v berduka, bermuram durja, ber- 
susah hati: 

ant bergembira 

menyedihkan 1 v memasygulkan, meme- 
dihkan, memerihkan, memilukan, mem- 
prihatinkan, mengenaskan, menggundah- 
kan, mengharukan, mengibakan, menya- 
yat hati, menyentuh (ki), menyilukan, me- 
rawankan, tragis; 2 a patetis; 

ant menggembirakan 

kesedihan n awan kelabu, depresi, derita, 
kedukaan, kegetiran, keharuan, kepahitan, 
kepedihan, kepiluan, keprihatinan, kesa- 
yuan, nestapa 

ant kegembiraan 


sedikit a 1 sececah, secercah, secolek, secuil, 


segelintir, sejumput, sekelumit, sekuku, se- 
kutil, sepadi; 2 kecil, kurang, lumayan, 
terbatas; agak, rada, semu; 

ant banyak 

- demi sedikit berangsur-angsur, beranta- 
ra, bertahap, lambat-laun, perlahan-lahan; 
sedikit-sedikit a 1 sedikit demi sedikit; 
2 barang sedikit, sedikit banyak; 
menyedikitkan v menekan, mengecilkan, 
mengurangi; 

sedikitnya adv sekurang-kurangnya, seti- 
daknya; 

sedikit-dikitnya adv sedikitnya; 

ant sebanyak-banyaknya 


sedimen n deposit, endapan 
sedimentasi n pengendapan 
sedot v hirup, isap, sesap; 


penyediaan n logistik, pemasokan, penga- 
daan, 


sediaan n basi, cadangan, dana, serep, in- 
ventori, pasokan, simpanan, stok, suplai; 
tersedia v ada, cawis, siap, terhidang, ter- 
saji, tersuguh, 

ketersediaan n kesiapan, 

bersedia v 1 mau, rela, sanggup, sudi, 
suka, 2 berjaga-jaga, berkeledar, berkemas, 
bersiap, bersigap, bersikap, berwaspada, 
ant 1 menolak, 2 berlengah 

persediaan n bekal, sangu, sediaan, 


menyedot v 1 menghirup, mengisap, 
menyerap, menyeruput, menyesap; me- 
mompa, 2 makan, menggunakan, meng- 
habiskan; meminta, menyita, 3 mem- 
pekerjakan, menggunakan, 

penyedot n pipet (cak), sedotan, 
penyedotan n penghirupan, pengisapan, 
penyerapan; 

sedotan n 1 isapan, sesapan, 2 cak penye- 
dot; 


434 'sedu * seka 


tersedot v terhirup, terisap, terserap 

tsedu n isak, sedan, tangis; 
tersedu-sedu v sesenggukan, terisak-isak, 
tersedan-sedan, tersedu-sedan, tersengut- 
sengut; 
bersedu-sedu v tersedu-sedu; 

seduh v campur, siram; 
menyeduh v mencampur, menyiram 

segala num sekalian, semua; segenap, seluruh 

segan a 1 enggan, malas, ogah, 2 angkat 
topi (ki), hormat, respek, salut, takzim; 
3 canggung, malu, rikuh, risi, sungguh, ta- 
kut: 
menyegani v memandang, memperhi- 
tungkan, memuliakan, menakzimkan, 
menghargai, menghormati, menuakan, 
menakuti; 
keseganan n kerikuhan, ketakutan, keeng- 
ganan 

segar a 1 afiat, bugar, enak (stamina), fit, 
nya-man, sehat, 2 aktual, anyar, baru, 
gres, hangat, 
ant1loyo 
menyegarkan v 1 menyehatkan, 2 meng- 
asah; 
penyegaran n pembauran, peremajaan, re- 
aktualisasi, regenerasi, renovasi, restorasi, 
revitalisasi: 
kesegarann kebugaran, kenyamanan, kese- 
hatan 

segara n bahar, lautan, osean, samudra 

segeh a beres, kemas, rapi, 
menyegehi v membenahi, membereskan, 
mengemas, merapikan, 
bersegeh v berbenah, beres-beres, berke- 
mas; 

segel n cap, materai, stempel, tera; 
menyegel v1 mengecap, mengelak, men- 
stempel, 2 memblokir, menutup 

segera a acap, bangat, buru-buru, cepat, eks- 
pres, kunjung, lekas, pantas, 
menyegerakan v melajukan, melancarkan, 
melekaskan, memacu, membangatkan, 
memburu, mencepatkan, mengacapkan, 
mengencangkan, menggegas, 
bersegera v bergegas, bersicepat, lekas- 
lekas, terburu-buru, tergesa-gesa 
sesegera ndv secepatnya, selekasnya 

segi n 1 bidang, gatra; 2 aspek, jurusan, per- 
spektif, sudut, 


bersegi v bermuka, bersisi; 
bersegi-segi v berpetak-petak, 
persegi 1 v bersegi; 2 n kuadrat 

segitiga n segitiga sama kaki, segitiga sama 
sisi, segitiga siku-siku, segitiga tak- 
beraturan 

segmen bagian, irisan, penggalan, potong- 
an, seksi 

segmental a fragmentaris, parsial, sebagian- 
sebagian, sepotong-sepotong 

segmentasi n pembagian, pemetakan, pemi- 
sahan 

sehat a 1 waras; afiat, bugar, fit; enak, segar; 
2 membaik, pulih, sembuh; 3 lurus, normal, 
stabil, 4 efektif, kondusif, konstruktif, 
kontributif, membantu, mendukung, po- 
sitif; 
ant 1 sakit 
menyehatkan v 1 menyegakkan, menye- 
garkan; 2 membenahi, membereskan, 
memperbaiki, menata, merehabilitasi, me- 
renovasi; 
kesehatan n kebugaran, kesegaran 

sejahtera a aman, damai; makmur, senang, 
sentosa, tenteram; 
ant menderita 
menyejahterakan v memakmurkan; 
kesejahteraan n keselamatan, kesentosaan, 
ketenteraman 

sejak p dari, mulai, per, semenjak 

sejarah n 1 asal usul, babad, riwayat, silsilah, 
cerita, kisah; 2 album (ki), kenangan, 
memori; 3 histori, ilmu sejarah; 
menyejarahkan v menceritakan, mengi- 
sahkan, meriwayatkan; 
bersejarah a historis, kuno 

sejarawan n ahli sejarah, ahli tarikh 

sejuk a 1 adem (cak), dingin, segar; 2 lega, 
nyaman, tenteram; 
ant hangat 
menyejukkan v 1 mengademkan, mendi- 
nginkan, menyegarkan; 2 melegakan, me- 
nenangkan, menenteramkan, mengaman- 
kan, menggembirakan, menyenangkan; 
penyejuk n pendingin, penyaman, penye- 
gar; 
ant penghangat 
kesejukan n kenyamanan, ketenangan, ke- 
tenteraman 

seka v gosok, sapu, usap; 


menyeka v mengelap, menggosok, meng- 
usap, menyapu; 
menyekakan v mengelapkan, mengesat- 
kan, mengusapkan, menyapukan 
sekali 1 num sekaligus, seluruhnya, semua- 
nya; 2 adv amat, banget (cak), betul-betul, 
sangat, terik , terlalu, terlampau, sungguh 
(-sungguh); 3 adv cak paling; 
-- lalu 1 sekaligus; 2 sambil, sembari (cak), 
seraya; 
sekalian 1 num segenap, semua; 2 a ber- 
sama-sama, sambil, sekaligus 
sekaligus adv sekalian, sekali lalu 
sekalipunp biarpun, kendatipun, meskipun, 
sungguhpun, walaupun 
sekam n kulit padi, merang, pesak, roman 
sekap v kurung, peram, tahan: 
menyekap v 1 memeram; 2 memasung, 
membelenggu, memenjara, memeram, 
memingit, mengekang, mengungkung, 
mengurung, 
sekapan n kurungan, penjara; 
tersekap v terbelenggu, terjebak, terke- 
kang, terkungkung, terkurung, terpasung, 
terpenjara, terperangkap, 
Isekar n bunga, kembang, kesuma, puspa, 
puspita, sari, sekar, 
-- kedaton putri raja, 
-- mayang bunga kelapa, bunga pinang; 
menyekar v berziarah 
?sekar n dendang, gita, kidung, lagu, nya- 
nyian, senandung, tembang 
sekarang n kini, masa ini, saat ini, waktu ini 
sekarat a cak menarik jiwa, meregang jiwa, 
meregang nyawa, kritis, megap-megap 
sekat n 1 bidai, gorden, kerai, partisi, pe- 
misah, penghalang, penyekat, sekesel; pa- 
tok, pembatas, tirai, tabir, dinding, tembok, 
2 halangan, kendala, rintangan, 
- rongga badan diafragma, 
menyekat v 1 membatasi, memisahkan, 
mengantarai; 2 membendung, menahan, 
menghalangi, menghambat, mengisolasi, 
merintangi, 3 membatasi, menarik (diri), 
penyekat n 1 sekat, 2 alang, perintang; 
penyekatan n isolasi, pembatasan, pena- 
hanan, pengasingan, penghalangan, peng- 
hambatan: 
sekatan n 1 penyekat, 2 bilik, kamar, ku- 
rungan, petak, ruang, bangsal, 


sekali * sekstet 435 


tersekat v terhalang, terhambat, terhenti, 
terisolasi,tersendat, terserat,tersumbat,ter- 
tahan; terpisah, 
bersekat v 1 berdinding, berpenghalang, 
bertembok, bergorden, bertabir, bertirai, 2 
berbatas, berhad, berhingga, 
bersekat-sekat v berpetak-petak 

sekoci n arombai, bahtera, berlepas, biduk, 
kano, lambu, perahu, sampan, sumbuk, 
batel; jalur, jongkong, kolek 

sekolahI1n kampus, madrasah, maktab, pon- 
dok pesantren; 2 n pendidikan; 3 v cak ber- 
sekolah; 
-- musik konservatorium; 
-- raja sekolah guru; 
-- tinggi akademi; perguruan tinggi, uni- 
versitas; 
bersekolah v 1 berpelajaran; 2 belajar, ber- 
guru, mencariilmu, menggaliilmu, menun- 
tut ilmu 

sekon n detik 

sekongkol 1 n begundal, komplot; 2 v berse- 
kongkol; 
bersekongkol v bercikun-cikun, berkolusi, 
berkomplot, berkongkalikong, berkonspi- 
rasi, bersekutu, berselingkuh, main mata; 
persekongkolan n intrik, kolusi, konspi- 
rasi, perkomplotan, persekutuan, rekayasa 
(ki) 

sekonyong-konyong adv mendadak, seke- 
tika, tahu-tahu, tiba-tiba 

sekop n sodok, sungkur, tajak, tebak; 
menyekop v menajak, menyodok, me- 
nyungkur 

sekretariat n kepaniteraan, tata usaha 

sekretaris n carik, dabir, juru tulis, katib, ke- 
rani, klerek, panitera, penulis, setiausaha 

seks n 1 gender, kelamin, 2 hubungan sek- 
sual, jimak (cak), koitus, kopulasi, per- 
senggamaan, persetubuhan, 3 berahi, libi- 
do, syahwat 

tseksi n 1 afdeling, bagian, biro, departemen, 
divisi, fraksi, kompartemen, komponen, or- 
gan, unit; daerah, rayon, region, resor, 2iris- 
an, potongan, sayatan, segmen 

?seksi a sensual, seronok, erotis, hot (cak), 
memberahikan, memikat, menarik, mena- 
wan, menggairahkan, menggiurkan, me- 
rangsang, panas (ki) 

seksolog n ahli ilmu seks 

sekstet n sajak enam seuntai 


436 seksual * 'Selam 


seksual a erotis, seksi, sensual 

seksualitas n berahi, erotisisme, sensualitas, 
syahwat 

sektarian a1 dogmatis, doktriner, fanatik, ka- 
ku; eksklusif, parokial; 2 cupet, kurang 
pikir, pendek akal, pendek ingatan, 
pendek kira-kira, pendek pikiran, picik, 
singkat akal, sontok akal, suntuk; kerdil, 
sempit, terbatas 

sekte n ajaran, aliran, mazhab, orde, ordo 

sektor n 1 bagian, bidang, divisi, jurusan, 
unit: 2 area, blok, daerah, front, kawasan, 
zona 

sekular a duniawi, keduniaan, profan 

sekularitas n kebendaan, keduniawian 

sekunder a inferior, subordinat 

sekuritas n surat berharga, deposito, obligasi, 
saham, sertifikat, wesel 

sekuriti n pengamanan, penjagaan, perlin- 
dungan, proteksi 

sekutu n 1 kawan, kolaborator, kolega, 
konco, mitra, partner, sejawat, teman, 2 
federasi, firma, gabungan, serikat, 
ant musuh 
menyekutuivbekerjasama,menemani,me- 
ngawani, 
menyekutukan v menggabungkan, me- 
ngelompokkan, mengumpulkan, menya- 
tukan; 
bersekutu v berkawan, berteman; berekan- 
an, bergabung, berkolaborasi, berkongsi, 
bermitra, berpartner, berserikat; berkolusi, 
berkomplot, bersekongkol; 
ant bermusuhan 
mempersekutukan v menyekutukan; 
persekutuan n 1 perhimpunan, persatuan; 
2 kongsi, maskapai, perseroan dagang; 
3aliansi,asosiasi,ikatan,koalisi,kongregasi, 
perkumpulan, perserikatan, 4 kerja sama, 
kolaborasi, intrik, kolusi, konspirasi, per- 
komplotan, persekongkolan 
ant1 permusuhan 

tsel n organ, unit, 
- jantan spermatozoa, 
- telur ovum 

*sel n bilik, petak; lokap, kerangkeng, pen- 
jara, tangsi (cak) 

sela n 1 antara, celah, genggang, jarak, se- 
lat, sirat-sirat; tengah, interval, jeda, rum- 
pang: 2 selangan, sisipan, 
menyela v 1 menyelit, menyisip; 2 me- 
menggal lidah, menceletuk, menengahi, 
mengaru, mengerat lidah, menginterupsi, 


menukas, menyelang; mematahkan, me- 
mintas, memotong, memutus, meningkah, 
menyampuk, menyarung, menyerobot, 
sela-menyela v berselang-selang, berse- 
lang-seling; 
penyelaan n celetukan, interupsi, 
bersela v berantara, bercelah, berjarak, ber- 
selang, renggang, ronggang 

sela a cendang, jereng (cak), juling, kero, sen- 
deng, teleng 

selak, menyelak v membuka, menyibak, me- 
nyingkap; 
ant menutup 
menyelakkan v menguakkan, mengung- 
kapkan, menyibakkan, menyingkapkan, 
menyingsingkan; 
terselak v terbongkar, terbuka, terdedah, 
tersingkap; 
ant tertutup 

selak, terselak v kebengkalan, kesimpatan, 
kesedakan, tercekik, terkelolong, termeng- 
kelan, tersedak, terteguk 

selalu adv 1 berkelaluan, berkelanjutan, ber- 
kepanjangan, nyalar, saja, sekala, selama- 
nya, senantiasa,terus-menerus,tetap, tunak; 
2 acap, kerap, rajin, sering, suka; 3 selu- 
ruh 

Iselam, menyelam v 1 berselulup, kelelap, 
tenggelam; 2 membenam, menghunjam, 
menjelanak, menyebuk, menyeluduk, 
menyelundup, menyuruk, menyusup; 
menyelami v1 menduga, menebak, mener- 
ka, mengagak-agak, mengajuk, mengira- 
ngira; 2 memeriksa, mempelajari, menda- 
lami,menekuni, meneliti, menerjuni,meng- 
eksplorasi, menggali (ki), menggeluti, men- 
jajaki, menjelajahi, menyelidiki, menyigi 
(ki), 3 memahami, mengetahui, 4 meng- 
hayati, menjiwai, meresapi; melakoni, 
menempuh, mengalami, mengarungi, 
menjalani, 
menyelamkan v membenamkan, mence- 
lupkan, menenggelamkan, 
penyelam n juru selam, 
penyelaman n pencarian, pendalaman, 
penggalian, penghayatan, 
terselam v terbenam, tercelup, terhunjam 

?Selam n (cak) Islam; 
menyelamkan v 1 mengislamkan; 2 meng- 
khitankan, menyunatkan 


selamat 1 a aman, terjaga, terjamin, terlin- 
dung: tersembunyi, 2 a bebas, khali, lolos, 
luput, terhindar, terlepas, tersiah; 3 a 
berhasil: 4 n salam, tabik: 
ant 2 celaka 
menyelamati v menyedekahi, 
menyelamatkanv1 melindungi, memeliha- 
ra, mengamankan, menjamin; meluput- 
kan, menghindarkan; membela, menolong; 
mengungsikan, menyingkirkan; 2 mema- 
kamkan, mengebumikan, mengguburkan; 
-- diri mengungsi, menyingkir; 
penyelamat n juru selamat, penolong, mu- 
khalis; 
penyelamatan n pengamanan; 
selamatan n hajatan, kenduri, perjamuan, 
sedekahan, walimah; 
terselamatkan v bersambung tangan, ter- 
bantu, tertolong; 
keselamatann keamanan; kebahagiaan, ke- 
sejahteraan 

selampai n kacu, mandil, sapu tangan 

selang adv pada waktu, sedang, sementara 

selang n 1 antara, renggangan, sela; jangka, 
tenggang; 2 selangan; 
-- antara interval, jeda, pause; 
menyelangv 1 menyelipi, menyisipi; 2 me- 
menggallidah,mengeratlidah,menceletuk, 
mengaru, mengerat lidah, menginterupsi, 
meningkah, menukas, menyela, mematah- 
kan, memintas, memotong, memutus, me- 
nyampuk, menyarung, menyerobot, 
selangan n sela, sisipan, 
berselang v1 berantara, bercelah, berjarak, 
bersela, renggang, ronggang; 2 berlalu, le- 
wat, 
berselang-selang v1 berencel-encel, berse- 
lang-seling: bergantian, bersahutan, ber- 
sambutan, bertingkah-tingkah, silih ber- 
ganti: 2 berantara-antara 

selangkang, selangkangan n celah kang- 
kang, kangkang, kelangkang, kerampang, 
kerangkang, kunci paha, pangkal paha, 
perineum, pukang 

selangkup v lingkup, tutup; 
menyelangkupi v melingkupi, meliputi, 
membalut, mengelumuni, mengelimuni, 
menudungi, menutupi, menyaluti, me- 
nyaput, menyelimuti, menyelubungi, 
menyerkup, menyungkup 


selamat * selendang 437 


selang-seling, berselang-seling v berselang- 
selang 

selap v kalap, kemasukan, kesambet, maje- 
nun, kerasukan, kesentuhan (ki), kesetanan, 
kesurupan, keteguran, keturunan, 
menyelap v 1 berakar, masuk, mendalam, 
menyelundup, menyerap, menyusup, me- 
rasuk, merembes, meresap, 2 melanda, me- 
langgar, melutu (ki), menerjang, menerpa, 
mengenai, menghantam, menimpa, me- 
nyampuk, menyapu (ki), menyerang, me- 
rampak, merundung, 
terselap v linglung, lupa, pikun, 
keselapan v 1 selap; 2 gelap mata, silap 
mata, hilang ingatan, kalap, lupa diri, 
mencamuk, mengamuk, nanar 

selaput" 1 epidermis, gelimir, gendang-gen- 
dang, kulit ari, selupat, 2 jaringan, mem- 
bran, polikel, tela, 3 bungkus, lapis, salut, 
saput, sarung, selongsong, silir bawang, 
menyelaput v melapisi, membalut, menye- 
liputi, 
berselaput v berbalut, berlapis, bersalut 

selasar n 1 beranda, emper, geladeri, 
sengkuap, serambi, tepas, teras, 2 balai 
penghadapan, paseban 

selat n antara, celah, renggangan, sela, 
menyelat v menyelip, menyelit, me- 
nyempil, menyisip; 
menyelatkan v menyelipkan, menyelitkan, 
menyempilkan, menyisipkan 

selatan n daksina, kidul 

selebaran n brosur, folder, prospektus; 
pamflet, risalah, sebaran, sirkuler, tebaran 

seleksi n 1 pemilahan, pemilihan, penya- 
ringan, penyortiran; 2 alternatif, opsi, 
pilihan, preferensi, 3 antologi, koleksi, 
potpuri, pusparagam, 
menyeleksi v memilah, memilih, menapis, 
meninting, menyaring, menyortir; menja- 
ring, 
seleksian n pilihan, saringan, sortiran, 
terseleksi v terpilih, tersaring, tersortir 

selektif a diskriminatif, eklektik, membeda- 
bedakan, pilih-pilih, hati-hati, ketat 

selempang n sampur, sandang, selendang: 
menyelempangkan v menyandangkan, 
terselempang v terentang, tersandang, ter- 
silang 

selendang n syal, sampur, sandang, selem- 
pang, ulos 


438 selenggara * selidik 


selenggara, menyelenggarakan v melaksa- 
nakan, melakukan, melancarkan, me- 
langsungkan, melantaskan, melatih, me- 
manggang, memangku, membuat, me- 
megang, memelihara, memimpin, menaja, 
menata, mendidik, mengadakan, menga- 
suh, mengatur, mengawasi, mengayur, 
mengelola, mengendalikan, mengerjakan, 
menggelar, mengurus, mengusahakan, 
menjaga, menjalankan, menjamin, mera- 
wat; 
penyelenggara n eksekutor, pelaksana, pe- 
laku, pemangku, pembuat, pengatur, pe- 
ngelola, penggarap, pengurus, 
penyelenggaraan n penajaan, pengaturan, 
pengelolaan, pengurusan, 
terselenggara v terlaksana, terealisasi 

selentik v jentik, sentil; 
menyelentik v 1 memantik, mengetip, 
menggetol, menjentik, menyentil, 2 mem- 
beri tahu, membilangi (cak), menegur, 
mengingatkan, menyiangi kesalahan 

selentingan n desas-desus, gosip, gunjingan, 
kabar angin, kabar burung, kasak-kusuk 

seleranlairliur, gairah makan, nafsu makan, 
2 animo, dorongan, hasrat, kehendak, ke- 
inginan, minat, 3 cita rasa, kegemaran, ke- 
sukaan; 
berselera 1 v bangkit selera, bergairah, ber- 
nafsu, mengiler, terbit selera; 2 v berhasrat, 
berkeinginan; 3 a bercita rasa 

selesa 1 a banglas, lapang, lega, leluasa, long- 
gar; 2 n keleluasaan, kelonggaran, kesem- 
patan, 
ant sempit 
berselesa v berkesempatan, berpeluang 

selesaiv1 beres (cak),jadi, kelar (cak), lengkap, 
putus, rampung, sempurna, siap, tamam, 
tuntas: 2 berakhir, berhenti, bubar, cutel, fi- 
nis, gentas, habis, khatam, lalu, pecah, 
radu, stop, usai, 
ant 2 mulai 
menyelesaikanv 1membereskan,menang- 
gulangi, mengatasi, mengerjakan, meng- 
handel (cak), menyempurnakan, meradu- 
kan, merampungkan, 2 memugas, mena- 
matkan, mengakhiri, menghabiskan, 
menuntaskan, menyetop, menyudahi, 
3 melunasi, membayar, menutup, 4 me- 
mecahkan (masalah), mencari (solusi), 


mengatur, mengurus, merapikan, 

ant 2 memulai 

penyelesaian n 1 penanganan, pengerjaan, 
penggarapan, pengurusan, penunaian, pe- 
nuntasan, penyempurnaan, penyudahan, 
2 jalan keluar, jalan lepas, pemecahan, pe- 
nanggulangan, resolusi, solusi, 
terselesaikan v teratasi, terkendali, ter- 
lewati, terpecahkan, tertangani, tertang- 
gulangi; 


selesma n influenza, pilek, radang selaput 


lendir 


seleweng v khianat, selingkuh; 


menyeleweng 1 v membelot, menyalah, 
menyimpang, terpesong; menyebal, me- 
nyempal; 2 v berkhianat, bermuda, bermu- 
kah, berpaling, berselingkuh, main serong; 
3 a durhaka, subversif; 

ant setia 

menyelewengkan v memanipulasi (ki), 
menggelapkan, menyalahgunakan; 
penyeleweng n pembelot, pendurhaka, 
pengkhianat, peselingkuh; 
penyelewengannkecurangan, korupsi,ma- 
nipulasi (ki), penggelapan, pengkhianatan, 
penyalahgunaan, perselingkuhan; 
pelacuran 


selia v awas, periksa, tilik; 


menyelia v memeriksa, mengamat-amati, 
mengawasi, mengontrol, menilik; 
penyelia n bas (cak), nadir, pemeriksa, pe- 
ngawas, penilik, supervisor; 

penyeliaan n kontrol, pemeriksaan, peng- 
awasan, penilikan, supervisi 


selidik a cermat, saksama, teliti: 


menyelidik v 1 memeriksa, mempelajari, 
mendalami, menelaah, meneliti, menentui, 
meneroka, mengamati, mengeksplorasi, 
menggali (ki), menghalusi,menginvestigasi, 
mengkaji, menilik, meninjau, menjajaki, 
menjelajahi, menyelami, menyelisik, me- 
nyiasati, menyigi (ki), merasai (ki), meri- 
set, merisik; 2 melacak (ki), mengo-rek, 
mengusut, meresek-resek; menggele- 
dah; 3 meluluk, memata-matai, mengintai, 
mengintip; 

menyelidiki v menafahus, menapaki, me- 
neropong (ki), menganalisis, menyelami, 
menyelidik, menyidik, merunut (ki); 
penyelidik n 1 interogator, pemeriksa, pe- 


nanya, pengusut; 2 mata-mata, peluluk, 
pengintai; 
penyelidikan n 1 pelacakan, pemeriksaan, 
pencarian, penjajakan, penyidikan, peng- 
usutan; interogasi; 2 analisis, eksplorasi, 
investigasi, pendalaman, penelitian, 
penggalian, penilikan, pengkajian, penyi- 
gian, riset, studi, tafahus, telaah; ekspe- 
rimen, percobaan 

selimutn 1 gebar, kemul; 2 ki bungkus, kedok, 
menyelimuti v melingkupi, meliputi, me- 
mayungi, mengalingi, membalut, mem- 
bungkus,mengelumuni, menggelimuni, me 
nudungi, menutupi, menyelangkupi, me- 
nyelubungi,menyerkup,menyungkup,me- 
rahap, merangkup, merungkup; 
terselimuti v bersimbur (ki), tersaput, ter- 
selubung, tertutup; 
berselimut v 1 berbalut, berselaput, ber- 
selubung, bertutup; 2 ki bersembunyi 

‘selinap v selundup, suruk, susup; 
menyelinapv1bersesaran,menjelanak,me- 
nyebuk, menyeluduk, menyelundup, me- 
nyeruyuk, menyuruk, menyusup, bersem- 
bunyi, menghindar, menyelimpat, menya- 
mar, 2 melesap, merembes, meresap, 
menyelinapkanvmemasukkan,menyelun- 
dupkan, menyusupkan 

?selinap, menyelinap v membersihkan, me- 
nguliti, menyiangi, merapah 

Iseling, berseling v bergantian, berselang 
(-selang); 
menyelingi v menyelang; 
selingan n intermezo, penyeling, vari- 
asi (cak) 

?seling n cak keramik, porselen, tembikar 

selingkuh a 1 curang, patgulipat, serong; 
2 korup; 
berselingkuh v 1 bermuda, bermukah, 
main serong, menyeleweng; 2 bercikun- 
cikun, berkolusi, berkomplot, berkong- 
kalikong, berkonspirasi, bersekongkol, 
main mata; 
peselingkuh n pembohong, pengkhianat, 
penyeleweng, penyerong; 
perselingkuhan n kecurangan, pengkhia- 
natan, penyelewengan 

tselip v sisip, susup; 
menyelip v menyelat, menyelit, me- 
nyempil, menyisip, menyusup; 
menyelipi v menyelang, menyisipi; 
menyelipkan v mencantumkan, menjelit 


selimut ° selit 439 


kan, menyelatkan, menyelitkan, menyem- 
pilkan, menyisipkan; membilai; 
terselip v 1 terselit, tersisip; 2 tercantum, 
termaktub; terpendam, tersembunyi, ter- 
simpan; 3 ada, kedapatan, terdapat, 
terkandung 

*selip, terselip v melecit, terceuk, tergeli- 
cik, tergelincir, terlulur, terpeleset 

tselir n ampean, amputan (kas), ayut-ayutan 
(cak), candik, gendak, gula-gula (cak, ki), 
istri gelap, istri piaraan, istri simpanan, 
gundik, munci, nyai, ulam-ulam 

*selir, menyelir v mendesir, mengersik, me- 
resik 

*selir n 1 cadar, kerudung, purdah, selubung, 
tudung lingkup; 2 tabir, tirai 

selisih n beda, jarak, kacek, kelainan, pautan, 
perbedaan, tikai; saldo, sisa; 
-- basah simpang siur; 
-- paham salah paham; 
menyelisihkan v mempercekakkan, mem- 
pertengkarkan, menyengketakan, meribut- 
kan; 
berselisih v 1 berbeda, berlainan, berparak; 
berjarak, terpaut; 2 bentrok, berbantah, ber- 
buruk, bercakar-cakaran, bercekak, bercek- 
cok, bercekit, bergontok, berguam, berla- 
wanan, bermusuhan, bersanggit (ki), berse- 
berangan, bersengketa, berseteru, berteling- 
kah, bertengkar, bertikai, ribut; 
perselisihan n antagonisme, bentrokan, ce- 
dera, friksi, guam, kericuhan, kesumat, kon- 
flik, kontroversi, percekcokan, perdebatan, 
perkelahian, permusuhan, pertengkaran, 
pertikaian, sengketa 
memperselisihkan v memperbedakan, 
memperdebatkan, memperlawankan, 
mempertentangkan 

selisik v singkap, usut; 
menyelisik v 1 mencari kutu, medidis, me- 
ngutui; 2 menafahus, menelaah, menelisik, 
meneliti,menentui,menganalisis, mengeks- 
plorasi, menjelajahi, mengkaji, mengusut, 
meyelidiki, menyidik, menyigi (ki) 

selit v selip, sisip, susup; 
--belitkompleks, kusut, rumit, ruwet; berat, 
elusif, payah, pelik, sukar, sulit, susah; 
menyelit n menyelat, menyelip, me- 
nyempil, menyisip; 
menyelitkan v membilai, menyelatkan, 


440 seliwer * semak 


menyelipkan, menyempilkan, menyisip- 
kan; 
terselit v terselip, tersisip 
berselit-selituberbelit-belit, berjalinan, ber- 
kelindan, bersengkarut, bertali-tali, bertaut- 
an, berliku-liku, simpang siur 

seliwer, (ber)seliweran 1 v (berjalan) berke- 
lintaran, bersimpang-siur, bolak-balik, hilir- 
mudik, kian kemari, kolang-kaling, lalu la- 
lang, lalulintas, melangsir (cak), mencoang- 
coang, menggelintar, mondar-mandir, 2 a 
silang-menyilang, simpang-siur 

selokan n apuran, bandar, comberan, got, 
parit, pelimbahan, riol, siring; anak air, 
bandar, lungkang, saluran (air), serokan, 
tali air 

selongsong n 1 belongsong, kelongsong, ke- 
rosong; bungkus, lapis, salut, saput, sarung, 
selaput, selubung, ulas: 2 berangus; 
— peluru kelongsong peluru, patrum; 
menyelongsongi v 1 membelongsongi, 
membungkus, menyalut, 2 memberangus, 
menyimpai mulut 

selonjor, berselonjor v berlunjur, meng- 
anjur, 
selonjoran v cak berselonjor 

selop n kelompen, sandal, seleper 

seloroh 17 banyolan, canda, cumbu, cura, ga- 
rah-garah, gurauan, kecandan, kelakar, 
olok-olok, senda-gurau; banyolan, bebo- 
doran, dagelan, humor, komedi, lelucon; 
2 a lucu; 
berseloroh v bercanda, bercumbuan, ber- 
garah, bergurau, berkelakar, bermain- 
main, berolok-olok, mencadai, mencura 

seluar n celana, lancing(an), serawal; 
-- pendek seluar kotong, seluar sampah 

selubung n kelumun; berguk, cadar, keru- 
dung, layah, purdah, selir, tudung 
lingkup; 
menyelubungi v 1 melingkupi, meliputi, 
memayungi, mengalingi, mengelumuni, 
menggabuk, menggelimuni, menudungi, 
menutupi, menyelangkupi, menyelimuti, 
menyerkup, menyungkup, merahap, me- 
rangkup, merungkup; 2 ki menabiri, me- 
nutupi, menyembunyikan, menopengi; 
terselubung 1 v terselimuti, tertutup; 2a la- 
ten, siluman, tersembunyi; 
berselubung v berselaput, berselimut 


Iseluk, menyeluk v mencekuh, menceluk, 
merogoh, merosok 

2seluk v 1 belit, lilit: 2 belok, kelok; 

seluk beluk n 1 hal ihwal; 2 kerumitan, kom- 
plikasi 

selulosa n fiber, serat 

selundup, menyelundup v 1 bersesaran, 
menjelanak, menyamar, menyebuk, me- 
nyelam, menyelinap, menyeluduk, menye- 
ruyuk, menyunam, menyuruk, menyu- 
sup: 2 berakar, masuk, melesap, men- 
dalam, menyelap, menyerap, menyusup, 
merasuk, merembes, meresap: 3 meng- 
hunjam, menjunam, menukik, 
menyelundupkanv1 menyeludukkan, me- 
nyurukkan; 2 memasukkan, mendatang- 
kan, mengimpor (ilegal); 3 menyelinap- 
kan, menyusupkan, 
penyelundup n infiltran, penyelinap, pe- 
nyusup; 
penyelundupan n smokel (cak); infiltrasi, 
penyusupan; perembesan; 
selundupan n susupan 

seluruh num sarwa, seantero, segala, 
segenap, sekujur, semesta, semua, serata; 
menyeluruh a 1 global, inklusif; 2 besar, 
bulat,ekstensif,ensiklopedis,integral, kom- 
plet, komprehensif, lengkap, utuh; 
menyeluruhi v melingkungi, melingkupi, 
meliputi, mencakup, merangkum; 
keseluruhan kebulatan, kelengkapan, ke- 
semestaan, keutuhan, totalitas; 
seluruhnya n seberinda, segenap, sekali- 
annya, semuanya; belaka, sama sekali, 
total 

Iselusur, meyelusur v melorot, meluncur, 
menggelincir, menggelongsor, merosot 

'selusur n kelek-kelek, langkan, loneng, 
susur tangan, tangan-tangan, 
menyelusur v melorot, melulur, melun- 
cur, memberosot, menggelincir, meng- 
gelongsor, meyelusuh, turun 

semai n benih, bibit, ipukan, redih, tampang: 
menyemaikan v 1 membibit, mengipuk, 
menyemai, meredih; 2 ki membangkit- 
kan, memupuk, menumbuhkan, menyu- 
burkan (semangat); 
penyemaian 1 pembenihan, pembibitan, 
pembuahan; 
semaian n semai 

semak n belukar, samun; 
--hatibingung, galau, gamam, gelisah, risau, 
rusuh, senewen (cak), sesat pusat; 


menyemak 1 v ki awut-awutan, berantak- 
an, kusut, morat-marit; 2 a ki galau, kacau, 
keruh, kusut, rondah-randih, ropak-rapik, 
semrawut; 
menyemakkan v ki membingungkan, me- 
musingkan, menyusahkan, meragu, meri- 
saukan, merongrong, merundung 
semalu n daun hidup, kejut-kejut, putri 
malu, rebah bangun, sikejut, simalu 
semampai a ampai, cengkek, lampai, langkai, 


langsing, lanjai, lengkai, linggayuran, 
merunjau, ramping, renceng, rigai, sanjai, 
saring 


semampang p misalnya, seandainya, sekira- 
nya, seumpama 

semangat n 1 antusiasme, api (ki), dorong- 
an, energi, gairah, gelora (ki), intensitas, 
motivasi, (hawa) nafsu, spirit, vitali- 
tas; 2 batin, jiwa, kehidupan, psike, roh, 
sukma; 3 karakter, sifat, temperamen, 
watak; 4 arti, intensi, keinginan, maksud, 
substansi; 5 atmosfer, nada, suasana (hati); 
menyemangativ membakar (ki), membang- 
kitkan,memotivasi,mendorong,menggelo- 
rakan,menggiatkan,mengobarkan,menyu- 
lut; 
bersemangat 1 a aktif, antusias, berapi- 
api, bergairah, bergelora, berkobar-kobar, 
cegak, dinamis, energik, gentur, intens, 
membara; 2 v berjiwa, bersifat, berwatak 

semangka n mendikai, tembikai; 
- belanda n blewah 

semaput n hilang semangat, kolaps (cak), 
murca, terlengar, pingsan 

1semarai a berbelah, berkembang, merekah, 
terbuka 

semarak 1 n cahaya, gemerlap, seri; 2 a akbar, 
berseri, marak, megah, meriah, mulia, pre- 
tensius, spektakuler, gegap gempita, 3n ke- 
elokan, perhiasan, 
menyemarakkan v memarakkan, memeri- 
ahkan, menghidupkan, meramaikan, 
bersemarak n berseri, gemerlap, gilang- 
gemilang, 
kesemarakan n gebyar, kegemilangan, ke- 
megahan, kemeriahan 

semat n biting, jarum, lidi, peniti, 
menyemat(kan) v 1 mencocokkan, menya- 
gar, menyuntingkan, melekatkan, menem- 
pelkan, menusukkan, merekatkan, mema- 
kai, memasang, mencantumkan, 2 ki me- 
lampirkan, menambahkan, 
tersematv1terbubuh, tercantum, terpasang, 


semalu * sembarang 441 


tertempel; 2 terlampir, tesertakan; 3 ki ter- 
kandung, terpendam, tersimpan; terpat- 
ri, terukir; 
sematan n 1 pasangan, tempelan; 2 lam- 
piran, tambahan 

semayam, menyemayamkan v 1 menduduk- 
kan; 2 membaringkan, menginapkan (jena- 
zah); 
bersemayam v 1 berdiam, berdomisili, ber- 
kedudukan, tinggal; 2 ki terpatri, terpen- 
dam, tersimpan; 3 duduk, bertakhta, ber- 
tahana; 
persemayamann1kedudukan,takhta;2ke- 
diaman 

sembah n khidmat, hormat, puja; 
-- sujud penghormatan; 
menyembah v 1 memuja, memuliakan, 
mengagung-agungkan; 2 ki bertekuk lutut, 
takluk, tunduk; 
menyembahkan v mempersembahkan; 
penyembahn pemuja, penganut, pengikut, 
penyanjung; 
~ berhala pagan; 
sembahan n pujaan; 
persembahan n 1 hadiah, pemberian, dedi- 
kasi, sumbangsih; 2 kurban; tumbal; 
sajian; 
mempersembahkan v 1 membaktikan, 
mendidikasikan, mengabdikan, mengur- 
bankan; 2 memberikan, menyampaikan, 
menyerahkan, menyumbangkan; 3 menya- 
jikan, mempertunjukkan, mempresenta- 
sikan, menampilkan, menayangkan; 
penyembahan n deifikasi, ikram, pemu- 
jaan, penghormatan 

sembahyang n ibadah, ekaristi, doa, kebak- 
tian, misa, pemujaan, sakramen, salat; 
bersembahyang v berdoa, beribadah; 

sembap a balut, bengkak, sembam 

sembarang a acak, arbitrer, manasuka, ram- 
bang,rawak,sebarang,serampangan,sewe- 
nang-wenang, sukarela; 
-- orang barangsiapa, siapa pun, siapa saja, 
siapa-siapa; 
sembarangan a asal-asalan, ceroboh, gega- 
bah, rusuh, seenaknya, sembrono, sia-sia, 
silap mata, teledor; hantam kromo (cak), 
main tubruk (cak), membabi buta, mence- 
racam,mengacak,mengawang,mengawur, 
merambang, merampus, merawak, mera- 


442 sembari * sembur 


wang, merodok, rucah, sebarang, sera- 
butan 

sembari p cak sambil, sekali lalu, seraya 
sembelih v jagal, gorok, potong; 
menyembelih v memotong, mendabih, 
mendebah, merebahkan (ki); membantai, 
menggorok, menjagal, zabah; 
penyembelih n jagal, pembantai, pemo- 
tong; 

penyembelihan n pemotongan, penda- 
bihan, penjagalan; pembantaian 

sembilu n selumbar, suban; 

menyembilu a ki bengis, berbisa, cempala 
mulut, cencala, keras, lancang mulut, men- 
duri (ki), menusuk (ki), menyakitkan, me- 
nyengat (ki), pedas, sengit, tajam; 
sembiluan a nyeri, pedih, perih 

tsembir n 1 bibir, pinggir, rusuk, tepi, tubir; 
2 sanding, segi; 

sembiran n sempadan, tapal batas, tepi 
*sembir, menyembir v melenceng, membias, 
menyimpang 

semboyan n 1 cogan, moto, pemeo, slogan; 
2 (kata) sandi; 3 alamat, anggai, isyarat, si- 
nyal, tanda; 

menyemboyankan v mengisyaratkan 
sembronoacaklawut-awutan,ceroboh, gega- 
bah, kurang ingat, rusuh, seenaknya, sem- 
barangan, serampangan, sia-sia, silap mata, 
teledor;2aco-acoan, balik adab, bergajulan, 
kurang adab, kurang ajar, leler, lucah, 
slebor (cak); 

ant 1 teliti 

kesembronoan n 1 kecerobohan, kelalaian; 
2 kebrutalan, kekurangajaran 

sembuh v membaik, pulih, segar, sehat, 
uras, waras; 

ant sakit 

menyembuhkan v memulihkan, meng- 
obati; 

penyembuhan n pemulihan, pengobatan, 
perawatan, rehabilitasi, terapi; 
kesembuhan kepulihan, kesehatan, kese- 
garan 

sembul, menyembul v keluar, menajuk, 
menjengul, menongol, menonjol, me- 
nyempal, menyumbur, merojol, mong- 
kok, muncul, tepercul, tersentil, tersongel, 
timbul; membuntang, mencongol, 
mengembol, menjendul, menjungkar, 


menonjol, belodok, tepersil, terbancut, 
terbudur, terjojol; bodong, bujal, mem- 
bersil: 

tersembul v menyembul, 

bersembulan a gerunjulan, cangkih-mang- 
kih, congkah-cangkih, 


sembunyi v umpet, 


menyembunyikanv1lmembatinkan, mem- 
bekam, memendam, memeram, mengen- 
dapkan, mengondokkan, menuburkan (ki), 
menutup-nutupi, menyengapkan, me- 
nyimpan; membungkus, menebeng (ki), 
menggelapkan, menyamarkan, meraha- 
siakan, mengamankan, 2 menenggelam- 
kan, menyurukkan, 

sembunyi-sembunyi 1 v mengendap- 
endap: 2 a bawah tanah, diam-diam, 
andestin, rahasia, slintat-slintut, tertutup, 
ant terang-terangan 

tersembunyi 1 v ada, kedapatan, ter- 
benam, terdapat, terkandung, terkubur, 
terpendam, tersirat, tersuruk, tertanam, 
tertutup: 2 a laten, potensial, samar, 
siluman, terselubung; gaib, sir, 
bersembunyi v berbunyi, berlindung, me- 
likut, mengumpet (cak), merondok, mem- 
bungkuk, mengendap, menunduk, menyu- 
ruk,merunduk;menghindar,menyelimpat, 
menyelinap; 

persembunyian n perlindungan 


sembur v bura, embusan, tiup; 


menyembur v 1 melancut, memancar, me- 
mancur, memancut, membasut, membe- 
sut, membura, memercik, memuncrat, 
mencerat, mencurat, mengucur, mere- 
cik; 2 cak melabrak, meleja, memaki, 
membelungsing, membentak, mencaci, 
mencerca, mencuca, mencura, mendam- 
prat, menengking, mengata-ngatai, meng- 
gebos, menghardik, menumpat, menyem- 
prot (ki), menyenggak, menyentak, me- 
redik; memarahi: 

menyemburi v 1 menyemproti, 2 memer- 
ciki, menciprati, mengiprati, 
menyemburkan v 1 memancarkan, me- 
nyemprotkan,2 menghembuskan, meniup- 
kan; 
penyemburannpemancaran,penyemprot- 
an, 

semburan n1 basut, bura, emanasi, pancar- 


an, semprotan (air); tiupan; 2 bentakan, 
dampratan, hardikan, makian, umpatan; 
tersembur v tepercik, terhambur, terpan- 
car; 
bersemburan v bercucuran, bepercikan, 
berpancaran 

semburat v bercahaya, berseri, bersinar 

semen n emas biru 

semenanjung n ancol, jazirah, tanjung 

semenjak p dari, mulai, per, sejak 

semenjana a madya, medium, menengah, 
sedang 

sementaral1p sela gi, selama, senyampang,tat- 
kala, tengah; 2 a darurat, fana, temporer, 
provisional, tentatif; 3 num beberapa, se- 
jumlah; 
ant 2 kekal 

semerbak v menyebar, merebak, meruak, 
meruap 

semesta 1 num sarwa, segenap, seluruh, se- 
mua, 2 n alam, dunia, jagat, rat, 3 a global, 
universal: 
kesemestaann kebulatan, kelengkapan, ke- 
seluruhan, keutuhan, totalitas 

semi n recup, taruk, tunas; 
bersemi v bertaruk, bertunas, merecup, 
tumbuh 

‘seminar a berkilap, berkilauan, bersinar- 
sinar, bersinau-sinau, cemerlang, 
gemerlap 

?seminar n kolokium, konferensi, kongres, si- 
dang, simposium 

semiologi n semiotika 

semiotika n ilmu lambang, semiologi 

semir n 1 minyak lincir, minyak mesin, 
minyak pelumas; 2 ki uang suap; 
menyemir v 1 meminyaki; 2 ki menyogok, 
menyorong, menyuap 

semoga adv hendaknya, 
mudah-mudahan 

sempadan n batas, padan, pinggir, sembiran, 
tapal batas, tepi; 
menyempadani v mematok, membatasi, 
menghadkan, menghinggakan; 
bersempadan v berbatas, bertepi 

‘sempal, menyempal v 1 bujal, keluar, men- 
cagun, menjengul, menongol, menyembul, 
muncul, tepercul, terpacul, timbul; 2 mem- 
belam, mengganjal, menjejalkan, menum- 
pat, menyumbat, menyumpal 


moga-moga, 


semburat * sempit 443 


?sempal v kupak, patah, pukah, serkah; 
menyempal 1 v mematahkan, memotong, 
mengupak; 2 v menyebal, menyeleweng, 
menyimpang, menyumbang; 3 a durhaka, 
subversif; 
penyempal n disiden, pelawan, pembang- 
kang, pemberontak, pendurhaka, perejah 
sempalan n 1 bagian, cuplikan, fragmen, 
kutipan, nukilan, penggalan, petikan, 
potongan; 2 faksi, pecahan 

sempat 1 a luang, senggang; 2 adv pernah, 
tahu (cak); 
menyempatkan v melapangkan, meluang- 
kan, menyediakan, menyenggangkan, me- 
nyisihkan; 
kesempatan n 1 giliran, tempo, waktu; ke- 
tika, momen, saat; detik, jam; 2 angin 
(ki), harapan, jalan, kans, keleluasaan, 
keluangan, kemungkinan, peluang, pintu 
(ki); 
~ baik momentum, paksa, pejaka, peri- 
ang; 
berkesempatan n berkelapangan, berpelu- 
ang, berselesa 

sempil, menyempil v menyelat, menyelip, 
menyelit, menyisip, menyusup; 
menyempilkan v mencantumkan, menje- 
litkan, menyelatkan, menyelipkan, menye- 
litkan, menyisipkan 

sempita1ketang, ketat, kincup, sendat, sesak, 
sepan (cak), terik; sumpek; kecil, kopet; me- 
pet, sedikit; 2 ki cetek, cupet, dangkal, 
kurang pikir, parokial, provinsial; kerdil, 
pendek akal, picik, sempit mata, suntuk; 
bodoh, dungu, tolol; 3 cekak, cupul, mi- 
nim; 
ant 1 longgar 
--hati bertemperamen tinggi, bingas, darah 
tinggi, pemarah, pembawang, pemberang; 
berangasan, beringas, galak, garang; 
menyempit v 1 mengecil, mengerut, me- 
ngisut, menguncup, menyusut; 2 ki meng- 
gerecoki, mengganggu, menyusahkan; 
menyempitkan v mengecilkan, mengerut- 
kan, menyusutkan, merapatkan; 
penyempitan n pengecilan, pengetatan; 
bersempit-sempitv berasak, berdedak, ber- 
desakan, berdingkit-dingkit, berembut- 
rembut, berhimpitan, berjejalan, berse- 
lingkit, bersesakan, empet-empetan (cak); 


444 sempoyongan * senandung 


kesempitan 1 a kekecilan, tersesak, terse- 
rompok, 2 n kecupetan, kekerdilan, kepi- 
cikan 

sempoyongan a terhuyung-huyung, ter- 
kemut-kemut, tersendeng-sendeng 

semprit n pelesit, peluit, pupu; 
sempritan n cak semprit 

semprong n 1 corong, salung asap; 2 berum- 
bung, buluh-buluh, cerobong, salung api, 
teropong; 3 keker (cak), teropong 

semprot n 1 ki bentakan; 2 injeksi, suntikan; 
menyemprotvlmelancut,memancar,mem- 
basut, membesut, membura, memun- 
crat, mencerat, mencurat, mengucur, 
menyembur, menyimbur, 
memacak, memancit, memer- 
cik, menciprat, mengiprat, menjeprat, me- 
nyimbah, merecik, merenjis, 2 ki melab- 
rak,meleja,memaki,membelungsing,mem- 
bentak, mencaci, mencerca, mencuca, men- 
cura, mendamprat, menembis, meneng- 
king, mengata-ngatai, menggebos, meng- 
hamuni, menghardik, mengumpat, 
menjerkah, menyegak, menyembur (cak), 
menyenggak, menyentak, merampus, 
meredik, merentang-merentang, mema- 
rahi; 3 menginjeksi, menjarum, menyun- 
tik; 
menyemprotkanv memancarkan, meniup- 
kan, menyemburkan; 
semprotan n 1 basut, bura, pancaran, sem- 
buran; 2 ki bentakan, dampratan, hardikan, 
makian, semburan (cak), umpatan 

sempurna a 1 afdal, akmal, cukup, genap, 
jangkap, kafi, kamal, kamil, komplet, leng- 
kap, paripurna, sidi, tamam, utuh, ideal, 
perfek, prima, transenden, utama; 2 beres, 
selesai, tuntas; 
ant 1 cacat 
--akalki1 waras; 2 akil balig, balig, matang, 
remaja, sempurna umur; bulug; dewasa; 
— usia ki meninggal, 
menyempurnakan v 1 melengkapi, meme- 
nuhi, mencukupi, menggenapi, menokok; 
memugas;2membereskan,menangani, me- 
nanggulangi, mengatasi, mengerjakan, me- 
ngandel (cak), menyelesaikan; 
penyempurnaann penuntasan, penyelesai- 
an; perbaikan; 
kesempurnaan n keutuhan 


semrawut a acak-acakan, awut-awutan, be- 


rantakan, berpesai-pesai, bersepah, bong- 
kar-bangkir, centang perenang, cerai- 
berai, colak-caling, kacau-balau, kalut, 
kalut-malut, kalut-maruk, kelut-melut, 
keruntang-pungkang, kibang-kibut, ko- 
car-kacir, kusut, lalu lalang, malang- 
melintang, menyemak, morat-marit, 
porak-parik, porak-poranda, ricut, roceh, 
rondah-randih, ropak-rapik, ruwet, sera- 
butan, silang selimpat, tersara bara, 

ant rapi 


tsemu 1 a imajiner, khayal, maya, kuasi, pal- 


su, pseudo, pura-pura, 2 n akal, kiat, 
muslihat, taktik, trik: 

ant1 nyata 

- daya tipu daya, 

menyemu v membohongi, memperdayai, 
mendustai, mengakali, mengecoh, menge- 
labui, menghalusi, mengibuli, menipu, me- 
nokoh: 

penyemu n pembohong, pendusta, penge- 
coh, penipu, penyilap; 

penyemuan n pengelabuan, penipuan; 
tersemu v teperdaya, terjerat, terjebak, ter- 
kecoh, terkena, terpukau (ki), tertipu, 


*semu adv agak, rada, sedikit 
semua 1 num sarwa, segala, segenap, 


sekalian, sekotah, seluruh: 2 adu belaka, 
seluruhnya, semata, 

semuanya adv seberinda, segalanya, sege- 
nap, sekaliannya, seluruhnya 


semut n ki angin (ki), kelik-kelik, serangga, 


menyemut v ki berkerubung, berkerumun, 
berserengam, membelar, mengeriap, 
mengerubungi, mengerumuni, mengge- 
rayang, menggeriak, menggermut, meng- 
gerumut, merubung; 

semut-semutan a kesemutan; 

kesemutan a geringgingan, kebas, kepe- 
cong, menggelenyar, sebar, senyar 


senak a 1 begah, kembung, sambau, sangih, 


segah, senuh, 2 ki gundah, lara, masygul, 
menyernak, menyesak, pilu, sedih, susah, 
3 kojoh (sawah), sebak, tergenang, 
menyenakkan v memilukan, menggun- 
dahkan, menyesakkan, 

tersenak v 1 bencat, gencat, pampat, ter- 
hambat, tersumbat, tersumpal; 2 terdesak, 
terhimpit, terjepit, tersesak 


senam 7 gimnastik; 


bersenam v berlatih 


senandung n dendang, gita, irama, kidung, 


lagu, nyanyian, sekar, tembang; 
bersenandung v berdadung, berdendang, 
bergamat, berlagu, bernyanyi, merinai 

senang a aman, bahagia, bangga, berbunga- 
bunga (ki), berkenan, bungah, camar, ceria, 
doyan, enak, gemar, gembira, girang, la- 
pang dada, lega, makmur, meriah, nikmat, 
nyaman, puas,ria,riang, sejahtera,semarak, 
selesa, suka, sukacita, sukaria, tenang, ten- 
teram; 
ant sedih 
menyenangi v menaksir, mencintai, me- 
ngagumi, menggemari, menyukai; meng- 
asyiki; 
ant membenci 
menyenangkan 1 v melegakan, memuas- 
kan, mengasyikkan, menggembirakan, 
menggirangkan, menyejukkan, meriang- 
kan; mengenakkan; elegan; melengah, 
melipur, memperlalaikan, mempersenang, 
mengempenak, menghibur, merayu; 
2 a akrab, amikal, familier (cak), hangat, 
kekeluargaan; kordial, leher lembut, ra- 
mah, sosial, supel; 
~ hati membesarkan hati, menenteramkan, 
menggembirakan hati; 
ant mengecewakan, menyebalkan 
bersenang-senang v  berayun-ayun 
kaki, berfoya-foya, bermalas-malasan, 
berpangku tangan, berpelesir, bersantai, 
bersuka-suka, lengah, uncang-uncang 
kaki; 
bersenang hati v berbahagia, berbesar hati, 
berbunga-bunga (ki), bergembira, bergen- 
dang (ki), bersahaja, bersukacita, menari- 
nari; 
ant bersedih hati 
kesenangan n 1 kebahagiaan, keceriaan, 
kegembiraan, kepuasan, keriangan; 2 can- 
du (ki), favorit, hobi, kedoyanan, kege- 
maran, kesukaan 
ant1 kesedihan 

senantiasa adv berkelaluan, malar, nyalar, se- 
lalu, selamanya, sinambung, terus-mene- 
rus, tetap, tunak 

senapan n bedil; 

senapati n jenderal, komandan, panglima 

senarai n daftar, lis; indeks; 
menyenaraikan v mencatatkan, mendaf- 
tarkan 


senang ° 'sendi 445 


senat n badan legislatif, dewan perwakilan, 
kongres 

senda gurau n banyolan, canda, cumbu, cura, 
garah-garah, gurauan, kecandan, kelakar, 
lawak, olok-olok, seloroh; 
bersenda gurau v bercanda, bercengkera- 
ma, bercumbuan, bergarah, bergurau, 
berkelakar, bermain-main, berolok-olok, 
berseloroh, mencandai, mencura; 
bersenda-senda v bersenda gurau; 
mempersendakanvmemperbuat, memper- 
garahkan, mempermainkan, memperolok, 
mengomidikan, menokoh 

sendal alas, bantalan, endasan, galang, gan- 
jal, lapik, lepek, sarapan; 
menyandal v melapik, menggalang, meng- 
ganjal 

sendang n mata air, perigi, sumber air, 
telaga 

sendat a 1 ketat, sempit, sesak, terik; 2 macet, 
serat, seret; lambat, payah; 3 alot, berkepan- 
jangan, lanjut, liat, sulit; 
ant 1 longgar; 2 lancar 
menyendat v membancang, membantut, 
menggalangi, mengganjal, menghalangi, 
menghambat, menyekat, menyumbat, me- 
rintangi; 
menyendatkanv1 memengkapkan,menye- 
sakkan; 2 menahan, menyeratkan; 
tersendat 1 a bencat, gencat, macet, pam- 
pat, terganggu, terhenti, tersekat, terserat, 
tersumbat; 2 v melengak, melenggong, 
melengung, mencengut, menyelingar, 
tercengang, tercengung, tergemap, terjele- 
ngar, terkesima, terpaku, terpana, terpan- 
cang, tersekat, tertegun; 
ant lancar 
tersendat-sendatadv1 tertahan-tahan; 2 be- 
ngap, gelagapan, gugup, patah lidah, 
terbata-bata, tergagap-gagap, tergaguk- 
gaguk, tergugu-gugu, terkosel-kosel, ter- 
patah-patah, terputus-putus; 
ant lancar 

sendawa n kalium nitrat, salpeter 

'sendi n alas, asas, basis, batu tapakan, dasar, 
fondasi,fundamen,lunas, pilar, pokok,prin- 
sip, rukun, sakaguru, tumpuan; 
bersendikan v beralaskan, berdasarkan, 
berlandaskan 

sendin 1 artikulasi, buku, kunci; 2 persendi- 


446 sendiri * sengau 


an; 3 gelang-gelang, kelikir, kili-kili, 
simpai; 

- tangan siku, sikut; 

menyendi v mengikat, menyalut, menyim- 
pai; 

menyendi-nyendi v memenggal-menggal, 
memotong-motong (hewan), memukang, 
memutilasi, mengerat-ngerat, merancak, 
persendian n engsel, sekeri 

bersendi v berikatan, bersimpai 

sendiri a 1 seorang diri, sorangan (cak), ter- 
koteng-koteng; mufrad, singular, tunggal, 
2 independen, mandiri, otonom, swapraja, 
swasembada, swatantra: otomatis: 

ant1 beramai-ramai, 2 bergantung 
sendiri-sendiriadvindividual, masing-ma- 
sing, seorang-seorang, soliter, 
menyendirivberasing, bersunyi-sunyi, me- 
mencil, memisahkan diri, menyepi, 
menyendirikan v memencilkan, meng- 
asingkan, mengisolasi, mengucilkan, me- 
nyakukan, menyingkirkan, menyisihkan, 
melainkan, membedakan, memisahkan, 
mengecualikan, 

penyendiri n pemalu, pendiam, 
penyendirian n isolasi, pemencilan, pemi- 
sahan, pengasingan, pengucilan, 
sendirian adv cak seorang diri, sorangan 
(cak), terkoteng-koteng; 
tersendiri 1v kesorangan (cak), terasing, ter- 
kucil, terpencil, terpisah, tersaku, tersisih; 
2 a distingtif, eksklusif, idiosinkratis, indi- 
vidual, istimewa, karakteristik, khas, khu- 
sus, partikular, privat, spesial, spesifik, ter- 
tentu, unik: 

ant 2 umum 

kesendirian n1 keterasingan, keterkucilan, 
keterpencilan, keterpisahan; alienasi, 2 dis- 
tingtif, idiosinkrasi, individualitas, keisti- 
mewaan, kekhasan, kekhususan, keunikan, 
partikularitas, singularitas 

Isendok n cikok, sudip, sudu, tanjur; 

-- air gayung; 

-- bebek sendok bubur; 

-- nasi centong; 

-- sayur sendok sup; 

-- semen kulir; 

-- teh camca; 

menyendok v mencedok, mencentong, 
menciduk, mengambil, menyudu 


'sendok n bedudak, beludak, dumung, 
kobra, tedung 

sendu a duka, dukacita, lara, pilu, sedih, 
sedu; 

bersendu v berdukacita, bersedih; 
kesenduan n kedukaan, kesedihan 

senewen cak 1 bingung, buncah, gamam, ga- 
nar, gelagapan, gugup, hilang akal, kalang 
kabut,keder,kelesah,lopak-lapik,mamang, 
mangut, nanar, panik, tengak, terkencar- 
kencar, galau, hilang akal, kacau, keruh, ku- 
sut, pepet (ki), putus akal,rusuh, semakhati, 
sesat pusat, teringa-inga, tersuntuk, tertub- 
ruk akal, tumpat; 2 gendeng, miring, 
sinting 

seng n ayan, besi putih, timah sari 

sengaja 1 adv asa, sahaja, 2 v berniat, be- 
rencana, terencana, 
menyengaja v mengasa, menyahajakan; 
menyengajakan v mengasakan, meniat- 
kan, menyahajakan, 
kesengajaan n kesahajaan 

sengal a, tersengal-sengal v berkempul- 
kempul, engap-engap, gelapan, gempul- 
gempul, kembang-kempis, kesuh-kesih, 
megap-megap, mencengap, mencungap, 
mengagut-agut, mengap-mengap (cak), 
merengap (cak), ngos-ngosan (cak), ter- 
ekeh-ekeh, terengah-engah, termengah- 
mengah; memburu, susul- menyusul 

sengap, menyengap v berdiam diri, diam, 
mematung, membatu (ki), membisu, mem- 
bungkam, tutup mulut; hening, lengang, 
sepi, senyap, sunyi, tenang; 
menyengapkan v 1 membungkamkan, 
mendiamkan; 2 memendam, menyem- 
bunyikan, menyimpan, menutup-nutupi, 
menyamarkan, merahasiakan, 
penyengap a pendiam, tebal bibir 

sengat n antup, sundak, tandik, 
bersengat v 1 berantup, bersundak, ber- 
tandik,2kipopuler,terkemuka,terkenal, ter- 
pandang, tersohor, 
menyengatv1 mengantup; 2 ki bengis, ber- 
bisa, cempala mulut, cencala, keras, lan- 
cang mulut, menduri (ki), menusuk (ki), 
menyakitkan, menyembilu (cak), nyelekit 
(cak), pedas, sengit, tajam 

sengau 1 n anuswara, nasal; 2 a bindeng; 
penyengauan n nasalisasi, penasalan 


?senggak v bentak, hardik; 

menyenggak v melabrak, meleja, me- 
maki, membelungsing, membentak, men- 
caci, mencerca, mencuca, mencura, men- 
damprat, mengata-ngatai, menggebos, 
menghardik, mengumpat, menyegak, 
menyembur (ki), menyemprot (ki), 
menyentak; memarahi 

senggang a anggal, lapang, lega, lengang, 
longgar, lowong, luang, sempat; 
menyenggangkan v meluangkan, menye- 
diakan, menyempatkan, menyisihkan 
senggol v sentuh, singgung; 

menyenggol v mengantuk, mengenai, 
menggoleng, menyentuh, menyinggung; 
senggolan n gesekan, geselan, sentuhan; 
tersenggolv telentung, terantuk, tersentuh, 
terserempet, tersinggung, tersisipi; 
bersenggolv bergesek, bergesel, bersentuh, 
bersinggung; bersenggolan; 

bersenggolan v beradu, bersamplok, ber- 
sentuhan, bersinggungan; 

kesenggol v cak tersenggol; 

Isengguk, menyengguk v 1 melenggut, 
mengangguk, menganggut, 2 menanduk, 
menyeruduk, menyundul, 
menyengguk-nyengguk v anggung- ang- 
gip, kolang-kaling, mengangguk-ang- 
guk, menganggut-anggut, terkulai-kulai, 
turun naik; 

tersengguk-sengguk v  menyengguk- 
nyengguk 

sengguk, sesenggukan v mengesak, terisak- 
isak, tersedan-sedan, tersedu-sedan, terse- 
du-sedu, tersengut-sengut; 
tersengguk-sengguk v sesenggukan 


'senggak * senjang 447 


bersengkelit v berasak, berdesakan, ber- 
dingkit-dingkit, berhimpitan, berjejalan, 
bersempit-sempit, empet-empetan (cak); 


sengketa 1 1 bentrokan, cedera, friksi, 


kelahi, konflik, konfrontasi, perbalahan, 
pergesekan, perselisihan, pertengkaran, 
pertentangan, pertikaian; 2 kasus, per- 
kara; 

bersengketa v bentrok, berbantah, berba- 
lah, bercakar-cakaran, bercekak, bercekcok, 
bermusuhan, berseteru, bertaki, berte- 
lingkah, bertengkar, bertikai; 

ant berdamai 

mempersengketakan v 1 mempertengkar- 
kan,meributkan;2mempercekakkan,mem- 
perebutkan; 

persengketaan n 1 sengketa; 2 perebutan 


sengsara 1 n kesusahan, mala, penderitaan, 


siksa; 2 a menderita, ripuh, sarit, sulit, 
susah; 

ant 2 senang 

menyengsarakan v menyiksa, menyusah- 
kan; 

ant menyenangkan 

kesengsaraan 1 kemelaratan, kepedihan, 
kesusahan, penderitaan 

ant kesenangan 


sengsem, tersengsem a gandrung, jatuh 


cinta, jatuh hati, kasmaran, mabuk asmara, 
mabuk kepayang, kepincut, tergila-gila, 
terpesona 


Iseni n kecakapan, keterampilan, talenta, ka- 


pabilitas, kompetensi: 

— Ukir pahat, 

-- taman lanskap: 

berseni a artistik: 

kesenian n keelokan, keindahan 


sengit a 1 dahsyat, hebat, seru, tegang: 2 ber- 
bisa,cempala mulut, cencala, keras, lancang 
mulut,menduri(ki), menyakitkan, menyem- 
bilu (cak), menyengat (ki), nyelekit (cak), pe- 
das; 3 bengis, garang, sangar; galak, tajam 
menyengit v memanas, menghebat 

sengkarut, bersengkarutv1berjalinan, berja- 


"seni a halus, kecil, lembut, subtil 
seniman n artis 
senior a superior; 
ant junior 
kesenioran n senioritas, superioritas 
senioritas n 1 kesenioran; 2 pengutamaan, 


linjalin, berjerait, berkelindan, berseli- prioritas 
rat, berselit-selit, bersimpul-simpul, sim- senja n burit, magrib, petang, sore, tunggang 
pang siur, berangkaian, bergandengan, gunung, 


berhubungan, berkaitan, berpautan, ber- 
sambungan, bertalian, bertautan 

sengkelit, menyengkelit v mendesak 
(-desak), menekan, mengasak, menghim- 
pit, menyesak, 


- buta senja raya 

senjanga1genjang, pincang, timpang, 2 ber- 
beda, berlawanan, bertentangan, divergen, 
kontradiktif, 
kesenjangan n 1 disekuilibrium, ketidak- 


448 senonoh * sentuh 


seimbangan, ketaksimetrisan; kontradiksi; 
2 gap, jurang (ki), kepincangan, ketimpang- 
an 

senonoh a elok, etis, laik, layak, pantas, pa- 
tut, sesuai, sopan, wajar 

sensasi n 1 cerapan, impresi, persepsi; 2 keca- 
buhan, kecaburan, kegaduhan, kegempar- 
an, kehebohan, keonaran; skandal 

sensasional a dramatis, impresif, menggem- 
parkan, menghebohkan, spektakuler 

sensibel a 1 kasar, kasatmata, materiel, fisis, 
jasmaniah, ragawi, substansial; 2 logis, ma- 
suk akal, membumi (ki), praktis, rasional, 
realistis; konsekuen 

sensibilitas n kepekaan, sensitivitas 

sensitif a 1 liabel, peka, rawan, rentan, su- 
septibel, terbuka, terdedah; perseptif, reak- 
tif, reseptif, responsif, tanggap; 2 lampas, 
perasa, temperamental; halus 

sensitivitas n kepekaan, sensibilitas 

sensorn pemeriksaan, penapisan, pengawas- 
an; 
menyensor v membuang, memeriksa, me- 
motong, mengawasi, mengedit, mengon- 
trol, menyunting; 
penyensor n pengkritik, penilai, penyiasat, 
penyunting; 
penyensoran n sensor 

sensus n banci, cacah; 
-- ekonomi cacah ekonomi; 
-- penduduk cacah jiwa, penghitungan 
penduduk 

tsentak v cabut, hunus, tarik; 
menyentak v memberentang, menarik, 
mencabut, menyembat, menyendal, me- 
ragas, merenggut, merentak, merenyuk, 
merunggas, merunggut, meruntas, 
meruntun; 
menyentakkan v menyentak; 
~ tumbuk melunyah, memupuh, mence- 
pol, mendangkung, menebok, menepung, 
menggocoh, meninju, menjotos, menon- 
jok, menoyor, menumbuk, menyontok; 
membonggol, memukul, menghajar, 
menghantam; 
tersentak v 1 tertarik; tercabut; 2 kaget, na- 
nap, tergegau, tergemap, terkejut, ter- 
kesiap, terkinjat, terpegun, terperengah, 
terperanjat, tersingahak 

?sentak v hardik, renggut, 
menyentak v melabrak, meleja, memaki, 


membentak, mencaci, mencerca, mendam- 
prat, mengata-ngatai, menghardik, meng- 
umpat, menyembur (ki), menyemprot (ki) 

tsenter n (lampu) baterai 

*senter n pusat, sentral, tengah 

tsentil, menyentil v 1 mementil, mengetis, 
menjentik, menyelentik; 2 menyentuh, me- 
nyinggung; 3 ki menegur; memberi tahu, 
membilangi (cak), menasihati, menyiangi 
kesalahan; mengkritik 

*sentil, tersentil v tersembul, tersongel 

sentimen 1 n afeksi, emosi, hati, perasaan; 2 
n pandangan, pemikiran, pendapat, peni- 
laian; 3 a cak benci, iri hati, keki (cak) 

sentimental a romantis; emosional 

sentong n bilik, kamar, ruang 

sentosa a aman, damai, makmur, nyaman, 
raharja, sejahtera, selamat, tenang, tente- 
ram; salam; 
ant melarat 
kesentosaan n kedamaian, kesejahteraan, 
ketenteraman 

sentral a esensial, fundamental, induk (ki), 
jantung (ki), kunci (ki), pokok, primer, 
utama; pumpunan, pusat, senter, sentra, 
sentrum, tengah 

sentralisasi n konsentrasi, pemfokusan, pe- 
musatan; 
ant desentralisasi 
tersentralisasi v terkonsentrasi, terpusat 
ant terpisah 

sentuh v jamah, singgung; 
menyentuh v 1 mengawai, menjamah, me- 
raba, merambah; melentung, mengan- 
tuk, mengenai, menggoleng, mengutik, 
menyenggol, menyigung, menyinggung, 
sangkil; mencecah, mencolek, mencuil, 
menggamit,menggemik,menggetik,meng- 
guit, menggutik, mengubit, menjawil, 
menowel, 2 ki memasygulkan, memedih- 
kan, memerihkan, memilukan, mempri- 
hatinkan, mengenaskan, menggugah, 
menggodot, menggundahkan, mengha- 
rukan, mengibakan, menyayat hati, me- 
nyedihkan, menyilukan, merawankan, 
merayukan, patetis, tragis, 
menyentuh-nyentuh v mengutik-utik, me- 
nyinggung-nyinggung, 
sentuhan n gesekan, jamahan, singgungan, 
senggolan, rabaan, 
tersentuh v 1 teraba, terawai, terjamah, ter- 
senggol, 2 ki iba, kasihan, rayu, sedih, ter- 
dayuh, terharu, trenyuh; 


bersentuh v bersenggol, bersinggung; 
bersentuhan v 1 beradu, bergesekan, 
bersamplok, bersenggolan, bersinggungan, 
2 bergala, berhubungan, berjalinan, ber- 
kaitan, berpautan, bersangkutan, ber- 
talian, bertautan: 
persentuhan n perhubungan, persing- 
gungan; gayutan, kaitan, koneksi, 
relevansi, sangkutan, signifikansi, 
kesentuhan v1 tersentuh: 2 ki kemasukan, 
kerasukan, kesambet, kesetanan, kesu- 
rupan, keteguran, keturunan, majenun, 
selap 

sentuk, tersentuk v terantuk, terbentur, ter- 
bentus, tersampuk, tertarung, tertumbuk 

senyap a antap, hening, lengang, mati, 
nyenyat, ranah, sepi, sirep, sunyi, tenang, 
diam: 
ant bising 
kesenyapan n keheningan, kelengangan, 
kesunyian, 
ant kebisingan 

senyum n mesam-mesem, seringai, 
- buaya senyum kucing, senyum palsu, 
- hampa senyum kecut, senyum tawar, 
- kambingsenyumkering,senyum menge- 
jek; 
- simpul senyum siput; 
tersenyum v mesem 

sepah n ampas, pungkur, residu, sempelah 

sepak, menyepak v melampang, melapuk, 
menabok, menampar, mencentang, me- 
nempeleng, menepik, menepuk, meng- 
gampar, menggaplok, menimbuk 

sepak n depakan, tendangan, terjangan; 
-- pojok tendangan penjuru, tendangan su- 
dut; 
-- raga sepak takraw; 
-- terjang 1 sepakan, tendangan; 2 gerak- 
gerik, kelakuan, perbuatan, telatah, 
tindak-tanduk, tingkah laku; 3 aksi, gajak, 
kegiatan, kiprah, langkah; 
menyepak v mendepak, menendang, me- 
nerjang, mengacung, menggasak, me- 
nunjang; 
menyepakkan v melejangkan (kaki); 
sepakan n sepak; 
tersepak v terdepak, tertendang 

sepakat 1 a akur, asese (cak), sependapat, se- 
pendirian, setuju; 2 n mufakat, putus kata, 
seia sekata, 
menyepakati v meluluskan, membenar- 
kan, memberi, mem(per)bolehkan, mem- 


sentuk * seperti 449 


perkenankan, memufakati, menerima, 
mengabulkan, mengakui, mengakuri, 
mengamini, mengasese (cak), mengasi, 
mengesahkan, mengijabkan, mengiyakan, 
menizinkan, menyetujui; 
bersepakat v berikrar, bermufakat, berse- 
tuju; 
ant bertentangan 
persepakatan n permufakatan, persetu- 
juan; 
ant pertentangan 
kesepakatan n jalan tengah, kata sepakat, 
kompromi, konsensus, kemufakatan, suara 
bulat, titik temu; kontrak, konvensi, pakta, 
perjanjian, persetujuan, sebahat, traktat 

separa n sebagian, separuh, setengah 

separasi n pemecahan, pemisahan, pence- 
raian 

separatisme n kedaerahan, otonomi, pro- 
vinsialisme 

sepat a kelat, perat 

sepatu kuda n ladam, tapal kuda 

sepeda n besikal, kereta angin, pit, roda 
angin 

sepeda motor n motor automatik, motor be- 
bek, motor besar, motor gede, sespan, 
skuter, vespa 

sepele a daif, encer, enteng, kecil, remeh, ren- 
dah, sepi, sipil (cak); gampang, mudah, ri- 
ngan; 
menyepelekan v melanyak (ki), melatakan, 
melecehkan, memantati (ki), memunggungi 
(ki), mencapak, mencebikkan, mendaifkan, 
mengabaikan, mengecilkan, mengesam- 
pingkan, menghinakan, meniadakan, me- 
nistakan, menyambil-lalukan, menyam- 
pingkan (cak), meremehkan, merendah- 
kan, meringankan; memudahkan, mengen- 
tengkan, menggampangkan, menyederha- 
nakan, meranca 
ant membesar-besarkan 

seperti p 1 bagai, bagaikan, bak, ibarat, ganal, 
kaya(cak),laksana,lir,penaka,seakan-akan, 
sebagai, semacam, seolah-olah, sepantun, 
serupa, 2 sebagaimana, sesuai, 
menyepertikan v 1 memantaskan, mema- 
tutkan; 2 melaksanakan, memadankan, 
membandingkan, mengibaratkan, meng- 
umpamakan, menyamakan, 
sepertinya adv 1 sebaiknya, selayaknya, se- 
mestinya, sepatutnya, sewajarnya, 2 agak- 


450 sepi * seram 


nya, barangkali, gelagatnya, kelihatannya, 
kiranya,mungkin, naga-naganya,rupanya, 
takah-takahnya, tampaknya 

sepialantap, hening, lengang, mati,nyenyat, 
ranah, senyap, sirep, sunyi, tenang, adem 
ayem, diam, 2 hambar, hampa, kosong: 
3 encer, enteng, kecil, rendah, daif, hina, 
remeh, sepele, 
menyepi v berasing, bersunyi-sunyi, me- 
mencil, memisahkan diri, menyendiri, 
kesepian1n keheningan, kelengangan, ke- 
senyapan, kesunyian, ketenangan, 2 a sen- 
diri 

sepoi, sepoi-sepoi a bersilir-silir, perlahan- 
lahan, silir-semilir 

septet n sajak tujuh seuntai 

septima n septet 

Isepuh n 1 sadur; 2 pewarna; 
menyepuh v 1 menyadur, menyalut; 2 me- 
warnai; 
penyepuhan n 1 pelapisan, penyaduran; 
2 pewarnaan; 
sepuhan n saduran, salutan; 
bersepuh v berlapis, bersadur 

*sepuh a berumur, gaek (cak), jompo, lanjut 
umur, lanjut usia, renta, rungkuh, tua 
bangka, tua bengkok, tua leler, tua lontok, 
tua renta, tua suntuk, uzur, wreda; 
ant anom 
sesepuh n datuk, kamitua, ketua, pasak ne- 
geri, patriark, sintua, tetua 

sepur n kereta api 

serabut n bulu, rambut, sabut, serat: 
serabutan a 1 hantam kromo (cak), main 
tubruk (cak), membabi buta, mencera- 
cam, mengacak, mengawang, mengawur, 
merambang, merampus, merawak, mera- 
wang, merodok, rucah, rusuh, semba- 
rangan, serampangan, 2 acak-acakan, be- 
rantakan, centang-perenang, kacau-balau, 
kelut-melut, keruntang-pungkang, kibang- 
kibut, kusut, lalu-lalang, malang-melin- 
tang, morat-marit, porak-parik, porak- 
poranda, semrawut, 
berserabut a berserat, kasap, meraga 

serah v1 pasrah, 2 beri, 
- terima timbang terima, 
menyerah 1 v berserah, 2 v angkat tangan, 
bertekuk lutut, mengambau (ki), takluk, 
tunduk, putus akal, kalah, kecundang, 


keok (ki), roboh, rontok (ki), tergelincir 
(cak), tumbang, 3 a menurut, patuh, 
ant melawan 
menyerahkan v 1 memberikan, memper- 
sembahkan, menerimakan, menganjur- 
kan, mengasihkan, menyodorkan, memu- 
langkan; melimpahkan, membebankan, 
mempertaruhkan, menurunkan, mewa- 
riskan, mengalihkan, mengoper, meni- 
tipkan; 2 melepaskan, memasrahkan, 
mengikhlaskan, merelakan, 
penyerahan n pelimpahan, pemberian, 
pengalihan, 
terserah v tergantung, terpulang, tersila, 
berserah v bertawakal, pasrah, sadrah, su- 
marah 

serak a parau, pecah, sember, sumbang 

serak, menyerak v memencar, mengham- 
bur, menyebar, 
menyerakkan v 1 menaburkan, menca- 
murkan, mencecerkan, menebarkan, me- 
ngawurkan, menghamburkan, menye- 
barkan; memberantakkan, memorak-po- 
randakan; 2 menyiarkan; 
serakan n ceceran, sebaran, taburan, tebar- 
an; 
terserak v tercecer, terhambur, tersebar, ter- 
cerai, tertebar; tercerai berai, terpecah, ter- 
pisah(-pisah); 
berserakanvberceceran, berhamburan, ber- 
jebai, berlampar, berperai-perai, bersebar- 
an, bertaburan, bertebaran, puruk-parak, 
tergelebar; acak-acakan, awut-awutan, be- 
rantakan, berarakan, berpesai-pesai, ber- 
sepah, bongkar-bangkir, centang-pere- 
nang, cerai-berai, colak-caling, kacau- 
balau, kelut-melut, keruntang-pukang, 
kibang-kibut, kusut, malang-melintang, 
morat-marit, pontang-panting, porak- 
parik, porak-poranda, rondah-randih, 
ropak-rapik; pecah; 

serakah a angkara, gelojoh, kemaruk (ki), la- 
hap, loba, muris, rakus, tamak, temaah 

serama 1 angker, menakutkan, menyengkak, 
2 bengis, garang, sangar, sengit; 
menyeramkan 1 v menakutkan, mencabar- 
kan, mencekam, mendebarkan, menegang- 
kan, mengecutkan, mengerikan, meng- 
gentarkan, menggetarkan, merindingkan; 
2 a angker 


serambin 1 beranda, emper, geladeri, selasar, 
sengkuap, tepas, teras; 2 peron; 3 atrium, 
rongga dada 

serampang, menyerampang v 1 hantam kro- 
mo (cak), main tubruk (cak), membabi buta, 
menceracam, mengacak, mengawur, me- 
rambang,merampus,merawak,merawang, 
merodok, rucah; 2 cak memapas, menelan 
(ki), mengambil, menjarah, menyabet, me- 
nyerobot, menyikat, merayah, 
serampanganalceroboh, gegabah, kurang 
ingat, rusuh, sembarangan, sembrono, sia- 
sia, silap mata, teledor; 2 acak, arbitrer, 
manasuka, rambang, rawak, seenaknya, 
sembarang, serabutan, sewenang-wenang, 
sukarela 

serang v serbu, terjang, 

ant tahan 

menyerang v 1 melajang, melantas, mem- 
bidas, mendobrak, menembus, menem- 
puh, menempur, menerobos, menub- 
ruk, menyerbu, menyerobot, menyeru- 
duk, meradak, merempuh, memerangi, 
menginvasi, meragang, merangsang, mem- 
bokong, mencederai, melabrak, melutu, 
memukul, menggempur, menggenjot, 
menggoyang, menghajar, menghantam, 
menyosor, 2 melanda, melanggar, mener- 
jang, menerpa, mengenai, menghantam, 
menimpa, menyapu (ki), menyelap, me- 
rampak, 3 menentang, mengecam, meng- 
kritik, menyanggah, 

ant menahan 

penyerang n penerjang, penggempur, pe- 
nyerbu, 

penyerangan n agresi, penyerbuan, 

ant penahanan 

serangan n agresi, bidasan, ofensif, ser- 
buan, terjangan, gempuran, hantaman, 
pukulan, sabaran, 

terserang v 1 terinvasi, terpukul, terserbu, 
2 kepindahan, menanggung, mendapat, 
menderita, mengidap, rantus, terjangkiti, 
terkena, tertular 

Serani n Kristen, Masehi: 

menyeranikanv 1 mengkristenkan, 2mem- 
baptis 

seranta, menyerantakan v memberitahu- 
kan, mengawamkan, mengumumkan, me- 
nyebarluaskan, menyiarkan, 


serambi * serbu 451 


penyeranta n radio panggil 

serap,menyerapv1melesap,menerus,meng- 
absorb, menyelundup, menyusup, merem- 
bes, meresap, menembus; 2 mengisap, 
mencarak, mencerup, mencucup, men- 
cucut, menghirup, menyedot, menyero- 
pot, menyeruput, menyesap; 3 menam- 
pung, menerima; memungut; 4 berakar, 
masuk, mendalam, menyelap, merasuk; 
ant menyembur 
penyerapan n absorbsi, pelesapan, pema- 
sukan, pengisapan, penembusan, penye- 
dotan, penyelundupan, penyusupan, pera- 
sukan, peresapan, perembesan; 
ant penyemburan 
serapan n 1 rembesan, resapan, sesapan; 
2 pungutan, 
terserap v 1 terhirup, terisap, tersedot, 
2 masuk, tercerna, termakan (ki) 

serapah n kutuk, laknat, seranah, sumpah, 
tulah: 
menyerapahi v1 melaknat, mengutuk, me- 
nulahi, menyeranah, menyumpahi; 2 me- 
mantrai, mencuca, menjampi-jampi 

serasi a asri, cocok, harmonis, seimbang, sela- 
ras, sepadan, sepasang, setimpal, sinkron, 
menyerasikan v memadankan, mencocok- 
kan, mengharmoniskan, menyelaraskan, 
menyinkronkan, 
penyerasian n harmonisasi, koordinasi, 
pengaturan, penyelarasan, sinkronisasi, 
keserasian n harmoni, kecocokan, kesa- 
maan, keseimbangan, keselarasan, kese- 
suaian, keteraturan, konsistensi, simetri 

tserat n fiber; serabut: 
-- Sintetis serat buatan, serat sintil, serat ti- 
ruan 

"serat a macet, sendat, seret: 
menyeratkan v menahan, menghambat, 
menyendatkan, 
terserat v terhambat, tersekat, tersendat 

serba, serba-serbi a aneka macam, aneka ra- 
gam, pancaragam, rupa-rupa, warna- 
warni 
ant sama 

serban n ubel-ubel 

serbat n bandrek 

serbet n lap makan; 
menyerbeti v membersihkan, mengelap, 
menyeka 

serbu v serang, terjang; 


452 serbuk » 'seri 


menyerbu v mendobrak, menembus, 
menempuh, menempur, menerjang, mene- 
robos, menggempur, menubruk, menye- 
rang, menyergap, menyerobot, meme- 
rangi, menginvasi, 
ant menahan 
penyerbu n agresor, penyerang, 
penyerbuan n invasi, penyerangan, 
ant penahanan 
serbuan n bidasan, gempuran, ofensif, se- 
rangan, terjangan 
ant penahan 
serbuk n abuk, bubuk, talk: tepung: puyer, 
- bunga serbuk sari, tepung sari; 
- gergajiabuk gergaji, serbuk tahi, tahi ger- 
gaji, 
- obat tepung obat, 
menyerbuk v melembutkan, melumat- 
kan, membubuk, menggerus, menggiling, 
menghancurkan, menumbuk, 
menyerbuki v membuahi, 
penyerbukan n pembenihan, pembuahan 
serdadu n militer, prajurit, sena, tentara, pe- 
juang 
serdawa n atop, tahak; 
berserdawa v bertahak, mengatop 
seremoni n formalitas, ritual, upacara 
seremonial a formal, resmi, ritualistis 
serempak adv 1 berbarengan, berbetulan, ber- 
samaan, bertepatan, sekaligus, serentak, se- 
waktu, simultan, sinkron; 2 beramai-ramai, 
bersama-sama; 
menyerempak v menggerebek, mengge- 
rompok, menggeropyok, menubruk (cak), 
menyergap, menyerkap, merejeng; 
menyerempakkan v membarengkan, me- 
nyerentakkan, menyinkronkan; 
keserempakannkeserentakan,kesertamer- 
taan, spontanitas 
serempet, menyerempet v mengantuk, me- 
ngenai,menggoleng,menyenggol,menyen- 
tuh, menyinggung, menyipi, menyisir, 
terserempet v tersenggol 
serengeh, menyerengeh v berkumut, menge- 
renyot, mengereseng, mengernyih, menye- 
ngih, menyeringai, meringis, pringas- 
pringis 
serentak a 1 berbarengan, serempak, se- 
waktu, simultan, sinkron; 2 kontan (cak), 
langsung; refleks, serta merta, spontan; 
menyerentakkan v membarengkan, me- 


nyerempakkan, menyinkronkan; 
keserentakan n keserempakan, keserta- 
mertaan, spontanitas 


serep n cadangan, persediaan, reserve, sim- 


panan 


seret a tersendat-sendat, serat 
seret v hela, tarik; 


menyeret v 1 menarik, menganjur, menge- 
ret, menggandeng, mengganjur, menghela; 
menggelandang, menggiring; membawa; 
2 melibatkan, membabitkan, membelit, me- 
nyangkutkan; 

menyeret-nyeret v ki melibatkan, memba- 
bitkan, membawa-bawa, membelit, me- 
nyangkut-nyangkutkan, merawitkan, me- 
rembet; 

terseret v terbabit, terbawa-bawa, terbelit, 
tercemplung, terendong, tergiring, terjeru- 
mus, terkancah, terkebat (ki), terlibat, 
terpalit (ki), tersangkut, tertarik 


sergah n bentakan, hentakan; 


menyergah v membentak, menengking, 
menghardik, menjerkah, menyentak, mere- 
dik 


sergap v gerebek, serang, serbu, sergah; 


menyergap v 1 menggerebek, menggerom- 
pok, menggeropyok, menubruk (cak), me- 
rejeng; melipat (ki), membekuk, menang- 
kap, mencekal, menciduk (ki), menco- 
mot (ki), menyembai, menyerempak, me- 
nyerkap, meringkus; 2 menahan, mena- 
wan; 3 memegat, mencegat, mengadang; 
penyergapan n penggerebekan; penang- 
kapan 


tseri n 1 cahaya, semarak; 2 kemuliaan, pa 


mor; 3 bagus, cantik; 

-- muka air muka, cahaya muka, ekspresi, 
roman, rona (ki), tumpang; 

menyerikan v memancarkan, menyiarkan, 
menyinarkan, menyorotkan 

berseri 1 v bekerlapan, bercahaya, berkaca- 
kaca, berkilap, berkilat, berkilauan, berli- 
nang, berpendar, bersinar, cemerlang, ge- 
merlap, gilap-gemilap, kemilau, mencer- 
lang, mengkilap, mengkilat, merelang, me- 
relap, semburat, seminar, seminau, teper- 
ling (mata), terang-benderang, terupam; 
2 a cerah, ceria, sumringah; bersemarak; 
gilang-gemilang, semarak; pretensius 

ant 1 pucat; 2 murung 


’seri a balui, pulik, remis, sama kuat, seim- 
bang 

seri n gandengan, rangkaian, 

ant paralel 

berseri v berangkaian, bersambung 

serial a berantai, bersambungan, berturut- 
turut, berurutan, konsekutif 

ant lepas 

serikat n 1 konsorsium, perkongsian, sin- 
dikat; 2 kongsi, maskapai, persekutuan da- 
gang, perseroan, serikat dagang; 3 kawan, 
sekutu; 

menyerikativ1 berpartisipasi, berperanser- 
ta, ikut serta, mengikuti; 2 membela, men- 
dampingi, menemani; 

menyerikatkan v menyekutukan; 
berserikat v berekanan, berkolaborasi, ber- 
kongsi, bermitra, berpartner, bersekutu, ber- 
gabung, bersatu, berkawan, 

perserikatan n aliansi, asosiasi, bon, fe- 
derasi, koalisi, liga, persekutuan, uni, 
gabungan, ikatan, jamiah, kongregasi, per- 
himpunan, perkumpulan, persatuan 
sering adv 1 acap, kerap: 2 ada kalanya, ka- 
dang-kadang, kadang kala, sekali-sekali, 
sekali waktu, sesekali, sewaktu-waktu, 
suka-suka, tempo-tempo, terkadang: 
mempersering vmemperkerap,mengacap- 
kan, mengerapkan, mengulang-ulang, 
menyeringkan; 

keseringan n kekerapan 

seringai n kereseng, kernyih, serengit; 
menyeringai v berkumut, mengerenyot, 
mengereseng, mengernyih, menggera- 
nyam,menyengih,menyerengeh, meringis, 
nyengir, pringas-pringis 

serius a1 benar-benar, betul-betul, khusyuk, 
mendalam, sungguh-sungguh, tekun, 
2 berat, berbahaya, darurat, gawat, genting, 
kritis, rawan, sulit, tegang, penting, 
substansial, 3 akut, berat, biut, keras (ki), 
kronis, lajat, lasat, parah, payah, 

ant main-main 

keseriusan n intensitas, kesungguhan, ke- 
tekunan 

serobot v curi, langgar, rampas, tubruk, 
menyerobot v 1 melahap (ki), memapas, 
mencaplok, mendaulat, menduduki, mene- 
lan (ki), mengangkangi (ki), mengemplang 
(ki), menyabet, menyambar, menyauk, me- 


"seri * 'serta 453 


nyebat, menyebrot, menyembat, menyen- 
dal, menyepuk, menyerampang (cak), me- 
nyewat, menyikut (ki), merampas, meram- 
pok,merangum, merayah, merebut, merun- 
tun; mengambil; makan 2 mematahkan, 
memotong, memutus, meningkah, me- 
nyela; memenggal lidah, memintas, men- 
celetuk,menengahi, menginterupsi,menu- 
kas, menyelang; 3 melantas, membidas, 
mendobrak, menembus, menerobos, me- 
nyerang, menyerbu, 

penyerobotan n aneksasi, pencaplokan, pe- 
nguasaan 


seroja n lotus, padma, teratai, tunjung; 


-- merah padma; 
-- biru tunjung biru 


serok n cedok, ciduk, sauk; 


menyerok v mencedok, menciduk, me- 
nyauk 


serong a 1 bengot, benyot, erot, genjang, me- 


lenceng, menceng, mencong, menyimpang, 
miring, pesong, sayung; 2 ki culas, curang, 
lancung, main kayu; 3 ki patgulipat, se 
lingkuh; 

ant tegak 

menyerong a serong; 
menyerong-nyerong v erang-erot, erot- 
banyot,genjang-genjot,kerang-keroh,men- 
cong-mencong; 

menyerongkan v melencengkan, memi- 
ringkan, memesongkan 


seronok a enak, mengasyikkan, menyenang- 


kan, ria, riang, sedap, menarik, meriah 


serpih 1 n serpihan, 2 a cempek, cempeng, 


compeng, compes, cuil, gempil, gerepes, 
geripis, rempak, rompeng, rompes, 
rumbing, serupih, sompek, somplak, 
sontak, sumbing; cacat, rusak; cacat, 
rusak; 

menyerpih v mencabik-cabik, mencaing- 
caing,mencarik-carik,mencuil-cuil, menge- 
rebok, mengoyak-ngoyak, menyebit, me- 
nyobek-nyobek, menyuntih, merepih, me- 
robek-robek; menghancurkan, meremah- 
remah; 

serpihan n bagian, belahan, kepingan, per- 
nik, potongan, rangup, sibiran, sobekan; 
remah-remah, repihan; 

~ kayu bahan, congkong, tahi ketam, tatal 


tserta p bersama, dan, dengan, juga 


454 ?serta ° sesak 


"serta v beserta; 

menyertai v 1 melampiri, membarengi, 
mendampingi, mengapit, mengiringi, me- 
nyampingi; mengantar; 2 menemani, 
mengawani; 3 ikut serta, mengikuti; 
serta-menyertai v ikut-ikut, mencampuri, 
menggapil, menyampuk; 

menyertakan v melibatkan, memasukkan, 
menambahkan, menanamkan, mencan- 
tumkan, mencatatkan, mendaftarkan, 
mengikutkan, mengimbuhkan, mengin- 
vestasikan, menyusulkan; melampirkan, 
memperturutkan, menurunkan; 

peserta n akseptor, anggota, pengikut, kan- 
didat, kontestan, partisipan, 

antpanitia 

penyertaan n pelibatan, pengikutan, 
sertaan n boncengan, ikutan, lampiran, tu- 
rutan, 

beserta v 1 berikut, bersama; 2 ikut, turut: 
3 membarengi, mendampingi, menemani, 
mengiringi, menyertai, 

kesertaann keikutsertaan, keterlibatan, par- 
tisipasi 

serta-merta a kontan (cak), langsung, refleks, 
serentak, spontan; 

kesertamertaann keserempakan, spontani- 
tas 

sertifikat n 1 akta, brevet, lisensi, sijil, surat, 
2 diploma, dokumen, ijazah 

sertu, menyertu v bersuci 

'seru n seruan; 

menyeru v memanggil, meruah, 
menyerukan v 1 melantamkan, melaung- 
kan, memekikkan, menempikkan, mene- 
riakkan, menggemakan; 2 mendorong, 
mengajak, menganjurkan, mengimbau, 
menggugah; 

seruan n 1 jeritan, laung, pekik, teriakan, 
2 ajakan, anjuran, imbauan, lambaian (ki), 
panggilan, permintaan, undangan 
berseru v1 bertempik, berteriak, melaung, 
memekau, memekik, menjerit, 2 mengan- 
jurkan, menghimbau, 

berseru-seru v bergembar-gembor, ber- 
kaok-kaok (ki), berkoar-koar, berpikauan, 
berteriak-teriak, gegaokan, memekik- 
mekik, menjengek, menjerit-jerit 

*seru a dahsyat, hebat, sengit 

seruak v retas, tembus, terobos; 


menyeruak v melatis, menerobos, meretas 

seruduk v seluduk, tanduk: 
menyeruduk v 1 menanduk, menyeng- 
guk, menyundul; 2 menyeluduk, menye- 
rondong, menyuruk, menyusup; 3 me- 
lajang, melanggar, menabrak, menerjang, 
menubruk, menyerang, 
terseruduk v terserondong 

seruling n bangsi, suling 

seruput v hirup, isap, seropot; 
menyeruput v mencarak, mencerup, men- 
cucup, mencucut, mengesup, menyerap, 
menyesap; menghirup, mengisap, menye- 
dot 

serut n ketam: 
menyerut v melicinkan (kayu), menge- 
tam, 
serutan 1 bahan, congkong, tahi kayu, 
tatal 

server n peladen 

servis 1 bantuan, jasa, ladenan, (pe)layanan; 
2 cak reparasi; pembetulan, perbaikan; 
menyervis v 1 meladeni, melayani; 2 meng- 
hidangkan, menyajikan, menyuguhkan; 
3 cak membereskan, membetulkan, mem- 
perbaiki, mendandani, mereparasi 

sesak a 1 ketang, ketat, sempit, terik; 2 asak, 
berlebih, padat, pekat, penuh, pudat, sebu, 
tumpat; sumpek, pengap; 3 senak, sendat; 
4 ki tersesak; 
ant lapang 
-- napas (penyakit) asma, bengek, mang- 
gah, naik-naik; 
menyesak 1 v mengecil, mengerut, menge- 
tat, menyempit; 2 v memepet, mende- 
sak, mengasak, menghimpit, menyeng- 
kelit; 3 a menyernak, sedih, senak; 
menyesakivmemadati,membanjiri(ki),me- 
menuhi, tumplak; 
menyesakkan v 1 mengetatkan, menyem- 
pitkan; 2 memengapkan, menyendatkan 
(nafas); 3 ki memojokkan, menyulitkan; 
tersesak v terapit, terhimpit, terjepit, ter- 
senak; terdesak, terpepet, terpojok; ke- 
kecilan, kesempitan, terserompok; 
bersesak-sesak, bersesakan v berasak, 
berdesakan, berdingkit-dingkit, berembut- 
rembut, berhimpitan, berjejalan, berse- 
lingkit, bersempit-sempit, empet-empetan 
(cak); 


kesesakan n 1 keketatan, kesempitan; 2 ke- 
sukaran, kesulitan 

sesal n kecewa, rasa bersalah, sayang; 
menyesali v1 menangisi, meratapi; 2 mem- 
persalahkan, mengambinghitamkan (ki); 
menyesalkan v 1 menyayangkan; 2 me- 
mengkalkan, mengecewakan, menjengkel- 
kan, menyebalkan; 

penyesalan n penyanggahan, kekecewaan 
sesalan n1sesal, 2 keberatan, keluhan, pro- 
tes, 

sesap v isap, 

menyesapv1lmencarak, mencerup, mencu- 
cup, mencucut, mengesup, menyerap, me- 
nyeruput; 2 menghirup, mengisap, menye- 
dot; 3 menetek, menyusu; 

sesapan n 1 serapan; 2 isapan, pipet (cak), 
sedotan 

sesat a 1 menyimpang, salah jalan; 2 batil, ke- 
liru, salah, sumbang; 

-- air salah didik; 

-- akal bertukar akal, berubah akal, edan, 
gendeng, gila, majenun, sakit ingatan, 
sedeng, sinting, terganggu (pikiran); 

-- jalan kesasar, tersesat; 

-- pikiran salah pendapat; 

menyesatkan v1 mengecoh, mengelirukan, 
menyamarkan; 2 mencelakakan, mencem- 
plungkan, menggerupukkan (ki), menjeru- 
muskan, meracuni, merusak (ki); 3 mema- 
lingkan, membelokkan, memutar, meng- 
elokkan, menyimpangkan; 

tersesat v bersat, memeper (perahu), me- 
nyasar, menyimpang, salah jalan, terpasah, 
terpesong; 

kesesatan n 1 dalalat, kekeliruan, kesa- 
lahan, penyimpangan; 2 kebingungan 


sesal ° 'setip 455 


mempersetan v melalaikan, memasabo- 
dohkan, memicakan, mencuaikan, mene- 
ledorkan, mengabaikan; 
kesetananvkemasukan, kerasukan, kesam- 
bet, kesentuhan (ki), kesurupan, keturunan, 
majenun, selap 


setanggi n kemenyan; 


-- ladan n hio 


tsetel n pasang, peranggu, perangkat, satu- 


an, set; 
sesetelnselengkap,semberap,seperunggu, 
seperangkat; 

setelan n 1 seperangkat; 2 cak jodoh, pa- 
sangan, sandingan; 


?setel v 1 atur; 2 pasang, putar; 


menyetelv1 mencocokkan,mengatur;2 me- 
masang, memutar, mengaktifkan, menghi- 
dupkan, menyalakan 


setem 1 a cak harmonis, rampak, selaras; 2 n 


cak suara; 

menyetem v 1 menala; 2 mengundi; 
seteman n cak pemilihan, pemungutan su- 
ara 


seteru n lawan, musuh, oponen, rival, saing- 


an; 
ant sahabat 
berseteruvbentrok,berburuk,bermusuhan, 
berselisih, bersengketa, bertelingkah, berti- 
kai; 

ant bersahabat 

perseteruan n friksi, kebencian, kesumat, 
konflik, pergesekan, permusuhan, perseli- 
sihan, pertengkaran 

ant persahabatan 


setia a 1 loyal, patih, patuh, taat, tunak, 


disiplin, menurut, wafa; 2 teguh; 
-- rahasia sekretaris pribadi; 


sesi n 1 babak, bagian, pusingan, putaran, 
tahap; 2 pertemuan, rapat, sidang 

Iset n babak, putaran, ronde 

set v atur, atak, tata; 
mengeset v menata, mengatak, mengatur; 
pengesetan n penataan, pengatakan, peng- 


-- usaha carik, dabir, juru tulis, katib, kle- 
rek, penulis, sekretaris; 
kesetiaan n1 kepatihan, kepatuhan, ketaat- 
an, loyalitas; 2 bakti, keteguhan hati; ko- 
mitmen 

setia kawan a solider; 


aturan kesetiakawanan n kebersamaan, kekom- 
*set n pasang, peranggu, perangkat, satuan, pakan, solidaritas 

setel setiga n sajak tiga seuntai, terzina 
setagen n angkin, bengkung, kendit, setagi, tsetik n jengkal; 

sabuk menyetik v menjengkal 
setan n belis, demon, iblis; dedemit, hantu, le- *setik n jahitan 

lembut; 'setip n penghapus, 


456 ?setip ° siar 


menyetip v menghapus 

?setip n kejang-kejang, sawan 

setir n kemudi: 
menyetir v 1 membawa (ki), menge- 
mudikan, mengendalikan, mengendarai, 
menjalankan, menyopiri;2kimengarahkan, 
mengatur, 
penyetir n juru mudi, pengemudi, sopir 

setor, menyetor v memasukkan, membayar, 
mengumpulkan, menyerahkan, 
ant meminjam 
penyetorannpemasukan, pembayaran, pe- 
nyerahan; 
ant peminjaman 
setoran n bayaran, premi 
ant pinjaman 

setrap n hukuman, 
menyetrap v menghukum 

setruk n carik 

setrum n cak elektrik, listrik: 
tersetrum v kesetrum (cak) 

setrup n air gula, sirop 

sewa n carter, kontrak, 
menyewa v mencarter, mengontrak, 
ant membeli 
persewaan n rental (cak) 

sewot a 1 berang, geram, gusar, makan 
bawang (ki), membengis, memberangsang, 
mencak-mencak (cak), menyangkak hati, 
menyolot, meraba, meradang, merampang, 
murka, naik darah, naik pitam, palak, 
2 benci, dongkol, gemas, geregetan, 
gondok, jengkel, keki (cak), kesal, mang- 
kel, masygul, mengandung hati (ki), 
mengkal, pedar, pegal hati, redut, rong- 
seng, salah hati, sebal 

sewu n seribu 

sia-sia a 1 gagal, kandas, rusak, 2 buang wak- 
tu, gagal, lancut, mengecewakan, muba- 
zir, omong kosong, percuma, rugi, 
terbengkalai, 3 gegabah, sembarangan, 
sembrono, serampangan, 
menyia-nyiakan v berhabis, melewatkan, 
membuang-buang, mengabaikan, mem- 
bengkalaikan, menelantarkan, mengece- 
wakan; 
tersia-sia v kapiran, sebun, telantar, terabai, 
terbangai, terbangkang, terbengkalai, ter- 
hantar, terjerahak, terlalaikan, terlupakan 

siaga a prayitna, siap sedia, waspada; 


menyiagakan v menyiapkan; 
kesiagaan n kesiapsiagaan, kewaspadaan 

sial a apes, buntung (cak), geruh, jentaka, la- 
cur, langkah kidal, langkah kiri (ki), nahas, 
puntung, rengsa, sarau, sebal, sewal, udi, 
celaka, malang, merugi, 
ant mujur 
- dangkal sangat sial, sial majal; 
sialan n kas bajingan, bedebah, cialat, jaha- 
nam, keparat, kurang ajar, pejajaran, som- 
pret, 
kesialan n kecelakaan, kegeruhan, kema- 
langan, kerugian, ketakberuntungan 

'siang n tengah hari, 
kesiangan a 1 terlalu siang, 2 ki kasep, telat 
(cak), terlalai, terlambat 

’siang a bersih, terang, 
menyiangi v membersihkan, menerangi, 
mengepris, menyasap, menyelinap (ayam, 
ikan), merangai, merapah, 
~ kesalahan memberi tahu, membilangi 
(cak), menasihati, menegur, mengingatkan, 
menyelentik (ki), menyentil (ki) 

siap v 1 beres, jadi, kelar (cak), mustaid, ram- 
pung, selesai, 2 ada, cawis, tersedia, 
menyiapkan v 1 mencadangkan, mengan- 
cang, mengemasi, merancang, merencana- 
kan, 2 memasok, mencawiskan, mengada- 
kan, menyediakan, menyuplai;3 menyiaga- 
kan; 
penyiapan n pengemasan, penyediaan, 
bersiap(-siap) v1 berjaga-jaga, berkeledar, 
berkemas, bersedia-sedia, bersigap, ber- 
sikap: 2 memulai, mengambil ancang- 
ancang, menganju, 
persiapann 1 ancang-ancang, anju, awalan, 
penjadwalan,perencanaan;2bekal, perleng- 
kapan, persediaan; 
mempersiapkan v menyiapkan; 

siap siaga a prayitna, siaga, waspada 

siapa pron sapa (cak) 
-- pun barang siapa, sembarang orang, 
siapa Saja, Siapa-siapa; 
-- tahu senyampang 

siar, menyiarkan v 1 melansir, melewar- 
kan, memaklumkan, memberitakan, men- 
canangkan, menebarkan, mengabarkan, 
mengembarkan, menggemakan, mengu- 
mumkan, merilis; 2 meluaskan, memberai- 
beraikan, menyebarkan; 3 memancar- 


kan, memublikasikan, menyerakkan, me- 
relai (cak); menerbitkan; 4 menyerikan, 
menyinarkan, menyorotkan; 

penyiarn 1 penyebar;2 angkasawan, repor- 
ter, pewarta; wartawan; 3 pemancar, 
stasiun; 4 penerbit; 

penyiaran n pemancaran, pemberitaan, pe- 
ngabaran, pengumuman, penyebaran, 
siaran n pancaran, pengumuman, sebaran, 
~ hidup siaran langsung 

tersiar v meluas, menjalar, merata, mere- 
bak, merewak, meruak, pecah, terbetik, 
terdengar, tersebar, tertebar, 

persiaran n deklarasi, embaran, maklu- 
mat, manifesto, notifikasi, permakluman, 
pemberitahuan, pengumuman, pernya- 
taan, proklamasi, wara-wara 

Isiasat n 1 akal, daya, kiat, kunci (ki), musli- 
hat, rahasia, resep, taktik, trik, percaturan, 
2 cara, gaya, jalan, langkah, metode, modus 
operandi, prosedur, tata cara, teknik; 3 ke- 
caman, kritik, teguran, 4 cermat, saksama, 
teliti: 

- dunia politik dunia, 

-- luar negeri politik luar negeri, 
menyiasati v1 mengakali, mengikhtiarkan, 
mengusahakan, 2 mendalami, mengusut, 
menyelidiki, menyudi, menelaah, mengka- 
ji, mengupas, menjelajahi, merisik; 
bersiasat v bermuslihat: 


'siasat* sigap 457 


kan; 2 memedulikan, memikirkan, meng- 
acuhkan, menghiraukan; 

kesibukan n aksi, aktivitas, denyut, 
gerakan, kehidupan (ki), tindakan; acara, 
kegiatan, kerepotan, urusan 


sidang n 1 majelis; forum, musyawarah, ko- 


lokium, konferensi, kongres, konvensi, per- 
samuhan, pertemuan, rapat, seminar, sesi, 
2 jemaah, umat: khalayak, publik, 

- komisi sidang kelompok, 

-- paripurna sidang lengkap, 

- pembaca para pembaca, 

- pendengar para pendengar, 

- ramai umum; 

menyidangkan v 1 merapatkan, merun- 
dingkan; 2 mengadili, 

bersidang v berapat, berbincang, bermuk- 
tamar, bermusyawarah 


Isidik v periksa, selidik; 


— jari daktiloskopi; 

-- midik cermat, saksama, sidik, selidik, te- 
liti; 

menyidik v memeriksa, mempelajari, men- 
dalami, meneliti, menganalisis, menginves- 
tigasi, mengusut, menjelajahi, menyelidiki, 
menyelisik, menyigi (ki); 

penyidik n interogator, pemeriksa; 
penyidikan n investigasi, pemeriksaan, 
pengusutan, penyelidikan, tafahus, intero- 
gasi 


’siasat n aniaya, hukuman, siksa, 
menyiasat v menganiaya, menghukum, 
menyiksa 

sibak v belah, cerai, pisah, 


*sidik a benar, jujur 

sifar a kosong, nol 

sifat n 1 bawaan, fiil, hati, karakter, ke- 
lakuan, kepribadian, perangai, personali- 


menyibakkan v1 membelah, memisahkan, 
menyiah, menyuak, 2 ki membuka, mende- 
dahkan,menelanjangi (ki),mengekspos,me- 
nyelakkan, menyinggir, menyingkapkan, 
menyirapkan; membeberkan, membocor- 
kan, membongkar, mengungkapkan; 
tersibak v berburai (ki), terbuka, terdedah, 
terekspos, terkuak, tersingkap, tersirap, ter- 
ungkap; bocor; telanjang; 

bersibak v bersiah, menyisi 

sibar-sibar n capung, sepatung, sibur-sibur 
sibuk a 1 aktif, berperan, giat, repot, ripuh; 
asyik, terleka, terlena; 2 hidup, ramai, 
ribut; 

ant 1 santai; 2 sepi 

menyibukkan v 1 mengaktifkan, merepot- 


tas, semangat, tabiat, temperamen, watak, 
corak, warna: 2 ciri, idiosinkrasi, ke- 
istimewaan, keunikan, kualitas: 

bersifat v 1 berkarakter, berkelakuan, ber- 
kepribadian, berperangai, bertabiat, ber- 
temperamen, berwatak, 2 berjiwa, berse- 
mangat, 


sigap a akas, bergas, cakap, campin, cekatan, 


cergas, galir, gancang, gapah, gesit, giat, je- 
raus, langkas, lincah, pantas, sebat, 
tangkas, terampil, trengginas; 

ant lamban 

bersigap v berjaga-jaga, berkeledar, ber- 
sedia, bersiap, bersikap, 

kesigapan n kecekatan, kegesitan, kelin- 
cahan, ketangkasan, keterampilan 


458 sigar * silam 


sigar n cerutu, lisong, serutu 

sigi n obor, suluh, 
menyigiv 1 menerangi, menyinari, menyo- 
roti, menyuar, menyuluh, 2 ki menafahus, 
mendalami, menekuni, menelaah, meneliti, 
menganalisis, mengeksplorasi, menggali, 
menghalusi, menginvestigasi, menjelajahi 
(ki), mengkaji, mengusut, menyelami, me- 
nyelidiki, menyelisik, menyidik, menyur- 
vei, meriset: 
penyigian n 1 iluminasi, pencahayaan, pe- 
nerangan, penyinaran, 2 investigasi, pene- 
litian, pengkajian, penyelidikan, penyurvei- 
an, riset 

signifikan a1 bena, berarti, bermakna, istime- 
wa, penting, relevan, substansial; 2 bernas, 
kaya (ki) 

signifikansi n arti, makna, cerapan, pema- 
haman, penerimaan, pengertian, sangkut- 
an 

signifikasi n denotasi, konotasi, pengertian, 
signifikansi 

sih p agaknya, gerangan, kah, sebenarnya, 
si, tah 

sihir n guna-guna, jantur, magi, pesona, te- 
nung, 
menyihir v menenung, mengguna-guna, 
menjantur 

'sikap n 1 aksi, gajak, gerak-gerik, kelakuan, 
perbuatan, perilaku, tabiat, takah, telatah, 
tindakan, tingkah laku, ulah; gaya, pose; 
2 pandangan, pendapat, pendirian, prinsip; 
langkah, keputusan; 
- hidup pandangan hidup; 
— tubuh bentuk tubuh, bodi (cak), perawak- 
an, postur, tokoh; 
bersikap v 1 bergaya, berpose; 2 berbicara, 
berpandangan, berpendapat, berpendiri- 
an, bersuara 

"sikap a sigap 

sikat 1 n berus; 2 n garu, sisir; 3 v ki ram- 
pas, 
menyikat v 1 memberus, menggaru, meng- 
gosok, 2 menyisir, 3 ki mencilok, menco- 
leng, mencopet, mencuri, menjambret, 
menjarah; membobol, mengambil, meng- 
embat, menggarong, menggasak, me- 
rampok, merayah; mencaplok, menilap, 
menimpa, menyerobot, merampas, mere- 
but, mencomot, menggondol, 5 ki melab- 
rak, menggempur, menggenjot, meng- 


hantam, menyerang, merangsang, 6kimela- 
hap, memajuh, memakan, mengganyang, 
menggeramus, menyasau, menyengam, 
mengayap, mengonsumsi, menyantap, 
~ habis melalap (ki), melantak, melipat, 
meludeskan, membabat, membersihkan, 
menandaskan, mengganyang, menggasak, 
meng-habiskan, menguras, merangkus 
sikejut n daun hidup, kejut-kejut, putri 
malu, rebah bangun, semalu, simalu 
siklon n angin langkisau, angin limbubu, 
angin puyuh, punca beliung, puting be- 
liung, tembeliung (cak), tornado 
siklus n daur, peredaran, 
siksa n aniaya, azab, hukuman, ikab; 
menyiksa v menghukum, membengisi, 
memermak (cak), menganiaya, mengejami, 
menindas, menyakal, menyakiti, me- 
nyengsarakan, menzalimi, merajam; 
penyiksaan n penganiayaan, penindasan, 
teratu, 
siksaan n kesengsaraan, penderitaan, 
siku n 1 sendi tangan, sikut; 2 bucu, penjuru, 
pukang, sudut, ujung, 3 gagang bedil, 
pangkal bedil, popor, tampuk, tangkai 
bedil; 4 belokan, kelokan, pengkolan, 
tikungan, 
menyiku v 1 menyigung, menyikut, me- 
nyinggung, menyintung, 2 menyudut 
sikut n sendi tangan, siku, 
menyikutv1 menyiku, menyinggung, me- 
nyintung; 2 ki memapas, memperdayai, 
mencurangi, mengelabui; menyerobot 
sila, silakan p ayo, mari; 
menyilakan, mempersilakan v meminta, 
mengajak, mengundang, menyudikan; 
tersila v tergantung, terpulang, terserah 
?sila, bersila v bersimpuh, duduk 
3sila n adab, adat, akhlak, etik, moral, nilai 
silabel n suku kata 
silabus n kompendium, kurikulum, program 
studi 
silam a1 dahulu, lalu, lampau, tinggal, 2 ge- 
lap, gulita, kelam, redup, suram, 3 teng- 
gelam, terbenam, 4 hilang, lenyap, musnah, 
penyap, pupus, sirna, 
ant1 kini 
menyilam v melesap, melindang, melin- 
dap, memudar, meredup, 
menyilamkan v 1 mengelamkan, mengge- 
lapkan; 2 menenggelamkan, menyelam- 
kan 


silang n palang; salib; 
-- empat perempatan, simpang empat; 
- pendapat 1 kontroversi, perbalahan, per- 
bantahan, perdebatan, polemik; 2 dialog, 
diskusi; 
--selimpat kacau, kusut, pelik, rocet, ruwet, 
semrawut, sulit; 
--selisih 1 bersilangan; berpotongan, berta- 
ut; 2 silang sengketa; 
-- sengketa friksi, percederaan, percek- 
cokan, pergesekan, perselisihan, perteng- 
karan, pertikaian; 
-- siur simpang siur; 
menyilang v memalang; 
menyilangkan v menyengkelangkan, me- 
nyengkeling; 
silang-menyilang 1 v palang-memalang, 
bersilangan; 2 a berseliweran, simpang- 
siur; 
bersilang, bersilanganv1 berpotongan, ber- 
taut, saling memalang, saling memotong; 
2 ki berpapasan; 
persilangan n persimpangan 

silap 1 a salah lihat; 2 n sulap; 
-- hati kalap, silap mata; 
-- mata 1 salah lihat; 2 serang, silau; 3 gelap 
mata, hilang ingatan, kalap, keselapan, 
lupa diri, silap hati; 4 abai, ceroboh, ge- 
gabah, lengah, sembarangan, sembrono, 
serampangan; 5 jantur, sulap; 
menyilap vki membohongi, memperdayai, 
mendustai, mengecoh, mengibuli, meni- 
pu, 
penyilap n 1 ilusionis, pesulap, tukang 
sulap: 2 pembohong, pendusta, pengecoh, 
penipu, penyemu 

silat n pencak, 
menyilat v menangkis, mengelakkan, me- 
nyampuk, menyanggep; 
pesilat n pendekar, 
bersilat v bermain silat, berpencak, 
~ kata begana-begini (cak), berdalih, ber- 
helat, berkilah: 
- lidah berdebat, berlik, bersilat kata, 
pokrol-pokrolan 

silaturahmi n persahabatan, persaudaraan 

silau a 1 serang, silap mata, 2 ki kagum, 
takjub, terpesona, terpukau, tertarik 

silih 1 adv saling, 2 v ganti, tukar, ubah, 
- berganti bergantian, bergiliran, bertu- 


silang » simetris 459 


karan: bersahutan, bersambutan, berse- 
lang-selang, bertala-tala, bertingkah- 
tingkah, 
bersilih v1 beralih, berganti, bersulih, ber- 
tukar, 2 berubah, menjelma, 3 bergantian, 
bergiliran, berotasi; 
menyilih v 1 memampas, menebus, 
mengalihkan, mengganti, menukar, me- 
nyongsong; 2 bersilih, berubah, menjelma, 
3 bertukar kulit, ganti kulit, 
silihann1 pengganti,substitusi,sulih;2 pin- 
jaman; 
~ perang ganimah, pampasan perang; 
penyilihann penggantian, pengubahan; pe- 
nukaran, penyulihan, substitusi; 
perselisihan peralihan, pergantian, pergi- 
liran, pertukaran, perubahan 

silinder n 1 bumbung, tabung; 2 torak 

silir a, bersilir-silir v perlahan-lahan, sepoi- 
sepoi, silir-semilir 

silsilah n aluran, asal usul, salasilah, silah- 
silah, sulalah, susur galur 

siluet n kontur, profil; bayangan, bayang- 
bayang, bentuk 

siluman 1 n gadungan, jadi-jadian; 2 a ter- 
selubung, tersembunyi 

simak, menyimak v 1 memerhatikan, men- 
cerap, mengikuti, 2 mempelajari, menelaah, 
meneliti, mengkaji 

simbar n bulu dada 

simbol n 1 ikon, karakter, lambang, logo, 
markah, representasi, sinyal, tanda, 
2 atribut, cap, emblem; kiasan, 
menyimbolkan v melambangkan, menan- 
dakan, mempresentasikan 

simbolis n alegoris, asosiatif, figuratif, kono- 
tatif, metaforis 

simbolisme n alegori 

simbur, menyimbur v menciprati, menyem- 
prot, menyimbah, 
tersimbur v memancar: 
bersimbur v1 melancut, memancar, mem- 
basut, memuncrat, mencerat, mencurat, ter- 
simbur, 2 ki tersaput, terselimuti, tertutup, 
bersimbur(-simbur)an v bersiraman 

simetrin balans, harmoni, keseimbangan, ke- 
selarasan, keserasian, keteraturan, pro- 
porsi 

simetris a harmonis, proporsional, seimbang, 
selaras, teratur 


460 simile * simptom 


simile n analogi, kias, metafor, tamsil 

simpai n bingkai, birai, lis, rangka; gelang- 
gelang, kelikir, kili-kili, sendi, simpai, 
temin; 
menyimpai v membingkai, membirai; 
smulutmemberangus,memberongsong, 
mengunci, menutup mulut, menyelong- 
songi 

Isimpan, menyimpan v 1 menabung, mena- 
han, mencadangkan, menyediakan, me- 
nyisihkan; 2 menaruh, menempatkan, 
menitipkan, menumpangkan, menghim- 
pun, 3 memangku, membatinkan, mem- 
bekam, memendam, memeram, mena- 
nam, menguburkan (ki), menutupi, me- 
nyembunyikan, menyengapkan, merahasia- 
kan;4 mencatat, mendokumentasikan,meng- 
abadikan, mengarsip; 5 memegang, memiliki, 
mempu-nyai, mengantongi, berisi, memuat, 
mengandung, 
ant1 mengambil 
penyimpan n penabung; 
simpanan n 1 abuan, celengan, dana, de- 
posito,persediaan,pura,sediaan,tabungan, 
taruhan, inventori, pasokan, stok, suplai, 
tandon, basi, cadangan, reserve, serep, 2 pi- 
araan; 
tersimpanv 1 terkubur, terpendam, tersem- 
bunyi, tertanam; 2 terabadikan, tercatat, ter- 
dokumentasikan, 3tercantum, terkandung, 
terselip, tersemat (ki), tersisip 

*simpan a1 pendek, ringkas, singkat: 2 beres, 
kemas, rapi, 
menyimpan v membenahi, membereskan, 
mengemasi, merapikan, 
bersimpan v beres-beres, berkemas 

simpang n cabang, cagak, silang, 
-- empat perempatan, silang empat; 
-- sungai anak sungai, 
menyimpang 1 v beralih arah, berbelok, 
berganti arah, berkelok, keluar rel, keluar 
batas, melencong,membelok,membias,me- 
mengkol, memirau, mencong, mengempar, 
mengencong,menikung,menyebal,menye- 
limpang, menyelimpat, menyerong; 2 v 
bergeser, lari, melenceng, memeleset, 
menyasar, menyelimpang, menyembir, 
menyumbang, terkehel, ajun, bersat, me- 
meper, menyalah, menyasar, salah 
jalan, terpesong, tersesat, 3 v berkepan- 


jangan, berlarat-larat, berlarut-larut, ber- 
tele-tele, melantur, melayang (ki), melebar, 
4 a durhaka, menyalahi, menyeleweng, 
subversif, 5 v mengalicau, mengelak, 
mengelik, mengelis, mengelit, menggelek, 
menggelicik, menghindar, menyisi; 
menyimpangkan v 1 memalingkan, mem- 
belokkan,memutar,mengelokkan,2menge- 
coh, mengelirukan, menyesatkan, 
penyimpangan n aberasi, anomali, deviasi, 
digresi, distorsi, erotan, kekeliruan, kesa- 
lahan, kesesatan, pelanturan, pembelokan, 
pembelotan, pembiasan, pemutaran, pe- 
nyelewengan, penyesatan, refraksi, 
bersimpang v bercabang, bercagak, meme- 
cah: 
~ jalan berlawanan, masing-masing: 
~ kata beda pendapat, lain pedapat; 
~ sebut bersimpang kata; 
persimpangannbelokan, bias, patahan, per- 
cabangan, persilangan, simpangan; 

simpang-siur a 1 berantakan, centang-pere- 
nang, kacau, kisruh, kocar-kacir, morat-ma- 
rit, semrawut; 2 berselit-selit, bersengkarut, 
kusut; 
bersimpangs-siur 1 v berkelintaran, berse- 
liweran, bolak-balik, hilir mudik, ke sana- 
kemari, kian-kemari, melangsir (cak), men- 
coang-coang, mondar-mandir; 2 a sim- 
pang-siur 

simpatinlafeksi,afinitas, belas kasih,empati, 
iba, nuraga, patos, pengertian, sayang, sya- 
fakat; 2 tenggang rasa; 3 timbang rasa; 
ant antipati 
bersimpati v 1 mengasihani, menyayangi; 
2 bertenggang, solider, toleran 

simpatik a bersahabat, hangat, ramah, 
reseptif, menarik, menawan 
ant menyebalkan 

simpatisan n partisan, pendukung, suporter 

simpelacak1 biasa,elementer, lugu, naif, po- 
los, sederhana; 2 enteng, gampang, mudah; 
ant rumit, kompleks 

simpleks a sederhana 

simplifikasi n penyederhanaan 

simplistis a naif, sederhana, simpel 

simposium n konferensi, pertemuan, semi- 
nar 

simptom n gejala, gelagat, indikasi, isyarat, 
pertanda, petunjuk, sinyal, tanda-tanda 


simpuh n, bersimpuh v berlutut, bertelur, 
bertimpuh, merahap 

simpuk, menyimpuk v 1 melanggar, menab- 
rak, menubruk, menumbuk, menyampuk; 
2 ki melimau (ki), memburukkan, memfit- 
nah,memojokkan,mendiskreditkan,meng- 
hitamkan (ki), menghujat, menjahatkan, 
menjelek-jelekkan 

simpul n bundel, buhul, ikatan, punding; 
-- saraf ganglion; 
menyimpul v membuhul, mengikat: 
menyimpulkan v 1 menalikan, mengikat- 
kan; 2 ki mengikhtisarkan, menyarikan, 
meringkas, merumuskan; 
tersimpul v 1 terikat; tersirat; 2 tercantum, 
terkandung, termaktub; 3 tersungging; 
simpulan n1 buhulan, ikatan; 2 deduksi, in- 
ferensi, kesimpulan, konklusi, penali; akhir, 
kesudahan; 3 determinasi, jalan keluar, ja- 
lan lepas, keputusan, ketetapan, pendapat, 
resolusi; 
kesimpulan 

simulasi a ecek-ecek, imitasi, replikasi, 
tiruan; 
menyimulasikan v memperagakan, me- 
nyerupakan 

simultan a berbarengan, berbetulan, ber- 
sama-sama, serempak, serentak 

sinambung v berlanjut, bersambung, kon- 
tinu, terus-menerus: 
menyinambungkan v melanjutkan, mene- 
ruskan: 
bersinambung v sinambung; 
kesinambungan n kelangsungan, kontinu- 
itas, perturutan; kelanjutan; 
berkesinambungan v berkelanjutan, ber- 
sambung-sambung, kontinu, membenang, 
persisten 

sinar n binar, cahaya, kirana, nur, pendar; 

sinar-seminar v bersinar-sinar; 
menyinar v bersinar; 
sinar-menyinar v bersinar-sinar; 
menyinari v 1 menerangi, menyoroti, me- 
nyuar, menyuluh; 2 ki mencerahkan; 
menyinarkan v memancarkan, menyeri- 
kan, menyiarkan, menyorotkan; 
penyinaran n iluminasi, iradiasi, pencaha- 
yaan, penerangan, penyorotan; 
sinaran nemanasi, pancaran, radiasi; 
bersinar v berbinar, bercahaya, berpendar, 


simpuh * singkap 461 


berseri, mencorong, semburat; 
bersinar-sinarv berbinar-binar, bercahaya- 
cahaya, berpendar-pendar, bersinau-sinau, 
gemerlap, seminar; 

sindikasi n perkongsian, persekutuan 

sindikat n konsorsium, perkongsian, serikat 

sindir n sindiran; 
menyindir v mengias, menginsinuasi, me- 
nyayung (ki); 
sindiran n insinuasi, karikatur, kias, 
parodi, pasemon, satire, travesti 
tersindir v meresan, tersinggung; 

sinema n 1 bioskop; 2 film, gambar hidup, 
komidi gambar 

sinetron n drama, lakon, sandiwara, teater, 
tonil 

singa n raja hutan, raja rimba 

singgah v mampir, mengadar; 
menyinggahkan v melabuhkan, memam- 
pirkan, mendaratkan, menghampirkan, 
menghentikan, menurunkan; 
persinggahan n pelabuhan, pesanggrahan, 
tempat singgah 

singgasana n 1 geta, takhta; 2 kedudukan, 
kursi 

singgung v 1 desak, sodok, tolak; 2 jamah, 
senggol, sentuh; 3 kena; 
bersinggung v bersenggol, bersentuh; 
bersinggungan v 1 beradu, bersamplok, 
bersenggolan, bersentuhan; bergesekan, 
bergeselan, bersanggit; 2 ki bergala, 
berhubungan, berkaitan, bersangkutan; 
menyinggung v 1 melentung, mengantuk, 
mengenai, menggoleng, mengguit, me- 
nyenggol, menyentuh, menyigung; 2 mem 
bicarakan, memperkatakan, menyebut- 
nyebut; 3 ki melukai, memutihkan mata 
(ki), mengiris, mengoyak, menikam, 
menyakiti, menyayat; 4 menyigung, 
menyiku, menyikut, menyintung; 
menyinggung-nyinggung v mengutik- 
ngutik, menyentuh-nyentuh; 
tersinggung 1 v telentung, tersenggol, ter- 
sentuh; 2 a berputih mata (ki), gusar, kecil 
hati, patah hati, rengat hati, sakit hati, risi, 
tersakiti; meresan, tersindir 

singkap v buka, kuak, sibak; 
menyingkap v menyingkapkan; 
menyingkapkan v 1 membuka, menguak, 
menyelakkan, menyiah, menyibakkan, 


462 singkat * sintesis 


menyirapkan; 2 ki membeberkan, membo- 
corkan, membongkar, menampakkan, me- 
nelanjangi (ki), mengekspos, mengung- 
kapkan; 
tersingkap v 1 berburai (ki), terbuka, terde- 
dah, terkuak, tersibak, tersirap, terungkap; 
2 bocor 

singkat a 1 kecil, mini, pendek, sedikit, sem- 
pit; sebentar, sekejap; 2 kompak, ringkas, 
simpan, sontok, sumir (cak); 
ant panjang 
--akalcupet,kerdil, kurang pikir, parokial, 
pendek akal, sektarian, singkat, paham, 
sempit, singkat, pengetahuan, singkat, 
pikiran; terbatas, suntuk; 
- kata pendek kata, pendeknya; pokoknya; 
- permintaan pendek umur, singkat umur, 
singkat usia, 
-- sungu bengkeng, berangsangan, bingas, 
darah tinggi; pemarah, pembawang (ki), 
pemberang, pemberangsang, peraba, pera- 
dang, perampang; 
-- tangan bakhil, cekel, ceker, kedekut, 
kejai berlapis (ki), kejam, kekel, kerekot 
(ki), kikir, lokek, medit, okok, pantat 
kuning (ki), pelit, sekakar (cak); 
menyingkat v memendekkan, memental, 
memuntal, menghemat, mengijmalkan, 
mengikhtisarkan, menyumirkan, merang- 
kum, meringkas; 
ant memanjangkan 
mempersingkat v mempercepat, memper- 
pendek; 
ant memperpanjang 
singkatannlabreviasi,akronim, kependek- 
an (kata), pangkasan, potongan; 2 ijmal, 
ikhtisar, ringkasan 

singkir, menyingkir v 1 meminggir, menepi, 
menyisih; 2 menghindari, meninggalkan, 
menjauhi; 3 berpindah, berevakuasi, meng- 
ungsi, menyelamatkan diri; 
ant 1 menengah; 2 mendekati; 
menyingkirkan v 1 meminggirkan, mene- 
pikan,mengelakkan, mengirikan,menolak- 
kan, menyampingkan, menyebelahkan, 
menyisihkan; 2 mengamankan, meng- 
ungsikan, menyelamatkan; 3 melempar- 
kan, membuang, mencampakkan, men- 
celampakkan, mengapkir, mengedrop; 
4 membebaskan, memberhentikan, me- 


mecat, mencabut, mencopot, mendepak; 
mengeliminasi, mengeluarkan, meritul, 
penyingkiran n eliminasi, pembuangan, 
peminggiran, pengeluaran, penyisihan 
tersingkir v terbuang, tercampak, terdepak 
(ki), tereleminasi, tergusur, terhapus, terke- 
sampingkan, tersisih 
ant terpilih 

singkong n kaspe, ketela pohon, ubi kayu, 
- aci singkong racun, 

singlet n kaus dalam 

singset a1 langsing, ramping; 2erat, kencang, 
ketang, ketat, kuat, rapat, santung; 
ant 1 gembrot 
menyingsetkan v 1 melangsingkan, meng- 
uruskan, merampingkan; 2 menerikkan, 
mengegatkan, mengencangkan, mengerat- 
kan, mengetatkan, merapatkan 

singsing, menyingsing v 1 menyingsingkan; 
2 ki terbit; 3 hirap, lenyap, menyisih; 
menyingsingkanvmelingkis,menggulung 
(lengan baju dsb), menyelakkan, menyim- 
bah, menyingsatkan 

singular a 1 mufrad, tunggal; individual, 
partikular; 2 sendiri, soliter, solo, unik 
ant jamak, plural 

singularitas nidiosinkrasi,individualitas, ke- 
sendirian, keunikan 
ant pluralitas 

sinis a karikatural, satiris 

sinkron a1 berbarengan, serempak, serentak, 
simultan; 2 bertemu, cocok, harmonis, klop 
(cak), masuk (ki), selaras, sesuai; 
menyinkronkan v 1 membarengkan, me- 
nyerentakkan, menyerempakkan; 2menco- 
cokkan, mengharmoniskan, menyamakan, 


menyesuaikan 
sinkronisasi n 1 penyerentakan; 2 har- 
monisasi, koordinasi, penyelarasan, 
penyerasian 


sinonim n muradif, padanan kata, sandingan 
kata 
ant antonim 

sinopsis n abstrak, ikhtisar, rangkuman, 
ringkasan, skenario 

sinoptik a ringkas, singkat 

sinse n tabib cina 

sintaksis n gramatika, tata kalimat, parama- 
sastra, nahu 

sintesis n campuran, fusi, paduan, senyawa 


sintetis a artifisial, bikinan, buatan; imitasi, 
tiruan 
ant asli 

sinting a 1 bertukar akal, berubah akal, edan, 
gendeng, gila, majenun, miring (ki), sakit 
ingatan, sedeng, senewen (cak), senteng, se- 
sat akal, setengah, terganggu; 2 absurd, 
edan, gelo, gemblung, gila-gilaan; 
ant 1 waras 
kesintingannabsurditas,keedanan, kegan- 
jilan, kegilaan 

sinus n rongga 

sinyal n 1 lambang, simbol, tanda; 2 alamat, 
bakat, faal, gejala, gelagat, indikasi, pa- 
dahan, pelebaya, pertanda, petunjuk, 
riak (ki), semboyan, simptom, tanda-tanda; 
3 isyarat; kial 

sinyalemen n isyarat, peringatan, petunjuk, 
sinyal, tengara 

sinyalir, menyinyalirv 1menengarai, 2 mem- 
peringatkan, mengisyaratkan, menunjuk- 
kan 

sip a cak 1 aman, nyaman, pasti, terjamin, 
2 afdal, asyik, enak, mantap 

sipil a 1 awam, biasa, kebanyakan, publik, 
2 cak enteng, gampang, kecil, mudah, 
remeh, sederhana, sepele, 
ant 1 tentara 

sipir n penjaga penjara 

sipu adv malu; 
tersipu-sipu a jengah, kemalu-maluan, ke- 
sipuan 

siput n keong, 
-- laut kerang, 
-- mutiara giwang 

tsir n gaib, rahasia, tersembunyi 

*sir n hasrat, keinginan, nafsu, 
sir-siran 1 v bercintaan, berkasih-kasihan, 
bermesraan, berpacaran;2ngacoan(cak),ke- 
kasih, pacar, tajuk mahkota (ki), tepian 
mata; 
mengesir v menaksir, menyukai 

sira pron 1 Anda, engkau, kamu; 2 beliau, 
dia, ia 

sirah n endas, kepala, mustaka 

siram v curah, guyur; 
menyiram(i) v 1 membanjur, membuyur, 
menggebyur,mengguyur;2 mendiris, men- 
dirus, mengucuri, menjirus; 3 membasahi, 
mengairi, 


sintetis * sirna 463 


penyiraman n pendirusan, 
siraman n curahan, guyuran, 
pesiraman n pemandian, 
bersiram v mandi; 
bersiraman v bersimburan 

sirap, menyirapkan v1 membuka, menguak, 
mengungkapkan, menyibakkan, menying- 
kapkan; 2 ki memanas-manasi, membakar 
(ki), membangkitkan marah, membe- 
rangaskan, menghasut, mengoja (ki), 
mengompori (ki), meradangkan; 
~ darah memerangahkan, memeranjatkan, 
mengagetkan, mengejutkan; 
~ hati marah; 
tersirap v 1 terbuka, terkuak, tersibak, ter- 
singkap, terungkap, 2 berdebar-debar, ber- 
degap-degap, berdegub-degub, dag-dig- 
dug, deg-degan, empot-empotan 

sirep 1 n aji-aji, cuca, jampi-jampi, mantra, 
pesona; 2a hening, lengang, ranah, senyap, 
sepi, sunyi, tenang; 3 a padam, pulih, reda, 
surut; 
tersirep v bertuah, tergayung, terpelet, ter- 
pesona, tertenung 

sirih n kinang, serasa; 
-- carang sirih latang; 
-- hutan kadok; 
-- masak kinang, setampin sekapur, sirih 
sekapur; 
menyirih v menginang 

sirik a panas hati; 
kesirikan n kecemburuan, kedengkian, 
keirihatian 

tsiring n comberan, got, riol, selokan 

*siring n tepi 

sirip n kepet, radai 

sirkam n sisir 

sirkuit n 1 gelanggang, lingkaran; 2 peredar- 
an, perkisaran, perputaran, revolusi, rotasi, 
sirkulasi 

sirkulasin 1 peredaran, perputaran, revolusi, 
rotasi, sirkuit; aliran, arus; 2 diseminasi, 
distribusi, persebaran; 
bersirkulasi v bergerak, berputar, meng- 
alir 

sirna a amblas (cak), bablas, buyar, gaib, 
habis, hanyut (ki), hapus, hilang, hirap, 
lelap, lenyap, lucut, menggelap, mengirap, 
menguap, meresap, musnah, penyap, 
perlina, pudar, pupus, putus, silam, 


464 sirsak * siswa 


terbang (ki); 
ant muncul; 
menyirnakan v melenyapkan, melucut- 
kan, memusnahkan, menghilangkan 

sirsak n nangka belanda 

sirop n setrup, sirup 

sisa n 1 abu, ampas, bekas, cerih, cirit, 
endap-endap, pungkur, sempuras, ting- 
galan; 2 baki, kelebihan, renceh, restan 
(cak), saldo, selisih, 
- purba fosil, 
menyisakan v mencadangkan, meninggal- 
kan, menyisihkan, 
tersisa v tercecer, tertinggal, 
bersisa 1 v berlebih, 2 adv masih, tinggal 

sisi n 1 bidang, muka, segi, 2 iringan, lam- 
bung, rusuk, samping, 3 bagian, paksa, 
pihak, sayap, sebelah, 4 bibir (ki), gisik, 
pinggir, tepi, 
menyisi v 1 meminggir, menepi, menyisih, 
menyerempet, menyipi, 2menyusur,meru- 
suk, 3 bersiah, mengalicau, mengelak, me- 
ngelik, mengelis, mengelit, menggelek, 
menggelicik, menghindar, menyimpang: 
menyisikan v meminggirkan, menepikan, 
mengirikan, mengesampingkan, menyebe- 
lahkan, menyingkirkan, 
bersisi v bermuka, bersegi; 
bersisian berdampingan, berdekatan, 
berendeng, beriringan, bersampingan, 
bersebelahan, sebelah-menyebelah, 

sisih v hindar, pisah, singkir, 
menyisih v 1 meminggir, menepi, me- 
nyingkir, menyisi; menghindar, hirap, le- 
nyap, menyingsing; 2 menarik diri, meng- 
asingkan diri, 
menyisihkan v 1 meluarkan, membuang, 
mencampakkan, mencelampakkan, meng- 
apkir, mengecualikan, mengedrop, meng- 
eliminasi, mengirikan, menyingkirkan, me- 
marginalkan, meminggirkan, mengesam- 
pingkan, menggeser, menggusur, menye- 
belahkan; 2 memisahkan, mengasing- 
kan, menyendirikan; 3 menabung, me- 
nahan, mencadangkan, meninggalkan, 
menyediakan, menyimpan, menyisakan, 
meluangkan, menyempatkan, menyeng- 
gangkan, 4 mengalahkan, menundukkan, 
penyisihan n eliminasi, peminggiran, pe- 
nyingkiran; 


tersisih v 1 terbuang, tercampak, terde- 
pak (ki), tereleminasi, tergusur, terke- 
sampingkan, tersingkir, tertendang; 2 ter- 
asing, terpencil; 3 angkat tangan, bertekuk 
lutut, mengambau (ki), menyerah, takluk, 
tunduk; 

ant 1 terpilih 


sisip, menyisip v 1 menyelat, menyelip, me- 


nyelit, menyempil;menyela;2menisik,men- 
jerumat; 

menyisipi v menyelang, menyelipi; 
menyisipkan v membilai, mencantumkan, 
menjelitkan, menyelatkan, menyelipkan, 
menyelitkan, menyempilkan; 
penyisipan n interpolasi, penambahan; 
sisipan 11 infiks; 2 inset, suplemen; bonus, 
ekstra; sela, selangan; 

tersisip v terselip; tercantum, terkandung, 
tersimpan; 

kesisipan v kesisiran, tertusuk 


Isisir n 1 sirkam, sikat (rambut); 2 garu; 


menyisir v menggaru 


?sisir v susur, telusur; 


menyisir v 1 menelusuri, menyusur; 2 me- 
nyerempet, menyipi 


*sisir, kesisiran v kesisipan, tercocok, ter- 


sengsam, tertusuk 


sistem n 1 bentuk, komposisi, koordinasi, or- 


de, organisasi, pola, skema, struktur, strata; 
2 cara, metode, modus operandi, praktik, 
teknik; prosedur; 

-- digital sistem penomoran; 

-- drainase sistem pengaliran; 

-- solar bimasakti, galaksi, tata surya; 
penyisteman n sistematisasi; 

bersistem 1 v berstruktur; 2 a sistematis; 


sistematika n penataan, pengaturan 
sistematis a analitis, bersistem, investigatif, 


logis, metodis, regular, runtut, teratur, ter- 
organisasi, terpadu, terstruktur, tersusun, 
tertata, tertib 

ant acak-acakan 


sistematisasi n kodifikasi, penataan, pener- 


tiban, pengaturan, pengorganisasian, 
penyisteman 


sistemis a skematis, struktural; umum, uni- 


versal 


siswa n anak didik, mahasiswa, murid, 


pelajar; 
ant guru 


sita n tuntutan, pembeslahan 
menyita v 1 membeslah, mengambil, me- 
nyaman, merampas; menghabiskan; 2 cak 
meminta, merebut; 
ant 1 memberi; 
penyitaan n pembeslahan, perampasan, pe- 
rebutan; 
sitaan n beslahan 

sitir v kutip, petik, sebut, 
menyitir v memetik, memungut, mencukil, 
mencuplik, mengambil, mengutip, menu- 
kil, menyitat 

tsitu n cak anda, engkau, kamu 

"situ n danau, haud, tasik, telaga 

situasi n 1 kedudukan, posisi, status, 2 iklim, 
keadaan, suasana, kondisi, konteks, ling- 
kungan 

situs n kedudukan, letak, lokasi, posisi, tem- 
pat 

siul, bersiul v bersuit 

siuman v bangun, ingat, pulang ingatan, sa- 
dar 
ant pingsan 

sivilisasi n 1iluminasi, pemberadaban, pem- 
binaan, pembudayaan, pencerahan, penya- 
daran; 2 peradaban 

skak n catur, gajah-gajahan 

skala n 1 nisbah, perbandingan, perimbang- 
an, proporsi, rasio, spektrum, 2 ukuran, 

skandal n afair, kasus, sensasi 

skedul n cak 1 daftar, lis, register, sijil; 2 acara, 
agenda, jadwal, kalender, programa 

skema n 1 cetak biru, desain, draf, garis, 
besar, rancangan, rencana, skenario, 
sketsa, strategi: 2 bagan, denah, diagram, 
rangka, 
menskemakan n 1 membagankan, 2 men- 
desain, merancang, merencanakan 

skematis a ilustratif: sistematis 

skenario n 1 skrip, 2 jalan cerita, ringkasan, 
skema, sketsa, sinopsis 

skeptis a ragu-ragu, sangsi, syak, terbata- 
bata 
ant yakin 

sketsan 1 coretan, gambar, goresan, ilustrasi, 
2 buram, cetak biru, corat-coret, coret-coret- 
an, draf, konsep, rancangan, rangka, rang- 
rangan, reka bentuk, rencana, skema, reng- 
rengan, 3 garis besar, ikhtisar, skenario 

ski n selancar 


sita * soda api 465 


skop n cak cakupan, jangkauan, lingkup, ra- 
dius, spektrum 

skor n angka, biji, nilai, ponten (cak); kredit, 
poin 

Skorpio n Akrab, Kala 

skors, menskors v menghukum 

skrip n 1 naskah, skenario, 2 tulisan tangan; 
teks 

skuadron n eskadron 

skuat n cak regu, tim 

skuter n vespa 

slang n jargon, patois, slogan 

slebor a cak 1 balik adab, berandalan, berga- 
julan, ceroboh, dugal, durjana, konyol (cak), 
leler, risau, rusuh, sembrono, songong 
(cak), ugal-ugalan, 2 acak-acakan, awut- 
awutan, serbah-serbih, serobeh 

slip n berkas, carik 

slof n bungkus, pak 

slogan n cogan, jargon, moto, pemeo, sem- 
boyan 

soak a cak lemah, macet, mati, payah, rusak 
ant kuat 

soal n 1 pertanyaan, 2 bab, hal, ihwal, 
masalah, pasal, perkara, urusan, 
ant 1 jawaban, 
- jawab 1 interviu, tanya jawab, wawan- 
cara; 2 perdebatan; 
bersoal v 1 bertanya; 2 bermasalah; 
~ jawab berdebat, berdialog, berdiskusi, 
bertanya jawab; 
persoalan n kasus, masalah, perkara, kesu- 
litan, komplikasi, permasalahan, perta- 
nyaan, problem, 
mempersoalkan v memasalahkan, mem- 
pertanyakan, membahas, membicarakan, 
membincangkan, memperdebatkan, men- 
diskusikan, mengkritik, menggugat 

sobat n cak bendu, sahabat: ikhwan, kawan, 
rodong, saudara, sejawat, teman, 
-- kental sahabat karib: 
menyobati v ki membeka, mendekati, 
mengambil hati 

sobek a cabik, cabir, caing, camping, carik, 
koyak, rabit, robek, suwir, dedel, retas, 
menyobekvmencabik,mencarik,mengera- 
bit,mengerebok,mengoyak,menyuwir,me- 
rabit, merepih, merobek, membetas, men- 
dedel, mendodet, meretas, meruntih; 
sobekan n kepingan, potongan, serpih 

soda abu n kalium hidroksida 

soda api n kaustik soda, natrium hidroksida, 
soda gosok 


466 soda kristal * somplak 


soda kristal n abu soda, natrium karbonat: 

soda kue n natrium bikarbonat 

sodium n natrium 

sodok v dorong, sorong, tolak, 
menyodok v 1 mendongsok, mendorong, 
menendang, menolak, menyorong; 2 me- 
lunyah, memukul, mencepol, mendangkul, 
menebok, menepung, menggocoh, menin- 
ju, menjotos, menonjok, menumbuk, me- 
nyontok, 3 cak melangkahi, membalap, 
mendahului, nyalip, menyusul, 4 makan 
(ki),melalap (ki), memerawani, memerko- 
sa, mencabuli, mencemari (ki), menceroboh, 
menggagahi (ki), menggarap (ki), meng- 
gauli (cak), meniduri (cak), menjamah (ki), 
menjimak (cak), menodai (ki), menyetubuhi, 
merogol 

sodor v anjur, rodok, sorong, 
menyodori v menawari, 
menyodorkanv1memajukan,mengajukan, 
mengarih, mengasongkan, mengonyok, 
menyorongkan; 2 menawarkan, mengan- 
jurkan, mengusulkan; 3 memberikan, 
mengasihkan, menyerahkan; menolakkan, 

sofa n katil, kursi panjang, resbang 

sogok, menyogok v 1 mencolok, mendo- 
rong, menjolok, menyodok, merogok; 2 
menempel (ki), menyemir (ki), menyorong, 
menyuap; 
sogokan n sorongan, suapan 

sohib n cak sahabat 

sohor, kesohor a tersohor: 
tersohor a beken (cak), eminen, kenamaan, 
kondang, masyhur, populer, prominen, te- 
nar, terkenal, ternama, terpegah, 
pesohorn bintang (ki), mahabintang, super- 
star 

sok a angkuh, beraga, bergaduk, berlagak, 
bermegah, congkak, menggadang, muluk, 
rangah, ria, snobis, sombong, 
ant rendah hati: 
-- tahu bertahu-tahu 

sokong n sangga, topang, tunjang; 
menyokong v 1 membahu, mencagak, 
mengampu, menongkat, menopang, me- 
numpil,menunjang,menyangga,menyeng- 
kang, 2 menahan, menggalang, menggan- 
jal; 3 melambuk, mendukung, menyan- 
tuni, menyumbang, membantu, meno- 
long: menumpu, menunjang: 


penyokong 71 cagak, kaki, penahan, peng- 
ampu, penopang, penumpil, penumpu, pe- 
nunjang, penyangga, sagang, standar, 2 do- 
nor, kontributor, penderma, penyumbang: 


3 beking (cak), pelindung, pengampu, 
sokongann1penyangga,2bantuan, derma, 
donasi, pelambuk, pemberian, santunan, 
sedekah, sumbangan, tunjangan, uluran 
tangan, andil, jasa, kontribusi, patronasi, 
pertolongan, saham, suport 

sol n tapak, telapak 

solid a 1 keras, kuat, kukuh, padat, stabil; 
2 bulat, kompak, padu 
ant 2 pecah 

solidaritas n 1 kebersamaan, kekompakan, 
kesetiakawanan; 2 empati, simpati, 
tenggang hati, tenggang rasa 
antbenci 

solider a bertenggang, setia kawan, simpati 

soliter a individual, sendiri, solo 

solo a sendiri, singular, soliter, tunggal 

solusi njalan keluar, jalan lepas, pemecahan, 
penanggulangan, penyelesaian, resolusi 

sombong a aga, agul, anggak, angkuh, aro- 


gan, bengah, besarcakap, besarkecek, besar 
kepala, besar mulut, bongak, bongkak, 
burakah, congkak, gaduk, jemawa, kacak, 
kibir, kocak, langguk, lantam, melem- 
bungkan dada, membusungkan dada, 
mengangkat diri, panggak, pondik, 
pongah, rangah, ria, snobis, sok, songar, 
takabur, tinggi hati, uju, umuk, 

ant rendah hati 

menyombong v beraga, bergaduk, 
berlagak, bermegah, menggadang, mening- 
gikan diri, merangah, meruap (ki), se- 
sumbar; 

menyombongkan v melagakkan, melan- 
tamkan, memanggakkan, membanggakan, 
memegahkan, mengagakan, mengagul- 
kan, mengambung-ambung, menyanjung- 
nyanjung, meranggi; 

bersombong v menyombong; 
kesombongan n keangkuhan, kecong- 
kakan, keepongahan 

ant kerendah-hatian 


somplak a cempek, cempeng, compeng, com- 


pes, cuil, gempil, gerepes, geripis, rempak, 
rompeng, rompes, rumbing, serpih, som- 
pek, sontak, sumbing; cacat, rusak 


songkok n kopiah, peci 

songong a cak balik adab, berandalan, ber- 
gajulan, dugal, durjana, konyol (cak), ku- 
rang adab, kurang ajar, leler, risau, sem- 
brono, slebor (cak), tidak tahu adat, ugal- 
ugalan 
ant sopan 

Isongsong v sambut, terima, 
menyongsong v 1 memapas, mendada, 
mendaga; menagak, menantang, menem- 
puh, menghadang, menghadapi, menong- 
kah, merencah (ki), 2 memapak, mengam- 
bil, mengelu-elukan, menjemput, menyam- 
but, 3 melawan, memerangi, menentang: 
mengganti, menyilih, 
bersongsong v berpapakan, berpapasan, 
bersobok,  bersomplokan: berjumpa, 
bersua, bertembung, bertemu, 

'songsong n payung kebesaran 

Igontak a cacat, rusak, 

sontak adv tiba-tiba 

sopan a beradab, beradat, beraturan, elegan, 
tahu aturan, tertib; etis, merdesa, patut, 
santun; hormat, lembut; 
kesopanan n 1 sopan santun, tata krama, 
2 etiket, keadaban, kebiasaan, peradaban 

sopan santun n adab, bahasa, etika, tata 
krama: basa-basi 
ant songong 

sopir n pengemudi, pengendara, penyetir, 
menyopiri v membawa (ki), menge- 
mudikan, mengendarai, menjalankan, me- 
nyetir, 
- becak tukang becak, 
- kereta api masinis, 
- tembak sopir pocokan, sopir sementara 

sorak n pekik, senggak, teriak, 
-- sorai tempik sorak, 
-- semarai sorak-sorai; 
bersorak v berteriak-teriak, memekik- 
mekik 

sore n burit, magrib, petang, senja, tunggang 
gunung 

sori p cak ampun, maaf 

sorong 1 v dorong, tolak; 2 n sogokan; 
ant tarik 
menyorongv1mendesak, mendorong, me- 
nolak, menunda, menyelingkit, menyo- 
dok; 2 menempel (ki), menyemir (ki), 
menyogok, menyuap; 3 mengajak, meng- 


songkok * sosiologi 467 


anjurkan, mengimbau, mengusulkan; 
4 menyorongkan; 5 cak makan (ki), mela- 
lap (ki), memerkosa, mencabuli, mence- 
mari (ki), mencerobohi, mengenai (cak), 
menggagahi (ki), menggarap (ki), meng- 
gauli (cak), meniduri (ki), menjamah (ki), 
menjimak (cak), menodai (ki), menyetubuhi, 
merogol, 
ant 1 menarik 
menyorongkanv1mendesakkan,menolak- 
kan; 2 memajukan, mengajukan, mengan- 
jurkan, mengasongkan, mengonyok, me- 
nyodorkan; mengarih, mengulurkan, men- 
julurkan; menonjolkan; 
sorongann 1 desakan, dorongan, gentusan, 
tolakan; 2 hadiah, pemberian; sogokan, su- 
apan; 
ant tarikan 
tersorong v terdesak, terdorong, terseron- 
dong; bablas, kadung, kebacut (cak), salah 
dorong, teranjur, terlancap, terlanjur, ter- 
lantas, terlonsong; 
ant tertarik; 
sorot n cahaya, sinar; 
-- balik kilas balik; 
menyorot v 1 bercahaya, bersinar, meman- 
car, mencorong, menggelimantang; 2 me- 
nyoroti; 
menyoroti v 1 menerangi, menyigi, me- 
nyinari, menyuluhi; 2 memerhatikan, 
mengamati, mengawasi, menilik; 
menyorotkan v memancarkan, menyeri- 
kan, menyiarkan, menyinarkan, 
penyorotan n iradiasi, pencahayaan, pene- 
rangan, penyinaran, 
sorotan n pancaran, sinaran; perhatian 
sortir, menyortir v memilah, memilih, men- 
jaring,menyeleksi,menapis,meninting,me- 
nyaring, memeriksa, meneliti, 
penyortirannpemilahan,pemilihan,penya- 
ringan, seleksi 
sortiran n pilihan, saringan, tintingan 
sosial a 1 kemasyarakatan; 2 baik, ber- 
sahabat, hangat, kordial, menyenangkan, 
ramah, santun; supel; dermawan, murah 
hati 
ant 1 individual; 2 pelit 
sosialisasi n diseminasi, pemasyarakatan 
sosiolog n ahli sosiologi 
sosiologi n ilmu masyarakat 


468 sosiopat * stabilitas 


sosiopat n maniak, orang gila, psikopat 

sosok n 1 bentuk tubuh, bodi (cak), perawak- 
an, postur, raut badan, sikap tubuh, 2 figur, 
karakter, orang, persona, potret, pribadi, 
tokoh, wajah, 3 bentuk, rupa, wujud, 
4 bakal, calon, permulaan 

sosor, menyosor v menyerang, mematuk, 
menyudu 

spanduk n kain rentang, kolong layar, tajuk - 
rawal 

spaning 1 n tegangan, tekanan, voltase, 2 a 
cak panas, tegang 

sparing v cak berlatih (tinju) 

spatula n sendok, 

spedometer n taksimeter 

spektakel n demonstrasi, eksibisi, pertun- 
jukan, tontonan 

spektakuler n dahsyat, dramatis, fantastis, 
hebat, impresif, luar biasa, maut (cak), 
megah, mengagumkan, menggemparkan, 
menghebohkan, semarak, sensasional 

spektator n pemirsa, pengamat, penonton, 
saksi 

spektogram n diagram, gambar, grafik, 

spektrum n ki cakupan, jangkauan, lingkup, 
skala, skop (cak) 

spekulan n spekulator 

spekulasi n 1 kontemplasi, pemikiran, ref- 
leksi, perenungan, 2 dugaan, hipotesis, 
perkiraan, premis, teori, judi, pertaruhan, 
berspekulasi v memperkirakan, menduga- 
duga, berjudi, bertaruh, mengambil risiko 

spekulatif a 1 akademis, hipotetis, teoretis, 
2 kontemplatif, meditatif, reflektif, 
3 untung-untungan 

sperma n benih, jauhar, mani, manikam, 
semen 

spermatozoa n sel jantan 

spermatozoid n gamet jantan 

spesial 1 a individual, partikular, spesifik, 
2 istimewa, khas, khusus, tersendiri: 
3 distingtif, unik 
ant biasa, umum 

spesialis n ahli, master, pakar, juru, pandai 

spesialisasi n pengkhususan, penjurusan 

spesies n genus, kelas, marga, ordo, rumpun, 
suku, varietas, jenis, tipe 

spesifik a 1 distingtif, idiosinkratis, individu- 
al, istimewa, karakteristik, khas, partikular, 
spesial, khusus, terbatas, 2 definit, jelas, ka- 


tegoris, tegas, tertentu 
ant biasa, umum 

spesifikasi n detail, perincian, uraian, pena- 
jaman, pengkhususan 

spesimen n ilustrasi, (per)contoh, represen- 
tatif, sampel 

spionnagen, rahasia, intel,jasus, kepetangan, 
mata-mata, peluluk (ki), penelik, pengintai, 
penyuluh, seko 

spiral n lilitan, pilin, suku batang 

spirit n 1 atma, jiwa, psike, roh; 2 antusiasme, 
api (ki), dorongan, energi, gairah, gelora 
(ki), (hawa) nafsu, nyawa, semangat, vitali- 
tas; karakter; 3 suasana 

spiritual a kebatinan, kejiwaan, kerohanian, 
psikis 
ant jasmaniah 

spiritualisasi n penjiwaan 

spons n 1 bunga karang: 2 karet busa 

sponsor n cukong, patron, penaja; maesenas, 
pengayom, promotor, 
mensponsori v membelanjai, membiayai, 
menaja, mencukongi, mengongkosi, me- 
nyubsidi 

spontan a impulsif, instingtif, kontak (cak), 
langsung, otomatis, refleks, serentak, serta 
merta, natural, wajar 

spontanitas n keserentakan, keserempakan, 
kesertamertaan 

sporadis adv kadang-kadang, kadang-kala, 
sekali waktu, sesekali, sewaktu-waktu, 
suka-suka, tempo-tempo, terkadang 

sportn cak gerak badan, latihanjasmani, olah- 
raga 

sportif a bersih jujur, putih hati, suceng 
ant curang 

sportivitas n kejujuran, kesportifan 

sreg a cak afdal, cocok, enak, pas, plong 

sripanggung n adibintang, bintang (pang- 
gung), diva, primadona 

stabil a 1 ajek, konstan, mantap, mapan, se- 
timbang: permanen, tetap, 2 kuat, kukuh, 
solid, tegu, lurus, normal, sehat, 
ant labil: 
menstabilkan v memantapkan, 
kestabilan n kemantapan, kemapanan, 
kesetimbangan, stabilitas 

stabilisasi n pemantapan, penstabilan 

stabilitas n kemantapan, kemapanan, kesta- 
bilan 


stadion n gelanggang 

stadium a ambang, babak, bagian, fase, 
periode, tahap, taraf, tingkat 

staf n karyawan, pekerja 

stagnan a adem ayem, beku (ki), diam, ju- 
mud, lumpuh, mandek, mati, melempem 
(ki), pasif, stasioner, statis 
ant dinamis 

stagnasi n 1 kebekuan, kejumudan, kelum- 
puhan, kemandekan; 2 depresi, resesi, 
kelesuan, kemerosotan, kemunduran 
ant1 kedinamisan 

stalaktit n batu gantung, batu tetes 

stamina n daya tahan, energi, kekuatan, keta- 
hanan, tenaga 

stan n 1 kedudukan, posisi, 2 anjungan, pavi- 
liun, ruang pamer, 3 mimbar, panggung 

'Istandarn 1 cagak, kaki, kiap, pengampu, pe- 
nongkat, penopang, penumpil, penumpu, 
penunjang, penyangga, penyokong, sa- 
gang: 2 alam, bendera, duaja, kalimantang, 
liwa, panji-panji, pataka, standar, tunggul, 
umbul-umbul 

*standar1nbarometer (ki),etika, kriteria, para- 
meter, patokan, tolak ukur, ukuran, 2 a 
baku, seragam, banal, biasa, jamak, konven- 
sional, lazim, normal, populer, umum, 
menstandarkan v membakukan, menyera- 
gamkan 

standardisasi n pembakuan, penyamaan, pe- 
nyeragaman 

stanza n bait, kuplet 

start 1 v mengawali, mulai; 2 v angkat kaki, 
berangkat; 3 n awal, permulaan 
ant 1 akhir; 3 akhir, finis 

starter, menstarter v mengaktifkan, meng- 
hidupkan, menjalankan, menyalakan 

stasioner a ajek, stagnan, statis, tetap 

stasiun n 1 halte, terminal; 2 basis, kantor, 
markas, pangkalan, pos 

statis a diam, mati, stagnan, stasioner 
ant dinamis 

statistik n perangkaan 

status n 1 kapasitas, kedudukan, kualitas, ka- 
liber, kelas, pangkat, peringkat, taraf, 2 po- 
sisi, prestise: derajat, gengsi, harga diri, 
kehormatan, martabat, nama, pamor, 3 ke- 
adaan, posisi, situasi, 
berstatus v berkedudukan, bermartabat, 
berpangkat, berkelas 


stadion * strategi 469 


stempel n cap, meterai, segel, tera, 
menstempel v menera, mengecap, menge- 
lak, menyegel 

stenografi n tulisan cepat 

stepa n padang rumput, sabana 

stereotipe a klise 

steril a 1 antiseptik, suci hama, bersih, murni, 
2 azospermi, bulus, gabuk, impoten, 
infertil, majir, mandul, 
ant1 berkuman: 2 subur: 
mensterilkan v 1 membersihkan, memur- 
nikan, menyucihamakan, 2 memandulkan, 
mengasim, mengebiri, mengkastrasi, me- 
nyidai 

sterilisasi n 1 penyucihamaan; 2 kastrasi, pe- 
ngebirian 

sterilitas n kemandulan 

‘stigma n aib, cema, nama buruk, noda, cap, 
ciri 

'stigma n kepala putik 

stiker n etiket, label 

stimulan n dorongan, impetus, impuls, 
insentif, katalis, motivasi, perangsang, 
stimulus 

stimulasi n 1 eksitasi, perangsangan; 2 sti- 
mulan; 
menstimulasi v memotivasi, mendorong, 
menggiatkan, merangsang 

stimulus n dorongan, hasutan, impetus, in- 
sentif, katalis, motivasi, pancingan, perang- 
sang, provokasi, stimulan 
ant respons 

stok n inventori, pasokan, persediaan, sim- 
panan, suplai, tandon 

stop v beradu, berhenti, mandek, berakhir, fi- 
nis, selesai: 
ant berjalan, 
menyetop v 1 mengabar, menghentikan, 
mengerem, memblokir, menahan, meng- 
istirahatkan; 2 menamatkan, mengakhiri, 
menyelesaikan, menyudahi, memutuskan, 
ant 1 menjalankan, 2 memulai, 
penyetopan n pengakhiran, penghentian, 
penyudahan, penutupan 
setopan n perhentian; halte, terminal, 

strap n hukuman, 
menyetrap menghukum 

stratan jenjang, kelas, level, pangkat, pering- 
kat, tahapan, tangga (ki), tingkatan, 

strategi n 1 cetak biru, desain, muslihat, pro- 


470 strategis * suasana 


gram, rencana, siasat, skema; 2 garis halu- 
an, kebijakan, khitah, pendekatan, politik, 
prosedur 

strategis a 1 penting, vital; 2 diplomatis, 
politis, taktis 

stratifikasi n pelapisan, penjenjangan 

stres n tekanan, tensi 

strip n 1 baris, jalur, 2 garis, lerong, pias; 
menyetrip v 1 menggaris, 2 menarik garis, 
mencoreng, mencoret 

struktur n bangun, bentuk, desain, konstruk- 
si, format, gatra, rupa, sistem, tata, wujud, 
komposisi, morfologi, pola, susunan, 
tekstur, 
penstrukturan n strukturalisasi 
terstruktur v integral, runtut, sistematis, 
teratur, tersusun, tertata; 
berstruktur v bersistem 

struktural a sistemis 

strukturalisasi n penstrukturan 

studi 1 v belajar, bersekolah, mencari ilmu, 
menggali ilmu, menuntut ilmu; meriset; 
2n analisis, pendalaman, penelitian, peng- 
kajian, penyelidikan, riset, telaah 

studio n atelir, bengkel, pedepokan, sang- 
gar 

sua, menyuakan v menghadapkan; 
ant 1 berpisah; 
tersua v1 tepergok, terjumpa; 2 kedapatan, 
terdapat; 
bersua 1 v berjumpa, bertemu; 2 ada, keda- 
patan, terdapat, tersua; 3 terjadi, 
terlaksana; 
mempersuakan v mempertemukan; 
persuaan n perjumpaan, pertemuan 

suai, bersuai v berpadanan, berpatutan, 
selaras sesuai; 
sesuai a bertemu, bertimbal, sebati, setakar, 
sinkron, sumbut; cocok, pantas, serasi; 
menyesuaikan v mencocokkan, menepat- 
kan, mengakurkan; memadankan, meng- 
harmoniskan, menyamakan, menyela- 
raskan, menyinkronkan; 
penyesuaian n adaptasi, aklimatisasi, habi- 
tuasi, orientasi, pembiasaan; 
bersesuaian v berpadanan, cocok; 
persesuaian n persamaan, perserupaan; 
pengharmonisan, permufakatan, persetu- 
juan, rekonsiliasi; 
~ bunyi persamaan bunyi, rima, sajak; 


kesesuaian n analogi, kemiripan, kesama- 
an, paritas, kecocokan, ketaatasasan, ke- 
teraturan, koherensi, konsistensi, kores- 
pondensi 
ant ketimpangan 

suaka n asilum, pengungsian, perlindungan, 
surga (ki), 
- alam cagar alam, taman nasional 

suam a hangat, panas kuku, pesam 

suami n junjungan, laki, 
ant istri 

suap n ki uang sogok, 
menyuap v1 mencekoki, mendulang, men- 
jejalkan, menyombol, menyuapi, 2 ki me- 
nyemir, menyogok, menyorong; 
menyuapi v mendulang, mengekol, 
suapan n sogokan, sorongan 

suar n 1 marak, pijar; 2 menara api, mercu 
suar, rumah api; 
- bakar siar bakar; 
- laut rambu laut; 
menyuarv menerangi, menyigi, menyinari, 
menyuluh 

suara n 1 bahana, bunyi, vokal, 2 bicara, per- 
kataan, tuturan, ucapan, 3 ki aspirasi, ha- 
rapan, paham, pandangan, pendapat, pen- 
dirian; setem 
- bulat kata sepakat, kesepakatan, kon- 
sensus; 
-- hati kata hati; 
-- miring celaan, kritik, suara minor, suara 
sumbang; 
menyuarakan v1 memperdengarkan, men- 
dengungkan, mengumandangkan; mela- 
falkan, melisankan, membaca, membu- 
nyikan, mengatakan, mengeja, mengucap- 
kan, menuturkan, menyebutkan, mera- 
pal; 2 ki mengekspresikan, mengemuka- 
kan, mengutarakan, menyampaikan, me- 
nyatakan; 3 mendendangkan, menyanyi- 
kan; 
bersuara v 1 berbahana, berbunyi; 2 ber- 
bicara, berkata, bertutur, berucap, berujar, 
mangap (ki); 3 berpaham, berpandangan, 
berpendapat, berpendirian, bersikap; 

suargaloka n indraloka, kayangan, kede- 
waan, keindraan, suralaya, surga 

suasana n 1 cuaca, hawa, udara; 2 atmosfer, 
nada, semangat, spirit; 3 iklim, keadaan, 
kondisi, situasi; 


menyuasanai v meliputi; mewarnai 

suatu num satu; 
bersuatu v bersatu; 
mempersuatukan v mempersatukan, me- 
nyatukan; 
sesuatu n benda, entitas, jasad, materi, 
objek, zat 

subang n anting-anting, giwang, kerabu, 
pelik 

subbab n anak bab 

subbagian n seksi 

subjek n 1 poin, pokok, tema, tajuk, topik, 
2 bahan, materi, pelajaran, 3 gatra pangkal, 
pokok kalimat 
antobjek 

subjektif a 1 individual, khusus, personal, 
2 bias, satu sisi, sudut sudut 
ant objektif 

sublim a agung, akbar, besar, megah, mulia 

subordinat 1 n bawahan: 2 a inferior, minor, 
sekunder, yunior 
ant1 atasan 

subsidi n 1 bantuan, sumbangan, tunjangan, 
2 injeksi (ki), suntikan (ki), tambahan, 
menyubsidi v menambahkan, menyuntik- 
kan 

subskrip n tika bawah 
ant superskrip 

substansi n 1 akar, esensi, intisari, isi, mak- 
na, pokok, semangat, 2 benda, entitas, ja- 
sad, korpus, massa, materi, 3 aset, harta, 
kekayaan, khasanah 

substansial a1 kasar, kasatmata, materiil, fi- 
sis, jasmaniah, ragawi, sensibel, konkret, 
2 bermakna, penting, signifikan, serius 

substantif n kata benda, nomina 

substitusi n 1 penggantian, penukaran, pe- 
nyilihan, sulih; 2 alternatif, pengganti 

substil a 1 halus, kecil(-kecil), lembut, lumat, 
renik, seni, 2 analistis, logis, cerdik, lan- 
cung, licik, lihai, piawai, terampil 

subuh n dinihari, fajar, pagi buta 

subur a berjebah, berlambak, berlimpah, fer- 
til gemuk, kaya, produktif, kreatif, inven- 
tif; 
ant tandus; mandul 
menyuburkan v 1 memupuk, merabuk; 
menggemukkan,2ki memajukan, mengem- 
bangkan, menumbuhkan, menyemaikan, 
penyuburan n pemupukan, perabukan, 


suatu ° 'sudi 471 


kesuburan n fertilitas, produktivitas, krea- 
tivitas 


subversi n perongrongan, sabotase 
subversif a destruktif, durhaka, menyele- 


weng, menyempal, menyimpang 


suci a bersih, ceria, kalis, kudus, maksum, 


murni, nirmala, tahir, zakiah; sakral, putih 
(ki), haram, 

ant kotor 
menyucikan1vmemberkati,menahbiskan; 
2 v memandikan; 3 a membersihkan, pur- 
gatif; 

penyuciann1 pembersihan, pemurnian, pu- 
rifikasi; 2 pembaptisan, pemberkatan, pe- 
ngudusan, takdis; 

bersuci v menyertu; 

kesucian n 1 kemurnian, ketulusan; kesak- 
ralan; 2 kegadisan, kehormatan, kepera- 
wanan, virginitas 


suci hama 4 antiseptik, steril; 


menyucihamakan v mensterilkan; 
penyuci hama n disinfektan 


sudah 1 adv telah, pernah, suah; 2 v berakhir, 


habis, selesei, tamat, usai; 3 p sehabis, sele- 
pas, sesudah, setelah; 

ant 1 belum; 2 mulai 
menyudahiv1memugas,memungkasi, me- 
namatkan, mengakhiri, menghentikan, me- 
ngunci, menuntaskan, menutup, menyele- 
saikan, menyetop, meradukan, meram- 
pungkan;memutuskan;membereskan, me- 
ngerjakan; 2 memenuhi, menunaikan; 3 ki 
membinasakan, membunuh, menewas- 
kan; 

penyudah n kunci (ki), pemungkas, penu- 
tup; 

penyudahan n 1 pemutusan, pengakhiran, 
penghentian, penutupan, penyetopan; 
2 penunaian, penyelesaian; 

sesudah p sehabis, setelah; 
sesudah-sudahnyaadv1sebaik-baiknya,se- 
penuh(-penuhnya); 2 sejadinya, sekehen- 
daknya, semaunya, sesukanya; 
kesudahan akhir, determinasi, kesimpul- 
an, konusi, penghabisan, penghujung, ter- 
minasi, ujung; epilog, penutup; akibat; 
berkesudahan v berakhir, berkeputusan 


Isudi v bersedia, sanggup, siap; berkenan, 


mau, rela, solak, sanggup, suka; 
menyudikan v 1 mendorong, menggerak- 


472 “sudi * sukses 


kan; memancing, memotivasikan, mem- 
provokasi, merangsang; 2 mempersilakan, 
mengajak, mengimbau; 
kesudian n kemauan, kesanggupan, kese- 
diaan, kesiapan: keikhlasan, kerelaan 

"sudi n, menyudi v menafahus, menapaki, 
menentui, mengusut, menyiasat, meresek- 
resek, merunut (ki), memisit (ki), menanyai, 
menginterogasi, mengompes 

sudut n 1 bucu, penjuru, pukang, sanding, 
siku, ujung, 2 ceruk, pelosok, pojok, 3 
sudut pandang, 
- pandang kacamata (ki), perspektif, pros- 
pek, vista; aspek; 
menyudut v 1 menyiku; 2 memojok; 
menyudutkan v memojokkan, 
tersudut v terpojok, terdesak, terpepet; ter- 
jepit, terkepung, terkurung 

sufi n ahli suluk, ahlusuluk, darwis 

sufiks n akhiran 
ant prefiks 

sugesti n 1 advis, anjuran, rekomendasi, sa- 
ran, usul, 2 bisikan, dorongan, evokasi; 
3 bayangan, indikasi, isyarat, jejak, tanda, 
4 asosiasi, implikasi, konotasi, siratan 

sugestif a 1 evokatif, 2 indikatif; implisit 

sugih a berada, kaya 
ant melarat 

suguh v, menyuguhi v menghidangi, men- 
jamu; 
menyuguhkan v 1 melayankan, menghi- 
dangkan, menyajikan, menyervis; 2 mem- 
persembahkan, mempertunjukkan, mem- 
presentasikan, menampilkan, menayang- 
kan; 
suguhan n hidangan, jambar, sajian; 
tersuguh v cawis, terhidang, tersaji, terse- 
dia 

tsuhu n temperatur; hawa 

"suhu n guru, master 

suit n siul; 
bersuit v bersiut, bersiul 

sujud, bersujud v menyungkum tanah 

suka 1 a berkenan, puas, senang; gembira, gi- 
rang; 2 v bersedia, mau, solak, sudi; 3 a 
camar, doyan, gemar; 4 adv cak acap, kerap, 
rajin, selalu, sering; 5 cinta, sayang; 
ant 1 duka; 4 jarang; 5 benci 
-- duka asam garam, pengalaman; 
-- hati bebas, leluasa, merdeka; 


-- tak-- 1 mau tak mau; 2 acuh tak acuh; 
suka-suka adv cak 1 semau, terserah; 2 ada 
kalanya, kadang-kadang, kadang kala, 
sekali-sekali, sekali waktu, sering-sering, 
sesekali, sewaktu-waktu, sporadis, terka- 
dang; 
menyukaiv1 meminati, mengasyiki, meng- 
gemari, menyenangi; 2 mencintai, meng- 
asihi, menyayangi, menaksir, mengesir; 
sukaan n cak 1 kesukaan; 2 kekasih, pacar, 
tajuk mahkota (ki), tepian mata; 
bersuka-suka(an) v 1 bergembira ria, ber- 
pesta, bersenang-senang; 2 bercintaan, ber- 
cumbuan, berkasih-kasihan, bermesraan, 
berpacaran, indehoi (cak); 
kesukaan n 1 candu (ki), favorit, hobi, ke- 
cintaan, kedoyanan (cak), kegemaran, kese- 
nangan, selera; kecenderungan, predis- 
posisi; 2 pilihan; 
sesukaa,--hatisemau-maunya, sesukanya, 
sewenang-wenang 

sukacita a bahagia, gembira, girang, ria, 
riang, senang; 
ant dukacita 
bersukacitavberbahagia, berbesarhati, ber- 
bunga-bunga (ki), bergembira, bergendang 
(ki), bersenang hati; menari-nari (ki) 
ant berdukacita 

sukar a 1 berat, elusif, musykil, pelik, rumit, 
rumpil, runyam, selit belit, sulit, susah, 
terik (ki); 2 jarang, langka; 
ant mudah 
kesukaran 1 n kepayahan, kesulitan; 2 v 
kekurangan, kelangkaan, kesusahan 
ant kemudahan 

sukarela a 1 ikhlas, rela, tulus; 2 bebas, mana- 
suka 

sukarelawan n volunter 

sukaria a girang hati, riang gembira, suka 
hati; 
bersukariav1bergembiraria,bergiranghati, 
bersuka-suka; 2 bersenda gurau 

sukat n sukatan; 
menyukat v menakar, mengukur, 
sukatan n takaran, ukuran 

sukma n arwah, atma, jiwa, nyawa, psike, 
roh 

sukrosa n gula, sakarosa 

sukses 1 a berhasil, berjaya, berkembang, 
maju; gol (cak), lulus; 2 n kesuksesan; 


kesuksesan n keberhasilan, keberun- 
tungan, kejayaan, kemajuan, kemenangan 
ant kegagalan 

suksesi n 1 alternasi, konsekusi, pergantian, 
perputaran; 2 rangkaian, urutan 

suksesif a konsekutif, berantai, bersambung- 
an, bersambutan, berturutan, berurutan 

suku n 1 bangsa, kabilah, kaum, kelompok, 
keluarga, marga, orang, puak, ras; 2 
genus, jenis, ordo, rumpun, spesies; 3 kaki, 
tungkai; 4 seperempat; 
-- cadang komponen, onderdil, 
-- kata silabel: 
-- tahun kuartal, triwulan; 
kesukuan a etnis, kedaerahan, rasial: 
sesuku num sepaha, setengah rupiah 

sulam n bordir, kerwang, rekam, suji, tekat; 
menyulam v membordir, menekat, menge- 
rawang, menyuji, merekam, 
bersulam v berlapak, bersuji, bersungkit, 
bertabur, bertolap 

sulap n jantur, silap mata; 
menyulap v 1 menjantur, menyihir; 2 meli- 
pat (ki), memanipulasi, menggelapkan; 3 
cak memalsukan; 
pesulap n ilusionis, penyilap, tukang 
sulap 

sulfur n belerang, welirang 

sulih n ganti, pengganti, penukar, silihan, 
substitusi: 
menyulih v mengganti, 
menyalin, mewakili, 
penyulihan n penggantian, penukaran, pe- 
nyilihan, substitusi, 
bersulih v berganti, bersalin, bertukar, 

'suling n 1 bangsi, salung, seruling, 2 peluit 

"suling, menyuling v mengilang); mengu- 
kus: 
penyulingan n desalinasi, penawaran, rek- 
tifikasi: 
~ arang karbonasi 

'suling a sungsang; 
tersulingvmenjempalit,menjengkelit, men- 
jengkolet, menyungsang, terbalik, ter- 
jungkir, tertuntung 

sulita 1 berat, dilematis, gawat, kusut, payah, 
pelik, problematis, repot, rumit, rumpil, 
runyam, ruwet, selit belit, serius, silang se- 
limpat, sukar, susah, terik (ki), teruk; ger- 
sang, menderita, ripuh, sengsara, suram; 
2 elusif, gelap, misterius; 3 alot, liat, 
sendat; 
ant 1 mudah 


menukar, 


suksesi ° 'sumbang 473 


menyulitkan v mengalutkan, mengusut- 
kan, menyukarkan, menyusahkan, meru- 
wetkan; membebani, memberati, mere- 
potkan; 
ant memudahkan 
kesulitan1nkepelikan,kerumitan, kesesek- 
an, komplikasi, masalah, penyakit (ki), per- 
soalan, problem, teka-teki; 2 v kesukaran, 
kesusahan 
ant kemudahan 

sultan n baginda, raja; 
kesultanan n kerajaan, sultanat; negara, ne- 
geri 

sultanat n kesultanan 

suluh n1 obor, oncor; damar, ketaya;jamung; 
dila,manjung,sigi,suar;2mata-mata, peng- 
intai, penyelidik, penyuluh; 
menyuluh v 1 menerangi, menyigi, menyi- 
nari, menyuar; 2 memandu, mengajar, me- 
nuntun; 3 memata-matai, mengintai, me- 
nyelidiki; 
penyuluh n 1 instruktur, pelatih, pembim- 
bing, pendidik, pengajar, pengasuh, pen- 
jaga, penuntun; 2 agen rahasia, polisi 
rahasia, intel, jasus, kepetangan, mata- 
mata, peluluk, penelik, pengintai, reserse, 
spion; 
penyuluhan n 1 konseling, pengarahan; 
2 pengintaian 

sulukn1ilmu sufi, kebatinan, tasawuf: 2 khal- 
wat, pengasingan diri, pertarakan, pertapa- 
an, 
bersuluk v berkhalwat, bertapa, bertarak, 
melakoni, mengasingkan diri 

sulung n anak pertama, anak tertua, embung, 
mangala, pembayun, wayan 

sulut v sundut: 
menyulutv1 mencetuskan, mencucuh, me- 
nyundut, memasang, membakar, menunu- 
kan, menyalakan, 2ki memicu, mengakibat- 
kan; 
penyulut n ki gara-gara, lantaran, pemicu, 
pencetus, penyebab 

'sumbang a 1 cemplang, janggal, miring 
(ki), someng; garau, parau, pecah, sember, 
serak: 2 keliru, salah, sesat: haram; 
- balai melintang inses, hubungan seda- 
rah, sumbang kadim, sumbang pati, 
-- salah berzina: 
menyumbang v menyempal, menyim- 
pang 


474 ?sumbang * sundut 


"sumbang v bantu, tolong, sokong; 
- saran urun pendapat, urun rembuk, 
menyumbang v 1 beramal, bersedekah, 
menderma; 2 membantu, menolong, me- 
nyokong; 
menyumbangkanv1mendermakan,meng- 
amalkan, menghibahkan, 2 membaktikan, 
mempersembahkan, mendedikasikan; 
penyumbang n donor, penderma, penyo- 
kong; kontributor; 
sumbangan n1 amal, derma, donasi, fitrah, 
infak, zakat; hibah, pemberian; 2 bantuan, 
pesolok, subsidi, tunjangan, uluran tangan; 
andil, kontribusi, sumbangsih; 
-- manasuka sumbangan sukarela 

sumbangsih n dedikasi, persembahan, sum- 
bangan 

sumbar, sesumbar v cak bergaduk, bersum- 
bar, menggadang, meninggikan diri, me- 
nyombong, menyumbar,  merangah, 
meruap (ki); menantang 

sumbat n ganjal, palam, sekang, sumpal, pe- 
nutup, tangsel, 
menyumbat v menjejal, menumpat, menu- 
tup: memalam, memampatkan, menang- 
sel, menyekang, menyempal, menyendat, 
menyumpal, 
penyumbat n sumbat 
tersumbat v bencat, buntet, buntu, gencat, 
macet, mambek, mati, pampat, pepet, 
sebu, terbantut, terbebang, terbendung, 
tergalang, terganjal, terhalang, terham- 
bat, terhenti, tersangkut, tersekang, 
tersekat, tersenak, tersendat, tersumpal, 
tertahan, tertutup 

sumber n 1 mata air, perigi, sendang, sumur; 
2 akar, asal, asal muasal, asal mula, asal 
usul, awal, basis, benih, kausa, leluhur, 
moyang, pangkal, tampang (ki); punca; 
punat; 
bersumber v berakar, berasal, berawal, ber- 
mula, berpangkal 

sumbing a 1 cempek, cempeng, compeng, 
cuil, gempil, gerepes, geripis, rempak, 
rompeng,rompes,rumbing,sempak,serpih, 
sompek, somplak, sontak; 2 cabik, terbelah; 
3 ki hampa, kecut, tawar 

Isumbu n aksis, as, gandar, pivot, poros, 
- bumi poros bumi, 
-- mata poros mata 

"sumbu n api-api, murang, tali api, tunam, 
upet, 
-- ledak sumbu bakar 


'sumbu, sumbu badak n cula (badak) 

Isumpah n ikrar, janji, kaul, nazar, 
- bohong sumpah palsu, 
-- satir sumpah setia, 
bersumpah v berikrar, berjanji, mengang- 
kat sumpah 

"sumpah n kutuk, laknat, seranah, serapah, 
tulah; 
-- sepata kutukan, tulah; 
- serapah cacian, cercaan, makian, jerkah, 
sumpah serampu, sumpah seranah, um- 
patan, 
menyumpah(-nyumpah) v memaki-maki, 
mencaci maki, mengumpat, mengutuk; 
menyumpahi v melaknat, menghamuni, 
mengutuk, menulahi, menyeranah, me- 
nyerapahi 

sumpal n palam, sumbat; 
menyumpal v1 memalam, menangsel, me- 
nyempal, menyumbat; menambal, me- 
nyumbi; 2 ki membungkam 

sumpek a 1 sempit, sesak; padat; 2 pengap, 
3 keruh, kusut, resah, risau, suntuk 
ant 1 lapang 

sumpit n sepit 

sumringah a bercahaya, berseri-seri, cerah, 
ceria 

sumsum n benak, lemak tulang, tulang 
hitam; 
menyumsum v menulang, menusuk 

sumur n perigi, sumber; 
-- bor artesis; 
-- buta sumur mati; 

sun n cak ciuman; 
mengesun v mencium 

sunah n adat, kebiasaan 

sunat n khitan, potong kulup 
menyunat v 1 mengkhitan; 2 ki melipat, 
memotong, mencengkelong, mencuri, 
mengambil, menggunting, mengorup, 
mengutil, menilap, menyurutkan; 
menyunatkan v membawa ke air (ki), 
mengkhitankan, menyelamkan (cak); 
penyunatan n 1 pengkhitanan; 2 ki pemo- 
tongan, pengurangan 

Sunbulat n Kanya, Mayang, Virgo 

sundul v serondol, tanduk; 
menyundul v menanduk, menyengguk; 
kejedot (cak), membentur, menyinggul; 
sundulan n gentusan 

sundut v sulut: 
menyundut v mencetuskan, mencucuh, 
menyulut 


sungai n batang air, bengawan, ci, kali, wai; 
- buatan kanal, parit, saluran, serokan, su- 
sukan, terusan: 
— kecil anak air; 
-- malar sungai menahun 

sunggi, menyunggi v membawa, men- 
junjung 

Isungging, tersungging v ki tersimpul 

?'sungging, menyungging v menjengking, 
menunggik, menungging 

sungguh a 1 benar, betul, real, memang, se- 
benarnya: 2 sungguh-sungguh, yakin, 
3 amat, banget (cak), betul-betul, kelewat 
(cak),nian, sangat, sekali, terlalu, terlampau, 
alangkah, betapa, bukan buatan, bukan 
main; 

sungguh-sungguh adv 1 benar-benar, betul- 
betul, sangat; 2 dalam-dalam, intens, men- 
dalam, khusyuk, serius; 
ant main-main; 
menyungguhkan v 1 memastikan, membe- 
narkan, menanggung, menasdikkan, me- 
negaskan, mengisbatkan, menguatkan, 
mengukuhkan; bersaksi; 2 membulatkan, 
meneguhkan; 
penyungguhan n afirmasi, isbat, konfir- 
masi, penegasan, peneguhan, pengukuhan, 
justifikasi, pembenaran, pengesahan, 
tasdik; 
sungguhan n cak betulan; 
bersungguh-sungguh v berkeras hati, ber- 
tekun: 
ant bermain-main, 
sesungguhnya 1 a aktual, nyata, real, 2 adv 
sahaja,sebenarnya,sebetulnya,sememang- 
nya, senyatanya, 
sungguhpun p biarpun, 
lamun, meskipun, walaupun 
kesungguhan n intensitas, kebulatan (ha- 
ti), keseriusan, ketekunan, 

sungkal n mata bajak, 
-- bajak berujul, kejen, lanjam, mata bajak, 
mata tenggala, nayam, 
menyungkalvmeluku,membajak,meneng- 
gala 

sungkan a 1 canggung, malu-malu, rikuh, 
risi, segan, takut, 2 enggan, malas, 
kesungkanann1kerikuhan, keseganan, ke- 
takutan; 2 keengganan, kemalasan 

sungkap, tersungkap v copot, rontok, tang- 
gal, terlepas 

sungkem v sujud 


kendatipun, 


sungai” suntik 475 


Isungkit, menyungkit v menyongket, me- 
nyulam, 
bersungkit v berlapak, bersongket, bersu- 
lam, bertabur (emas), bertolap; 

'sungkit, angkat, korek, 
menyungkitv mencukil, mencungkil, men- 
dongkel, menggerai, mengorek, menyigi, 
menyunggit 

sungkup n serkup, rungkup, tudung, tutup, 
menyungkup v melingkupi, meliputi, me- 
mayungi, mengalingi, mengelumuni, 
menggelimuni, menudungi, menutupi, 
menyelangkupi, menyelimuti, menyelu- 
bungi, menyerkup, merahap, merangkup, 
merungkup; 
bersungkup v bertudung, bertutup 

Isungkur, menyungkur v menangkup, me- 
nelangkup, menelungkup, menengkurap, 
meniarap, menjerahap, menyembam, me- 
nyungkum, merahap; merunduk, 
tersungkurv (jatuh) menggelangsar, meng- 
usruk, terambau, terempap, terhempas, ter- 
jerahap, terjerembap, terlepap, tersembam, 
tertumus, terpuruk, terbenam 

?sungkur n sekop, sodok, tajak, tebak, 
menyungkur v menajak, menyekop, 
menyodok 

sungsang a suling, terbalik, terjungkir, 
-- sumbal berjempalitan, berlarian, bertem- 
perasan, kocar-kacir, lintang-pukang, 
mengaprit, pontang-panting, terbirit-birit, 
tunggang-langgang, 
menyungsang v menjempalit, menjeng- 
kelit, menjengkolet, terbalik, terjungkir, 
tersuling, tertunggang, tertuntung; 
menyungsangkan v membalik, memu- 
tar balik, menjempalitkan, menjeng- 
kelitkan, menjengkoletkan, menjungkal- 
kan, menjungkirkan, menunggangkan, 
menunggingkan, menuntungkan 

Isungut n berengos, kumis, misai 

'sungut n comel, gerutu, 
bersungut(-sungut) v bertura-tura, marah- 
marah, mencomel, menggerendeng, meng- 
gerundel, menggerutu, mengomel, mera- 
juk, meratus, merengut, merongseng, 
merutuk 

suni a ahli sunah 

suntik, menyuntik v 1 mencacah, meng- 
injeksi, menjarum, menyemprot; 2 meng- 
graver; 3 kimendoktrin, mengindoktrinasi; 
mengajar; 


476 sunting ° suram 


menyuntikkan v 1 menyuntik; 2 ki me- 
masukkan, menanamkan, mencangkok- 
kan; 3 ki menambahkan mensubsidi; 
suntikan n 1 injeksi, semprot: 2 ki subsidi, 
tambahan 

‘sunting n hiasan, 
- hati anak emas, anak kesayangan, 
menyuntingkan v memasang, mencan- 
tumkan, mencocokkan, menyematkan; 
mempersunting v 1 menyuntingkan; 2 ki 
melamar, meminang, meminta, menanya- 
kan, menunangi 

"sunting v edit, koreksi: 
menyunting v mengedit, membetulkan, 
memperbaiki, mengoreksi, merevisi, 
penyunting n editor, pengedit; 
penyuntingan n pengeditan 

Isuntuk adv 1 maksimal, mentok, pol; 2 ha- 
bis, lampau; 3 dalu, jauh, larut; 
tersuntuk v terbantut, terbentur, terganjal, 
terhalang, terhambat, terhenti, tertahan, ter- 
tangguh, tertumbuk 

"suntuk a cupet, kurang pikir, parokial, 
pendek akal, picik, sektarian, singkat akal; 
kerdil, sempit, sumpek, terbatas; 
tersuntukabingung, buntu, hilang akal, ke- 
ruh, kusut, putus akal, senewen (cak), sesat 
pusat, terbang pikiran 

sunyi a 1 hening, nyenyat, ranah, senyap, se- 
pi, sirep, tenang, diam, 2 lengang, mati 
(ki), hambar, hampa, kosong: 3 khali, 
bebas, lepas, lolos, luput, terhindar, 
ant1 ramai: 
bersunyi-sunyi v berasing, memencil, 
memisahkan diri, menyendiri, menyepi, 
kesunyian n keheningan, kelengangan, ke- 
senyapan, kesepian, ketenangan 

supaya p agar, biar (cak) 

supel a luwes, kordial, leher, lembut (ki), ra- 
mah, sosial 
ant kaku 

super a hebat, istimewa, jempolan, luar bia- 
sa, nomor satu, nomor wahid 

superior 1 a besar, hebat, kelas atas, kelas 
satu, mulia, unggul, berkelas, berkualitas, 
bermutu, premium, 2 a mayor, prima, uta- 
ma, 3 n senior, atasan, bos, kepala, super- 
visor 
ant 1 inferior 

superioritas n kelebihan, keunggulan, keuta- 
maan, supremasi, senioritas 


ant inferioritas 

supernatural a 1 adikodrati, metais, transen- 
dental; mistis, paranormal, supranatural, 
metais; 2 eksesif, ekstrem 

superskrip n tika atas 
ant subskrip 

supersonik a ultrasonik 

superstar n adibintang, mahabintang, mega- 
bintang 

supervisi n kontrol, pemeriksaan, penga- 
wasan, penyeliaan 

supervisor n bas (cak), bos, inspektur, nadir, 
pengawas, pengontrol, penilik, penyelia, 
superior 

suplai n inventori, pasokan, persediaan, sim- 
panan, stok, tandon; 
menyuplai v melever (cak), memasok, me- 
ngedrop, mengirim, mentransfer; memper- 
siapkan, mencawiskan, menyediakan; 
penyuplai n pemasok; agen, distributor, le- 
veransir 

suplemen n komplemen, pelengkap, tam- 
bahan; adendum, apendiks, lampiran; 
bonus, ekstra, inset, sisipan 

suporter n partisan, pendukung, pengikut, 
simpatisan 

suportif a kooperatif, responsif 

supranatural aadikodrati, metais,supernatu- 
ral, transendental 

supremasi n daulat, dominasi, dominion, ke- 
kuasaan, kontrol, superioritas 

supresi n pelarangan, pemasungan, prohibi- 
si, represi, tekanan, tindasan; inhibisi, ke- 
kangan 

Isurai n 1 bulu tengkuk, rambut tengkuk, 
2 rambut 

?surai, bersuraiv bercerai-berai, berpisah, bu- 
bar, buyar; 
menyurai v membubarkan, membuyar- 
kan, mencerai-beraikan 

suram a 1 beluwek, kepam, kucam, kusam, 
lusuh, pudar, subam, seput; buram, bureng; 
balam-balam, baur, kabur, kabut, kalis, 
kelam, keruh, lamat-lamat, membalam, 
merencam, pirau, redam, redup, remang, 
sabah, sabur, samar-samar, saru, sayup- 
sayup,sebam, terang-terang laras, 2 gabak, 
lindap, malap, pudar redup, temaram; 
3 kecut, muram, kuyu, layuh, luyu, 
melipu, membawat (ki), meralip, redup, 


ruyup, sayu; 4 berawan, gabak, kelam (ki), 
mendung, sabak; 5 ki gelap, sulit, susah; 
ant 1 terang; 
menyuramkan v memudarkan, mengabur- 
kan, mengeruhkan, menyaburkan 

surat n 1 warkat; akta, sertifikat: catatan, 
nota, pesan; 2 teks, tulisan; 3 kartu; 
-- bahari resi, tanda terima; 
- berharga sekuritas, bilyet; efek, 
-- cerai surat talak: 
- dinas surat jawatan; 
-- edaran sirkuler; 
- isian blangko, formulir, lembar isian, 
- kaleng pasuel, surat anonim, surat buta, 
surat gelap, surat mentega, surat terbang, 
- kawat telegram, 
-- kawin surat nikah; 
-- kepercayaan tauliah; 
-- keterangan (surat) pas; 
-- kuasa polmah; 
-- muatan konosemen, manifes; 
-- permohonan surat permintaan, rekes; 
-- sita saman; 
-- somasi surat teguran; 
-- suara kartu pemilih, surat pemilih; 
-- tanah girik; 
-- tempelan plakat, poster; 
-- uleman kartu undangan; surat undang- 
an; 
menyurat v mencatat, menulis; menggo- 
res, menoreh; 
surat-menyurat n korespondensi; 
menyuratkan v 1 menggoreskan, menoreh- 
kan (tulisan); menuliskan; 2 menakdirkan, 
menentukan, menetapkan, menggariskan; 
3 menjabarkan, menjelaskan, menyatakan; 
memperlihatkan, menunjukkan; 
suratan n 1 tulisan; 2 bilangan, garis hidup, 
ketentuan, kodrat, nasib, predestinasi, su- 
ratan tangan,takdir, tulisan nasib; 
~ tangan 1 garis tangan, rajah tangan, retak 
tangan; 2 bilangan, garis hidup, ketentuan, 
kodrat, nasib, predestinasi, suratan takdir; 
tersurat 1 v tercatat, terekam, tertera, ter- 
tulis; 2 a eksplisit, gamblang, jelas, kentara 
(cak), tampak, terang; 
ant 1 tersirat; 
bersurat v 1 bertulis; 2 berkirim surat; 
persuratan n kepustakaan; perpustakaan 

surat kabar n harian, koran 


surat ° suruk 477 


surau n bandarsah, tajuk, langgar, masjid, 
musala, zawiat 

surgan 1 adnan, firdaus, nirwana; indraloka, 
kayangan, kedewaan, keindraan, suar- 
galoka, suralaya; 2 ki asilum, suaka 
ant 1 neraka 

surgawi a firdausi 

suri teladan n anutan, contoh, teladan 

surih n calar, corek, coret, garis, garit, gores, 
satar; 
menyurihkan v menggariskan, menggo- 
reskan; 
~ jalan mengakali, mengikhtiarkan, meng 
upayakan, mengusahakan, mencarikan ja- 
lan; 
~ percakapan memindahkan, mengalih- 
kan, mengganti, mengubah, menukar 
(topik pembicaraan) 
bersurih v bergaris, bergores; 

surplus n ekses, kelebihan; keuntungan, laba, 
margin, profit, sisa 
ant minus 

suruh n perintah, suruhan; 
menyuruh v memerintahkan, meminta, 
menginstruksikan,mengomando,menitah- 
kan, menugasi; mendiktekan; 
pesuruh n abdi, benduan, bibi, budak, 
bujang, hamba, jongos, juru kaki, kacung, 
kawula, khadam, pelayan, pembantu, 
pramuwisma, sahaya, tambi; barid, kurir, 
utusan; 
ant majikan; 
suruhan n 1 aba-aba, amanat, amar(an), in- 
struksi, komando, mandat, perintah, 
pesan, titah, tugas; 2 cak pesuruh 

suruk v seluduk, susup; 
menyuruk v 1 membungkuk, mengendap, 
menunduk, merunduk; bersesaran, menje- 
lanak, menyamar, menyebuk, menyelam, 
menyelinap, menyeluduk, menyelundup, 
menyerondong, menyeruyuk, menyusup; 
2 ki bersembunyi, mengumpet, merondok; 
menyuruk-nyuruk v 1 mengendap-endap, 
merangkak-rangkak; 2 diam-diam, sembu- 
nyi-sembunyi; 
menyurukkan v 1 menyelundupkan; 2 me- 
nyembunyikan; membenamkan, mene- 
lungkupkan (muka), menenggelamkan; 
tersuruk v terhunjam, terjunam, tersen- 
dam 


478 'surup ° "susuk 


‘surup, kesurupanvkemasukan,keranjingan, 
kerasukan, kesambet, kesampukan, kesen- 
tuhan (ki), kesetanan, keteguran, 
keturunan, majenun, selap 

?surup a labut, laik, layak, pantas, patut, se- 
menggah, sumbut 

surut 1 a menarik langkah, mundur, undur; 
2acair, kendur, padam, pudar, pulih, reda, 
redup, sirep; 3 v aus, berhenti, berkurang, 
hilang (marah, emosi), kalem, kebah, 
kendur, menurun, merosot, mundur, reda, 
redup, susut, tenang; 
ant pasang; 
menyuruti v 1 memangkas, 2 memulangi, 
menikahi kembali, rujuk; 
menyurutkanv1memundurkan,mengem- 
balikan, mengundurkan; membatalkan; 
2 memangkas, memotong, mengurangi, 
menyunat, menyusutkan; 3 mengabar, 
mengendurkan, mengurangi, meredakan; 
memudarkan 

survei ninspeksi, pemeriksaan, penilikan, pe- 
ninjauan; 
menyurvei v 1 memperkirakan, mengeva- 
luasi, menilai, 2 memeriksa, mempelajari, 
menilik, meninjau 

surya n matahari, mentari, rawi, syamsu 

suryakanta n kaca pembesar 

susah a 1 berat, elusif, payah, pelik, rumit, 
rumpil, selit belit, sukar, sulit, terik (ki), 
teruk; 2 berabe, celaka, repot, runyam, 
3 susah hati, 4 gelap, getir, jahanam, 
menderita, ripuh, sarit, sengsara, suram, 5 
melarat, miskin, papa, 
ant mudah 
--hati benguk, berduka, galabah, gobar hati, 
gundah, masygul, merana, murung, pilu, 
prihatin, samak, sedih, sedu, senak; bermu- 
ram durja; 

-- payah terbengkil-bengkil; 

bersusah payah v 1 bengoh, bekerja 
keras, bekerja mati-matian, berlelah-lelah, 
berpayah-payah, berpenat-penat, berpu- 
gak-pugak, bersakit-sakit, bersusah-su- 
sah, membanting tulang, membengkil, 
memeras keringat, memeras tenaga, 
2 pusing-pusing, repot-repot, 
bersusah-susah v bersusah payah, 
menyusahkan v 1 merepotkan, meru- 
wetkan, membebani, memberati, menga- 
lutkan, mengusutkan, menyulitkan, meru- 
gikan; memalak, membencanai, memu- 


singkan, mengganggu, menyemakkan, 
menyempit (ki), meragu, merisaukan, me- 
rongrong, merundung, 2 mencemaskan, 
menggelisahkan, mengkhawatirkan, 
menggaduhkan, 
ant meringankan 
kesusahan 1 1 kemerosotan, kemundur- 
an, depresi, resesi, masa sulit, 2 n ger- 
hana (ki), kecelakaan, kemalangan, keru- 
gian, kesialan, kesesakan, penanggung- 
an, penderitaan, perasaian, sengsara, 
tragedi, 3 v kesukaran, kesulitan 

susila 1 n kesusilaan; 2 v bersusila; 
bersusila v adib, berakhlak, berbudi, ber- 
moral, elegan, sopan, tahu adat, tahu 
etiket: 
kesusilaan n adab, akhlak, etik, kepatutan, 
kesopansantunan, moral, (budi) pekerti, 
tata krama, tata susila 

suspensi n interupsi, penghentian penang- 
guhan, penundaan 

suster n 1 biarawati, 2 cak juru rawat, pera- 
wat 

susu n buah dada, payudara, tetek, 
menyusu v menetek, menyesap, nenen 
(cak), 
menyusui v meneteki 

susuh n 1 cucuk, duri, onak; 2jalu, taji, tegil; 
3 baji, paku kayu, pasak, santung, susuk, 
4 pacu 

Isusuk n baji, paku kayu, pasak, pating, san- 
tung, susuh, 
menyusuk v memasak, mencocok, menu- 
suk 

'susuk, susukan n got, kanal, parit, saluran, 
selokan, serokan, sungai buatan, terusan 
susul, menyusul 1 v membuntuti, men- 
dudu, mengekor, mengikuti, mengintil, 
menguntit; melelah, memburu, mengejar, 
menyodok (cak): 2 a kemudian, posterior, 
setelah, belakangan, 
susul-menyusulv1 berkejaran,sambar-me- 
nyambar; 2 memburu; engap-engap, gela- 
gapan, gempul-gempul, kembang-kempis, 
megap-megap, mencengap, mencungap, 
mengagut-agut, mengap-mengap (cak), me- 
rengap, ngos-ngosan (cak), terekeh-ekeh, 
terengah-engah, terkapah-kapah, terme- 
ngah-mengah, tersengal-sengal; bertala- 
tala; 
menyusulkan v memasukkan, menambah- 


kan, mengikutkan, mengimbuhkan, me- 
nyertakan 
susulan n buntut, ekor, lanjutan, sambung- 
an, tambahan, terusan, 
tersusul v terkejar 

susun 7 lapis, lenggek, limpit, pangkat, rang- 
kap, tingkat, tumpuk, 
menyusun v 1 melenggekkan, meningkat, 
menumpuk, merangkap: 2 membenahi, 
membereskan, menata, mengapikkan, 
mengatak, mengatur, mengorganisasikan, 
merapikan, mereka; 3 membariskan, 
menderetkan, mengurutkan, menjajarkan, 
mengangit, menjalin, merangkai, meronce, 
menerap, merakit, 4 membangun, mem- 
bentuk, membuat, mengasaskan, menger- 
jakan, menggarap: 5 mengarang, meng- 
gubah, menulis, memformulasikan, meru- 
muskan; 
penyusunn pembuat, pencipta, pengarang, 
penggubah, pengolah, penulis; 
penyusunan n 1 kategorisasi, asifikasi, ko- 
difikasi, penggolongan, pengorganisasi- 
an; 2 pembangunan, pembentukan, pem- 
buatan; pengerjaan, penggarapan, peng- 
olahan 
susunan 7 1 lapisan, lembaran, tumpukan; 
2 daftar, jadwal, urutan; 3 bentuk, formasi, 
konfigurasi, konstelasi, morfologi, 
struktur; 4 anggitan, gubahan, karangan, 
karya, kreasi, tulisan; 
~ huruf alfabet: 
tersusun 1 v terlenggek, tertumpuk; 2 v 
beraturan, berpola, bersistem, teratur, ter- 
organisasi, terstruktur, tertata; 3 a analitis, 
logis, metodis, sistematis; 4 v terangkai, 
terjalin; 
bersusun v 1 berjenjang, berlenggek, ber- 
pangkat, bertajuk, bertingkat, bertumpuk; 
2 berlapis-lapis, berlimpit, berangkap, 
bersaf-saf; 3 teratur, tersusun, tertata; 

susup v masuk, resap, serap, suruk; 
menyusup v 1 bersesaran, masuk, menjela- 
nak, menyamar, menyebuk, menyelam, 
menyelinap, menyeluduk, menyelundup, 
menyempil, menyeruyuk, menyuruk; me- 
nerobos, menerus, merempuh; 2 melesap, 
mengabsorb, menyerap, merasuk, merem- 
bes, meresap; 
menyusupkan v menyelinapkan; menye- 
lundupkan; 
penyusup n infiltran, penyelinap, penye- 


susun * syahdu 479 


lundup; 
penyusupan n infiltrasi, penerobosan, pe- 
nyebukan, penyelundupan 

Isusur n pinggir, sembir, tepi, 
- galur aluran, asal usul, silsilah, sula- 
lah(t); 
-- hutan tepi hutan; 
-- pantai tepi pantai; 
- tangan kelek-kelek, langkan, loneng, se- 
lusur, tangan-tangan; 
menyusur v menyisi, merusuk, 
menyusuri v 1 menapak jejak, menapaki, 
menelusuri, menjejaki, menyisir; 2 ki meng- 
ikuti; mencontoh, meneladani 

'susur n sugi; 
menyusur v menyugi 

susuta, menyusut1vberkurang, luak;centet; 
2 a aus, bejat, bobrok, rusak; 3 surut, 
turun; 
menyusutkan v meluak, memangkas, me- 
motong, menciutkan, mengecilkan, me- 
ngurangi, menurunkan, menyunat, me- 
nyurutkan; merampingkan; 
penyusutan n depresiasi, kemerosotan, pe- 
nurunan (nilai ekonomi); kontraksi, pe- 
motongan, penciutan, pengurangan, pe- 
rampingan, reduksi 

suvenirn cenderamata, cindur mata, kenang- 
kenangan, sagu hati (ki), tanda mata 

suwir a cabik, cabir, camping, rabak, sobek; 
menyuwirv mencabik, mencabir, merabak, 
menyobek, meruntih 

swaagih n swadistribusi 

swadidik n otodidak 

swapraja a bebas, independen, mandiri, oto- 
nom, sendiri, swatantra 

swasembada a bebas, independen, mandiri, 
otonom 

swasta a partikelir, preman, privat 

swastanisasi n privatisasi 

swatantra a bebas, independen, mandiri, oto- 
nom, sendiri, swapraja 

swipoa n abakus, dekak-dekak, kalkulator, 
mesin hitung, sempoa 

syah n (baginda) raja, prabu 

syahadat n pengakuan, persaksian 

syahbandar n kepala pelabuhan, komendur, 
panglima pangkalan 

syahda a 1 berupa, cantik, elok, majelis, per- 
mai, 2 syahdu 

syahdu a agung, kudus, mulia, khidmat, 
khusyuk 


480 syahid * syur 


syahid n martir, saksi 

syahwat n berahi, erotisme, seks, libido, 
seksualitas, sensualitas 

syair n puisi, sajak, tembang, 
penyair n bujangga, penyajak, pujangga, 
sastrawan, penulis, 
bersyair v berdeklamasi 

syak a curiga, ragu-ragu, 
— hati curiga, 
- wasangka 1 n bias, kecurigaan, praduga, 
prasangka, purbasangka, waham; 2 a ragu- 
ragu, sangsi, skeptis, terbata-bata, 
mensyaki v 1 berprasangka, mencurigai, 
2 menyangsikan, meragukan 

syal n mafela, selendang 

syamsu n matahari, mentari, rawi, surya, 
syamsi 

'syarah n keinginan, nafsu 

?@syarah n 1 keterangan, penjelasan, tafsir, 
ulasan, uraian, 2 ceramah, khotbah, pidato, 
mensyarahkan v memaparkan, memba- 
barkan, membentangkan, membeberkan, 
membicarakan, menerangkan, menjelas- 
kan; 


pensyarah n 1 pembicara, penceramah; 
2 dosen, pengajar; 
syarahan n ceramah, kuliah 
bersyarah v berceramah, berkhotbah, ber- 
pidato 
syarat n 1 kondisi, limitasi, pembatasan, pra- 
syarat, term; 2 desakan, gugatan, ketentu- 
an, permintaan, tuntutan; 3 alat, sarana; 
mensyaratkan v meminta, mengharuskan, 
menentukan, menuntut, mewajibkan 
syariat n hukum; 
mensyariatkan v memerintahkan, mewa- 
jibkan 
syiar n keagungan, kebesaran, kemuliaan 
syirik n penyekutuan (Allah); 
-- akbar syirik jali, syirik nyata; 
-- asgar syirik khafi;syirik samar-samar 
syok a cak terguncang, terpukul 
syukur n terima kasih; 
bersyukur v berlega hati, berterima kasih 
syur n anjuran, nasihat, saran; 
mensyurkan v mengajurkan, menyaran- 
kan 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


taat a alim, berpegang teguh, be- 
tah, fanatik, kuat (beribadah), 
loyal, pasrah, patih, patuh, saleh, 
setia, takwa, taslim, tawaduk, 
tunak, tunduk: 
menaati v mematuhi, memegang teguh, 
mengikut, menguntit, menjunjung, menu- 
ruti; ketaatan disiplin, iman, kepatihan, 
kepatuhan, kesalehan, kesetiaan, kesung- 
guhan hati, ketakwaan, loyalitas, religio- 
sitas 
taat asas a konsisten, konstan, malar; 
ketaatasasan n kesesuaian, koherensi, kon- 
sistensi 
tabah a betah, cekal, derana, kuat hati, kuat, 
kukuh, sabar, setia, tahan hati, tegar, te- 
guh hati, tetap hati, ulet; 
menabahkan v menegarkan, meneguhkan 
(hati), mengeraskan, menguatkan (hati); 
ketabahan n keberanian, kekuatan, keku- 
kuhan, kesabaran, ketahanan, ketang- 
guhan, ketegaran, keteguhan, ketetapan 
hati, keuletan 
abal n beduk, genderang, kobah, lengkara, 
nekara, nobat, tabuh; 
menabalkan v melantik, membaiat, mem- 
baptis (ki), membenum (cak), menahbis- 
kan (ki), menakhtakan, mendaulat (ki), 
mengangkat, mengukuhkan, menobatkan; 
penabalan n inaugurasi, pelantikan, pe- 
mahkotaan, penakhtaan, pengangkatan, 
pengukuhan, penobatan, tauliah 
tabeln bagan, daftar, diagram, grafik,indeks, 
jadwal, katalog, lis, ruang, senarai, skema, 
susunan, tabulasi: 
tabiat n adab, adat, akhlak, bakat, budi pe- 
kerti,cara, gaya, gelagat, gerak-gerik, jejak, 
karakter, keadaan, kebiasaan, kelakuan, 
kepribadian, khuluk, lagak, moral, peker- 
ti, pembawaan, perangai, perbuatan, peri- 
laku, rupa, sifat, telatah, temperamen, 
tindak-tanduk, tingkah, tingkah laku, 
tradisi, watak, 
bertabiat v beradat, berakhlak, bergaya, 
berkarakter, berkelakuan, berkepribadian, 
berlagak, berlaku, bermoral, berpemba- 
waan, berperangai, berperilaku, bersifat, 
bersikap, bertingkah laku, berupa, ber- 
watak 
tabib n bomoh, dokter, dukun: sinse 


tabik1 salam, selamat: 2ahormat, khidmat, 
takzim 

tabir n abar-abar, adang-adang, belat, bidai, 
cadar, dinding, gorden, kedok, kelir, kerai, 
layar, paldu, partisi, pembatas, pemisah, 
penghalang, penyekat, sebeng, sekatan, 
sekesel, selir, tedeng, tembok, tirai, topeng: 
menabir v melindungi, membatasi, memi- 
sahkan,mengantarai,menutupi, menyekat, 
menyelimuti, menyelubungi, menyembu- 
nyikan, 
bertabir v berbelat, berbidai, bercadar, 
berdinding, bergorden, berkamuflase, ber- 
kedok, berkerai, berpenghalang, ber- 
sekat, berselimut, berselindung, berselu- 
bung, bertedengan, bertirai, bertopeng, 
bertutup 

tablet n gentel, pil 

tabok v gampar, gaplok, pukul, tampar, 
tapuk, tempeleng, tepak, tepik, sepak; 
pukul; 
menabok v melampang, melapuk, memu- 
kul, menampar, menampung, menangani, 
menapuk, mendemik, menempeleng, me- 
nepak, menepik, menggampar, meng- 
gaplok, menimbuk; 
tabokan n gamparan, gaplokan, tamparan, 
tempelengan, tepakan 

tabrak v adu, antem (cak), antuk, bentok (cak), 
bentrok, bentur, bentus, gesek, hantam, 
langgar, sandung, serang, serbu, terjang, 
terpa, tubruk, tumbuk; 
menabrak v melaga, melanda, melanggar, 
membentur, membentus, menarung, men- 
cium (cak), menerpa, mengantuk, meng- 
gesek, menghantam, menubruk, menum- 
buk, menyerang, menyerbu, menyimpuk, 
menyinggung, merantuk; 
menabrakkan v melanggarkan, memben- 
turkan, mengantukkan, menubrukkan, me- 
numbukkan, menyerudukkan, merejah- 
kan; 
tabrakan n bentrokan, gesekan, hantaman, 
kecelakaan, perlanggaran, tubrukan, tum- 
bukan 
tertabrak v teragung, terantuk, terbentur, 
terbentus, tergesek, terhantam, terlanda, ter- 
langgar,tersampuk, terserang, tersomplok, 
tertarung, teterjang, teterpa, tertubruk, 
tertumbuk; 


482 tabu *tafsir 


bertabrakan v beradu, berantukan, berben- 
trokan, berbenturan, berciuman (ki), berge- 
sekan, berlanggaran, bersabung, bersom- 
plokan, bertarung, bertembung, bertub- 
rukan, bertumbukan, bertunjangan, beter- 
jangan 

tabu n larangan, nahi, pali, pantangan, pe- 
mali; 
menabukan v memantangkan, menegah 

tabuh n beduk, dap, dol, drum, gendang, 
genderang, jidur, lengkara, nakara, neka- 
ra, nobat, rebana, redap, tambur, tamtam, 
tangsa, terbang, tifa, timpani, tingkah, 
menabuh v memukul (gamelan, tabuh), 
membunyikan, mengguguh; 
penabuh n juru gendang 

tabuhan n kerawai, kumbang, lebah, madu- 
kara, naning, sigenting, tawon 

tabun, menabun v berasap, berkelun, berke- 
pul, membubung, mendulang, mengepul; 
tabunan n api unggun 

tabung n balang, botol, bumbung, buyung, 
celengan, kendi, kotak buluh, kupi, pacuk, 
silinder, takar, tarkas, tukil; 
-- bambu bumbung, gerigik, perian; 
menabung v menahan, menanam, mena- 
ruhkan, mendepositokan, menghimpun, 
mengumpulkan, menyimpan, menyisih- 
kan; 
penabung n deposan, nasabah, pelanggan, 
penyetor, penyimpan; 
tabungan n 1 dana, deposito, simpanan; 
2 bumbung, celengan, dompet, kas, kerun- 
tung, peti uang, pura, taruhan 

ttabur v hambur, sebar, tebar; 
menabur v menebar, mengaur, mengawur, 
menghambur, menyebar; 
menaburi v menebari, menghamburi; 
menaburkan v mencamurkan, mencecer- 
kan, menebarkan, menghamburkan, me- 
nyebarkan 

*tabur, bertabur1vbertaburkan;2a burik, ku- 
rik, rintik; 3 v berlapak, bersongket, ber- 
sulam, bersungkit; 
bertaburan a berantakan, bercecaran, ber- 
celerek, bercerai-berai, bercerai-cerai, be- 
percikan, bergelimpangan, berhamburan, 
berhampar, berjebai, berkaparan, berkele- 
dar, berkocar-kacir, berpencar, berperai- 
perai, berpesai-pesai, berpontang-panting, 


bersebaran, berselerakan, bersemburan, 
bersepah-sepah, berserak-serak, bertebar- 
an, bertempiaran, beterbangan, porak- 
poranda, puruk-parak, tergelebar; 
ant teratur 
bertaburkan v bergelimang, bermandikan; 
bertabur-taburan v bertaburan 

tadah n penampung, wadah; 
menadah v menampung, mewadahi; me- 
nerima, menyambut 

tadbir n administrasi, manajemen, tata laksa- 
na, tata usaha; 
menadbirkan v memerintah, mengarah- 
kan, mengelola, mengurus, menyeleng- 
garakan, menyelia; 
penadbiran n pemerintahan, pengelola- 
an, pengurusan, penyelenggaraan, penye- 
liaan 

tadi, tadinya 1 n mulanya, semula; 2 adv se- 
betulnya, sedianya 

tadir n bilik, gedek, sasak, tepas 

tafahus n 1 investigasi, penelitian, pengu- 
sutan, penyelidikan, penyidikan; 2 pela- 
cakan, pemeriksaan, penggeledahan; 
menafahus v1 meneliti, menghalusi, meng- 
investigasi, mengusut, menyelidiki, me- 
nyelisik, menyigi (ki), menyudi, meresek- 
resek; 2 melacak, memeriksa, menggele- 
dah 

tafakur n konsentrasi, kontemplasi, meditasi, 
perenungan, semadi; 
menafakurkan v memikirkan, memper- 
timbangkan, merenungkan; 
bertafakur v bermakrifat, bermeditasi, ber- 
pikir, bersemadi, merenung 

tafsir n analisis, eksplanasi, eksplikasi, elabo- 
rasi, ijtihad, interpretasi, keterangan, kon- 
struksi, kupasan, makna, maksud, para- 
frasa, pemerian, pengertian, penjelasan, 
syarah, takbir, takwil, terjemahan, ulasan, 
uraian; 
menafsirkan v memaknakan, memaksud- 
kan, memerikan, memarafrasakan, me- 
nakwilkan, menerangkan, menerjemah- 
kan, menganalisis, mengapresiasi, meng- 
artikan, mengasosiasikan, mengelaborasi, 


menginterpretasikan, mengomentari, 
mengulas, mengupas, menguraikan, men- 
jelaskan; 


penafsir n ahli tafsir, penganalisis, peng- 
interpretasi, pengulas; 


tafsiran n artian, ijtihad, interpretasi, ko- 
mentar, kupasan, maksud, pendapat, 
pengertian, penjelasan, perincian, tafsir, 
ulasan 

tagak v tagan, tahan; 
menagak v memapas, menahan, menan- 
tang, menghadang, menyongsong, meren- 
cah (ki); 
menagak-nagak v menahan-nahan, me- 
nangguh-nangguhkan, menunda-nunda, 
memperlambat, 
tertagak-tagak v terputus-putus, tertahan- 
tahan, tertangguh-tangguh 
ant tergesa-gesa 

tagan 1 taruhan, teban; 2iuran, urunan; 3an- 
dil, saham; 
bertagan v bertaruh, meneban, berjudi 

"tagan v cerai; 
bertagan v bercerai 

tagar n geledek, girih, guntur, petir, petus; 
bertagar v memetir-metir, mendegam-de- 
gam, menggeledek, menggelegar, mengge- 
muruh 

tagih v gugat, minta, tuntut; 
menagih v memaksa, meminta, memohon, 
mendakwa, mendesak, menggesa, meng- 
gugat, menghendaki, mengugut, meno- 
dong, menunggu, menuntut; 
penagih n kreditor, kreditur, pemaksa, pe- 
minta, pemohon, pendakwa, pendesak, 
penggesa, penggugat, penuntut; 
penagihan n pendakwaan, penggugatan, 
penuntutan, permintaan, permohonan; 
tagihan n dakwaan, debet, debit, desakan, 
gugatan, permintaan, piutang, tuntutan, 
ugutan; 
tertagih n debitor, debitur; 
ketagihan v kecanduan, keranjingan, ter- 
gila-gila 

tagut n berhala, fetis, kultus, pujaan 

tahak n sendawa; 
bertahak v bersendawa, mengatop 

tahan a ajek, awet, betah, kawi, kebal, ke- 
rasan, kuat, kukuh, resistan, sabar, stabil, 
tabah, tangguh, tega, tegap, tegar, teguh, 
ulet; 
-- banting ki liat, ulet; 
-- lama awet, kuat; 
bertahan v berdeging, berdiam, berge- 
ming, berkeras hati, berkuat, berkukuh, 


tagak * tahan 483 


bersikeras, bersikukuh, bersitegang, ber- 
siteguh, berteguh hati, bertekun, memper- 
kuat, menetap, mengotot; 

menahan v1 membekukan, menghentikan, 
menyetop; 2 memalangi, membancang, 
membantut, membendung, menambak 
(ki), menanggang, mencegah, menegah, 
mengalangi, mengekang, mengempang, 
menghambat, menyekat, meredam, me- 
rintangi; 3 mendada, mendugang, meng- 
ampu; mencagak, menongkat, menopang, 
menunjang, menyagang, menyangga, me- 
nyokong; 4 membekuk, memasung, me- 
megang, memenjara, memingit, menang- 
kap: menawan, mencekal, mengurung: 
5 menabung, mencadangkan, menyim- 
pan, menyisihkan, 6 menanggung, mende- 
rita: 

ant melepas, membebaskan 
menahan-nahan v menagak-nagak, me- 
nunda-nunda (pekerjaan), 

penahan n 1 cagak, dapra, kaki, peng- 
ampu, penongkat, penopang, pengumpil, 
penumpu, penunjang, penyangga, penyo- 
kong, sagang, standar; 2 benteng (ki), 
penangkal, penangkis, penghalang, 
penyekat, perintang, perisai, tameng (ki); 
penahanannlarestasi, detensi, pemasung- 
an, penangkapan, penawanan, pengu- 
rungan, 2 isolasi, penepisan, penghambat- 
an, penyekatan; 

ant pembebasan 

tahanan n 1 gangguan, ganjalan, ha- 
langan, hambatan, kendala, lintangan, 
rintangan, sangkutan, 2 benduan, narapi- 
dana, pesakitan, rantaian (ki), sandera ta- 
wanan, tangkapan, terhukum, terpidana, 
tertahan v 1 bencat, gencat, macet, mandek, 
merandek, pampat, terbendung, terga- 
lang, terganggu, terganjal, terhalang, 
terhambat, terhenti, tersangkut, terse- 
kat, tersendat, tersumbat, tersuntuk, ter- 
tancap, tertangguh; 2 terjebak, terkurung, 
3 terkekang, terkendali, 

ant1 terbebas, terlepas 

tertahan-tahan v tersendat-sendat; 
tertahankan v terderita, tertanggung (rasa 
sakit), 

mempertahankan v melindungi, membela, 
membentengi, menegakkan, mengawal, 
menjaga, 


484 'tahang * tajak 


pertahanan n 1 defensi, penjagaan, 
proteksi; 2 baluwarti, benteng, kubu; 
ketahanan n 1 daya tahan, kekebalan, 
kekuatan, resistansi, stamina; 2 kegigihan, 
keuletan; 3 kesabaran, ketabahan, kete- 
garan, ketetapan hati 

ttahang n drum, leger, tong 

*tahang njurang, kanyon, lembah, lurah, nga- 
rai 

tahapn babak, bagian, derajat, etape, fase, jen- 
jang, kelas, langkah, level, periode, stadi- 
um, tahapan, taraf, tingkat; 
penahapan n pembabakan, pembagian, pe- 
riodisasi; 
tahapan n hierarki, jenjang, peringkat, 
strata, tangga (ki), tingkatan; 
bertahap v 1 berjenjang, bertingkat; 2 ber- 
angsur-angsur, berantara, berdikit-dikit, 
beroncet-roncet, perlahan-lahan; 
setahapn1sederajat, setaraf, setingkat; 2 se- 
langkah, setapak 

tahbis, menahbiskan v 1 memberkati, me- 
nyucikan; 2 ki melantik, membaiat, mem- 
baptis (ki), membenum (ki), mengangkat, 
mengukuhkan, menjadikan, menobatkan 

tahi n ampas, berak, buangan, cik, cirit, 
feses, geladir (encer), hajat, karat, keladak, 
kerak, kotoran, najis, pungkur, residu, 
sisa, terak, tinja; 
-- angin 1 gerimis, hujan renyai, hujan 
rintik-rintik, rebas-rebas, rinai; 2 cak bual, 
cerita, isapan jempol, kecap (ki), omong 
kosong, rapik; 
-- bintang beraja, bintang beralih, kelodan, 
panah api; 
-- gergaji abuk gergaji, serbuk gergaji; 
-- ketam bahan, congkong, pecahan, ser- 
pihan kayu, suban, serpihan kayu, tatal; 
-- lalat andeng-andeng, landang; 
-- mata belek (cak), rebek, 

tahir a bersih, khalis, murni, suci 

tahkik 1 n pembuktian; 2 a sah, valid; 
menahkikkan v memastikan, menetapkan, 
mengesahkan 

tahu 1 v ingat, kenal, mafhum, maklum, 
mengerti, mengetahui, paham, pirsa; 2 v 
acuh, ingat, peduli; 3 a cakap, pandai; 4 adv 
cak pernah, sempat; 
-- adat beradab, berakhlak, berbudi, ber- 
moral, bersusila, elegan, santun, sopan, 
tahu aturan, tahu etiket; 


-- di alif melek aksara, melek huruf, tahu 
mata huruf; 
tahu-tahu adv mendadak, seketika, seko- 
nyong-konyong, tiba-tiba; 
mengetahui v 1 memafhumi, memahami, 
memaklumi, mengenal, mengerti, menye- 
lami; 2 melihat, mendapati, menginsafi, 
menyadari; 3 membaca, menangkap, men- 
cium, mengendus, mengindra; 
pengetahuan n 1 ingatan, keinsafan, kesa- 
daran, pemahaman, pengertian, rekog- 
nisi; 2ilmu, keahlian, kebijaksanaan, kema- 
hiran, kepakaran, kepandaian, keteram- 
pilan, pelajaran, pendidikan; 3 pandangan, 
wawasan; 
berpengetahuan 1 v berakal, berilmu, ber- 
pendidikan, terpelajar; 2 a akil, arif, bakir, 
bestari, pandai; 
ant jahil 
bertahu-tahu 1 a sok tahu; 2 adv setahu; 
bertahuan v berkenalan; 
ketahuan 1 a jelas, kentara (cak), terang; 
2v kedapatan, tepergok, terbukti, terkejar, 
tertangkap basah, tertangkap tangan; 
setahu adv bertahu-tahu 

tahun n tarikh, warsa; 
menahun a akut, berat, biut gawat, genting, 
keras, kritis, kronis, parah, payah 

taiko n abras, baras, buduk, kenohong, 
kusta, lepra 

taja, menaja v 1 membelanjai, membiayai, 
mencukongi, mengongkosi, mensponsori, 
menyara; 2 mengatur, menyelenggarakan, 
merancang; 3 memelopori, memprakar- 
sai, memulai, mengawali, menggagas, 
merintis; 
penaja n 1 cukong, patron, penanggung, 
sponsor; 2 pelopor; 
penajaan n 1 pembelanjaan, pembiayaan, 
penanggung; 2 pengelolaan, penyeleng- 
garaan 

tajak n bajak, cangkul, pacul, pangkur, rim- 
bas, sekop, sodok, sungkur, tenggala; 
-- kebat agunan, andalan, boreh (cak), ca- 
garan, cengkeram, gadai, jaminan, pan- 
jar, petaruh, rungguh(an), sandar, tang- 
gungan; 
menajak v memacul, membajak, mencang- 
kul, menyekop, menyiangi, menyodok, me- 
nyungkur, merimbas 


tajam a 1 cerucup, lancip, rancap, rancung, 
runcing, tuding; 2 galak, garang, sengit; 3 
bengis, berbisa, bersanding, calak, cempala 
mulut, cencala, keras, ketus, lancang mu- 
lut, menusuk (ki), menyakitkan, menye- 
ngat (ki), nyelekit (cak), pedas; 4 drastis, 
intens, kuat, mencolok; 5 brilian, cemer- 
lang (ki), cendekia, cerdas, cerdik, encer 
(ki), genial, genius, intelek, inteligen, 
lantip, pandai, perseptif, pintar, ringan 
kepala, tajam otak, terang akal; 6 kontras; 
ant 1 tumpul, 
-- mata awas, cermat, jeli, tajam penglihat- 
an, tajam tilikan, telik, teliti 
menajam v ki memanas, menegang, me- 
ngeruh, meruncing: 
menajamkan v 1 melancipkan, mengasah, 
mengilit; meniruskan, merancap, meran- 
cung, meraut, meruncingkan; 2 mengon- 
traskan; 
ant menumpulkan 
penajaman n pendalaman, penekanan, 
pengkhususan, spesifikasi; 
ketajamann intensitas, kedalaman, kekuat- 
an 

tajdid n modernisasi, pembaruan, reformasi, 
restorasi 

taji njalu, pacu, sungga, susuh, 

bertaji v berjalu, bersungga, bersusuh 

tajin n air sagu, bubur nasi, kanji, kepurun 

tajuk n judul, kepala karangan, kepala surat, 
nama buku, perkara, pokok (pembicaraan), 
punca, subjek, tema, titel, 
- mahkota ki belahan diri, belahan jiwa, 
biji mata, cahaya mata, buah hati, bunga 
hati, gacoan (cak), kekasih, kesayangan, 
mahkota hati, mahkota jiwa, pacar, sir- 
siran, tali jiwa, 
- karangan editorial, induk karangan, ta- 
juk rencana, 
menajuk v mencuat, menganjur, meno- 
ngol, menonjol, menyembul, tepercul, 
bertajuk v1 berjudul, bertema, bertitel, ber- 
kepala, 2 berjamang, bermahkota, berpa- 
tam, bertiara 

tak adv tidak; 
-- urung niscaya, pasti, tentu 

takabur a angkuh, besar cakap, besar diri, 
besar hati, besar hidung, besar kepala, besar 
mulut, bongah, bongkak,congkak, kibir,lan- 


tajam ° takik 485 


tam, memegahkan diri, pongah, sesumbar, 
sombong, songar, tinggi hati 
ant rendah hati 

takal n belok, derek, kapi, katrol, kerek, lorah 

takar n 1 buyung, guri, kendi, pasu, periuk; 
2 pengukur, penyukat; 
menakar v mengeti, menimbang, meng- 
ukur, menyukat; ; 
takaran n dosis (obat), kadar, sukatan, ting- 
katan, ukuran; 
setakar n proporsional, seimbang, sepa- 
dan, sesuai, setimpal 

takasir n taikat 

takat 1 p hingga, sampai; 2 n batas, had, ting- 
kat; 
setakat p hingga, sampai, sebatas; hingga 
kini, sampai kini 

takdir n bilangan, ganjaran, garis hidup, 
kadar, ketentuan, kodrat, predestinasi, 
gada dan gadar, suratan, 
takdirnya adv jika, jikalau, kalau, seandai- 
nya, sekiranya, 
menakdirkanvmemutuskan,menentukan, 
menetapkan, menggariskan, menyuratkan 

takdis n pemberkatan, pengudusan, penyu- 
cian; 
menakdiskan v menguduskan, menyuci- 
kan 

takhayul n dongeng, khayalan 

takhlik, menakhlikkan v membentuk, mem- 
buat, menciptakan menjadikan, mewujud- 
kan; 

takhta n singgasana, kursi kerajaan, kedu- 
dukan, mahkota, kekuasaan, kehormatan; 
menakhtakan v melantik, memahkotakan, 
menabalkan, mendudukkan, mengangkat, 
menobatkan 
bertakhta v memerintah, berkuasa, ber- 
kerajaan, bersemayam, bersinggasana, 
berkedudukan, bertahana 

taki na ikrar, janji, 
bertaki v berikrar, berjanji 

takik n biku, cangap, gerigi, gubang, kelar, 
keluk, ketak, luk, rigi-rigi, takuk, tokek, 
toreh, tukik; 
menakik v memarang, menakuk, menca- 
tuk, mencoaki, menekuk, menoreh, me- 
nukik, menyadap: 
bertakik v berakuk, berbiku, bercangap, 
bergerigi, bergubang, berkeluk, berluk, 


486 takir * takut 


bertakuk, bertokek, bertoreh, bertukik, 
keluk; 

bertakik-takik v bertatah-tatah 

takir n limas, tekoran 

takjub a ganjil, heran, kaget, kagum, pelik, 


kan, menerangkan, mengartikan, meng- 
interpretasikan, menguraikan, menjelas- 
kan, menyatakan, menyimpulkan, meru- 
muskan: 

penakrifan n pembatasan, pendefinisian, 


silau (ki), tercengang, tergeleng-geleng, pengartian 
terkejut, terperanjat, terpesona, terpukau, takrim n ikram, pemuliaan, penghargaan 
menakjubkan v memelikkan, memeran- penghormatan 


jatkan, memesonakan, memukau, mena- 
rik, mengagetkan, mengagumkan, menge- 
jutkan, mengganjilkan, mengherankan, 
ketakjuban n keajaiban, keheranan, keka- 
getan, kekaguman, kepelikan, keterkejut- 
an, keterpesonaan 


taksa a ambigu, baur, dubius, kabur, men- 
dua, remang, samar; 
ketaksaan n ambiguitas, kesamaran, mak- 
na ganda 

'taksir n anggaran, hisab, hitung, kira-kira, 
nilai, perhitungan, rancangan, 


taik, menaik v mempelajari, mendalami, menaksir v 1 mematut-matut, memperki- 
mendaras, menelaah, mengkaji rakan, menduga, menebak, menerka, 

taikat n takarir mengajuk, mengancar-ancar, mengang- 

taklimat n brifing, penerangan, (peng)arah- gar, menghargai, menghisab, menghitung, 
an, penjelasan, santiaji mengira-ngira, menilai; 2 menantikan, 

takluk v angkat tangan, berlutut, berserah mengesir, menggemari, mengharapkan, 
diri, kalah, kecundang, keok (ki), mengaku, menghendaki, mengingini, menikmati, 
mengambau (ki), menurut, menyembah menyenangi, menyukai; 


(ki), menyerah, roboh, rontok (ki), tekuk 
lutut, tergelincir (cak), tersisih, tewas (cak), 
tumbang, tunduk; 

menaklukkan v melalap (ki), melanggar, 
melibas (ki), melumatkan (ki), membabat 
(ki), membantai (ki), memengaruhi, me- 
merintah, memikat, memulut (ki), mena- 
wan, mencaplok (cak), mencengkeram, 
mencukur (ki), menduduki, menewas- 
kan (ki), mengalahkan, mengganyang (ki), 
menggilas (ki), menggulung (ki), meng- 
habisi (ki), menghancurkan (ki), mengon- 
trol, menguasai, menjajah, menjatuhkan 
(ki), menumbangkan, menumpaskan, me- 
nundukkan, merampas, merebut mero- 
bohkan (ki), merontokkan (ki), 
penaklukan n penawanan, pendudukan, 
penguasaan, penjajahan, penundukan, pe- 
rampasan, 

taklukan n bawahan, jajahan, tawanan 
takraw n bola rotan, sepak raga 

takrif n arti, batasan, definisi, interpretasi, 
keterangan, makna, maksud, penentuan, 
pengertian, penjelasan, perian, pernyata- 
an, pertegasan, simpulan, tafsir, takwil, 
uraian, 

menakrifkan v memerikan, memutuskan, 
menafsirkan, menakwilkan, mendefinisi- 


penaksiran n penganggaran, penghitung- 
an, pengiraan, penilaian, 
taksiran n ancar-ancar, anggaran, dugaan, 
estimasi, hitungan, kiraan, pendapat, 
raba, rekaan, tebakan, terkaan 

taktik n akal, cara, diplomasi, gaya, jalan, 
kaidah, kiat, kunci (ki), langkah, metode, 
muslihat, putar belit, rahasia, rencana, 
resep, set (cak), siasat, strategi, trik, usaha 

taktis a diplomatis, politis, strategis 

takuk n cangap, gubang, ketak, luk, rakuk, 
takik, toreh, tukik: 
menakuk v menakik, mencatuk, menetak, 
menoreh, menukik: memastikan, menen- 
tukan, menetapkan, 
bertakuk v berakuk, berkeluk, berluk, ber- 
takik, bertoreh, bertukik 

takutabergidik, bimbang, cabar (hati), cemas, 
ciut (ki), cuak, curiga, empot-empotan (cak), 
gamang, gelisah, gemang, gemetar, 
gen-tar, gerun, giris, hormat, jeri, kecil 
hati, kecut hati, keder, khawatir, kuatir, 
mamang, menyangkak bulu, meremang, 
merinding, ngeri, nyanyang, ragu-ragu, 
resah, segan, seram, sungkan, syak, syak 
wasangka, takwa, tawar hati, waham, 
waswas, Zan; 
ant berani 


takut-takut 1 a malu-malu, ragu-ragu, 
segan-segan, tercengang-cengang, terhe- 
ran-heran, tersipu-sipu; 2 adv barang-kali, 
boleh jadi, jangan-jangan, kalau-kalau, 
mungkin, 

menakuti v meneror, mengacah, menga- 
cau, mengancam, mengganggu, meng- 
gentarkan, menggertak, menyugah, 
menakut-nakuti  melasikan, membuayai 
(ki), mengamang, mengancam, mengga- 
ham, menggarah menggertak, menginti- 
midasi: ; 

menakutkan 1 a angker, berhantu, ber- 
puaka; 2 v membimbangkan, memomok- 
kan, mencabarkan, mencekam, mence- 
maskan, mendebarkan, menegangkan, 
mengerikan, menggentarkan, mengge- 
mangkan, menggetarkan, mengkhawa- 
tirkan, menguatirkan (cak), menyeramkan, 
meragukan mengecutkan hati, meresah- 
kan, merindingkan, merisaukan; 

penakut 1 a bacul (cak), banci (ki), bernyali 
kecil, besar kalang, darah bali, kecut 
hati, tawar hati, kuyu, licik, pelasi, pema- 
lu; 2 n pencemas, pengecut, penggemang, 
penggentar, penggentar, penyegan; 
ketakutan n histeria, horor, kebim- 
bangan, kecemasan, kedahsyatan, kegeli- 
sahan, kegentaran, kejerian, kekecutan, 
kekhawatiran, kekrupukan, kengerian, 
kepanikan, keragu-raguan, keresahan, 
kerikuhan, keseganan, keseraman, ke- 
sungkanan, teror 

takwa n bakti, kepatuhan, ketaatan 

takzim n hormat, khidmat, respek, segan, ta- 
bik; 

menakzimkan v memuliakan, menghor- 
mati, menyegani 

tala n 1 bunyi, nada, rani, sekal, tangga nada, 
tata laras, 2 dengung, gaung, gema, talun, 
menala v menyamakan, menyelaraskan, 
menyenadakan, menyetem; 

bertala-tala v bersahutan, bertingkah-ting- 
kah, silih-berganti, susul-menyusul, 
setala n selaras, senada 

talah, tertalah-talah v bergegas, bersegera, 
bersicepat, berlekas-lekas, kesusu, terburu- 
buru, tergabas, tergesa-gesa, tergopoh- 
gopoh, terkocoh-kocoh, terlalah 

talak n perceraian, perpisahan, perpecahan, 


takwa * tali 487 


perleraian, persarakan, 
ant rujuk 
menalak v memecah-belah, memegat, me- 
mutus(hubungan),memisahkan,mencerai- 
kan, menjatuhkan (talak), menyarak 

talam n ancak, baki, bandea, ceper, dulang, 
lenggangan, limbangan, loyang, nampan, 
neka, nyiru, pahar, penampan, tampah, 
tampan, tetampan, tetangan; 

talar, bertalaran v berterus-terang, mem- 
benar-benar 

talas n birah, bentul, keladi; 
- cina kemumu 

talempong n celempong 

talenta n bakat, darah, pembawaan 

tali 1 n benang, dawai, kabel, keluan, kenur, 
rafia, rami, rantai, rotan, senar, senur, 
tutus, tambang, untai, 2 ki hubungan, 
ikatan, jalinan, rantai, 
--airl bendar, lungkang, parit, selokan; 2 iri- 
gasi, pengairan; 
--api api-api, murang, sumbu, tunam, upet; 
-- barut pembalut, pembarut, pembebat; 
-- jiwa belahan diri, belahan jiwa, biji ma- 
ta, cahaya mata, tepian mata, buah hati, 
bunga hati, tambatan hati, tempat hati, 
kesayangan, mahkota hati, mahkota jiwa, 
tajuk mahkota (ki), tali hati, tangkai hati, 
tali jantung, tali nyawa; 
-- kekang tali kendali, tom (cak); 
-- pengaman sabuk pengaman, tali keledar; 
-- peranti adat istiadat, leluri, pagar adat, 
tradisi; 
-- pusar(t) ari-ari, plasenta, saudara (ki), 
tembuni, uri; 
menalikan v mengebat, memautkan, me- 
nambatkan, menghubungkan, mengikat, 
menyimpulkan; 
bertali v berikat, berkait, berpaut, ber- 
sangkutan, bertaut; 
--darah berfamili, berhubungan darah, ber- 
keluarga, berkerabat, bersanak, bersauda- 
ra; 
tali-bertali 1 v berantai, bersambungan, be- 
runtun; 2 a berjalinan, berjalin-jalin, berse- 
lit-selit, kusut, rumit, ruwet; 
bertalian v berangkaian, berantai, beraso- 
siasi, bergabungan, bergiliran, berhubung- 
an, berikatan, berkaitan, berkenaan, ber- 
kombinasi, berpautan, bersambungan, ber- 


488 talu * tambah 


sangkutan, bersentuhan, bersinggungan, 
bertambatan, bertautan, bertemu; 
pertalian n 1 kawin, kekeluargaan, kontak, 
nikah, perantaraan, pergaulan, perhu- 
bungan, perikatan, perkariban, pernah, per- 
pautan, persaudaraan, pertautan, relasi, 
sangkut-paut; 2 afiliasi, aliansi, asosiasi, 
gabungan, gayutan, hubungan, ikatan, in- 
terelasi, jalinan, koalisi, kombinasi, konek- 
si, korespondensi, rangkaian, sangkutan, 
susunan, wasilah; 
mempertalikan v memasangkan, memper- 
temukan, menalikan, mengaitkan, menga- 
winkan, menghubungkan, menjodohkan, 
menyambungkan, menyandingkan; 

talu, bertalu-talu v bersambung-sambung, 
bertubi-tubi, berturut-turut, berulang- 
ulang, melayut (suara), terus-menerus 

talun, bertalun(-talun) v bergaung, bergema, 
bergemuruh, berkumandang, bersipo- 
ngang, membahana 

tamadun n kebudayaan, kemajuan, kultur, 
peradaban, 
bertamadun v beradab, berbudaya, maju, 
modern 

tamak a angkara, cerbak, demak, gelojoh, ke- 
maruk, lahap, loba, mata duitan, melik, 
muris, pelahap, rakus, serakah, temaah, te- 
maha; 
ketamakannkelahapan,kelobaan,kemelik- 
an, kemurkaan, kerakusan, keserakahan 

tamam 4 1 afdal, bulat, cukup, genap, kafi, 
kamil, komplet, lengkap, penuh, pepak, 
sempurna, 2 habis, putus, rampung, sele- 
sai, usai, tamat 

"taman n bustan, halaman ladang, kebun, la- 
han, lapangan, padang, talun, tegalan, 
- bacaan bibliotek, perpustakaan, taman 
pustaka, 
- nasional cagar alam, suaka alam, 
- pahlawan kuburan, makam, taman baha- 
gia 

"taman a berkanjang, gentur, getol, giat, rajin, 
tekun 

tamarinda n asam jawa, tamar hindi 

tamasya 1n lanskap, panorama, pemandang- 
an, vista: 2 n darmawisata, rekreasi, tur 
(cak), wisata, 3 v bertamasya, 
bertamasya v berdarmawisata, berekreasi, 
berpelesir, berpesiar, berwisata, dolan, 
jalan-jalan, melancong, piknik, tur (cak) 


tamata berakhir, berhenti, bubar, finis, habis, 


khatam, kiamat, langsai, lengkap, lunas, 
rampung, selesai, sempurna, siap, tamam, 
usai, 

ant mulai 

menamatkan v memberhentikan, memu- 
tuskan, mengakhiri, menghabiskan, meng- 
khatamkan, menuntaskan, menutup, me- 
nyelesaikan, menyetop, menyudahi, me- 
nyudahkan, merampungkan, 

ant memulai 

tamatan n alumni, alumnus, jebolan (cak), 
keluaran, lepasan, lulusan 


tambah 11 imbuh, ganduh, tambahan, tokok; 


2 a (ber)lebih, ekstra, plus; 3 adv kian, ma- 
kin: 

ant kurang 

menambah v meluas, memajukan, mem- 
perbanyak, menaikkan, menambahkan, 
menambuh, mencampur, mengimbuh, 
meninggi, meningkatkan, menokok, 

ant mengurangkan 

menambahi v membubuhi, menokok, 
mengimbuhi, 

ant mengurangi 

menambah-nambahi v ki melebih-lebih- 
kan, membesar-besarkan, membumbui 
(ki), mendramatisasi, mengada-ada, meng- 
garami (ki), 

menambahkan v 1 melangkaukan, mele- 
barkan, melebihkan, melewatkan, meluas- 
kan, memanjangkan, memasukkan, mem- 
beri, membubuhkan, menaruh, mengim- 
buhkan, meninggikan, menokokkan, me- 
nyematkan, menyertakan, menyubsidi, 
menyuntikkan, menyusulkan; 2 membe- 
sarkan, memper-banyak, meningkatkan, 3 
melanjurkan, me-lanjutkan, meneruskan, 
menyambung, 

ant mengurangkan 

penambah n pelengkap, pencukup, peng- 
ganda, pengisi, penokok, 

penambahan ninterpolasi, kenaikan, pelu- 
asan, pemayangan, penggandaan, pengisi- 
an, penguluran, peninggian, penokokan, 
penyisipan, 

ant pengurangan 

tambahan n adendum, aksesori, apendiks, 
bonus, bumbu (ki), bunga (ki), catatan, 
ekstra, embel-embel, gandaan, imbuhan, 


komplemen, lampiran, lanjutan, lebihan, 
pelengkap, sambungan, sematan, sup- 
lemen, susulan, injeksi (ki), subsidi, suntik- 
an (ki): buntut, ekor, perpanjangan, 
susulan, terusan: 

bertambah 1v berangkat, beranjak (ki), ber- 
imbuh, berserang, bertambah, melaju, me- 
naik, menanjak, meningkat, merayap, 
2 v memanjang, memulut, mengaret, 
3 v babar; beranak cucu, beranak-pinak, 
berganda, berkembang (biak), berlipat, 
bertumbuh, membanyak, membiak, me- 
rambak; 3 a kian, lebih, makin; 

ant berkurang 

pertambahan n eskalasi, kenaikan, pening- 
katan, perbanyakan, amplifikasi, pembeng- 
kakan, pembesaran, perluasan; kemajuan, 
perkembangan, pertumbuhan, progres 
tambak n alahan, balong, baluarti, bedengan, 
bendung(an), benteng, dinding, embarau, 
empang, galang-galang, galeng, gili-gili, ko- 
lam, padak, pematang, tanggul, tebat, tem- 
bok, waduk; 

menambak v 1 menimbun; 2 melalau (ki), 
membendungi, membentengi, menahan, 
menanggul, mencegah, menebat, menga- 
lah, mengambak, mengempang, mengha- 
lang, menghambat, menyekat, merintangi; 
tambal v patri, solder, sumbat, sumpal, tem- 
bel; 

menambal v melekatkan, mematri, mem- 
bendung, membilai (ki), membungkus, me- 
nahan, menambah-nambah, menampal, 
menembel, menudungi, menutup, me- 
nyambung, menyekat, menyolder, me- 
nyumbat, menyumbi, menyumpal; 
tambalan n tampalan, tembelan, rekatan, 
sekatan, sumbat(an), sumpal(an), tudung, 
tutup 

Itambang n kolong, korok, lombong, tero- 
wongan, 

menambang v melampan, mencebak, 
menggali 

"tambang n pancang, tambatan 

tambat, menambat v melilitkan, meling- 
karkan, membalut, membebat, membelit, 
menaul, mencancang, menggantung, 
menghubungkan, mengikat, menuas, 
menyambat, menyambung, menyimpul; 
menambatkan v1 mengarih, mengikatkan; 


tambak * tampak 489 


2 melabuhkan, mendaratkan, menyakat- 
kan, merapatkan; 

penambat n 1 pembebat, pengikat, tali; 
2 pemikat, penarik, penggoda; 

tambatan n pancang, tambang; 

~ hati buah hati, jantung hati, kekasih, pu- 
jaan, tali hati, tali jantung, tali jiwa, tali 
nyawa, tali pergantungan, tepian mata; 
tertambat v gandrung, jatuh cinta, kasma- 
ran, terbalut, terbebat, terbelit, tercantol (ki), 
terikat, terkait, terlilit, terpaut, terpesona, 
terpikat, terpincut, terpukau, tersimpul, ter- 
tantang, tertarik (hati), tertawan; 
bertambat v 1 berlabuh; 2 berhubung- 
an, bersambat, bersambungan; 
bertambatan v berbalut, berbebat, berbelit, 
berkaitan, berlilit, bersimpul, bertalian, ter- 
ikat; 

pertambatan n ikatan, perhubungan, per- 
kaitan, persambungan, pertalian 


tambeng 4 babil, badung, bangor, bengal, de- 


gil, dugal, gecul, gelo, gemblung, kepala 
batu, keras kepala, kurang ajar, nakal, pem- 
bangkang, penengkar, tegar (ki), tekak 


tambun a gemuk; 


menambunkan a menggemukkan 


*tambun n gunduk, longgok, onggok, tim- 


bun, tonggok; 

menambun v melonggokkan, membum- 
bun, mengonggokkan, menimbun, menin- 
dan, menumpuk; 

tambunan n bumbun, gundukan, lambak, 
longgokan, onggokan, tandingan, timbun- 
an, tumpukan; 

bertambun v 1 berlonggok-longgok, ber- 
onggok-onggok, bertimbun; 2 ki berjejal, 
sesak 


tamburn dram (cak), drum, gendang, gende- 


rang, jidur, lengkam, nakara, nekara, nobat, 
rebana, redap, tam-tam, tangsa, terbang, 
tifa, timpani, tingkah; 


tameng n 1 dadap, jebang, perisai, telabang; 


2 ki benteng, penahan, penangkal, penang- 
kis; 


tampah n badang, gadang, indang, nyiru, 


tampi 


tampak 1a jelas, kasat mata, kelihatan, keta- 


huan, ketara, nyata, terang; 2 v ada, datang, 
hadir, kedapatan, menonjol, menyem- 
bul, muncul, nongol (cak), terbit, terbuka, 


490 'tampan * tamu 


tercelik, terlihat, terpandang, tertentang, 
tertumbuk pandangan, timbul, visibel; 


ant 1 gaib; 2 tenggelam 
menampak v melihat, memandang, 
menyaksikan; 


menampakkan v memamerkan, mema- 
parkan, membentangkan, membuka, me- 
meragakan, menampilkan, memperlihat- 
kan, mempertontonkan, memunculkan, 
mendedahkan, mengekspos, menggam- 
barkan, menonjolkan, menunjukkan, me- 
nyatakan, menyembulkan, menyingkap- 
kan; 
tertampak v kelihatan, terlihat; 
tampaknya adv barangkali, bisa jadi, boleh 
jadi, kalau-kalau, kali (cak), kayanya (cak), 
kelihatannya, kemungkinan, mana tahu, 
mungkin, naga-naganya (cak), nampaknya, 
nyatanya, rupanya, sepertinya, siapa tahu, 
takah-takahnya 

‘tampan a anggun, apas, ayu, bagus, cakap, 
cakep, cantik, elok, gagah, ganteng, indah, 
juwita, kacak, kasep, kirana, laksmi, layak, 
manis, menarik, padan, pantas, patut, 
ranggi, rupawan; 
ant jelek 
ketampanan n keanggunan, keayuan, ke- 
gagahan, kegantengan, keindahan 

*tampan n baki, dulang, nampan, panai, pe- 
nampan, tabak, talam, tetampan 

tampang n air muka, bentuk, durja, ekspresi, 
muka, paras, potongan, raut, roman, rona 
(ki), rupa, tampan, wajah, 
menampang v mejeng (cak), meledang, me- 
raga, 
bertampang v bermuka, berparas, berwa- 
jah 

'tampang, menampang n 1 irisan, keratan, 
potongan, 2 diameter, garis tengah, seng- 
kang 

tampar v tepuk, 
menampar v memukul, menabok, mena- 
ngani, menapuk, mencentang, menda- 
bik, mendemik, menebah, menempeleng, 
menepak, menepik, menepuk, mengem- 
pap, menggampar, menggaplok, menim- 
buk, menyepak, 
tamparann1gamparan,gaplokan,tabok-an, 
tempelengan, tepukan; hantaman, sambar- 
an, 2 ki cobaan, ujian, 


bertampar v bertepuk 

tampek n campak, gabak 

tampi, menampi v membersihkan, menapis, 
menenggek, mengayak, mengentek, me- 
ngirai, menyaring, menyindang; 
penampin ayakan, nyiru, tampah, badang, 
gadang, indang 

tampik, menampik v menafikan, menepis, 
menolak, menumpukan, berkeberatan, 
mengge-leng, 
penampikan n antipati, penafian, penang- 
kisan, penolakan, resistansi, perlawanan, 
tampikan n buangan, tolakan 

tampil v datang, hadir, maju, menampakkan 
diri, mendorong, menyorong, muncul, tam- 
pak, 
menampilkan v memajukan, memamer- 
kan, membawakan, memeragakan, mem- 
perlihatkan, mempertontonkan, mempre- 
sentasikan, menampakkan, menayangkan, 
mengajukan, mengedepankan, menge- 
mukakan, menghadirkan, menunjukkan, 
menyajikan, menyuguhkan, 
penampilan n kinerja, prestasi, manifesta- 
si, penampakan, pengejawantahan, per- 
forma, 
tampilan n bentuk 

tampuk n 1 gagang bedil, hulu, pangkal be- 
dil, popor, siku, tangkai bedil; 2 ki pucuk, 
puncak, ujung 

tampung v muat, tadah, terima, 
menampung v 1 menadah(i), mewadahi, 
menghimpun, mengumpulkan, 2 mene- 
rima, menyerap, 3 ki memuat, mener- 
bitkan; 4 melawan, membendung, mena- 
han, menangkal, mendada, menghadapi, 
menghalangi, menyambut, menyekat, 
ant 1 membuang 
penampung n penadah, penghimpun, pe- 
ngumpul, 
penampungan n pembendungan, pena- 
dahan, penghimpunan 
ant pembuangan 

tamsil n alegori, ibarat, kias, metafor, per- 
misalan, perumpamaan, simile; 
menamsilkan v memisalkan, mengaci-aci- 
kan, mengiaskan, mengibaratkan, meng- 
umpamakan 

tamtama n prajurit 

tamu n pelawat, pengunjung, petandang, pe- 
ziarah; 


bertamu v berjamu, berkunjung, bersam- 
bang, bertandang, berziarah, melawat 
tanah n 1 bentala, butala, bumi, darat(an), 
pertiwi, benua, pulau, 2 kapling, lahan, 
persil, 3 negeri, teritori, wilayah, daerah, 
desa, 
- air ibu pertiwi, nusa, tanah kelahiran, 
tanah tumpah darah, watan, 
- daun bunga tanah, humus, kompos, 
pupuk hijau, soren, 
- kosong lahan tidur, 
— laku tanah daun: 
- lapang alun-alun, lapangan, pelan, 
— liat lempung, tanah pekat, 
- raya benua, kontinen, 
- tersirat kober, kuburan, makam, peris- 
tirahatan terakhir, pesara, pusara, 
bertanah v 1 berkampung, berkawasan, 
berwilayah; 2 berakar berumbi, berurat 
berakar, bertapak, 
pertanahan n agraria, 
mengetanahkan v 1 memakamkan, mena- 
nam, mengebumikan, menguburkan; 2 ki 
melecehkan, mendaifkan, mengecilkan, 
menghinakan, menistakan, meremehkan, 
merendahkan 
tanak v kukus, masak, rebus; 
menanak v memasak, mengukus 
tanam v tabur, tancap, taruh, timbun: 
menanam v 1 memendam, menguburkan; 
2 menanamkan; 3 memasang, menaruh, 
menempatkan, menugaskan, 4 menginves- 
tasikan, menyertakan (modal): 5 memang- 
ku, membatinkan, membekam, memen- 
dam, memeram, menyimpan, 
ant1 menggali 
menanamkan v1 menancapkan, menegak- 
kan: 2 memasukkan, menaburkan, men- 
cangkokkan, menyuntikkan, 
penanam n pekebun, peladang, pesawah, 
petani; 
~ modal investor: 
penanaman n investasi, kapitalisasi, pemo- 
dalan, pendanaan, 
tanaman n 1 pohon, tumbuhan, 2 pendam- 
an, 
tertanam v 1 terpacak, terpancang, ter- 
patok, tertancap; terpaku, terpasak; terpat- 
ri, terukir; mendalam, meresap; 2 terkan- 
dung, terkubur, terpendam; tersembunyi 


tanah * tanda 491 


tanau n pialing, serindit 

tancang v ikat, tambat; 
menancang v menambatkan, mengarih, 
mengikatkan; 
tertancang v terikat, tertambat 

tancap v tusuk; 
- gas mengebut ; 
menancap v masuk, membenam, meng- 
hunjam, menusuk, 
menancapkan v 1 menikamkan, menusuk- 
kan; membenamkan, menghunjamkan, 
menujah; 2 memancangkan, mematok, 
menanamkan, menegakkan; memasukkan, 
menyuntikkan; 
ant mencabut 
tertancap v ambles, menembusi, terbenam, 
terhunjam; tertahan, terhenti; tercocok, ter- 
paku, terpancang, terpatok 
ant tercabut 

tanda n 1 atribut, cap, ciri, ikon, karakter, 
kualitas, lambang, logo, markah, penge- 
nal, rambu-rambu, sebut-sebutan, sembo- 
yan, simbol, semboyan; 2 alamat, anggai, 
faal, fenomena, firasat, gejala, gelagat, 
indikasi, isyarat, petunjuk, pertanda, sem- 
boyan, sinyal, tengara; aba-aba, kode, sas- 
mita;3alasan,alibi, bukti, burhan, dalil, hu- 
jah, jejak, kesaksian, kesan, keterangan, 
trek (cak); 
-- baca pungtuasi; 
-- bahaya alarm, peluit, sirene; 
-- hubung sempang, sengkang; 
--jadiacaram,agunan, cagar, panjar, perse- 
kot, tempah, uang muka; 
-- jasa bintang, medali, medalion; 
-- kurung parentesis; 
-- kutip tanda petik; 
-- mata cendera mata, cindur mata, kenang- 
kenangan, sagu hati (ki), suvenir; 
-- pembayaran kuitansi; 
-- tanya enigma, misteri, pertanyaan, prob- 
lem, teka-teki; 
-- terima resi, surat bahari; 
menandai v 1 membubuhi (cap); 2 men 
catat, mendapati, menemui, mengenali, 
mengetahui, mengidentifikasi, menjum- 
pai; 
menandakan v melambangkan, memberi- 
tahukan, menerangkan, mengidentifika- 
sikan mengisyaratkan, menjelaskan, me- 


492 tanda tangan * tanduk 


nunjukkan, menyatakan, menyimbolkan, 
merepresentasikan; membuktikan, mene- 
gaskan; 
penanda n indeks, indikator, penunjuk, 
bertanda v berbekas, bercap, berciri, ber- 
jejak, berkesan, berlambang, berlogo, ber- 
merek, bernama, bersimbol, berstempel, 
bertato: 
pertanda n alamat, bakat, faal, firasat, ge- 
jala, gelagat, indikasi, isyarat, padah(an), 
petunjuk, simptom, sinyal, tanda-tanda, 
tengara, 
petanda n petunjuk 

tanda tangan n aurograf, cap jempol, paraf, 
tapak tangan, teken, 
menandatangani v memaraf, meneken, 
mengakui, mengesahkan, 
penandatanganan n pengakuan, penge- 
sahan; 
bertanda tangan v bercap, berparaf, berte- 
ken 

tandan n gugus, jambak, sikat, sisir, tangkai, 
tundun, untai 
setandan 1 sedompol, segerombol, segu- 
gus, seikat, serangkai, sesisir, setangkai, 
setundun, seuntai 

tandang v jelajah, lawat, sambang, tengok; 
menandangiv 1 melawat, mendatangi, me- 
nemui, menengok, mengunjungi, menje- 
lang, menziarahi; 2 mengedari, mengeli- 
lingi, menjelajahi; 
ant meninggalkan 
bertandangv beranjangsana, berjamu, ber- 
kunjung, bersambang, bertamu, berziarah; 
petandang n tamu, musafir, pengelana, pe- 
ngembara, perantau, petualang; pelan- 
cong, turis, wisatawan 
ant tuan rumah 

*tandas a amblas (cak), bersih (cak), binasa, 
gundul, habis, habis-habisan, hilang, kikis, 
lenyap, licin, ludes, musnah, punah, putus, 
tandus: 
menandaskan vmelalap (ki), melantak, me- 
lenyapkan, melicinkan, meludeskan, mem- 
babat, membersihkan (cak), membinasakan, 
memunahkan, memusnahkan, menandus- 
kan, mengganyang, menggasak, meng- 
habiskan, menghilangkan, menguras, me- 
nuntaskan, menyikat habis, merangkus, 
memajuh 


"tandas a tegas, definit, jelas, nyata, pasti, 
menandaskan v memastikan, menerang- 
kan, menegaskan, menekankan, menguat- 
kan; 
penandasan n penegasan 

*tandas n jamban, kakus, kamar kecil, ruang 
rehat, toilet 

tanding, menanding v membandingkan, 
menimbal; 
menandingi v melawan, mengembari, 
mengimbangi, menimbangi, menjajari, me- 
nyaingi, menyamai; 
tandingann aduan, bandingan, imbangan, 
kelas (ki), lawan, level, musuh, padanan, 
rival, sabungan, saingan, tara, timbalan, 
timbangan; jodoh, pasangan, sandingan; 
bertanding v atas-mengatasi, beradu, ber- 
juak, berjuang, berkompetisi, berkontes, 
berlaga, berlawanan, berlomba, berpacu, 
bersabung, bersaing, bertarung, bertem- 
pur; 
pertandingan n festival, kejuaraan, kompe- 
tisi, kontes, musabagah, peraduan, per- 
bandingan, perjuangan, perkelahian, per- 
lagaan, perlawanan, perlombaan, persa- 
bungan, persaingan, pertarungan, per- 
tempuran, pertentangan, rivalitas, sayem- 
bara, turnamen, 
mempertandingkan v melawankan, mem- 
festivalkan, memperlombakan, menen- 
tangkan, mengadu, menghadapkan, me- 
ngompetisikan, menyabung, menyayem- 
barakan 

tandon n 1 agunan, andalan, boreh (cak), ca- 
garan, cengkeram, gadai, jaminan, panjar, 
tanggungan, 2 inventori, pasokan, perse- 
diaan, simpanan, stok, suplai 

tandu n bandusa, brankar, joli, kadera, ke- 
randa, mungkur, pelangkin, peti jenazah, 
peti mati, usungan; 
menandu v mengusung, 
membawa; 
bertanduv berarak, berkadera, berkeranda, 
berpelangkin, berpeti, berusung, naik (tan- 
du) 

tanduk n 1 cula, sumbu, sungu; 2 ki adikara, 
gigi (ki), kekuasaan, kekuatan, kuku (ki), 
otoritas: 
menanduk v melabrak, menabrak, menge- 
palakan, menyedok, menyengguk, menye- 


menyundut, 


rondol, menyerondong, menyeruduk, me- 
nyundul (bola); 
bertanduk 1 v bercula, bersungu, bersum- 
bu; 2a bergigi (ki), berkuasa, berpengaruh, 
kuat, otoritatif; 
tandus a1 gersang, kering, kering-keron- 
tang, kersang, kurus; 2 bersih (cak), habis, 
hilang, lapas, lenyap, ludes, pupus, tandas 
ant 1 subur 

tang n catut, gegep, kakaktua 

tangan n 1 lengan, yad; 2 ki bogem mentah, 
ketupat bengkulu, pukulan, sakal, tinju, 
3 ki kuasa, pengaruh, 
- besi despot, diktator, otokrat, tiran, 
- kanan ajudan, asisten, kepercayaan, 
- kosong 1 tanpa senjata, 2 sia-sia, tangan 
hampa, 
-- terbuka murah hati; 
menangani v1 memukul, menabok, me- 
nampar, mendera, menempeleng, meng- 
gampar, menggaplok, menggasak, meng- 
gebok, menggebuk, menggocoh, mengha- 
jar, menghantam, meninju, menjotos, me- 
nonjok, menumbuk, 2 membenahi, mem- 
bereskan, memintasi, memproses, me- 
nanggulangi, menindak, mengamankan, 
mengatasi, menghandel (cak), mengurus, 
menuntaskan, menyelesaikan, melaksana- 
kan, menekel (cak), mengerjakan, meng- 
garap, mengikhtiarkan, menjalankan, 
mengusahakan, 
penanganan n pengerjaan, penggarapan, 
pengurusan, penindakan, penyelesaian, 
tertangani v teratasi, terkendali, terpe- 
cahkan, terselesaikan, tertanggulangi 

tangaraawas, hati-hati,ingat-ingat, teliti,was- 
pada 

tangas, bertangas v mandi uap, mandi 
sauna; 
menangas v mengukus, menguapi; 

tangga n 1 eskalator, injak-injak, undak-un- 
dakan, trap (cak); 2 ki hierarki, jenjang, le- 
vel, pangkat, skala, strata, tahapan, taraf, 
tataran, tingkatan; 
- berjalan eskalator, 
-- nada rani, sekal, tala, tata laras: 
bertangga v berfase, berperingkat, berting- 
kat, berlapis-lapis; 

‘tanggal v coplok, copot, gugur, luruh, me- 
lucut, potol, puput, rontok, terkelupas, 
terlepas, terpacul; jatuh; 


tang ° tangguh 493 


menanggal v melucuti, melulusi, mem- 
buka, membongkar, mengupas; 
menanggalkan v melepaskan, melucuti, 
meluluskan, meluruhkan, memapas, mem- 
buka, mencabut, mencopot, menggugur- 
kan, merontokkan 

ant memakaikan 


"tanggal n agenda, almanak, bulan, datum, 


hari, kalendar, tarikh; 
penanggalan n tarikh, almanak, takwim, 
kalender; 


tanggang, bertanggangvarik, berjaga, melek; 


~ malam bergadang, menanggang mata; 
menanggangv menahan, mencegah, me- 
negah, mengekang, menghalangi, meng- 
hambat, merintangi; 

~ perut berpantang, berpuasa, bertarak, sa- 
um 


tanggap a kritis, paham, peka, perseptif, 


reaktif, reseptif, responsif; 
menanggapivmeladeni,melayani, melihat, 
memahami, memandang, membalas, 
memikirkan, memperhatikan, menafsir, 
menangkis, mencerap, menduga, mene- 
laah, menerima, menerka, menganggap, 
mengetahui, mengomentari, menimpali, 
menjawab, menyahut, menyambut, me- 
nyimpulkan, meramalkan, merespons, 
merumuskan; 

ant membiarkan 

penanggap n komentator, kritikus, pemba- 
has, pengulas, penyanggah; 

tanggapan n balasan, jawaban, kesan, ko- 
mentar, penerimaan, persepsi, reaksi, res- 
pons, sahutan, sambutan, sanggahan, sim- 
pulan, tangkisan 


'tangguh, menangguhkan v melalaikan, me- 


lambatkan, melewatkan, memanjangkan, 
memundurkan, mengemudiankan, meng- 
esokkan, mengulurkan, mengundurkan, 
menundakan; 

penangguhan n pengunduran, penunda- 
an; 

tertangguh v terhalang, terhambat, ter- 
henti, tersekat, tersuntuk, tertahan, ter- 
tunda; 


"tangguh a andal, keras hati (ki), kuat, kukuh, 


mam-pu, perkasa, resistan, tabah, tahan, 
tangkas, tegar, teguh, ulet, unggul; 
ant loyo; lemah 


494 tanggul * tangkap 


ketangguhan n kekuatan, kekukuhan, ke- 
mampuan, ketabahan, ketahanan, ketang- 
kasan, keteguhan, keuletan, keunggulan 

tanggul n bendungan, dam, tambak, waduk 

tanggulang,menanggulangivmembereskan, 
memecahkan, memintasi, mengamankan, 
mengatasi,mengendalikan,menguasai,me- 
nuntaskan, menyelesaikan, 
penanggulangan njalan keluar, pemecah- 
an, pengendalian, penyelesaian, resolusi, 
solusi: 
tertanggulangi v teratasi, terkendali, terle- 
wati, terpecahkan, terselesaikan, tertangani 
ant terbiarkan 

Itanggung, menanggung v 1 mencecap, 
mengalami, mengecap, mengenyam, meni- 
ti, menjalankan, merasakan, mendapat, 
menderita, mengidap, terkena, terserang, 
memikul, menuai (ki), 2 membiayai, me- 
melihara, menafkahi, mengampu, meng- 
ongkosi, menjamin, merawat; 3 meng- 
angkat, mengangkut, memanggul, mem- 
bopong, memikul, mendukung, meng- 
usung, menyandang, menyangga, 4 me- 
mastikan, membenarkan, menegaskan, me- 
neguhkan, menguatkan, menyungguh- 
kan; 
penanggung n 1 penjamin, 2 penderita, 
pengidap; 
penanggungan n derita, penderitaan, pera- 
saian; gerhana (ki), kemalangan, kesu- 
sahan; 
tanggungan n 1 amanah, beban (ki), kewa- 
jiban, tanggung jawab; ekor (ki), keluarga; 
2 andalan, boreh (cak), cagaran, cengkeram, 
gadai, jaminan, panjar, petaruh, rungguh- 
(an), sandar, tajak kebat, tandon; 
tertanggung v1 terangkat, terangkut, ter- 
panggul, terpikul, terusung; 2 tertahankan, 
terderita: 
pertanggungannlandalan, garansi, jamin- 
an; 2 asuransi: 
mempertanggungkan v 1 memercayakan, 
mengamanahkan,mengandalkan,menitip- 
kan, menumpangkan; menggantungkan, 
menyandarkan, menyerahkan, 2 memper- 
salahkan, mengambinghitamkan, menya- 
lahkan; 3 mempertaruhkan, mencagarkan, 
mengagunkan, menggadaikan, menjamin- 
kan 


"tanggung a kepalang, 
tanggung-tanggung a alang kepalang, ke- 
palang tanggung, setengah-setengah 
tanggung jawab n beban, kewajiban, tang- 
gungan, tugas; 
penanggung jawab n pengampu, penga- 
suh, wali 
bertanggung jawab 1 v berkewajiban; 2 a 
konsekuen, konsisten 
tangis n isak, sedu, sedan, tangisan; 
ant tawa 
menangis v meratap, merintih, tersengut- 
sengut; 
ant tertawa 
menangisi v menyesali, meratapi; 
ant menertawai 
penangis a cengeng, gembeng; 
tangisan n ratapan, rengekan, rintihan, 
tangis 
'#tangkain lanakcabang,ranting,tandan,tun- 
dun, untai, 2 batang, gagang, gandar, ga- 
ran, hulu; 
- bedil gagang bedil, pangkal bedil, popor, 
siku, tampuk; 
- daun pelepah, tulang daun; 
- kering ki bakhil, kejam, kikir, pantat ku- 
ning (ki), pelit, 
"tangkai, tangkaian n berandang, jelapang, 
kembung, lumbung, rangkiang, tarup 
tangkal, menangkalv mencegah, menegah, 
menjauhkan, menolak; mengawasi, men- 
jaga; 
penangkaln penahan, pencegah, penolak; 
benteng, perisai, tameng; azimat, jimat; 
penangkalan n pencegahan, preventif 
tangkap, menangkap v 1 melipat (ki), mem- 
bekuk, mencekal, menciduk (ki), menco- 
mot (ki), mengambil, menubruk, menyer- 
gap, menyerkap, meringkus; mencokok; 
menahan, menawan, mengamankan, 
mengangkat; 2 mencakup, mencaplok; 
merangkap; mencengkeram, menerkam, 
mengatup; 3 memetik, mengail, menja- 
la, menjaring, menjerat; menadah, menam- 
pung, menerima, menyambut; 4 ki me- 
mafhumi, memahami, memaklumi, mem- 
baca (ki), mencerap, mencerna (ki), men- 
cium (ki), mendeteksi, mengarifi, meng- 
endus (ki), mengerti, mengetahui, meng- 
indra; 


ant 1 membebaskan; 2 melepaskan; 3 me- 
lempar 
“tangan memergoki, mendapati, menang- 
kap basah, merodong; 
penangkap n pemancing, pengail, penje- 
rat, 
penangkapan n 1 arestasi, penahanan, pe- 
nawanan, penjeratan, 2 interpretasi, kon- 
struksi, pemahaman, pembacaan, penaf- 
siran, pencerapan, resepsi; 
ant 1 pembebasan 
tangkapan n 1 buruan, mangsa; 2 tahanan, 
tawanan; 
tertangkap v kena, dapat, tertawan; terje- 
bak, terjerat, terpancing, terperangkap, ter- 
pikat; 
ant terlepas 
~ basah ketahuan, tepergok, terkejar, ter- 
tangkap tangan, 

tangkar, menangkarkan v membiakkan, 
membudidayakan, memijahkan, memper- 
banyak, menetaskan, mengembangbiak- 
kan, menggandakan, 
penangkaran n 1 pembiakan, pemijahan, 
2 perbanyakan, pergandaan 

tangkasa aktif, andal, bergas, bersungguh- 
sungguh,cakap, cekatan,cepat,cergas, gan- 
cang, gesit, giat, langkas, lekas, lincah, pan- 
dai, pantas, sebat, sigap, terampil, treng- 
ginas; 
ant lamban 
ketangkasan v kecakapan, kecegahan, ke- 
cekatan, kecepatan, kecergasan, kegiat- 
an, kepandaian, kepantasan, kesigapan, 
ketangkasan, keteram-pilan 

tangki n bak, belek, blek, drum, gentong, 
kulah, tempayan, tong 

itangkil, menangkil v menemui, mengha- 
dap, menjumpai 

"tangkil, menangkil v membariskan, mende- 
retkan, menjajarkan, menjejerkan 

tangkis, menangkis v melawan, mematah- 
kan, membalas, membantah, membidas, 
memprotes, menanggapi, menangkal, 
mencegah, mendada, menengkari, me- 
nentang, menepis, menepuk, mengan- 
daskan, mengelak, menggagalkan, meng- 
hadapi, menimpali, menjawab, meno- 
lak, menyanggah, menyangkal, me- 
nyundul, merespons; 
ant menyerang 


tangkar * tanjak 495 


penangkisn pelawan, pembangkang, pem- 
bantah, pemrotes, penahan, penangkal, 
pencegah, penegah, penentang, penepis, 
penolak, penyanggah, penyangkal, 
tameng; 

penangkisan n pembangkangan, pemban- 
tahan, pemrotesan, penangkalan, pence- 
gahan, penentangan, penolakan, pe- 
nyanggahan, perlawanan; 

tangkisan balasan, bantahan, bidasan, da- 
lih, elakan, helat, jawaban, penampikan, 
penolakan,perlawanan,protes, sanggahan, 
sangkalan, sundulan, tanggapan, tegahan, 
tentangan, tepisan 


tangkup 1 n penutup, tutup, 2 v telungkup, 


tengkurap, tiarap, 

ant 2 telentang 

menangkup v1 mengatup, mengucup, me- 
nguncup,menudungi,menutup,menyung- 
kup: menangkap, merangkap: 2 bertiarap, 
menangkuk, menelangkup, menelung- 
kup, menengkurap, meniarap, menjera- 
hap, menyungkur, merahap, 

ant 1 membuka, 2 menelentang 
menangkupkan v menempelkan, menga- 
tupkan, merapatkan (telapak tangan), me- 
nelangkupkan, menelungkupkan, me- 
nengkurapkan, meniarapkan, menjerahap- 
kan, menyungkurkan, 

ant menelentangkan 

tertangkup v 1 terkatup, tertutup; 2 terte- 
lungkup, tertengkurap, tertiarap 

ant 2 bertelentang 


tangkur n kuda laut, unduk-unduk 
tanglung n lampion, lentera, loleng 
tangsi n 1 asrama, balai, bangsal, barak, be 


deng, hostel, mes, rumah panjang: 2 bui, 
hotel prodeo (ki), kerangkeng, kurungan, 
lembaga pemasyarakatan, penjara, rumah 
pasung, rumah tahanan, sel 


tani, bertani v berbendang, bercocok tanam, 


berhuma, berkebun, berladang, bersawah, 
bertanam, bertegal, 

pertanian n agraria, perhumaan, perke- 
bunan, perladangan, persawahan, 

petani n orang tani, pekebun, peladang, 
pembajak, penanam, petambak, petani 
penggarap, petani tam-bak 


tanjak a runcing, tajam, tirus, 


menanjak v1 memanjat, mendaki, mening- 


496 tanjung * tapus 


gi, meroket, naik; 2 berkembang, bertam- 
bah, maju, meningkat, tumbuh; 
ant menurun 

tanjung n ancol, jazirah, semenanjung 

tanpa p minus, sonder 

tantang, menantang v melawan, mengajak 
(berkelahi), menempuh, menghadang, 
menghadapi, menyongsong, merencah; 

tante n bibi, etek, makcik 
ant om 

tanur n kompor, dapur, perapian, tungku 

tanwujud a abstrak, khayali, maya, mujarat, 
niskala 
ant wujud 

tanya 1 n pertanyaan, soal; 2 v cak bertanya, 
ant jawab 
- jawab diskusi, interviu, soal jawab, wa- 
wancara, dialog,interlokusi, perbincangan, 
percakapan, 
menanya v bertanya, menyoal, 
menanyai v memeriksa, menginterogasi, 
menanyakan v 1 menyoalkan; 2 melamar, 
meminang, meminta, mempersunting, me- 
nunangi, 
penanya n interogator, pemeriksa, penguji, 
pengusut, penyelidik, pewawancara, 
bertanya v bersoal, menanya; 
ant menjawab 
~ jawab 1 berdiskusi; 2 wawancara, 
bertanya-tanya a bingung, heran, 
pertanyaannlinterogasi, perbahasan, per- 
bincangan, perdebatan, tanya, 2 perkara, 
masalah, permasalahan, persoalan, prob- 
lem, tanda tanya, teka-teki, 
ant 2 jawaban 
mempertanyakan v memasalahkan, mem- 
persoalkan 

tapa v bertapa, 
-- brata asketisme, pertarakan, tirakat, 
bertapav1 berkhalwat, berkonsentrasi, ber- 
makrifat, bersemedi, bersendiri, bersepi- 
sepi, bersuluk, bersunyi-sunyi, bertafakur, 
bertirakat, melakoni, memencilkan diri, 
mengasingkan diri; 2 mendekam, mering- 
kuk: 
pertapaannkhalwat, pengasingan diri, per- 
tarakan, suluk: 
petapan begawan, pendeta, resi, wiku, 
zahid 

tapak n 1 denai, jejak, runut, tanda, trek (cak); 
2 alas, ketapak, telapak; 3 asas, dasar; 


-- besi kasut kuda, ladam, sepatu kuda, 
tapak kuku, tapal kuda; 
-- sepatu sol sepatu, tapak kasut; 
-- tangan 1 telapak tangan; 2 tanda tangan; 
menapak v memijak, menginjak, menjejak- 
kan, menumpu; 
menapaki v memeriksa, menginvestigasi, 
mengusut, menyelidiki; 
menapakkan v memijakkan, menjejakkan, 
menumpukan; 
~ kaki ki menaklukkan, menduduki, meng- 
injakkan kaki, menguasai; mencaplok (cak), 
mencengkeram, menganeksasi, merebut; 
bertapak v 1 berbekas, berjejak, berkesan, 
berpijak, bertanda, bertumpu; 2 beralas; 
bertapakkan v berasaskan, berdasarkan, 
berpegang, bersandarkan, bersendikan, 
berteraskan; 
setapak n selangkah, setahap 

'tapal n pasta; 
-- gigi odol, pasta gigi 

"tapal n cancang, pacak, pancang, patok, ram- 
bu, tonggak; 
-- batas 1 perbatasan; 2 padan, sempadan, 
tepi 

tapal kuda n kasut kuda, ladam, sepatu 
kuda, tapak besi, tapak kuku 

tapang n amben, balai-balai, dipan 

tapir n babi alu, babi gajah, babi murai, 
badak babi, badak tampung, cipan, kuda 
arau, tenuk 

tapis n ayakan, filter, penapis, pengayak, pe- 
niris, penyaring, saringan; 
menapis v membersihkan, memilah, memi- 
lih, menampi, meneliti, mengayak, mengi- 
dang, mengirai, mengisai, menimbang, me- 
ninting, menyaring, menyeleksi, menye- 
lerai, menyerkai, menyortir; 
penapis n filter, pengayak, penyaring, ta- 
pis; 
penapisan n filtrasi, pemilahan, penyaring- 
an; 
tapisan n ayakan, pilahan, saringan, sor- 
tiran, tampian, tirisan 

taplak n alas meja, cadar, seprai 

'tapuk, menapuk v memukul, menabok, 
menampar, menempeleng, menggampar, 
meng-gaplok 

"tapuk n kedok, topeng; 

tapus, menapus v memerah, memeras, me- 
mulas, meremas 


‘tara n babat, bandingan, imbangan, kufu, la- 
wan, padanan, santiran, tandingan, tim- 
bangan, timpalan, tolok; 
menyetarakan v menyeimbangkan, me- 
nyamakan, menyepadankan, menyetim- 
bangkan; 
penyetara n pengimbang; 
tertara v terbandingkan, tertandingkan; 
setara n ekuivalen, proporsional, sama, se- 
babat, sebanding, sederajat, seimbang, seja- 
jar,sekelas,sekufu,selaras,selevel,sepadan, 
separas,setimbang, setimpal, setinggi, seto- 
lok; 
kesetaraan n ekualitas, ekuivalensi, kesa- 


Itara ° tarik 497 


menargetkan v mematok, menetapkan, 
menjadwalkan 


tarin ajojing, dansa, joget, ronggeng, tandak; 


-- piring tari inai; 

menari v berajojing, berdansa, berjaipong, 
berjoget, beronggeng, bersamba, bertan- 
dak, goyang pinggul, menayub; 
menari-nari v 1 berjoget-joget; 2 ki berbaha- 
gia, berbesarhati, bersenanghati, berbunga- 
bunga (ki), bergembira, bergendang (ki), ber- 
suka cita: 

penari n bedaya, penandak, penayub, pe- 
ronggeng, tukang tari, 

tarian n gaya tari, jenis tari 


maan, kesejajaran, kufu, paritas 

"tara n angan-angan, gambaran, imaji 

taraf nambang, babak, buruk baik, darjah, de- 
rajat, fase, kategori, kedudukan, kelas, kua- 


tarif n bayaran (cak), bea, beban, biaya, 
daftar ongkos, daftar sewa, harga, pajak, 
pungutan 

tarik n anjur, betot, cabut, eret, ganjur, hela, 


litas, martabat, mutu, pangkat, pereng- 
gan, peringkat, periode, stadium, tahap, 
takat, tataran, tingkat, tingkatan, 
menarafkan v melambungkan, melejitkan, 
mempromosikan, 
bertaraf v berderajat, berkategori, berkedu- 
dukan, berkelas, berkualitas, bermutu, ber- 
pangkat, berperingkat, bertingkat, 
setaraf n sebanding, sederajat, seimbang, 
sejajar, sekedudukan, sekelas, sekupu, 
semartabat, sepadan, sepangkat, sepe- 
ringkat, serupa, setanding, setara, setim- 
bal, setimbang, setimpal, setingkat, seting- 
katan: 
menyetarafkan v menarakan, menya- 
makan, menyejajarkan, menyepadankan 

tarak n pertarakan, 
bertarakv1 berpantang, berpuasa,menang- 
gang perut; prihatin; 2 berkhalwat, ber- 
suluk, bertapa, mengasingkan diri; 
pertarakan n 1 asketisme, pantang, puasa, 
saum, tirakat, zuhud; 2 khalwat, peng- 
asingan diri, pertapaan, suluk 

tarbil n jepretan, katapel, pelanting karet, 

plinteng, selepetan 

tarbus n ketopong, kulah-kulah, kuluk, 
kopiah stambul, kopiah turki, topi 

tarekat n aliran, mazhab, mistik, suluk, 
tarikat, tasawuf 

target n alamat, ambisi, bahan, bulan-bulan- 
an (ki), incaran, intensi, maksud, objek, sa- 
saran, tujuan, tumpuan, tuntutan; 


hunus, raih, rebut, renggut, sentak, seret; 

ant tolak 

- suara bernyanyi, menyanyi, 

-- tambang tarik tali, 

-- ulur tolak tarik; 

- urat berdeging, berkeras hati, berkuat, 
berseregang, bersikeras, bersikukuh, ber- 
sitegang, bersiteguh, bertahan, mengotot; 

menarik 1 v membantun, memberentang, 
membetot, membongkar (sauh), membu- 
but, mencabut, mengangkat, menganjur, 
mengeluarkan, mengeret, menggandeng, 
mengganggut, menghela, menghunus, 
menjambak, menjambret, menjenggut, 
menyentak, menyeret, meragut, meraih, 
merampas, merebut, meregang, mereng- 
gut, merengkuh, merentak, merentangkan; 
2 v memungut, mengenakan, mengutip; 
3 a atraktif, hebat, luar biasa, memaku (ki), 
memaut, memesona, memikat, memincut, 
memukau, menarik hati, menawan, men- 
cengangkan, mengagumkan, menggiur- 
kan, menggoda, menyenangkan, seronok, 
simpatik, 

ant 1 menolak: 3 membosankan 

~ diri berhenti, keluar, memisahkan diri, 
mengundurkan diri, menyekat, menyisih, 
- garis 1 menconteng, mencoreng, menco- 
ret, menggaris, menyetrip; 2 memisahkan, 
menjarakkan, 

“jiwa ki meregang jiwa, meregang nyawa, 
sekarat: 


498 tarikh * tarung 


~ kembali membatalkan, mencabut; 
~ langkah 1 berjalan, melangkah, menge- 
gah; 2 bersisurut, mundur, surut; 
~ langkah seribu kabur, melarikan diri, 
mengacir, mengibrit (cak); 
~ nafas menghela nafas, menyiuk; 
~ nafas penghabisan berkalang tanah, ber- 
pulang, mangkat, mati, menemui ajal, me- 
ninggal, tutup mata, tutup nyawa, tutup 
usia, wafat; 
~ telinga memilin telinga, 
telinga, menjewer, menjinjit; 
tertarik v 1 terbawa, terdorong, tergiring, 
terikat, terikut, terjerat, terjerumus, 
terseret; 2 terbetot, tercabut; 3 ki gandrung, 
jatuh cinta, kasmaran, silau (ki), terpikat, 
terbujuk, tercantol, tergoda, terhibur, ter- 
kesan, terpaut, terpesona, terpincut, ter- 
pukau, tertambat, tertawan; 
penarik n pembujuk, pemikat, penambat, 
penawan, pengajak, penganjur, penggoda, 
penghela, pengundang, penjerat, penun- 
da; 
tarikan n1 helaan, kutipan, pungutan, ram- 
pasan, renggutan, rengkuhan, runtunan, 
sentakan, tegangan; 2 ajakan, bujukan, 
godaan, jeratan, pengaruh; 
ketertarikan n 1 afinitas, daya gabung, ke- 
terikatan, kohesi; 2 animo, interes, minat, 
perhatian 

tarikh n1 angka tahun, bilangan tahun, sanat; 
2 riwayat, sejarah, tambo; 
menarikhkan v 1 menanggali; 2 meriwa- 
yatkan; 
bertarikh v bertanggal 

taring n caling, gading, gigi anjing, gigi asu, 
saing, sangir, siung; 
bertaring v bersiung, bersaing, bercaling, 
bergading, bersangir 

taris n balut, ikat, kebat, kujut; 
menaris v membalut, menalikan, menge- 
bat, mengikat 

tartar n kerak gigi 

taruh v cak menaruh; 
-- kata cak andaikan, andaikata, misalnya, 
seandainya, sekiranya, semisal, umpama 
kata; 
menaruh v 1 meletakkan, memangkalkan, 
menempatkan, mengedrop, menurunkan; 
2 melekatkan, memasang, memasukkan, 


memulas 


memberi, membubuhkan, memuat, me- 
muati, menambahkan, mencantumkan, me- 
nempatkan, mengimbuhkan, mengisi; 
3 mematok, memberi (harga), men- 
cagarkan, menentukan, menetapkan 
(harga); 4 menabung, menanam, mende- 
positokan, menitipkan (modal, uang), 
menyimpan; 5 memangku, memendam; 
~ hati mencintai, mengasihi, menyayangi; 
~perhatian memedulikan, memeka, mem- 
perhatikan, mengacuhkan, menghiraukan, 
mengindahkan; 
~ syak berprasangka, curiga, ragu-ragu, 
sangsi; 
petaruh n 1 agunan, andalan, cagaran, 
cengkeram, gadai, jaminan, panjar, rung- 
guh(an), sandar, tajak kebat, tandon, tang- 
gungan; 2 amanah, amanat, pesan, wa- 
siat, weling; 
taruhan n 1 agunan, cagaran, gadaian, ja- 
minan, sanderaan, tagan, tanggungan, 
teban; 2 celengan, simpanan, tabungan; 
3 iming-iming, pemikat; 
bertaruhvberjudi, berspekulasi, bertarung, 
memasang (judi), mencagar, me- 
neban, mengambil risiko; 
pertaruhan n perjudian; 
mempertaruhkanv1memercayakan,meni- 
tipkan, menumpangkan; 2 menyerahkan; 
menurunkan, mewariskan; 3 mempertang- 
gungkan, mencagarkan, meneban, menga- 
gunkan, menggadaikan, menjaminkan, me- 
nyandarkan, merungguhkan; 4 memperta- 
rungkan (nyawa), mengorbankan, menya- 
bung (nyawa); 
berpetaruh v berpesan, mengamanatkan, 
mewasiatkan 

taruk v pukul, hantam 

taruna n aspiran, calon, kader, kadet, kan- 
didat 

tarung v langgar, tabrak, tubruk; 
menarung v melanggar, menabrak, men- 
cium (cak), mendampak, menubruk, me- 
numbuk, menyandung, menyaruk, me- 
nyentuh; 
menarungkanvmembentrokkan,memben- 
turkan, memperlagakan, mempersabung- 
kan, mempersambungkan, memperta- 
rungkan, menabrakkan, mengadukan, 
menghantamkan, menubrukkan, menum- 
bukkan, menyabungkan, 


penarung n penghalang, penghambat, pe- 
rintang; duri, onak 
tertarung v 1 mentok, teragung, terbentur, 
terbentus, terlanggar, tersampuk, tersen- 
tuh, tersentuk, tertabrak, tertubruk, ter- 
tumbuk; 2 terantuk, tergelincuh, tersan- 
dung, tersaruk, tertadung; 
bertarung v 1 atas-mengatasi, beradu keku- 
atan, bergontok, berjuak, berjuang, 
berkelahi, berkompetisi, berlaga, 
berlawan, berlomba, berperang, berpupuh, 
bersabung, bersaing, bertanding, bertaruh, 
bertempur; 2 beradu lidah, beradu mulut, 
bertengkar mulut, berbahas, berbalah, ber- 
bantahan, bercekcok, berdebat, berdialog, 
bergaduh, bersalahan, bertukar pikiran, 
perang mulut; 3 beradu, berantuk, ber- 
benturan, berciuman (ki), berdampak, ber- 
langgaran, bersomplokan, bertabrakan, 
bertubrukan, bertumbukan; 
pertarungan nkompetisi,laga, peperangan, 
pergelutan, pergulatan, perjuangan, perke- 
lahian, perlagaan, perlawanan, perlom- 
baan, permusuhan, persabungan, persa- 
ingan, pertandingan, pertempuran, per- 
tentangan, rivalitas; 
mempertarungkan v  memperadukan, 
memperhadapkan, memperkelahikan, 
memperlagakan, memperlawankan, mem- 
perlombakan, mempersabungkan, mem- 
persaingkan, mempertandingkan, mem- 
pertempurkan, mempertemukan, mem- 
pertentangkan, mengadu, mengagah, 
menyabung 

tarup n atap, sengkuap 

tas n kempek, uncang; 

tasamuh n kesabaran, penerimaan, penger- 
tian, toleransi 

tasawuf n kebatinan, mistik, suluk, tarekat: 
ilmu sufi 

tasbih n rosario 

tasdik n kepastian, kepercayaan, keyakinan, 
pembenaran, penyungguhan, 
menasdikkan v membenarkan, menyung- 
guhkan 

tasik n danau, haud, situ, telaga 

taswir n gambaran, lukisan, pemerian, repre- 
sentasi 

tasyalim n pesimisme 

tasyrih n analisis, kupasan, uraian, 


tarup “ tata 499 


menasyrihkan v menganalisis, mengupas, 
menguraikan 


tata n acara, adat, aturan, cara, desain, 


hukum, kaidah, lagu, langgam, metode, 
norma, orde, peraturan, prinsip, ragam, 
sistem, struktur, susunan: 

-- acara susunan acara, 

-- boga gastronomi; 

-- cara 1 formalitas, konvensi, prosedur, 
saluran, siasat; asas, aturan, hukum, kai- 
dah, ketentuan, kode etik, norma; 2 adat, 
etiket, kebiasaan, kultur; 

-- kalimat gramatika, nahu, paramasastra, 
sintaksis; 

-- krama adab, akhlak, budi pekerti, etiket, 
kesopanan, moral, sopan santun, susila; 
basa-basi; 

-- laras rani, sekal, tala, tangga nada; 

-- letak atak, komposisi; 

-- nama nomenklatur, penamaan; 

-- surya bimasakti, galaksi, sistem solar; 

-- susila adab, akhlak, (budi) pekerti, etika, 
kebajikan, kesusilaan, kultur, moral; 
menata v membenahi, membereskan, me- 
melihara, memimpin, menentukan, me- 
nertibkan, mengapikkan, mengarahkan, 
mengarang, mengatak, mengatur, meng- 
edit, mengelola, mengemas, mengeset, 
mengurus, menyehatkan, menyunting, 
menyusun, menyutradarai, merangkai, 
merapikan, merawat, meronce, 

ant memberantakkan 

tertata a beraturan, berpola, rapi, sistema- 
tis, teratur, terorganisasi, terstruktur, ter- 
susun, tertib: 

ant berantakan 

penata n desainer, editor, koreografer, or- 
ganisator, pembentuk, pemimpin, pencip- 
ta, pengarah, pengatur, pengelola, penge- 
mas, pengurus, penyusun, perakit, peran- 
cang, pereka, sutradara, 

~ tari koreografer, 

penataan n organisasi, pembenahan, pem- 
bentukan, penciptaan, penertiban, peng- 
arahan, pengaturan, pengeditan, pengelola- 
an, pengemasan, pengurusan, penyusun- 
an, penyutradaraan, perakitan, perancang- 
an, perekaan, sistematika, sistematisasi; 
tataan n aturan, cara, sistem, susunan, ta- 
tanan, tata tertib 


500 tata bahasa * taut 


tata bahasan paramasastra, nahu, ilmu baha- 
sa, gramatika, jalan bahasa, morfologi; sin- 
taksis; 
-- baku tata bahasa normatif, tata bahasa 
preskriptif, 
- normatif tata bahasa preskriptif 

tatah n pahat, 
menatah v memahat, mencukil, mengukir 

tatak, tatakan n alas, bantalan, lapak, lapik, 
lepek, 
menataki v mengalasi, menyarapi 

tatal n bahan, congkong, pengetaman, se- 
lumbar, serpih kayu, serutan, sisa kayu, 
suban, tahi ketam, tahi serutan 

?tatal, tertatal v tergencet, terhimpit, terjepit 

tata laksana n administrasi, manajemen, tad- 
bir, tata kelola, tata usaha 

tatanan n aturan, bentuk, konstelasi, sistem, 
susunan, tata tertib 

tatang, menatang v membawa, menanai, me- 
nanang, menating, menayang, menenteng, 
menatangkan v membawakan, menayang- 
kan 

tatap v lihat, 
- muka berhadapan, bersemuka, bertatap 
muka, bertemu muka; 
menatap v memandangi (muka), memper- 
hatikan, melihat, menentang, meng- 
amati, mengawasi, merenungi, 
tatapan n pandangan, renungan, perhati- 
an, kerlingan, lirikan, pengamatan, pengli- 
hatan, tilikan, tinjauan, 
bertatapan v berpandangan mata, berpan- 
dangan muka, lihat-lihatan 

'tatar, menatar v mengajar, menyuluh, 
penatar n instruktur, pembimbing, peng- 
ajar, penyuluh, 
ant petatar 
petatar n murid, pelajar, peserta, pesuluh, 
siswa; 
penataran pelatihan, pemelajaran, penyu- 
luhan 

*tatar, tataran n hierarki, jenjang, lapisan, 
level, tangga, tingkatan 

tata tertib n disiplin, hukum, peraturan 

tata usaha n administrasi, manajemen, tad- 
bir, tata kelola, tata laksana 

tatkala p ketika (itu), pada masa itu, saat, 
seketika, semasa, sementara, sewaktu, te- 
ngah, waktu (itu); 


tato n cacah, rajah; 
menato v melukis, mencacah, mencoreng- 
coreng, menggambar, mengukir, menoreh, 
merajah 

taung, menaungi v melindungi, meling- 
kupi, meliputi, memayungi, meneduhi, 
mengayomi, menutupi, menyaputi, me- 
nyelaputi, menyelubungi; 

tauke n bos, majikan, juragan 

tauliahn1pelantikan, pembaiatan,penabalan, 
pengangkatan, penobatan, 2 surat keperca- 
yaan 

taur, menauri v membayar, menebus; 
tauran n bayaran, tebusan 

Taurus n Saur, Wrisaba 

taut, menautkan v 1 menangkupkan, me- 
ngancingkan, mengatupkan, menutupkan; 
2 memadukan, memperhubungkan, mem- 
persangkutkan, mempersatukan, memper- 
talikan, mempertemukan, mencantelkan, 
mencantolkan, mencantumkan, mengait- 
kan, mengatupkan, menggandengkan ta- 
ngan, menghubungkan, menjalinkan, me- 
nyangkutkan, merangkaikan, merapatkan, 
merekatkan, meyambungkan; 3 memfo- 
kuskan memusatkan, mengarahkan, me- 
nujukan (pandangan), menumpukan; 
ant melepaskan 
tautan n cantelan, cantolan, gantungan, 
gayutan, hubungan, jalinan, kaitan, padu- 
an, sambungan, sangkutan; 
bertaut v 1 bertangkup, mengatup, menu- 
tup, terkancing, terkatup;2 bercantum, ber- 
hubungan, berjumpa, berkaitan, berkoalisi, 
berpadu, berpaut, bersambung, bersang- 
kutan, bersatu, bersebati, bersua, berta- 
lian, bertemu, jalin-menjalin, mencantel, 
mencantol, menyangkut; 3 bergandeng- 
an, berjabatan, berpegang (tangan); 4 ber- 
potongan, bersilangan, silang selisih; 5 ki 
melekat, terpaku, tertuju; 6 berpusat, ber- 
tumpu; 
ant 1terbuka 
bertautan v1 berbelit-belit, berjalinan, ber- 
kelindan, berselit-selit, bersengkarut, kom- 
pleks, kusut, rumit, ruwet; 2 berangkaian, 
bergala, bergandengan, berhubungan, ber- 
kaitan, berpautan, bersambungan, bersen- 
tuhan, bertalian; 
ant berlepasan 


pertautan n afiliasi, asosiasi, perhubung- 
an, perjalinan, perjumpaan, perkaitan, 
perpaduan, persambungan, persangkutan, 
pertalian, pertemuan, relasi; 
mempertautkan v menautkan 

tautologi n iterasi, perulangan, repetisi; kele- 
wahan, kemubaziran 

tautologis a berulang, iteratif, repetitif; le- 
wah, mubazir 

tawa n gelak; 

tertawa v mesem (cak), terbahak, terge- 
lak, terkekeh, tersenyum, tersimpul, ter- 
sungging; 

menertawai v mengejek, menghina; 
menertawakan v melecehkan, meledek, 
mempermainkan (ki), memperolok-olok- 
kan, mempersendakan, mencemooh, 
mengejek, menggelikan, menghinakan, 
menistakan 

tawaduk a 1 rendah hati; 2 menurut, pasrah, 
patih, patuh, setia, taat, takwa, taslim, tu- 
nak, tunduk 

tawakal v berserah diri, berpasrah, tunduk, 
menerima 

tawan, menawan 1v memapas, memasung, 
membegal, membekuk, memegang, me- 
menjara, menahan, menangkap, mence- 
kal, menciduk (ki), mencokok (ayam, 
ikan), mencomot (ki), mengambil, mengu- 
rung, menjajah, menjarah, menjerat, me- 
nyandera, menyergap, merampas, mere- 
but, meringkus, 2vmemaut, memengaruhi, 
memesona, memikat, memukau, menam- 
bat, menarik, menggoda, mengikat; 3 a 
artistik, ayu, bagus, bahari (ki), cantik, elok, 
jelita, juita, molek, permai, rupawan, 
simpatik; 

ant 1 membebaskan; melepaskan 
penawan n penahan, penakluk, penang- 
kap, penjajah, penjarah, penyandera, 
penyerang, perampas; 

penawanan n arestasi, detensi, penahan- 
an, penangkapan; 

ant pembebasan 

tawanann 1 narapidana, pesakitan, rantai- 
an (ki), sandera, tahanan, tangkapan, ter- 
hukum, terpidana; 2 jarahan, rampasan; 
tertawan v 1 terambil, terampas, terebut, 
terikut, terjajah, terjerat, terkena, terpegun, 
terperangkap, tertakluk, tertangkap, terse- 


tautologi * tayang 501 


kap; 2 ki gandrung, jatuh cinta, kasma- 
ran, tercantol, tergoda, terikat, terpaut, ter- 
pesona, terpikat, terpincut, terpukau, ter- 
tambat, tertarik (hati) 

ant 1 terbebas 


ttawar a1 payau, adem, anyep, campah, cem- 


plang, hambar (rasa); 2 basi, batal, batil, 
3 reda, surut; 4 dingin (ki), kering (ki); ham- 
pa, kecut, sumbing; netral; 

--hati bacul (cak), banci (ki), penakut, penge- 
cut, penggentar; 

menawar v menghilangkan (racun, man- 
tra); 

menawari v memulihkan, menetralisasi, 
mengobati, menyembuhkan; 
menawarkan v menetralkan; 

penawar n obat, remedi; 


*tawar v cak menawar; 


menawar v berunding, melamar, membica- 
rakan, meminta, memohon, memusyawa- 
rahkan, menaksir, menegosiasi, mengemu- 
kakan, menilai, merembukkan; 
tawar-menawar v berembuk, bernegosiasi, 
bertawaran, bertransaksi: 

menawari v menyodori, meminta, mem- 
persilakan, menyuruh, 

menawarkan v1 mengijabkan, 2 melamar- 
kan, melelangkan, memasarkan, memin- 
takan, memohonkan, mempromosikan, 
menegosiasikan, menganjurkan, meng- 
usulkan, menunjukkan, menyodorkan, 
merekomendasi, merundingkan; 
penawar n pelamar, pelelang, pembeli, pe- 
minta, pemohon, pengasosiasi, perun- 
ding, 

penawarannijab, negosiasi, pelamaran, pe- 
lelangan, penunjukan, permintaan, permo- 
honan, tender: 

tawaran n ajuan, prasaran, proposal, pro- 
posisi, usulan 


tawon n kumbang, lebah, madukara (ki), ta- 


buhan 


tawur, tawuran perkelahian, keributan, keri- 


cuhan, kerusuhan 


tayang, menayang v membawa menanai, 


menanang, menatang, menating, 

menayangkan v 1 membawakan, mena- 
tangkan; 2 memamerkan, mementaskan, 
memperagakan, memperlihatkan, mem- 
persembahkan, mempertontonkan, mem- 


502 teater * *tebeng 


pertunjukkan,mempresentasikan, menam- 
pilkan, menerbitkan, mengedarkan, meng- 
hidangkan, menyajikan, menyiarkan, 
menyuguhkan; 
tayangan n 1 bawaan; 2 acara, drama, 
lakonan, pementasan, persembahan, per- 
tunjukan, sandiwara, siaran, teater, ton- 
tonan, wayang 

teatern1 bioskop, gedung pertunjukan, pang- 
gung, rumah komidi; 2 (seni) drama, ko- 
midi bangsawan, lakon, (seni) pentas, per- 
tunjukan, sandiwara, tonil 

teatris a dramatis, teatrikal 

tebah, menebah v menampar, menepuk, 
mengempap 

Itebak, menebak v 1 menaksir, menduga, 
menerka, mengancar-ancar, mengira, 
me-nyangka, menyelami, meraba, mera- 
sai (ki), mereka; 2 melihat, membaca, mem- 
perhitungkan, memprediksi, mempro- 
yeksikan, mengantisipasi, mengestimasi, 
meraba, meramalkan, mereka: 
penebak n penaksir, penduga, peneka, pe- 
nerka, pengira, penyangka, 
tebakan n cangkriman, dugaan, perkiraan, 
sangkaan,taksiran, teka-teki,telahan,terka- 
an, agak, ancar-ancar, rekaan 

tebak n linggis, perejang, puput, sekop, so- 
dok, sungkur, tajak 

tebak, menebak v memenggal, memotong, 
menebas, menetak 

tebal a1 kasar, nyata, tegas, 2 lebat, rimbun, 
3 konsisten, kuat, kukuh, mantap, teguh, 
ant1 halus, 2 jarang, 3 lemah 
— bibir ki pendiam, penyengap: 
-- hati ki busuk, virulen; bengis, biadab 
(cak), brutal (cak), buas, jahat, kejam, keji, 
sadis: 
--mukaki muka dinding, muka badak, mu- 
ka tembok, tebal telinga, 
-- telinga 1 acuh tak acuh, apatis, beku (ki), 
cuek (cak), dingin (ki), masa bodoh, 2 tebal 
muka 
menebal v 1 melebat, 2 menguat, 
ant1 menipis, 2 melemah 
menebalkan v1 menegaskan, menyatakan, 
2 melebatkan, merimbunkan, 3 meneguh- 
kan, menguatkan, mengukuhkan, 
ant1 menyamarkan, 2 menjarangkan, me- 
nipiskan, 3 melemahkan 


penebalan n peneguhan, penguatan, pe- 
ngukuhan, 
ketebalan n 1 kelebatan, kerimbunan: 2 ke- 
kuatan, keteguhan 
ant 2 kelemahan 

tebang v babat, rambah, tebas; 
menebangvmemangkas,membabat, mem- 
balak, memenggal, memotong, menebas, 
menumbangkan, merambah, 
penebang n pemotong, penebas; 
~kayu orang utas, pembalak; 
penebangan n pembalakan 

tebar, menebar v menebarkan: 
menebarkan v1 menaburkan, mencecer- 
kan, mengawurkan, menghamburkan, 
menghantarkan, menyebarkan, menyerak- 
kan; 2 membentangkan, mengembang- 
kan (jala), 3 melansir, melewarkan (ki), 
memaklumkan, mencanangkan, mengem- 
barkan, mengumumkan, menyiarkan, 
merilis, 
penebar n penabur, penghambur, penye- 
bar, 
tebaran n1 ceceran, serakan, taburan: 2 bro- 
sur, edaran, pamflet, sebaran, selebaran, 
sirkuler; 
tertebar v 1 tercecer, terhantar, tersebar, ter- 
serak; tertumpah; 2 meluas, menjalar, me- 
rebak, meruak, pecah, terbetik, terdengar, 
tersebar, tersiar; 
bertebaran v berceceran, berhamburan, 
berhantaran, berpencaran, bersebaran, ber- 
serakan, bertaburan, bercerai-berai, pon- 
tang-panting (ki), porak-poranda, 

tebas v babat, rambah, tebang, 
menebas v memancung, memangkas, 
memapas, memarang, membabat, mem- 
bacok, memenggal, menebak, menebang, 
mengayau, menyabit, merambah, 
menebaskan v membabatkan, membacok- 
kan, menetakkan, mengayunkan (senjata 
tajam) 

tebat balong, bendungan, empang, kolam, 
tambak: 
menebat v membendung, menambak, 
mengalah 

'tebeng, menebeng n membonceng, men- 
dompleng, menempel (ki), menumpang: 
ikut, turut 

'tebengnbidai, kerai, tabir, tirai, kelir, layar, 


menebeng v 1 melebarkan, memampang- 
kan, membabarkan, membeberkan, mem- 
bentangkan, mengembangkan, mengge- 
lar, menghamparkan; 2 ki membungkus, 
menggelapkan, menutup-nutupi, menya- 
markan, menyembunyikan, merahasiakan 

tebing n rubing, tubir 

tebok, menebok v mencepol, menggocoh, 
meninju, menjotos, menonjok, menumbuk, 
menyentak tumbuk, menyodok; memukul, 
menghajar, menghantam 

tebuk 1 n bolongan (cak), lubang; 2 a bolong, 
telus, tembuk; 
menebuk v melirik, melubangi, membolo- 
ngi, mencongkel, menerawang, menindik, 
menggali, menggerek, menggeruk, mengo- 
rek; 
penebuk n penggali, penggerek, pengo- 
rek, 
penebukan n penggalian, penggerekan 

tebus, menebus v 1 melunasi, membayar, 
mengimpaskan; memampas, mengganti, 
menyilih; 2 memperoleh, meraih, mere- 
but, menguangkan, 3 membersihkan, me- 
mulihkan, membuang, menghapus, 
ant 1 menggadai 
penebus n pelunas, pembayar, penunai, 
ant penggadai 
penebusan n pelunasan, pembayaran, pe- 
nunaian; 
tebusan n bayaran, tauran 

tedas a jelas, nyata, terang 

tedeng n bidai, kerai, langsai, tabir, tebeng, 
tirai; kelir, layar; 
bertedengan v berkamuflase, berkedok, 
bertabir 

teduh a 1 berhenti, reda, redup, seriat, 
2 adem, lindap, sejuk, mendung, redup: 
3 aman, damai, tenang: 
ant1 hujan, 2 panas, 3 rusuh 
meneduhi v melindungi, menaungi, 
meneduhkan v menenangkan, menghen- 
tikan, meredakan: 
berteduhv1 berlindung, bernaung: meng- 
adem: 2 beristirahat, berlabuh (ki): 

tega a sampai hati, kuat, tahan, berani, keji 

tegah n kekangan, larangan, 
menegah v1 melarang, mengekang, menja- 
ngankan, mengharamkan; 2 membendung 
(ki), memintasi, menahan, mencegah, 


tebing * tegap 503 


menghambat; menangkal, menjaga, men- 
jauhkan, menolak; 
ant 1 mengizinkan; 2 membebaskan 
tegahan n 1 kekangan, larangan; 2 aral, ha- 
langan, hambatan, rintangan, sekatan 
tegak a berdiri, cacak, cegak, kokoh, kuat, 
kukuh, lempang, lurus, sigap, teguh, verti- 
kal, tegar, teguh, 
tegak-tegak adv 1 lurus-lurus; 2 begitu 
saja, mentah-mentah, 
menegakkan v melempangkan, melurus- 
kan, memancangkan, memberdirikan, me- 
nanamkan, menancapkan, mencacak, 
mendirikan, menegangkan, meneguhkan, 
mengakukan, mengukuhkan, membela, 
memelihara, memperta-hankan, 
penegakan n penguatan, pengukuhan, 
pembinaan, pemeliharaan, pemertahanan, 
tertegak v tercacak, tercegak, terbangun, 
terbina 
tegaln huma, kebun, ladang, parak, tipar 
tegang a 1 bengkak, kaku, kejal, kejang, kejat, 
kencang, keras, liat, pejal, regang, sering, 
tegak, terik, 2 cemas, empot-empotan (cak), 
panik, resah, 3 gawat, genting, kritis, panas, 
runcing, 
ant kendur 
menegang v 1 mengejang, mengeras, mere- 
gang; 2 ki memanas, menajam, mengeruh, 
meruncing; 
ant mengendur 
menegangkan v 1 membentangkan, me- 
regangkan, merentangkan; 2 memanas- 
kan, membahayakan, memperkeruh, me- 
runcingkan; 3 menakutkan, mencekam, 
mendebarkan, mengerikan, menggentar- 
kan, menggetarkan, menyeramkan, merin- 
dingkan; 
penegangan n kontraksi, peregangan; 
tegangan n 1 tarikan, 2 tekanan (listrik), 
voltase; 
bersitegangv berdeging, berkeras hati, ber- 
kuat, bersikeras, bersiteguh, bertahan, 
mengotot, tarik urat; 
ketegangan n kegawatan, kegentingan, ke- 
melut, krisis 
tegap a bedegap, cegak, gagah, kekar, kuat, 
kukuh: 
ant loyo 
menegapkanv meneguhkan, menguatkan, 
mengukuhkan 


504 tegar * tekan 


tegar a1 kaku, kejat, keras; 2 cekal, keras hati, 
kuathati, senggang, tabah, tangguh; tegak, 
teguh, tunak; 3 badung, bandel, bangor, 
bengal, degil, gemblung, kepala batu, 
keras kepala, pembangkang, pembantah, 
tambeng; 

ant 2 cengeng 

-- pelupuk mata pemberani, perewa; 
menegarkanvmenabahkan, mengeraskan, 
menguatkan (hati), 


kuat, bersikeras, bersikukuh, bersitegang, 
bertahan, mengotot, tarik urat, 
keteguhann kekuatan, ketabahan, ketegar- 
an, 

~ hati iman, keteguhan batin, kekuatan 
hati, ketetapan hati 


teguk v reguk, tenggak, 


meneguk v menenggak, mereguk, minum; 
terteguk v tercekik, tersedak, ter-selak, 
tegukan n gogokan, hirupan, sedotan 


ketegaran n kekuatan hati, ketetapan hati, 
kesabaran, ketabahan, ketahanan 

tegas a1 bahana (ki), bayan, berandang, curai, 
eksplisit, gamblang, jelas, kasar, kentara 


tegun, tertegun v tercengang, tergemap, ter- 
heran-heran, terpana, terpegun, tersendat, 
terdiam, terhenti 

tegur n sapa(an), teguran, 


(cak), mencolok, nyata, terang: tebal, 2 defi- 
nit, kategoris, pasti, positif, tandas, tentu, 
dogmatis, 

ant kabur 

menegaskan n 1 menerangkan, menjelas- 
kan, 2 menandaskan, menekankan, meng- 
garisbawahi, mengutamakan, 3 memasti- 
kan, membenarkan, menanggung, mene- 
guhkan, menentukan, menetapkan, meng- 
isbatkan, menguatkan, menyungguhkan, 
membuktikan, menandakan, 

penegasan n 1 penerangan, 2 afirmasi, is- 
bat, konfirmasi, pembenaran, penandasan, 
peneguhan, penekanan, penetapan, pengu- 
kuhan, penyungguhan, testimoni, 
ketegasan n kejelasan, kepastian, ketetap- 
an 

tegel n keramik (cak), (batu) ubin 

teguh a 1 kekar, kompak, pagan, solid, 
stabil: erat, rapat: 2 cekal, derana, gagah, 
gigih, keras kepala, keras hati, tetap hati, 
kokoh, konsisten, kuat, kukuh, mantap, 
setia, taat, tabah, tahan, tangguh, tegap, 
tegar, tegas, tekak, tekun, tetap (hati), tunak, 
ulet, yakin; 

ant goyah 

meneguhkan v 1 menegapkan, mengu- 
atkan, mengukuhkan; merapatkan; 2 me- 
mastikan, membenarkan, menanggung, 
menegaskan, mengesahkan,mengisbatkan, 
menyungguhkan; 

peneguhan n 1 konsolidasi, penggalangan, 
penguatan, pengukuhan; 2 afirmasi, isbat, 
justiflkasi, konfirmasi, penegasan, pe- 
nyungguhan; pembenaran, pengesahan; 
bersiteguh v berdeging, berkeras hati, ber- 


menegur v1 menyapa; 2 memperingatkan, 
menjentik (ki), menyelentik, menyentil 
(ki); memberi tahu, membilangi, mena- 
sihati, meluruskan; 3 mengganggu; 
teguran n 1 sapaan; 2 peringatan, fatwa, 
kritikan, nasihat, sentilan; 

keteguran v 1 kemasukan, kerasukan, ke- 
sambet, kesentuhan, kesurupan; 2 hilang 
akal, tercengang, terjantur, terkesima, 
termangu-mangu, terpana 


teja n bianglala (ki), pelangi, 
tekad n ambisi, animo, cekal, cita-cita, do- 


rongan hati, hasrat, iktikad, kebulatan 
hati, kehendak, keinginan, kemauan, kete- 
guhan hati, maksud, motivasi, niat, 
tujuan; 

menekadkan v menghendaki, mengingin- 
kan, mencita-citakan, meniatkan; 
bertekad v bercita-cita, berhasrat, berke- 
hendak, berkeinginan, berkemauan, ber- 
maksud, bermotivasi, berniat, bertabah, 
bertekad, bertujuan 


tekak n faring, pangkal kerongkongan, 


bertekak v ki beradu lidah, beradu mulut, 
bertengkar mulut, perang mulut, berbalah, 
beradu lidah, berbantah, bercekcok, ber- 
debat, bergaduh, bersalahan, bertarung, 


tekan, menekan v 1 melanyak, melindas, 


membenamkan, memencet, memijit, me- 
misit, mendera, mendesak, mengapit, 
mengempa,mengepres, menggiling, meng- 
hempap, menghimpit, menimpa, menin- 
das, menindih, menindis, menjepit, me- 
nyengkelit, menyepit, menyesak; 2 me- 
maksa, memeras (ki), mengakas, me- 
ngerasi; menggagahi; menggencet, 3 mem- 


bendung (ki), menahan, mengekang, me- 
ngendalikan; 4 ki menghemat, mengirit, 
menyedikitkan; 
ant 1 menolak 
menekankan v meletakkan, mementing- 
kan, memfokuskan, memusatkan, me- 
nandaskan, mendahulukan, menegaskan, 
mengaksentuasikan, mengeraskan (ucap- 
an), menggarisbawahi, mengutamakan, 
menitikberatkan, menonjolkan; 
penekan n pemampat, pemencet, peme- 
ras, pendesak, pengapit, penggencet, pe- 
nindas, penindih, penjepit 
penekanan n 1 pengepresan; 2 aksentuasi, 
pementingan, pemfokusan, pemusatan, pe- 
najaman, pendalaman, penegasan, pengis- 
timewaan, pengkhususan, pengutamaan, 
penitikberatan, penonjolan; 
tekanan n 1 aksen (ujaran), intonasi, lagu 
kalimat; 2 titik berat, tonjolan; 3 apitan, 
desakan, gencetan, gesekan, himpitan, 
jepitan, paksaan, pencetan, penindasan, 
picitan, represi, supresi, tindasan, tin- 
dihan, tuntutan; 4 stres, tensi; tegangan, 
voltase; 
~ kalimat aksen, intonasi, lagu kalimat; 
~ mental depresi; guncangan, tekanan 
jiwa, trauma; 
tertekan v kepepet, teraniaya, terapit, ter- 
desak, tergencet, terhimpit, terjepit, ter- 
lindas, terpaksa, terpencet, tersepit, tertin- 
das, tertindih, tertindis; 
tertekan-tekan v terhenti-henti, terputus- 
putus, tersangkut-sangkut, tersekat-sekat, 
tertahan-tahan; 
bertekan v bertekun, bertelekan, bertum- 
pu, 
~ pinggang bercekak pinggang, berkacak 
pinggang, bertolak pinggang 

teka-teki n 1 cangkriman, tebakan, 2 enigma, 
misteri, pertanyaan, problem, rahasia, tan- 
da tanya 

tekek a budek (cak), congek (cak), pekak, tuli 

tekel, menekel v cak membenahi, memberes- 
kan, menangani, mengerjakan, menggarap, 
menghandel (cak), mengurus 

teken, meneken v cak menandatangani, 
tekenan n cak paraf, tanda tangan 

teknik n cara, gaya, jalan, kiat, metode, mo- 
dus operandi, proses, siasat, sistem 


teka-teki ° telaah 505 


tekon buyung, cerek, guci, kan, kendi, ketel, 
kipsiau, koja, kumba, labu-labu, poci 

tekora cak 1 kurang, minus, tombok, 2 rugi 

teksnlbacaan,lektur,pustaka,wacana, 2 ma- 
nuskrip, naskah, skrip, tulisan, surat, 

tekstil n garmen, kain 

tekstur njalinan, komposisi, kualitas, permu- 
kaan, struktur 

tekuk, menekuk v 1 melekukkan, meleng- 
kungkan, melipat, membengkokkan; 2 ki 
membekuk,menahan,menangkap,mering- 
kus; 
ant 1 meluruskan 
bertekuk v berkedut, berkeluk, berkerut, 
berlipat; 
~ lutut v1 berlipat kaki; 2 ki angkat tangan, 
menyembah, menyerah, takluk, tunduk; 
kalah, keok, pecundang, roboh, rontok, 
tergelincir (cak), tersisih, tewas (cak), 
tumbang; 

tekukur n balam, dederuk, merbuk, puter, 
merbuk: 

tekun a asyik, bersemangat, bersungguh- 
sungguh, betah, getol, giat, gigih, intens, 
keras hati, khusyuk, persisten, rajin, serius, 
telaten; 
ant main-main 
menekuni v memahami, memedulikan, 
mempelajari, mendalami, menelateni, me- 
nerjuni, mengalami, mengenal, menggeluti 
(ilmu), menyelami (ilmu), menyigi; 
bertekun v 1 bergelut, bergulat, berkutat; 
2 berkeras hati; bersungguh-sungguh; 3 
bertekan, bertelekan; 
ketekunan n keasyikan, kegetolan, kegi- 
atan, kegigihan, kerajinan, kesabaran, 
keseriusan, kesungguhan, keteguhan, 
ketelatenan (cak), ketelitian, keuletan 

tela, pertelaan n perincian, uraian 

*tela n jaringan, membran, polikel, selaput 

telaah n analisis, diagnosis, kajian, kupas- 
an, pembahasan, pemeriksaan, peneliti- 
an, penelusuran, pengamatan, pengka- 
jian, pengusutan, penilikan, penyelidikan, 
riset, studi; 
menelaah v membahas, memeriksa, mem- 
pelajari, mendalami, mendiagnosis, mene- 
kuni, menelusur, mengamati, mengana- 
lisis, mengkaji, mengulas, menjelajahi, 
menyelami, menyelidik, menyelisik, me- 


506 teladan * tele 


nyidik, menyigi, menyimak, menyusur, 
meriset; 
penelaah 1 pemeriksa, pendiagnosis, pe- 
neliti, pengamat, penganalisis, pengkaji, 
pengusut, penyelidik, periset; 
penelaahan n pemeriksaan, penelitian, 
pengamatan, penganalisisan, pengkajian, 
pengusutan, penyelidikan 

teladan n acuan, anutan, cermin, contoh, hik- 
mah, ideal, iktibar, ikutan, jejak (ki), kaca 
(ki), model, nasihat, panduan, patron, pe- 
doman, pelajaran, pengajaran, peringatan, 
pertimbangan, petunjuk, pola, preseden, 
turutan, 
meneladan v belajar, bercermin, berkaca, 
membebek, membeo, mencontoh, meng- 
ekor, mengikuti, menguntit, meniru, men- 
jiplak, menurut, menyerupai, 
meneladani v memandu, memedomani, 
mencontohi 

teladas n air terjun, jeram, riam 

telaga n balong, bendungan, dam, danau, 
empang, kolam, luak, mata air, perigi, sen- 
dang, situ, sumber, sumur, tambak, tasik 

telah adv sudah, pernah, suah, 
ant belum 
setelah p sehabis, selepas, selesai, sesu- 
dah: 
ant sebelum 

"telah, menelah v menduga, menebak, mene- 
ngok nasib (ki), menenung, menilik, menu- 
buatkan, menujum, meramalkan, merasi; 
penelah n ahli nujum, juru ramal, pe- 
nenung, penilik, peramal; 
telahan n dugaan, firasat, ramalan, te- 
nungan, tilikan 

telak a 1 jitu, langsung, pas, persis (cak), 
tepat; 2 mutlak, sepenuhnya 

telan, menelan v 1 melahap, melulur, me- 
mamah, memasukkan, meminum mene- 
guk, menenggak, menghirup, mengunyah, 
mereguk; 2 ki makan, memakai, memer- 
lukan, menggunakan, menghabiskan, me- 
nyedot (biaya, waktu), 3 ki menderita, 
menerima (kekalahan); 4 ki melahap (ki), 
memapas, mencaplok (cak), mendaulat, 
mengambil, mengangkangi (ki), menjarah, 
menyauk, menyerobot, merampas, mera- 
yah, merebut; 
ant memuntahkan 


tertelan v terhirup, terisap, terminum, ter- 
sedot, terteguk 

telang, bertelang-telang a belang-belang, lo- 
rek, loreng-loreng, lurik, poleng-poleng 

telangkup v telungkup; berbaring; 
ant telentang 
menelangkup v menelungkup, meneng- 
kurap, meniarap, menyungkur, merahap 
ant menelentang 

telanjanga1 bugil, loncos, urian; 2 v terhu- 
nus; 3 a terbuka; gamblang, jelas, polos, 
transparan; 
bertelanjang v berpukas, berbugil, terbu- 
ka, terdedah, tersingkap; 
ant bertutup 
menelanjangi v melucuti, membocorkan, 
membongkar (rahasia), membuka, meng- 
ekspos, menguakkan, mengungkapkan, 
menyibakkan, menyingkapkan 
ant menutup 

telanjur v teranjur, terdorong, terkatakan, 
terlambat 

telantar v kapiran, terabai, terbengkalai, ter- 
biar, terhantar, terlalaikan, terlupakan, 
tersia-sia; 
ant terpelihara 
menelantarkan v melalaikan, melupakan, 
membelakangi, membenamkan, membiar- 
kan, memetieskan, mendiamkan, meng- 
abaikan, mengendapkan, menggantung- 
kan, meninggalkan, menyia-nyiakan 
ant memelihara 

telapak n bekas kaki, jejak kaki, punggung 
tangan, tapak kaki, tapak tangan 

telas, petelasan n bantalan, galang, ganjal, ka- 
lang, landasan, lapik 

telat a basi, dingin, kasip, kedaluwarsa, ke- 
siangan (ki), terlalai, terlambat, terlewat 
ant tepat 

telatahn1 gerak gerik, kelakuan, perangai, pe- 
rilaku, sepak terjang, sikap, tabiat, tindak 
tanduk, tingkah laku, ulah; 2 gelagat, indi- 
kasi, petunjuk, tanda 

telaten a cermat, hati-hati, open, teliti; betah, 
tahan, sabar; rajin, tekun 
ant ceroboh 

tele, bertele-tele v berbelit-belit, berbelok-be- 
lok, berbolak-balik, berhanyut-hanyut, ber- 
kepanjangan, berlarut-larut, berleleran (ki), 
berliku-liku, berpanjang-panjang, berputar 


teledor * teman 507 


ketelitian n akurasi, kecermatan, kete- 
patan, presisi 

telor a cadel, pelat, pelo 

teluh n gayung, santet, tenung, tilik; 
meneluh v menenung, menggayung, me- 
nilik, menyantet 

telungkup,menelungkupvmenangkup, me- 


lidah, berputar-putar, melantur(-lantur), 
melebar, omong kosong 
ant singkat 

teledora abai, alpa, ceroboh, gegabah, lalai, 
lengah, sembarangan, sembrono, seram- 
pangan, silap mata 
ant telaten 


meneledorkan v melalaikan, memasabo- 
dohkan, mempersetan, mengabaikan; me- 
lengahkan, melupakan, mengalpakan; 
keteledoran n kelalaian, kealpaan, kele- 
ngahan, kesembronoan 


nelangkup, menengkurap, meniarap, men- 
jerahap, menyungkur, 

ant menelentang 
tertelungkupvtengkurap, terbalik, terlang- 
kup 


telur n ovum, ovulum; 
-- ceplok telur mata sapi; 
menelurkan v ki melahirkan, menciptakan, 


telegram n kabar kawat, surat kawat, 
telekung n mukena, rukuh 
telentang, menelentang v celentang, terba- 


ring, tergeletak, tergolek, terlepa; 

ant menelangkup, menelingkup 
tertelentang v menggeblak, terjengkang, 
terkapar 

teler a cak gering hulu (ki), mabuk, pening, 
pitam, pusing, puyeng 

telik a awas, jeli, tajam mata, tajam pengli- 
hatan, tajam tilikan; 

menelik v memata-matai, mengintai, me- 
nyibuk, 

penelik n agen rahasia, intel, jasus, mata- 
mata, penyuluh (ki), polisis rahasia, reserse, 
spion 

telikung, menelikung v membelenggu, me- 
masung, membatasi, mengekang, me- 
ngungkung 

telinga n kuping 

teliti n 1 awas, jeli, 2 akurat, cermat, ketat, 
korek, kritis, open, saksama, siasat, tepat, 
3 hati-hati, ingat-ingat, waspada, 

ant ceroboh 

meneliti v memelajari, memeriksa, mene- 
kuni, meneroka, meneropong (ki), meng- 
amati, menggali, menginvestigasi, meng- 
kaji, mengobservasi, mengusut, men- 
jelajahi, menyelami, menyelidiki, menye- 
lisik, menyidik, menyigi, mengeksplo- 
rasi, menyimak, meriset, merisik, men- 
dalami: 

peneliti n penelaah, peneroka, pengkaji, 
penyelidik, 

penelitian n eksplorasi, investigasi, obser- 
vasi, pemeriksaan, pendalaman, pengga- 
lian, pengkajian, penyelidikan, riset, studi, 
telaah: eksperimen, percobaan, tes; 


menetaskan (ki), mengeluarkan,menghasil- 
kan; memproduksi, menerbitkan, merilis; 
bertelur v 1 menelur; 2 ki berbuah, berha- 
sil 

telus a bolong, tebuk, tembus, 

telusur v jajak, jelajah, rambah, susur; 
menelusuri v 1 melalui, melangkahi, mele- 
wati, meniti, menjalani, menjelajahi, 2ki me- 
lacak, menapak jejak, mencari, menelaah, 
menggali, mengikuti, menjajaki, menjejaki 
(ki), menyusuri,merambah,merunut;meng- 
usut, 
penelusuran n pelacakan, pencarian, pene- 
laahan, penjajakan 

telut, bertelutv berdekam, (duduk) berlu- 
tut, bersimpuh, 

tem, mengetemvberhenti, memangkal,nong- 
krong (cak) 

tema n inti, isu, judul, poin, pokok pikiran, 
subjek, tajuk, topik 

temahanangkara, kemaruk, loba, rakus, sera- 
kah, tamak 

temann1 handai, ikhwan, kanti, kawan, ke- 
nalan, kolega, kompanyon, konco (cak), 
kroni, mitra, pengantar, rekan, sahabat, 
saudara, sejawat, sekutu, sobat (cak), tan- 
dem, tolan; 2jodoh, lawan, pasangan, regu, 
sandingan, setelan; 
ant musuh 
-- hidup pasangan hidup, pendamping; 
menemani v 1 mengawani, menggauli; 
2 mendampingi, mengiringi, menyam- 
pingi, menyandingi, menyertai; meng- 
antar; 
berteman v 1 berkarib, berkawan, bersaha- 


508 temaram * tepat 


bat; berekanan, berpartner, bersekutu; 
2 berbaur, bergaul, berhubungan, mera- 
suk; 3 berdampingan, beriringan, bersan- 
dingan, 

ant bermusuhan 

pertemanan n perkawanan, persahabatan, 
pergaulan 

ant permusuhan 

temaram a redup, remang-remang, suram 

Itembak, bertembak(-tembak)an v tembak- 
menembak: 
menembak v membedil, mengedor (cak): 
membunuh, menghabisi, 
tembak-menembak v bertembakan; 
menembaki v memberondong; 
menembakkan v memicu; 
~ kamera memfoto, memotret, menjepret 
(cak); 
tembakan n letusan (senjata api) 

'tembak n arah, juntrungan, maksud, tujuan, 
menembak v 1 memaksudkan, mengarah- 
kan, menujukan, 2 ki menyambar 

tembakau n sisik, sugi; mole; 
-- hutan teter; 

-- merah anghun 

tembam a gembil, gemuk, semok (cak) 

tembangn 1 dendang, gita, kidung, lagu, nya- 
nyian, sekar, senandung; 2 puisi, syair 

tembelang a1 busuk, kemungkus; rusak; 2 ki 
aib, belang, borok, keburukan, kejelekan 

temberang n bual, bohong, dusta, isapan 
jempol, kecap (ki), tipu; 
menemberang v berbohong, berdusta, 
membual, menipu, mengada-ada 

tembereng n 1 belahan, beling, kepingan, pe- 
cahan, serpihan; 2 gerabah, keramik, pecah 
belah, porselen, tembikar 

tembiang n lembing, tombak 

tembikar n gerabah, keramik, pecah belah, 
porselen, terakota; beling 

tembis, menembis v melabrak, memaki, 
membentak, mencaci, mencerca, mendam- 
prat, mengatai, menghardik, mengumpat, 
menyemprot (ki) 

tembokndinding, pembatas,pemisah, penye- 
kat, tabir 

tembolok n kantong makanan, lambung, 
perut 

tembuk a 1 lubang, bolong; 2 tebuk, telus, 
tembus; 


menembuk v mencoblos menindik; melu- 
bangi, membolongi, menebuk, menembusi; 
bertembuk v berlubang 

'tembung, bertembung v1 berjumpa, berpa- 
pakan, berpapasan, bersua, bertemu; 2 
beradu, berbenturan, berciuman (ki), ber- 
langgaran, bertabrakan, bertubrukan, ber- 
tumbukan; 3 ki bertatapan, bertemu pan- 
dang, bertumbukan; 
mempertembungkan v memperhadap- 
kan, mempersuakan, mempertemukan, 
mengonfrontasikan, menyemukakan; 
pertembungan n perjumpaan, pertemuan 

"tembung n cambuk, cemeti, lecut, pecut 

tembuni n ari-ari, plasenta, saudara (ki), tali 
pusar, uri 

tembus 1 v masuk, menembusi; 2 v mengena; 
3 a berlubang, bocor, tembuk; 
--pandang bening, membayang, semera- 
wang, transparan; 
menembusv1 mendobrak, menerobos, me- 
nerus, menyerang, menyerbu, menyerobot, 
2 ki makan, melukai, mempan; 
menembusi v 1 membolongi, menembuk, 
menusuk, 2 masuk, menghunjam, tertan- 
cap: 3 melesap, menyusup, merembes, 
meresap; 
menembuskan v meneruskan; 
penembusan n intrusi, penenobosan, pe- 
netrasi, perembesan 
tembusan n 1 terowongan, terus- 
an, 2 arsip, kopi, pertinggal, salinan, tin- 
dasan, turunan, duplikat 

tempa, menempa v1 memukul, mencetak 
membentuk, membuat: 2 ki melatih, men- 
didik, menggembleng; 
tempaan n 1 cetakan, gemblengan; tempa- 
wan; 2 ki model, potongan 

tempah n panjar, persekot, tanda jadi, uang 
muka; 
menempah v memanjar, memesan 

tempan n barikade; penghalang, peng- 
hambat, perintang 

tempat n 1 ajang, bekas, sarung, wadah; 
2 kamar, ruang; bidang, lapak; 3 letak, 
lokasi, posisi, situs; 4 kursi (ki), kedudukan, 
persemayaman, pos; 5 alam, area, daerah, 
dunia, kawasan, lingkungan, loka (ki), 
zona; 
-- hati buah hati, jantung hati, kekasih, pu- 


jaan, tali hati, tali jantung, tali jiwa, tali 
nyawa, tali pergantungan, tambatan hati; 
-- tidur pembaringan, peraduan, petidur- 
an, ranjang; 
--tinggal bait, kandang (ki), kediaman, pan- 
ti, papan, pondok, rumah; habitat; alamat, 
domisili: 
menempati v 1 menaiki, mendiami, men- 
duduki, menghuni, meninggali, menung- 
gu, 2 memangku memegang, menduduki 
(posisi, jabatan), 
menempatkanv1meletakkan,memangkal- 
kan, menaruh, mendudukkan, memasuk- 
kan, memuat, menanam, menyimpan, 
2 memasangkan, membubuhkan, men- 
cantumkan, 3 memindahkan, mengirim, 
mengoper, menugasi, 
penempatan n peletakan, pemasangan, pe- 
mindahan, pembubuhan, pencantuman, 
penghijrahan, penugasan, 
tempatan a domestik, lokal, 
bertempat v mengambil tempat; bercokol, 
berdiam, bersarang, bertengger 

tempayak n larva (lalat); lundi (kumbang) 

tempayan n gentong, tapaian 

tempel, menempel v 1 melekat, merekat, 
berhimpit, dempet, mepet, rapat: 2 ki mem- 
bonceng, mendompleng, menebeng, me- 
numpang: 
ant1 lepas: 2 mencopot 
menempelkan v melekatkan, mengelem, 
merapatkan, merekatkan, memasang, 
mencantumkan, menyematkan, 
ant mencopot 
tertempel v tercantum, terpasang, terse- 
mat 

tempelak n cacian, cercaan, hinaan, kutuk- 
an, 
menempelak v  membangkit-bangkit, 
mengorek-ngorek, mengungkit-ungkit 

tempeleng n tamparan, tempelengan; 
menempeleng v melampang, memukul, 
menabok, menampar, menampung, me- 
nangani, menepuk, menggampar, meng- 
gaplok, menimbuk, menyepak; 
tempelengan n gamparan, gaplokan, ta- 
bokan, tamparan, tepakan 

temperamen bawaan, hati, karakter, kepri- 
badian, perangai, perilaku, personalitas, 
semangat, sifat, tabiat, watak 


tempayak ° 'tempuh 509 


temperamental a1 perasa, sensitif; 2 labil 
(watak) 
ant 1 tenang; 2 kalem 

temperas, bertemperasan v berhamburan, 
berserakan, bertaburan, bubar, buyar, 
kocar-kacir, lintang-pukang, pontang-pan- 
ting, terbirit-birit, tunggang-langgang; be- 
terbangan 

temperatur n suhu; hawa 

temperau, menemperau v membangkit- 
bangkit, mengorek-ngorek, mengungkit- 
ungkit (keburukan, kesalahan) 

tempiar, bertempiar v  bercerai-berai, 
berhamburan, berserakan, bubar, buyar, 
kocar-kacir, lintang-pukang, mengaprit, 
pontang-panting, terbirit-birit, tunggang- 
langgang 

tempias n percik(an); renjis; 

tempik n jerit, laung, pekik, sorak, teriak, 
-- sorak sorak sorai: 
menempikkan v melaungkan, memekik- 
kan, meneriakkan 
bertempik v berkoar, berseru, berteriak, 
melaung, memekau, memekik, mengedau, 
menjerit, 

templok, menemplok v bertenggek, berteng- 
ger, hinggap, menclok (cak) 

tempon1kala, kali, ketika,masa,saat;2durasi, 
jangka waktu, rentang waktu, tenggang 
waktu, lama, periode, term; kesempatan, 
waktu;3kelonggaran, penangguhan, peng- 
unduran (waktu), penundaan(waktu);4ira- 
ma, kecepatan, ritme; 
tempo-tempo adv ada kalanya, kadang-ka- 
dang, kadangkala,sekali-sekali, sekali wak- 
tu, sering-sering, sesekali, sewaktu-waktu, 
sporadis, terkadang 

tempoh v 1 beristirahat, mengaso; 2 cak ab- 
sen, 3 bertempoh, 
menempohkan v memberhentikan, meng- 
istirahatkan: 
bertempoh v berlibur 

tempong, menempong v melempari, melon- 
tari, memungkang, menimpuk, menyam- 
bit 

temporer a darurat, provisional, sementara, 
tentatif 

itempuh, menempuh v1 melalui, melewati, 
melintasi, menerabas, menerobos, menyu- 
suri, 2 melakoni, menanggung, meng- 


510 *tempuh “tenar 


alami, mengarungi, mengecap, menge- 
nyam, menjalani, menyeberangi, menye- 
lami, merasai; 3 menantang, menghadang, 
menghadapi,  menyongsong, 4 mema- 
suki, mengambil, mengikuti, menuruti; 5 
melanda, melanggar, memukul, menab- 
rak, menerjang, menerpa, menghantam, 
menimpa, menyapu, menyerang, menyer- 
bu 

*tempuh n bangun (ki), ganti rugi, kom- 
pensasi, pampas(an), restitusi, 
menempuh v menuntut (ganti rugi), 
ketempuhan v kena getah, ketiban pulung 
(cak) 

tempur, menempur v mengamuk, menye- 
rang, menyerbu 

bertempur v berperang; beradu, bergelut, 
berjuang, berkelahi, berlaga, bertarung; 
ant berdamai 
pertempuran n bentrokan senjata, konfron- 
tasi, kontak senjata, laga, peperangan, per- 
juangan, perkelahian, persabungan, perta- 
rungan 
ant perdamaian 

tempurung n batok, geluk, sayak, 
- kepala batok kepala, batu kepala, kra- 
nium, tengkorak, tulang kepala, 
-- lutut cawan lutut, cencawan, kunci 
lutut 

temu v jumpa, sua, 
ant pisah 
menemui v 1 menghadap, mendatangi, 
mengunjungi, menyambangi, menyong- 
song, 2 memperoleh, mendapati, men- 
jumpai, memergoki, 3 mengalami, meng- 
hadapi, melalui, menderita, menempuh, 4 
memenuhi, merespons (panggilan), 
ant meninggalkan 
~ ajal berkalang tanah, meninggal, tutup 
usia: 
menemukan v 1 mendapatkan, menjum- 
pai; mencium, mendeteksi, mengindra, 
2 menciptakan, 
penemun pereka cipta, pencipta, 
penemuan n invensi, kreasi, penciptaan, 
reka cipta, 
bertemulv berjumpa, berpapasan, berse- 
muka, bersobok, bersua, bertembung; ter- 
serempak, 2 a cocok, klop (cak), masuk (ki), 
sesuai, sinkron, 
ant1 berpisah 


~ muka berhadapan muka, bertatap muka, 
beradu kening; berpapasan, 
~ pandang bertembung, bertumbukan, 
mempertemukan v 1 memperhadapkan, 
mempertembungkan, mengonfrontasikan, 
menyemukakan, 2 memperantarai, mem- 
pertalikan, menautkan, menghimpun, 
menghubungkan, mengumpulkan, men- 
jembatani (ki), menyambungkan, menya- 
tukan; 3 memperlawankan, memperta- 
rungkan, memperlagakan, mengadu, me- 
nyabung; 4 memasangkan, membaurkan 
(ki), memperumahkan, mendudukkan, 
mengawinkan, mengijabkan, menikah- 
kan, menjodohkan, menunangkan, me- 
nyambungkan, menyandingkan; 
pertemuan n 1 perjumpaan, 
pertembungan, ramah tamah; 2 dialog, dis- 
kusi, konferensi, kongres, konvensi, rapat, 
seminar, sesi, sidang, simposium; 3 per- 
jodohan, perkawinan 
ant 1 perpisahan 

tenaga n 1 daya, energi, gaya, kekuatan, ke- 
mampuan, stamina; 2 karyawan, pegawai, 
tenaga kerja; 
bertenaga 1 v berdaya, berenergi, berkeku- 
atan, berkemampuan; 2 a kuat, perkasa 
ant 2 loyo 

tenang a1 diam, hening, mati, ranah, senyap, 
sepi, sirep, sunyi, 2 anteng, kalem, kepala 
dingin, lega, pendiam, sabar, santai, 
3 adem, aman, ayem, damai, harmoni, 
nyaman, rukun, sentosa, tenteram, teduh, 
ant 1 bising, 2 pemarah, 3 rusuh 
menenangkan v mendamaikan, mendi- 
nginkan, menenteramkan, menyabarkan, 
meredakan, mengamankan, menyaman- 
kan, menyejukkan, 
penenang n penenteram, penyejuk, pere- 
da: 
ketenangan n 1 keheningan, kelengangan, 
kesepian, kesunyian, 2 kedamaian, kehar- 
monisan, kenyamanan, kesejukan, ketente- 
raman, sakinah 
ant 1 kebisingan, 2 kerusuhan 

tenar a beken (cak), eminen, kenamaan, kon- 
dang, masyhur, naik daun, populer, pro- 
minen, terkenal, ternama, tersohor: 
menenarkan v melambungkan, melejitkan, 
memasyhurkan, memopulerkan, meng- 


angkat (ki), mengorbitkan; 
ketenaran n kemasyhuran, kepopuleran, 
popularitas, reputasi 

tenata lelah, letih, lesu, payah, penat; 
ant bugar 

tenda n bivak, kamp, kemah 

tendang v depak, sepak, terjang, 
menendang v 1 mendepak, menerjang, 
mengacung, menggasak, menunjang, me- 
nyepak, 2 melengserkan, memakzulkan, 
memberhentikan, memecat, mencopot, 
mendaulat, mengeluarkan, menghalau, 
menyingkirkan meritul; mendeportasi, 
mengusir; 3 mendorong, menolak, me- 
nyodok; 
penendang n pendepak, penerjang, peng- 
gasak, penyepak; 
tendangan n depakan, sepak terjang, se- 
pakan, 
“gawang sepak pojok, tendangan penjuru, 
tendangan pojok, 
tertendang v1 terdepak, tersepak; 2 terbu- 
ang, tergusur, tersingkir, tersisih, terusir 

tendensi n kecenderungan, kecondongan, 
tren, kemiringan, inklinasi 

tendensius a bias, memihak, provokatif, sub- 
jektif 

tengadah, menengadah v melenggak, men- 
congak, mencugat, mendongak 
ant menunduk 

Itengah n 1 pusat, senter, sentral, 2 antara, 
sela-sela, 3 para, paruh, perdua, 
ant 1 pinggir 
— hari batang hari, siang bolong: 
menengah a madya, medium, sedang, se- 
menjana (ki): 
menengahiv1melerai,memisahkan,meng- 
antarai; mendamaikan, mengakurkan, 
merukunkan; 2 mematahkan, memeng- 
gal lidah, memintas, memotong, memu- 
tus, menceletuk, mengeratlidah, meng- 
interupsi, menukas, menyampuk, menye- 
la, menyerobot; 
ant 1 mengadukan 
mengetengahkanv1 memajukan, mempre- 
sentasikan, mengajukan, mengemukakan, 
mengutarakan, menyajikan, menyampai- 
kan; 2 memperkarakan, mengacarakan, 
mengadukan; 
penengah n jembatan (ki), mediator, peng- 


tenat * tenggelam 511 


hubung, penyambung, penyangga, pe- 
rantara; juru damai; 
pertengahan 1 n medio; 2 a rata-rata, 
setengah 1num sebelah, separuh, seperdua; 
2a gendeng, miring (ki), sedeng, sinting; 
~ baya setengah umur; 
setengah-setengah a alang kepalang, kepa- 
lang tanggung, tanggung-tanggung 

"tengah 1 adv lagi, masih, sedang; 2 p ketika, 
selagi, sementara, tatkala 

tengak a bingung, buncah, gagap, galau, gu- 
gup, hilang akal, kalang kabut, kela- 
bakan, kelimpungan, putus akal, senewen 
(cak) 

tengara n alamat, gelagat, indikasi, isyarat, 
pertanda, petunjuk, tanda; sinyalemen; 
menengarai v menyinyalir 

tenggak v reguk, teguk; 
menenggak v meneguk, mereguk; minum 

tenggala n bajak, beluku, luku, waluku; 
menenggala v meluku, membajak, memba- 
likkan (tanah), menggemburkan 

tenggangnlantara,bataswaktu,jangka wak- 
tu, kurun waktu, selang, tempo; 2 akal,cara, 
ikhtiar, jalan, upaya, usaha; 
-- rasa empati, simpati, solidaritas, 
tenggang hati, timbang hati, toleransi, 
- waktu batas waktu, tenggang daya, 
menenggang v memelihara hati, memedu- 
likan, mengacuhkan, menghiraukan, 
menghormati, mengindahkan; memaaf- 
kan, menoleransi; 
bertenggang 1 v berikhtiar, berupaya, ber- 
usaha, mencari jalan, mencari akal; 2 a to- 
leran; bersimpati, solider; 3 v berdikit- 
dikit, berhemat, mengirit; 
bertenggang-tenggangan v harga-meng- 
hargai, hormat-menghormati; 
mempertenggangkan «v memikirkan, 
mengingat, mempertimbangkan 

tenggat n batas waktu 

tenggek, bertenggek v bertengger, hinggap, 
menclok (cak), menemplok 
menenggekkanv menenggerkan, menong- 
gokkan, menumpangkan 

tenggelam 1v karam, kelebu, kelelap, menye- 
lam; 2 v ayun-temayun, bergeser, bergulir, 
condong, jatuh, masuk, terbenam, ter- 
gelincir, terpuruk, turun; 3 hilang, lenyap, 
lesap, pupus; 4 a ki asyik, enak-enak, 


512 tengger * tensi 


larut, lupa diri, mandam (ki), sibuk, terlena; 
5 v ki terjerumus, terperosok, 
ant 1 timbul: 2 muncul, terbit 
menenggelami v membanjiri, membasahi, 
menggenangi, 
menenggelamkan v 1 mengaramkan, me- 
ngelebukan, melelepkan (cak), membenam- 
kan, mencelupkan, menyelamkan, men- 
damparkan, mengandaskan, 2 memupus- 
kan, melenyapkan, menghapuskan, meng- 
hilangkan, 3 menyembunyikan, menyu- 
rukkan (muka) 

tengger, bertengger v1 bertenggek, bertong- 
gok, hinggap, menclok (cak), menemplok; 
2 ki bercokol, berdiam, bersarang, bertem- 
pat, 

tenggorok, tenggorokan n kerongkongan, 
koroh, lekum, rakungan 

tengik a 1 pedar, perat, 2 ki buruk, jelek 

tengil a berlagak, berlagu, bertingkah 

tengkar, menengkar v membalah, memban- 
del, membangkang, membantah, mende- 


tengkarapa bedah, binasa, hancur lebur, ja- 


hanam, jebol, luluh lantak, musnah, pecah, 
remuk redam, runtuh piuh, 
menengkarapkan v 1 meleburkan, melu- 
luh-lantakkan, membinasakan, menggem- 
pur,menghancurkan,menyabot, meredam, 
meremukkan, 2 ki mendaulat, mendong- 
kel, mengambil alih, menggulingkan, 
menjatuhkan, menjungkalkan, mengude- 
ta, mengekup, merebahkan (ki) 


tengkel n biji, butir, gelintir, gentel, pil, 


untal; 

bertengkel v berbutir, bergentel, beruntal; 
bertengkel-tengkela bergugus-gugus, ber- 
kelompok-kelompok; 

menengkel v1 membutir; 2 melekat, me- 
nempel, merekat 


tengking n dengking, lengking; 


menengking v 1 melengking, 
mendengking; 2 melabrak, meleja, mema- 
ki, membentak, mencaci, mencerca, men- 
damprat, mengata-ngatai, menggebos, 


gil, menentang, menopang, merangsang; 
menengkarivberkilah, menangkis, mende- 
bat, menepis, menikai, menolak, menyang- 
gah, menyangkal; 

menengkarkan v memperbalahkan, mem- 
perbantahkan, memperdebatkan, memper- 
tikaikan; 

penengkara badung, bandel, bengal, degil, 
gemblung, kepala batu, keraskepala, nakal, 
pembangkang, pembantah, tambeng; 
bertengkar v bentrok, berbantah, bercek- 
cok, bergaduh, berkelahi, berselisih, ber- 
sengketa, bertelingkah, bertikai, ribut; 

ant berdamai 

~ mulut beradu lidah, beradu mulut, 
beranggar lidah, berbalah, berbantah(an), 
bercekcok, berdebat, bergaduh, bersalahan, 
bertarung, ribut; 

pertengkaran n kericuhan, konflik, kon- 
troversi, perang pena, perbalahan, perban- 
tahan, perbedaan, perbentrokan, perce- 
deraan, percekcokan, percekikan, perde- 
batan, pergesekan, pergeseran, perkela- 
hian, permusuhan, perselisihan, perseng- 
ketaan, perseteruan, pertarungan, perte- 
lingkahan, pertentangan, pertikaian, pole- 
mik; 

ant perdamaian 


menghardik,mengumpat, menyembur (ki), 
menyemprot (ki), menyentak, menyergah; 
tengkingann gertakan, hardikan, pekikan, 
bertengking v beradu lidah, beradu mu- 
lut, bertengkar mulut, perang mulut, ber- 
balah, berbantah(an), bercaran, bercekcok, 
berdebat, bergaduh, bersalahan, berta- 
rung 

tengkorak n batok kepala, tempurung kepa- 
la, tulang kepala, kranium 

tengkuluk n 1 bendo, destar; 2 jilbab, keru- 
dung, kudung 

tengkurap v telungkup, tiarap; 
ant telentang 
menengkurap v menangkup, menelang- 
kup, menelungkup, meniarap, menjera- 
hap, menyungkur, 
ant menelentang 

tengok v toleh; 
menengok v 1 melawat, memantau, mem- 
besuk, mengunjungi, meninjau, menje- 
nguk; mendatangi, menyambangi; 2 
berpaling, menoleh; melihat, melongok, 
menoleh; 3 memperhatikan, menatap; 4 ki 
menafsir, menelaah, menilik, menu- 
buatkan, menujum, meramalkan 

tenok, menenok v membidik, menyasar 

tensi n kegelisahan, kekhawatiran, kete- 


gangan, stres, tekanan 

ant relaksasi 

tentamen n eksamen, testing, ujian 

tentang p 1 akan, atas, bab, berhubungan, 
berkenaan, mengenai, perkara, terhadap; 
2 dekat-dekat, sekitar; 

menentang v 1 melihat, memandang, me- 
natap; 2 membantah, menghadang, me- 
nikai, menyongsong, 3 melawan, melin- 
tangi, membangkang, memberontak, 
memprotes, mendurhaka, menengkar, 
menolak, menyanggah, menyangka, me- 
nyerang, merangsang; 4 mengambil ha- 
luan, mengarah, menuju; memarani, men- 
datangi, mendekati; 5 melanggar, menya- 
lahi; 

ant 3 menurut 

menentangkan v mengarahkan, mengha- 
dapkan, menjujukan, menujukan; 
penentang n antagonis, oposan, pelawan, 
pembangkang, pembantah, pemberontak, 
penyanggah, penyangkal, perusuh; lawan, 
musuh: 

penentangan v1 antipati, penampikan, pe- 
nolakan, perlawanan, resistansi; keberatan, 
protes; 2 polarisasi; 

tentangan n 1 depan, hadapan, muka; 
2 ganjaran, imbalan, timbalan; 3 bantahan, 
protes, sanggahan, sangkalan; 

tertentang v 1 kelihatan, tampak, terlihat, 
terpandang, tertumbuk pandangan; 2 ter- 
bantah; 

bertentangan 1v beradu kening, berbantah- 
an, berhadap(-hadap)an, bersemuka, berte- 
mu muka, berseberangan, beroposisi, 
berselisih, berbeda (berpendapat), ber- 
tikai, bermusuhan, bertelingkah, berpole- 
mik, berkelahi, bertengkar, 2 a antago- 
nistis, bentrok, bertubrukan, inkompa- 
tibel, inkonsisten, kontradiktif, kontras 
(cak), paradoksal; berlawanan, bersalahan, 
bertubrukan, terbalik: 

ant1 bersepakat: berdamai, 2 bersesuaian, 
serasi 

pertentangan n 1 antagonisme, bentrokan, 
friksi, konflik, perselisihan, sengketa, 2anti- 
tesis, inkonsistensi, kontradiksi, negasi, pa- 
radoks, perbedaan, 

ant1 perdamaian 

mempertentangkanv1 memperhadapkan, 


tentamen ° tentu 513 


menyemukakan, 2 memperadukan, mem- 
perlagakan, memperlawankan, memperse- 
lisihkan, mempertandingkan, mempertem- 
purkan 
ant mempersatukan 

tentara n angkatan, askar, baju hijau, bala, 
ksatria, laskar, legiun, militer, pahlawan, 
pasukan, prajurit, serdadu; 
ketentaraan n kepahlawan, keprajuritan, 

tentatif a kondisional, provisional; sementa- 
ra, temporer 

tenteng, menenteng v membawa (dng jari), 
membimbit, menjimbit, menjinjing 

tenteram a 1 aman, damal, lega, rahayu, sa- 
lam, sejahtera, sentosa; 2 adem, ayem, 
sejuk, tenang; 
menenteramkan v1 mendinginkan (ki), me- 
nenangkan, menyabarkan, menyejukkan; 
mengamankan; 2 membesarkan hati, 
menggembirakan hati, menyenangkan 
hati, merayu; 
ant memperunyam 
ketenteraman n 1 keamanan, kedamaian, 
kenyamanan, kesentosaan; 2 kesejukan, ke- 
tenangan, sakinah 

tentu 1 a absolut, definit, pasti, positif, tetap; 
2 a jelas, kentara, nyata, persis (cak), sabit, 
sahih, tegas, terang, 3adu mati, mesti, nisca- 
ya, 
menentu 1 a tentu: 2 v berketentuan; 
menentukan v 1 memastikan, memilih, 
memutuskan, menunjuk; menetapkan, me- 
nyabitkan; 2 menakdirkan, menggaris- 
kan, menyuratkan; 3 memasang, mema- 
tok, menaruh (harga); 4 mengharuskan, 
mengikat, mensyaratkan, mewajibkan; 
5 membatasi, menakrifkan, mendefinisi- 
kan; 
penentu n determinan, pemasti, pembatas, 
pemutus, penetap; 
penentuanm1determinasi, pemastian, pem- 
batasan, pemutusan, penetapan; 2 pemi- 
lihan, penunjukan; 
tertentu a definit, kategoris, spesifik; dis- 
kriminatif, eksklusif, khusus, spesial, ter- 
batas, terpilih; 
ketentuan n 1 determinasi, kepastian, ke- 
putusan, ketetapan, resolusi, keyakinan, 
2 garis, kadar, suratan (nasib), takdir, 
tulisan nasib, 3 syarat, tuntutan, 


514 tenun * tepuk 


berketentuan v berkepastian; berkeyakin- 
an 

tenun, menenun? membordir, menganyam, 
menyulam; 
bertenun v berkerawang, bersulam; 
tenunan n anyaman, bordiran, sulaman 

tenungn1nujum,ramal,2 santet, sihir, teluh; 
menenung v 1 menelaah, menengok (ki), 
menilik, menubuatkan, menujum, mera- 
malkan; 2 meneluh, menyantet, menyihir, 
penenung n 1 penduga, penilik, peramal, 
2 ahli nujum, dukun, tukang santet, tukang 
tenung 
tertenung v bertuah, terpesona, tersantet, 
tersirep, 

teologi n dogma, doktrin, ilmu agama 

teori n aturan, filosofi, hukum, ide, konsep, 
paham, prinsip, sintesis, skema 

teoretikus n ahli pikir, filsuf, pemikir 

teoretis a abstrak, akademis, hipotetis, ima- 
jiner, spekulatif 
ant nyata 

tepak n tepuk, 
menepak v1 memukul, menabok, menam- 
par, menempeleng, menepuk, menggam- 
par, menggaplok; memukul, 2 menangkis, 
menepis, mengiprat, 
tepakan n gamparan, gaplokan, tabokan, 
tamparan, tempelengan, tepukan; pukulan, 
tingkah 

tepas n beranda, emper, 
teras 

tepat a 1 benar, jitu, kategoris, kena, lang- 
sung, pas, persis (cak), positif, telak, 
2 betul, cocok: 3 akurat, cermat, eksak, 
korek, saksama, teliti: bernas, sahih: 
ant salah 
menepati v memenuhi, menetapi, menu- 
naikan (janji), menyempurnakan, 
ant memungkiri 
menepatkan v1 mencocokkan, mengakur- 
kan, menyamakan, menyesuaikan, 2 mem- 
fokuskan, memusatkan, menujukan; 
mengalamatkan, 3 membetulkan, 
bertepatan1vberbarengan, berbetulan, ber- 
samaan, bersesuaian, bertumbukan, serem- 
pak, serentak, simultan, 2 a cak cocok, klop, 
pas, sejajar, selaras, sepadan, 3 adv kebe- 
tulan: 
pertepatann kemiripan, paralelisme, persa- 
maan: 


selasar, serambi, 


ketepatannakurasi, kecermatan, ketelitian, 
presisi 
tepat guna n daya guna, efisiensi, kesang- 
kilan, 
bertepat gunaaberdaya guna, efisien, sang- 
kil 
tepin 1 bibir (ki), pesisir, pinggir, rusuk, sam- 
ping, sembir, sisi, susur, tebing, tubir, 
ufuk, 2 batas, birai, birih, padan, sembiran, 
sempadan, tapal batas, 3 margin, pias (ha- 
laman buku), 
ant tengah 
--langitbataspemandangan,cakrawala,ho- 
rizon, kaki langit, ufuk; 
-- laut pantai, pesisir, rantau; 
menepi v meminggir, menyamping, me- 
nyingkir, menyisi, menyisih; 
menepikan v meminggirkan, mengirikan, 
menyampingkan, menyebelahkan, me- 
nyingkirkan, menyisikan; 
tepian n perbatasan, pinggiran, 
“ilmu cendekiawan, ilmuwan, intelektual, 
jauhari (ki), 
bertepi v berpinggir, bersisi, bertubir, ber- 
batas, bersempadan, 
mengetepikan v 1 mengesampingkan, 2 
mengasingkan, memencilkan, menying- 
kirkan, menyisihkan, 
ant 1 mengetengahkan; 2 mengutamakan 
tepik, bertepik v bertampang, bertepuk, 
~ sorak bertepuk sorak, 
menepik v menabok, menampar, menam- 
pung, mencentang, menempeleng, mene- 
puk, menggampar, menggaplok, menye- 
pak; memukul 
tepis, menepis v1 menangkis, mengiprat, 
menyampuk, 2 ki menampik, menolak, 
membantah, menengkari, menyanggah, 
menyangkal, menyolang 
teplok n lampu dinding, lampu tempel 
tepok a getas, tapuk, rangup, rapuh, repas 
tepos a pipih, tipis 
tepua padat, penuh, sesak, tumpat 
tepuk n tapuk, tepak; 
-- tangan aplaus; pujian; 
menepukv memukul, menampar, mena- 
puk, mendebik, mendemik, menebah, 
menepak, menepik, mengemplang, me- 
ngeplak, menimbuk, menyepak; 
tepukan n tamparan; pukulan, tepakan; 


bertepuk v bertepik; 

tepung n abuk, aci, bubuk, pati, puder, sagu, 
serbuk; 
-- gaplek tapioka, tepung ubi kayu, 
— jagung maizena, 
— sari serbuk bunga, serbuk sari; 
menepung v 1 melumatkan, membubuk, 
memipis, menggiling,menumbuk,2 meng- 
gocoh, meninju, menjotos, menonjok, 
menyodok, menyontok 

ter n aspal, belangkin, pek (cak) 

terancap, meterai, segel, stempel, bekas, re- 
kam; 
menera v memeterai, mengecap, menstem- 
pel, menyegel; 
menerakan v membubuhkan, mencantum- 
kan; 
tertera v 1 tercap, tercetak, tersegel, 2 terca- 
tat, tersurat, tertulis: tercantum, terekam, 
terkandung, termaktub, termasuk, termuat, 
teraann1cap-capan, cetakan, 2 segel, stem- 
pel 

terabas, menerabas v menerobos, menerus, 
menyerobot, merentas 

teraju n neraca, timbangan 

terak n ampas, kerak 

terakota n 1 gerabah, keramik, tembikar; 
2 (warna) merah bata 

teral, meneral v 1 menggenjot, menggiatkan; 
2 memaksa, mendesak 

terali n jerjak, jeruji, kisi-kisi, ruji-ruji 

terampil a 1 ahli, berpengalaman, cakap, 
kapabel, karatan (ki), kawakan, kompeten, 
kuat, lihai, mahir, pandai, piawai, pintar, 
ulung; 2 bergas, cekatan, cergas, gesit, 
pantas (ki), sigap, tangkas, trengginas; 
keterampilan n 1 ilmu, kapabilitas, kapasi- 
tas, keahlian, kecakapan, kefasihan, kelihai- 
an, kemahiran, kepandaian, kompetensi, 
kualitas, pengetahuan, penguasaan; seni; 
2 kecekatan, kecergasan, kelincahan, kesi- 
gapan, ketangkasan 

teran, meneran v mengejan, merejan 

terang 1a bayan, jelas, kentara (cak), ketahu- 
an,nyata, sabit, tegas, tersurat;absolut, eks- 
plisit, gamblang; 2 a benderang, calak, 
cemerlang, cerah; mencolok; 3 a bening, 
bersih, jernih, transparan; 4 n cerah, siang, 
cahaya, sinar; 5 a benar, sah, terbukti, 
valid; 
ant gelap, kelam 


tepung ° teras 515 


-- akal brilian, cemerlang (ki), cendekia, 
cerdas, cerdik, encer (ki), genius, intelek, in- 
teligen, lantip, pandai, pintar, tajam (ki); 
terang-terang, ~ laras kabur, kabut, kelam, 
keruh, lamat-lamat, membalam, redup, re- 
mang, samar-samar, sayup-sayup, sebam, 
suram; 

terang-terangan a berterus terang, blak- 
blakan, frontal, langsung, terbuka; 
menerangi v 1 mengobori, menyinari, 
menyenteri, menyoroti, menyuar, me- 
nyuluh; 2ki melapangkan, membuka, men- 
cerahi; 3 membersihkan, menyiangi; 

ant 1 menggelapi; 2 menyesatkan 
menerangkan v 1 memerikan, menakwil- 
kan, menjelaskan, menguraikan, mensya- 
rahkan, merumuskan; 2 melukiskan (ki), 
menceritakan, menggambarkan; 3 memak 
nai, memaknakan, menafsirkan, mengarti- 
kan, menginterpretasikan; 4 memaklum- 
kan, mengatakan, menyatakan; mengemu- 
kakan, mengutarakan, menyampaikan; 
5menandaskan,menegaskan, menentukan, 
mengesahkan; 6 menandakan, mengin- 
dikasikan, mengisyaratkan; memberita- 
hukan, membuktikan, memperlihatkan, 
menunjukkan; 

penerang n1 pemancar, pencahaya, penyi- 
nar, 2 penjelas, pengurai, 
penerangannliluminasi,pencerahan,pen- 
jelasan, takwil; 2 iradiasi, pencahayaan, 
penyinaran, penyorotan, 

keterangan n 1 amanat, bahan, bukti, data, 
fakta, informasi, maklumat, masukan, pem- 
beritahuan, petunjuk, tanda; 2 definisi, 
eksplanasi, klarifikasi, penjelasan, syarah 


terap, menerap v memasang, membuat, 


mengikat, menyusun, merakit (mesin); 
menerapkan v melaksanakan, memakai, 
mempergunakan, mempraktikkan, meng- 
amalkan, mengaplikasikan, mengguna- 
kan, mengimplementasikan, menjalan- 
kan; 

penerapan n 1 aplikasi, implementasi, pe- 
laksanaan, pemakaian, pengamalan, peng- 
gunaan, praktik, rekayasa; 2 pemasangan, 
perakitan, produksi 


terapi n pengobatan, penyembuhan 
teras n ki asas, dasar, inti, landasan, pokok, 


primer, prinsip, sendi; 


516 teras * terima 


berteraskanvberasaskan, berdasarkan, ber- 
intikan, berlandaskan, berprinsipkan, ber- 
sendikan 

teras a beranda, emper, geladeri, selasar, 
serambi 

terasi n belacan, petis 

teratai n lotus, padma, seroja, tunjung 

teratak n dangau, gubuk, pondok, saung 

terawang n kerawang, sulaman, tenunan, 
berterawang v1 berkerawang, berlubang- 
lubang, berongga-rongga, 2 bersulam, ber- 
tenun, 
menerawang v 1 mengerawang, 2 melu- 
bangi, menembus, 3 berangan-angan, me- 
lamun, melayang 

terban 1 v ambrol (cak), ambruk, anjlok, 
roboh, runtuh,; 2aki binasa, hancur, luluh 
lantak, remuk-redam, rusak: 
menerbankanv1membongkar,merampak, 
merobohkan,meruntuhkan,merusak:2me- 
leburkan, meluluhlantakkan, membinasa- 
kan, menggempur, menghancurkan, men- 
jahanamkan, menumpas, menyabot, mere- 
dam, meremukkan 

'terbang v 1 melambung, melangit, mela- 
yang, membubung, mengangkasa, meng- 
apung, mengudara, tinggal landas: 2 ki 
amblas (cak), bablas (ki), hilang, lelap, le- 
nyap, lesap, lucut, mengirap, menguap 
(ki), musnah, pupus, sirna, 3 ki berangan- 
angan, berkhayal, melamun, mengera- 
wang, 
- arwah hilang ingatan, pingsan, terbang 
semangat, terperanjat, 
- pikiran bingung, gagap, gugup, hilang 
akal, putus akal, nanar, tersuntuk, 
-- semangat 1 putus asa, 2 terbang arwah, 
menerbangkan v1 melayangkan, 2 ki me- 
larikan, menggondol, 
penerbang n astronaut, aviator, juru 
terbang, pilot; angkasawan 
beterbangan v berlayangan, melayang-la- 
yang, berhamburan, 

"terbang n genjring, kencreng, rebana 

terbis 1v gugur, longsor, runtuh; 2 n lereng 

terbit v 1 keluar, menyingsing, muncul, 
naik, timbul; 2 bangkit, datang, hidup, 
lahir, tumbuh; 
ant 1 tenggelam 
menerbitkan v 1 melahirkan, membang- 


kit, membuahkan, membuat, memicu (ki), 
mencetuskan (ki), mendatangkan, meng- 
akibatkan, mengundang, menimbulkan, 
menjadikan, menyalakan, menyebabkan, 
menyulut (ki); 2 membukukan, memuat, 
mempublikasikan, mencetak, menam- 
pung, menyiarkan; 

penerbit n pencetak, pengedar, penyebar; 
penerbitan n publikasi; 

terbitan n 1 cetakan, edisi, keluaran, lem- 
baran, nomor; 2 buku, buletin, edaran, jur- 
nal, karya, koran, majalah, surat kabar 


teriak n jerit, pekik, seru, teriakan; 


meneriakkan v 1 memekikkan, menye- 
rukan, menyorakkan; 2 mempropaganda- 
kan, mencanangkan, mendengungkan (ki), 
menggembar-gemborkan,  menguman- 
dangkan, meraung-raungkan (ki); 
teriakan n jeritan, pekikan, seruan, sorak- 
an; panggilan; 

berteriak v berdengking, berkeriau, ber- 
koar, berseru, bertempik, melaung, 
mendengking, memekau, memekik, men- 
dedau, menjerit; 

berteriak-teriak v bergembar-gembor, ber- 
kaok-kaok, berkoar-koar, berseru-seru, ge- 
gaokan,memekik-mekik, menjerit-jerit; ber- 
sorak 


terik a1 amat, sangat, sekali; 2 erat, kencang, 


ketat, kuat, kukuh, rapat, tegang; 3 padat, 
sempit, sendat, sesak, tumpat; 4 ki canggih, 
elusif, kompleks, pelik, rumit, sukar, sulit, 
susah; 

ant 2 longgar; 4 dingin 

menerikkan v meneguhkan, mengegatkan, 
mengencangkan, mengeratkan, mengetat- 
kan, menguatkan, menyingsetkan, mera- 
patkan 

ant melonggarkan 


terima v cak dapat, peroleh; sambut, song- 


song; 
- salah mengaku; 

menerima v 1 menadah, menampung, me- 
nyambut, menyerap; memperoleh, menda- 
pat, mengantongi, mewarisi; 2 menderita, 
menelan; mengambil (risiko); mengaku; 
3 melegalkan, membenarkan, mengakui, 
mengesahkan, menghalalkan; 4 melulus- 
kan, memberi, memperbolehkan, memper- 
kenankan, memufakati, mengabulkan, 


mengakuri, mengamini, mengasese (cak), 
mengasih (ki), mengiyakan, mengijabkan, 
mengizinkan, menyepakati, menyetujui; 
5 memperlakukan, menganggap; 
ant 1 memberi; 3 dan 4 menolak 
menerimakan v memberikan, mengasih- 
kan, menyerahkan, memasrahkan, 
penerima n akseptor, pemeroleh, penyam- 
but: 
ant pemberi, donor 
~ tamu resepsionis, 
penerimaan n 1 pendapatan, penghasilan, 
perolehan, 2 akseptasi, pengakuan, rekog- 
nisi,resepsi,signifikansi; pemaafan, penger- 
tian, tasamuh, toleransi;3penyambutan;res- 
pons, tanggapan; 
ant 1 pengeluaran; 2 penolakan 
terterima a berterima; 
berterima a akseptabel, terterima; 
keberterimaan n akseptabilitas, 

terima kasih p kamsia; apresiasi; 
berterima kasih v berlega hati, bersyukur 

teritorin1area, daerah, kawasan, provinsi,re- 
gion, tanah, wilayah, zona; 2 habitat, ling- 
kungan 

teritorial a kedaerahan, lokal, provinsial, na- 
sional, regional, internasional 

terjal a curam, tunggang 

terjang v 1 depak, sepak, tendang; 2 serang, 
serbu; 
menerjang v 1 mendepak, menendang, 
mengacung, menggasak, menunjang, me- 
nyepak; 2 menubruk, menyerbu, me- 
nyeruduk; 3 melanda, melanggar, menem- 
puh, menerpa, mengenai, menghantam, 
menimpa, menyambar, menyapu (ki), 
menyerang; 
penerjang n penyerang, penyerbu, penye- 
ruduk; 
terjangann1 depakan,sepakan, tendangan; 
2 gempuran, serangan, serbuan 

terjemah, menerjemahkan v mengalihbaha- 
sakan, mengalihsuarakan; mengartikan, 
menafsirkan, menginterpretasikan; mema- 
rafrasakan; 
penerjemah n juru bahasa, pengalih baha- 
sa, interpretator, penafsir, translator; 
penerjemahan n interpretasi, penafsiran, 
pengalihbahasaan; 
terjemahan n alih bahasa, arti, makna, pa- 
rafrasa; versi; 


terima kasih * terobos 517 


terjun v 1 jatuh, melompat; mencebur, men- 
cemplung, mencepung; 2 ki berpartisipasi, 
berperan serta, masuk, melibatkan diri, 
menceburkan diri, ikut serta, turut serta, 
terlibat; 
beterjunan v berjatuhan, berlompatan, ber- 
hamburan; 
menerjuni v ki mendalami, menekuni, 
menggeluti, menghayati, menyelami, 
menerjunkan v mengedrop (cak), menja- 
tuhkan, menurunkan: 
penerjunan n penjatuhan, penurunan, 
penghamburan 

terka v duga, kira, tebak, 
menerkavberanggapan,membaca,menak- 
sir, menduga, menebak, menyelami, mera- 
ba, merasai (ki): 
terkaan n agakan, ancar-ancar, dugaan, 
kira-kira, perkiraan, taksiran, tebakan 

terkam, menerkamv1 mencengkam, men- 
cengkeram, menjeramah, 2 menerjang, 
menerpa, menubruk, menyerang, menyer- 
gap: 3 memburu, mengejar, 
terkaman n 1 cengkaman, cengkeraman, 
sambaran, 2 ki genggaman (ki), kekuasaan, 
kuku (ki), pengaruh (ki) 

terkap, menerkap v menggerebek, menyer- 
kap 

'term n 1 istilah, kata, nama, sebutan, termi- 
nologi; 2 termin 

term n kondisi, limitasi, pembatasan, pra- 
syarat 

termin 1 babak, tahap; durasi, jangka, pe- 
riode, tempo, waktu 

terminal n 1 pangkalan, stasiun, halte, per- 
hentian, setopan, 2 depo, 3 akhir, ujung 

terminasin akhir, finis, kesudahan, penghen- 
tian, ujung 

terminologi n istilah, kosakata, peristilahan, 
term, vokabuler 

ternak n peliharaan, piaraan, 
beternak v memelihara, memiara, menjaga, 
menggembala, 
menernakkan v1 membiakkan, membudi- 
dayakan, memelihara, memiara, 2 cak mem- 
bungakan, memutar, menjalankan (uang): 
peternak n gembala, penjaga, pemelihara, 
pemiara 

terobos, menerobos v 1 mendobrak, me- 
nyerang, menyerbu, menyerobot, menera- 


518 teroka * terus terang 


bas, menyusup, masuk menerus, merem- 
bes;2 membuka, meretas, merintis; 3 me- 
mintas, memotong, merintas (jalan), po- 
tong kompas (cak); 
penerobosnpembobol, pendobrak, penem- 
bus, penyusup, peretas; 
penerobosan n intrusi, penembusan, pe- 
netrasi, penyusupan, perembesan; 
terobosan n inovasi, pintasan 

teroka, meneroka v 1 membuka, meram- 
bah, merintis; 2 memeriksa, meneliti, mene- 
ropong (ki), meninjau, menjajaki, menye- 
\lidiki; 
peneroka n 1 perambah, perintis; 2 
peneliti 

terompah n bakiak, kelompen, sandal, selop 

teropong n 1 binokular, keker (cak), 
mikroskop, periskop, semprong (cak), 
teleskop; 2 cerobong, salung api, tabung; 
-- tuma mikroskop, teropong kuman; 
meneropongv 1 mengeker; 2ki memeriksa, 
meneliti, meneroka, mengajuk, mengamati, 
mengkaji, menjajaki, menyelidiki 

teror n horor, kepanikan, ketakutan; intimi- 
dasi: 
meneror v 1 bergaduh, bertimba karang, 
mengacau, menggaduhkan, mengharu bi- 
ru, mengusutkan, meributkan, merusuh- 
kan, 2 mengancam, mengintimidasi, me- 
risau, 3 mengintai, mengintip (bahaya) 

terowongan n gorong-gorong, kolong, 
tambang, tembusan 

terpa, menerpa v 1 melanda, menempuh, 
menerjang, mengenai, menimpa, me- 
nyambar, menyapu (ki), menyerang, me- 
rampak, 2 meluru, memburu, menerkam, 
mengejar, 

terpaan n serangan, terjangan, terkaman 

tertib 1 a apik, beres, rapi, sistematis, ter- 
atur, tertata: 2 a baik, beradab, beradat, 
berdisiplin, patut, santun, sopan, 3 n atur- 
an, tata cara; 
ant1 berantakan 
menertibkan v 1 membenahi, memberes- 
kan, menata, mengatur, merapikan, 2 
merazia, 
ant 1 memberantakkan 
penertiban n 1 pembenahan, penataan, 
pengaturan, sistematisasi; 2 razia; 
ketertiban n harmoni, kesopanan, ke- 
teraturan; disiplin 


teruk a 1 berat, hebat, keras, kronis, parah, 
sangat, serius, 2 giat, intens, tekun; dah- 
syat, hebat, 3 repot, runyam, sulit, susah 
ant 1 ringan 

teruna n 1 anak muda, arek (cak), cowok 
(cak), jejaka, pemuda, perjaka, pria, putra; 
2 kadet 
ant 1 dara 

terungku n ki bui, hotel prodeo (ki), kerang- 
keng, kurungan, lembaga pemasyarakat- 
an, penjara, rumah pasung, rumah 
tahanan, tangsi (cak); 
menerungkuvmemasung, memenjara, me- 
nawan, mengerangkeng, mengurung, men- 
jebloskan, merantai, meringkukkan 

terup n golongan, kelompok, rombongan, 
tumbuk (ki) 

terus 1 adv langsung, lantas, segera; 2p kala- 
kian (ki) kemudian, lalu; 3 adv selalu, 
sinambung, terus-menerus, tetap; 4 v ber- 
gerak, berjalan, lanjut, maju, menerus; 
ant 1 tunda; 4 berhenti 
-- mata terus pandang, terus penglihatan, 
waskita; 
terus-terusan adv cak terus-menerus; 
menerus v 1 menembus, menerabas, mene- 
robos, menyusup; 2 masuk, melesap, me- 
nyerap, merasuk, merembes, meresap; 
terus-menerus a berkelaluan, berkepan- 
jangan, berkesinambungan, berlanjut, ber- 
lantasan, kontinu, persisten, sinambung, 
tunak; ajek, konstan, selalu, senantiasa; 
meneruskan v 1 melanjutkan, menam- 
bahkan, menyambung, menyinambung- 
kan; 2 melangsungkan, menyalurkan, me- 
nyampaikan; 3 menurunkan, mewariskan; 
4 menembuskan; 
penerus n pengganti; penghubung, pe- 
nyambung; 
penerusan n pelanjutan, pemanjangan, pe- 
nyambungan; 
terusan a 1 kanal, parit, saluran, serok-an, 
siring; 2 alur, gorong-gorong, tembus- 
an, terowongan; 3 cak lanjutan, perkem- 
bangan, sambungan; buntut, ekor, susulan, 
tambahan; 
seterusnya adv 1 berikutnya, selanjutnya; 
2 selama(-lama)nya; 
keterusan n kebablasan (cak), kelewatan 

terus terang a bermuka-muka, blak-blakan, 


jujur, terang-rerangan, terbuka; 
ant berbohong 
keterusterangan n kejujuran, keterbukaan 
ant kebohongan 

terwelu n kelinci, kuilu 

tes n 1 eksamen, tentamen, ujian, ulangan; 
2 eksperimen, penelitian, pengecekan, per- 
cobaan, uji, verifikasi, 
mengetes v memandu (ki), membuktikan, 
memeriksa, memverifikasi, mencoba, me- 
ngecek, menguji, menjajal, menggoda, 
pengetes n penguji, tester 
ant teruji 

tesaurusn bausastra, daftaristilah, kamus, ki- 
tab logat, kosakata, senarai istilah, voka- 
buler 

tesis a 1 disertasi, 2 asumsi, hipotesis, pos- 
tulat, premis, proposisi, 3 ide, jalan pikiran, 
opini 

testimoni n konfirmasi, pembenaran, pem- 
buktian, pengesahan, pengukuhan, afir- 
masi, verifikasi 

testis n biji kemaluan, biji pelir, biji zakar, 
buah pelir, buah zakar 

tetak, menetak v memancung, memarang, 
membacok, memenggal, memotong, men- 
cencang, mengabung, mengayau, meran- 
tas, memancung; 
menetakkan v membabatkan, membacok- 
kan, menebaskan, mengayunkan (senjata); 
penetaknpemancung, pembacok, pemeng- 
gal; 
penetakan n pemancungan, pembacokan, 
pemenggalan 

tetangga n jiran, setangga 

tetap 1 a ajek, konsisten, konstan, kukuh, ma- 
lar, mantap, permanen, regular, stabil, 
teguh, tunak; 2a mati, pasti, tentu; 3 adv 
selalu, selama-lamanya, senantiasa, sepan- 
jang masa, terus; 4 a abadi, abid, baka, baki, 
daim, kekal, langgeng, lestari; 
ant 1 berubah; 4 fana 
- hati 1 keras hati, kuat, tabah, teguh; 2 ku- 
kuh, mantap, percaya diri, tunak hati, tung- 
gang hati; 
menetap v beralamat, berdiam, berkam- 
pung, bermukim, bersemayam, bertempat 
tinggal, hidup; 
menetapi v 1 memenuhi, menepati, meng- 
genapi, menjalankan, menunaikan; 2 me- 


terwelu * tewas 519 


medulikan, memperhatikan, mengacuh- 
kan, mengindahkan, mengingat; 
menetapkan v 1 memasang, memastikan, 
mematok, memutuskan, menentukan, me- 
netakkan, menyabitkan; 2 menakdirkan, 
menggariskan, menyuratkan; 3 menar- 
getkan, menjadwalkan; memberlakukan, 
mengesahkan, meratifikasi: memutuskan, 
menggariskan; 4 meneguhkan, meng- 
abadikan, mengekalkan, menguatkan, 
mengukuhkan, menyungguhkan; 5 me- 
lantik, memilih, mengangkat, menunjuk, 
penetapan n1 pelantikan, pemastian, pem- 
batasan, pemilihan, pemutusan, penentuan, 
pengangkatan, penunjukan; 2 ikrar, peng- 
akuan, pengesahan, pengukuhan, rati- 
fikasi; 

tetapan n kata putus, putusan; 

ketetapan n 1 determinasi, kata putus, ke- 
pastian, kesimpulan, ketentuan, resolusi, 
2 dekrit, keputusan, 

~ hati iman: ketahanan, kekuatan hati, ke- 
tegaran, keteguhan hati 


tetapi p 1 lamun, namun, tapi (cak), walakin, 


2 melainkan 


tetar, menetar v membidik, menyasar 
tetas n betas, pecah, 


menetasv membobok,membongkar, mem- 
buka, memecahkan, mendedel, menjebol, 
meretas, 

menetaskan v 1 mengeramkan; 2 ki mela- 
hirkan, membangkitkan, membuahkan, 
mencetuskan, menelurkan, menimbulkan: 
menangkarkan, 

penetasan n inkubasi, pengeraman 


teteguk n burung hantu, celepuk, elang ma- 


lam, kokok beluk 


tetek n buah dada, payudara, susu, 
tetek bengek n remeh-cemeh, remeh-temeh 
1ttetes n rebas, tetesan, titik, titis; 


menetes v 1 mengalir, menitik, merintik- 
rintik, tiris; 2 meleleh, mencair, mengiler; 
meneteskan v melimpahkan, mencucur- 
kan, menitikkan; 

tetesan n tetes, titik, titisan: 

bertetesan v bercucuran, berderai, berli- 
nang, mencicik, mengucur 


tewasvlberkalangtanah, berpulang, gugur, 


lewat (cak), mangkat, mati, meninggal, tu- 
tup mata, tutup usia, wafat, keok (ki), ro- 


520 tiada * tidur 


boh, rontok (ki), tergelincir (cak), tersisih, 
tumbang, tumpas; angkat tangan, bertekuk 
lutut, menyerah, takluk, tunduk; 

ant 1 hidup; 2 cak menang 

menewaskan v 1 mematikan, membinasa- 
kan, membunuh, memutus; melenyapkan 
(ki), mencabut (nyawa), menghabisi (ki), me- 
nyudahi, 2 melalap (ki), melibas (ki), me- 
lumatkan (ki), membabat (ki), membantai 
(ki), menaklukkan, mencukur (ki), menga- 
lahkan, mengandaskan, mengganyang 
(ki), menggilas (ki), menggulung (ki), 
menghancurkan (ki), menundukkan; 
ketewasan n 1 kematian; 2 kekalahan: 3 ba- 
hala, bala, bencana, kecelakaan, mala, 
musibah, petaka 

tiada adv tidak; 

meniada v 1 menggaib, menghilang; 2 ing- 
kar, menyangkal; 

meniadakan v 1 membukankan, memung- 
kiri, menafikan, mengingkari, menidakkan, 
menyangkal; 2 melenyapkan, melipur, 
menghapuskan, menghilangkan; 3 mem- 
batalkan, mementahkan, mencoret (ki), 
menegasikan, mengabolisikan, menganu- 
lir, menggugurkan; 4 melecehkan, meng- 
abaikan, menyepelekan, meremehkan, 
merendahkan; 

ant mengadakan 

peniadaan n penghapusan, penghilangan, 
pelenyapan, pembubaran, pemupusan, 
ketiadaan n kehabisan, kehilangan, keku- 
rangan 

tiang n 1 pancang, pilar, saka, tonggak, tung- 
gul, 2 asas, dasar, pokok, prinsip, rukun, 
sendi; 

-- pancang 1 sakaguru, tiang sendi 
rumah, tiang sendi seri; 2 ki penopang, 
penyangga; 

- penghidupan jalan hidup, karier, pe- 
gangan, pekerjaan, pencahanan; 

- sendi rumah sakaguru, tiang pancang, 
tiang seri 

tiap(-tiap) a 1 masing-masing, per, sendiri- 
sendiri; 2 saban (cak) 

tiarap v tengkurap; 

ant telentang 
meniarapvmenangkup,menelangkup, me- 
nelungkup, menengkurap, menjerahap, 
menyembam, menyungkum, menyungkur, 


merahap; 

ant menelentang 
meniarapkanvmenangkupkan,menelang- 
kupkan, menelungkupkan, menengkurap- 
kan, menjerahapkan, menyungkurkan 

ant menelentangkan 


tiba v 1 datang, muncul, sampai: 2 meng- 


injak, mulai, 

tiba-tiba adv sekonyong-konyong, menda- 
dak, datang-datang, tahu-tahu, terserem- 
pak, seketika, 

ketibaan n kedatangan, kemunculan 


tiban, meniban v menimpa, menindih, me- 


numpang, menjatuhi, 
menibankan v menimpakan, 
tertiban v kejatuhan, tertimpa, tertindih 


tidak adv bukan, enggak (cak), kagak, tak, 


tiada: 

ant ya 

-- keruan 1 acak-acakan, awut-awut- 
an, slebor (cak): 2 berantakan, bongkar- 
bangkir, centang-perenang, cerai-berai, 
kacau-balau, kelut-melut, kibang-kibut, 
kisruh, kusut, lalu-lalang, malang-melin- 
tang, morat-marit, porak-parik, porak- 
poranda, semrawut, 3 galau, kacau, kalut, 
keruh, rusuh: 

--tahu adat berandalan, bergajulan, konyol 
(cak), kurang adab, kurang ajar, sembrono, 
slebor (cak), songong (cak), ugal-ugalan, 
tidak-tidak a aneh-aneh, bukan-bukan, 
mustahil: 

menidakkan v membukankan, memung- 
kiri, menafikan, menegasikan, meng- 
ingkari, meniadakan, menolak, menyang- 
gah, menyangkal, 

ant mengiyakan 

setidak(-tidak)nya adv paling kurang, 
paling sedikit, sedikitnya, sekurang-ku- 
rangnya 


tidur v 1 beradu (hor), bobok, mendengkur, 


molor (cak): 2 rebah, terbaring, 

ant terjaga 

meniduri v makan (ki), memerkosa, men- 
cabuli, mencemari (ki), mengawini, meng- 
gauli (cak), menjamah (ki), menjimak (cak), 
menodai (ki), menyetubuhi, 

menidurkan v 1 mengolek, meninabo- 
bokan; 2 membaringkan, menggeletak- 
kan, menggolekkan, menghantarkan, me- 


rebahkan; 

ant membangunkan 

petiduran n pembaringan, peraduan, ran- 
jang, tempat tidur 

tiduranvberbaring, leyeh-leyeh (cak), meng- 
geletak, rebahan; 

tikai n beda, cedera, selisih; 

ant 1 damai 

menikai v membantah, menampik, me- 
nentang, menolak, menidakkan, meno- 
pang, menyanggah, menyangkal; 
mempertikaikan v 1 memperbantahkan, 
memperdebatkan, mempersoalkan, mem 
pertengkarkan; 2 memperbedakan, mela- 
inkan; 

bertikai v 1 bentrok, bercakar-cakaran, 
bercekcok, bersengketa, bertelingkah, ber- 
tengkar, ribut; 2 berbeda, berjarak, berse- 
lisih, terpaut; 

pertikaian n 1 bentrokan, kericuhan, kesu- 
mat,konflik,percederaan,percekcokan,per- 
gesekan, perkelahian, pertengkaran, seng- 
keta; kontroversi, perselisihan, 2 perbe- 
daan, selisih 

ant perdamaian 

tikam n tusukan: 

menikam v1 menohok, menusuk: 2 ki me- 
lukai, mengiris, mengoyak, menyakiti, 
menyayat, menyinggung (tt perasaan), 
menikamkan v menancapkan, menusuk- 
kan;membenamkan, menghunjamkan, me- 
nujah; 

penikam n penombak, penusuk; 
penikaman n penancapan, penghunjaman, 
penusukan, 

tikaman n tombakan, tusukan: 

tertikam v tercacak, tertancap, tertusuk 
tikar n karpet, lampit, permadani, 

tikas n 1 bakat, bekas, cap, impresi, kesan, re- 
kam, tanda, trek (cak); 2 jejak, runut 

tiket n karcis, kartu, kuitansi, kupon, voucer 
tikung, menikung v belengkok, membelok, 
membengkok, mengelok, 

tikungan n belengkokan, beliku, belokan, 
kelokan, pengkolan, siku 

tilap, menilap v1 melempit, melipat, 2 men- 
caplok, mencuri,menggelapkan,menggun- 
ting, mengorup, menyikat, menyunat 
tilik n 1 pandangan, pengamatan, peng- 
lihatan, tatapan, 2 sinar mata, sorot mata, 


tikai * timbal 521 


menilik v 1 memperhatikan, mencermati, 
mengamati, menyoroti, melihat, melongok, 
meninjau, merenung, 2 memeriksa, meng- 
awasi, mengecek, mengontrol, menyelia, 
menyurvei, 3 membesuk, menengok, men- 
jenguk; 4 mengingat, menimbang, 5 me- 
mandang, menganggap: 6 menenung, me- 
nubuatkan, menujum, meramalkan, 
penilik n 1 inspektur, pengawas, pe- 
ngontrol, penyelia, supervisor, 2 ahli nu- 
jum, juru ramal, peramal, 

penilikan ninspeksi, kontrol, pemeriksaan, 
pengamatan, pengawasan, penjagaan, pe- 
nyeliaan, survei 
tilikannlamatan,pandangan,pantauan,ta- 
tapan, tinjauan, 2 anggapan, estimasi, opi- 
ni, pendapat, pendirian, perasaan, pikiran, 
3 nubuat, nujum, ramalan 


*tilikn gayung, santet, teluh, tenung; 


menilik v meneluh, menenung, mengga- 
yung, menyantet 


timnawak, barisan, kolompok, kerabat kerja, 


kru, pasukan, regu, satuan kerja, satuan tu- 
gas, delegasi, kontingen, rombongan 


timang, menimang v membuai, meminang, 


mengayun(-ayun); 

menimang-nimang v 1 menimang; 2 ki me- 
menungkan, memikirkan, mempertim- 
bangkan, merefleksikan, merenungkan 


timba n cedok, ember, gayung, sibur; 


~ karang bergaduh, meneror, mengacau, 
menggaduhkan, menggegerkan, meng- 
gemparkan, mengharu biru, mengheboh- 
kan, mengusutkan, merangak, meribut- 
kan, merusuhkan; 

menimba v1 mengambil, memompa, 2 me- 
nggurah, menguras, 3ki mencari, menggali, 
menuntut (tt ilmu); belajar 


timbal a imbang, timbang; 


-- balik berbalasan, bersambutan; bolak-ba- 
lik; 

menimbal v mengimbangi; membanding- 
kan, menanding; 

timbalan n 1 bandingan, imbangan, padan- 
an, tandingan, tara, timbangan; ganjaran, 
imbalan, tentangan; 2 naib, pemangku, 
pengganti, wakil, wali; 

bertimbal a berbanding, berimbang, ber- 
tara, bertimbang, sebanding, seimbang, 
sepadan, sesuai, setara, setimpal; 


522 timbang * timpal 


bertimbalan v berbalasan, bersahutan, ber- 
sambutan; 
setimbalasebabat,sebanding,seimbang,se- 
padan, separas, setara, setimbang, setim- 
pal, setolok, 

kesetimbalann keseimbangan, kesepadan- 
an, kesetimbangan 

timbang a imbang, timbal, 

-- rasa simpati, tenggang rasa; 

-- terima serah terima, 

menimbang v1 menakar, mengukur, me- 
nyukat: 2 mempertimbangkan, 
menimbang-nimbang v 1 memadankan, 
membandingkan, 2 mempertimbangkan, 
menimbangi v 1 menandingi, mengim- 
bangi, menimpali, menjajar, menyaingi, 
menyamai, 2 membalas, mengganjar; 
penimbangn1 sukatan, timbangan, 2 pe- 
nasihat 

timbangan n 1 bandingan, imbangan, pa- 
danan, tandingan, tara; 2 dacin, mizan, ne- 
raca, sukatan, ukuran; 3 berat, bobot; 4 per- 
timbangan; 

bertimbang(an) 1 a berpadanan; 2 v berba- 
lasan, bersambutan; 

~ kata berbalas kata; 

~ pandang berpandangan, bertukar pan- 
dang; 

pertimbangan n alasan; estimasi, evalu- 
asi, komentar, kritik, penilaian, tanggap- 
an; advis, bicara (ki), fatwa, masukan, nasi- 
hat, pandangan, pendapat, pengarahan, 
petuah, petunjuk, rekomendasi, saran, 
wejangan; 

mempertimbangkan v 1 mematut-matut, 
memenungkan, memikirkan, mengagak, 
mengenapkan, mengingat, menimang- 
nimang (ki), meninjau, merefleksikan, me- 
renungkan; 2 menjajaki, meraba-raba; 
mengacuhkan; 3 memandang, memper- 
hitungkan, mengakui, menghiraukan, 
mengindahkan, mereken; 

setimbang a 1 sama berat, seberat; 2 ekui- 
valen, sebanding,sederajat,seimbang,seke- 
las, selevel (cak), sepadan, separas, setara, 
setimpal, setingkat, 3 mantap, mapan, 
stabil: 

menyetimbangkan v menyamakan, me- 
nyeimbangkan,menyepadankan,me- 
nyetarakan, 


kesetimbangan n balans, ekuilibrium, ke- 
seimbangan 

timbel n plumbum, timah hitam 

timbrung, menimbrung n ikut, masuk, turut 
campur 

timbuk, menimbuk v memukul, menabok, 
menampar, menempeleng,menepik,meng- 
gampar, menggaplok, menyepak 

timbul v1 kelihatan, keluar, mencuat, me- 
ngemuka, menongol, menyembul, mun- 
cul, tampak, terangkat, 2 menjendul, me- 
nonjol, 3 bangkit, lahir, terbit, tumbuh, 
ant tenggelam 
- tenggelam 1 turun naik, 2 ki pasang 
surut, 
menimbul v menongol, menonjol, me- 
nyembul, 
menimbulkan v melahirkan, membang- 
kitkan, membangunkan, membuat, memi- 
cu, mencetuskan, mendatangkan, mener- 
bitkan, mengakibatkan, mengundang, me- 
nyulut 

timbun n gunduk, onggok, tumpuk, 
menimbun v melumpukkan, mengong- 
gokkan, menumpuk, 
menimbuni v mengubur, menguruk, 
penimbun v penambun, penumpuk, 
penimbunannlakumulasi, pengumpulan, 
penumpukan, 2 pengurukan, reklamasi, 
timbunann gundukan, onggokan, tum- 
pukan, 
tertimbun v terkubur, tertimbus; 
bertimbun 1 v berlambak, bertumpuk, 2 a 
kumulatif, menggunung, menumpuk 

timpa, menimpa v 1 meniban, menjatuhi, 
menindih, menumpang; 2 melanda, me- 
langgar, menempuh, menerjang, mener- 
pa, mengenai, menghantam, menyam- 
bar,menyapu (ki), menyerang, merundung; 
3 mencuri, menilap, mengembat (cak), 
menggasak, menyikat, 
menimpakan v 1 menibankan; 2 membe- 
bankan, memikulkan, menolakkan; 
tertimpa v1 kejatuhan, tertiban, tergencet, 
tertindas, tertindih, 2 terhinggapi, terkena, 
terjangkiti, terserang 

timpal, menimpali v 1 mengimbangi, 2 me- 
layani, membalas, menanggapi, menang- 
kis, menjawab, merespons, menyahut, 
menyambut, 


setimpal n 1 ekuivalen, sebanding, sede- 
rajat, seimbang, sejajar, sekelas, selevel 
(cak), sepadan, separas, setakar, setara, 
setimbang, setingkat, 2 cocok, layak, patut, 
selaras, serasi 

timpang a1 encot, incang-incut, jengkot, ki- 
pa, miring, oleng, pengkor, pincang, 
2 berat sebelah, imbal, senjang; 
ketimpangan n 1 disparitas, kesenjangan, 
2 disekuilibrium, kepincangan, ketakseim- 
bangan 

‘timpas al kering, tohor; 2 ki bersih (cak), ha- 
bis, licin (ki), ludes, tandas 

*timpas, bertimpas-timpas v bertubi-tubi, 
berturut-turut, beruntun 

timpuh, bertimpuh v berlutut, bersimpuh, 

timpuk, menimpuk v melempari, melontari, 
menyambit, menyelakan, merajam 

tindak n 1 langkah, 2 aksi, perbuatan, 
-- pidana delik, 
--tanduk 1 gerak-gerik, kelakuan, perilaku, 
tingkah laku, 2 tindakan, 
menindak v menangani, 
tindakan n 1 aksi, aktivitas, gerakan, kegi- 
atan, kesibukan, krida; 2 kiprah, langkah, 
perbuatan, reaksi, respons, sepak terjang, 
sikap, usaha, 
bertindak v bekerja, berbicara, berbuat, ber- 
laku, bermain, berperan, beraksi 

tindan,menindanv menambun, mengong- 
gokkan, menimbun, menumpuk 
bertindan v berlambak, bertumpukan; 

tindas, menindas v 1 memencet, menekan, 
menggencet, menghimpit, menindih; 
2 membengisi, mencekik, menganiaya, 
mengejami, menyiksa, menzalimi, mera- 
jam; 1 memeras, memperbudak, memper- 
kuda, mengeksploitasi; 3 memadamkan, 
membasmi, mengatasi, menginjak-injak, 
menumpas; 
penindas npemeras, penekan, penganiaya, 
penyiksa; 
penindasannlaniaya,eksploitasi, pemeras- 
an, pengisapan, penyiksaan; 2 pelarangan, 
pemasungan, prohibisi; inhibisi 
tindasan n 1 represi, supresi, tekanan; 2 ar- 
sip, kopi, pertinggal, salinan, tembusan, tu- 
runan; 
tertindas v 1 tergencet, tertimpa, tertindih; 
2 teraniaya, terinjak-injak (ki) 


timpang * tinggi 523 


tindih, bertindihanvbertumpang tindih, ber- 


tumpukan; 

menindih v mengepres, menggencet, me- 
nindas; meniban, menimpa, menumpang; 
tertindih v tergencet, tertiban, tertimpa, ter- 
tindas 


tindik, menindik v melubangi, mencocok, 


menembuk, menusuk, menyunduk 


tinggal 1 v bercokol, berdiam, duduk; ber- 


mukim, bersemayam; 2 a lalu, lampau, 
lewat, silam; 3 adv bersisa, masih; 

- landas lepas landas 

meninggal v berkalang tanah, berlalu, ber- 
layar (ki), berpulang, berputih tulang, gu- 
gur, tewas, tutup mata, tutup usia, wafat: 
ant hidup 

meninggali v mendiami, menghuni, 
meninggalkan v 1 membelakangi, 2 me- 
ncadangkan, menyisakan, menyisihkan, 
mewariskan, 3 melepaskan, melewatkan, 
membuang, memencilkan, mencampak- 
kan, mengucilkan, menjauhkan, menying- 
kirkan; 4 melampaui, melebihi, melewati, 
mendahului, 5 melalaikan, melupakan, 
membiarkan, mencuaikan, mengabaikan, 
mengalpakan, mengesampingkan, 
peninggalan n pusaka, warisan, wasiat, 
tinggalan n 1 cadangan, sisa, 2 peninggal- 
an, pusaka, warisan, 

tertinggal 1 v keteter, terlambat, tercecer, 
tersisa, 2 a primitif, sederhana, terbela- 
kang, 

pertinggal n arsip, kopi, tembusan, 
tindasan, turunan, 

ketinggalan 1 v cak tertinggal, 2 n kelebih- 
an, Sisa, tunggakan, utang 


tinggi a 1 jangkung, semampai, 2 adilu- 


hung, agung, ala, luhur, mulia, 3 banter, 
banyak, mahal, 4 canggih, 5 muluk, ra- 
bung, 6 nyaring, keras, muluk, 

ant 1 pendek, 2 hina; 3 rendah, 

-- hati angkuh, arogan, bengah, besar 
cakap, besar kepala, besar mulut, congkak, 
langguk, pongah, ria, sombong; 
meninggi 1v melambung, melonjak, mem- 
bubung,membumbung,memuncak,meng- 
ambung, mengangkasa, meningkat, mera- 
bung, naik, 2 a melangit, muluk-muluk, 
ant merendah 

meninggikan v 1 menaikkan, mengang- 


524 tinggung * tinju 


kat: 2 membesarkan, mengeraskan, me- 
nyaringkan (suara), 
ant merendahkan 
~ diri berlagak, bermegah, menyombong, 
sesumbar; 
tertinggi a paripurna, perfek, prima, sem- 
purna, teratas, terbaik, termulia, top; 
ant terendah 
petinggi n pejabat (tinggi), pembesar; 
ant pegawai rendah 
setinggi n sejajar, selevel, separas, setara; 
setinggi-tingginya adv maksimal, paling 
tinggi, paling-paling; 
ant serendah-rendahnya 

tinggung, bertinggung v berjongkok, men- 
cangkung, menongkrong; 

tingkah 7 1 aksi, canda, gaya, lagak, lagu, ra- 
gam, ulah; 2 kelakuan, perangai, polah, te- 
lingkah; 
-- laku kelakuan, lagak, perangai, per- 
buatan, perilaku, tabiat, tindak-tanduk, 
tingkah langkah, tingkah perangai, sifat, 
sikap, watak; 
bertingkah v 1 beraksi, berbuat, bergaya, 
berkelakuan, berkeletah, berlagak, berlaku, 
berperangai, berulah; 2 banyak cingcong, 
bawel, cerewet; berlagu, bertelingkah, 
tengil; 
~ laku berkelakuan 

"tingkah n1 gendang; 2 pukulan, tepakan, te- 
pukan; 
meningkah v 1 mengiringi, menyambut; 
2 mematahkan, memenggal lidah, me- 
mintas, memotong, memutus, mencele- 
tuk, mengaru, mengerat lidah, meng- 
interupsi, menukas, menyela, menyelang, 
menyerobot; 
bertingkah-tingkah v bersahutan, bersam- 
butan, berselang-selang, silih berganti 

tingkar, meningkar v melingkungi, menge- 
lilingi,mengepung,mengungkung,mengu- 
rung, menjepit (ki) 

tingkat n 1 lantai, pangkat (ki), susun, tajuk, 
2 derajat, jenjang, kaliber (cak), kualitas, 
pangkat, peringkat; 3 ambang, babak, fase, 
stadium, tahap, taraf; 
meningkat v1 menumpuk, menyusun; 
2 melambung, melonjak, membubung, 
memuncak, menanjak, mengambung, me- 
ninggi, menjulang, naik; 3 beranjak (ki), 


berkembang, berserang, bertambah, maju, 
merayap, tumbuh; 
ant 1 menurun 
meningkatkan v meluaskan, memajukan; 
menambah, menaikkan, meninggikan; 
ant menurunkan 
peningkatan 11 kenaikan, promosi;2 eska- 
lasi, pengembangan, penambahan; 
ant penurunan 
tingkatan1 kadar, takaran, ukuran;2 dera- 
jat, hierarki, jenjang, kategori, kedudukan, 
kelas, lapisan, level (cak), pangkat, peringkat, 
petala (ki), strata, tahapan, tangga (ki), ta- 
taran; 
bertingkat v 1 berpangkat-pangkat, ber- 
susun, bertajuk, bertumpuk; 2 berkelas, 
bermutu, berperingkat, bertaraf; 3 berjen- 
jang, bertahap, berundak; 
setingkat a ekuivalen, sebanding, sede- 
rajat, seimbang, sekelas, sepadan, separas, 
setara, setimbang, setimpal 

tingkuh, bertingkuh v berbantah, bercakar- 
cakaran, bercekcok, bergaduh, bertarung, 
bertengkar, bertikai 

tinimbang p daripada, ketimbang (cak) 

tinja n berak, cirit, eek (cak), feses, hajat, ko- 
toran, tahi 

tinjau, meninjau v 1 memantau, memonitor, 
mengintai, mengawasi, mengintip, me- 
ngontrol; 2 melawat, melihat, menengok, 
mengunjungi, menilik; 3 memikirkan, 
mempertimbangkan; 4 memeriksa, mem- 
pelajari, mengamati, mengkaji, menja- 
jaki, menyurvei; 5 menduga, meneroka, 
mengajuk; 
peninjau n pemantau, pengawas, pengon- 
trol; 
peninjauan n inspeksi, kontrol, pemantau- 
an, pemeriksaan, pengamatan, pengkajian, 
penilikan, penjajakan, pertimbangan, 
survei; 
tinjauan n amatan, apresiasi, catatan, 
kajian, komentar, kritik, pandangan, 
pantauan, pendapat, tilikan 

tinju n 1 genggaman, kepalan (tangan); 2 bo- 


gem mentah (cak), jab, ketupat 
bengkulu, pukulan, tangan; 3 (olah- 
raga) bokser (cak); 


meninju v memukul, menangani, meng- 
gocoh, menghajar, menghantam, menjotos, 


menonjok, menumbuk, menyentak, tum- 
buk, menyodok; 
bertinju v adu jotos, beradu buku tangan 
(ki), berantem (cak), bercakak, bergocoh, ber- 
hantaman, berjotos, berkelahi, berlinyak, 
bertumbukan, jotos-jotosan; 
petinju n bokser, petarung 

tinta n dawat, mangsi; 
-- cina bak, tinta gambar 

tinting, meninting v 1 memilah, memilih, 
menapis, mengayak, menyaring, menye- 
leksi, menyortir 
tintingan n pilahan, pilihan, saringan, sor- 
tiran 

‘tip n bayaran, imbalan, komisi, 
upah 

*tip n manual, nasihat, panduan, pedoman, 
petunjuk 

tipar n huma, kebun, ladang, tegal 

tipe n contoh, corak, jenis, macam, model, 
potongan, rumpun, rupa, spesies, varietas, 
versi 

tipikal a 1 ideal, paradigmatis, representatif; 
2 biasa, galib, lazim, lumrah, 
natural, normal, regular, umum 

tipis a 1 genting, pipih, tepos; 2 ki kecil, 
minim, sedikit; 
ant tebal 
menipis v berkurang 
ant menebal 

tipu n helat, kecoh; 
- daya akal kancil, kecerdikan, kecoh, ke- 
licikan, makar, muslihat licik, tipu musli- 
hat; 
menipu v membodohi, membohongi, 
membuayai (ki) memperdayai, memper- 
mainkan (ki), mencurangi, mendustai, 
mengabui, mengakali, mengecoh, menge- 
labui, mengibuli, menyilap (ki); 
penipun pembohong, pendusta, pengecoh, 
penyilap; 
penipuannpembohongan, pendustaan, pe- 
ngecohan; 
tertipu v teperdaya, terjerat, terkecoh, ter- 
kena, terpukau (ki) 

tirain bidai, ebek, gorden, kelambu, kelir, 
kerai, layar, tabir, tebeng; 
bertirai v berbidai, berkelambu, berkerai, 
berlangsir, bertabir 

tirakat n asketisme, zuhud; 


persen, 


tinta ° titi 525 


bertirakat v berkhalwat, bersuluk, berta- 
rak; bertapa, melakoni 

tiran n despot, diktator, autokrat, penindas, 
tangan besi 

tirani n despotisme, dominasi, kebengisan, 
kediktatoran, kekejaman, penindasan, tota- 
literisme 

tiranis a absolut, adikara (ki), autokratis, des- 
potis, diktatorial, opresif, otoriter, sewe- 
nang-wenang, totaliter 

tiras n oplah 

tiris v 1 bocor, merembes; 2 menetes, meni- 
tik 

tiru, meniru v 1 membebek, membeo, meng- 
ekor, menguntit, menyerupai; 2 belajar, 
bercermin, mencontoh, meneladan, meng- 
ikuti; menurut; 3 memalsukan, membajak, 
menjiplak, mengopi, menyalin; 
meniru-niru v ikut-ikutan, latah; 
menirukan v mengajuk, mengikuti, mengi- 
mak; 
penirunepigon,pembajak,pembebek,pem- 
beo, pengekor, pengikut, penjiplak, plagi- 
ator, 
peniruan n emulasi, mimikri; pemalsuan, 
pembajakan, penjiplakan, 
tiruan 7 1 artifisial, bajakan, bikinan, buat- 
an, gadungan, imitasi, lancung, palsu, 
sintetis, 2 contoh, duplikat, jiplakan, kopi, 
model, palsu, replika, reproduksi, 3 klise, 
pengulangan 
ant asli 

tirusa lancip, runcing, 
ant pepat 
menirus 4 melancip, meruncing, 
meniruskan v melancipkan, meruncing- 
kan 

tisik, menisik v menjahit, menyisip, 

titah n amanat, amar(an), firman, kata, perin- 
tah, sabda: 
menitahkan v bersabda, memerintahkan, 
menginstruksikan, mengomandokan, me- 
nyuruh, 
bertitah v berfirman, berkata, bersabda 

titan, bertitan-titanv hilir mudik, melangsir 
(cak), mondar-mandir 

titel n 1 gelar, 2 judul, kepala karangan, 
tajuk 

titi, meniti v melalui, melangkahi, melewati, 
melintasi, memintasi, menjalani, menyelu- 
suri; 


526 'titik * *tokoh 


titian n jembatan, limban, sirat, tongkah 

Ttitikn bercak, bintik, burik, dot (cak), kurik, 
noktah, poin, rintik, vlek, 
-- api fokus, 
- pangkal titik tolak, 
- temu jalan tengah, kata sepakat, kemu- 
fakatan, kesepakatan, kompromi, konsen- 
sus, persetujuan, 
- puncak kulminasi, rembang, zenit; 
-- terendah nadir, zero 

*titik 17 tetes, titis (air), 2 v menitik, 
menitik v bercucuran, berderai, berlinang, 
menetes, mengalir, menggabak, mengiler, 
menitis, merebak, meremang, merintik- 
rintik, tiris: 
menitikkanvmelimpahkan,mencucurkan, 
meneteskan, menitiskan 

titik berat n aksen, tonjolan, 
menitikberatkan v mementingkan, memfo- 
kuskan, menegaskan, menekankan, meng- 
garisbawahi, mengistimewakan,menonjol- 
kan; 
penitikberatann aksentuasi, pementingan, 
pengistimewaan, pengutamaan 

titip v taruh, tumpang, 
- jual konsinyasi, 
menitip(kan)vlmenaruh,menyimpan,me- 
numpangkan,2 memercayakan, mengama- 
natkan; 
ant 1 mengambil 
titipan n 1 pesanan, 2 amanat; wasiat; tum- 
pangan 

titir, titiran a baling-baling, bolang-baling, 
propeler; kitiran 

1titis n tetes, titik; 
menitisv berlinang, menetes, menitik, me- 
rintik-rintik: 
titisan n tetesan 

*titis, menitis v menjelma, 
penitisan n penjelmaan, reinkarnasi 
titisan n jelmaan, 

tituler a nominal, simbolis 

tiup v hembus; sembur; 
meniupv menghembus; memompa, meng- 
gelembungkan, menggembungkan; 
meniup-niup v ki memanas-manasi, mem- 
provokasi,menghasut,mengilik-ngilik,me- 
ngipasi, mengompori, 
meniupkanv1menghembuskan, menyem- 
burkan, menyemprotkan, 2ki membangkit- 


kan,membangunkan,mengobarkan,meng- 
galakkan, menumbuhkan, 
tiupan n desiran, hembusan, semburan, 
bertiup v berdesir, berhembus, bergerak 

tobak, menobak v memepat, memotong, 
menggunting 

tobat 1 a insaf, jera, kapok, sadar, 2 p ampun 
(cak), bukan main 

toboh n kawanan, kelompok, pasukan, regu, 
rombongan, 
bertoboh-toboh v bergerombolan, berka- 
wanan, berkelompok-kelompok 

todong, menodong v 1 memalak, memeras, 
mengompas (cak): 2 ki mendapuk, men- 
daulat: 
menodongkan v membidikkan, mengacu- 
kan, mengacungkan, mengarahkan, menu- 
jukan, menyasarkan; 
penodong n pemalak, pemeras 

tohok, menohok v 1 mencatuk, menikam, 
menusuk; 2 ki mencelakakan, mengge- 
rupukkan, menjahanamkan 

tohor a 1 cetek, dangkal; 2 (hampir) kering, 
timpas; 
menohorkan v mengeringkan, meringkai- 
kan; 
ketohoran n 1 kekeringan; 2 kehausan 

toilet n jamban, kakus, kamar kecil, ruang 
rehat, tandas 

tokak, menokak v mengerkah, mengerutak, 
menggigit 

tokcer a cak 1 baik, lancar, mulus, 2 ampuh, 
cespleng (cak), efektif, makbul, manjur, 
mempan, mujarab, mustajab 

tokek n borok, kudis (di kepala) 

toko n depot, gardu, gerai, kios, warung 

tokoh n 1 aktivis, arsitek (ki), biang 
(keladi), dalang (ki), dedengkot, eksponen, 
gembong, induk bala, inisiator, otak (ki), 
pelopor, pemrakarsa, pemuka, pencetus, 
pengambil inisiatif, penggagas, peng- 
gerak, pentolan (cak): 2 aktor, bintang, pe- 
main, pemeran, 3 bangun, bentuk, figur, 
rupa, wujud, 4 bentuk tubuh, perawakan, 
postur, raut, sosok, 
-- utama aditokoh, pelaku utama, prota- 
gonis 

"tokoh n kecoh, tipu, 
menokoh v 1 melibas, membekuk (cak), 
membodohi,membohongi,membuayai (ki), 


memperdayai, memukau (ki), mencu- 
rangi, mendustai, mengakali, mengecoh, 
mengelabui, menipu;2memperbuat,mem- 
permainkan, memperolok, mempersen- 
dakan, mengomidikan; 
penokoh n pendusta, pengecoh, penipu 

ttokok n ganduh, imbuh, tambahan; 
menokok v 1 membubuhi, menambahi, 
mengimbuhi, 2 melengkapi, memenuhi, 
mencukupi, menggenapi, menyempur- 
nakan 

"tokok n martil, palu, tukul, 
menokok v memalu, memartil, mencatuk; 
mementung, memukul, mengetuk, meng- 
getok, menutuk; 

toln1 bea, cukai, pajak, pungutan, tarif; 2 ger- 
bang cukai, pintu cukai 

tolak v dorong, sorong 
-- bala tumbal: 
-- peluru lempar peluru, 
menolak v1 mendesak, mendorong, me- 
nyodok, menyorong; 2 melawan, menang- 
kal, menangkis, mencegah, menegah, 
menjauhkan, 3 menampik, menumpu- 
kan, menyenta, 4 berkeberatan, mempro- 
tes, menafikan, menegasikan, menentang, 
menggeleng, 5 membantah, menepis, me- 
nikai, mengelak, menyanggah, menyang- 
kal, 6 mengenyahkan, menghalau, meng- 
usir: 
ant 1 menarik: 5 menerima 
menolakkan v 1 mendesakkan, menyo- 
rongkan, 2 negasi, melepaskan, mengelak- 
kan, menghindarkan, menjauhkan, me- 
nyingkirkan; 3 menyodorkan, 4 membe- 
bankan, menimpakan, 
penolak n penangkal, penangkis, pen- 
cegah, 
penolakan n 1 antipati, penafian, penam- 
pikan,penentangan,perlawanan,resistansi, 
keberatan, protes, 2 pengingkaran, pe- 
nyangkalan, 
tolakan n 1 desakan, dorongan, sorongan; 
2 buangan, tampikan; 
ant 1 dorongan 
bertolak v 1 angkat kaki, berangkat, pergi; 
2 berpangkal, bertumpu; 
~ angsur berkompromi, bersetuju, turut- 
menurut; 
~belakangbertentangan, inkonsisten, kon- 
tradiktif, kontras (cak), paradoksal; 


tokok * tombok 527 


~ pinggang v bercekak pinggang, berkacak 
pinggang, bertekan pinggang 

tolan n kawan, sahabat, teman 

toleh v tengok; 
menoleh v berpaling, berpusing, melo- 
ngok, menengok 

toleran a bertenggang, lapang dada, lapang 
hati, lembut hati, murah hati, pemaaf, per- 
misif, progresif, sabar, terbuka 

toleransi n keterbukaan, pemaafan, peneri- 
maan, pengertian, tenggang rasa, 
menoleransi v memaafkan, membebaskan, 
membiarkan, mendiamkan, menenggang 

'tolok n banding, imbangan, tara; 
-- ukur barometer (ki), kriteria, patokan, 
perbandingan, standar; 
menolok v memadankan, membanding- 
kan, menganalogikan, menyamakan; 
setolok n sebanding, seimbang, sepadan, 
separas, setara, setimbal, setimbang, setim- 
pal 

*tolok n interpretator, juru bahasa, pengalih 
bahasa, penerjemah 

tolol a bebal, bego (cak), beloh, berat kepala, 
bodoh, bongak, dongok, dungu, goblok, 
otak udang, pandir, 
ant cerdik 
ketololan n kebegoan, kebodohan, ke- 
dunguan, kegoblokan; 
ant kecerdikan 

tolong v bantu, sokong; 
menolongv 1 membantu, mengakomodasi, 
mendukung, menopang, menunjang, me- 
nyampingi (ki), menyantuni, menyokong: 
2 membela, menyelamatkan, 3 meri- 
ngankan 
ant 1 membiarkan 
tolong-menolong v bahu-membahu, ban- 
tu-membantu, berdampingan, bersama- 
sama, gotong-royong; 
penolong n pahlawan, pembantu, penyan- 
tun, penyelamat, penyokong, 
tertolong v bersambung tangan, terbantu, 
terselamatkan, tersokong, tertunjang 
bertolong-tolongan v bergotong-royong, 
bantu-membantu, tolong-menolong; 
pertolongan n bantuan, sambung tangan, 
uluran tangan (ki), 
ketolong(an) v cak tertolong 

tombok a minus, tekor (cak): kurang, 


528 tombol * *topang 


menomboki v menalangi; menutup 

tombol n 1 kenop, pentol, 2 benjol, bincul, 
bincut, punuk, tonjolan 

tomong n meriam katak, meriam kecil, mor- 
tir 

Itonggak n 1 cancang, pacak, pancang, pa- 
tok: 2monumen, pilar, tiang, tugu, 3 bong- 
kot, pangkal kayu, punggur, tunggul 

tonggok n gunduk, longgok, onggok, 
tambun, timbun, tumpuk(an) 

tonggong a bagur, bongsor, jagur, longgor 

tongkah, menongkah v 1 mendada, menem- 
puh, menyongsong; 2 melawan, mem- 
bangkang, membantah, menengkar, me- 
nentang, menikai, menopang 

tongkat n gayung, stik, 
menongkat v 1 mengampu, menahan, 
menopang, menunjang, menyangga, me- 
nyokong; 2 ki memuji-muji, mengalem 
(cak), mengambung-ambung, mengangkat- 
angkat (ki), menganjung-anjung, menyan- 
jung-nyanjung, 
penongkatncagak, kaki,penahan,pengam- 
pu, penopang, penunjang, penyangga, sa- 
gang, standar 
~ senduk berumur, gaek (cak), jompo, 
lanjut umur, lanjut usia, renta, sepuh, 
tua bangka, tua bengkok, tua renta, uzur, 
wreda, 
~ tangan bertongkat ruas, bertopang 
dagu, 

tongkrong, menongkrong v 1 berjongkok, 
mencangkung, mencongkong, 2 duduk- 
duduk, 
menongkrongi v cak menjaga, menung- 
gui, 
tongkrongan n cak gaya, model, potongan 

tongol, menongol v keluar, menjengul, 
menonjol, menyembul, muncul, timbul 

tongong a cak bego (cak), dogol, dongok, 
dungu, pandir, tolol 

toniln drama, komidi bangsawan, lakon, san- 
diwara, teater 

tonjok v jotos, 
menonjokv memukul, menangani, mence- 
pol, menebok, menepung, menggocoh, 
menghajar, menghantam, meninju, men- 
jotos, menyodok, menyontok 

tonjol n boncol, bonggol, bongkol, bonjol, 
tunjul, 


menonjol 1 a menjendul, 2 v membun- 
tang, menjengul, menongol, menyembul, 
muncul, terserondok, timbul, 3 a berpe- 
ngaruh, dominan, kuat, kentara, mencolok, 
menonjolkan v 1 mementingkan, memfo- 
kuskan, menekankan, menganjurkan, me- 
ngedepankan, mengistimewakan, meng- 
utamakan, menitikberatkan, menjulurkan, 
menyorongkan, 2 memamerkan, memper- 
lihatkan, menunjukkan, 

tonjolan n 1 benjolan, jendulan, 2 aksen, 
titik berat 

tonton, menonton v melihat, memirsa, me- 
mandang, menatap, menyaksikan 
penonton n pemirsa, pengamat, pirsawan 
(cak), saksi, spektator; 
tontonannatraksi, konser,pementasan, per- 
gelaran, pertunjukan; 
mempertontonkan v 1 memajang, mema- 
merkan, memperagakan, menampilkan, 
menayangkan, mencontohkan, mende- 
monstrasikan,mengekspos; 2 melakonkan, 
memainkan, memanggungkan, membawa- 
kan, mementaskan, mempergelarkan, 
memperlihatkan, mempersaksikan, mem- 
pertunjukkan; 

top 1 a maksimum, pol (cak), teratas, terting- 
gi; paripurna, perfek, prima, sempurna, 
terbaik; 2 n klimaks, kulminasi, puncak 
ant 1 terbawah 

topan n angin ribut, badai, gelora, prahara 

‘topang n penopang; 
bertopang v berdasar, berpijak, bersan- 
dar, bersendel, bersendeng, bertumpu; 
~ dagu berteleku, bertongkat tangan, me- 
leku; 
menopang v 1 menahan, mencagak, meng- 
ampu, menggalang, mengganjal, menong- 
kat, menumpil, menunjang, menyangga, 
menyokong; menahan; 2 ki membantu, 
menolong; 
penopang n cagak, kaki, penahan, pengam- 
pu, penongkat, penumpil, penumpu, pe- 
nunjang,penyangga, penyokong, sandaran, 
standar; penahan, sandaran; tiang pancang 
(ki) 

*topang, menopang v membantah, mende- 
bat, menikai, menentang, menyolang; 
bertopang v beradu mulut, bercekcok, 
bertengkar mulut, perang mulut, berban- 
tah, berdebat, bertarung, bertengkar; 


topek, menopek v memotong, 
mengiris, menyayat, 

topeng n 1 kedok, masker, 2 ki kelir (ki), pe- 
dengan, samaran, 
menopengi v ki menutupi, menyamarkan, 
menyelubungi, 
bertopeng v1 berkedok, 2 ki berkamuflase, 
menyamar, menyerupa, 

topi n belangkon, caping, ketopong, ketu, 
kopiah, kuluk, peci, serban, songkok, 

topik n poin, pokok, tema, subjek 

toreh, menoreh v1 menggores, menggurat, 
menulis, menyurat, 2 membedah, membe- 
del, membelek; menderes, mengiris, me- 
nyadap, 
menorehkanv1menggaritkan,menggores- 
kan, mengguratkan; 2 ki menuliskan, 
penoreh n penggores, penyadap 

tornado n angin langkisau, angin puyuh, 
angin topan, puting beliung, 

torso n badan, batang tubuh 

total 1 1 jumlah, seluruhnya, 2 adv habis- 
habis-an, sepenuhnya, 3 a absolut, mutlak, 
menotal v cak menjumlah, menghitung 

totalitasn kebulatan,kelengkapan,keseluruh- 
an, kesemestaan, keutuhan 

totalitera absolut, diktatorial, otoriter, sewe- 
nang-wenang, tiranis 

totaliterisme n despotisme, kediktatoran, ti- 
rani 

ttotok a asli, sejati, tulen 
ant peranakan 

"totok 1 v cak todong; 2 ketuk, 
menotok v cak memalak, memeras, me- 
ngompas (cak), menodong 

totot, totol-totol n bintik-bintik 

toya n gayung, tongkat 

toyor, menoyorv menggocoh, meninju, men- 
jotos, menonjok, menumbuk, membong- 
gol, memukul, menghajar, menghantam 

tradisi n adat-istiadat, budaya, etik, kebi- 
asaan, kultur, institusi, konvensi, pranata, 
rasam, 

tradisionalakonservatif, konvensional: kuno, 
lama, lapuk (ki), tua, usang 
ant modern 

tragedi n 1 bencana, petaka (ki): 2 kema- 
langan, kepedihan, kesengsaraan, kesu- 
sahan, penderitaan 

tragis a memasygulkan, memedihkan, me- 


mengerat, 


topek ° transplantasi 529 


merihkan, memilukan, mengenaskan, 
menggundahkan, mengharukan, meng- 
ibakan, menyayat hati, menyedihkan, me- 
nyentuh (ki), merawankan 

trahnfamili, kaum, kerabat, keturunan, klan, 
marga, rumpun 

traktir, mentraktir v membayari, memodali, 
mencukongi 

trans a hilang ingatan, lupa daratan, lupa 
diri, mabuk 

transaksi n bisnis, negosiasi, pembicaraan, 
perundingan; 
bertransaksi v berbisnis, bernegosiasi, ber- 
tawaran, tawar-menawar 

transendenaistimewa, utama, sempuma, su- 
perior 

transendental a 1 rohaniah; 2 adikodrati, 
supernatural, supranatural; 3 abstrak, hipo- 
tetis, ideal, konseptual, teoretis 

transfer 1 v memindahkan, mengalihkan; 
2n pemindahan, pengiriman, transmisi; 
mentransfer v 1 membawa, memindahkan, 
mengalihkan, mengangkut, menggeser; 
2 memasok, mengirim, menyuplai 

transformasi n alih bentuk, alterasi, konversi, 
modifikasi, permutasi, perubahan, reno- 
vasi, transfigurasi, transmutasi; 
bertransformasi v beralih bentuk, berubah 
bentuk, bermetamorfosis, menjelma 

transisi n peralihan, pergantian, perlintasan, 
persilihan, pertukaran, perubahan 

transkripsi n kopi, reproduksi, salinan 
mentranskripsikan v memindahkan, men- 
catat, mengopi, menurunkan, menyalin, 
mereproduksi 

transliterasi v alih aksara, alih huruf 

transmisi n 1 pengangkutan, pengiriman, 
transfer; 2 penjangkitan, penularan, penye- 
baran; 3 gigi (cak), persneling 

transmutasi n alih bentuk, konversi, meta- 
morfosis, perubahan, transfigurasi, trans- 
formasi 

transparan a 1 bening, jernih, membayang, 
tembus pandang, terang; 2 gamblang, jelas, 
telanjang, terbuka 
ant 1 gelap; 2 tertutup 

transparansin kejelasan, kejernihan, keterbu- 
kaan 
ant ketertutupan 

transplantasi n pencangkokan 


530 transpor * tubi 


transpor n angkutan, kendaraan 

transportasi n pemindahan, pengangkutan, 
pengiriman; 

trauma n guncangan, pukulan, tekanan jiwa, 
tekanan mental 

traumatis a mencekam, mengerikan, meng- 
guncangkan, menyakitkan 

travestin 1 karikatur, parodi, satire, sindiran, 
2 ejekan, kecaman, olok-olok, serangan 

trayek n jalan, jalur, lintasan, rute 

trek n cak 1 selarung, tapak, 2 bekas, cap, 
impresi, kesan, rekam, tanda, tikas, 3jalan, 
jalur, lintasan 

tren n 1 kecenderungan, kecondongan, ten- 
densi; 2 gaya, mode; 
mengetren a cak trendi 

trendi a cak baru, kontemporer, modern, 
modis, mutakhir 

trengginasa cakap, cekatan, cergas, gesit,je- 
raus (ki), langkas , lincah, pantas (ki), ringan 
tulang, sigap, tangkas, terampil 
ant lamban 

trenyuhaiba, kasihan, pilu, rawan, sedih, ter- 
haru, tersentuh 

tribune n 1 mimbar, platform, podium; 2 bal- 
kon, panggung 

trik n akal, cara, daya, kiat, kunci (ki), musli- 
hat, rahasia, resep, siasat, strategi, taktik 

triwulan n kuartal, suku tahun 

trofi n 1 beker, piala; 2 hadiah, penghargaan 

trompetn1 saksofon, sangkakala, sompret; 
2 ki alat, corong, instrumen, juru bicara, 
kendaraan, media, medium, organ, 
saluran 

trotoar n kaki lima, pematang jalan 

tuaa1 berumur, lanjut umur, lanjut usia, sam- 
pai umur, sepuh, 2 kedaluwarsa, lama, la- 
was, silam, usang, arkais, kuno, obsolet, 
primitif, purba, 3 dalu, magang, masak, 
matang, ranum, 4 gelap, pekat; 
ant 1 muda: 2 baru, 3 mentah, muda: 4 
mu-da 
-- bangka gaek (cak), jompo, lanjut umur, 
lanjut usia, renta, sepuh, tua renta, uzur, 
wreda; 
tua-tua n tetua, 
tetua n 1 datuk, kamitua, pasak negeri, se- 
sepuh; 2 vlek; 
menuakanvmemandang,mengempu,meng- 
hormati, menyegani 


tuah n 1 afwah, berkat, hikmah, kesakti- 
an; 2 anugerah, nasib, peruntungan, rah- 
mat, rezeki; 
bertuah 1 a ampuh, bahari, keramat, sakti; 
2v terpesona, tersantet, tersirep, tertenung 

tuai n ani-ani, ketam; 
menuai v 1 memanen; 2 memangkas, me- 
motong, mengetam; 3 ki memikul, menang- 
gung, meraih, merasakan; 
penuaiann panen, pemotongan, pengetam- 
an 

tuak n arak, lahang, nira 

tuala n handuk 

tualang, bertualang v 1 berhanyut-hanyut, 
melanglang, mengelana, mengembara, 
menggelandang, menjelajah, merantau; 
2 ayeng-ayengan, bergelandangan, berge- 
layangan, bergentayangan, berkeliaran, 
berkeluyuran, kelayapan, luntang-lan- 
tung; 3 main api; 
petualang 1 musafir, pelancong, penge- 
lana, pengembara, penjelajah, 
petualangan n penjelajahan, pengemba- 
raan 

tuan 1 n bendoro, majikan, junjungan, jura- 
gan, empunya, pemilik, 2 pron Anda, 
kamu, sampean, saudara, 
ant 1 pembantu 
pertuanan n aristokrat, kaum bangsawan, 
kaum ningrat 
mempertuan v memerintah, memiliki, me- 
nguasai, 

tuang, menuang v 1 menuangkan, 2 men- 
cetak, mengacu (adonan), mengecor; 
menuangkanvlmelimpahkan,memanifes- 
tasikan, memasukkan, mencucurkan,men- 
curahkan, mengisikan, mengucurkan, me- 
numpahkan, menunggangkan, menyalur- 
kan; 2 ki melahirkan, mencetuskan, me- 
ngeluarkan, menyalurkan, mewujudkan; 
tuangan n curahan, tumpahan; 
penuangan n manifestasi, pencurahan, pe- 
nyaluran 

tuarang n musim kemarau, musim kering 

tuas n dongkel, dongkrak, pengumpil, peng- 
ungkit, tuil; 
menuas v mendongkel, mendongkrak, 
mengumpil, mengungkit, menuil 

tuba n saluran, tabung, tube 

tubi, menubikan v mengedril; mengulang- 
ulang; 


bertubi-tubi v berkali-kali, bertalu-talu, 
berturut-turut, berulang-ulang, beruntun; 
tubian n dril, pengulangan 

tubir n bibir (ki), pinggir, rusuk, tepi, tebing 
tubruk v langgar, tabrak, 

menubruk v1 melanggar, membentur, me- 
nabrak, mencium, mendampak, mengan- 
tuk, menumbuk, menunjang, menyampuk, 
menyimpuk (ki), 2 melajang, melompat, 
menerjang, menerkam, menyerang, me- 
nyerbu, menyeruduk; 3 cak menangkap, 
menggerebek, menyerempak, menyergap, 
menyerkap, merazia, merejeng; 
menubrukkan v melanggarkan, memben- 
turkan, menabrakkan, menumbukkan; 
tubrukan 1 n benturan, tabrakan, tumbuk- 
an: 2 v cak bertubrukan 

tertubruk v terantuk, terbentur, terlanggar, 
tertabrak, tertumbuk: 

bertubrukan 1 v bentrok, beradu, berben- 
turan, berdampak, berlanggaran, bersa- 
bung, bertabrakan, bertarung, bertem- 
bung, bertumbukan; 2 a ki berlawanan, 
bertentangan, kontradiktif, paradoksal 
tubuh n 1 awak, badan, fisik, jasad, jasmani, 
raga, 2 batang tubuh, rangka, torso, 
menubuhkan v 1 membangun, memben- 
tuk, mendirikan, 2 menjelmakan, meru- 
pakan, mewujudkan, 

penubuhan n 1 konkretisasi, pewujudan, 
realisasi, 2 inkarnasi, penjelmaan, per- 
wujudan, 

bertubuh v berbadan, berisi: 

setubuh n 1 sebadan: 2 ki cocok, seia 
sekata: 

Ituding a 1 condong, miring, 2 lancip, run- 
cing, tirus 

*tuding v1 tunjuk, 2 tuduh, tunjuk hidung, 
menuding v 1 mengunjuk, menunjuk, 2 ki 
mendakwa, menuduh, menukas, menya- 
lahkan: membebankan: 

penudingan n penunjukan, pendakwaan, 
penuduhan, 

tudingan v dakwaan, tuduhan 

tuduh v tuding, tunjuk hidung, 
menuduhv1mendakwa,menuding, menu- 
kas, menyalahkan; 2 menduga, mengira, 
menyangka; 

menuduhkan v melemparkan, membeban- 
kan, menimpakan (kesalahan); 


tubir * tuju 531 


tuduhan n aduan, dakwaan, gugatan, fit- 
nahan, kecaman, kritikan, pengaduan, 
sangkaan, tudingan, 

tertuduh n tercema, terdakwa, tersangka, 


tudung n 1 kap, sungkup, tutup: 2 cadar, 


merguk, purdah, selendang: 

bertudung v bersungkup; 

“lingkup cadar, kerudung, selir, selubung; 
~ saji tudung hidang, tudung tepak; 
menudungi v melingkupi, meliputi, me- 
mayungi, menaungi, menutupi, menye- 
langkupi, menyelimuti, menyelubungi, 
menyerkup, menyungkup, merangkup, 
merungkup 


tugas n 1 darma, kewajiban; 2 beban, peker- 


jaan; instruksi, perintah, suruhan; 3 fungsi, 
peran; 

ant pensiun 

menugasi v memerintahkan, menginstruk- 
sikan, mengutus, menyuruh; 
menugaskan v membebankan, menempat- 
kan, mengirim, mengoper; 

bertugas v bekerja, berdarma, berdinas; 
petugas n alat, aparat, fungsionaris, perso- 
nel; 

~ keamanan polisi, tentara, satuan peng- 
aman (satpam), pertahanan sipil (hansip) 


tugu n lingga, monumen, tonggak 
tujah, menujah v menancapkan, menghun- 


jamkan, menikamkan, menohok, menu- 
sukkan 


tuju, menuju v menentang, mengarah, men- 


datangi, mendekati; 

menujukan v 1 membidikkan, memfokus- 
kan, memusatkan, menautkan, menentang- 
kan, mengacungkan, mengarahkan, men- 
jujukan, menodongkan, menyasarkan; 2 
mengalamatkan; 

tujuan n1 arah, haluan, jurusan; juntrung- 
an, tembak; 2 alamat, destinasi; 3 bahan, 
bulan-bulanan (ki), misi, objek, sasaran, 
target; 4 intensi, jangka, maksud, poin; 
tertuju v 1 terarah, tertuju; 2 melekat, 
terpaku, terpatok; 

bertujuan v berhajat, bermaksud, berniat, 
berujud; 

setuju n 1 setujuan; 2 akur, mufakat, putus 
kata, sepakat; 

bersetuju v 1 berkenan, berkompromi, 
bersepakat, bertolak angsur, turut-me- 


532 tukang * tulen 


nurut; seia, sependapat, 2 berbarengan, 
bersamaan, bertepatan; 
ant menolak 
menyetujui v meluluskan, memakbulkan, 
membenarkan, membolehkan, memperbo- 
lehkan, memperkenankan, menerima, me- 
ngabulkan, mengamini, mengasese (cak), 
mengiyakan, mengizinkan, menuruti, me- 
restui; 
ant menolak 
setujuan n searah, sehaluan, sejalan; 
persetujuan n1izin, pembenaran, penge- 
sahan, perkenan; 2 kesepakatan, kontrak, 
konvensi, pakta, perjanjian, traktat; 3 ke- 
cocokan, keselarasan, persesuaian, titik 
temu 
ant penolakan 
tukang n juru, pandai; ahli, pakar; 
- cukur barber (cak), pemangkas rambut, 
pemotong rambut; 
— jahit darji, penjahit, 
- koran loper (cak), 
- marah pemarah, pemberang, pembe- 
rangsang, peraba, peradang; 
-- potret fotografer, juru foto, mat kodak 
(cak), pengawal; paparazi 
-- sunat bengkong, bong, dukun sunat 
tukar v ganti, salin, silih, ubah; 
menukar v 1 mengganti, menggilir, meng- 
ubah, menyalin, menyilih; 2 membelokkan, 
memindahkan, mengalihkan, 3 berbelanja, 
membeli: 
penukar n pengalih, pengganti, peng- 
ubah: 
penukaran n pengalihan, penggantian, 
pengubahan, penyilihan, penyulihan, sub- 
stitusi; 
bertukar v 1 beralih, berganti, bergilir, ber- 
salin, bersilih, berubah; 2 bergeser, berkisar, 
berpindah; 
~akaledan, gendeng, gila, majenun, miring 
(ki), sakit ingatan, sedeng, sinting; 
~ haluan berbalik, berpaling haluan, ber- 
putar; 
“pikiran berbahasan, berbincang-bincang, 
berdebat, berdialog, berdiskusi, berunding; 
bertukar-tukar v gonta-ganti (cak), bergan- 
ti-ganti; 
bertukaran v 1 bertukar-tukaran, tukar- 
menukar; 2 bergantian, bergiliran, silih- 
berganti; 


pertukarann1alterasi, pergantian, pergilir- 
an, perputaran, perubahan, persilihan; 2 ki- 
saran, peralihan, pergeseran, perpindah- 
an; 

tukas, menukas v mematahkan, memo- 
tong, memutus, menengahi, menginterupsi, 
meningkah, menyerobot 

"tukas, menukas v mendakwa, menuding, 
menuduh, menyalahkan, menyaman, me- 
nyangka 

*tukas, menukas v mengulang 
bertukas-tukas v berkali-kali, bertubi-tubi, 
berulang-ulang, beruntun; 

tukik, menukik v menghunjam, menyelun- 
dup 

tukul n godam, martil, palu, tokok; 
menukul v memalu, menggodam 

Tula n Libra, Mizan 

tulahn kualat, kutuk, laknat, serapah, sum- 
pah; 
menulahi v melaknat, mengutuk, menye- 
rapahi, menyumpahi; 
ketulahan a kualat 

tulang n 1 kerangka, ragangan, rangka; 2 
duri; 
-- kepala batok kepala, batu kepala, 
kranium, tempurung kepala, tengkorak; 
-- pinggang tulang sulbi; 
-- punggung 1 tulang belakang; 2 ki an- 
dalan, saka guru, sandaran, tumpuan; 
-- rawan kartilago, tulang halus, tulang ke- 
tul, tulang muda; 
-- tempurung patela, tulang lutut 
menulang ki 1 v membatu, mengeras; 2 a 
menusuk, menyumsum; 
tertulang a ki melarat, miskin, papa; 
bertulangvberangka,berkerangka;berduri; 
tulang-belulangn kerangka, rangka, rong- 
kongan 

tular, menular v 1 menjangkit, merebak, me- 
wabah; berpindah, menurun; 2 ki meluas, 
menjalar, merambat, merembet; 
menularkan v 1 memindahkan, menjang- 
kitkan; 2 ki memengaruhi; 
penularan n penjangkitan, penyebaran, 
transmisi; 
tertular v kepindahan, terjangkiti 

tulen 4 asli, autentik, betul, ceria, jati, murni, 
orisinal, sah, sejati, suci, totok; 
ant palsu 


ketulenan n keaslian, kemurnian, kesucian 

tuli a budek (cak), congek (cak), pekak, tuna- 
rungu 

tulis v catat; 
menulis v 1 memahat, mencatat, menggo- 
res, menoreh, menyalin, menyurat, mere- 
kam; 2 mengarang, menggubah, menyu- 
sun; 3 melukis, menggambar; 4 membatik; 
menuliskan v 1 menggoreskan, menoreh- 
kan (ki); 2 membukukan, mencantumkan, 
mencatatkan, mendaftarkan; 
penulis n 1 cerpenis, novelis, pengarang, 
penggubah, penyair, prosais, pujangga, 
sastrawan; 2 juru tulis, katib, klerek, no- 
tulis, panitera, pencatat, sekretaris, setia 
usaha, 3 pelukis, penggambar; 
penulisan n pencatatan, penyalinan, pe- 
nyusunan, perekaman, 
tulisan n 1 catatan, coretan, goresan, no- 
tulen, nukilan; manuskrip, naskah, surat, 
teks, 2 artikel, esai, gubahan, karya, ka- 
rangan, makalah, memo, novel, nota, puisi, 
risalah, sastra, 3 gambar, lukisan, 
~ cepat stenografi; 
~ nasib bilangan, garis hidup, ketentuan, 
kadar, kodrat, nasib, suratan, takdir; 
~ tangan skrip; 
tertulis v tercatat, terekam, tersurat, ter- 
tera; tercantum, terdaftar, termaktub, ter- 
masuk, termuat; 
bertulis v bercatat, bercetak, bersurat; 

tulus a 1 ikhlas, jujur, rela, sukarela, sudi; 
2 bersih, lurus, mukhlis, sadik; 
ketulusan n integritas, kejujuran, kerelaan, 
kesucian, kredibilitas 

tuma n bangsat, kepinding, kutu 

tuman a kebiasaan 

tumang, menumang v1 menampik, menepis, 
menolak, menumpukan; 2 mencemaskan, 
mengkhawatirkan, merisaukan; 3 mela- 
laikan, membiarkan, mengabaikan, me- 
ninggalkan 

tumbal n 1 tolak bala; 2 kurban, persem- 
bahan 

tumbang v 1 rebah, roboh; 2 ki ambruk, ja- 
tuh, runtuh; 3 angkat tangan, bertekuk lu- 
tut, gugur (ki), kalah, keok (ki), menyerah, 
rontok (ki), takluk, tergelincir (cak), tersisih, 
tersungkur, tewas (cak), tunduk, 
ant1 berdiri: tegak 


tulis tumbuk 533 


menumbangkan v1 merebahkan, mero- 
bohkan, meruntuhkan: mematahkan, me- 
nebang; 2 ki mendaulat, mendongkel, 
menggulingkan, menjatuhkan, menjung- 
kalkan, mengudeta, menunggingkan (ki); 
3 memecahkan (rekor), menaklukkan, me- 
ngalahkan, menundukkan 


tumbuh v1 berkecambah, bersemi, bertunas, 


hidup; 2 keluar, lahir, muncul, terbit, 
timbul; 3 berkembang, bertambah, maju, 
mekar, menanjak, meningkat; 

ant 1 mati (tanaman) 

menumbuhkan v1 memajukan, memupuk, 
mengembangkan, meningkatkan, menyu- 
burkan; memaksimalkan, mengoptimal- 
kan; 2 membangkitkan, membangunkan, 
membina, menanamkan, mendatangkan, 
mendorong, menghidupkan, mengobar- 
kan, mengundang, menimbulkan, men- 
stimulasi, merangsang, menyemaikan; 
bertumbuh v beranak bercucu, beranak- 
pinak, berkembang, berlipat, membanyak, 
membiak; 

tumbuhan n belukar, flora, pohon, pokok 
kayu, rumput, semak, tanaman; 
pertumbuhan nn kemajuan, perkembangan, 
pertambahan, progres; 

ketumbuhann bisul, cacar,jerawat,kanker, 
tumor 


tumbuk, menumbuk v 1 melembutkan, me- 


lumatkan, membubuk, menepung, meng- 
hancurkan; 2 melanggar, membentur, me- 
nabrak, mencium (cak), mengantuk, me- 
nubruk, menunjang; 3 memukul, mena- 
ngani, menggocoh, menghajar, menghan- 
tam, meninju, menjotos, menonjok, me- 
nyentakkan 

menumbukkanv melanggarkan, memben- 
turkan, menabrakkan, menubrukkan; 
penumbuk n alu, anak gobek, antan; 
tumbukan n bentrokan, benturan, tabrak- 
an, tubrukan 

tertumbuk v1 beradu, teragung, terantuk, 
terbentur, terlanggar, tersentuk, tertab- 
rak, tertarung, tertubruk, 2 terpukul, 3 ter- 
jumpa, tersuntuk, terganjal, terhalang, ter- 
hambat: 

sakalberatotak (ki), bingung, buntu, galau, 
hilang akal, putus akal, keruh, kusut, pepet 
(ki), senewen (cak), sesat pusat, tertumbuk 
pikiran, tumpat; 


534 tumenggung * tumpuk 


~ pandangan kelihatan, tampak, terlihat, 
terpandang, tertentang; 
bertumbuk v 1 bertumbukan; 2 berha- 
dapan, berjumpa, bersua; 
bertumbukan v 1 bentrok, beradu, beran- 
tuk, berbenturan, berlanggaran, bertabrak- 
an, bertarung, bertubrukan; 2 bertem- 
bung, bertemu 3 adu jotos, bergocoh, ber- 
jotos, berkelahi, bertinju, jotos-jotosan; 
4 berbarengan, bersamaan, bertepatan; 

tumenggung n bupati, regen 

tumor n daging tumbuh, 
- ganas kanker, puru ajal 

tumpah v mencurah, 
- darah kampung halaman, tanah air, 
tanah kelahiran, 
- ruah banjir, melimpah, meluap, meruap; 
menumpahi v membasahi, mencurahi, 
mengguyur, melimpahi, 
menumpahkan v 1 melimpahkan, mencu- 
curkan, mencurahkan, mengucurkan, me- 
nuangkan, meruahkan, 2 ki melahirkan, 
mencetuskan, mengekspresikan, menge- 
luarkan, menyalurkan, 
tumpahan n curahan, tuangan 

tumpak n gumpal, kelompok, kumpulan, 
rumpun 

tumpang, menumpang v 1 membonceng, 
mendompleng (cak), menebeng, menem- 
pel (ki): ikut, turut, 2 memakai, mengen- 
darai, naik, 3 meniban, menimpa, menin- 
dih; 
menumpangkan v memboncengkan, men- 
domplengkan, mengikutkan; memercaya- 
kan, mempertaruhkan; menitipkan, me- 
nyimpan; 
penumpangn pembonceng, pendompleng, 
pengikut 
tumpangan n 1 titipan, 2 pondokan; 

tumpang tindih, bertumpang tindih v ber- 
tindihan, bertumpukan 

tumpas a binasa, musnah, punah, 
ant tumbuh 
menumpas v meleburkan, melenyap- 
kan, meluluhlantakkan, memadamkan, 
membasmi, memberantas, membersihkan, 
membinasakan, memerangi, memunah- 
kan, memusnahkan, mengatasi, menge- 
nyahkan, menggempur, menggulung, 
menghancurkan, mengikis, menindas, me- 


nyapu bersih (ki), meredam; 
ant menumbuhkan 
penumpasann pembasmian, pemberantas- 
an, penghancuran 
ant penumbuhan 

tumpat 11 padat, pampat, sarat, sesak, terik; 
jenuh, pekat, penuh; 2 ki berat otak (ki), 
bingung, buntu, hilang akal, keruh, kusut, 
senewen, putus akal (cak) 
menumpat v menjejal, menutup, menyum- 
bat; 
menumpatkan v memadatkan, memam- 
patkan, memejalkan, menjejalkan 

tumpil, menumpil v menahan, mencagak, 
mengampu, menongkat, menopang, me- 
nunjang, menyangga, menyokong, 
penumpil n cagak, kaki, penahan, peng- 
ampu, penopang, penunjang, penyang- 
ga, penyokong, standar 

tumplak v 1 tumpah, 2 ki memadati, mem- 
banjiri, memenuhi, menyesaki, 
menumplakkan v mencurahkan, menum- 
pahkan, meruahkan 

tumpu n pijakan, sandar, tumpuan, 
menumpu v 1 bertumpu, memijak, mena- 
pak, menjejak, menunjal, 2 ki membantu, 
menolong, menunjang, menyokong, me- 
ringankan, 
menumpukan v 1 memijakkan, menapak- 
kan, menjejakkan; 2 mendasarkan, menga- 
cukan, menyandarkan, merujukkan, 3 ki 
memfokuskan, memusatkan, mencurah- 
kan, mengerahkan, 4 menampik, meno- 
lak: 
penumpu n cagak, kaki, penahan, peng- 
ampu, penopang, penunjang, penyangga, 
penyokong, standar, 
tumpuan n 1 injakan, pijakan, tunjal; 2 ki 
batu loncatan, sarana, pangkalan, 3 basis, 
dasar, landasan, sendi: acuan, referensi, ru- 
jukan; alasan, argumen, premis, 4 andalan, 
harapan, kepercayaan, sandaran, tulang 
punggung: 5 bantuan, sokongan, tunjang- 
an; 
bertumpu 71 berdiri, berjejak, berpijak, ber- 
tapak; 2 ki berdasar, bersandar, berto- 
pang; berpangkal, bertolak; 

tumpuk 1 n tumpukan; 2 v menumpuk, 
menumpuk v 1 melonggokkan, menam- 
bun, menimbun, menyusun; 2 berganda, 


berlipat, bertambah, membanyak, mem- 
biak, meningkat; 
menumpukkan v melamun, melonggok- 
kan, mengonggokkan, 
penumpukan n akumulasi, penimbunan, 
pengumpulan 
tumpukan n 1 gundukan, kumpulan, 
onggokan, tambunan, tandingan, timbun- 
an, tonggok; 2 lapisan, lembaran, susun- 
an, 
tertumpuk v 1 terlonggok, teronggok; 2 ki 
mengendap, menggantung, tertahan, 
bertumpuk(-tumpuk) 1 a bertimbun, ku- 
mulatif, menggunung;2v berlompok-lom- 
pok, beronggok-onggok, bersusun-susun, 
bertimbun-timbun, bertindihan, bertum- 
pang tindih, bertumpukan, berlapis, ber- 
limpit; berlipat-lipat; 3 v bersesakan, me- 
menuhi, tumplak 

tumpul a 1 ketul, majal; 2 ki beku, jumud 
ant 1 tajam 

tumpur a1 binasa, musnah, punah, 2 cak 
bangkrut, jatuh, pailit, miskin, 
menumpur v melenyapkan, membinasa- 
kan, memusnahkan, menumpas 

tumus, tertumus v ki terempap, terhempas, 
terjerahap, terjerembap, terlepap, tersung- 
kur 

tuna a cacat, kurang, luka, rusak 

tuna-aksara a buta huruf, buta kayu 

tunagrahita a idiot, imbesil, lambat, lemah, 
terbelakang 

tunai a kas, kontan: 
ant cicil 
menunaikan v1 melunasi, membayar, me- 
menuhi, menepati, menetapi, mengge- 
napi, menutup, menyelesaikan, menyu- 
dahi: 2 melaksanakan, melakukan, me- 
langsungkan, mengamalkan, mengerja- 
kan, menjalankan, 
ant 1 mencicil 
penunaian n penyelesaian, penyudahan 
ant pencicilan 

tunakakilajek, konsisten, konstan, tetap, ku- 
kuh, tegar, teguh, 2 loyal, patuh, setia, 
taat: 
- hati kukuh, mantap, percaya diri, tetap 
hati 

tunang, menunangi v melamar, meminang, 
meminta, mempersunting, menanyakan, 


tumpul * tunduk 535 


menunangkan v memasangkan, memba- 
urkan (ki), mempertemukan, mempe- 
rumahkan, mendudukkan, mengawin- 
kan, mengijabkan, menikahkan, menjo- 
dohkan, menyandingkan, 
bertunangan v tukar cincin, 
mempertunangkan v menunangkan 

tunarungu a budek (cak), congek (cak), pe- 
kak, tuli 

tunas n kecambah, pucuk, semi, 
bertunas v berkecambah, bersemi, 
buh 

tunasusila a amoral, asusila, lacur, lucah, 
sundal 

tunawicara a bisu, gagu 

tunawisma a gelandangan, gembel 

tunda, menunda v memperlalaikan, me- 
nangguhkan, mengundurkan, 
menunda-nunda v menahan-nahan; 
penundaan n janji, penangguhan, pengun- 
duran; tempo 

"tunda v dorong, sorong; 
menunda v mendorong, menolak, menyo- 
rong; memerosokkan, memurukkan, men- 
jorokkan 
bertunda v berangkat, bertolak 

tunduk v 1 angkat tangan, bertekuk lutut; 
kalah, kecundang, keok (ki), menyembah 
(ki), menyerah, roboh, rontok (ki), tak- 
luk, tergelincir (cak), tersisih, tewas (cak), 
tumbang; 3 menurut, patuh, taat; 
ant 1 tegak; 2 melawan; 3 membangkang 
menunduk v1 membungkuk, mengendap, 
menyuruk, merunduk; menghormat; 
2 bersembunyi, mengumpet, merondok; 
menundukkan v 1 membungkukkan, me- 
ringkukkan (badan), merundukkan (kepa- 
la); 2 melalap (ki), melibas (ki), melindas 
(cak), melumatkan (ki), memangkah, mem- 
babat (ki), membantai (ki), menaklukkan, 
mencukur (ki), menewaskan (ki), me- 
ngalahkan, mengganyang (ki), menggilas 
(ki), menggulung (ki), menghabisi (ki), 
menghancurkan (ki), menguasai, menja- 
tuhkan (ki), menumbangkan, menyisih- 
kan, merobohkan (ki), merontokkan (ki): 
menguasai, 3 meluluhkan, memikat, me- 
mulut (ki), menggaet, 
penundukan n penaklukan, penguasaan, 
tertunduk v terakuk: 


tum- 


536 tundung * tunjuk 


tundung, menundung v mendeportasi, me- 
nendang, menghalau, mengusir; 
tundungan n buangan, usiran 

tungau n kutu, tungu 

tunggak n 1 bongkot, pangkal kayu, pung- 
gur,tunggul,2 pacak, pancang, patok, tong- 
gak; 
menunggak v ki memperlalaikan, mem- 
perlambat, menangguhkan; 
tunggakan n utang; ketinggalan 

tunggal 1n ahad, esa, satu;2a sendiri, singu- 
lar; individual, perorangan, solo; 3 num 
satu-satunya, semata wayang,; wahid; 4 a 
bulat, utuh; 

Itunggang v terjungkir, 
menunggangkan v 1 membalik, memutar 
balik, menjempalitkan, menjengkelitkan, 
menjengkoletkan, menjungkalkan, men- 
jungkirkan, menunggingkan, menun- 
tungkan, menyungsangkan; 2 mencurah- 
kan, menuangkan, menumpahkan; 
tertunggang v 1 menjempalit, menjengke- 
lit, menyungsang, terbalik, terjungkal, ter- 
jungkir, 2 tercurah, tertumpah, tertun- 
tung 

"tunggang v naik, 
--hati gigih, keras hati, hati liat, tekun, tetap 
hati, ulet 
menunggang v mengendarai, naik (kuda 
dsb); 
menunggangi v 1 menunggang; 2 ki me- 
manfaatkan, membonceng (ki) 

tunggang-langgang v berjempalitan, ber- 
larian, kocar-kacir, lintang-pukang, pon- 
tang-panting, terbirit-birit 

tunggang-tunggik v tunggang-tunggit; 

tunggang-tunggit v 1 jungkat-jungkit, tung- 
gang-tungging, turun naik; berhanyut-ha- 
nyut, terapung-apung, terempas-empas, 
terjumbul-jumbul, terkatung-katung, ter- 
ombang-ambing 

tungging v tunggik; 
menungging v menjengking, menunggik, 
menyungging ; 
menunggingkan v 1 membalik, memutar- 
balik, menjempalitkan, menjengkelitkan, 
menjungkalkan, menjungkirkan, me- 
nyungsangkan, menunggangkan, menun- 
tungkan; 2 ki mendaulat, mendongkel 
(ki), mengambil alih (kekuasaan), meng- 


gulingkan (ki), mengudeta, menjatuhkan, 
menumbangkan, merebahkan (ki) 

Itunggu v cak nanti; 
menunggu v 1 menanti; mengharap; 2 me- 
nunggui: 3 mendiami, menduduki, me- 
nempati, menghuni; 
menunggui v mengawal, mengawasi, 
menjaga, merawat; menongkrongi (cak); 
penunggu n 1 pengawal, penjaga; 2 peng- 
huni; 3 hantu; 
~ pintu bawab, penjaga pintu, portir, pra- 
mupintu, 
bertunggu v berjaga, berkawal, 

"tunggu, menunggu v menagih, meminta, 
menuntut 

tunggul n1 bongkot, pangkal kayu, tung- 
gak; 2 tiang, tonggak 

"tunggul n alam (ki), bendera, panji-panji, 
pataka, umbul-umbul 

tungkai n kaki, suku (ki); 

tungkak n tumit, 

tungku n anglo, dapur, tanur, kompor, per- 
apian, perbaraan, tenggarang, 

tungkul, menungkul v 1 menunduk, 2 me- 
nyerah, takluk, tunduk 

tunjang, menunjang v 1 menahan, menca- 
gak, mengampu, menggalang, mengganjal, 
menongkat, menopang, menumpil, me- 
nyangga, menyengkang, menyokong; 
2 membantu, menolong, menumpu, 
penunjang n cagak, kaki, penahan, peng- 
ampu, penongkat, penopang, penumpil, 
penumpu, penyangga, penyokong; tiang 
pancang (ki); 
tunjangan n bantuan, sokongan, subsidi, 
sumbangan, tumpuan, 
tertunjang n terbantu, tertolong 

‘tunjang, menunjang v1 mendepak, menen- 
dang, menerjang, mengacung, menggasak, 
menyepak; 2 melanggar, membentur, me- 
nabrak, mencium (cak), mengantuk, me- 
nubruk, menumbuk 

tunjuk v tuding; 
menunjukv1 menuding; 2 memilih, menen- 
tukan, menetapkan, mengangkat, menu- 
gasi; 3 mengacu, merujuk; 
menunjukkan v 1 membuktikan, mem- 
perlihatkan, menampakkan, mengekspos, 
mengungkapkan, mengunjukkan, menya- 
takan, menyuratkan; 2 menandakan, 


mengindikasikan, mengisyaratkan, menyi- 
ratkan; 3 memberitahukan, menerang- 
kan; 

penunjuk n indeks, indikator, penanda; 

~ jalan mahdi, malim, pemimpin, peman- 
du, 

penunjukan n 1 penudingan; 2 pemilihan, 
penentuan, penetapan, pengangkatan, pe- 
lantikan 

petunjuk n 1 alamat, bakat, gejala, gela- 
gat, indikasi, isyarat, pertanda, sinyal, 
2 atribut, markah, rambu-rambu, tanda, 
aba-aba: 3 bukti, bahan, ciri, data, fakta, 
informasi, keterangan, masukan, 4 arah, 
kaidah, patokan, peraturan, preskripsi; 
arah, kompas, 5 manual, panduan, pedo- 
man, resep, tip: 6 advis, ajaran, amanat, 
bimbingan, fatwa, nasihat, pengarahan, 
petuah, tuntunan, wejangan, 7 bisikan, il- 
ham, wahyu, wangsit, 

pertunjukan n 1 atraksi, pementasan, per- 
gelaran, tayangan, tontonan, 2 demonstra- 
si, ekshibisi, pameran, peragaan, presenta- 
si, 

mempertunjukkan v 1 memajang, mema- 
merkan, memperagakan, mempertonton- 
kan, mempresentasikan, 2 mempersaksi- 
kan, menampilkan, menayangkan, men- 
contohkan, mendemonstrasikan, menya- 
jikan, menyugukan; 3 melakonkan, me- 
manggungkan, memainkan, mementas- 
kan, mempergelarkan 

tuntas a 1 berakhir, beres, rampung, selesai, 
sempurna, 2 habis, tandas, 

ant1 ada 

menuntaskan v 1 menangani, menamat- 
kan, menanggulangi, mengakhiri, me- 
ngerjakan, menutup, menyelesaikan, me- 
nyudahi, merampungkan; membereskan; 
2 menandaskan, menghabiskan; 

ant 1 menunda 

penuntasan n penyelesaian, perampungan 
tuntun, menuntun v 1 membimbing, mem- 
bimbit, menggandeng; 2 memandu, me- 
mimpin, mengarahkan, mengendalikan; 
mendidik, mengajar, mengasuh, menyu- 
luh; 

penuntun 71 instruktur, pelatih, pembim- 
bing, pendidik, pengajar, pengasuh, penyu- 
luh; 2 manual, pedoman, petunjuk; 


tuntas * turun 537 


tuntunan n arahan, bimbingan, didikan 

tuntung, menuntungkan v 1 membalik, me- 
mutar balik, menjempalitkan, menjengke- 
litkan, menjungkalkan, menjungkirkan, 
menunggangkan, menunggingkan, me- 
nyungsangkan; 2 menuang, menumpah- 
kan; 3 ki melampiaskan, memuaskan, 
mencurahkan (perasaan, dsb); 
tertuntung v 1 menjempalit, menjengkelit, 
menyungsang, terbalik, terjungkir, tersu- 
ling; 2 tercurah, tertumpah, tertunggang 

tuntut, menuntut v 1 meminta, menodong; 
memohon; mensyaratkan; menempuh 
2 memaksakan, mendesak, mengeklaim; 
mengharuskan, mewajibkan; 3 memer- 
karakan, mendakwa, menggugat; 4 mem- 
perjuangkan, mengupayakan, mengusa- 
hakan; 5 menagih; 
~ ilmu belajar, bersekolah, mencari ilmu, 
menggali ilmu, menimba ilmu, studi, 
penuntut n penggugat, 
~ umum beskal, jaksa, 
tuntutan n 1 desakan, klaim, paksaan, peti- 
si; permintaan, permohonan, 2 ketentuan, 
syarat 

tunu, menunuv1 berkobar, menyala, 2 me- 
nunukan, 
menunukan v membakar, mengobarkan, 
menyalakan, menyulut 

tupai n bajing 

tur n cak darmawisata, piknik, rekreasi, ta- 
masya, wisata 

tura, bertura-tura v 1 bersungut-sungut, ma- 
rah-marah, mencomel,  menggerundel, 
menggerutu, mengomel, merajuk; 2 ber- 
celoteh, menceracau, mengacau, mengaco 
(-belo), mengigau, mengoceh, meracau, 
mere-pet 

turbulensi n 1 gejolak, pusaran (angin); 
2 gangguan, huru-hara, kekacauan, ke- 
melut, keributan, pergolakan 

turis 1 1 pelancong, petandang, wisatawan, 
2 pendatang, orang asing 

turisme n kepariwisataan, perpelancongan 

turnamen n invitasi, kejuaraan, kompetisi 

turun v 1 menghilir; 2 membumi, mendarat, 
datang, keluar (kendaraan), sampai, tiba, 
3 anjlok, jatuh, jeblok (ki), melandai, me- 
luncur, melungsur, melorot, merosot, 
terjun, mengayun, mundur, 4 bergeser, 


538 turus * tusuk 


bergulir, condong, melingsir, tenggelam, 
terbenam, tergelincir, terpuruk; 5 menge- 
nap, mengendap; 6 reda, surut, susut; 
7 (cak) berdansa, melantai; 

ant naik 

-- berok burut, hernia, kelingsir, kondor, 
- main beristirahat (tt anak sekolah), 

-- mesin cak babaran, beranak, bersalin, 
melahirkan: 

- naik 1 jungkang-jungkit, jungkat- 
jungkit, mengangguk-angguk, mengang- 
gut-anggut, timbul tenggelam, tunggang- 
tungging; 2 ber-fluktuasi, 

- ranjang ganti lapik, ganti tikar, 

- tangan campur tangan, 

menurun v 1berkurang, menyusut, me- 
rendah, 2 melandai, meluncur, menukik, 
menghunjam, membenam, mendarat, 
3 berpindah, menular, 4 melemah, mem- 
buruk, berkurang: 5 memindahkan, men- 
catat, mentranskripsikan, menyalin, 
menurunkan v 1 membongkar, melabuh- 
kan, mendaratkan: meletakkan, menaruh: 
2 menerjunkan, menjatuhkan, 3 meling- 
sirkan, melorotkan, meluncurkan: melu- 
cuti, memapas, menanggalkan, men- 
copot: 4 melembutkan, memelankan, me- 
rendahkan, menyurutkan, menyusutkan, 
5 melengserkan, memakzulkan, member- 
hentikan, memecat, mencopot, mendau- 
lat, mendepak, meritul; 6 melahirkan, 
memperanakkan, 7 memberikan, mene- 
ruskan, meninggalkan, menyampaikan, 
menyerahkan, mewariskan, 8 memper- 
turutkan, mengikutkan, menyertakan, 

ant menaikkan 

turunan n 1 anak, anak cucu, bani; 2 blas- 
ter (cak), indo, peranakan, 3 arsip, kopi, 
pertinggal, salman, tembusan, tindasan, 
4 derivat, kata berimbuhan, kata jadian, 
penurunan n depresiasi, kemerosotan, pe- 
nyusutan, pengurangan, degradasi, demo- 
si; 

keturunan 1 n dinasti rumpun, turunan; 
2 v kemasukan, kerasukan, kesambet, ke- 
sentuhan (ki), kesetanan, kesurupan, ma- 
jenun, selap; 

berketurunan v beranak cucu; 
seketurunan n sekeluarga, sepuak 

turus n 1 pacak, pancang, patok, tiang, tong- 
gak; 2 junjungan, penjalaran; 


turut v ikut; membonceng, mendompleng 


(cak), menebeng, menumpang; 

menurut 1v mengikuti, menuruti, ikut, 
turut; 2 v berdasarkan, meneladan, me- 
niru; 3 a patuh, taat, tunduk; 4 p bagi, 
untuk; pada, kalau; 

menuruti v 1 membuntuti, menjejaki 
(ki), mengikuti, menyusul, memilih (jurus- 
an), menempuh, mengambil (jalan), 2 
meluluskan,memperturutkan,menyetujui; 
3 mematuhi, menaati, mengindahkan, 
menjunjung; 

turutan n 1 anutan, contoh, teladan; 2 bon- 
cengan, ikutan, sertaan; 

turut-menurutv 1 berkompromi, bersetuju, 
bertolak angsur; 2 ikut-ikutan, latah; 
berturutan 1 v berturut-turut; 2 a beran- 
tai, bersambutan, beruntun, berurutan, 
konsekutif, kronologis; suksesif, sambung- 
menyambung; 

~ campur ikut campur, 

berturut-turut v 1 berendeng, berenteng- 
renteng, berentet, bersambungan, bertu- 
rutan, beruntun, berurutan, serial: 2 ber- 
tubi-tub; 

perturutan n 1 kelangsungan, kesinam- 
bungan, kontinuitas; 2 kelanjutan, perkem- 
bangan 

memperturutkan v 1 menurunkan, me- 
nyertakan, 2 mengikuti, menuruti 


tustel n alat potret, kamera, kodak (cak), pe- 


motret 


tusuk v cocok, tancap, tikam; 


-- jarum akupunktur; 
menusuk1vmelukai, memasak, mencatuk, 
menikam, menohok, merunjam, meru- 
suk; menyakiti, menyusuk; 2 v memacak, 
mencocok (satai); 3 melubangi, membo- 
longi, memusut, mencoblos, menindik, 
menyunduk, menerok; 4 a ki bengis, ber- 
bisa, keras, ketus, menduri (ki), menyem- 
bilu (cak), menyengat (ki), nyelekit, pedas, 
tajam; menulang, menyumsum; 

ant 1 mencabut 

menusuk-nusuk v1 mencacah, mencocok- 
cocok; 2 ki memanas-manasi, menggalak- 
kan, meradangkan; membakar, mem- 
provokasi, menghasut, mengilik-ngilik, 
mengipasi, mengompori, meniup-niup; 
menusukkan v 1 membenamkan, menan- 


capkan, mencantumkan, menghunjamkan, 
menikamkan; 2 mencobloskan, menco- 
cokkan; 

tusukan n cocok; pacak; 

tertusuk v 1 tertikam; 2 tercocok, terseng- 
sam; 

tutor n guru, mentor, pembimbing, widya- 
iswara 

tutorial n 1 bimbingan, pengajaran, 2 les 
(cak) 

tutuk, menutuk v memalu, memartil; me- 
mentung, memepah, memukul, mengetuk, 
menggetok, menokok, 

tutul n bintik, noktah, titik: 

menutulkan v mencelupkan, mencocol 
tutup 1n kap, sahap, sangai, tudung, 2 v me- 
nutup, 

ant 2 membuka 

- mulut diam, bungkam, mematung, mem- 
batu (ki), membisu, membungkam, me- 
nyengap; 

-- usia berkalang tanah, berpulang, mang- 
kat, menarik napas penghabisan, menemui 
ajal, meninggal, tutup mata, wafat; 
menutup v 1 menangkup, mengatup, me- 
ngucup, menguncup, mengunci, merapat- 
kan; 2 menjejal, menumpat, menyumbat; 
memblokade, memutus, mengepung, 
mengisolasi, mengungkung;membekukan, 
memblokir, menyegel, 3 melengkapi, 
melunasi, membayar, mencukupi, meng- 
genapi, menomboki, memenuhi, menu- 
naikan, menyelesaikan; 5 membubar- 
kan; memugas, memungkasi, menamat- 
kan, mengakhiri, menghentikan, menun- 
taskan, menyelesaikan, menyetop, menyu- 
dahi: 

~ mata 1 memejam, memicing, mengatup- 
kan, mengejam, mengejapkan (mata); me- 
rem (cak); 2 ki meninggal, 


tukar * tuli 539 


“riwayat bunuh diri; 

menutupi v 1 melingkupi, meliputi, me- 
mayungi, menaungi, mendindingi, menu- 
dungi, menyelimuti, menyelubungi, me- 
nyerkup, menyungkup; 2 ki membatin- 
kan, memendam, menyembunyikan, me- 
nyimpan merahasiakan; 

menutupkan v menangkupkan, menga- 
tupkan; 

penutup n 1 tutup; 2 akhir, kesudahan, 
penghabisan, penghujung, ujung; epilog; 
kunci (ki), pemungkas, penyudah; 
penutupan n 1 pengakhiran, penghentian, 
penyetopan, penyudahan; 2 pembubaran; 
3 blokade, pengepungan, pengisolasian; 
tertutup 1 v bersimbur (ki), terselimuti, ter- 
selubung; 2 a ki buntet, buntu, mati, pepet, 
terkatup, terkunci, terpalang, tersumbat; 
3 a ki bawah tanah, rahasia, sembunyi- 
sembunyi, eksklusif, privat, 

ant terbuka 

ketertutupan n 1 kerahasiaan, 2 isolasi, ke- 
terpencilan 


tutur n bicara, kata, perkataan, 


menuturkan v 1 melafalkan, melisankan, 
membunyikan, mengeja, mengucapkan, 
menyebutkan, menyuarakan: 2 memba- 
hasakan, mengatakan, mengutarakan, 
menyatakan, 3 memperkatakan, menceri- 
takan, mengisahkan, meriwayatkan, 
penutur n 1 pengujar, 2 pencerita, pendo- 
ngeng, 

penuturan n 1 pengucapan, pengujaran, 
2 deskripsi, penceritaan, 

tuturan n1 bibir, cakap, lisan, mulut (ki), 
ucapan, perkataan, firman, kalam, sabda, 
2 cerita, narasi, paparan, 

bertutur v berbicara, bercakap, berkata, 
bersuara, berucap, berujar, mengomong 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


uang n 1 arta, doku (cak), duit 
(cak), fulus, kepeng (cak); 2 da- 
na, harta, kapital, kekayaan, 
modal; 
- insentif uang lelah, uang 
lembur, uang perangsang; 
- jasa komisi, persen, tip; uang lelah; uang 
rokok; 
— kecil uang logam, uang receh, 
-- kontan uang tunai, 
- muka acaram, agunan, cagar, cekram, ja- 
minan, panjar, persekot, tanda jadi, tempah, 
uang kancing, 
-- pelicin amplop, baselan, ruba-ruba, uang 
pelincir, uang pelumas, uangsemir, uang so- 
gok, uang suap, salam tempel, uang tolak, 
menguangi v membayari, membiayai, memo- 
dali, mencukangi, mendanai, 
menguangkan v menebus, 
keuangan n finansial, moneter 
beruang a berada, kaya, 
uap n kukus, setum, 
menguap 1v memasap, meruap; 2ki amblas 
(cak), bablas (ki), gaib, hirap, lenyap, lucut, 
lulus, menghilang, musnah, penyap, pu- 
pus, sirna, 
menguapi v menangas, mengukus, 
penguapan n evaporasi, penangasan 
uar-uar n pemberitahuan, pengumuman, war- 
ta; 
menguar-uarkan v memberitakan, mem- 
permaklumkan, mencanangkan, menyiar- 
kan 
ubah v alih, ganti, pindah, pindai, tukar, salin; 
mengubah v 1 memindahkan, meminda, 
mengalihkan, mengganti, mengonversikan, 
mengopi, menyalin, menukar, menyulih 
suara, menyurihkan, percakapan; 2 mem- 
barui, memermak (cak), meminda, mengo- 
reksi, memperbaiki, merenovasi, merom- 
bak; 
pengubah n pengalih, pengganti, pemin- 
dah, penukar, perombak; 
pengubahan n 1 pemindahan, pengalihan, 
penggantian, pentransferan, penukaran, pe- 
nyilihan; 2 koreksi, pembaruan, pembetul- 
an, perbaikan, pemindaan; 
berubah v beralih, berganti, bersalin, ber- 
tukar; 
~ akal 1 berubah arah, berubah haluan, ber- 
ubah pandangan, berubah pendapat, ber- 
ubah pendirian, berubah pikiran; 2 bertu- 


kar akal, berubah ingatan, edan, gendeng, 
gila, majenun, miring (ki), sakit ingatan, se- 
deng, sesat, sinting, terganggu (ingatan); 
peubah v variabel; 
perubahan 71 alterasi, metamorfosis, modi- 
fikasi, transfigurasi, transformasi; 2 mutasi, 
peralihan, pergantian, persilihan, pertukar- 
an, transisi 

uban n rambut putih; 
beruban v1 ubanan; 2ki lanjut usia; 3 ki ber- 
pengalaman; 
ubanan n beruban 

ubek,mengubek-ubekv1mengacau,meng- 
aduk-aduk, mengobok-obok; 2membong- 
kar-bongkar, mencari-cari, menggeledah 

uber, menguber v melelah, memburu, men- 
cari, mengejar, mengudak, 
penguberan n pemburuan, pencarian, penge- 
jaran, pengudakan 

ubi n akar, kelunak, ketela, umbi; 
- belanda kentang, ubi benggala; 
— jalar keledek, ketela rambat, ubi jawa, 
- kayu kaspe, ketela pohon, singkong, ubi 
jenderal, ubi prancis, ubi sampa 

ubin n keramik (cak), lantai (cak), tegel 

ubun-ubun n bubun, bunbunan, mercu ke- 
pala, umbun-umbun 

ubur-ubur n ampai-ampai, lambur 

ucap v cakap, kata, lafal, tutur, ujar, 
mengucapkan v 1 melafalkan, melisankan, 
membaca, mengatakan, mengeja, menutur- 
kan, menyatakan, menyebut, menyuara- 
kan, merapal; 2 mengatakan, mengeks- 
presikan, mengujarkan, mengungkapkan, 
mengutarakan, menuturkan, menyatakan, 
menyuarakan; 
pengucap n pengujar, penutur, penyuara; 
pengucapan n artikulasi, pelafalan, peli- 
sanan, penyebutan, pengujaran, penuturan; 
ucapan n lafal, sebutan, tuturan, ujaran; 
terucapkan v terkatakan, terlisankan, ternya- 
takan, terujarkan, terungkapkan; 
berucapvberbicara, bercakap, berkata, ber- 
suara, bertutur, berujar, (me)ngomong 

ucek v gilas, gosok; 
mengucek v menggilas,menggosok 

uda n abang, akang, kakak, kakanda, kakang, 
kangmas, raka 
ant uni 

udak, mengudak v membancuh, memutar, 


mengacau, mengadon, mengaduk, menga- 
rau,mengarih,mengarun,mengebur,meng- 
gaul, mengincau, mengocok 

udang n urang, benur, udang rebon; ebi 

udara n 1 angin, cuaca, hawa, 2 angkasa, awang- 
awang, bumantara, dirgantara, gegana, ju- 
mantara, langit, tawang; 3 atmosfer, keada- 
an, suasana, 
mengudara v terbang, lepas landas, melam- 
bung, melangit, melayang, membubung, 
mengangkasa 

udel n pusar, pusat, umbilikus 

udeng-udeng n ikat kepala, sorban, ubel-ubel 

udet n angkin, bebat, bengkung, ikat ping- 
gang, sabuk, setagen, timang 

udik 1 n desa, dusun, kampung, pedalam- 
an, pelosok, 2 a culun, kampungan, lugu 
ant kota 

udu n lawan, musuh, saingan, seteru, tanding- 
an, 
berudu v bermusuhan, bersaing, berselisih, 
berseteru 

ufuk n akanan, batas pemandangan, cakra- 
wala, falak, horizon, kaki langit, tepi langit, 
lengkung langit 

ugahari a 1 pertengahan, sedang, semenjana, 
2 bersahaja, lugu, polos, prasaja, sederhana, 
keugaharian n keluguan, kepolosan, kesa- 
hajaan, kesederhanaan, kewajaran 

ugal-ugalan a balik adab, berandalan, berga- 
julan, dugal, durjana, konyol, kurang ajar, 
liar, risau, rusuh, sembrono, serampangan, 
slebor (cak), songong (cak), urakan 

uget-uget n cuk, jentik 

uir-uir n cenggeret, tonggeret 

uit, menguit v mencungkil, mengangkat, 
mengungkil, mengungkit, menuas; 
teruit v ki terdorong, tergerak, tergoyahkan, 
terpengaruh 

tujana n taman 

?ujana n yojana 

ujang n anak, arek, awang, bocah, budak, bu- 
jang, buyung, entong, kanak-kanak 
ant neng 

ujar n perkataan, tutur, ucap; 
ujar-ujar n advis, nasihat, petatah-petitih, 
petuah, ular-ular, wejangan; 
mengujarkan v mengatakan, mengucap- 
kan, mengungkapkan, menuturkan, me- 
nyampaikan, menyatakan; 


udang * ukur 541 


pengujar n pengucap, penutur; 
pengujaran n pengucapan, penuturan; 
ujaran n bicara, firman, kalam, kaul, omong- 
an, perkataan, sabda, tuturan, ucapan 
berujar v berbicara, bercakap, berfirman, 
berkata, bersabda, bersuara, bertutur, 
berucap, mengomong, merenjeng lidah 

uji n percobaan, tes, uji coba; 
menguji v 1 memandu, mencoba, mengetes, 
menjajal; 2 menggoda, memeriksa, menge- 
cek, menyelidiki; 3 menakar, mengevalua- 
si, mengukur, menilai; 
pengujin1pengetes,tester;2 penilai, peng- 
evaluasi; 
ant teruji 
pengujian n 1 pengetesan, penjajalan, per- 
cobaan, 2 pemeriksaan, pengecekan, audit 
ujian n 1 eksamen, kuis, tentamen, testing, 
ulangan, 2 cobaan, pukulan, tamparan, te- 
guran, 
teruji 1 v terbukti, 2 a tangguh, andal, 
kredibel, reliabel, terjamin 

ujud n maksud, niat, tujuan, 
mengujudkan v memaksudkan, meniat- 
kan; 
berujud v bermaksud, berniat, bertujuan 

ujung n 1 pucuk, punca, puncak, sanding, 
tampuk; 2 akhir, kesudahan, penghabisan, 
penghujung, penutup, terminasi; 
ant pangkal 
- tanduk bahaya, kegawatan, kegentingan, 
kekritisan; 
mengujung v memuncak, menirus, merun- 
cing 

ukhuwah a persaudaraan, solidaritas 

ukir, mengukir v 1 memahat, menatah, men- 
cukil; 2 ki mencatat, mencetak, memperoleh, 
mendapat, meraih, merebut; 
pengukir n juru ukir, pemahat, penatah, se- 
rimala; 
ukiran n cukilan, pahatan, relief, tatahan; 
terukir v 1 terpahat, tertatah; 2 tercatat, ter- 
cetak, terpaku, terpatri, tersemat (ki), terta- 
nam; 
berukir v berpahat 

ukup n kemenyan, dupa, hio, setanggi, wewa- 
ngian; 
mengukup v mengasapi, mendupai, mewa- 
ngikan 

ukur n sukat, takar; 


542 ulah ° ulna 


mengukur v menakar, menimbang, me- 
nyukat, memperkirakan, menaksir, meng- 
hitung, menilai, 
pengukur n 1 juru ukur, 2 alat ukur, sukat; 
ukurann1 barometer, kadar, parameter, pa- 
tokan, skala, standar, sukatan, takaran, ting- 
katan, tolok ukur, 2 bentuk, dosis, edisi, 
kadar: 
berukuran v 1 berdimensi, berformat, 
bermatra: 2 berdosis, bertakaran; 
seukur a ekuivalen, sebanding, sederajat, se- 
imbang, sepadan, setimpal 

ulah n gerak-gerik, kelakuan, perangai, perbuat- 
an, perilaku, polah, ragam, sepak terjang, si- 
kap, telatah, tindak-tanduk, tindakan, tingkah 
laku; 
berulahv beraksi, berbuat, bertindak, berting- 
kah 

ulakan n olakan, pusaran 

ulam n jukut, lalap, ramban, rumbah, selada, 

ulam-ulam n ampean, amputan (cak), ayut- 
ayutan (cak), candik, cem-ceman (cak), 
gendak, gula-gula (ki), istri gelap, istri 
piaraan, istri simpanan 

ulama n malim, rohaniwan, ustaz, ustazah 

ulang v balik, kembali, olak, tukas; 
-- tahun dies natalis, hari jadi, hari lahir; 
mengulang v 1 meneruskan, menggan- 
dakan, menyalin, merepetisi, mereproduk- 
si, meniru; 2 menukas, menalu-nalukan; 
mengulang-ulang v mengedril, menubikan, 
menyering-kan, 
pengulangan n klise, peniruan, repetisi 
ulangann1 kuis, tes, ujian, 2 repetisi, salinan 
berulang a iteratif, repetitif, tautologis, 
berulang-ulang v bergema, berkali-kali, ber- 
sambung-sambung, bertubi-tubi, bertukas- 
tukas, bertalu-talu, berulang kali, melayut, 
perulangan n 1 iterasi, repetisi, tautologi; 
2 duplikasi, penggandaan, penyalinan, pe- 
rangkapan, reduplikasi , reproduksi, 
ulang-alik v berkelintaran, bolak-balik, ke- 
luar-masuk, kolang-kaling, melangsir (cak), 
mondar-mandir, pulang balik, pulang 
pergi 

ular n I beludak, bedudak, dumung, ular air, 
ular ari, ular babi, ular bakau, ular belang, 
ular bura, ular cabai, ular cindai, ular 
cintamani, ular emas, ular gadung, ular 
hijau, ular hitam, ular jelutung, ular 


kembang, ular kawat, ular kisi, ular kobra, 
ular lanang, ular putih, ular sanca, ular 
sawah, ular senawan, ular sendok, ular 
tanah, ular tedung 

'ular-ular n selang 

?ular-ular n nasihat, petuah, ujar-ujar, wejang- 
an 
ular-ularan n kejang otot, kram 

tulas v bahas, telaah, teliti, kupas (ki), selidik; 
mengulas v 1 membahas, menelaah, mene- 
lit, menganalisis, mengupas, menyelidiki, 
2 membicarakan, membincangkan, mendis- 
kusikan, mengomentari, 
pengulasn komentator, kritikus, pembahas, 
penanggap: 
ulasan n 1 analisis, keterangan, komentar, 
kupasan, pandangan, pemandangan, pem- 
bahasan, pemeriksaan, penelitian, peng- 
kajian, penjelasan, tafsiran, tanggapan, tela- 
ah, uraian, 2 ceramah, penjelasan, syarah, 
3 apresiasi, catatan, evaluasi, komentar, kri- 
tik: 
~ buku bedah buku, resensi 

?ulas n bungkus, kulit, salut, sampul, sarung, 
selubung: 
mengulas v membungkus, menyalut, 
mengampuli, menyarungi, menyelubungi 

'ulas n lanjutan, sambungan, terusan, perte- 
muan (ki), 
mengulas v melanjutkan, meneruskan, me- 
nyambung, mempertemukan, 
ulasan n ulas 
perulasan n persambungan, pertemuan 

ulat n larva, bernga, belatung, ulat mago, 
berulat a ki busuk, rusak 

ulek n anak batu, anak cobek, muntu, pengu- 
lek, ulekan, ulek-ulek; 
mengulek v menggelek, menggerus, meng- 
giling, 
ulekan n olakan, pusaran, ulakan 

ulem, mengulemi v mengundang, menjem- 
put, 
uleman n jemputan, undangan 

ulet a alot, gayal, giat, gigih, jegang, kenyal, 
kuat, liat, tahan, tegar, 
keuletan n kegigihan, kekuatan, ketahanan, 
ketegaran 

uli, menguli v mengadon, meremas-remas 

ulin n kayu besi, kayu ulin 

ulna n tulang hasta, tulang lengan 


ultimatum n ancaman, peringatan, petisi, tun- 
tutan 

ultra a adi-, eksesif, ekstrem, radikal, super, 
terlalu, terlampau 

ultramodern a futuristik, maju, progresif 

ultrasonik n supersonik 

ultraungu n ultralembayung, ultraviolet 

ulung a1 ahli, berida (ki), berpengalaman, ca- 
kap, campin, kapabel, karatan (ki), kawa- 
kan, lihai, mahir, mampu, pacak, pandai, 
piawai, pintar, profesional, terampil, ter- 
latih; 2 eminen, ternama, termasyhur, ung- 
gul, utama 

ulur, mengulur 1 v melanjurkan, meman- 
jangkan, memperlambat, memundurkan,me- 
nangguhkan, mengundurkan, menunda, 
2 a memanjang, molor (cak), molor, 3 v 
menganjur, menjulur, 
ant menarik 
mengulurkanv1 meluruskan,membentang- 
kan, membuntangkan, mengedangkan, me- 
regangkan, merentangkan; 2 menganjur- 
kan,mengarih,mengasongkan,mengunjuk- 
kan, menjengukkan, menjulurkan, me- 
nyembulkan, menyorongkan; 
~ bantuan membantu, mengulurkan ta- 
ngan, menolong, menyokong, menyum- 
bang, 
uluran n bentangan, juluran, regangan, 
rentangan, 
~tangann 1 anjuran tangan, juluran tangan, 
sorongan tangan; 2 ki bantuan, pertolongan, 
sambung tangan (ki), sokongan, sumbang- 
an 
terulur v kedang, terbentang, terentang 

umat n 1 pemeluk, penganut, pengikut; 2 jema- 
ah, sidang; 3 anak Adam, bani Adam, ma- 
nusia, umat manusia 

umbai n 1 bunjai, gunci, gunjai, jumbai, 
juntai, jurai, kumpai, rumbai, tasel (cak), 2 
ki embel-embel, tambahan: 
-- cacing apendiks, perut buntu, perut buta, 
usus buntu 

umbang, mengumbang v mengapung; 
terumbang-umbang v terapung-apung, ter- 
katung-katung, terumbang-ambing 

umbar, mengumbar v 1 melepas, membe- 
baskan, membiarkan, 2 ki melampiaskan, 
memuaskan, menuruti, mengobral 

umbi n pangkal pohon, pongkol 


ultimatum ° umpat 543 


umbilikus n pusar, pusat, udel 

umbuk n bujukan, rayuan, tipuan, umbak 
um-bai, umbak umbi 

umbul a subur 

umbul-umbul n alam, bendera, duaja, liwa, 
panji-panji, pataka, standar, tunggul 

?umbul-umbul n memedi sawah, orang- 
orangan 

umbut, mengumbut v membetot, menarik, 
mencabut; 
~ hati memesona, menarik hati, menawan, 
mencuri hati, mengambil hati 

umi a buta aksara, buta huruf, niraksara 

umpak n batu sendi; 
mengumpak v ki memuji-muji, menyan- 
jung; 
pengumpak n ki pemuji, penjilat, penyan- 
jung 

umpama n andai, bagaikan, bak, ibarat, lak- 
sana, misal, perumpamaan, sebagai, seum- 
pama; 
mengumpamai v menyamai, menyerupai; 
mengumpamakan v melaksanakan, mem- 
bandingkan, memisalkan, mengaci-acikan, 
mengandaikan, mengibaratkan, menyeper- 
tikan, menyerupakan; 
perumpamaan n 1 analogi, perbanding- 
an, ibarat, kias, metafora, misal, pengan- 
daian, permisalan, tamsil; 2adagium, amsal, 
bidal, pepatah, peribahasa, petitih, ung- 
kapan; 
seumpama p andaikan, andaikata, apabila, 
asalkan, bila, jika, kalau, misalnya, seandai- 
nya, sebagai, sekiranya, semampang, se- 
misal, taruh kata 

umpan 1 korban, mangsa, sasaran; 
- tekak makanan pembuka, pembangkit 
selera, 
mengumpan v memancing, memikat, me- 
narik: 
mengumpankan v ki memangsakan me- 
ngorbankan 

umpat n caci, cerca, hujat, maki, sumpah, se- 
rapah, 
mengumpat v 1 menyumpah-nyumpah, 
merutuk; 2 melabrak, meleja, memaki, 
memarahi, membelungsing, membentak, 
mencaci, mencerca, mencuca, mencu- 
ra, mendamprat, menembis, menengking, 
mengata-ngatai, menggebos, menghamuni, 


544 umpet ° unggun 


menghardik, menghujat, menyegak, me- 
nyembur (cak), menyemprot (ki), menyeng- 
gak, menyentak, merampus, meredik, 
umpatan n bentakan, cacian, cercaan, dam- 
pratan, hardikan, hujatan, jerkah, makian, 
semburan, semprotan (ki), sentakan, sum- 
pah serapah 

umpet, mengumpet v cak berbunyi, bersem- 
bunyi, melimpat, membungkuk, mengen- 
dap, menunduk, menyeluduk, menyuruk, 
merondok, merunduk; 
umpetan n cak 1 petak umpet; 2 mengumpet 

umpuk n longgok, onggok, timbunan; 
berumpuk v berlonggok, beronggok, ber- 
timbun 

umum 1 a global, ijmal, kasar; 2 a am, awam, 
biasa, galib, jamak, kebanyakan, konvensio- 
nal, lazim, lumrah, normal, populer, regular, 
standar, tipikal; 3 n mahajana, masyarakat; 
4 a komunal, publik, terbuka; 
ant khusus 
mengumumkan v melansir, melewarkan, 
memaklumkan, memublikasikan, menca- 
nangkan, menebarkan, menyebarkan, me- 
nyebarluaskan, menyiarkan, merilis; 
pengumuman n 1 berita, embaran, maklu- 
mat, pariwara, pemberitahuan, siaran, wara- 
wara, warta; 2 penyebarluasan, penyiaran; 
seumumnya adv segenap, seluruhnya, se- 
muanya; 
umumnya a biasanya, galibnya, kebanyak- 
an, lazimnya, pukul rata, rata-rata 

umur n 1 baya, usia; 2 ki hayat, hidup, jiwa, 
nyawa; 
berumur a dewasa, berida, bertongkat sen- 
dok, gaek (cak), jompo, lanjut umur, lanjut 
usia, renta, sepuh, tua, tua bangka, tua 
bengkok, tua leler, tua lontok, tua renta, uzur, 
wreda; 
ant belia 
seumur n sama tua, seangkatan, sebaya, se- 
generasi, segolongan, seusia 

uncang n bokca, kantong, pundi 

uncang-uncang v ayun-ayun, ongkang-ong 
kang kaki (ki), 
- kaki berayun-ayun kaki (ki), berleha-leha, 
bermalas-malasan,berpangkutangan (ki), ber- 
santai, bersenang-senang, enak-enak 

undak, berundak v berlenggek, bertaraf, ber- 
tingkat 


undang, mengundang v 1 memanggil, me- 
melawa, mendatangkan mengajak, men- 
jemput, merangkul (ki): 2 memicu, mence- 
tuskan, menyulut, 3 melahirkan, membawa, 
mengakibatkan, menyebabkan, 
undangan n 1 ajakan, invitasi, jemputan, 
pelawaan, uleman, 2 anjuran, imbauan, 
lambaian (ki), panggilan, permintaan, se- 
ruan 
undang-undang n hukum, kanon, keten- 
tuan, ketetapan, konstitusi, peraturan, ga- 
nun, undang-undang dasar, 

undi n lotere, undian, 
mengundi v memarih, memilih, menyetem; 

unduk-unduk n ikan, kuda laut, tangkur 

undur v1 mundur, surut, 2 menghindar, me- 
narik diri, menjauhkan diri, 
mengundurkan v 1 memundurkan, me- 
ngembalikan, menyurutkan, 2 membatal- 
kan, memperlalaikan, menangguhkan, me- 
nunda, 
ant memajukan 
~ diri berhenti, bersisurut, menarik diri, me- 
ninggalkan, mundur, 
pengundurann pembatalan, penangguhan, 
penundaan 

unek-unek n curahan (hati), ganjalan, isi pe- 
rut (ki), keluhan 

ungap-ungap v megap-megap, 
mengap, tersenggal-senggal 

unggang-anggit v jungkang-jungkit, jung- 
kat-jungkit, turun naik, unggat-unggit, ung- 
kang-ungkit 

unggas n angsa, ayam, bebek, belibis, burung, 
itik, kalkun 

unggis, mengunggis v mengerat, mengerikit, 
mengerip, mengerumit, menggerek, meng- 
gerogoti, menggigit, mengutil 

ungguk n onggok 

unggul 1 a ulung: 2 v berjaya, menang, me- 
menangi, menjuarai, 
mengungguli v melampaui, melebihi, 
melewati, mengatasi, mengalahkan, 
unggulan n 1 calon, nomine; 2 favorit, pri- 
madona, 
keunggulan n eminensi, kelebihan, keu- 
tamaan, kualitas, merek (ki), mutu, nama, 
pamor, reputasi, superioritas, supremasi 

unggun n longgok, onggokan, timbunan, tum- 
pukan, 


mengap- 


mengunggun v melonggok, menggunung, 
mengonggok; 
mengunggunkan v menghimpunkan, me- 
longgokkan, menimbunkan, menumpuk- 
kan; 
berunggun v berlonggok, beronggok, ber- 
timbun, bertumpuk 

unggut, berunggut-unggut v sentak menyen- 
tak, tarik-menarik; 
mengunggut v menarik, menghela, me- 
nyentak, merampas, merenggut, mereng- 
kuh 

ungkai, mengungkai v 1 melepaskan, mem- 
bongkar, membuka, mengorak, mengudar, 
menguraikan, menanggalkan, mencopot, 
merombak, 2 membatalkan, menghapus- 
kan; 
terungkai v terbuka, terlepas, terlerai, 
terurai 

ungkap, mengungkap v membuka, menyiah, 
menyibak, menyingkap; 
ant menutup 
mengungkapkan v 1 melahirkan, memani- 
festasikan, mencetuskan, mencurahkan 
mengatakan,mengekspresikan,mengeluar- 
kan, mengucapkan, mengutarakan, me- 
nyalurkan, menyampaikan, menyatakan, 
2 membeberkan, memaparkan, mendedah- 
kan, mengekspos, menunjukkan, menye- 
lakkan, menyibakkan, menyingkapkan, 
menyirapkan, 3 membocorkan, membongkar, 
membuka, menelanjangi (ki), menguak, 
ant menutupi 
ungkapan n 1 cetusan, ekspresi, luapan, 
per-nyataan, 2 adagium, aforisme, amsal, 
bidal, idiom, kata majemuk, maksim, 
pepatah, peribahasa, petitih, ibarat, misal, 
pengandaian, perumpamaan, 
terungkap v berburai, terbongkar, terbuka, 
terdedah, terekspos, terkuak, terpapar, 
tersi-bak, tersingkap, tersirap 

ungkat, mengungkat-ungkat v mengungkit- 
ungkit 

ungkil, mengungkil v mengumpil, meng- 
ungkit, menuas, menuil 

ungkit, ungkit-ungkit vjungkat-jungkit, ung- 
kang-ungkit, unggang-unggit, unggat- 
unggit, 
mengungkit v 1 membicu, mendongkrak, 
mengumpil, menuas, menuil, 2 meng- 
ungkit-ungkit, 
mengungkit-ungkit v membangkit-bangkit, 
membongkar-bongkar, menempelak, me- 


unggut ° universum 545 


nemperau, menggugat, mengorek-ngorek, 
menyentuh-nyentuh, menyinggung-nying- 
gung; 
pengungkit n bicu, dongkrak, pengumpil, 
tuas, tuil 

ungkur, berungkuran n beradu punggung, be- 
lakang-membelakangi 

ungsi, mengungsi v berpindah, hijrah, meng- 
hindar, menyingkir; 
mengungsikan v memindahkan, meng- 
amankan, mengevakuasi, menyelamatkan, 
menyingkirkan; 
pengungsi n muhajir, pelarian; 
pengungsian n eksodus, evakuasi, hijrah, 
pemindahan 

uni n aliansi, asosiasi, bon, federasi, ikatan, 
koalisi, konfederasi, liga, perhimpunan, per- 
satuan, persekutuan, perserikatan 

unifikasi n fusi, integrasi, koalisi, kombinasi, 
konsolidasi, merger, peleburan, pembauran, 
penggabungan, penyatuan 

uniform 1 n (pakaian) seragam; 2 a monoton, 
sama, seragam 
ant 2 berbeda, berlainan 

uniformitas n kemonotonan, kesamaan, kese- 
ragaman 

unik a distingtif, eksklusif, idiosinkratis, 
individual, istimewa, khas, khusus, partiku- 
lar, singularis, solo, spesial, spesifik, tersen- 
diri, tunggal; 
ant biasa 
keunikan nciri,idiosinkrasi,individualitas, 
karakteristik, keisttmewaan, kekhasan, ke- 
khususan, kesendirian, partikularitas, sifat, 
singularitas 

union n aliansi, asosiasi, federasi, koalisi, kon- 
federasi, kesatuan, liga, perkumpulan, uni, 
2 fusi, peleburan, penyatuan, sintesis 

unit n 1 anggota, bagian, elemen, komponen, 
konstituen, potongan, segmen, sel, unsur, 
2 bidang, biro, departemen, divisi, kompar- 
temen, organ, seksi: 3 perangkat, peranggu, 
satuan, set, setel 

universal a 1 global, internasional, mendunia, 
mondial, semesta: 2 umum: 
ant lokal 
keuniversalan n universalitas 
ant kekhususan 

universalitas n keuniversalan 

universum n alam semesta, jagat raya 


546 unjuk * urai 


unjuk v muncul, 
-- gigi demo (cak), tampil, unjuk muka, 
-- kerja kinerja, penampilan, performa, 
- muka unjuk gigi, 
mengunjukv 1 angkat tangan, mengacung- 
kan tangan; 2 menganjurkan; memper- 
lihatkan 

unjuk rasa n demonstrasi, protes; 
pengunjuk rasa n demonstran; 
berunjuk rasa v berdemonstrasi; 

unjung, mengunjungkan v memberikan, 
mengunjukkan, menyampaikan, meyodor- 
kan 

unjur, belunjur v berselonjor 

unsur n 1 anasir, anggota, bagian, elemen, 
faktor, komponen, konstituen, molekul, 
partikel, zarah, zat, 2 butir, poin 

unta n gamal, onta 

untai n 1 renceng, renteng, ronce, runtai, un- 
ting, 2 bait, kuplet, stanza, 
menguntaiv merangkai, merenceng, meren- 
teng, meronce, mengunting; 
untaian n karangan, malai, rangkaian, ren- 
cengan, rentengan, roncean; 
beruntai v berjuntai, berenteng, beronte; 
beruntaian v berangkaian, berenteng-ren- 
teng, beroncean; 
seuntai n 1 seikat, sejaras, serangkai, seren- 
ceng, serenteng, seronce; 2 sebait, sekuplet; 

untal n biji, butir, gelintir, gentel, pil, tablet; 
menguntal v 1 menggelintir, menggentel; 
2 melulur, menelan 

untang-anting v berayun-ayun 

until, menguntil v 1 berayun-ayun; 2 menci- 
cil, mengangsur 

unting n berkas, ikat, untai 

unting-unting n jumbai, rumbai-rumbai 

untukplakan, bagi, bakal, buat, kepada, men- 
dapatkan, menjelang, menjumpai, menurut; 
2 demi, perlu; 3 selama, sepanjang; 
menguntukkanv mencadangkan, menetap- 
kan, menentukan, mengabdikan, menggu- 
nakan; 
memperuntukkan v menguntukkan; 
peruntukan n alokasi, penyediaan 

untung 1 aasian, langkahbaik, langkah kanan, 
mujur, rezeki; 2n laba, profit;3 n faedah, gu- 
na, manfaat, maslahat; 
ant rugi 
untung-untungan a spekulatif, 


menguntungkan 1 a komersial, profitabel; 
produktif; 2 berguna, bermanfaat; 
ant merugikan 
beruntung 1 a asian, mujur, warisan; 2 v 
berlaba, bermanfaat, bermaslahat; 3 a ber- 
hasil, berjaya, menang, sukses; 
ant merugi 
peruntungan n nasib, tuah, 
keberuntungan n 1 keberhasilan, 2 kemu- 
juran, 3 kesuksesan, 
keuntungan n 1 laba, margin, profit, sur- 
plus, 2 arti, faedah, kegunaan, makna, man- 
faat, maslahat: 
ant kerugian 

untut n elefantiasis, filariasis, gajah-gajahan, 
kaki gajah 

upacara n 1 apel; formalitas, ritual, seremoni; 
2 peralatan, perayaan 

upah n 1 bayaran, gaji, honorarium, imbalan, 
komisi, obat lelah, persen, remunerasi; tip, 
uang lelah; 2 ki akibat, ganjaran, risiko; 
-- hati pelipur lara, penghibur; 
mengupah v mempekerjakan, menyuruh; 
upahan n bayaran, suruhan 

upam, mengupam v menggosok, mengilat- 
kan, menyental, menyerudi 

upaya n akal, cara, daya, ikhtiar, jalan, kuasa, 
kekuatan, tenaga, usaha; 
mengupayakan v memperjuangkan, meng- 
akali, mengikhtiarkan, mengusahakan, me- 
nuntut, menyiasati, menyurihkan jalan 
berupaya v berikhtiar, bertenggang, ber- 
usaha, mencari akal, mencari jalan 

upeti n persembahan, uang suap, ufti 

upil n tahi hidung 

urai, mengurai v1 menggerai;2megar, mekar, 
merekah; 
menguraikan v 1 melepaskan, menggerai- 
kan, mengungkai, meriap; 2 membelah, 
memecah-mecah, memerai, memisahkan, 
mempreteli; 3 memaparkan, membabarkan, 
membayankan, membeberkan, memben- 
tangkan, memerikan, menafsirkan, me- 
nasyrihkan, mencuraikan, mendeskripsi- 
kan, menerangkan, menganalisis, menge- 
laborasikan, menggambarkan, mengham- 
parkan, mengklarifikasi-kan, menjabarkan, 
menjelajahkan, menje-laskan, merentangkan, 
memerinci; 
penguraian n 1 analisis, pembagian, pem- 


belahan, pemecahan, pemisahan; penjabar- 
an; 2 dekomposisi, pembusukan, 3 elabora- 
si, pemaparan, pemerian, pemerincian, 
penggambaran, penjelasan, 
uraian n deskripsi, eksplanasi, eksplikasi, 
eksposisi, elaborasi, detail, klarifikasi, pa- 
paran, pemandangan, pemerian, penjabar- 
an, penjelasan, perincian, pertelaan, sya- 
rah, tafsir, tasamuh, tasyrih, 
terurai v 1 buyar, terburai, tergerai, terpe- 
cah, 2 mendetail, menggerbang, terperinci, 
berurai v bercerai-berai, berderai-derai: 
urakan a berandalan, bergajulan, ugal-ugalan 
urap n balur, boreh, burat, 
mengurapi v melumasi, membaluri, meng- 
olesi 
urat n 1 pembuluh, 2 garis, jalur, serat, 
berurat v berakar, berjalur, bersalur, ber- 
serat, berotot: 
~ berakar mendalam, mengakar, merasuk 
ura-ura n musyawarah, pembicaraan, perun- 
dingan; 
berura-ura v bermusyawarah 
uretra n saluran kemih, saluran kencing 
uribang n bunga raya, kembang sepatu 
urine n air kemih, air kencing, air seni 
uring-uringan a gelisah, meranyah, rewel 
urinoar n kamar kecil 
uris n coreng, parut, garis, gores; 
beruris-uris v bergaris-garis, bergores- 
gores, berparut-parut 
uritan n 1 bakal telur, indung telur; 2 telur 
ikan 
urna n kelir, warna 
uruk v timbun, tumpuk; 
ant gali 
menguruk v menimbun, menimbus, me- 
numpuk; 
ant menggali 
urun v sumbang; 
-- pendapat diskusi, sawala, sumbang sa- 
ran, urun rembuk; 
urunan 1 1 iuran, sokongan, sumbangan, 
2 andil, saham, tagan 
urung a batal, gagal, kubra, suak ; 
mengurungkan v membatalkan, memutus- 
kan, mengecewakan, mengensel (cak), 
menggagalkan, mengubrakan 
urus v asuh, jaga, pelihara, piara, rawat; 
mengurus v 1 mengampukan, mengatur, 
menangani, menyelenggarakan; 2 mena- 


urakan * usahkan 547 


ngani, menekel (cak), mengerjakan, meng- 
garap, menjalankan; 3 memelihara, me- 
miara, mengasuh, menjaga, merawat; 
4 membenahi, membereskan, menangani, 
menata, mengemasi, merapikan; 5 meme- 
riksa, mengusut, menyelediki; menyele- 
saikan; 6 menanggung, membiayai; 
mengurusi v 1 mengelola, mengurus; 2ikut- 
ikutan, mencampuri, menggapil; 
pengurus n 1 pengasuh, pengatur, penge- 
lola, penyelenggara; panitia; 2 direksi, 
pemimpin; 3 administrator, bestir (cak), 
pamong; 
pengurusannpenanganan,pengelolaan,pe- 
ngendalian, pengerjaan, penggarapan, pe- 
nyelenggaraan, penyelesaian, 
urusan n 1 acara, kegiatan, kesibukan, pe- 
kerjaan, 2 bab, hal, ihwal, masalah, pasal, 
perkara, soal, 
terurus v terjaga, terpelihara, terawat, terta- 
ngani, 
berurusan v berhubungan, bermasalah, 
keurus v terurus 

turut v pecal, pijat, pijit, remas, sengkak, 
mengurut v 1 memecal, memijat, memijit, 
menyengkak, meremas, 2 membelai, meng- 
elus-elus, mengusap-usap: 
~ dada kecewa, sedih, susah, terharu: 
~ kuduk membujuk, merayu, 
pengurutan n masase, pemecalan, pemijat- 
an, pemijitan 

2urut a runtut, sistematis, teratur, terstruktur: 
ant acak 
mengurutkan v membariskan, menderet- 
kan, mengatur, menjajarkan, menyusun 
ant mengacak 
berurut v1 antre, beratur, berderet: 2 ber- 
antai, berlanjut bersambungan, bersinam- 
bung, berturut-turut, 
urutan n 1 antrean, barisan, deretan, rang- 
kaian, rentetan, runtunan, seri, susunan: 
suksesi, 2 jalan, kronologi, perkembangan, 
3 peringkat, rangking: 
berurutan 1 v berendeng, berenteng-ren- 
teng, berentet, bersambungan, bersambut- 
an, berturutan, berturut-turut, beruntun, 
sambung-menyambung; 2 a konsekutif, 
kronologis, serial, suksesif; 

usah adv 1 mesti, perlu; 2 jangan, tidak; 
ant biar 

usahkan p 1 apalagi, boro-boro (cak), jangan- 
kan; 2 daripada 


548 usaha * usut 


usaha n 1 cara, daya, upaya, ikhtiar, jalan, 
kampanye, muslihat, tenggang; 2 bisnis; 
mengusahakan v 1 memperjuangkan, men- 
carikan jalan, menyurihkan jalan, meng- 
akali, mengikhtiarkan, mengupayakan, me- 
nuntut, menyiasati; 2 mengerjakan, meng- 
garap, menjalankan, membuat, mengada- 
kan; 3 memelihara, mengelola, mengu- 
rus, menyelenggarakan; 
pengusaha n juragan, produser, saudagar, 
usahawan, wiraswasta, wirausaha; 
pengusahaan n budi daya, eksploitasi, pe- 
meliharaan, pendayagunaan, 
berusaha v1 bergerak, berikhtiar, berjuang, 
berjerih payah, bertenggang, berupaya, 
mencari akal, mencari jalan, merakit (ki), 
mereka; 2 berbisnis: 
perusahaan n industri, kongsi, maskapai, 
perseroan 

usai v berakhir, berhenti, bubar, cutel, finis, ha- 
bis, khatam, lalu, pecah, putus, rampung, 
selesai, sudah, tamam, tamat 
ant berlangsung 

usang a 1 arkais, bahari, kedaluwarsa, kolot, 
kuno, lama, lawas, obsolet, tua, uzur: 2 aus, 
bapet, bejat, buruk, busuk, lapuk, lotak, 
lusuh, mesum, reyot, rombeng, rongsok, 
rusak: 3 antik, kuno 
ant baru 

usap v belai, elus, 
mengusap v 1 menghapus, menyapu, me- 
nyeka, 2 membelai, mengelus, 3 melumas, 
memoles, memulas; 4 membarut, meng- 
gosok, mengurut; 
mengusap-usap v membelai-belai, menge- 
lus-elus, meraba-raba, merayau, 
usapan n belaian, elusan 

usia n baya, umur, 
berusia v berumur: 
seusia n sama tua, seangkatan, sebaya, sege- 
nerasi, segolongan, seumur 

usik v ganggu, goda, 
mengusik v 1 memprovokasi, mengangan, 
menggaduhkan, mengganggu, menggeli- 
sahi, menggerecoki, menggoda, mengusili, 
menjahili, merecoki, merisak; 2 menyen- 
tuh, menyinggung, 3 mencela, mengecam, 
mengkritik, 
terusik v tercegah, terganggu, terhalang, 
tersinggung 


usil a badung, bandel, bangor, gapil, nakal, 
canggih, iseng, jail (cak), panjang lidah, 
resek (cak), 
ant alim 
mengusili memprovokasi, mengangan, 
menggaduhkan, mengganggu, menggere- 
coki, menggoda, mengusik, menjahili, me- 
recoki, meri-sak 

usir, mengusir v 1 menampik, mendeportasi, 
menendang mengenyahkan, menghalau, 
mengincit, menolak, menundung, 2 mem- 
bubarkan, membuyarkan, mencerai-berai- 
kan, menggarahkan, memecat, memulang- 
kan, menendang, 3 memburu, mengejar, 
ant mengundang 
pengusiran n deportasi, pemulangan, pe- 
ngenyahan, penghalauan, 
usiran n (orang) buangan, tundungan, 
terusir v terbuang, tercampak, tergusur, ter- 
singkir, tertendang 

uskup n biskop, paderi, 
keuskupan n episkopat 

ustaz n ajengan, alim, kiai, malim, mualim, 
ulama, ustad 

usuk n kayu kasau 

tusul n ajakan, anjuran, ide, gagasan, nasihat, 
saran; 
mengusulkan v menasihati, menawar- 
kan, mencalonkan, menganjurkan, me- 
nyampaikan, menyarankan, merekomen- 
dasi; 
usulan n ajuan, prasaran, proposal, propo- 
sisi, tawaran 

2usul n asal, asal mula, asas, dasar, pokok, 
pangkal, punca; 
berusul v berasal, berasas, berdasar, berpo- 
kok, berpunca 

usung, mengusung v memanggul, memba- 
wa, memikul, mengangkut, menggotong; 
menandu, menyundut; 
usungan n brangkar, jempana, joli, kadera, 
menong, mungkur, pelangkin, tandu; 
~ jenazah bandusa, keranda, kurung ba- 
tang, usungan mayat 

usus n perut muda, tali perut; 
-- besar kolon; 
-- buntu apendiks, perut buta, perut buntu, 
umbai cacing; 
-- dua belas jari duodenum 

usut, mengusut v 1 melacak, memeriksa, me- 


nafahus, menapaki, meneliti, menentui, 
menghalusi, menginvestigasi, menjelajahi, 
menyelidiki, menyelisik, menyidik, menyi- 
gi, merisik, merunut (ki); 2 meraba-raba; 
pengusut n interogator, pemeriksa, pena- 
nya, penyelidik; 
pengusutan n pelacakan, pemeriksaan, pe- 
nyelidikan, penyidikan, tafahus; 

utama 4 1 eminen, istimewa, sempurna, supe- 
rior, terbaik, transenden, ulung, unggul; 
2 baku, elementer, esensial, fundamental, 
kunci (ki), penting, pokok, primer, prinsi- 
pil, sentral; 
ant penunjang 
mengutamakan v memberatkan, memen- 
tingkan, memerlukan, memprioritaskan, 
mendahulukan, menekankan, mengede- 
pankan, mengkhaskan, mengistimewakan, 
menitikberatkan, menomorsatukan; 
ant membelakangkan; menomorduakan 
pengutamaan n 1 aksentuasi, pementingan, 
pengistimewaan, pengkhususan, penitikbe- 
ratan, senioritas; 2 preferensi, prioritas; 
terutama adv 1 pertama, terpenting; 2 lebih- 
lebih, teristimewa; 
keutamaan n 1 keistimewaan, kelebihan, 
keunggulan; 2 kebaikan, kearifan, kebijaksa- 
naan 

utang n pinjaman, sangkutan, tunggakan, 
mengutang v meminjam, mengebon, me- 
nunggak, 
ant membayar 
pengutang n debitor, debitur, peminjam, 
penunggak, tertagih 
ant kreditor 

tutara n paksina, lor 

?utara, mengutarakan v 1 melantaskan, me- 
nerangkan, mengatakan, mengekspresikan, 
mengucapkan, mengungkapkan, menyata- 
kan, menyuarakan, 2 melahirkan, mence- 
tuskan, mencurahkan, mengeluarkan, me- 
nuturkan, menyalurkan (gagasan), 3 me- 


utama * uzur 549 


majukan, mempresentasikan, mengadu- 
kan, mengajukan, mengemukakan, menge- 
tengahkan, menyajikan, menyampaikan; 
pengutaraan n pengajuan, penguraian, pe- 
nyajian, penyampaian, presentasi 

Utarid n Merkurius 

utas n 1 benang, tali, 2 helai, lembar, untai, 
berutas v bertali: 
seutas num sehelai, selembar, seuntai 

uterus n kandungan, peranakan, rahim 

utilitas n faedah, guna, manfaat 

utilitarian a pragmatis, realistis 

utopia n angan-angan, khayalan, mimpi (ki) 

utopis 1 n idealis, pemimpi, pengkhayal, visio- 
ner; 2a ideal, imajiner, khayali 

utuh a bulat, genap, integral, jangkap, kom- 
plet, lengkap, menyeluruh, 
ant rumpang 
mengutuhkan v melengkapkan, mengge- 
napkan, menyempurnakan, 
keutuhan n integritas, kebulatan, keleng- 
kapan, kepaduan, kesatuan, kesemestaan, 
kesempurnaan, koherensi, totalitas, 
ant kerumpangan 
seutuhnya adv selengkapnya, sepenuhnya 

utus, mengutus v mengirim, menugasi, 
menyuruh, 
pengutusan n penugasan, 
utusan n 1 barid, kasid, kurir, suruhan; 2 de- 
legasi, deputi, duta, representatif, wakil; 
perutusan n delegasi, perwakilan; 

uvula n anak lidah, anak tekak 

uwak n bude, pakde, ua, uak, wak 

uzur 1 a lemah, penyakitan, sakit-sakitan, rusak, 
usang, 2 a berida, bertongkat sendok, gaek 
(cak), jompo, lanjut usia, lanjut umur, renta, 
rungkuh, sepuh, tua bangka, tua bengkok, 
tua leler, tua lontok, tau renta, tua suntuk, 
wreda; 3 n anca, aral, batu penarung, batu 
sandungan (ki), gangguan, ganjalan, halang- 
an, hambatan, kendala, rintangan, taazur 
ant belia 


550 uzur ° uzur 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


vagina n faraj, farji, kelentit, 
kemaluan, memek, nonok, 
pepek, pukas, puki (cak), 
tempik 
vak n 1 disiplin, ilmu, mata 
kuliah, mata pelajaran; 2 bidang, jurusan, 
kelas, keahlian, kejuruan, kemahiran, ke- 
terampilan 
vakansi n cuti, kelepasan, libur, liburan, perlop 
(cak) 
bervakansi v bercuti, berlibur, berpiknik, be- 
rekreasi 
vakum a hampa, kosong, lowong; 
ant isi, penuh 
kevakuman n kehampaan, kekosongan 
valid a absah, aci, asi, benar, berdasar, berla- 
ku, berterima, jadi, kuat, legal, logis, me- 
yakinkan, otentik, real, sah, sahih, tahkik, 
terang; 
ant takvalid, ilegal 
validasi njustifikasi, konfirmasi, legalisasi, pe- 
legalan, pembenaran, pengabsahan, penge- 
cekan, pengesahan, penguatan, pengukuh- 
an, penyahihan, pengabsahan, peresmian, 
ratifikasi, verifikasi 
validitas n1 asas, dasar, fondasi; 2 keabsah- 
an kebenaran, kesahihan, legalitas, legiti- 
masi, otoritas, realitas 
valuta n kurs, mata uang, nilai uang 
vandalisme n penghancuran, perusakan 
variabel 1 a elastis, fleksibel, luwes, plastis, 
2 n faktor, peubah 
variabilitas n heterogenitas, keanekaragam- 
an, keberagaman, keberbagaian, kemaje- 
mukan, pluralitas 
ant homogenitas 
varian v versi 
variasi n 1 alterasi, disimilaritas, diskrepansi, 
modifikasi, mutasi, perbedaan, 2 cak inter- 
mezo, selingan, 3 ragam, varietas 
varietas n1jenis, macam, spesies, tipe, 2 diver- 
sifikasi, keberagaman, variasi 
vas n jambangan, pasu, tempat bunga, pot 
vena n pembuluh balik 
venom n racun 
ventilasi n 1 jendela, lubang angin, tingkap, 
tingkapan, jendela, 2 aliran udara, perputar- 
an udara, sirkulasi udara 
Venus n bintang fajar, bintang kejora, bin- 
tang timur, Zohrah 


verba n kata kerja 

verbal a lisan, oral 

verifikasi n konfirmasi, pembenaran, pembuk- 
tian, pemeriksaan (ulang), pengecekan, tes, 
testimoni, validasi: 
memverifikasi v memandu, membenar- 
kan, membuktikan, memeriksa, memva- 
lidasi, mencoba, mendemonstrasikan, me- 
ngecek, mengetes, mengonfirmasi, meng- 
uji 

dai nlala, bentuk, cara, corak, gaya, jenis, 
macam, model, motif, ragam, tipe, varian; 
2 adaptasi, interpretasi, tafsiran, terjemah- 
an; 3 edisi, keluaran, terbitan 

vertikal a lurus, tegak 
ant horizontal 

vespa n sepeda motor 

vestibula n launs, lobi, ruang selesa, selasar, 
serambi, beranda 

vet 1 n lemak: 2 a bold, cetak tebal 

veter n pita sepatu, tali sepatu 

veteran n pensiunan, purnawirawan 

veto, memveto v membatalkan, menampik, 
menolak 

via p dengan, lewat, melalui, per 

vibrasi n denyut, getaran, goyangan, gun- 
cangan, pulsa, renyut 

video n film, gambar, 
memvideokan v memfilmkan, mengaba- 
dikan (ki) 

vila n anglung, bungalo, paviliun, per- 
anginan, pesanggrahan, rumah peristira- 
hatan, wisma 

violet a lembayung, lila, ungu 

virginitas n kegadisan, kehormatan, kepera- 
wanan, kesucian 

Virgo n Kanya, Mayang, Sunbulat 

virtual a maya 

visa n izin, visum 

visi n 1 nubuat, orakel, pandangan, peman- 
dangan, pengamatan, prediksi, ramalan, 
wawasan, 2 angan-angan, fantasi, imajina- 
si, khayalan, mimpi, utopia 

visibel a kasatmata, konkret, nyata, okuler, 
vi-sual, tampak, terlihat 
ant tersembunyi 

visioner n idealis, pelamun, pemimpi, peng- 
khayal, utopis 

vista n 1 bentang alam, lanskap, panorama, 
pemandangan, rekreasi, tamasya, 2 per- 
spektivisme, prospek, segi pandang, 
sudut pandang 


552 visual * vulgar 


visual a okuler, optis; 
memvisualkan v melukiskan, menayang- 
kan, mencitrakan, menggambarkan, meng- 
ilustrasikan, menyantirkan 

visualisasi n pelukisan, pembayangan, pen- 
citraan, penggambaran, penyantiran 

vital a 1 esensial, fundamental, hakiki, kar- 
dinal, mendasar, primer, radikal, 2 gawat, 
genting, kritis, krusial, kunci (ki), men- 
desak, penting, perlu, strategis, urgen 

vitalitas n antusiasme, energi, jiwa, kegai- 
rahan, kekuatan, keperkasaan, roh, sema- 
ngat, spirit, stamina, tenaga 

vitamin n zat makanan, nutrisi, gizi, 
bervitamin n bergizi, bernutrisi 

vlek n becak, bercak, bintik, bintil, burik, 
kurik, noda, rintik, tetua, titik 


vokabuler n bausastra, daftar istilah, daftar 
kata, kamus, kosakata, leksikon, per- 
bendaharaan kata, senarai kata 

vokal 1 n bunyi, suara, 2 a keras, lantang (ki), 
kritis 

volume n 1 daya muat, daya tampung, isi, ka- 
pasitas, debit, 2 bagian, jilid, nomor 

volunter n sukarelawan 

vonis n hukuman, ketentuan, ketetapan, ke- 
putusan, putusan, 
memvonis v memidana, memutuskan, 
menentukan, menetapkan, menghukum 

vulgar a1 cabul, carut, jorok, kotor, lucah, me- 
sum, porno, saru, 2 barbar, brutal, kasar, 
memalukan, norak (cak), rendah 
ant sopan 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


wabah n endemi, epidemi, 
hawar, pagebluk, pande- 
mi, taun, 
mewabah v bercabul, ber- 

jangkit, berkecamuk, bersi- 
maharajalela, melanda, mencabul, meng- 
amuk, merajalela 

wacananartikel, bacaan,ceramah, dialog, dis- 
kusi, khotbah, komunikasi, lektur, perca- 
kapan, pidato, pustaka, surat, teks 

wadah n 1 ajang, bekas, kantong, medan, me- 
dia, penampung, saluran, tempat, 2 badan, 
organisasi, perhimpunan, perkumpulan, 
mewadahi v menadah, menampung 

wadak a1 badani, jasmaniah, ragawi, 2 kon- 
kret, nyata, real 

wadam n banci, bencong, kedi, khunsa, pon- 
dan, wandu 

waduh p astaga, waduh, wah, walah 

waduk n 1 kantong nasi, lambung, mag (cak), 
perut besar, 2 bendungan, dam, tanggul 

wagon n deresi, gerbong, gerobak 

wah p astaga, waduh 

wahah n oasis 

wahai p aduhai, duhai, hai 

wahana n 1 alat angkut, kendaraan, 2 ki alat, 
media, sarana 

wahid n satu, tunggal 

wahyunajaran,ilham,nubuat,petunjuk,ramal- 
an, tajali, tanzil, visiun, wahi, wangsit, 
mewahyukan v menggerakkan hati, meng- 
ilhamkan, menurunkan, menyampaikan 

wajah n 1 durja, iras, mimik, muka, paras, ra- 
ut, roman, rupa, suak, tampang; 2 bentuk, 
figur, persona, sosok, tokoh; 3 corak, gam- 
baran, motif, potret, representasi; 
berwajah v beraut, berbentuk, beriras, ber- 
muka, beroman, berparas, bertampang, be- 
rupa 

wajan n kuali, bajan, belanga, penggorengan, 
periuk 

wajar a 1 alami, alamiah, biasa, bersahaja, 
galib, lazim, lumrah, natural, normal, 
prasaja, sederhana; 2 adil, proporsional, se- 
imbang; 
kewajaran n kebiasaan, kelaziman, kepo- 
losan, kesahajaan, kesederhanaan, keuga- 
harian; 
sewajarnya adv biasa saja, memang begitu, 
sebaik-baiknya, sebenarnya, seharusnya, 
sejamaknya, selayaknya, sememangnya, se- 





mestinya, sepantasnya, sepatutnya, se- 
sungguhnya 

wajib adv harus, hendaklah, kudu, mesti, 
patut, perlu, tentu, tetap; 
ant sunah 
mewajibkan v memaksa, memandang 
mustahak, memandang patut, memandang 
perlu, memestikan, menentukan, mene- 
tapkan, mengharuskan, mengikat, men- 
syaratkan, mensyariatkan, menuntut; 
berwajib v berhak, berwenang; 
berkewajiban v bertanggung jawab; 
kewajiban n fardu, kemestian, darma, keha- 
rusan, beban, tanggung jawab, tugas, 
peranan, kerja, ayahan, beban, pikulan, 
komitmen, tanggungan, pekerjaan 

wakaf n 1 derma, hadiah, pemberian, sede- 
kah,sumbangan; 2 badan, lembaga, yayas- 
an 
mewakafkan v menyedekahkan, men- 
dermakan, menyumbangkan, menghadi- 
ahkan, memberikan 

wakil n agen, badal, delegasi, deputi, duta, 
konsul, naib, orang tengah, pemangku, 
pengantara, pengganti, penyulih, repre- 
sentatif, suruhan, telangkai, timbalan, utus- 
an, wali, wasitah; 
-- rakyat anggota dewan, legislator, par- 
lemen; 
mewakili v menggantikan, menyubstitusi, 
menyulih; 
mewakilkan v melantik, memandatkan, me- 
mercayakan, mengamanatkan, mengang- 
kat, mengantarkan, menggantikan, mengu- 
asakan, mengutuskan, menyerahkan; 
perwakilan n agen, cabang, delegasi, duta, 
filial, kantor cabang, misi, perizinan, per- 
utusan, peserta, representasi, wikalat 

waktu 1 n durasi, era, jangka, janji, kala, 
kali, kurun, masa, periode, saat, sangka- 
la, tempo, tenggat, termin, zaman; 2 n 
ajal, batas, batas hidup, giliran, had, 
keadaan, kejadian, kelapangan, kesempat- 
an, peluang, suasana; 
sewaktu 1 n selagi, selama, semasa, sema- 
sih; 2 a berbarengan, serempak, serentak, 
simultan; 
sewaktu-waktu adv bila-bila saja, kadang-ka- 
dang, kapan-kapan, sebarang masa, seba- 
rang waktu, sekali tempo, sekali waktu, se- 
kali-sekali,semasa-masa,senantiasa,sepan- 
jang masa, sering-sering, sesekali, setiap ma- 


554 walak * warta 


sa, sporadis, suka-suka, tempo-tempo 

walak, mewalakkan meletakkan, mena- 
ruh, menempatkan, 
terwalak v terdapat, terletak 

walang n belalang, 
-- sangit cenangau, jenangau, pianggang 

walau p baik, barang, biar, dan jika, dan seki- 
ranya, kendati, meski, pun, 
walaupun p biarpun, kendatipun, lamun, 
maupun, meskipun, sekalipun, sungguh- 
pun, walakin 

walhasil p akhirnya, alhasil, pendek kata 

wali n 1 orang tua, pelatih, pemangku, pe- 
mimpin, penanggung jawab, pendidik, 
pengampu, pengasuh, pengelola, penggan- 
ti, penjaga, penjamin, penyelenggara, tim- 
balan, wakil, waris; 2 aulia, orang suci 

walimah n hajatan, kenduri, perjamuan, pes- 
ta, walimat 

wana n alas, hutan, jenggala, pangan, rimba 

wanara n kera, ketek, lutung, monyet, 
wawa 

wangi a harum, raksi, resi, sedap (bau), se- 
merbak, terbilang, terkemuka, terkenal, 
termasyhur, tersohor, 
wangi-wangian n aroma, bebauan, raksi, 
wewangian 
mewangi v berbau harum, berbau sedap; 
mewangikan v mengharumkan, memasy- 
hurkan, menyohorkan; 
kewangian a keharuman; kemasyhuran, 
kebaikan 

wangsit n ilham, petunjuk, wahyu 

wanita n perempuan 
ant pria 
-- tunasusila bunga latar, bunga raya, cabo, 
cocor merah (ki), jobong, kupu-kupu ma- 
lam, lonji, loki, lonte, moler, munci, 
pelacur, perempuan jalang, sundal; 
kewanitaan a feminin, keibuan, keperem- 
puanan; kelembutan, kesabaran; 
ant maskulin 

wanti-wanti n pesan, 
mewanti-wanti v memesankan, mengama- 
natkan 

warangka n sarung keris 

waras a afiat, bugar, eling, fit, pulih, segar, 
sehat, sembuh, sempurna akal 
ant gila 

wara wiri v bolak-balik, mondar-mandir 


warga n 1 ahli, anak, anggota, awak, kelom- 


pok; 2 orang, penduduk, penghuni, popu- 
lasi; 3 bani, famili, kaum, keluarga; 
kewargaan n keanggotaan 


warga negara n bangsa, masyarakat, orang, 


penduduk, rakyat; 
kewarganegaraan n kebangsaan, kerakyat- 
an 


waris n 1 anggota keluarga, darah daging, 


sanak saudara; 2 pemelihara, penjaga, 
pengampu,pengasuh,penyelenggara,wali, 
ant pewaris 

mewarisi v memperoleh, mendapat, mene- 
rima, 

mewariskanv memberikan,mempertaruh- 
kan, memusakakan, meneruskan, mening- 
galkan, menurunkan, menyerahkan, me- 
wasiatkan; 

warisan n aset, harta, peninggalan, pusaka, 
wasiat 


warita n berita, cerita, kabar, kisah, warta; 
warkat n surat 
warna n 1 bunga-bunga, berbagai-bagai, ber- 


macam-macam, corak, ragam, ragi, rona, 
sifat; 2 kasta, kelas, lapisan, level, strata, 
tingkatan, warga; 

mewarnai v membumbui (ki), memulas, 
mengecat, menyapu, menyepuh, meragam, 
meragi, meronai; 

pewarnaan n pemotifan, pencorakan, 
pengecatan 

berwarna v beragam, bercorak, berkelir, 
bermotif, bernuansa, berona, berpoleng, 
berupa; 

berwarna-warna v berwarna-warni; 
sewarna v sebangun, sebentuk, secorak, 
sejenis, sekeadaan, semacam, semotif, 
seragam, serona, serupa; 

warna-warni n aneka warna, antologi, ber- 
bagai-bagai, berjenisjenis, bermacam-ma- 
cam, berupa-rupa, bunga rampai, cerita, 
kum-pulan, pernak-pernik; 
berwarna-warni 1 a pancarona, pancawar- 
na; 2 v beragam, beraneka warna 


warok n jagoan, jawara 
warsa n tahun 
wartanarahan, berita, cerita, informasi, kabar, 


laporan, maklumat, memorandum, pem- 
beritahuan, pengumuman, siaran, surat, 
urita, wara-wara, warita, warkah; 

-- berita pariwarta; 

mewartakan n melansir, melaporkan, me- 


lewarkan, memaklumkan, memberi tahu, 
memberitakan, mengabarkan, mengu- 
mumkan, mengutuskan, menyiarkan; 
pewarta n penyiar, wartawan, 
pewartaan 1 pemberitaan, pemberitahuan, 
penyiaran, reportase 

wartawan n beritawan, jurnalis, juru berita, 
juru kabar, juru warta, koresponden, 
kuli tinta (ki), nyamuk pers (ki), pela- 
por, peliput, pemberita, penulis berita, 
penyampai, penyiar, pewarta, reporter, 
wartawati; 
kewartawanan n persuratkabaran, jurna- 
listik 

warung n barung-barung, denai, depot, ge- 
rai, kedai, kios, lepau, pajak, toko 

wasangka n buruk sangka, kebimbangan ha- 
ti, kecurigaan, kekhawatiran, keragu-ragu- 
an, kesangsian, prasangka, syak wasangka, 
tuhmah 

"wasiat n amanat, perjanjian, pesan, petaruh, 
testamen, titipan, weling; 
mewasiatkan v berpesan, berpetaruh, 
mengamanatkan; 
berwasiat v beramanat, berpesan; 

?wasiat n amanah, amanat, peninggalan, pu- 
saka, warisan 

wasilah n ikatan, kaitan, perhubungan, per- 
talian, rangkaian, waslah 

wasir n ambeien, bawasir, hemoroid 

wasit n hakim, juri, juru lerai, juru pisah, 
orang tengah, pelerai, pemimpin (pertan- 
dingan), pemisah, pendamai, penengah, 
penentu, pengadil, pengantara, telangkai 

waspadaa agak-agak, awas, cermat, eling, 
hati-hati, ingat-ingat, perdata, prayitna, sia- 
ga, siap sedia, tangar, teliti, waskita, was- 
was; 
ant lalai 
berwaspada v berawas-awas, berhati-hati, 
berjaga-jaga, bersiap sedia, bersedia lengkap, 
bersungguh-sungguh, 
kewaspadaan kecermatan, kehati-hatian, 
kesiagaan, kesiapan, kesiapsiagaan, keteli- 
tian 
ant kelalaian 

waswas a bimbang, bingung, buncah, cemas, 
curiga, empot-empotan (cak), gelebah, ge- 
lisah, gerah (ki), gerun, gugup, karut, ke- 
lesah, khawatir, nyanyang, pusang, ragu 
hati, ragu-ragu, renyah, renyang, resah, 


wartawan * westernisasi 555 


risau, samar, sangsi, skeptis, syak hati, 
syak wasangka, takut, waham 

watak n akhlak, budi pekerti, fiil, hati, karak- 
ter, kelakuan, kepribadian, khalikah, moral, 
pembawaan, perangai, perilaku, personali- 
tas, semangat, sifat, tabiat, tanjak, tingkah - 
laku, tokoh: 
berwatak v berbudi pekerti, berjiwa, berka- 
rakter, berkelakuan, berkepribadian, ber- 
moral, berperangai, berperilaku, bersema- 
ngat, bersifat, bertabiat, 
perwatakan n karakterisasi, pemeranan, 
pengarakteran 

watan n ibu pertiwi, tanah air, tanah tumpah 
darah, waton 

watas n batas: 
mewatasi v membatasi: 
pewatas n pembatas 

waterpruf a cak kedap, tahan air 

wawancara n dengar pendapat, interviu, 
konsultasi, soal jawab, tanya jawab, 
temu duga, temu ramah, wawanrembuk, 
wawansabda; 
berwawancara v bertanya jawab; 
mewawancarai v menginterviu, 

wawasan n anggapan pikiran, paham, pan- 
dangan, pendapat, pengertian, pengetahu- 
an 

wayang n boneka, golek, 
- orang n sandiwara, menora, makyung, 
tonil: 
— patung n komedi didong, wayang golek, 
wayang kelitik, wayang kerucil, wayang 
kulit, wayang purwa, wayang tongkol, 
mewayangkan v melakonkan, memain- 
kan, mementaskan, mendalangkan 

wedana n demang, kepala kampung, 
kewedanaan n distrik 

weh p waduh, wah, walah 

wenang n hak, kuasa, wewenang: 

wewenang n1 kedaulatan, kekuasaan, kewe- 
nangan, otoritas, 
berwenang v berhak, berkuasa, berwajib, 
kewenangan n wewenang, 
sewenang-wenang adv manasuka, seke- 
hendak hati, semaunya, semau-mau, sem- 
barangan, serampangan, sesuka hati 

wereng n hama, 
- hijau tungro 

westernisasi n pembaratan 


556 wet * wuwungan 


wet n hukum, kanun, peraturan, qanun, un- 
dang-undang 

wibawa n karisma, pamor, pengaruh, per- 
bawa: 
berwibawa 1 v berkarisma, berpengaruh, 
2 a karismatis: 
kewibawaan n perbawa, wibawa 

wicara n bicara 

widyaiswara n guru, instruktur, pembim- 
bing, tutor 

wig n rambut palsu, rambut tampal, rambut 
tiruan 

wihara n asrama, barak, tangsi, hostel 

wijaya 1 n keagungan, kegemilangan, keja- 
yaan, kemenangan, 2 v berjaya, menang 

wijayakusuma n wijayamala, wijayamulia 

wijen n bijan, sesam 

wiku n ajar-ajar, begawan, pendeta, petapa, 
resi, zahid 

wilayah n alam, area, daerah, distrik, jajahan, 
kawasan, lingkungan, luak, luhak, uruh, 
mandala, negeri, provinsi, ranah, rayon, ta- 
nah, zona 

wilis a hijau tua 

wira1ln bahadur, hero, johan, kesatria, laki-laki, 
lelaki, pahlawan, pemberani, pendekar, 
perwira, 2 a berani, jantan, jago, satria, wi- 
rawan, 
kewiraan n keberanian, kepahlawanan, 
kependekaran 

wiracerita n epik, epos 

wirakarya n jambore 

wiraswasta n wirausaha 

wirawan a gagah berani, gagah perkasa 

wiru n biku, kelim, kili, pelipit, som, wiron 

wisata n darmawisata, liburan, rekreasi, ta- 
masya, tur (cak), 
berwisata v berekreasi, berkelah, berli- 
buran, berpelesir, berpesiar, berpiknik, 
bertamasya, dolan, jalan-jalan, melancong, 
piknik 

wisatawan n pelancong, pelawat, pengun- 
jung, petandang, turis 


wisma 1 balai, gedung, pejabat, penginapan, 
pesanggrahan, rumah 

wisuda n pelantikan, 
mewisuda v melantik 

wol n kamhar, laken, sekelat 

wolfram n siamang, tungsten 

wong n cak insan, manusia, orang; 
-- samar dedemit, hantu, siluman 

wredaaberida, bertongkat sendok, gaek (cak), 
jompo, lanjut usia, lanjut umur, renta, 
sepuh, tua bangka, tualontok, tuarenta, tua 
suntuk, (tua) uzur 

wudu, berwudu v berabdas, bersuci, berta- 
yamum 

Iwujud n 1 bangun, bentuk, figur, gatra, kon- 
figurasi, konstruksi, rupa, sosok, struktur, 
tokoh, 2 entitas, materi, maujud, zat, 
mewujudkan v melahirkan, melaksana- 
kan, memanifestasikan, membuat, mem- 
perhatikan, menakhlikkan, menciptakan, 
mendatangkan,menelurkan,menerangkan, 
menerbitkan, mengadakan, mengaktual- 
kan, mengamalkan, mengegolkan (cak), 
mengejawantahkan, mengeluarkan, meng- 
gambarkan, menghasilkan,mengonkretkan, 
menjalankan, menjelmakan, menuangkan, 
menubuhkan, meragakan, merealisasikan, 
merupakan, 
terwujud v gol (cak), terbentuk, tercipta, ter- 
jelma, terkabul, terlahir, terlaksana, terpe- 
nuhi, tertubuh 
berwujud a berbentuk, berupa, kasat mata, 
konkret, nyata, real, 
perwujudan n konkretisasi, manifestasi, 
pelaksanaan, pengaktualan, pengejawan- 
tahan,penjelmaan 

2wujud n hajat, maksud, matlamat, niat, 
tujuan, ujud 

wuku n pekan 

wuwungan n atap, bubung, puncak rumah, 
rabung 


wreda * wuwungan 557 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


xilan n getah kayu 
xilem n pembuluh kayu 
xister n raspatorium 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


ya p 1 akur, baiklah, begitulah, 
betul, iya, oke, setuju, sung- 
guh, 2 gerangan, tah 
ant1 bukan, tidak 
yaitu p adalah, ialah, merupa- 
kan, yakni 
yakin a benar-benar percaya, bersungguh- 
sungguh, betul-betul percaya, pasti, per- 
caya, serius, tentu, tetap, 
ant ragu-ragu 
meyakini v beriktikad, memercayai, 
mengantepi, menganut, mengimani, meng- 
ingati, 
meyakinkan 1 v memastikan, membuk- 
tikan, memercayakan, menentukan, me- 
netapkan, mengesahkan, mengiktikadkan, 
menunjukkan, menyungguhkan, 2a andal, 
bonafide, kredibel, tepercaya, 
ant meragukan, menyangsikan 
keyakinan n 1 agama, akidah, anutan, 
din, dogma, keimanan, kepercayaan, 
kredo, religi, tasdik, 2 itikad, kepastian, 


keseriusan, kesung-guhan, keteguhan, 
ketentuan, ketetapan hati, 
ant 1 keraguan, kesangsian 
berkeyakinan v beriktikad, beriman, ber- 
kepastian, berketentuan, percaya 

yakni p adalah, ialah, merupakan, yaitu 

yang pron nan 

yang-yang n akar 

yaum lihat hari 

yoga n konsentrasi, meditasi, pemusatan, 
penenangan, pengheningan, penguasaan 
diri, pe-renungan, pikiran, tafakur 

yogi n 1 pendeta, 2 ahli yoga, guru yoga 

yojana n jarak 

yunior a anak bawang, anom, baru, bau ken- 
cur, hijau (ki), inferior, ingusan, mentah, 
plonco, subordinat 

yuris n ahli hukum, sarjana hukum 

yuridiksi n dominasi, kekuasaan, kontrol, 
otoritas, pengaruh, pengaturan, supre- 
masi 





TESAURUS 
BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 


Tim Redaksi 
TESAURUS BAHASA INDONESIA 
PUSAT BAHASA 


Pemimpin Redaksi 
Dendy Sugono 


Penyelia 
Sugiyono 
Yeyen Maryani 


Redaksi Pelaksana 


Ketua 
Dra. Meity Taqdir Qodratillah 


Anggota 
Adi Budiwiyanto 
Dewi Puspita 
Dora Amalia 
Teguh Santoso 


PUSAT BAHASA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
PADA PENERBITAN TESAURUS BAHASA INDONESIA 


Kecermatan berbahasa mencerminkan kecendekiaan berpikir. Kecermatan itu 
tampak dalam ketaatan pada kaidah bahasa dan ketepatan pemilihan kata 
untuk mengungkapkan konsep, ide, gagasan, dan pengalaman. Ungkapan 
yang cendekia akan meminimalkan kerancuan, baik akibat kesalahan tata 
bahasa maupun kesalahan pilihan kata. Kosakata bahasa Indonesia 
berkembang dengan amat cepat pada 25 tahun terakhir ini. Di antara kata 
yang sudah ada pun ada yang mengalami perubahan atau pergeseran makna. 
Selain itu, kata juga memiliki hubungan makna dengan kata lain, baik 
kesamaan (dikenal dengan istilah sinonim) maupun perlawanan (disebut 
antonim), bahkan kata itu memiliki hubungan hierarki. Kata mawar, melati, dan 
anggrek, misalnya, menjadi subordinat dari kata bunga. 

Tesaurus memuat kosakata sebuah bahasa dalam relasi kedekatan 
makna. Tesaurus dapat mengarahkan pengguna bahasa ke dalam memilih 
kata yang tepat untuk satu konsep. Di dalam tesaurus disajikan kosakata 
dengan konstelasi relasi makna dengan kata-kata lain, bukan dengan definisi 
seperti pada kamus. Dengan demikian, pengguna bahasa dapat memperoleh 
ketepatan bentuk ungkapan dan kecermatan pemilihan kata dalam 
pengungkapan tentang konsep, ide, gagasan, dan pengalaman melalui 
bantuan tesaurus itu. Oleh karena itu, tesaurus ini disusun untuk mendampingi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan 
beberapa panduan berbahasa lainnya. Pada tahun 2008 ini kehadiran 
Tesaurus Bahasa Indonesia ini melengkapi sederetan panduan berbahasa 
Indonesia yang telah tersedia. 


Atas terbitnya Tesaurus Bahasa Indonesia ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tulus. Meskipun penyempurnaan isi masih harus dilakukan, 
terbitnya buku ini menjadi titik awal yang baik dalam pengembangan tesaurus 
bahasa Indonesia yang selama ini belum ada yang dipersiapkan secara 
profesional. 

Semoga penerbitan tesaurus ini memberi manfaat besar tidak hanya bagi 
penulis, tetapi juga calon-calon penulis dan pelajar/mahasiswa agar mereka 
memiliki kekayaan bahasa sehingga generasi muda terdorong menulis dan 
kreatif. 


Jakarta,28, Oktober 2008 


Menteri Pendidikan Nasional 





Prof. Dr. Bambang Sudibyo 


KATA PENGANTAR 


Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, 
penggunaan bahasa Indonesia makin meluas ke berbagai bidang kehidupan, 
bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu makin 
nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara (UUD 
1945, Pasal 36) yang menempatkan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan serta 
bahasa dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Untuk itulah, diperlukan 
pengembangan kosakata bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, 
terutama untuk kepentingan pendidikan anak bangsa. 

Kekayaan kosakata suatu bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan 
peradaban bangsa pemilik bahasa itu karena kosakata merupakan sarana 
pengungkap ilmu dan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, 
perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu makin 
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi yang mampu menerobos 
batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan yang begitu cepat telah tersedia 
Kamus Bahasa Indonesia yang memuat kosakata bahasa Indonesia. Sebagaimana 
kita ketahui, kamus itu membantu pengguna bahasa dalam memahami 
makna kata. Sebaliknya, pengguna bahasa telah memiliki konsep, tetapi dia 
tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan konsep itu. Nah, di 
situlah diperlukan tesaurus. Kini Pusat Bahasa telah mengeluarkan tesaurus 
bahasa Indonesia yang disusun berdasarkan penelitian dalam berbagai ranah 
penggunaan bahasa Indonesia. Tesaurus ini menyediakan deret kata yang 
memiliki makna yang sama atau mendekati kesamaan. 

Penerbitan Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ini dapat membantu 
pengguna bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, 
pengalaman, dan perasaannya ke dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Atas penerbitan Tesaurus ini saya menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun yang telah melakukan penelitian, pengolahan, dan akhirnya 
penyajian dalam bentuk buku ini. 


Jakarta, 28 Oktober 2008 Dr. Dendy Sugono 
Kepala Pusat Bahasa 


DAFTAR ISI 


Tim Redaksi m 
Sambutan Mendiknas v 
Kata Pengantar vu 
Daftar Isi 1x 

Petunjuk Pemakaian xı 


A—Z 1—560 


PETUNJUK PEMAKAIAN 
TESAURUS ALFABETIS PUSAT BAHASA 
EDISI PERTAMA 


Tesaurus 


Kata tesaurus berasal dari kata thesauros, bahasa Yunani, yang bermakna 'khazanah'.Lambat 
laun, kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni “buku yang dijadikan sumber 
informasi’. Tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya, 
tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan gagasan ke dalam sebuah kata, atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, lazimnya tesaurus disusun berdasarkan gagasan atau tema. Namun, untuk 
memudahkan pengguna dalam pencarian kata, penyusunan tesaurus pun berkembang, kini 
banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad. 

Tesaurus dibedakan dari kamus. Di dalam kamus dapat dicari informasi tentang 
makna kata, sedangkan di dalam tesaurus dapat dicari kata yang akan digunakan untuk 
mengungkapkan gagasan pengguna. Dengan demikian, tesaurus dapat membantu 
penggunanya dalam mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan sesuai dengan apa 
yang dimaksud. Misalnya, pencarian kata lain untuk kata hewan, pengguna tesaurus dapat 
mencarinya pada lema hewan. 


hewan n binatang, dabat, fauna, sato, satwa 


Sederet kata yang terdapat pada lema hewan tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut 
bersinonim sehingga dapat saling menggantikan sesuai dengan konteksnya. Tesaurus ini 
berguna dalam pengajaran bahasa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengajar dan pelajar. 

Di dalam tesaurus ini, pada sebagian lema dicantumkan pula antonimnya, dengan label 
ant. 


haram a1 gelap (ki), ilegal, liar, pantang, sumbang, tabu, terlarang, 2 mulia, suci, 
ant1 halal 
mengharamkan v melarang, memantang, mencegah, menegah, menolak, 
ant menghalalkan 
pengharaman n pencegahan, pelarangan, penegahan, 
ant penghalalan 


jaka n bujang, cowok (cak), jejaka, lajang, laki-laki, pemuda, perjaka, terunaant dara 


Kesinoniman dalam lema-lema disusun berdasarkan abjad. Lema-lema itu merupakan 
lema yang memiliki kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata turunan, 
dan kelompok kata atau frasa. Lema yang bersinonim digunakan tanda koma (,). Lema 
yang bersinonim mencakup kata-kata dari ragam baku, ragam percakapan sehari-hari, 
kontemporer, ataupun arkais. Di dalam tesaurus ini hanya label ragam percakapan dan kiasan 
yang dicantumkan, sedangkan label ragam yang lain tidak. Hal itu dilakukan agar kata-kata 
dapat dimanfaatkan kembali dalam percakapan sehari-hari. 


Dalam tesaurus ini, hiponim dicantumkan pula karena di dalam tesaurus lazimnya memuat 
makna yang saling bertalian. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah memperoleh 
kata yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki sehingga pengguna dapat memanfaatkan 
kata itu untuk keperluan pragmatis. 


xii 
jahit v bordir, jelujur, kelim, obras, tisik, setik, sulam, suji, tekat 

Satuan leksikal bordir, jelujur, kelim, dan seterusnya merupakan hiponim dari lema jahit. 
Akronim yang sudah lazim disertakan pula sebagai lema dalam tesaurus ini karena 


akronim tersebut sudah menjadi hal biasa dan sering digunakan dalam komunikasi sehari- 
hari. 


radar n pencari, pengesan, peninjau 


Singkatan 
a adjektiva 
adu adverbia 
ant antonim 


cak cakapan 


dsb dan sebagainya 


ki kiasan 

n nomina 
num numeralia 

p partikel 


pron pronomina 
v verba 


zabib n kismis, anggur kering 

zaim n imam, pemimpin, pemu- 

ka, rais 

zaitun n oliva 

zakat n amal, derma, fitrah (cak), 
pemberian, sokongan, sumbangan 

zalim a aniaya, bengis, buas, kejam, lalim, se- 
wenang-wenang; 
ant baik 
kezaliman n aniaya, durjana, eksploitasi, 
kebengisan, kebuasan, keganasan, keja- 
hatan, kekejaman, kekejian, kekerasan, ke- 
sewenang-wenangan, ketidakadilan 
ant kebaikan 

zaman n 1 kurun, periode; 2 abad, era, kala, 
ketika, masa, waktu; 
-- dahulu dahulu kala, purbakala, tempo 
dulu, zaman baheula, zaman bahari, 
zaman prasejarah, zaman purba; 
-- jahiliah zaman kebodohan, jaman kege- 
lapan, zaman kelalaian; 
-- keemasan masa gemilang, masa mak- 
mur, 

zamin n daerah, negara, negeri, tanah, wila- 
yah 

zamindar n lanhir, tuan tanah 

zan n curiga, ragu-ragu, sangsi, syak, wa- 
ham, was-was 

zarah n partikel 

zat n 1 barang, benda, jasad, materi, entitas, 
maujud; 2 anasir, elemen, komponen, un- 
sur; 
-- arang karbon; 
-- asam oksigen, zat pembakar; 
-- asam arang karbondioksida; 





-- hijau klorofil; 
-- kapur kalsium; 
-- lemas nitrogen; 
-- putih telur protein 

zebra n kuda belang, kuda loreng 

zenit n kulminasi, titik puncak 

zero n kosong, nadir, nol, titik terendah 

ziarah n kunjungan, lawatan; 
menziarahi v melawat, mengunjungi, men- 
jenguk, menyadrani; 
peziarah n pelawat, pengunjung, pe- 
nyadran; 
berziarah v berkunjung, melawat, menje- 
nguk, menyadran, menyekar 

zikir n doa, puji-pujian, ratib; tahlil, tahmid, 
takbir, wirid; 
menzikirkan v mendoakan, meratibkan, 
mewiridkan; 
pezikir n penakbir, pendoa, pewirid; 
berzikir v beratib, berdoa; bertahlil, ber- 
tahmid, bertakbir, berwirid 

zina n fornikasi, lacur, mukah, sundal; 
berzina v bercabul, bergendak, bermukah, 
main kayu (ki), membabi jalang (ki), menja- 
ngak, melacur 

zirah n baju besi, lamina 

zonan alam, area, daerah, kawasan, lingkung- 
an, mandala, mintakat, rayon, sektor, tem- 
pat, wilayah 

zoologi n ilmu hewan 

zuhur n tengah hari 

zuriah n anak cucu, bakal, benih, bibit, 
keturunan, semai 

zus n cak jeng, neng, nona 


